y 
ED 
VA AG 


"AL-FUROAN” 


(Tafsir Our'an) 





A. HASSAN 


Penerbit IL WAN - 


SURABAYA 





Ag 








- 
s, 
D 


ta 














ant 


.... 


, 
DAN 









PENDAHULUAN 


Kitab karangan saya yang mula-mula terbit ialah bahagian pertama dari 
tafsir Al-Furqan pada bulan Muharram 1347 atau Julai 1928. 


Lantaran penerbitannya diselang-selangi dengan beberapa kitab yang 
dianggap perlu oleh anggota-anggota “Persatuan Islam,” maka pada tahun 1941 
baharu dapat disambung sampai surah Maryam. 


Pada tahun 1953, Tuan SA'AD NABHAAN minta saya berhenti sam- 
pai di situ dan tulis semula Al-Furqan dari awal sampai akhir: dan ia sanggup 
menerbitkannya dengan lengkap 30 juz. 


Saya telah tulis kembali dengan cara lain, iaitu yang saya pentingkan 
dalam tulisan baharu ialah menerangkan erti tiap-tiap Ayat supaya pembaca 
bisa faham maknanya dengan mudah. Adapun buat erti yang bercabang dari 
sesuatu Ayat atau sesuatu tafsiran, maka saya persilakan pembaca ke lain tafsir. 


Dalam tafsir ini saya hendak terangkan beberapa perkara yang saya 
pandang akan berguna bagi pembaca tafsir ini dan lainnya. 


15 Ramadhan 1375 
Bangl,m—— A. Hassan 
26 April 1956 





“VI 








Fasal 1 
CARA MENYALIN 


Dalam menterjemahkan Ayat-ayat, saya gunakan, sedapat-dapat- 
nya, salinan sekalimah dengan sekalimah, kecuali yang tidak dapat di- 
lakukan demikian, barulah saya pakai cara menyalin ma'na, karena 
pada pandangan saya, yang tersebut itulah sebaik-baik cara bagi orang 
yang hendak teliti di dalam terjemahan, seperti "gala lahu”, kalau di- 
salin selafazh dengan selafazh, adalah "ia berkata baginya”, tetapi saya 
salin. "Ja berkata kepadanya”, dan seperti "amanna billahi”, biasanya 
di salin "ja percaya dengan Allah”, tetapi saya artikan "ia percaya 
kepada Allah”. Demikianlah saya berkisar dari terjemahan harfiyah 
bila menyalahi kefashihan bahasa Melayu atau Indonesia. 


Fasal 2 
TEKANAN ARTI: 


Menurut bahasa 'Arab, rangkaian ”Al-hamdu lillahi”, diartikan : 
“Sekalian puji kepunyaan Allah”, tetapi ”Lillahil-hamdu”, diartikan 


VII 


”Kepunyaan Allah-lah sekalian pujian”. 
= "Na'buduka”, diartikan :” Kami sembah-Mu,” tetapi "Iyyaka na‘ 
budu”, diartikan : "Engkaulah yang kami sembah”. 
| ”Huwa sami-un”, diartikan :”Ia Yang mendengar”. Tetapi ”Hu- 
was-Sami'u, diartikan "Ialah Yang mendengar”. 
Demikianlah lain-lain rangkaian kalam, dengan sebab berubah 
susunan, ia mendapat arti yang khusus. | 


Fasal 3 
JANGAN FAHAM DARI TERJEMAHAN 

Qur'an itu dalam bahasa “Arab: kita salin ke bahasa kita supaya 
kita faham. 

Telah ma'lum di antara ahli-ahli bahasa, bahwa kalau kita terje- 
mahkan satu kalimah dari bahasa A umpamanya, ke bahasa B, maka 
belum tentu apa-apa yang kita bisa faham dari bahasa A itu bisa juga 
kita faham dari bahasa B. 

Dari itu, apa-apa “faham” yang kita dapat dari tafsir bahasa 
Indonesia, di tafsir ini, belum tentu itupun atau itulah yang dimaksud- 
kan oleh Ayat. 


Fasal 4 
EJAAN YANG SAYA PAKAI 

Beberapa kalimah dalam bahasa Indonesia yang berasal “Arab 
saya pakai di tafsir ini dengan ejaan yang menunjukkan kepada asal- 
nya, hingga panjangnya dan pendeknya, seperti Allah, Rasul, Ayat, 
Surah, Jibril, Maksud, umpamanya, saya pakai Allah, Rasul, Ayat, 
Surah, Jibril, Maksud. 

Di bawah ini saya tunjukkan daftar huruf-hvruf dan tanda-tanda 
Latin yang mengganti huruf-huruf “Arab. 


Daftar Huruf 


Kh = Č (Kha) Sy = «Bb ({ Syin ) 
D = o? (Diad) Ths b ( Tha) 
Dz = 3 (Dzal) Ts = i (| Tsa' ) 
Gh = F ( Ghain ) Z = ^ (Zai ) 

- A (Ha) Zh- $ ( Tha”) 

- 9 (Qaf) ' = $ (Hamzah) 
Sh = ” (Shad) <= Ê (“Ain ) 


Adapun H, saya pakai buat pengganti dua Ha’ yang dalam bahasa 
'Arab, lantaran belum ada H Latin yang biasa dijadikan pengganti 
sendiri-sendiri. 


VI 


Aa, a dipakai buat mengganti alif yang di, depannya ada fat-hah. 
. Ie, i dipakai buat mengganti ya’ yang di depannya ada kasrah. 
Uu, u dipakai buat mengganti wau yang di depannya ada dlammah. 


Fasal 5 
DUR'AN DAN TARIKH TURUNNYA 


Yang dinamakan @ur'an ialah wahyu Allah kepada nabi Muham- 
mad dengan perintah supaya dicatat atau dikitabkan. Ini berarti ada 
juga, dan memang ada, wahyu Allah kepadanya dengan tidak diserta- 
kan perintah supaya dikitabkan. 

Setelah genap "umur Rasulullah 40 tahun dan masuk ke 41, ia 
terima wahyu. 

Menurut surat Al-Qadr, Ad-Dukhan 3, dan Al-Baqarah 185, bah- 


wa Qur'an itu diturunkan di waktu malam di bulan Ramadian : dan ' 


malam turunnya itulah dinamakan Lailatul Qadr; dan menurut Al- 
Anfal 41, bahwa turunnya itu pada (malam dari) hari pertemuan dua 
tentara, Muslimun dan musyrikun di peperangan Badr, sedang pepe- 
rangan itu pada tanggal 17 Ramadlan. 


Fasal 6 . 
AYAT YANG PERTAMA DAN YANG AKHIR 


Pertama Ayat yang turun Kepada Nabi s.a.w., ialah "igra” sampai 
"ma lam yaflam”. 

Ketika Nabi s.a.w., di gunung Hira’, datang Jibril dengan selem- 
bar kain sutra yang tertulis padanya iqra” sampai "ma lam ya“lam”' 
dan ia suruh Nabi s.a.w., membacanya. Nabi menjawab :”Saya tidak 
bisa membaca”. Lalu ia peluk akan dia dan ia lepaskan tetapi ia suruh 
baca lagi, hingga tiga kali kejadian ia suruh baca, ia peluk, ia lepaskan. 
Sesudah itu, ia ajar Nabi mengikuti bacaannya. 

Perbuatan Jibril yang tentu dengan perintah Allah itu untuk 
meyakinkan kepada manusia, bahwa Muhammad itu tidak tahu mem- 
baca, apalagi menulis. 

Akhir Ayat yang turun kepada Nabi ialah "al-yauma akmaltu 
lakum dinakum ...... ” (Al-Maidah 3 ), pada hari “Arafah. 


Fasal 7 
PEMBAHAGIAN QUR'AN 


Sejumlah dari isi Qur'an, dengan melihat kepada waktu turunnya, 
dibagi dua : Makkiyah : Yang turun di Makkah dan sekitarnya, dan 
Madaniyah : Yang turun di Madinah dan sekitarnya, dan yang turun 
di Makkah ketika Rasulullah datang ke Makkah, dimasukkan bilangan 
Madaniyah juga. 

Yang turun di Makkah itu adalah dalam tempo dua belas tahun 
lima bulan, tiga belas hari, yaitu dari 17 Ramadlan tahun 41, hingga 


Ix 


permulaan Rabi'ul-Awal tahun 54 dari Miladun-Nabi s.a.v. 
Yang turun di Madinah itu masanya ialah sesudah Sura hingga 
tammat Qur'an. 


Fasal 8 
CARA TURUN QUR'AN 


Turunnya ayat-ayat Qur'an tidak sebagaimana susunan Qur’ an 
yang ada sekarang. Tetapi tiap-tiap kali turun satu Ayat atau lebih, 
Rasulullah perintah penulis-penulis wahyunya mencatat dan menggan- 
dengkannya dengan Ayat anu dan anu. 

Maka sudah nyata, bahwa Ayat-ayat yang tersusun di satu-satu 
Surah, adalah dengan pimpinan Nabi sendiri. 

Adapun Surah-surah, maka menurut riwayat-riwayat, bahwa 
susunan yang ada sekarang ini sudah dishahkan oleh penyimaan Nabi 
di hadapan Jibril beberapa kali, dan oleh Sahabat-sahabat di hadapan 
Nabi. 

Tetapi oleh sebab Sahabat penulis wahyu itu jumlahnya berpuluh 
puluh, maka ada juga susunan Surah yang tidak sama, dan hal itu tidak 
mengganggu kesucian Qur'an, karena Surah-surah itu hampir tidak ada 
perhubungannya antara satu dengan lain. Maka tidak ada apa-apa 
kerusakan apabila diubah susunannya. 


| Fasal 9 


MENGUMPULKAN QUR'AN 


Qur'an yang asal, tertulis atas kain, tulang, kulit, pelepah korma 
dan lain-lainnya. Selain dari itu, ada terlalu banyak sahabat-sahabat 
Nabi : laki-laki dan perempuan, yang hafal Qur'an. 

Jarang, atau tidak pernah, mereka gunakan benda-benda yang 
tertulis Qur'an padanya itu sebagai saksi waktu adə ragu-ragu dalam 
hafalan mereka, karena selalu mereka gunakan hafalan Nabi dan lain- 
lain Sahabat. 

Oleh sebab banyak Sahabat yang hafal Qur'an mati dalam pepe- 
rangan, Yamamah, dengan Musailamatul-Kadz-dzab, maka 'Umar 
anjurkan supaya Abu Bakar suruh kumpulkan Qur'an yang tertulis 
atas kain, tulang dan sebagainya itu, di kulit-kulit yang sudah disamak. 

Pengumpulan ini tersimpan pada Abu Bakr; dan sesudah matinya, 
tersimpan pada Hafshah binti “Umar, istri Nabi. 

Riwayat-riwayat menerangkan kepada kita, bahwa penulis- 
penulis wahyu bagi Nabi ada berpuluh-puluh. 

Di antara mereka ialah Abu Bakr, “Umar, 'Utsman, 'Ali, Zaid 
bin Tsabit, Zubair bin "Auwan, 'Abdullah bin Rawahah, Khalid bin 
Walid dan lainnya. Di antara mereka, ada yang menyimakkan bacaan- 
nya kepada Nabi dan ada yang tidak. 

Benda-benda yang mereka besi buat menulis @ur'an padanya 


itu bermacam-macam pula, Selain dari itu, Sahabat yang hafal Qur'an- 
pun tidak sedikit. 

Kita perlu ketahui, bahwa selagi Rasulullah masih hidup, di anta- 
ra Sahabatnya ada juga orang-orang yang berlainan dialek (pelat)nya, 
tetapi tidak menimbulkan perselisihan yang banyak tentang membaca 
@ur'an. Demikian juga di zaman Abu Bakr dan “Umar, tetapi di zaman 


Utsman, lantaran negara Islam telah jadi terlalu besar, maka perseli- 
sihan dialekpun bertambah, hingga dengan anjuran Hudzaifah bin 
Yaman ‘Utsman pinjam nuskhah Qur'an dari Haf-shah, lalu ia perintah 
supaya disalin empat nuskhah. Ia tahan satu nuskhah untuk dirinya, 
dan ia kirim yang tiga kali ke Bash-rah, Kufah dan Syam, lantas ia 
kembalikan nuskhah asli yang ia pinjam dari Haf-shah: dan menurut 
lain riwayat, ia perintah diturunkan satu nuskhah buat Madinah dan 
' satu lagi buat Makkah, berjumlah enam nuskhah. 

Adapun nuskhah kepunyaan Sahabat-sahabat seperti Ubai, 
“Abdullah bin Masvud,. Salim, maka “Utsman cuci, dan ada riwayat 
mengatakan ia bakar. 

“Ali berkata: "Hai manusia! takutlah kepada Allah ! takutlah ke- 
pada Allah tentang "Utsman dan perkataan kamu bahwa ia pembakar 
mush-haf-mush-haf ! Demi Allah, ia tidak bakar melainkan, di hadapan 
orang ramai dari sahabat-sahabat Nabi s.a.w., dan ia berkata: ” Aku 
hendak kumpulkan manusia atas membaca satu macam mush-haf saja, 
karena jika sekarang kamu sudah berselisihan tentang membacanya, 
tentu lebih lama lagi lebih banyak perselisihan. Sahabat-sahabat jawab: 
"Baik betul fikiranmu !” 

Urusan menyalin nuskhah-nuskhah itu ia serahkan kepada Zaid 
bin Tsabit dan Sa'id bin Al-'Ash: seorang membacakan dan seorang me- 
nulis. 

Mereka tidak berselisihan melainkan pada kalimah tabut dengan 
pakai ta' panjang, dan tabuh dengan pakai ta’ bulat, tetapi “Utsman, 
pilih tulisan Zaid, karena ia seorang dari penulis-penulis wahyu, sedang 
ma'na dua-dua kalimah itu sama. 

Dari ini, kita faham, bahwa yang “Utsman bakar itu bukan 
nuskhah yang dikumpulkan dan ditulis di atas kulit yang tersamak di 
zaman Abu Bakr tetapi nuskhah-nuskhah kepunyaan orang-orang 
lain, lantaran ia khawatir akan membikin perselisihan: dan kita perlu 
ma'lum pula, bahwa dalam hal mengumpul @ur'an, menulisnya dan 
menyusunnya. 

1) tidak ada sama sekali kehilangan atau kekurangan, walaupun 

satu Ayat, bahkan walaupun satu kalimah, 

2) tidak ada perselisihan antara Sahabat tentang susunan 

Qur'an dan isinya, | 

3) tidak ada tegoran dari Sahabat yang terkemuka tentang 

Utsman bakar beberapa nuskhah yang dikhawatiri akan 
membikin ribut lagi. 


XI 


Fasal -10 


RINGKASAN TENTANG QUR’AN 
1, 


Tiap-tiap kali turun satu atau beberapa Ayat, Rasulullah perintah, 
penulis-penulis wahyunya mencatat di atas apa saja yang dapat di 
waktu itu, dan Nabi perintah supaya Ayat anu digandengkan 
dengan Ayat anu, 


. Oleh sebab penulis- -penulis wahyu itu berpuluh-puluh orang, maka 


di antara yang mencatatnya tentu ada yang mencatat semua, dan 
ada yang dapat mencatat sebahagian. 


. Di zaman Nabi, nampaknya, catatan itu sebagai bukti saja, sedang 


pegangan mereka adalah pada hafalan. Bila ada kelupaan, biasanya, 


, mereka ulangi bacaan di hadapan Nabi. 
i Menurut Bukhari dan lainnya, bahwa saban setahun sekali, Nabi 


ulangi pembacaan, seadanya, di hadapan Jibril, tetapi pada tahun 
yang ia akan wafat, ia sima‘ di hadapan Jibril dua kali, dan tidak 
kurang pula Sahabat menyima' bacaan Qur'an mereka dihadapan 
Nabi. 

Dari situ, dapatlah kita tentukan, bahwa selagi Nabi masih hidup 
susunan Surah-surahpun telah teratur sebagaimana keadaan seka- 
rang, walaupun Nabi tidak wajibkan mesti tersusun begitu. 


. Ketika banyak Sahabat yang hafal Qur'an mati dalam peperangan 


Yamamah, maka atas anjuran "Umar, Abu Bakr perintah Zaid bin 
Tsabit mengumpulkan benda-benda yang tertulis Qur'an padanya 
dan mencocokkan dengan hafalan-hafalan. 

Setelah itu, ditulis @ur'an di atas kulit-kulit yang tersamak dan 
dijadikan satu, ya'ni tidak berantakan seperti danulu. 

Kumpulan dari kulit-kulit yang tersebut, disimpan oleh Abu 
Bakr: dan sesudah: wafatnya, disimpan oleh “Umar: dan sesudah 
Umar meninggal, disimpan oleh Haf-shah binti “Umar, istri Nabi. 

Semua kejadian itu di hadapan sahabat Nabi yang besar-besar dan 
ternama-ternama. 


. Di zaman “Utsman, orang-orang mulai berselisihan tentang memba- 


ca menurut dialek (pelat) masing-masing suku Arab, bukan berseli- 
sih pada ma'na Qur'an. Atas anjuran Hu-dzaifah bin Yaman, !Uts- 


man pinjam nuskhah Qur'an dari Haf-shah, dan ia perintah supaya 
diturunkan daripadanya beberapa nuskhah buat dirinya, buat Madi- 


nah, Makkah, Bash-rah, Syam dan Kufah. Lalu ia kembalikan 
nuskhah yang ia pinjam dari Haf-shah, dan ia perintah supaya dicuci 


Gihapuskan atau dibakar lain-lain nuskhah. 


Pemandangan 


Hendaklah kita ketahui, bahwa wahyu-wahyu yang Nabi terima 


itu, bukan Nabi sendiri yang catat, karena Nabi tidak tahu membaca 


dan tidak tahu menulis, tetapi dicatat oleh Sahabat-sahabatnya. Di 
antara Sahabat-sahabat ada yang mencatat buat Nabi dan ada yang 


mencatat buat keperluan sendiri. 





Sesudah N abi wafat, Abu Bakr aa semua catatan itu, 
lalu diturunkan di atas kulit- kulit yang sudah disamak. 


Tidak syak atau ragu-ragu bahwa nuskhah yang ditulis di zaman 
Abu Bakr itu lebih bersih, lebih terang, dan lebih bisa dipercaya dari- 
pada nuskhah yang dahulunya, karena nuskhah ini disaksikan oleh 
sahabat Nabi yang besar-besar, sedang nuskhah yang dahulu walaupun 
tidak ada salahnya — tidak dapat persaksian yang penuh sebagaimana 
yang akhir ini. | 

Oleh yang demikian, naskhah yang resmi, tidak lain daripada 
yang ditulis di zaman Abu Bakr. 

“Utsman salin beberapa naskah dari nuskhah Abu Bakr yang di- . 
simpan oleh Haf-shah, dan sesudah itu, ja kembalikan kepada Haf-shah 


Dari ini, nyata sekali bahwa “Utsman tidak bakar nuskhah yang 
ada di zaman Nabi, dan tidak nuskhah yang ditulis di zaman Abu Bakr 
tetapi ia bakar nuskhah--nuskhah yang ada di tangan Sahabat-sahabat 
yang dialeknya berlainan, dan ia berkirim surat kepada kaum Muslimin 
yang jauh-jauh supaya mereka berpegang kepada nuskhah yang ia 
kirim dan supaya mereka bakar selain itu. 

Dalam perbuatan “Utsman, tidak ada satupun kesalahan, dan ti- . 
dak ada apapun yang mengurangkan kesucian @ur'an. 


Fasal 11 
MEMBARIS QUR'AN 


Tulisan Arab di zaman Nabi dan Sahabat tidak berbaris, hingga 
satu kalimah seperti. ġ— bisa dibaca Ya'lamu, Yu'limu, Yusalli- 
mu, Yu'lamu, Yu'allamu. 

Sesudah Islam tersiar, dan banyak orang-orang yang bukan Arab 
masuk Islam, maka terjadilah beberapa kekeliruan pada membaca 
huruf-huruf yang gundul itu. 

Maka Ziyad, wali Bash-rah minta kepada Abul- Aswad, murid 
Ali bin Abi Thalib, supaya ia membaris Our'an. 

Pada permulaan, ia tolak permintaan itu. | 

Pada satu waktu ia dengar orang yang (sengaja) membaca : 
"INNALLAHA BARI-UN MINAL-MUSYRIKINA WARASUULIHI” 
yang berarti "Sesungguhnya Allah berlepas dari musyrikin dan (dari) 
rasul-Nya”, padahal mestinya dibaca : "INNALLAHA BARI-UN 
MINAL-MUSYRIKINA WARASULUHU”, yang artinya : "Sesung- 
guhnya Allah berlepas diri dari musrikin dan rasul-Nya (pun berlepas 
diri)”. 

Maka ia datang n Ziyad dan menyanggupi pekerjaan itu, 
lalu ia barisi seluruh Qur'an, 


Fasal 12 
MENITIK QUR'AN 


Qur'an di zaman itu bukan saja tidak berbaris, bahkan tidak 


XII 


EH 4 bertitik, hingga satu kalimah seperti : Pu. bisa dibaca YA'LAMU, 
TA'LAMU dan NA'LAMU, 

Setelah Qur'an dibarisi, kesulitan titik pula timbul. 

Maka pada zaman khalifah Abdul-Malik, atas anjuran Hajjaj 
bin Yusuf, huruf-huruf @ur'an diberi titik. 

Membaris dan menitik itu, pada mula-mula tentulah tidak begitu 
sempurna, tetapi lama kelamaan jadilah seperti yang kita lihat se- 
karang. 


Dari kejadian itu, bisa kita faham, bahwa membaca bahasa Arab 
di zaman dahulu ada lebih payah daripada zaman ini. 


Fasal 13 
ASBABUN-NUZUL 
| Ayat-ayat yang datang kepada Nabi ada dengan sebab sesuatu 
| kejadian dan ada dengan tidak bersebab. 
Sesuatu kejadian yang sesudahnya, datang satu atau beberapa 
Ayat dengan membawa sesuatu hukum di tentangnya, dinamakan 
Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat. 
Umumnya Ayat-ayat tidak terikat dengan Asbabun-Nuzul-nya, 
tetapi terikat dengan ma'na yang diberi oleh lafazh Ayat. 
| Oleh sebab itu, ulama bikin ga'idah : Al-'Ibratu bi “umumil! - 
lafzhi la bi khushushis-sababi : Yang teranggap itu ialah umumnya 
lafazh, bukan khushush-nya sebab, ya'ni tiap-tiap Ayat boleh kita 
gunakan menurut arti yang diberi lafazh-nya, dan tidak mesti terikat 
dengan satu sebab yang turun Ayat itu karenanya. 
Tetapi di beberapa tempat, sebab turunnva Ayat itu banyak 
pertolongannya pada memahami maksud Ayat-ayat. 


Fasal 14 
TAJWID 


. Arti tajwid ialah membaguskan. Dalam istilah, terpakai dengan 
arti membaguskan pembacaan Qur'an menurut aturan ilmu tajwid 
seperti : 
man kana, dibaca : mangkana, 
an la ilaha, dibaca: al la ilaha, 
min birrin, dibaca: mim birrin, 
ula-ika, dibaca : ulaa-ika, 

Muhammadan Rasulullah, dibaca: Muhammadar-Rasulu- 
lah, dan lain-lainnya. 

Di bahasa Arab biasa dan di Hadits-hadits, jarang dipakaiga'idah 
ilmu tajwid ini. Adapun dalam pembacaan Qur'an, hampir tidak ada . 
qari’ yang melalaikannya. 


SN aro net 


XIV 


Tajwid ini di lain-lain bahasa pun, ada, tetapi sedikit sekali, | 
seperti bank, dibunyikan : bangk, ink, dibunyikan : ingk, incarnation, 
dibunyikan : ingkarneesyn. 


- Fasal 15 | 
APABILA @UR'AN TAFSHILKAN 


Ayat-ayat hukum dalam Qur'an ada dua macam : 

1. dengan ijmal, 2. dengan tafshil.. 

Ayat-ayat yang mujmal itu, untuk tafshilnya, kita perlu kepada 
Hadits, seperti perintah sembahyang, perintah zakat, perintah haj dan 
lain-lainnya, karena Qur'an tidak menerangkan cara-cara mengerjakan- 
nya. ` i 


Ayat-ayat yang mufash-shal : 


1. seperti cara berwudlu', umpamanya, maka apa yang tersebut 
dalam Qur'an wajib dianggap sebagai pokok yang wajib, dan apa-apa 
yang tersebut dalam Hadits semuanya mustahab, bukan wajib, karena 
kalau yang di Hadits-pun dianggap wajib, berarti Qur'an terangkan 
sebahagian saja dan tinggalkan sebahagian yang memberi kesan bahwa 
Qur'an teledor atau tidak sempurna pada mentafshilkan sesuatu. 
Keadaan ini tidak layak dengan ketinggian, kesucian dan kebijaksana- 
an Qur'an. - 

2, seperti perkara-perkara yang membatalkan wudlu', maka 
yang demikian itu, pokoknya hanya dua : 

a. buang air kecil atau besar, 

b. bercampur laki-isteri. 

Adapun keluar angin dan madzi dari jalan depan atau belakang, 
sebagaimana tersebut dalam Hadits-hadits, maka yang demikian, jadi 


penerangan bagi barang yang keluar dari dua jalan itu, bukan tambah- 
an. : 


Fasal 16 
APABILA QUR'AN HA-SHARKAN 


Ayat yang dihasharkan itu maksudnya ialah rangkaian kalam 
yang terbatas dan terkepung 


1. dengan kalimah la dan illa atau sebangsanya, seperti la ilaha 
illallah: tidak ada Tuhan (yang sebenarnya) melainkan Allah; dan 
seperti. la shalata illa bi fatihatil-kitabi : tidak (shah) sembahyang me- 
lainkan dengan Al-Fatihah. 


2. dengan kalimah innama, seperti innama ilahukum ilahun wahi- 
dun: tidak ada Tuhan kamu melainkan Tuhan Yang satu, atau: tuhan 
kamu itu hanya Tuhan Yang satu. 

Maka menurut bahasa, rangkaian yang dihasharkan dengan la .... 
illa atau dengan innama, tidak boleh ada kecualian lagi di lain tempat, 


XV 


atau oleh orang lain, seperti firman Allah : an laisa lil-insani illa ma 


sa'a : bahwa tidak ada bagi manusia melainkan apa yang ia usahakan, 


yakni manusia tidak akan dapat ganjaran melainkan dari apa yang 
ia kerjakan (tidak dari apa yang dikerjakan oleh orang lain), dan seper- 
ti makanan yang diharamkan, @ur'an katakan hanya empat dengan 
pakai kalimah la ........ illa dan dengan innama. 

Sesudah hashar itu, kalau kita anggap juga ada lain-lain lagi yang 
haram menurut Hadits, berarti kita merendahkan derajat @ur'an lan- 
taran meng-hashar sesuatu yang tidak mah-shur. 


Tetapi, Hadits-hadits yang melarang lain dari empat yang diha- 


—ramkan oleh @ur'an boleh kita anggap sebagai larangan makruh, 


bukan larangan haram. 


Fasal 17 
BISMILLAH, A'UDZU, DIAM 


Rangkaian Bismilahir-Rahmanir-Rahim yang dipermulaan tiap-tiap 
Surah itu adalah satu daripada ayat-ayat Qur'an; Walaupun tidak di- 
hitung dia sebagai Ayat yang pertama. 

Menurut 16 : 98 bahwa orang yang hendak Sa Qur'an, 
diperintah memulai dengan “a 'udzu billahi minasy-syaithanir-rajim”, 
dan menurut 7 : 204, bahwa pendengar-pendengar wajib dengarkan 


bacaan Qur'an dan diam. 


Fasal 18 | 
CARA MEMBACA QUR'AN 


Menurut riwayat-riwayat, Rasulullah ada idzinkan sahabat- 
sahabatnya membaca Qur'an dengan dialek (pelat) masing-masing dan 
ada pula ia ajarkan atau biarkan mereka membaca dengan perubahan 
kalimah yang sama ma'nanya di beberapa tempat, yaitu seperti hatta 
dengan atta, maliki dengan maliki, fas-'au dengan fam-dlu, agwamu 
qila dengan ashwabu qila, anfusikum dengan antasikum, dan beberapa 
kalimah lagi. - 

Hendaklah kita ketahui bahwa perlainan itu hanya di beberapa tern- 
pat : dan seorang boleh membaca dengan perubahan itu apabila 
riwayatnya shah. 

Bacaan-bacaan menurut perubahan-perubahan itu dinamakan 
Al-dira-atus-Sab'ah : Bacaan Yang Tujuh. 

Bacaan yang tujuh itu maksudnya, bacaan yang bermacam- 
macam, bukan persis tujuh. 

“Di zaman ini ada orang membaca Qur'an dengan T 
ulangkan satu Ayat beberapa kali dengan beberapa macam pelat buat 
menunjukkan kebolehannya atau kebiasaannya. 


Bacaan yang berulang- ulang itu tidak pernah dilakukan di zaman 


- Nabi, Sahabat, Tabi'in dan sebawahnya. 


XVI 


' Perbuatan itu tidak lain melainkan bid'ah modern sebagaimana 
bid'ahnya perayaan Nuzulul-Gur'an dan sebagaimana bid'ahnya per- 
lombaan membaca sa an bukan perlombaan mengerjakan isinya. 


Fasal 19  -. 
HADITS YANG BERLAWANAN DENGAN QUR'AN 

Menurut mush-thalahul-Hadits bahwa Hadits yang shah itu, salah 
satu syaratnya, tidak berlawanan dengan ayat Qur'an, bahkan tidak 
boleh berlawanan dengan Hadits yang lebih kuat daripadanya. Walau- - 
pun demikian, sebahagian dari ulama Hadits sendiri pakai Hadits- 
hadits yang berlawanan dengan Qur'an yang dengan sebabnya selalu 
timbul pertanyaan yang sulit-sulit buat diberi penjelasan, kecuali 
kepada orang yang mengerti qa'idah-qa'idah. 


Fasal 20 
MUʻJIZAT 


Mu'jizat itu suatu perkara luar biasa yang terjadi untuk menun- 
jukkan kebenarannya seseorang nabi atau rasul. 

Mu'jizat tidak bisa berlaku dengan kehendak nabi-nabi atau 
rasul-rasul, tetapi dengan idzin Alah. | 

Orang yang mengatakan tidak ada mu 'jizat dalam Qur'an itu, 
orang yang tidak tahu Qur'an 

Periksalah hal-hal yang Sberubing dengan nabi-nabi “Isa, Musa, 
Ibrahim dan lain-lainnya. | 

Oleh sebab manusia yang diajak oleh rasul-rasul atau nabi- nabi 
itu pengetahuannya bermacam-macam, maka Tuhan adakan mu'jizat 
pun bermacam-macam pula. 


Fasal 21 
MIRAJ 


Isra’ dan Mi'raj adalah mu'jizat bagi Nabi s.a.w., karena kejadian #7. 
itu dengan badan dan ruh. Kalau kejadian itu tidak dengan badan, 
tidak perlu ditertawakan oleh kaum Quraisy, dan tidak usah ada orang 
yang murtad lantaran mendengar khabar itu. Orang yang mengatakan 
Isra” dan Mi'raj tidak dengan badan, ialah orang yang akalnya terlalu 
beku pada menerima perkara luar biasa yang berlaku dengan kehendak 


Periksalah Risalah Mi'raj, karangan saya. 


Fasal 22 
ISA TIDAK BERBAPA 


Dari beberapa banyak ayat, Qur'an bisa kita dapat tahu, bahwa 
'Isa itu diperanakkan oleh ibunya dengan tidak berbay .. Kalau Tuhan 


XVIL 


sudah kehendaki, maka hal 'Isa tidak berbapa itu bukan satu perkara 
yang ditolak oleh akal, bahkan bukan pun satu perkara yang terlalu 
aneh, 

Orang yang menganggap, dengan sengaja atau tidak dengan 
sengaja bahwa akalnya lebih kuat daripada firman Allah, mencari 
seribu hilah buat menetapkan bahwa 'Isa ada berbapa. Di mana letak- 
nya keanehan 'Isa tidak berbapa apabila dibandingkan dengan Adam 
yang tidak beribu dan tidak berbapa !? 

Baru-baru ini ada kejadian yang lebih aneh daripada “Isa tidak bur 
bapa yaitu menurut surat kabar minggu Keng Po 25 Maret, dan 1 
April 1956 bahwa bayi umur tiga bulan telah mengandung anak yang 
sudah berkaki dan tangan. Bayi itu anak dari. seorang supir truck ber- 


nama Sanusi, Kaum Kidul, Cianjur; dioperasi anak itu di rumah sakit 
Lidwina, Bunut, Sukabumi, Oleh Dr. H.G.R. Held. 


Di Minggu Keng Po 1 April yang tersebut dimuat gambarnya. 

Kalau anak umur tiga bulan bisa bunting, maka dimanakah ada 
keanehan 'Isa diperanakkan dengan tidak berbapa oleh seorang pera- 
wan ? 

Janganlah manusia hendak melawan sesuatu mu'jizat dari Allah 
dengan pikirannya. 

Kalau seseorang perhatikan dan pikirkan kejadian di sekeliling- 
nya, niscaya ia dapat tahu bahwa di hadapan kita sudah ada beberapa 
banyak perkara yang dahulunya dimasukkan di dalam golongan 
"ta' bisa jadi”. 

Tuan Hamka ada menulis dalam salah satu bukunya, bahwa saya 
menggaggap “Isa berbapa. 

Ketika anak-anak Pesantren “Persatuan Islam” Bangil menulis 
surat kepadanya, ia jawab : "Saya dengar yang demikian waktu tuan 
Hassan bermunazharah dengan tuan Ma'shum di rumah tuan Hassan 
di Bandung”. 

Tuan Hamka keliru faham. 'Isa berbapa itu bukan pendirian saya. 
Di waktu munazharah dengan tuan Ma'shum saya hanya mempertahan 
kan pendirian 'Isa ada bapa. Hal mempertahankan ini ada saya terang- 
kan di Pembela Islam no. 36 kaca 22, dan di Soal Jawab no. 9 kaca 49. 


Fasal 23 
BANGKITAN KIAMAT 

~ Dalam Qur'an ada berpuluh-puluh Ayat yang dengan tegas me- 
ngatakan bahwa bangkitan di hari Kiamat itu adalah dengan ruh dan 
jasad. Sangat keliru atau sangat bodoh orang yang beranggapan 


bahwa bangkitan Kiamat dan masuk surga dan neraka itu bukan 
dengan badan, tetapi dengan ruh saja. 


Fasal 24 
'ADZAB KUBUR 


Di dalam Hadits-Hadits ada Bas 'adzab kubur dan ni'mat 


XVIII 


kubur. 'Adzab dan ni'mat itu bukan sebenarnya, karena manusia 
tidak diberi nimat atau disiksa sebelum pemeriksaan amal di hari 
Kiamat. 

Menurut Al- Mu' min 46, bahwa orang-orang kafir itu, pagi dan 
petang, dihadapkan kepada api neraka. 

Ringkasnya, dari keterangan Agama, bahwa 'adzab kubur dan 
nimat kubur itu ialah gambaran 'adzab dan ni'mat yang dipertunjuk- 
kan kepada orang-orang yang di dalam kubur. 

Orang yang berdosa merasa tersiksa waktu melihat gambaran 
adzab yang ia akan terima: ini dinamakan “adzab kubur, dan orang 
yang beramal baik merasa senang ketika melihat ni'mat yang ia akan 
mendapatnya; ini dinamakan ni'mat kubur. 


Fasal 25 
KEKALNYA SURGA DAN NERAKA 


Menurut berpuluh-puluh ayat Qur'an, bahwa surga dan neraka 
itu kekal selama-lamanya, yakni tidak berkeputusan. 

Oleh sebab merasa kasihan dan merasa tidak “patut” Allah me- 
nyiksa hambaNya dengan tidak berkeputusan, maka ada beberapa 
orang dan pengarang putar-putar ayat Qur'an dan gunakan Hadits 
palsu hingga mereka jadikan, bahwa neraka itu tidak kekal. 


Cari-cari jalan dengan memutar-mutar arti Ayat-ayat itu tidak 
halal dan bukan perbuatan orang yang jujur. 

Di ayat-ayat 107 dan 108 surat Hud, Allah berkata, bahwa surga 
dan neraka itu kekal selama-lamanya, selama ada langit dan bumi, 
kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. 

“Kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu” itu satu pintu 
yang besar dan lebar. 

Orang kafir, orang yang dapat hukuman kekal di neraka, orang 
kafir yang berbuat kebaikan di dunia, dan siapa-siapa lagi, kalau Allah 
mau keluarkan dari neraka atau mau ke surgakan, tidak ada siapa pun 
yang akan menghalangi-Nya, bahkan neraka itu, seluruhnya, kalau 
Allah mau hapuskan, , tidak berhak siapa pun bertanya ” mengapa?” 

Memang aneh kalau orang suka cari-cari pintu, tebok sana dan 
korek sini, ketika pintu yang lebar dan besar sudah tersedia. 

Fasal 26 
KESENANGAN SURGA, 'ADZAB NERAKA ' 

Ni'mat dalam surga, dari makanan, minuman, tempat kediaman, 
isteri yang suci : bidadari, dan lain-lainnya adalah jasmani, yakni akan 
diterima dan dirasai oleh badan kita. Demikian juga *adzab neraka. 


Fasal 27 
'“ADZAB DUNIA 


Di dalam @ur'an, 'adzab yang dijanjikan betul-betul untuk manu- 
sia yang durhaka ialah 'adzab Akhirat, sesudah hari Pe: hitungan amal. 
Adzab dunia, terkadang mengenai orang-orang yang melanggar 


XIX 


perintah Allah. | 
— Fasal 28: 
AN 


Kalimah ”jin” yang tersebut dalam Qur'an, adalah dengan arti 
makhluk yang tersembunyi dari pandangan manusia. 

Menurut ta'rif ini, semua malaikat, arwah, setan, boleh dinama- 
kan jin, tidak sebaliknya, ya'ni tiap-tiap malak boleh dinamakan jin, 
tetapi tidak tiap-tiap jin itu malak. 

Jinnah itu segolongan jin. Jann itu sama dengan jin, ada pula 
jann dengan arti ular yang besar. 

Jin, dengan arti lain dari malaikat dan setan, ada yang beragama 
seperti manusia. 


Fasal 29 
ISRAILIYAH 


. Dalam tafsir-tafsir ‘ulama’ Islam, ada banyak juga termasuk 
hadits-hadits Israiliyat, yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan oleh 
kaum Bani Israil, tentang mu'jizat-mu'jizat nabi Musa, nabi 'Isa dan 
lain-lainnya, yang sebahagiannya sangat nampak berlebih-lebihannya. 


Hendaklah kita awas dan tahu, bahwa kebanyakan riwayat- 
riwayat itu lemah dan palsu. Walaupun riwayat-riwayatnya shahih, 
tetapi isinya tidak boleh kita berpegang dengannya, kecuali yang di- 
kuatkan oleh Hadits- hadits dari Nabi kita. 


Fasal 30 
ARTI ASAL 


Tiap-tiap ayat Qur'an, hendaklah diberi arti menurut kemauan 
lughah (bahasa) Arab di zaman Nabi. 


Ini dinamakan pemberian arti yang asal dan zhahir. 


Kecuali kalau ada lain Ayat atau Hadits yang menyebabkan pe- 
ngubahan arti, maka boleh diartikan dengan cara yang berkisar'dari 
yang zhahir tadi, tetapi tidak boleh keluar daripada batas arti yang di- 
bolehkan oleh lughah, seperti ayat: au la mas-tumun-nisa' (An-Nisa' 
43) yang maksudnya bata! wudlu kalau kamu bersentuh perempuan, 
tetapi oleh sebab ada beberapa Hadits yang menerangkan bahwa 
Rasulullah ada bersentuhan dengan isterinya di dalam sembahyang dan 
mencium isterinya lalu sembahyang, maka arti sentuh itu bukanlah 
sentuh biasa, tetapi sentuh luar biasa, yaitu bercampur laki-isteri. 

Kalimah-kalimah yang sudah ma'lum istilahnya pada zaman 
Nabi, maka hendaklah dipakai menurut arti-arti itu, seperti sembah- 
yang, puasa, haj, thawaf, sa'i dan sebagainya, ya'ni tidak boleh kita 
pakai dengan arti lughah biasa, yaitu sebarang sembahyang, sebarang 
puasa, sebarang haj, sebarang thawaf, sebarang sa'i. 

Contohnya dalam bahasa kita, kalau seorang berkata : "Saya 


mau pergi buang air”, maka menurut istilah kita, ialah pergi kencing 
atau berak, bukan pergi curah dan sia-siakan air. 

Fasal 31 | 

HUKUM ASAL 


Hukum-hukum dalam @ur'an dan Hadits dengan pembahagian 
kasar terbagi dua : - Ibadat dan keduniaan. 


Ibadat itu ialah upacara Agama yang dalam perbuatan manusia 
biasa tidak ada, seperti wudlu’, sembahyang, puasa dan sebagainya. 

Manusia tidak boleh kerjakan ibadat atau yang menyerupai 
ibadat kalau tidak ada perintah dari Allah atau Rasul. 


Contohnya : "Kalau ditanya : "Bolehkah kita sembahyang 
Zhuhur lima raka'at ?” maka jawabnya : "Tidak boleh”', lantaran 
tidak diperintah. 


Sebalik itu, didalam urusan keduniaan, kalau orang bertanya : 
"Bolehkah kita makan nangka ?” umpamanya, maka jawabnya : 
”Boleh”, lantaran tidak dilarang. Jadi, ibadat itu tidak boleh kita 
kerjakan kecuali kalau diperintah, sedang yang lain dari ibadat boleh 
kita kerjakan, kecuali kalau ada larangan. 


Fasal 32 
HURUF-HURUF POTONGAN 


Huruf-huruf potongan di permulaan surah-surah dari Qur'an ada 
yang satu huruf ada yang dua, ada yang tiga, ada. yang empat, dan ada 
yang lima, yaitu 


(Sia va prana jak AA Mega da gali SG 
SANGAT 


Potongan-potongan itu terletak di permulaan 29 Surah. 


Huruf-huruf yang terpakai padanya, dari huruf-huruf Hija-iyah, 
ada 14, yaitu : 


Sp id h dora TASI ah 


Tentang arti dan maksud huruf-huru. potongan itu, “ulama? 
tafsir berselisihan faham : 


1. Tidak ada yang tahu arti dan maksudnya melainkan Allah. 
2. Nama bagi Surah-surah. 
3. Huruf-huruf yang pertama dari nama-nama Allah. 


XXI 


4. Huruf-huruf yang Se atau yang ditengah dari nama-nama 
Allah. 
5. Huruf-huruf dari nama-nama Allah, Jibril, Muhammad. 


6. Huruf-huruf dari kalimah-kalimah yang berhubung dengan 
Allah dan Rasul-Nya. 


Oleh sebab itu, mereka artikan 14 huruf tersebut seperti di 


bawah ini : 
Oren 8001 


SES ALA 
. f G r? g r 

Ta Oa 

BEA gO 


PAE Jah P TA 


e 
te 
s1 


T 
1 
CA 
o™ 
uv 
& 
CG 


Salinannya 


1. Alif : Allah: Aku. 
2. Ha' : Yang terpuji: Yang amat sabar, Yang hidup, Yang bijak- 


.X XII 


— IN — "ame 


ma 2 ni 
.— - — a Ta. 
mm. 


sana, Yang amat iba. 
3. Ra' : Penyayang: Pemurah: Pengawas. 
Sin : Yang mendengar: Yang cepat menghitung: Yang sejahtera 
5. Shad: Yang benar: Yang amat sabar, Yang tiap-tiap suatu 
perlu kepada-Nya: Telah benar Allah: Telah benar Mu- 
hammad. 
Tha’: Yang suci. 
'Am : Yang mengetahui: Yang gagah: (Yang mulia). 
Qaf : Yang maha-suci: Yang maha-kuasa: Yang berkuasa: 
Yang amat berkuasa: Yang hampir; Yang berdiri sendiri; 
Yang memegang. 
9. Kaf : Yang mulia; (Pemurah); Yang besar: Yang mencukupi.. 
10. Lam: Yang lemah-lembut; Jibril. 
11. Mim: Yang dijunjung; Muhammad: Raja: Pengarunia. 
12. Nun : Cahaya: Tempat tinta, Yang menolong, Penolong. 
13. Ha' : Yang memimpin; (Penunjuk jalan). 
14. Ya : Tangan-Nya di atas tangan-tangan mereka: (Kekuasaan: 
Nya melebihi kekaasaan-kekuasaan mereka). 


i 


P 


Kemudian, mereka artikan huruf-huruf itu, setelah berangkai di- 
permulaan surah-surah dari Qur'an, sebagai berikut : 


AAS beea. dh 

SMM tools JI 

SANA SG ANA "soal db 

Aan AE LET macet. al! 

ASA A la SA Aha RR a 
Meera PETAK 
EN KAS DAU SK 

ea 

SAN alpha a 


XXIII 





E sa SAN Aa Al 


Salinannya 
1. Alif Lam Mim, Ibnu “Abbas artikan : Akulah Allah, Aku menge- 
tahui. 


2, Alif Lam Ra’, Ibnu “Abbas artikan : Akulah Allah, Aku melihat. 


3. Alif Lam Mim Ra’, Ibnu Abbas artikan : Akulah Allah, Aku 
mengetahui, dan Aku melihat: Akulah Allah, Raja, Pemurah. 


4. Alif Lam Mim Shad, Ibnu "Abbas artikan : Akdi Allah, Aku 
mengetahui, Aku memutus. 

5. Ha' Mim 'Ain Sin Qaf, Ibnu “Abbas artikan : Kesabaran-Nya: 

Kemuliaan-Nya, Ilmu-Nyaj Sinar-Nya, Kekuasaan-Nya. 

Ada orang artikan : Telaganya | 1) yang didatangi: Kerajaannya 

yang luas, Kemuliaannya yang ada, Sinarnya yang terlihat: 

Berdirinya di derajat yang terpuji. 

Tha' Sin : Yang suci: Yang Plate. 

Tha’ Sin Mim. Ada orang artikan : Allah bersumpah dengan 

kekuasaan-Nya dan cahaya-Nya dan kerajaan- Nya. 

Tha’ Ha’ : Hai laki-laki ! Hai insan ! Yang bersih: Pemimpin. 

Kaf Ha' Ya' 'Ain Shad. Ada orang artikan : Pencukup bagi 

makhluk-Nya; Pemimpin bagi hamba-Nya: Kekuasaan-Nya 

di atas kekuasaan mereka, Yang mengetahui (hakekat) makh- 

luk-Nya: Yang benar pada janji-Nya. 

Ibnu 'Abbas artikan : Pemurah; Pemimpin, Pengasih: Yang 

mengetahui: Yang benar. 

10. Ya Sin : Hai manusia ! 


Oa. DN 


Fasal 33 
BEBERAPA LAFAZH ARAB DAN PENJELASANNYA 
Dalam Qur' an ada huruf-huruf, lafazh-lafazh, kalimah-kalimah 
yang perlu diberi penerangan supaya pembaca tidak terperanjat apabi- 
la melihat salinan saya menyalahi biasa : 


. 1) "Nya” ini dan yang berikutnya adalah buat nabi Muhammad. 


.XXIV 


Ngada naluri 


11. 


~N, 


k ye, 
KEY 


a a ea 


: NS tut (415 Pa 3 
| ..” pg Id 
“33 TE Jas a TRPE 
. #8 
Úa -0 3 A Aas D 
ô ð r A tp z1 A 
PRA JG, ma TET 
: 0 dgan s A s 2 ui 
GO A A uA ol 
Idz : Tiba-tiba: karena: ketika: tatkala: di waktu. Di dalam tafsir 
ini, dibeberapa tempat, disalin “idz” itu dengan tambahan (ingat- 
lah), seperti (Ingatlah) tatkala Tuhanmu berkata”, maksudnya : 
"Perhatikanlah isi perkataan Tuhanmu” atau "ambillah pelajaran 
dari firman Tuhanmu.” 
Udz-kur Sebutlah, ingatlah. 


Didalam @ur'an, terpakai kalimah itu dengan maksud menyuruh 
kita perhatikan isi pembicaraan yang mengiringinya. 

Als : Ketahuilah: nah: tentu, sungguh: sebenarnya. 

In : Jika, tidak, bukan: sesungguhnya. 

An : Bahwa: sesungguhnya: lantaran: khawatir akan. - 

Ayat: Serangkai perkataan: serangkai perkataan dari Qur'an; 
perintah: nasehat: pelajaran: hukum: tanda kekuasaan, tanda ke- 
besaran: tanda kebenaran: mu'jizat. 

Bi : Dengan: kepada: dengan sebab: lantaran: pada, di: akan. 
Bal : Bahkan: malah: tetapi. . 

Tsumma : kemudian: setelah itu: dan; lagi. ' 

Khabir : Yang tidak luput daripadanya sesuatu khabar; yang 
sangat awas, Yang sangat sadar. : 
Sering saya pakai dengan arti : 
amat mengetahui”. . 


“Yang mengetahui”, "Yang 


Dzalika. Asalnya terpakai buat isyarat kepada sesuatu yang jauh. 


Sesuatu, ta” dapat dikatakan jauh atau dekat melainkan dengan 
bandingan, seperti sehari dikatakan dekat jika dibandingkan 
dengan dua hari: sedang dua hari itu dekat pula kalau dibanding- 
kan dengan empat hari. | 


Oleh itu apabila tidak ada bandingan, dapat diartikan : itu; ini: 


XXV 


12. 
. yang tidak dimgini dari sesuatu usaha. . 


13. Sabbaha mengucap dan mengakui kencan Allah; bersembah- 


14. 
15. 


16. 
17. 


18. 
Ba 


20. 
21. 
22. 


23. 
24. 


25. 
26. 
27. 


28. 


29. 


yang demikian itu; yang demikian ini; yang tersebut itu; yang 
tersebut mi: yaitu; ia; dia: dan sebagainya. . ; 
Dzanb : Dosa: akibat yang tidak baik dari sesuatu amal; buah 


yang; beribadat: berbakti. 

Sab'un, Sab'atun, Sab'una, Sab'ina. Kalimah-kalimah ini, selain 
terpakai dengan ma'na “tujuh” dan "tujuh puluh”, digunakan 
juga dengan arti yang menunjukkan kepada ”banyak”. . : 


“Aziz : Yang gagah: Yang maha kuasa: Yang dimuliakan: Yang 


luar biasa: Yang tak dapat dikalahkan. : 


“An : Dari; daripada: lepas daripada, tentang; darihal. 


Ghafara, Yagh-firu, dan lain-lain yang berasal daripadanya : 
Menutup, tidak menampakkan: menghalangi terbitnya buah 
yang tidak baik dari sesuatu pekerjaan: menutup dosa: mengam- 
punkan. 

Fa : Maka; lantas; lalu: lantaran itu: dari itu: oleh itu: bahkan: 
hingga: ringkasnya; pendeknya. 

@ala, Yagulu, dan lain pecahannya : Berkata: berbuat, ber- 
omong, bercakap; bertanya: balas: jawab: khabarkan; janji: sebut: 
sahut; ucap, ujar, dan sebagainya. 

Gar-yah : Desa (Qura : Desa-Desa) Dalam Qur'an terpakai deng- 
an arti : Desa: negeri: negara, bandar: kota dan sebagainya. 
Kalla : Tidak sekali-kali ! tidak !; jangan begitu !: tidak begi- 
tu !; bukan begitu. . 

Li: Untuk, kepunyaan: kepada, karena; lantaran: supaya: akhir- 
nya: buahnya: jadinya. 

La : Untuk: kepunyaan: kepada: sungguh: niscaya. 

Min : Daripada: sebahagian daripada: karena: lantaran: sebab: 
yaitu. 

Wa : Dan: beserta: bersama: juga: hingga: atau: lantas: lalu: 
demi, perhatikanlah; sedang: padahal: sedangkan, sambil; karena, 
sebab; lantaran; tetapi. + 

Waj-huka : Mukamu: dirimu: dzatmu. 


? 


Wali: Pengawal: pengurus; pencinta, tetangga: yang dita'ati: peno- 


long: ketua; sahabat, pemimpin: pemelihara: yang mewarisi. 
Hadza. Asalnya buat isyarat kepada yang dekat, tetapi oleh 
sebab dekat dan jauh itu ta” dapat ditetapkan melainkan dengan 
bandingan, maka "hadza” ini dipakai seperti dzalika. 

Yaum : Hari: siangs duapuluh empat jam: sekali bumi beredar di 
hadapan matahari: musim: masa; satu batas masa yang ditentukan 


| . Oleh masing-masing. 


XXVI F 


Fasal 34 


BEBERAPA MANA. RANGKAIAN DAN PENJELASANNYA 
1. Fril Madli 


Perbuatan yang telah lewat masanya, seperti “gala”, artinya : 
"telah berkata”, dinamakan fi'il madli. 
Fill madli mi sering juga dipakai dengan arti "akan datang”, 


seperti "Ata amrullah ......... ” asal artinya : Telah datang urusan 
Allah, maka janganlah kamu minta datangnya dengan lekas”, 
tetapi di dalam rangkaian ini, artinya : „Tentu akan datang 


urusan Allah (Kiamat), maka janganlah kamu minta kedatangan- 
nya dengan segera”. Jadi, "telah datang” itu kita artikan "tentu 
akan datang”. Dari rangkaian perkataan dan dari sambungannya 
di sebelah atas dan 2 sebelah bawah, dapat kita bedakan arti- 
arti itu. 


2. Fi'il Mudlari' Pa, | 


Perbuatan yang ie atau akan berlaku dinamakan fi'il mudlari. 
Di dalam Qur'an banyak terpakai Fi'il mudlari' dengan tidak 
bermasa, seperti : | 


Kalimah "Yab-da-u” dengan ma'na memulai. ( Yunus 4). 
Kalimah "Yukhagun” dengan ma'na dijadikan. ( Al-A'raf 191 ). 
Kalimah ”Yash-thafi” dengan ma'na memilih. ( Al-Hajj 75 ). 
Ya'ni dipakai kalimah-kalimah itu dengan arti yang tidak terikat 
dengan masa, yaitu dengan tidak pakai tambahan “akan” atau 
“sedang” 


3. Terlebih 


Kalau kita berkata :”A lebih baik atau terlebih baik daripada B”, 
maka tidak selamanya berarti B itu baik; bisa jadi B baik dan bisa 
jadi tidak baik sama sekali, seperti ” Allah-kah terlebih baik atau- 
kah sesuatu yang mereka sekutukan ?” ( An-Naml 59). 

Ini tidak berarti bahwa sesuatu yang mereka sekutukan itu 
”baik”, tetapi kurang dari Allah, bahkan rangkaian tersebut hen- 
dak menerangkan bahwa "Allah terlebih baik daripada sesuatu 
yang mereka sekutukan”. Habis ! Adapun "sesuatu yang mereka 
sekutukan”, baikkah atau tidak, maka hal itu terserah kepada 
pertim bangan lain. 


Contohnya 

Kepandaian lebih baik Sarada kebodohan. 

Keadilan lebih baik daripada kezhatiman. 

Barang halal lebih baik daripada barang haram. 

Surga lebih baik daripada neraka. 

Iman terlebih baik daripada kufur. 
Perkataan-perkataan itu tidak memberi arti, bahwa kebodohan, 
kezhaliman, barang haram, neraka, kufur itu baik. 


XXVII 


Perkataan ”lebih baik” atau "terlebih baik” itu sering kita ber- 
temu dalam @ur'an, dan perlu kita awas. 


4, Mereka dan kamu 


Kalimah “mereka” dan “kamu” yang terpakai di dalam Qur'an 
terhadap kaum :musyrikin dan munafiqin dan lainnya, hampir 
semuanya menunjukkan kepada sebahagian, tidak kepada semua: 
demikian juga kalau disebut kafir-kafir Quraisy, Nashara, Yahudi 
dan lainnya. 


5. Sifat 


Dengan pembahagian kasar, sifat itu ada dua macam 
a. Sifat menentukan, dan 
b. Sifat meninggikan, merendahkan, memuji, mencela, menun- 
jukkan kasihan dan lainnya, 
Kalau kita berkata:”Saya datang dari rumah si Sa'id”, dan kebe- 
tulan di tempat itu ada orang yang bernama Sa'id , maka tentulah 
pendengar ingin mengetahui Sa'id yang mana. Dari itu, patut kita 
sertakan satu sifat yang menunjukkan kepada Sa'id yang kita 
maksudkan, seperti kita berkata : ”Saya'Qatang dari rumah Sa'id 
yang pendek”. Kalimah "Yang pendek” itu sifat yang menentu- 
kan karena dengan tidak ada ketentuan itu, pendengar masih 
— ragu-ragu. 
Adapun sifat-sifat bagi Allah, nabi-nabi, tempat-tempat dan 
benda-benda yang terkenal, maka sifatnya termasuk di dalam 
bahagian kedua, seperti Allah Penyayang, Allali Yang maha-besar, 
maka kalimah "Penyayang” dan ''Yang maha besar” itu, adalah 
sifat-sifat ketinggian dan pujian, karena kita kenal Allah dengan 
tidak perlu kepada sifat-sifat itu. Jadi, tidak berarti, bahwa Allah 
itu ada yang penyayang, ada yang tidak, ada yang maha besar, 
dan yang tidak. 


6. Dtifat 


a. "Aku" dan kami” dinamakan dlamir mutakallim. 
b. “Engkau” dan "kamu'' dinamakan dlamir mukhathab. 
c. Ia” dan "mereka” dinamakan dlamir zha-ib. 
Di dalam satu rangkaian, apabila dipakai dlamir ghaib buat sese- 
orang, tiba-tiba dirangkaian yang berikutnya, dipakai buat dia, 
dlamir mukhathab atau dlamir mutakallim, atau sebaliknya 
maka cara ini dinamakan iltifat. Iltifat ini terdapat di dalam 
@ur'an, seperti di surah Al-Fatihah, ayat 1 dan 4. "Sekalian 
puji kepunyaan Allah ....... ”, tiba-tiba : "Engkaulah yang kami 
sembah dan ........ gt | 

— IAl-An-'am, ayat 98 : ”Dan Ialah yang telah jadikan kamu dari 
satu jiwa ......... ?, tiba-tiba : "Sesungguhnya Kami telah terang- 
kan Ayat-ayat bagi orang-orang yang (mau) mengerti”. 


XXVIH. 





9. Sifat sebahagian 


Qur'an menerangkan sifat-sifat kaum munafik, kaum kafir dan 
kaum musyrik dengan cara yang kadang- kadang kelihatan seperti 
bertentangan. 

Sebenarnya tidak bertentangan, karena @ur'an, menerangkan 
Sifat-sifat segolongan daripada munafigin di satu tempat, dan di 
tempat Jain, diterangkannya pula sifat-sifat lain golongan dari 
mereka. Jadi, kaum munafigin itu sebahagian sifatnya begitu 
dan sebahagian lain sifatnya begini. Demikian juga kaum kafir 
dan kaum musyrik. 


8. Perhitungan amal 


Bi-ghairi hisab : Dengan tiada perhitungan. 

Perhitungan amal di Akhirat tetap ada, yang tiada perhitungan 
itu ialah pemberian ni'mat dari Tuhan. 

Jadi, tidak berlawanan dengan ketetapan bahwa amal manusia 
jahat dan baik, dihitung. 


9, Al-Hayatud-dunya | | 


Al-Hayat : Penghidupan. 

Ad-Dunya : Yang amat rendah ; yang amat dekat ( kepada 
matahari ). 

Oleh sebab penghidupan itu bertempat di bihi kita yang dinama- 
kan dunia, maka sering disalin dengan „penghidupan dunia”. 


10. Tiap-tiap suatu 


Kalau dikata : ”Tuhan beri kepadanya tiap-tiap suatu”, 
. ma'nanya "tiap-tiap suatu yang perlu di dalam urusan yang di- 
perbincangkan”, dan terkadang "tiap-tiap suatu” itu dipakai 
dengan arti “banyak”, kecuali di dalam pembicaraan undang- 
undang dan hukum-hukum maka "kullu” (tiap-tiap) itu 
berarti semua, dengan tidak berkecuali. 
Dari itu, kalau ada omongan, bahwa tiap-tiap suatu ada dalam 
@ur'an, maksudnya, tiap-tiap suatu pokok undang-undang 
yang perlu buat keselamatan dunia dan Akhirat, dan tidak 
berarti bahwa dalam @ur'an ada kapal terbang, radio, atom 
dan sebagainya. 


11. Coba 
| Di beberapa tempat ada kalimah Ibtala, Yabtali, Nablu, dan 
lain-lainnya yang asal ma'nanya : mencoba, menguji. 
Oleh sebab maksudnya itu memberi sesuatu sebagai percobaan 
bagi yang diberi, maka saya tidak artikan "Allah mencoba”, 
tetapi "Allah beri percobaan”. 
Percobaan ada beberapa macam : 


a. Kita mencoba sesuatu, lantaran tidak tahu sama sekali, : 
seperti mencoba campur obat anu dengan anu yang 


XXIX 


belum kita kerjakan, buat mengetahui hasilnya. 

b. Kita hadapkan sesuatu yang kita sudah tahu, kepada 
seorang buat mengetahui, apakah ia tahu atau tidak, 
yaitu seperti guru memeriksa murid yang belum ia tahu 
kebiasaannya dalam urusan itu. . 

c. Kita hadapkan sesuatu yang kita sudah tahu, di hadapan 
orang ramai, kepada seorang yang kita tahu bahwa ia 
sudah tahu, supaya jawabannya diketahui oleh orang 
ramai itu, yaitu seperti murid yang sudah diketahui 
oleh guru tadi kebiasaannya dalam masalah itu. 


Cara pertama, mustahil pada Allah, karena berarti Allah 
bersifat tidak tahu, bodoh, jahil. 

Cara keduapun, mustahil pada Allah, karena masih berarti 
Allah bersifat tidak tahu. 

Cara ketiga itulah yang pantas disandarkan kepada Allah. 

Dimana-mana kita bertemu kalimah percobaan disandarkan 
kepada Allah, belokkanlah artinya ke cara yang ketiga tadi, 
supaya tidak kita sifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak. 


12. Sumpah 


Kita bersumpah dengan sesuatu nama, maksudnya, kita 
menjadikan yang empunya nama itu sebagai saksi dan peng- 
hukum yang akan menghukum kita kalau kita tidak benar di 
dalam sumpahan kita. Lantaran itu, Agama haramkan dan 
larang keras kita bersumpah dengan nama yang lain dari Allah, 
karena tidak ada saksi yang tahu perkara ghaib dan tidak ada 
penghukum yang berkuasa melainkan Allah. 

Yang tersebut itu, kalau kita (makhluk) bersumpah. Adapun 
sumpahan Allah seperti : Demi galam! Demi dhuha! dan Demi 
Matahari dan lain-lainnya, tentulah tidak seperti sumpahan ki- 
ta, tetapi untuk menarik perhatian kepada sesuatu yang dika- 
kai buat bersumpah. Oleh yang demikianlah, saya artikan 
”Demi” itu dengan "Perhatikanlah”, 

Jadi, "Demi qalam !” itu maksudnya : "Perhatikanlah qalam!” 
dan demikianlah. 


13. Nasikh-mansukh 


XXX. 


Kalau datang satu undang-undang di dalam suatu urusan, yang 
bertentangan dengan undang-undang lama di dalam urusan 
itu, maka undang-undang yang lama terhapus. Undang-undang 
yang baharu itu, dinamakan ''Nasikh” : Penghapus; dan yang 
lama itu 'Mansukh” Yang dihapuskan. | 

Di dalam Qur'an ada Ayat-ayat yang jadi ”nasikh”', karena ada 
perkara-perkara yang pernah dikerjakan oleh sahabat lantaran 
diperintah oleh Nabi s.a.w., atau oleh kebiasaan, lalu datang 
Ayat menghapuskannya, atau mula-mulanya tidak dikerjakan 
oleh mereka, lantaran dilarang oleh Nabi s.a.w., atau oleh 


kebiasaan, lalu datang Ayat mengubah atau membolehkannya. 
Adapun yang "mansukh”, maka tidak terdapat di dalam 
@ur'an, walaupun satu Ayat. 

Memang ada 'ulama' anggap : "Ayat anu mansukh dengan 
Ayat anu”. 

Ada sebahagian daripada 'ulama' menerangkan, bahwa orang 
yang berpendapat bahwa Ayat anu "mansukh” dengan Ayat 
anu itu, tidak lain, melainkan lantaran kelihatan baginya 
dua Ayat itu beriawanan, dan ta' dapat ia cocokkan, lalu ia 
periksa tarikh turunnya Ayat-ayat, kemudian ia hukumkan, 
bahwa Ayat yang turun belakangan itu "nasikh” dan yang 
turun lebih dahulu daripadanya itu "manskh” 

Di dalam @ur'an tidak ada sedikitpun omongan yang menun- 
jukkan bahwa Ayat anu "mansukh” dengan Ayat anu. 
Di dalam Hadits-Haditspun tidak terdapat demikian, bahkan 

tidak ada satupun Hadits yang menyatakan adanya "mansukh” 
di dalam Qur'an. 

Hanya ada ayat 106 Al-Baqarah yang.artinya : ''Mana-mana 
Ayat yang Kami mansukhkan dia atau Kami lupakan dia, 
Kami gantikan dengan yang lebih baik daripadanya atau 
serupanya. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya Allah itu 
amat Berkuasa atas tiap-tiap suatu ?” 

Dari Ayat ini, ada 'ulama' faham, bahwa di dalam Qur'an 
ada Ayat yang”mansukh”. 


Arti yang sebenarnya bagi Al-Bagarah 106 itu, ialah : 
"Apa-apa ayat (mu'jizat) yang Kami hapuskan dia atau Kami 
bikin manusia lupa kepadanya. Kami gantikan dengan Mujji- 
zat yang lebih baik atau yang sebanding dengannya”, ya'ni 
mu'jizat-mu'jizat yang Kami berikan kepada seseorang nabi di 
zaman dahulu, Kami sudah hapuskan, tidak Kami berikan lagi 
kepada nabi yang datang sesudahnya, maupun mu'jizat itu ma- 
“sih di dalam ingatan manusia di zaman nabi yang belakangan 
atau mereka telah lupa kepadanya, tetapi untuk nabi yang be- 
lakangan, Kami gantikan dengan mu'jizat yang sama baiknya 
atau sebanding baiknya dengan yang dahulu. Arti yang begini, 
lebih pantas dengan rangkaian Ayat itu, karena di akhirnya 
ada perkataan : "Tidakkah engkau ketahui bahwasanya 
Allah itu amat Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu ?” 

Kalimah "”gadir” yang berarti "amat Berkuasa” lebih layak dan 
lebih munasabah dipakai buat mu'jizat daripada dipakai buat 
penghapusan hukum. 

Buat mansukhkan, undang-undang syari'at, lebih manis dan le- 
bih cocok dipakai kalimah Hakim : Bijaksana, bukan Qadir : 
Amat Berkuasa. 

Selain dari itu, ada firman Allah, AY'lmran 7, yang srtinya : 
"Ialah Yang telah turunkan kepadamu Kitab itu, sebahagian 
daripadanya adalah Ayat-ayat yang muhkam (yaitu) ibu bagi 


XXXI 


Kitab, dan (sebahagian) lain adalah (Ayat-ayat) yang mutasya- 
bihat” 

Ayat-ayat yang muhkam : Ayat-ayat yang terang, tegas ta’ 
dapat dita wil. 

Ayat-ayat yang mustasyabihat : "Ayat-ayat yang samar”. 
Sekiranya di dalam Qur'an ada Ayat yang mansukh, tentu 
lebih utama Allah terangkannya. 

Tidak bisa jadi Allah terangkan adanya Ayat-ayat mutasyabi- 
hat yang bisa diberi beberapa arti, sedang yang "mansukh” 
tidak diterangkannya, padahal "mansukh” ini jauh lebih pen- 
ting. 

Lihat ayat 106 Al-Bagarah, dan penjelasan 110. 


14. Siksaan 


Semua Ayat-ayat yang menunjukkan manusia disiksa dan 
diberi nimat itu, maksudnya sesudah Kiamat, karena tidak ada 
balasan sebelum pemeriksaan. Semua siksaan dan pemberian 
ni'mat yang terlihat sebelum Kiamat adalah gambaran bagi apa 
yang akan diterima oleh masing-masing. 

Sedikit sekali siksaan dunia yang dijanjikan. 

Untuk menguatkan dan menentukan balasan itu, sering dipakai 
kalimah fi'il madli : perbuatan yang lampau. 


15. Bunuh 


”Mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak benar”, (Al 'Im- 
ran 112). Kaum Yahudi ada pernah bunuh nabi-nabi. Perbuat- 
an ini tidak benar. Jadi, Qur'an katakan "mereka membunuh 
nabi-nabi dengan tidak benar”, Janganlah difaham dari perkata 
an itu, bahwa ada pembunuhan yang benar terhadap nabi-nabi. 
Demikian juga ”bertakabbur di bumi dengan tidak benar”. 
(Al-A'raf 146) Periksalah keterangan tentang pembicaraan 
”Sifat” dan Terlebih” yang terdahulu. 


16. Di depannya 


Di dalam Qur'an banyak terdapat kalimah "membenarkan 
sesuatu yang di depannya”. 

Membenarkan sesuatu yang di depannya itu, ma'nanya, me- 
nganggap betul, menguatkan, menyetujui sesuatu yang sudah 
ada lebih dahulu. 

Qur'an membenarkan sesuatu yang di depannya : Qur'an 
membenarkan atau menyetujui isi yang asli dan yang shahih 
dari kitab-kitab Taurat, Injil dan lain-lainnya yang sudah add 
lebih dahulu. 


17. Dihadapkan kepada Nabi. 
Ada terlalu banyak perkataan yang dihadapkan kepada Nabi 


XXXII 


dalam Qur'an, tetapi dimaksudkan buat Nabi dan ummatnya, 
dan ada juga dimaksudkan buat Nabi sendiri: dan ada pula 
yang ditujukan kepada ummatnya saja atau kepada pembaca. 


PERINGATAN 


1. Tafsir ini dengan yang lain-lainnya, terkadang, ada perselisihan 
nomor Ayat. 
Ini tidak berarti ada Ayat yang kurang. Tidak kurang walaupun 
satu kalimah ! 
Dari itu, kalau pembaca hendak periksa Ayat ke 50, umpama- 
nya di tafsir lain, tetapi tidak dapat, maka periksa Ayat 49 atau 
51. " 


2. Dalam tafsir ini terdapat beberapa kesalahan cetak, walaupun 
kami sudah hati-hati dalam mentash-hihkannya. 


XXXIIL;, 


—-— 


Fasal 35 E 
QAMUS BAGI BEBERAPA KALIMAH 


Ahli : Isteri: anak-isteri; orang-orang di rumah; penduduk; yang 
mempunyai, golongan; yang layak. 

Ahlul-Kitab : Orang-orang yang mempunyai kitab agama, yaitu 
orang-orang Yahudi dan Kristen. 

Aku, -ku, akan-daku, dipakai buat Tuhan dan buat. seseorang 
yang sendirian, 

‘Alam : Jagat: satu matahari dengan bumi-bumi dan bulan-bulan 
yang mengelilinginya; makhluk; manusia; ummat; yang berjiwa. 

‘Aalamin : beberapa alam. . 

Al-Hamdu lillah, artinya dan keterangannya periksalah di surah 
Al-Fatihah. 

Al-Hag : Kebenaran : yang benar: Tuhan: wahyu. Lihat 
Kalimah Hag. 

Al-Lauhul-Mahfuzh : Papan yang terpelihara, buku tulisan yang 
terjaga: satu daftar umum yang tertulis padanya semua kejadian, besar 
dan kecil atas makhluk. Al-Lauhul-Mahfuzh ini sering Qur'an sebut 
dengan kalimah Al-Kitab. 

Al-Masjidul-Haram : Masjid besar di Makkah: masjid yang mulia. 

“Amal shalih : 'Amal yang baik pada pandangan Islam, maupun 
pekerjaan mengenai dunia atau Akhirat, bukan ibadat saja. 

Ancam : Memberi tahu kepada seseorang bahwa kalau ja tidak 
mau beriman, ia akan mendapat siksaan dari Allan di dunia atau di 
Akhirat atau di dua-duanya. 

“Arsy : Singgasana: markas pemerintahan bagi Allah, walaupun 
Allah tidak bertempat padanya. 

Asbabun-Nuzul : Sebab-sebab turunnya Ayat. 

Bayi : Anak yang masih menyusu. 

Barakah : Muai: kesuburan: kebahagiaan: pertambahan. 

Batas-batas Allah : Larangan-larangan Allah: cara-cara yang di- 
wajibkan oleh Allah; undang-undang Allah. 

Belanjakan sebahagian. Perkataan ini biasanya terpakai buat 
mengeluarkan zakat. 

Berdiri sendiri : Tidak perlu kepada yang lain. 

Bismillah, artinya dan keterangannya tersebut di surah Al- 
Fatihah. : 

Desa. Kalimah Desa, salinan dari kalimah garyah dan gura. 
Di dalam Qur'an terpakai dengan ma'na desa, negeri, bandar dan 
sebangsanya. Lihat kalimah @aryah. 

Dialek : Pelat: cara membunyikan kalimah, seperti apa, opo, 
ape; saya, sayo, saye; perampok, perompak, dan sebagainya. 

Diyat : Denda pengganti jiwa. 

Dingin-mata : Sesuatu yang menyenangkan hati. 

Dirikan sembahyang : Mengerjakan sembahyang dengan tetap 
pada waktu-waktunya. 

Jasad : Tubuh, badan. 


XXXIV 


Dua tangan. Apa yang dikerjakan oleh dua tangan mereka; 
Apa yang mereka telah kerjakan. ' 

Dukacita. Lihat kalimah Takut. 

Dusta. Berdusta atas nama Allah: Mengatakan sesuatu dari 
Allah, padahal Allah tidak katakan demikian. . 

Engkau, -mu, akan-dikau, buat dihadapkan kepada Tuhan, dan 
kepada lainnya yang tidak lebih dari seorang. | 

Fashih : Petah; tidak pelat. 

Fasig : Orang yang durhaka 

Fasigin , Fasigun : Orang-orang yang durhaka. 

Fir'aun: Raja (dalam bahasa @ib-thi), raja Mesir, orang yang 
memerintah Mesir. 

Fitnah : Percobaan: adzab: kesusahan: bala: sesuatu yang mem- 
bangkitkan kerusuhan: sesuatu yang memalingkan kepada kejahatan. 

Gha-ib, Ghaib. Perkara-perkara gha-ib: Perkara-perkara yang 
= tidak bisa didapati dengan panca-indera yang lima seperti hal yang 
akan terjadi atas kita, keadaan malaikat, jin, setan, iblis, 'Arsy, Kursi, 
Akhirat dengan segala isinya, dan lain-lainnya. 

Haq. Asal ma'nanya ialah benar, betul, kebenaran: yang benar, 
yang setuju: yang cocok. Allah dikatakan Hag, karena Ia benar: Yang 
menjadikan sesuatu dengan kebijaksanaan, sesuatu yang dijadikan 
menurut kebijaksanaan: sesuatu yang benar adanya. . 

Harfiyah. Tarjamah Harfiyah : Salinan sekalimah dengan sekali- 
mah. | 

Harga yang sedikit. Orang yang tidak mau terima kebenaran 
seseorang rasul lantaran khawatir hilang pengaruh atau hasil, dikatakan 
dia telah jual iman, telah jual ayat Allah, telah jual Akhirat dengan 
harga yang sedikit. 

Hari perhitungan : Hari kekalahan di dunia; hari kerugian di 
Akhirat; hari pemeriksaan di Akhirat; hari pembalasan di Akhirat, 
Periksa kalimah Kiamat. 

Hash-r : Pembatasan: pengurungan ma'na 

Hijrah : Pindah: meninggalkan sesuatu tempat kediaman, 
perpindahan Nabi s.a.w. dari Makkah ke Madinah. 

Ia, dia, dipakai buat Tuhan dan buat seseorang, dan tt | 
buat benda atau binatang. 

Iblis. Lihat kalimah Setan. 

Ibnu sabiil : Orang pelayaran: orang yang di dalam perjalanan: 
pengembara. | 

Ijmal : Dengan umum: dengan tidak pakai keterangan. 

Idzin-Nya : Perintah-Nya: kebenaran-Nya. 

Ingatlah, maksudnya, menyuruh kita perhatikan dengan sungguh- 
sungguh sesuatu yang mengiringi kalimah “ingatlah” itu. Lihat 
fasal 33, kalimah Idz. 

Ittagullah. Biasanya diartikan ”takutlah kepada Allah”. 

Ittaga berasal dari Waqa : Menjaga, memelihara. Jadi, "ittaga” 
berarti terjaga, terpelihara. Maka "'ittagullah” itu ma'nanya, terpeliha- 


XXXV 


ralah daripada larangan-larangan Allah. Tetapi supaya lebih lengkap, 
sering saya artikan, berbaktilah kepada Allah, karena arti bakti itu 
menjauhi larangan dan mengerjakan suruhan. : 

Yahudi : Orang yang beragama dengan kitab Taurat: pengikut 
nabi Musa: dan sekarang sudah jadi nama bagi satu bangsa, walaupun 
ia tidak beragama Taurat. 

Kafir : Yang melupakan budi: Yang tidak mau beriman: yang 
tidak mau beriman kepada Islam, maupun ia dari Ahli-Kitab ( Yahudi 
dan Nashara) atau lainnya. 

Kafirin, Kafirun : Orang-orang kafir. 

Kafir-Kitabi : Kafir yang mempunyai kitab agama, yaitu Yahudi 
dan Nashara. | 

' Kami, dipakai buat Tuhan, dan dipakai buat lainnya yang lebih 
dari seorang. 

Kamu, dipakai buat dihadapkan kepada yang lebih dari seorang. 

Kembali kepada Allah : Mati: menghadap hukuman Allah. 

Kitab : Al-Lauhul-Mahfuzh, Al- Qur' an; Taurat; Injil. Jarang di- 
pakai dengan ma'na kitab amal atau dengan ma'na kewajiban. 

Kufur : Sifat kafir : kekufuran. Kufrun-ni'mah dan Kufrurrah- 
mah; Tidak terima kasih; tidak kenang budi. Kufruddin : Tidak per- 
caya kepada agama Allah: berlepas diri atau berjauh diri dari sesuatu. 

Kursi : Tempat duduk; tempat kedudukan atau markas kerajaan 
Allah; tempat duduk yang ada di 'Arsy. 

Lihat : Perhatikan: pikirkan: lihat dengan mata. 

La'nat: Allah mela”nat dia : Allah menjauhkan dia daripada 
rahmat. Manusia atau malaikat mela'nat si anu : Mereka minta Allah 
jauhkan si anu daripada rahmat. 

Langit : Tiap-tiap suatu yang di atas, dinamakan langit, maupun 
benda ataupun kosongan. Dari itu, apa saja di luar bumi kita, dinama- 
kan langit karena semua yang diluar bumi kita dapat dikatakan di atas 
kita disebabkan bumi kita ini berputar hingga sesuatu yang sekarang 
kita katakan atau rasakan di atas kita, di dalam duabelas jam, akan sisi 
di bawah kita. 

Lughah : Bahasa. 

Lauh. Lihat Al Lauh. 

Mahasuci Allah, maksudnya, aku mengakui kesucian Allah 
daripada segala sifat kekurangan. Biasanya dipakai berhubung dengan 
sesuatu hal atau kejadian yang luar biasa atau yang pantas menimbul- 
kan keheranan. 

Mah-shur : Yang di batas. Rangkaian yang mah-shur : Rangkaian 
yang memakai kalimah "tidak” dan "melainkan”, seperti “tidak ada 
pada saya melainkan tiga kitab”, atau “hanya ada pada saya tiga kitab’ 

Malak : Seorang dari malaikat. 

Ma'ruf : Kebaikan: kebajikan kesopanan: cara yang baik: sesuatu 
perkara yang terkenal baiknya. 

Masjid yang mulia : Al-Masjidul-Haram: E besar di Makkah. 

Metrai, Meterai : Cap atas surat; cap atas hati; gelapkan, tutup 
dengan penuh; tutup rapat. 


XXX VI. 





Miladun-Nabi : Tahun diperanakkan Nabi s.a.w. 

Mu'min : Orang yang beriman 

Mu'minin, Mu'minun : Orang-orang yang beriman.. 

Mudahkan sesuatu : Menjadikan sesuatu berguna untuk sesuatu: 
menjadikan sesuatu mudah untuk digunakan. . 


Mu'jizat : Perkara luar biasa yang berlaku di masa seorang nabi 
atau rasul atau dilakukan olehnya dengan idzin Allah untuk membuk- 
tikan kebenarannya, perkara mana tidak terjadi dan tidak dapat di- 
perbuat oleh selain nabi-nabi atau rasul-rasul. | 

Muj-mal : Yang diijmalkan; yang tidak disebut cara-caranya. 

Mufash-shal : Yang bertaf-shil; yang disebut satu persatunya. 

Muhajirin, Muhajirun : Orang-orang yang berhij-rah; orang-orang 
yang berpindah dari Makkah ke Madinah sebelum Muslimin mengu- 
asai Makkah. | 

Munafiq : Orang yang berkata dengan mulutnya apa yang tidak 
ada di dalam hatinya. Kalau di dalam urusan beriman, dikatakan 
dia kafir yang jahat. Jika di dalam perkara lain, dinamakan dia pendus- 
ta; pembohong. | 

Munafigin, Munafigun : Beberapa munafig. 

Munasabah : Pantas: perhubungan: layak. 

Munazharah : Berdebat, bertukar pikiran. 

Mush-haf : Lembaran yang sebelah menyebelahnya bertulisan: 
buku; kitab: Qur'an > | 
5 Mush-thalahul-Hadits : Ilmu yang berhubung dengan Hadits- 

adits. 

Musailimatul-Kadz-dzab : Musailimah pendusta, ialah seorang 
pendusta, ialah seorang yang mengaku jadi nabi di zaman Abu Bakr; 
di negeriYamamah. 

Musyrik: Kafir yang menganggap atau menyembah sesuatu selain 
Allah; kafir yang menyekutukan atau menyamakan Allah dengan 
sesuatu atau sesuatu dengan Allah; menganggap sesuatu berkuasa 
di dalam urusan ghaib seperti Allah, walaupun di dalam satu perkara 
yang kecil. Menurut istilah Islam, Kafir-Kitabi itu tidak dinamakan 
musyrik oleh Allah atau Rasul-Nya, walaupun mereka menyekutukan 
'Isa dengan Allah, bahkan mereka mengatakan 'Isa itu Anak Tunan, 

Musyrikun, Musyrikin : Orang-orang musyrik. 

Muslim : Orang yang beragama Islam 

Muslimin, Muslimun : Orang-orang yang beragama Islam. 

Mustahab : Sunnat; tidak wajib. 

Mutasyabihat : Yang samar-samar; yang bisa diartikan lebih dari 
satu macam. 

Nashara : Orang-orang Nashara; orang Kristen. 

Nashrani : Seorang Nashara 

Nifaq : Sifat munafik; kemunafikan : 

Nuzul : Turun 

Penjelas, Penjelasan : Noot; penerangan yang diberi dengan huruf 
kecil di sebelah bawah tiap-tiap kaca. 


XXX VII 


Pengancam : Nadzir: nabi yang mengancam manusia yang tidak 
mau menerima agama Tuhan. Lihat kalimah Ancam. 

Penggemar : Basyir: nabi yang menggirangkan manusia dengan 
ganjaran yang baik, jika mereka beriman dan mengerjakan mag shalih 

Perumpamaan : Perbandingan; contoh; tamtsil ' 

Perhiasan dunia : Segala sesuatu yang disukai oleh manusia di 
dunia. 

Perkenankan permintaan : Menerimanya: tidak menolaknya: 
tetapi belum tentu diberinya; dikabulkannya: memberinya. 

Qari, Qari’ : Yang membaca, orang yang pandai membaca Qur'an 

Kiamat : Bangkitan: hari manusia dibangkitkan dari kubur 
masing-masing buat berkumpul dan buat diperiksa perhitungan amal 
masing-masing dan menerima keputusan. | 

Tempat berkumpul,dinamakan Mahsyar. 

Hari perhitungan amal, dinamakan Yaumul-Hisab. 

Hari-hari itu dinamakan juga Yaumud-Din : Hari Pembalasan. 

@ishash : Balasan atas dosa kriminil. 

Quraisy : Bangsa Arab yang berkuasa di Makkah dan sekeliling- 
nya pada zaman nabi Muhammad, keluarga nabi Muhammad. 

Rasul kamu : Rasul buat kamu, utusan yang dikirim untuk kamu; 

= orang yang dikirim kepada kamu. Rasul mereka, Utusan yang dikirim 

untuk mereka: orang yang dikirim kepada mereka. 

Rasulullah : Utusan Allah: utusan dari Allah: Allah punya utusan. 

Sa'at : Sa'at kejatuhan; sa'at kebinasaan alam: Kiamat. 

Saudara mereka : Seorang dari bangsa, golongan atau keluarga 
mereka. 

Sakratul-maut : Mabuk mati: kedahsyatan waktu datang kemati- 


Sebutlah : Ingatlah: perhatikanlah. Lihat kalimah Udzkur, 

Fasal 33. 
| Sekutukan Allah : Menyamakan sesuatu dengan Allah ditentang 
berkuasa di dalam urusan ghaib. Lihat kalimah Musyrik. 

Sima' : Mengulangi bacaan di hadapan seseorang. 

Sembahyang : Mendirikannya: menetapi pekerjaan Lebah ang 
diwaktu-waktunya. 

Syafa'at : Pembelaan: permintaan pertolongan buat seseorang: 
kecondongan kepada seseorang sambil menolongnya. 

Syahid : Penolong: pemimpin: ketua: penyampai kabar: penyaksi: 
yang mati dalam peperangan membela Islam. 

Setan : Iblis dan setan adalah satu makhluk, bukan dua; hanya di 
waktu mengganggu, dikatakan setan dan di waktu lain dinamakan 
iblis. Setan-setan mereka: Ketua-ketua mereka. 

Menyembah setan : Mengerjakan perkara yang disukai setan. 

Syir-k : Sifat musyrik: kemusyrikan. 

Syuk-r : Terima kasih, akui rahmat Allah: rasakan rahmat Allah. 

Sombong : Tidak mau menerima kebenaran: takabbur: menolak 
hak. 


= XXXVIII . 


Ta'wil : Pemberian arti dengan berkisar dari asal lantaran ada 
alasan." 

Tafshil : Menerangkan satu per satu. - 

Takut: "Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak akan mere- 
: ka dukacita”, maksudnya, mereka tidak perlu takut menghadap Akhi- 
rat, dan mereka tidak akan dukacita”, atas pekerjaan yang mereka su- 
dah lakukan, karena mereka sudah beriman dan sudah kerjakan perin- 
tah-perintah Allah dan sudah jauhi larangan-larangan-Nya. 

Takut kepada Allah : Berbakti kepada Allah, bukan semata-mata 
takut. 

Tanda : Tanda kekuasaan: tanda kebesaran: tanda kebenaran: 
mu'jizat. | 

Tangan kanan : apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka, 
maksudnya, hamba' atau budak yang mereka miliki lantaran dapat 
bahagian dari tawanan perang, atau dapat dari orang yang dapat 
bahagian dari tawanan perang. 

Tarikh : Tanggal; hari bulan. 

Taubat : Sesal; serik; jera; menyesal atas sesuatu dosa yang telah 
dilakukan serta berniat tidak akan kembali mengerjakannya. 

Ubah kalimah Allah : Perkataan ini dipakai buat pengubahan 
ketua-ketua kaum Yahudi dan Nashara akan kitab-kitab mereka di 
beberapa tempat terutama tentang sifat nabi Muhammad dan ke- 
datangannya. 

Ummi : Orang yang tidak tahu membaca; buta huruf. 

Wali-: Pegawai daerah: gubernur: bupati: resident. - 

Wali : ketua, sahabat rapat, pemimpin: pengurus: pengawal: 
pemegang urusan. 

Zhalim : Penganiaya. Sebagian besar daripada kalimah-kalimah 
yang berasal dari "zhalama” adalah dengan arti menganiaya diri sendiri 
dengan mengerjakan ápa- apa yang tidak diridhai oleh Allah: sedikit 
sekali terpakai buat menganiaya orang lain. 

Zhalimun, Zhalimin : Beberapa orang yang zhalim. 


XXXIX 


( Oleh 


PETUNJUK 


: ABDUL QADIR HASSAN ) 


Untuk memudahkan mencari sesuatu soal di dalam QUR'AN, 
maka di bawah ini saya sebutkan beberapa perkara yang saya anggap 
penting serta penunjukan nama Surah dan nomer Ayat-ayatnya. 

Yang saya jadikan pokok pengambilan dalam hal ini, adalah 
Kitab "TAFSHILU AYATIL. GUR-ANIL-HAKIM”, terjemahan MU- 
HAMMAD FUAD 'ABDUL BAQY. 

JIKA NOMER—NOMER Ayat yang ditunjukkan di sini tidak se- 
suai, harap Pembaca cari satu atau dua Ayat sebelum atau sesudah no- 
mer yang ditunjukkan itu. 


'ADIL 
An-Nisa : 58, 59, 135 
Al- Maidah .. 


Al- -Anam : 152 
Al-A'raf : 29 
-Anbiya : 112 . 
z-Zumar : 46 
Al-Hujurat : 9 
Al-Mumtahanah : 8 
An-Nah-l : 90 


AMANAT 
Al-Bagarah : 283 
Al 'Imran : 75, 76 
An-Nisa : 58 
Al-Mu'minun : 8 


ARAK 
Al-Bagarah.: 219 
Al-Maidah : 90, 91 


BAKHIL 

. Al'Imran : 180 
An-Nisa : 37, 128 
At-Taubah : 34, 35 
Al-Isra’ : 29, 100 
Al-Furgan : 67 


Muhammad : 36 s/d 38 


Al-Hadid : 23, 24 


An-Najm : 32 s/d 41 


Al-Hasy-r : 9 
At-Taghabun : 16 
Al-Lail : 8 s/d 11 
Al-Humazah : 1 s/d 4 
BAHAGIA 
Al-Baqarah : 189 
Al-An'am : 135 
Al-Hajj : 77 
Az-Zumar : 39 
Al-Jum'ah : 10 


XL. 


: 8, 41, 42 


Al-Lail : 1 s/d 7 


Ibrahim : 24 s/d 27 | 


BERSIH 
Al-Hajj : 29 


Al-Muddats- tsir: 1 s/d 4 
BINTANG-BINTANG 


An-Naba : 12, 13 
Al-Mul-k : 3 
At-Takwir : 15, 16 
An-Nazi'at : 28 
An-Nah-l : 12 
Al-Mu'minun : 17 
Al-Infithar : 1 s/d 19 
BOROS 

Al-An'am : 141 
Al-A'raf : 29 
Al-Isra’ : 26 s/d 29 
Al-Furgan : 67 


BUAT BAIK 


Al-Baqarah : 83, 177, 


195, 261 s/d 263 
Al'Imran : 15, 17 
An-Nisa : 36, 114 
Al-Maidah : 32, 48 
Al-Hujurat : 11, 12 
Al-Muddats-tsir : 44 
Al-Fajr : 16 s/d 20 
Al-Balad : 12 s/d 17 
Al-Lail : 17 s/d 21 
Al-Ma'un : 1 s/d 3 
An-Nah-l : 90 
Al-'Ankabut : 8 
Luqman : 14 
Al- -Ahqaf : 15 
Al-An'am : 151 
Al-Isra' : 23 
Yunus : 26 - 


BUMI 
Al-Bagarah : 29 
Al-“Ankabut : 19, 
20, 44 
Lugman : 10 
Qaf : 38 
Fush shilat : 9 s/d 12 
Al-Ahgaf : 3 
Al-Gamar : 49, 50 
Al-Hadid : 4 
Ath-Thalag : 12 
An-Naba : 6, 7, 12 
Al-Mul-k : 3 
Ar-Rahman : 7 


BUNUH DIRI 
Al-Bagarah : 178 
An-Nisa : 29, 92, 93 
Al-Maidah : 32 
Al-An'am : 151 
Al-Isra’ : 33 
Al-Furgan : 68 
KHIANAT 
Al-Anfal : 58 
An-Nisa : 105 s/d 108 
An-Nah-l : 92, 94 


DAGANG 
Al-Bagarah : 198, 280 
282, 283 

An-Nisa : 29 
Al-Jum'ah : 10, 11 
Al-Muthaffifin 1 s/d 3 


JAGA DIRI 
An-Nisa : 25 
Al-Maidah : 5 
Al-Mu'minun1,5 s/d 7 


'An-Nur : 30, 33, 36 


Al-Ma'arij 
31, 35 


: '29, 30 


JIWA 
Al-Imran : 145, 185 
Al-Anbiya : 35 
Al-Isra’ : 85 
Al-'Ankabut : 57 
Az-Zumar : 42 
-Syam-s : 7, 8 
Al- Muddats- tsir : 38 


JUDI (Lihat "ARAK”) 
DUSTA 


An-Nisa : 112 
Al-Haj : 30 
An-Nur : 4, 19, 23 
Ash-shaf : 2, 3 
Al-Galam : 10, 11 


FAKIR 

Al-Bagarah : 155, 156 
177, 273 

Al-Isra' 28, 36 

At-Taubah : 4 


FALAK ' 
Al-Bagarah : 29, 189 
Yunus : 

Al-Hij-r : 16, 17 
Al-Isra‘ : 12 
Al-Anbiya : 33 
Al-Mu'minun : 17 
Ya Sin : 37 s/d 40 
Ash-Shaffat : 6 s/d 8 
Al-Mul-k : 5 
An-Nazi'at : 28 
Ath-Thalag : 1 s/d 3. 11 
At-Taubah : 36 


FARAIDL 

(Lihat "WARISAN”) 
ITNAH 

Al-Anfal : 25, 28 

Al-Mu'minun : 97, 98 

Fush-shilat : 36 

Al-An'am:111,112,121' 


GHARIZAH 
` An-Nah-l : 68, 69 
HAJJ 


Al-Baqarah:125,158, 
. 189,196, s/d 200,203 


Al Imran : 96, 97 

Al-Maidah : 1, 2, 94 : 
s/d 97 

Al-Hajj : 25, s/d 29, 32 
s/d 34, 36, 37, 67 

Al-Kautsar : 1, 2 


HAWA NAFSU 
APlImran : 14 
An-Nisa : 135 
Ar-Rum : 29 
Shad : 26 
Al-@ashash : 50 


HIDUP 
Al-Bagarah : 86,200, 


212 
Tha Ha : 131 , 
Al-Gashash : 60 
Ar-Rum : 6 s/d 9 
Az-Zukhruf : 35 
Al-A'la : 16 


IKHTIAR 
An-Nisa : 32, 111 
Al-Maidah : 105 
Ar-Ra'd : 11 
Al-Isra : 15, 84 
Al-Kah-f : 29, 58 
Al-Mu'minun : 62 
Fathir : 18 
Fush-shilat : 46 
Asy-Syura : 20 
Al-Jatsiyah :15,21,22 
Al-An'am : 32 
Yunus : 24 

Hud : 15, 16 


:18 
Al-Kahf : 45 
Asy-Syura : 20 
Al-Ankabut : 64. 


. Luqman : 33 


Al-Hadid : 20 
Al-Ahgaf : 19 
An-Naj-m:31,38 s/d 41 
Ath-Thalag :7 


Al-Balad : 10 
Al-A'raf : 86 


ILMU | 
Al Imran : 19, 20 
Al-Maidah : 30, 101 
Al-An'am : 50 
Al-Isra’ : 85 

Fathir : 19 s/d 21 
Az-Zumar : 9 


Al-'Alaq : 3 s/d 7 
Saba’ : 10 s/d 13 
INJIL 


Al-Bagarah :78,79,113 
121,140,159,174 
Al-'Imran:71,72,78,187 

An-Nisa : 46 
Al-Maidah : 13, 15, 41 


YATIM 


Al-Bagarah:83,177,220 

An-Nisa:2,3,5,6,8, s/d 
10, 36, 127 

Al-Isra’ : 34 

Al-Ma'un : 1, 2 

Al-Faj-r : 17 

Al-Balad : 15 


KAYA 


AYImran : 10 
Pe Ona 28, 36 
n-Nan-l: 71 ` 13 
Al-Kah-f : 46 e 
Al-Qashash : 77 s/d82 
Saba : 35 s/d 37 - 
Al-Hadid : 20 
Al-Muddats-tsir : 6 
Al-Faj-r: 20 ' 
Al-Lail : 17 s/d 21 . 
At-Takatsur : 1 s/d 8 
Al-Humazah : 1 s/d 4 


KAPAL 


Yunus : 22 
Al-Isra’ : 66, 70 





Al-Muddata-tsir : 37,55 Lugman : 31, 32 


Al-An'am :70 


Az-Zukhruf : 12,13 


“Tr 


Ya Sin : 41 s/d 43 
Al-Jatsiyah : 12 
Al-'Ankabut : 65 


KAWIN 


Al-Bagarah :102, 187, 
221, 223, 228, 235 
An-Nisa : 3, 4, 19, 22 
s/d 25, 129 ' 

. Al-Maidah : 5 

Al-A'raf : 189 

An-Nur : 3, 26, 32, 33 
Ar-Rum : 21 

Al-Ahzab : 37 
Al-Mumtahinah :10, 11 


KELUARGA 


Al-Bagarah : 83, 215 
An-Nisa : 36 
Al-Anfal : 41, 75 
An-Nahl : 90 

Al-Isra” : 23, 26 
Al-Ankabut : 8 
Lugman : 14 
Al-Ahgaf : 6, 15 s/d 18 
At-Taghabun : 14, 15 
Al-Furqan : 54 
Al-Ahzab : 6 


KESEHATAN 
Al-A'raf : 31 


KETUA KAFIR 


Al 'Imran : 28, 118 

An-Nisa : 144 

Al-Maidah : 31, 51, 55 
s/d 58 

At- Taubah : ta 24 

Al-Ahzab 


Al- en E 1,7 dk 9 
. Al-Galam : 8 


LANGIT 
(Lihat "BUMI”) 


———— VITI 


MA'AF 


Al-Bagarah:219,237,263 
Al'Imran : 133,134,159 
An-Nisa : 149 


Asy- Sa: 37,40,43 
At-Taghabun : 14 
Al-A'raf : 199 


MAKANAN YANG 
HARAM 


Al-Baqarah : 168,172,173 
Al-Maidah : 1, 3 s/d 5 
87, 88, 93, 96 
Al-An'am : 118, 119, 121, 
142 s/d 145 
Yunus : 59 


An-Nah-l : 66, 67, 114, 115 ' 
Al-Hajj : 28, 30 


MANUSIA 


Al-Baqarah : 30, 31 
An-Nisa : 1, 28 
Al-An'am : 98 
Al-A'raf :28,29 189. 
Al-H1j-r:26,28,25,33 
An Nah-i : 4, 78 
Al-Anbiya : 37 
Al-Hajj : 5, 11 
Ar-Ra'd : 5 
Al-Mu'minun :12 s/d 14 
Gaf : 16 

Ar-Rum : 36, 54 
As-Saj-dah : 7 s/d 9 
Fathir : 11 

Ya Sin : 77 

Shad : 71 , 72 
Az-Zumar : 6, 49 
Ai-Ma'raij : 19 s/d 21 


Ad-Dahr-r : 2, 3 
'Abasa : 19 
Ath-Tharig : 5 s/d 7 
Ghafir : 64, 67 
Al-Hujurat : 13 
At-Tin :4 

MARAH 


Al'Imran : 133, 134 


Asy-Syura : 37 


- MASUK RUMAH : 

ORANG 

An-Nur : 27, 28, 58, 
59, 61, 6 62 


MERUSAK 


“AL -Baqarah : 27, 68 


Al-Maidah : 33, 64 
Al-A'raf : 56, 74, 85. 


Asy-Syu'ara : 151 152 


Muhammad : 


MISKIN (Lihat 
"FAKIR/YATIM”) 


MUNGKIR JANJI 


Al-Anfal : 55 s/d 58 
Yusuf : 52 


NALURI (Lihat 
”"GHARIZAH IZAH”) 
NIKAH (Lihat 
"KAWIN”) 
PERANG 

Al- sate :190 s/d 
2 2 te Pa 218, 


AL Imron :13,110. 
JA 128,139 s/d 197, 


AL Maidah: 2,8,33,35 
An-Nisa: 71 s/d 73, 83. 


84,88 Ah 91 94, 95, 
Al- Antal. 1,5 s/d 12, 
15, 16 s/d 26, 39 s/d 
48: ,58,60 s/d 68, 70, 
1, Tå, 75 
At-Taubah: 1 s/d 5,7 


| Al-'Adiyat: 1 s/d 6 


Al-Hajj: 39 s/d 41 
Ar-Ra'd: 41 
At-Tahrim : 9 
Muhammad: 1,7,35 
PERHIASAN 
Al-A'raf : 32 


PERSATUAN 
Al-'Imran : 103 
Al-Maidah : 32. 
An-Nisa : 25 
Al-Hujurat : 10,13 
PUASA 
Al-Bagarah: 183 s/d 
185, 187 


@ISHASH 


(Hukum balas bunuh) . 


Hud : 114 

Ibrahim : 31 
Al-Isra’ : 78, 79, 110 
Al-Hajj: 35, 41 

Tha Ha : 130, 132 
AP Ankabut : 45 | 
Lugman : 4,5 | 
Al-Mu'minun : 1, 2, 9 
Al-Jum'ah : 9, 10 
As-Saj-dah: 15, 16 . 
Al-Ma'arij: 22, 23 34 
Al-Ma'un : 4 s/d 6 
Al-Muzzammil : 20 
Ibrahim : 31 
Fathir : 29 | 

SM OT tair:49 
Qaf : 39, 40 
bea 26 
Ar-Ra'd : 22 
Ath-Thur : 48, 49 


SABAR 
-Baqarah: 45,153 


Al-Baqarah: 178,179,194 Aie s/d 157, 177 


Al-Maidah : 44, 45 
An-Nah-l : 126 


RIA' 

Al-Bagarah : 264 
Al-Anfal : 47 
An-Nisa : 38 


RIBA 


Al-Bagarah : 275, 279 


Al 'Iraran : 
An-Nisa : 161 
Ar-Rum : 39 


RUH (Lihat "JIWA”) 


Al'Imran: 15 s/d 17, 
200 


An-Nah-l: 126 s/d ` 
“128 


Al-Hajj: 34, 35 
Tha Ha : 130 
An Ba :54, 


80 


2 'Ankabut: 58,59 


Lugman : 17 


“at 39 


Ghafir : 55 


Al-Muzzammil :10 
Ad-Dahr : 24 
Al-Balad : 17 
Al-'Ash-r : 1 s/d 3 
Ar-Ra'd : 22 


s/d 16,25 s/d 27, 29, SALAM 
38 s/d 57,73,81 s/d NN ag SHADAGAH 
ET A Apa IN 
2 j 215,254,263 
Al-Ahzab: 9 s/d 21 ,26. SEMBAHYANG s/d 265,267 270 
Al-Bagarah: 43, 45,115, s/d 274 


Al-Fath: 18 s/d 27 43,144,148 238 239 Al "Imran : 92, 134 
Al-Hujurat : 6 12 143,144,148,2 8,2 


3 43, 101 An-Nisa : 38 
Al-Hasy-r : 2s/a 14 “4” Nisa : 43, 101 s/d 


103 Al-A'raf : 156 
Al-Mumtahinah: 11,13 Aj Anfal : 3 Al-Anfai : 3 


XLII 


At-Taubah: 34, 60, 
67.79.99, 103 
Al-Furgan : 67 
Ar-Ra'd : 22 
Ibrahim : 31 
Al-Hajj : 35, 41 
Al-Mu'minun : 4 
Ar-Rum : 39 
Saba' : 39 
Al-Hajj : 35, 41 
Fathir : 29 
Lugman : 4 
As-Saj-dah: 16 
Ya Sin : 47 
Adz-Dzariat : 19 
Al-Hadid : 7, 18 
Al-Mujadilah:12,13 . 
At-Taghabun: 16 
s/d 18 
a : 10, 
Al-Ma’arij :24, 25 
Adl-Dluha: 10, 11 
Al-Ma'un : 7 
Al-Muzzammil : 20 


SIAP-SIAP 

(Lihat "PERANG”) 
SOMBONG 
An-Nisa :36,172, 
178 . 
An-Nah-l : 23 s/d 
29 

Al-Isra' : 37, 38 
As-Saj-dah : 15 
Az-Zumar : 60, 72 


Ghafir : 35, 76 
Lugman : 18, 19 


TABLIGH 


An-Nah-l : 125 
Ibrahim : 4 
Fush-shilat : 44 


— TAKUT 


AJ? Imran: 156, 158 
An-Nisa : 72, 73 


XLIV 


At-Taubah : 44, 49 
56, 57 
Al-Anfal : 15, 16 


TANGGUNGJAWAB 


Al-An'am : 104,164 
An-Nam:-l : 74 

Al- Ankabut : 6 
Saba' : 25, 42 
'Abasa : 37 
Fush-shilat : 46 
Az-Zumar : 42 
Al-Maidah :.105: 
Al-Isra’ : 15 

Ya Sin : 54 


TAURAT (Lihat 
SIN JIL”) 


THALAK. 


Al-Bagarah : 225 s/d 
234,236,237,240,241 
An-Nisa’ : 19 s/d 21, 
35,130 

Al-Ahzab : 49 
Al-Mujadilah: 3, 4 
Ath-Thalag : 1, 2, 
4,6,7 


TIPU 


Al-Muthaffifin : I 
s/d 3 


CELA 

Al-Hujurat : 11 
Al-Humazah : 1, 2 
TOLONG- 
MENOLONG 


Al-Maidah : 2 
Al-Anfal : 73 
At-Taubah : 71 


UNDIAN 


Al-Maidah : 90 
Saba' : 12, 13 


USAHA (Lihat 
"IKHTIAR”) 


WARISAN 
Al-Baqarah : 180 s/d 
182, 240 
An-Nisa :1/7s/d 12,19, 
3 , 197 


Al-Maidah : 106 s/d 
108 
Al-Anfal : 1, 72, 15 


WUDLU' 


An-Nisa : 43 
Al-Maidah : 6 


ZAKAT (Lihat 
”"SHADAGAH”) 


ZHALIM 


Yunus : 44 

Hud : 101 
Al-Kah-f : 59 
Al-Ahgaf : 19 
Asy-Syura : 40 
An-Nisa : 148 
Adz-Dzariat : 59 


DAFTAR SURAH-SURAH MENURUT ABJAD TANPA AWALAN ”AL” 


ABASA 
Abi Lahab 


'Adiyat 
Ahgaf 
Ahzab 

A'la 

'Alag 

AY' Imran 
An'am 
Anbiya 
Anfal 
'Ankabut 
A'raf 
'Ash-r 
BAIYINAH 
Batad 

Bani Israil 
Bagarah 
Bara-ah 
Buruj 


DAH-R 
Dluha 
Dukhan 
Dzariyat 


FAJR 
Falag 
Fat-h 
Fathir 
Fatihah 

- Fil 

Furgan 
Fush-shilat 


GHAFIR 
Ghasyiyah 


1180 
1237 


1224 
988 
814 

1200 

1218 

97 
245 
617 
337 
715 
290 

1229 

1221 

1208 
528 

2 
355 


85 


1163 
1214 

973 
1025 


1204 
1239 
1005 

847 


1231 
698 
922 


916 
1202 


HADID 
Hajj 

Ha Mim As 
Saj-dah 
Haggah 
Hasy-r 
Hij-r 


.Hud 


Hujurat 
Humazah 


IBRAHIM 
Ikhlash 
'Imran, Al 
Infithar 
Insan 
Insyiqaq 
Insyirah 
Isra 

Israil, Bani 
Jatsiyar 
dinn 
Juma'ah 


KAFIRUN 
Kah-f | 
Kautsar 


LAHAB, ABI 
Lail 
Lugman 


MA'ARIJ 
Maidah 


1069 
640 


932 
1130 
1085 

489 


414 
1014 
1230 


477 
1238 
97 
1186 


1163. 


1192 
1216 
228 
528 
981 
1144 
1100 


1235 
552 
1234 


1237 
1212 
801 


1135 
207 


ANGKA-ANGKA MENUNJUKKAN HALAMAN 


Maryam 
Masad 
Ma'un 
Mud-dats-tsir 
Mujadilah 
Muhammad 
Mul-k 
Mu'min 
Mu'minun 
Mumtahinah 
Munafiqun 
Mursalat 
Muthaffifin 
Muzzammil 


NABA' 
Naj-m 
Nah:-! 
Nam-l 
Nas 
Nash-r 
Nazi at 
Nisa' 
Nuh 
Nur 


@AD-R 


"Qaf 


Qalam 
Qamar 
Qari'ah 
Qashash 
Qiyamah 
Qital 
Quraisy 


RA’D 
Rahman 
Rum 


SABA' 
Saj-dah 


576 
1237 
1233 
1153 
1078 

997 
1119 

916 

660 
1091 
1103 
1168: 
1188 
1149 


1172 
1034 
504 
136 


1240 


1236 
1176 
149 
1140 ` 
678 


1220 
1019 
1124 
1046 
1226 

754 
1159 

997 
1232 


464 


1053 


789 


834 
808 


XLV 


Shad 888  Takatsur 1228 WAQĽAH 1060 


Shaff 1096  Takwir 1183 : 
Shaffat 871 Tath-fif 1188 
Syam-s 1210 Taubah 355: Sa an 
Syu'ara 712 ThaHa 593 Sun ah 
Syura 944 Thalaq 1110 | 
Tharig 1198. ZALZALAH 1223 
TAGHABUN 1106 Thur - 1032 Zilzal 1223 
Tahrim 1116 Tin 1217 Zukhruf 957 
Zumar 901 


“XLVI | . 


ma MM N P 


10. 
1 
12. 
13. 
14. 
15, 
16. 
17. 
17. 


18. 
19. 
20. 
21. 


ua aa 0 a 


FIHRASAT SURAH-SURAH . 


Halaman 

Al-Fatihah 

(Pembukaan) 1 
Al-Baqarah 

(Sapi betina) “2 
APImran 

(Keluarga Imran) 97 
An-Nisa 


(perempuan-perempuan) 
214 


Al-Ma-idah 

(Hidangan) | 207 
Al-An'am 

(Binatang ternak) 245 
Al-A'raf 


(Benteng tinggi) 290 
Al-Anfal | | 

(Rampasan) 337 
Al-Baraah 


(Pemutusan-perhubungan) 
355 


At-Taubah 


(Taubat) 355 
Yunus 

(Yunus) 390 
Hud 
.. (Hud) 414 
Yusuf | 

(Yusuf) 439 
Ar-Ra'd | 

(Petir) 464 
Ibrahim 

(Ibrahim) 477 
Al-Hij-r | 

(Batu gunung) 489 
An-Nahl 

(Lebah) 502 
Bani Isra-il 


(Anak-anak Isra-il) 528 
Al-Is-ra 


(Dijalankan pada malam) 
528 


Al-Kah-f 

(Gua) 552 
Maryam 

(Maryam) 576 
Tha Ha 

(Hai manusia) 593 
Al-Anbi-ya 

(Nabi-nabi) 617 


22. 
23. 


24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 


34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 


40. 


41, 


42. 


Halaman 
Al-Haji 
(Hajj ) 640 
Al-Mu'minun 
(Orang-orang Mu'min) 


660 
An-Nur 
(Cahaya) 678 
Al-Furgan 
(Pembeda) 693 
Asy-Syu'ara 


(Ahli-ahli syi'r) 712 
An-Nam-l 


. (Semut) 736 
Al-Qa-shash 
(Ceritera) 754 
Al'Ankabut 
(Laba-laba) 775 
Ar-Rum 
' (Roma) 789 
Luqman : 
(Luqman) 801 
As-Saj-dah 
(Sujud) 808 
Al-Ahzab 


(Golongan-golongan) 
814 


Saba' 


(Saba?) 834 
Fa-thir 

(Pencipta) 847 
Ya-Sin 

(Hai manusia) 858 


Ash-Shaffat | 
(Yang berbaris) 871 


Shad 


(Shad) 888 
Az-Zumar 

(Puak-puak) 901 
Al-Mu'min | 

(Mu'min) 916 
Ghafir 

(Pengampunan) 916 
Fush-shilat | 

(Dijelaskan) 932 
Ha Mim As-Saj-dah 

(Ha Mim Saj-dah) 932 
Asy-Syura 

(Rembukan) 944 


XLVII 


43. 
44. 


46. 


47. 


48. 


50. 
51. 


52. 
53. 
54. 
55, 
56. 


57. 
58. 


59. 


60. 


61. 
62. 


Halaman 


Az-Zukhruf 

(Perhiasan) 957 
Ad-Dukhan 

(Asap) 973 
Al-Ja-tsiyah 


(Yang berlutut) 981 
Al-Ahgaf 

(Bukit-bukit pasir) 988 
Muhammad 

(Nabi Muhammad) 997 
Al-Qital 


(Perang) 997 
Al-Fat-h 
(Kemenangan) 1005 
Al-Hujurat 
(Bilik-bilik) 1014 
a ! 
(Qaf) 1019 


Adz-Dzariyat 
(Pembangkit-pem bangkit 


debu) 1025 
Ath-Thur 
(Gunung) 1032 
An-Naj-m | 
(Bintang) 1039 
Al-Qamar 
(Bulan) 1046 
Ar-Rahman 
(Pemurah) 1053 
Al-Wa-gi'ah 
— (Kejadian yang besar) 
1060 
Al-Hadid 
(Besi) 1069 


Al-Mujadilah 
(Perempuan yang mem- 


bantah) 1078 
Al-Hasy-r 

(Pengusiran) 1085 
Al-Mumtahanah 
(Perempuan yang diuji) 
Ash-Shaff 

(Baris) 1096 
Al-Jumu'ah 


(Hari Jum'at) 1100 


XLVIII 





63. 


64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 


76. 
TT. 
78. 
19. 
80. 
81. 
82. 
83. 


84. 


Al-Munafigun 
(Orang-orang munafiq) 
At-Taghabun 
(Ternyata kecurangan) 
Ath-Thalag 

(Perceraian) 
At-Tahrim 

(Mengharamkan) 
Al-Mul-k 

(Kerajaan) 
Al-Qalam 

(Qalam) 
Al-Haqqah 

(Yang tentu datang) 
Al-Ma-'arij 

(Jalan-jalan naik) 


Nuh 


(Nabi Nuh) 


Al-Jin 


(Jin) 
Al-Muz-zammil 

(Yang verselimut) 
Al-Muddats-tsir 

(Yang berselubung) 
Al-@iyamah 

(Kiamat) 
Al-Insan 

(Manusia) 
Ad-Dah-r 

(Masa) 
Al-Mursalat 

(Yang dikirim) 
An-Naba 

(Khabar) 
An-Nazi'at 

(Yang beralih cepat) 
'Abasa: 

(Bermasam muka) 
At-Takwir 

(Menggulung) 
Al-Infi-thar 

(Terbelah) 
Al-Muthaffifin 
(Pencurang-pencurang) 
Al-Insyigag 

(Pecah-belah) 


Halaman 


1102 
1106 
1110 
1115 
1119 
1124 
1130 
1135 
1140 
1144 
1149 
1153 
1159 
1163 
1163 
1168 
1172 
1176 
1180 
1183 
1186 
1188 


1192 


85. 
86. 
87. 
88. 


89. 
90. 
91. 
92. 

93. 
94. 
95, 
96. 
97. 
98. 
99, 


Halaman 

Al-Buruj 

(Bintang-bintang) 
Ath Tharig (Bintang - 
penembus) 
Al-A'la 

(Yang paling tinggi) 1200 
Al-Ghasyiyah 

(Kejadian yang - 


1195 
1198 


dahsyat) 1202 
Al-Faj-r 
(Fajar) 1204 
Al-Balad 
(Negeri) 1208 
Asy-Syam-s 
(Matahari) 1210 
Al-Lail 
(Malam) 1212 
Adl-Dluha 
(Waktu dluha) 1214 
Al-Insyirah 
(Kelapangan) 1216 
t-Tin 
(Buah tin) 1217 
Al’ Alaq 
(Darah sekepal) 1218 
Al-Qad-r 
(Kemuliaan) 1220 
Al-Bayyinah 


(Bukti) 1221 
Az-Zalzalah (Az-Zilzal) 
1223 


100. Al-'Aadiyat 


(Yang berlari) 1224 
101. Al-Gari'ah 
(Penggegar) 1226 


102. At-Taka-tsur 


(Berlebih-lebihan) 1228 


103. 
104, 
“105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111, 
111. 


112, 
113. 
114. 


Halaman 
Al-Ash-r 
(Masa) 
Al-Humazah 
(Pencela) 
Al-Fil 
(Gajah) 
Quraisy 
(Bangsa Quraisy) 1232 
Al-Ma'un 
(Pertolongan) 
Al-Kautsar 
(Terlalu banyak) 1234 
Al-Kafirun 
(Orang-orang kafir) 1235 
An-Nash-r 


1229 
1239 
1231 


1233 


(Pertolongan) 1236 
Al-Lah b 

(Julangan) 1237 
Abi Lahab 


(Bapa ulangan) 1237 
Al-Masad 


(Sabut) 1237 
Al-Ikh-lash 

(Tulus) 1238 
Al-Falag 


(Cuaca Shubuh) 1239 
An-Nas 


(Manusia) 1240 


XLIX 


FIHRASAT SURAH — SURAH 
dengan huruf Arab 


Halaman 
981 abli 
488 Bia Yy! 
997 (Jta 
1005 pa 
1014 Tei i 
1019 3 
1025 SL AJI 
1032 y jat 
1039 3 
— 1046 II 
| 1053 Pu 
1060 CECIN 
1069 . Sigi 
1078 a 
1085 Pee 
1091 Kena! 
1096 a 
1100 "A aati 
1103 Ogas td! 
1106 ea 
1110 SAJ 


Halaman 
660 
678 
698 
712 
736 
754 
775 
789 
801 
808 


814 


847. 
858 
871 


888 


916 


I pa'h 


mali 


932 (Sea a 


944 


957 


Cm 
BAN 


Halaman 
1 “se lai 
2 EF) 
97 oies Ji 
149 dah 
sa BAU! 
245 Yi 
290 Aley! 
387 Jay! 
355 (Aa 
390 LX 
414 24A 
439 sy) 
Ta AI 
477 (AL 
489 ped A 
502 Jli 
s28. Sel 
552 ETIN 
576 E 
593 dlo 
617 ky! 


Halaman 


1115 Cara 
1223 (JAA AN 


1224 cl Aa 
1226 A5 ai 
1228 nh 


1229 maa 
1230 0 jad 


1231 Ja 
1232 An 
1233 Dg Ui 


1234 ETS 


1235 SEA 


1236 ma! 
1237 (dd) Ag! 
12388... See! 
1239 cai 
1240 Ioi 


Halaman | 
973 Os Udi 
1188 Hana 


1192 GUSI 
1195 T3 pe, 


1198 EPA 
1200 A! 
1202 Ram GI 
1204 a 
1208 AN 
1210 Cm | 
1212 di 
1214 ga 


1216 TNI 


1217 CA 
1218 GAS 
1220 Pa 
1221 Pu 


Halaman 
640 | A ! 


1119 SAN 
1124 dal 
1130 AS 
1135 ca 
1140 TP 
1144 ya 
1149 JAN | 
1153 jos 
1159 anta 


1163 ( aadi) DCA 
1168 MJ 


$ 


1172 GA 
1176 RA PA 
1180 AN DHe 
1183 HI | 
1186 MY 


LI 


Juz” 16 
» 17 
» 18 
» 19 
” 20 
» 21 
». 22 
» 23 
” 24 
» 25 
»? 26 
»” 27 
» 28 
»” 29 
” 380 


LII 


Halaman 


568 
617 
660 
702 
747 
783 
822 
861 
907 
941 
988 


1027 


1078 
1119 
1172 


FIHRASAT JUZ’ — JUZ’ 





1? 


Ss 0 -~ & oa à P N P 


m èë pa 
= © 


12 


13 
14 
15 


Halaman 


1 


839 


80 
120 
159 
198 
233 
213 
309 
345 
380 


415 


450 
489 
528 


ọm 1 1 


» > L A 


M 


Y 


Ng 
e 


vO 


CATATAN: 


PERAI AIA TA SEET TETTERE ZEETETEEEEEE TETEE ETTETTTITTTTTTITI TETTIE AAA a 


KENAIKAN EEETEEETTTTTTEETTILI EELLASTE A EEEE LTTETETTTTTETETYTTT) 
co..coreconcococococicoceonceochbvatundndanvannanagnoeenubanegakOoteobangungowoTenannaagealOwa Obok onehenaaaaYovpouOaoLoDan 
LEKIR SENIN III AIA AI AI AAA PENA A AAA DK 
CERAI SINI AT IA ENT APA AI AAA PE PARA PE Aa a Pa 
Ena SErErN INNER NINA rse rE RASA 


AEREE EETEEESEEEEEEEZEEETEEEESETEEETEEETEEEETEEZETZETETTEFTETTTEECLEA ELEIT ETTELLEI ETETETT ETIEETETEETTTTTTTET 


LESS a oaaao aa a INI ANINA AAA IA AAA TAAT ERA 
MeRsIkeNIIIsISIINIIeIesIsrNIlareeraIrINIIEIIeEIiENSA eSP ETI ANTARA NIRII 


KERNA IIIesI erra ie IPIN IIsNITTEIIEANTENAIINATIEsArIAI IKA 


.....ccooocoticotadakoobuaebabhunybeOnpeonNguueOgOaLoLOonpaonkoDeotasnbobeboguUanaKoUsannayasesanObDOoObansupobasenanIKan 


sb 


` 


CERITA AINI AAA FTESE ELLEETEETTEELELEEITETLETITEILLAEETTETETTETTTETTETYETTTETTTYYYTYT 
MeresPerIsereesesesIeIItIseIesaIIIIIIIrNIENINANIEAsAsINIIIIIIIENIITIINIPENIAEIITEIIesII ISIAN 
LEKIR EN AREA AIA AINI PARA AIA AAA TIARA PARA P PA 


LER INSAN III KAIN EE R III NI ANI EIA A AIA IA PAIP AA AI AAA A 
IDEA N INI III RIA III III IAT AAA IA IA AIA AAA PE PER A PA P PA aaa 
CIRI PENA AAA AAA PENA AAA PA AAA AA AAA 
hbaguvosceuennnonookh00OLuoeeeobanunageunauanuaangnaOonwonaaLOoOvevagOOoneeononanGenObeonuusUoyhayoyaoenKapaLOsooanOoDuoo 
Cocoa.» XoOcoabungOnooOoLaoNUOohObaowceonwAaabAanaoupunaanaOpenUwOanaoaDOoLaonOeoUoouooeOonabonhuohUvanOonapUpanbaosdapar 
.#ncarenubaccoocoaeocowuc.io.danganengooonanaeeuaeae0onokLOoKUuhsoretornonpobnoeusa ananda b oU 
-+ 
(EEEE EESETZSEZSETZETEEZEZEEZZEZTETETETESZEETEZETTEETEEEETEETEETTEETEEE ETETETT EA ETLAT EAFTIFAEEETELTELLEAEEAEETEELEETIE)] 


EEEE EEZTETTETTETETETTETETETTTEETTETTETETTTTTETAEEEETA AEETI EEEE EEATTETTETEEELEELELTEEAEEAITTETILETETTTTTEETTETETS 


SENTIASA pnt vtvoanaanepoospronna notor totototo ttot kvotnat 


| | LIH 





Juz ke 1 . AL-FATIHAH (PEMBUKAAN) Surah ke 1 


ran 


AL — FATIHAH 


(PEMBUKAAN) | 
Juz' ke 1 JNE 


Surah ke1: 7 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, a Si, Pn PEN “4 
Penyayang. 1) , naa us F. r P Bo, 
1. Sekalian puji-pujian kepunyaan 7° Zh = 7. 2 to 
Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk, ) Hell sAr S, 


2. Pemurah, Penyayang, ”) LAI Sa AI r 
3. Yang mempunyai hari Pemba- 9. 2 n 
lasan. 4) Sep r 


4. Engkaulah yang kami sembah ; Js 204 2 e2392 5 

dan Engkaulah yang kami mintai Asia IE a UN £ 
pertolongan. 5) a 2 of 2 7 7.3 

P | - ` 

5. Unjukkanlah kepada kami jalan Gabah Je ag O 
yang lurus, 8) 901. ye Aa Rata a. 

6. (Yaitu) jalan mereka yang Eng- le La PAI bolo k 
kau telah beri ni'mat atasnya, 7) ,  ,1- oJ t? az 

7. Bukan mereka yang dimuka Ads Kg Ia ab V 
atasnya, dan bukan mereka yang i 


r P w x PA 
sesat. 8) IRAN 
1) Dengan nama Allah itu, maksudnya di sini, ada macam-macam : 
a. Aku membaca Surah ini dengan perintah Allah, 


b. Aku membaca Surah ini dengan pertolon Allah, 

c. Diturunkan Surah ini dengan perintah Allah, 

. Diturunkan Surah ini dengan rahmat Allah, dan sebagainya. 

a Sekalian puji-pujian, ya'ni : 

‘Pujian Allah kepada diri-Nya, 

. Pujian Allah kepada makhluk-Nya, 

Pujian makhluk kepada Allah, dan 

Pujian makhluk Arang makhluk, itu semuanya kepunyaan Allah, Pemu- 
rah, Penyayang, Yang mempunyai hari Pembalasan, lantaran sekalian 
kebaikan yang patut dipuji itu memang kepunyaan Allah dan bikinan 


5) Oleh sebab segala sesuatu kepunyaan-Mu, maka tidak ada yang kami sembah 
dan yang kami turuti perintahnya melainkan Engkau-lah, dan tidak ada yang kami 
mintai pertolongannya di dalam perkara ghaib, melainkan Engkau-lah. 

6, 7,8) Ya Allah ! pimpiniah kam) di jalan yang lurus, raitu jalan mereka 
yang Engkau telah beri ni'mat ketetapan hati di agama-Mu, ialah jalan mereka 
yang tidak Engkau murkai dan tidak sesat. | 


wa 


+ 


2, 


ap gp 


Surah ke 2 AL — BAQARAH Juz' ke 1 


»*; i at S | 
“ni 
€ t 
al as É 


AL -- BAQARAH 
(SAPI — BETINA) 


Surah ke 2: 286 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


1. Alif, Lam, Mim. °) 


2. Kitab itu, '9) tidak ada seba- 
rang syak padanya, satu penunjuk ja- 
lan bagi orang-orang yang (mau) 
berbakti. | 


3. Yang percaya kepada perkara-ghaib, 
dan mendirikan sembahyang, dan men 
dermakan '!) sebahagian daripada 
apa yang Kami telah kurniakan 
kepada mereka. 


D an 
PPA AU aga) 
o! | 
AAN SN, r 
79,22. LS 


Aa SLA 


. ri P 


9) Menurut sebahagian dari tafsir-tafsir, bahwa : 
a, “Alif” itu ringkasan atau potongan huruf dari kalimah "Allah" atau 


“Ana” (Aku). 


b. ”Lam” itu ringkasan atau potongan huruf dari “Jibril”, “Allah”, atau 


"Lathif” (Pemanis, Pelemah-lembut). 


c. "Mim" itu ringkasan atau potongan huruf dari “Muhammad”, “A'lam” 
(Yang terlebih mengetahui), atau ''Majid” (Yang amat mulia atau Yang 


amat dijunjung). 


Maka "Alif", "Lam", Mim” itu bisa dirangkai bermacam-macam : 


a. Allah, Jibril, Muhammad. 


b. Aku, Allah, Yang terlebih mengetahui. 


c. Allah, Pelemah- lembut, Yang amat mulia, 


Jadi, maksudnya, bahwa : 


a. Qur'an ini dari Allah kepada Jibril, kepada Muhammad. 
b. Qur'an ini daripada-Ku, Allah, Yang terlebih mengetahui. 
c. Qur'an ini dari Allah, Pelemah-lembut, Yang amat mulia. 


10) Kitab itu : @ur'an yang sebahagiannya, di masa itu, masih terkandung 


di Al-Lauhil- Mahfuzh. 


11) Mendermakan : Mengeluarkan zakat. 


Juz ke 1 (SAPI-BETINA) Surah ke 2 


4. Dan yang percaya kepada apa . 201 4 na Tg 
yang telah diturunkan kepadamu, dan Ii Ar IIA 3 tera i 
kepada apa yang telah diturunkan da- ,.- : 01 , 7 
hulu daripada-mu, dan mereka yakin SU; Kasus 9 CE 


kepada hari Kemudian. | : a epo 
sa a 
. 12 : . so 2 EA ils 
5. Mereka itu ) atas pimpinan ag PP San Je Dua H Ô 


dari Tuhan mereka, dan mereka itu TIETES P, 
ialah orang-orang yang dapat kejayaan Dea BS 3 3 


SG 09 | 
6. Sesungguhnya orang-orang yang sal rs SAN 1 
tidak (mau) beriman itu sama saja atas N , EE PPE 
mereka : maupun engkau ancam mere- . Ade SAGA 
ka ataupun engkau tidak ancam mere- 2 m P d 
ka, tidak akan mereka beriman. KS) ad 


7. Allah telah metraikan atas hati- da TE DI V 


hati mereka dan atas pendengaran 


| agen 2 4 
mereka: dan atas penglihatan-pengli- % E K 7 k 8 


hatan mereka ada tutupan; dan adalah 
bagi mereka'adzab yang besar. 232 

8. Dan sebahagian daripada manusia (: 2 A e E Gi ne 

ada yang berkata : "Kami telah ber- IA 3 
iman kepada Allah dan kepada hari ə 2a N PA 
Kemudian,” padahal mereka bukan aa aY 23 v3 AN 
orang-orang yang beriman. 1) Le 93 


LRE r8 
9. Mereka hendak memperdayakan 1 | “tata NA 4 
Aliah dan orang-orang yang beriman, ya At: bag 


padahal mereka tidak memperdayakan 208 sht f 5 Ipa t2 ve 
melainkan diri-diri mereka (sendiri), 5, aa y Ag A 93 
sedang mereka tidak sadar. meggi 


10. Di hati-hati mereka ada penyakit, 72 - | 
maka Allah tambah penyakit kepada 2 ua Haa TAN) | 


12) Mereka itu : Mereka yang tersebut di Ayat-Ayat yang di atas. : 


13) Di antara manusia, ada segolongan yang munafik. Mereka berkata dengan 


mulut-mulut mereka, di hadapan kaum Muslimin, bahwa mereka telah beriman 
kepada Allah dan hari Kemudian, pad al sebenarnya mereka tidak beriman. 


Surah ke 2 


mereka, dan adalah bagi mereka siksa- 
an yang pedih dengan sebab mereka 
telah berdusta. '*) 


11. Dan apabila dikata kepada mere- 


ka: "Janganlah kamu berbuat rusuh 


di bumi,” mereka jawab : "Kami tidak 
lain melainkan orang-orang yang ber- 
buat perdamaian.” 


12. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 
mereka itu ialah orang-orang yang 
berbuat perusuhan, tetapi mereka ti- 
dak sadar. : 


13. Dan apabila dikata kepada mere- 
ka : ”Berimanlah sebagaimana orang- 
orang itu telah beriman,” mereka ber- 
kata : "Apakah kita (mesti) beriman 
sebagaimana orang-orang bodoh itu te- 
lah beriman ?” Ketahuilah, bahwa 
sesungguhnya mereka itu ialah orang- 
orang yang bodoh, tetapi mereka ti- 
dak tahu. 15) 


14. Dan apabila mereka bertemu o- 
rang-orang yang beriman, mereka ber- 
kata : "Kami telah beriman,” tetapi 
apabila bersendirian dengan setan- 
setan mereka, !8) mereka berkata : 
"Sesungguhnya kami beserta kamu, 
sesungguhnya kami tidak lain melain- 


AL — BAGARAH 


Juz' ke 1 

P, KAA Oa Sani 
oal alie ha aaia 
Pej 27 Pa 


TEIN S, 
KANE 
sikap si 
JEANS 

SL ketan r 

AA 


APE peer An 


TA ED 


P 
3? r 


a aa ji 
KEN AIE LA 


A 


aT s5 9 


IIA YAA 


kan mengolok-olokkan (mereka itu).” 
2 


14) Di hati-hati mereka yang munafik itu ada penyakit, yaitu dengki atas 
orang-orang Islam: maka lantaran itu, Allah beri kemenangan dan kemajuan ke- 
pada kaum Muslimin, yang mana berarti menambah penyakit mereka karena orang 
yang dengki itu, biasanya, bertambah sakit hatinya apabila melihat musuhnya 
bertambah maju dan dapat nimat, Maka kaum munafik itu akan dapat siksa yang 
pedih lantaran mereka berdusta, yaitu mereka berkata, bahwa mereka sudah: 
beriman, padahal sebenarnya tidak. 


15) Kaum munafik itu kalau dinasehati supaya beriman dengan ikhlas sebagai- 
mana imannya Sahabat-sahabat itu, maka mereka berkumpul dan berkata di anta- 
ra mereka sendiri : “Lihatlah ! apakah mesti dan patutkah kita beriman sebagai- 
mana orang-orang yang bodoh itu telah beriman ?* Perkataan mereka itu Allah 
kembalikan kepada mereka sendiri dengan firmanNya kepada nabi Muhammad : 
“Ketahuilah bahwasanya mereka itu sebenarnya orang-orang yang bodoh, tetapi 
mereka tidak mengetahui Dana diri-diri mereka itu di dalam kebodohan”. 

16) Setan-setan mereka : Ketua-ketua mereka. 

17) (Mereka itu) : Kaum Muslimin. 


Juz" ke 1 (SAPI-BETINA) Surah ke 2 


Nan aan (balas) Kea. KA Aa îe TEY AT 5 
olokkan mereka dan akan biarkan me- A A 
reka mengembara buta-tuli didalam o’ Dee 


kesesatan mereka elewati ba- os tro 

r mereka yang melewati ba- ON pa 
16. Mereka itu ialah orang-orang j i ER Lu 
yang membeli kesesatan dengan (har- YA Í ri 


ga) jalan yang lurus. Lantaran itu,tidak ° x.. s A AT 
akan beruntung perdagangan mereka; SS ya & ip áj AI 


dan mereka itu bukan orang-orang - -I "K Lang 


yang terpimpin. ` T Aaga l Lag maka 


vr. HA - 5 
17. Perbandingan mereka itu (ada- rei IN YA 
lah) sebagai perbandingan orang yang 2 Fs 
menyalakan api. maka tatkala api itu -4 : LN” r UL 
telah menerangi apa-apa yang di seke- Ka Da J. 
lilingnya, (tiba-tiba} Allah hilangkan. e e E E EA 
cahaya mereka. dan Ia biarkan mereka Lu 8, AA ai 
di dalam gelap-gulita (dengan) tidak 5 T y a 
melihat. ! 8) ag 


18. Yang tuli, yang bisu, yang buta. Ya SA EEG saige, 
Lantaran itu, mereka tidak akan 


kembali. '?) Ls b Lg 
19. Atau seperti hujan lebat dari Za, E iga A 5 4 
langit yang ada padanya gelap-gulita P AN 
dan guruh dan kilat, sedang mereka HI 33X de, , a 
sumbatkan jari-jari mereka di telinga- Zn 


.. Ta (7 O pa? df? ” 7 
telinga mereka lantaran takut mati cam ea “rudi 


dari (suara) petir-petir, tetapi Allah (?, 32 s; D. 
# at į 


18) Keadaan orang-orang kafir dan munafik dengan Qur'an yang dibawa oleh 
Nabi itu, kalau dijadikan perbandingan, adalah Qur'an itu seperti satu pelita atau 
obor yang dibawa oleh Nabi buat menerangi kaum-kaum itu: tetapi setelah pelita 
itu menerangi orang-orang yang sekelilingnya, tiba-tiba mereka pejamkan mata 
mereka, tak mau melihat kebenaran itu, maka Allah pun hilangkan. cahaya 
pandangan mereka, dan tinggallah mereka di dalam gelap-gulita, tidak melihat 
apa-apa, 

19) Kaum kafir dan munafik itu ialah orang-orang yang tuli, bisu dan buta: 
karena mereka tidak mau mendengar, tidak mau menceriterakan, dan tidak mau 
melihat kebenaran. Maka orang-orang yang begitu sifatnya, tentulah tidak akan 
kembali ke jalan yang benar. 

20) Atau keadaan Qur'an dengan kaum-kaum kafir dan munafik tersebut, kalau 

(Bersambung di halaman 6) 


Surah ke 2 AL — BAGARAH Juz kel 


20. Hampir-hampir kilat itu menyam- sT Li PEPA 12 Aan y 
bar penglihatan-penglihatan mereka. fa Sk S 
Tiap-tiap kali (kilat) itu menerangi |4 H aa ss Al 
mereka, berjalanlah mereka padanya; 22 A3 ! gis A 
r per Eas 


dan apabila gelap buat mereka, ber- Au | KAY . AK ° 1 x 


hentilah mereka; dan jika Allah mau, 


niscaya Ia hilangkan pendengaran dan 
penglihatan-penglihatan da an On Kali Z. E 
na sesungguhnya Allah itu Berkuasa Genge YAA 
atas Gap tap SA AE) Se (Og Se AN 
j Z 20330 CARAN 
= 21. Hai manusia ! sembahlah Tuhan Dana ÉN A L Yi 
, kamu Yang menjadikan kamu dan sa ab AG 
orang-orang yang dahulu daripada ka- 5 Gan 2 FS ita $ Jd 
mu, supaya kamu terpelihara, 21 a) Toga Li, 
© "e paoe S | | 


22. Yang menjadikan untuk kamu, — 2g izz LL yr 
bumi ini (sebagai) hamparan, dan Hop S ba y 


langit itu (sebagai) pendirian. 17 } dan 


dibikin perbandingan, adalah kedatangan @ur'an itu sebagai kedatangan hujan le- 
bat. Gelap-gulitanya itu ialah kepercayaan-kepercayaan ghaib yang ada padanya. 
Guruhnya itu ialah perintah-perintah berat yang ada terkandung di dalamnya, 
seperti perang, buang berhala, buang adat-adat lama dan sebagainya. Kilatnya itu 
ialah tanda-tanda kebenaran Islam yang terlintas-lintas padanya. Kaum kafir dan 
munafik itu tutup telinga-telinga mereka, ya'ni mereka tidak mau mendengar 
ajakan dan ajaran nabi Muhammad yang mereka rasakan seperti suara-suara petir, 
dengan cara yang menunjukkan seolah-olah mereka orang-orang yang takut 
mati (atau seolah-olah betul-betul mereka takut tersiksa sesudah mati lantaran 
menurut agama Muhammad). Tetapi Allah tidak akan lepaskan mereka yang 
tersebut daripada siksaan yang mereka takuti itu. 


21) Keterangan-keterangan yang di Qur'an atau di ajaran-ajaran nabi Muham- 
mad itu, sesungguhnya seperti kilat yang melintas-lintas sekali-sekali, tetapi sangat 
tajamnya, hingga menyilaukar pemandangan manusia. Buat kaum munafik, rupa- 
nya, kilat itu tidak berguna, dan mereka tidak jadi kaum Muslimin yang sebenar- 
nya, hanya di waktu Kitab itu menerangi mereka, ya'ni mendapatkan keuntungan 
bagi mereka di dalam peperangan, umpamanya, maka mereka beragama Islam, 
tetapi di waktu tidak dapat hasil, atau ketika Islam dapat kekalahan, maka mereka 
berhenti, ya'ni mereka tidak turut orang-orang Islam. Allah telah beri penglihatan 
dan pendengaran bagi mereka, ialah untuk mereka gunakan dimana mestinya. 
Mereka tidak gunakan perabot-perabot itu di urusan yang berfaedah bagi mereka. 
Allah amat Berkuasa mengambil kembali penglihatan dan pendengaran yang telah 

. diberikannya kepada mereka, tetapi Allah biarkan perkakas-perkakas itu pada 
mereka, supaya mereka mendengar dan melihat kemajuan dan kemenangan agama 
Allah yang mereka tidak sukai itu. 

2la) Ya'ni, dari kejahatan. 

22) Benda-benda yang ada berdiri di udara, yaitu bulan, bintang, matahari 
dan lainnya, yang satu dengan lain berpegangan dengan kekuatan magnetis (besi 
berani), merupakan seolah-olah satu pendirian (bina). Jadi, yang dikatakan langit 
itu, kosongan dan isi-isinya, bukan kosongan saja. 


— f. 


Juz' kel 


Ia turunkan air dari langit, lalu dengan 
itu, Ia terbitkan buah-buahan (seba- 
gai) rezeki untuk kamu: Jantaran itu, 
janganlah kamu adakan sekutu-sekutu 
bagi Allah padahal kamu tahu. ?“1 


23. Dan jika kamu dalam ragu-ragu 
di tentang apa yang Kami telah turun- 
kan atas hamba Kami, maka cobalak 
kamu bikin satu surah sebanding + 
itu, **) dan ajaklah pembantu-pem- 
bantu kamu, selain dari Allah, jika 
memang kamu itu orang-orang yang 
benar. 


' 24, Lantas kalau kamu sudah tidak 
dapat membuat, dan tidak akan dapat 
membuat, maka: hendaklah kamu ta- 
kut kepada neraka yang bakarannya 
itu manusia dan batu, yang disediakan 
untuk orang-orang kafir. 


25. Dan girangkanlah orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan peker- 
jaan yang baik-baik, bahwasanya mere 
ka akan dapat surga-surga yang me- 
ngalir padanya sungai-sungai, tiap-tiap 
kali diberi kepada mereka satu pem- 
berian dari satu (macam) buah-buahan 
(surga itu), mereka berkata : “Inilah 
yang telah dijanjikan kepada kita 
lebih dahulu”, dan diberi kepada me- 
reka (pemberian) itu bermacam-ma- 
cam: dan mereka akan dapat padanya 
jodoh-jodoh yang suci: dan mereka 
akan kekal padanya. 


23) Kamu tahu, bahwa perbuatan itu salah. 


24) Sebanding dengan susunan Qur'an. 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 


SA IN AN 13 
PE ht AN 


SG AU AN ORARI 


PN Ea ru, 


BAU ARE SÚ TA 
Pan WK abi 

A I? Ad. 

alga Ig Yr 


“1 


NG ME finis 


21an 


PURA Oya 
P. 3 


Mai ob rt 
Pen | 

Gen SA 
LAA ES ro 
SEE SUN | 
Yi BIG Ia 
TEE SA 
Inap: gÍ 
SUA ay tp 


TEUD 


Surah ke 2 


26. Sesungguhnya Allah tidak malu 
membikin perumpamaan apa saja, 
(seperti) nyamuk atau sesuatu yang 
lebih kecil dari padanya. Adapun 
orang-orang yang beriman, maka mere 
ka tahu bahwasanya (perumpamaan) 
itu benar dari Tuhan mereka: dan 
adapun orang-orang yang kafir, maka 
mereka berkata : "Apakah yang di- 
kehendaki oleh Allah dengan perum- 
pamaan ini ?” Ia dapati beberapa ba- 
nyak (manusia) tersesat dengan (se- 
bab) itu; dan ia dapati beberapa ba- 
nyak (manusia) terpimpin dengan itu, 
tetapi Ia tidak dapati tersesat dengan- 
nya melainkan orang-orang yang fa- 
sik, 75) 

27. Yang memecahkan perjanjian 
Allah sesudah diteguhkannya, dan 
memutuskan apa yang diperintah oleh 
Allah supaya dihubung, dan membikin 
kebinasaan di bumi. Mereka ini ialah 
orang-orang yang rugi. **) 


28. Bagaimana (bisa) kamu kufur 
kepada Allah, padahal dahulunya, ka- 
mu mati,27) lantas Ia hidupkan ?5) 
kamu, kemudian ia matikan kamu, 
kemudian Ia akan hidupkan ka- 
mu, ?9) kemudian kepada—Nyalah 
akan dikembalikan kamu ? 80) 


25) Buat menjawab pertanyaan mereka, Allah berkata : 


AL — BAQARAH 


Juz' ke 1 
LÁRA, ra 


Sa a i 
a A A Karr S 
HRPE KEP 
of edrr D. 
DUO AS aS 
NT na 


KEY Lang j 


001203 tu ye $ 
prana Sa YV 
TP MTA 1 
aka g a3 gY. 


r èf ofp S P a 


PERO 
4 Na AE AAN 
; f 

Aan BASAS YA 


SE Sate Cr 


rogos 1 


DA KN < 4 


"Allah dapati bebera- 


pa banyak orang bingung atau tersesat dengan perumpamaan itu, dan Allah dapati 
beberapa banyak orang terpimpin dan dapat petunjuk dengan perumpamaan itu. 
Tetapi Allah tidak dapati tersesat dengan perumpamaan itu melainkan orang-orang 


yang fasik dan durhaka”. 


26) Di dalam Taurat, Tuhan wajibkan Bani Israil) beriman kepada nabi Muham- 
mad yang akan datang. Yahudi-Yahudi dan Nasrani-Nasrani yang berpegang kepa- 
da Taurat, berarti telah membikin perjanjian akan beriman kepada Muhammad 
tetapi setelah Muhammad datang, mereka tidak sempurnakan perjanjian itu. 

Di Taurat juga Tuhan larang mereka membikin putus perhubungan keluarga 


dan membikin rusuh di bumi, tetapi mereka putuskan perhubungan mereka de- 
ngan orang-orang yang masuk Islam dari golongan mereka, dan mereka membi- 


km fitnah terus-terusan. 


ai Kamu mati : Kamu tidak ada 
5 Ia hidupkan : Ia adakan. 
a IP Di hari Akhirat. 

Buat diperiksa. 


Ru >. 


Juz’ ke 1 
29, Ja lah yang telah jadikan untuk ka- 
mu, sekalian yang ada di bumi, dan?) 
Ia telah menghadap ke pihak atas, lalu 
Ia jadikan dia tujuh °?) langit, dan Ia 
amat Mengetahui tiap-tiap sesuatu. 





30. Dan (ingatlah! tatkala Tuhanmu 
berkata kepada malaikat: "Sesungguh- 
nya Aku hendak jadikan seorang khali- 
fan di bumi”. Mereka berkata 
“Apakah Engkau mau jadikan pada- 
nya makhluk yang akan berbuat ben- 
cana padanya, dan akan menumpah- 
kan darah, padahal kami berbakti 
dengan memuji-Mu dan memuliakan- 
Mu ?” Ia berkata: "Sesungguhnya Aku 
amat Mengetahui apa yang kamu 
tidak mengetahui? **) 

31. Dan Ia telah ajarkan kepada 
Adam keterangan-keterangan itu. se- 
muanya, kemudian Ia tunjukkan ben- 
da-benda itu kepada malaikat seraya 
berkata "Beri tahu lah kepada-Ku 
keterangan-keterangan (bagi benda- 
benda) ini, jika memang kamu itu 
makhluk yang benar”. 3) 


31) 
terpakai dengan arti "dan”'. 


(SAPI-BETINA) 


Kalimah “tsumma” mempunya: dua arti : 


Surah ke 2 


K PESAN A D, 
Eii rą 


ut 


T Maa K i 
Ana 
PAT ANN CRT 


$ 


KERA AN Ge U! 
GA pala 


KI gbi Dn, 25 
SE Dg Ka Dat 


Aan an 


22 41 zr P 
re.n ea eG 9 
PA uan Xxx A 4 PE 
Juu at t | P4 2s L 


DA LA 


ON baal 
Tera 


: (i) kemudian: (ii) dan. Di sini, 


32) Kalimah “tujuh” dan “tujuh puluh”, sering menunjukkan kepada banyak. 

33) Hai manusia ! ingatlah perkataan Tuhan kamu kepada malaikat sebelum 
Ia jadikan Adam : "Sesungguhnya Aku hendak jadikan di bumi seorang khalifah, 
yaitu wakil-Ku, buat mengurus bumi”. Maka lantaran tahu sifat-sifat khalifah 
yang Allah hendak jadikan, malaikat-malaikat bertanya :”Hai Tuhan kami ! apa- 
kah gunanya Engkau jadikan khalifah yang akan berbuat bencana dan rusuh serta 
menumpahkan darah di bumi, padahal kami selamanya berbakti kepada-Mu dan 
memuji-Mu?” Maka Allah berkata :” Aku lebih Mengetahui apa yang kamu tidak 
tahu”, 

34) Allah telah ajarkan kepada Adam keterangan-keierangan dan khasiat-. 
khasiat dari sekalian benda, lantas Ia berkata kepada malaikat : "Cobalah kamu 
beri tahu kepada-Ku pengetahuan kamu di tentang benda-benda ini, jika kamu 
benar di dalam persangkaan kamu, bahwa kamu lebih mulia daripada Adam !" 


9 


Surah ke 2 AL — BAGARAH Juz’ ke 1 


- . 3) 1 at P p P 
32. Mereka menjawab : Maha suci < | AI LAN Ju a 


Engkau! kami tidak mempunyai penge- 





: tahuan melainkan apa yang Engkau AN 
telah ajarkan kepada kami, karena A as ACANA 
sesungguhnya Engkau-lah Yang amat PF. 
mengetahui, Yang bijaksana”. 35) (AH 


na Ken MEA Se KAA TS 
33. Ia berkata : "Hai Adam! khabar- All Ap eL JG rr 
kanlah kepada mereka, keterangan-ke ! -” . - aa a Pep 
terangan (bagi benda-benda) itu? Ma- Su PPI YP , eA SAVIT 
ka setelah ia khabarkan kepada me- ( y, A 
reka keterangan-keterangan itu, Ia ber- ..4”' - jer ui G | 
kata: "Bukankah Aku telah berkata ke vi Í Jò 


pada kamu, bahwasanya Aku amat 1”. - “ "2"? f 
Mengetahui rahasia langit-langit dan La 3 I AN HEET 
bumi, dan Aku amat Mengetahui apa- ESIA DaT 
apa yang kamu nyatakan dan apa-apa ~ PEs PE 
yang kamu rahasiakan ?”?”) 

W Hi f e / 
34. Dan (ingatlah) tatkala Kami 91501 SEN >lo Yg 


berkata kepada malaikat : ”Tunduk- Aga 
lah bagi Adam”, maka mereka tunduk. P ak “ANI AF s ay 


Tetapi iblis enggan dan menyombong, 
karena adalah ia daripada makhluk- , , an 
makhluk yang kafir”. 87) CN Kg 


35. Dan Kami berkata : "Hai Adam! - 47 0. Jet, 
tinggallah engkau dan isterimu, di jan- l GAN 3! L A Yo 


nah ini, dan makanlah daripadanya o2 tor. 
sepuas-puasnya,sesuka-suka kamu ber- Aa YG, Pal H5 4 A -9 
dua, tetapi janganlah kamu berdua 


hampiri pohon ‘ini, karena kamu , “- 
berdua akan jadi orang- orang yang SR RE $ Sen 


menganiaya”. 38 P 
iaca akan SANA FAAEA] 

35) Malaikat-malaikat itu menjawab : "Hai Tuhan kami ! Maha suci Engkau ' 
kami tidak mempunyai ilmu melainkan ilmu yang-Engkau berikan kepada kami 
menurut kelayakan kami, karena sesungguhnya Engkau-lah Tuhan Yang amat me- 
ngetahui dan Engkau-lah Tuhan Yang bijaksana, 


36) Yaitu persangkaan kamu bahwa kamu lebih mulia daripada Adam. 

37) Ingat dan perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan derajat Adam dengan . 
menyuruh malaikat dan lain-lain makhluk yang dijadikan dari api, tunduk meng- 
hormat kepada Adam, lalu malaikat tunduk menghormati, kecuali Iblis. Ia tidak 
mau tunduk dan ia menyombong, karena adalah ia dari golongan mereka yang 
durhaka dan kufur kepada Kami. 

38) Kami berkata kepada Adam dan isterinya : "Tinggallah di jannah (kebun 
atau surga) ini, dan makanlah makanan yang ada di jannah ini sepuas-puasnya dan 
sesuka-suka kamu, tetapi janganlah kamu berdua hampiri—ya'ni makan—buah po- 
hon ini: karena jika kamu melanggar perintah Kami, niscaya kamu jadi orang-o 
orang yang menganiaya diri sendiri”. 


Juz' ke 1 (SAPI-BETINA) Surah ke 2 
TOE aa PEN anna im STAN KE 


36, Maka setan **) itu telah ge- GZ, Key KARI aa 


lincirkan mereka berdua daripada 
(ta'at) itu, hingga menyebabkan mere- 7 CE E AE E N 
ka berdua terkeluar daripada keadaan CA, A36 Lea engan AA 
(baik) yang mereka sudah ada pada- $s , edge. aga 
nya, dan Kami berkata : "Pergilah 40) JA ja STA) Valen! 
kamu, di dalam keadaan sebahagian gp sorin as A e IL 
daripada kamu jadi seteru bagi sebaha- ang ga A D IN 3 
gian, dan kamu akan dapat di bumi EEST 
itu satu tempat ketetapan dan bekalan LA ùl! 
hingga satu masa”. 41) d 
37. Sesudah itu, Adam telah terima Ss Ls K PN AA A Yy 
beberapa perkataan dari Tuhan-nya; 7“ Aate 
lalu Ia ampunkan dia, karena sesung- ss Sy s SAYA A S 
guhnya Allah itu Ia-lah Pengampun, 3, Na Ala D3. 
Penyayang. ”?) l 
PEF Sa 2 r ey 

38. Kami berkata: "Pergilah kamu (xx 4 sa lal Á aA KA 
sekalian dan Gandah) itu. Kemudian, a j 5 y u 
jika datang kepada kamu satu petun- 2 7 ' Lag AAS 
juk “?) daripada-Ku, maka siapa-siapa “ 2 Top AANE 
yang turut petunjuk-Ku (itu), tidaklah ~ -o 47 ALI je? 

petun) (itu) Yi prar Í g) 


— 


ada ketakutan atas mereka dan tidak Ly MAL 
akan mereka duka-cita.” 44) 203 or, S 


Op 


39) Setan dan Iblis itu dua nama buat satu makhluk yang ma'lum. Di waktu 
mengganggu, dinamakan Setan, dan di waktu tidak mengganggu, dinamakan Iblis. 

40) “Pergilah” itu, kalimah “Arabnya "ihbithu”, dan artinya yang asal ialah 
"turun dari tempat yang tinggi”, seperti dari gunung, dan juga terpakai dengan 
mana “pindah dari satu tempat ke satu tempat”. Lantaran itu, bisa juga dipakai 
dengan ma'na “pergilah”, 

41) Maka setan telah ganggu Adam dan isterinya hingga mereka berdua ter- 
gelincir daripada ta'at kepada Allah, dan mereka telah makan buah dari pohon 
yang Allah larang, yang mana menyebabkan mereka berdua terkeluar daripada 
keadaan baik yang mereka sudah rasai itu, lalu Allah berkata kepada Adam, 
isterinya dan setan : "Pergilah kamu dari tempat ini, dalam keadaan sebahagian 
daripada kamu, (Adam dan anak-cucunya), jadi musuh bagi setan dan anak- 
cucunya, dan di bumi itu, kamu akan dapat tempat ketetapan kamu, dan kamu 
akan dapat makanan sampai satu masa yang ditentukan oleh Kami”. 

42) Sesudah itu, Adam telah terima dari Tuhan-nya, beberapa kalimah ya'ni 
beberapa ajaran yang di antaranya termasuk juga ajaran bertaubat, lalu Adam ber- 
taubat, lantas Allah ampunkan dia, karena Allah itu Ia-lah Pengampun dan Penya- 
yang. | 
43) Satu petunjuk : Satu agama. 

44) Di dunia dan Akhirat. 


11 


Surah ke 2 


39. Dan orang-orang yang kafir dan 
mendustakan ayat-ayat Kami, “”) 
mereka itu ialah ahli neraka yang akan 
kekal padanya. 


40. Hai Bani Isra-il ! Ingatlah ni'mat- 
Ku yang Aku telah kurniakan atas ka- 
mu, dan sempurnakanlah perjanjian- 
Ku, 46) niscaya Aku sempurnakan 
perjanjian kamu: dan Akulah semata- 
mata hendaknya kamu takuti. 


41. Dan hendaklah kamu beriman ke- 


' pada barang yang Aku telah turunkan, 
menyetujui apa yang ada pada kamu; 
47) dan janganlah kamu jadi orang- 
orang yang mula-mula kufur kepada- 
nya, 48) dan janganlah kamu jual pe- 
rintah-perintah-Ku dengan harga yang 
sedikit: 4?) dan Aku-lah semata-mata 
hendaknya kamu takuti. 


42. Dan janganlah kamu samarkan 
yang benar dengan yang lancung; dan 
(janganlah) kamu sembunyikan kebe- 
naran, padahal kamu ketahui. **) 


43. Dan dirikanlah sembahyang, dan 
keluarkanlah zakat, dan tunduklah 
beserta orang-orang yang tunduk. 51} 


45) 
ajaran Kami. 


AL — BAQARAH 


Juz ke 1 


p oA) PEM ATAN 
We IG YA 
. pg “ 
“...ud b | P a "3 
UAN Lokasi IS 9 
. 13 Z 
Saje 
oS I E pa 3 In 
SI AIRKU £ 
aZ oe J ori 0 4 . 9, 
ka a „oS o a RTA 
Sa DAE AR 
Pa oy Je por ð 1 . 
Ginidig E 
PEAR Aa P E PN 
AEI S3 SS 
ae Par #1 On aU 
eP AK 5 8 Fa 
Wa SU, MAS 
PAN Gry Sa 
Het Galon Yg tr 
KOIL IIIA KP SS 
C) la “lg .. Í| n. So 
fai Ty WATT Ty tr 


HS SKP 


A 


h 


Ayat-ayat Kami : Hukum-Hukum Kami; perintah-perintah Kami: ajaran 


46) Perjanjian-Ku : Perjanjian kamu kepada-Ku, yaitu akan beriman kepada 


Muhammad. ( Lihat ayat 27, Al - Baqarah ). 
47) 
48) 


Ya ni, menyetujui isi Taurat. ( Lihat ayat 27 , Al - Baqarah ). 
Padahal mestinya kamulah lebih dahulu beriman kepada Muhammad, 


lantaran kedatangannya ada tersebut di dalam Kitab agama kamu. 

49) Perintah-Ku supaya kamu beriman kepada Muhammad itu janganlah ka- 
mu buang lantaran.takut hilang pengaruh atau hilang hasil dunia. 

50) Hai pendeta-pendeta Bani Israil ! janganlah kamu betiarti yang lancung ? 
atas ayat-ayat yang benar dari: kitab-kitab kamu, yaitu ayat-ayat yang mesunjuk: 
kan kedatangan nabi Muhammad : dan janganlah pula kamu sembunyikan ayat- 
ayat yang menunjukkan kebenaran nabi Muhammad, padahal kamu tahu, bahwa 


perbuatan kamu itu salah, curang dan palsu. 


51) Artinya tunduk menurut perintah-perintah Islam. 


12, 


Juz' kel 


44. Adakah (patut) kamu menyuruh 


manusia berbuat kebaikan, padahal 
kamu lupakan diri-diri kamu °?) 
sedang kamu membaca Kitab (agama 
kamu) ? Kalau begitu, apakah kamu 
tidak mengerti ? 53) 


45. Dan mintalah pertolongan °") 
dengan sabar dan (dengan) sembah- 
yang, karena sesungguhnya hal itu $5 ) 
memang berat melainkan atas orang- 
orang yang merendah diri, 


46. Yang percaya bahwa sesungguh- 
nya mereka akan bertemu Tuhan me- 
reka, dan (percaya) bahwa sesungguh- 
nya kepadaNya-lah mereka akan 
kembali. 


47. Hai Bani Isra-il ingatlah ni mat-Ku 
yang pernah Aku kurniakan atas kamu 
dan (ingatlah) bahwasanya Aku per- 
nah muliakan kamu atas bangsa-bang- 
sa. 


48. Dan takutlah kepada satu Hari, 
yang satu jiwa tidak akan dapat 
melepaskan sesuatu apapun daripada 
satu jiwa, dan tidak bakal diterima 
permohonan daripadanya dan tidak 
baka! diterima penebusan daripada- 
nya: dan mereka tidak akan diberi 
pertolongan. 


49, Dan (ingatlah) tatkala Kami se- 
lamatkan kamu daripada kaum Fir- 
'aun yang kenakan kepada kamu sik- 
saan yang pedih, (yaitu) mereka bu- 
nuh anak-anak laki-laki kamu, dan 
mereka . biarkan hidup (anak-anak) 
perempuan kamu, padahal di tentang 


(SAPI-BETINA) 


: Penak 


Surah ke 2 


KA tt 
oT A 3 Pasa 


PA es 
MA KAI al, to 
Gas gY! HE 


SEL Ba 


Pa BA 
Dika Sa 
SENG naaa Ya 
PA an Ka 
Bera Eir 


PANS VOS N tA 
AA Ar 


Ua ii 


LI 


or re LTAT 
PEE 
pan 
KENS & 9 


I S 


d AA Ike i PE AE ALI 


Sadis 


PES Ee 


52) Yaitu tidak mau beriman kepada Muhammad yang tersebut di dalam 


Kitab agama kamu. 
53) 
kebaikan, kamu mesti berbuat kebaikan ? 
54) 
an, takabbur, dan keras hati kamu, 


Apakah kamu tidak mengerti, bahwa sebelum menyuruh orang berbuat 


Minta pertolongan kepada Allah, buat menghilangkan sifat-sifat pemalsu- 


55) Hal itu : Hal menghilangkan pemalsuan, takabbur dan keras hati. 


13. 


Surah.ke 2 AL — BAQARAH Juz’ ke 1 


yang demikian, ada satu percobaan 4 2 Z Pa 
yang besar: dari Tuhan kamu. 5) JA £ Pa TE : 


50. Dan (ingatlah) tatkala Kami belah- BE 22 | 

kan laut untuk kamu, lalu Kami sela- SA a k A 5 yi Oo: 
matkan kamu, dan Kami karamkan #9, 7 3 l 

kaum Fir'aun, sedang kamu melihat. SIPA A Tatan 


S7) Senape v 


cla ey Tg 
51. Dan (ingatlah) tatkala Kami jan- EE AOA 7 | 
jikan kepada Musa empat puluh ma- TU, baba. 1 Oo 


lam. Kemudian, sesudah ia (pergi), g a 

kamu sembah anak-sapi itu, karena OS Xi LEl Au 
kamu orang-orang yang menganiaya a 

"a | DM LN aya 
52. Kemudian sesudah itu, Kami te- 4 4)? Pace s3 Gie : “5? or 


lah ampunkan kamu, supaya kamu 


i ih. 58a EAEAN 
menerima kasih. ) Spa Íy 3 


53. Dan (ingatlah) tatkala Kami beri +» gi Sa aa ” 
kepada Musa Kitab itu dan (hari) —T kasi se Hi 2 a 
Ketentuan, 5?) supaya kamu terpim- pes PN KAI 


pin.. | V9 (NN Dua 3 


54. Dan (ingatlah) tatkala Musa ber- 6: Ana SA ot 
kata kepada kaumnya : “Hai kaum- A mibi 


ku ! sesungguhnya kamu telah meng- OI 
-aniaya diri-diri kamu, dengan sebab AN EK ya 
menyembah anak-sapi. Lantaran itu, 9 S7 - 

mintalah ampun kepada Tuhan kamu, J HN ga Jani SŽ 


56) Memang suatu 'adzab dan satu percobaan yang besar, apabila satu kaum 
mempunyai perempuan-perempuan lebih banyak daripada laki-laki. 

57) Hal Bani Israil ! ingatlah bagaimana Kami telah belahkan lautan itu un- 
tuk kamu, supaya kamu menyeberang lari dengan selamat daripada kejaran Fir' 
aun; dan ingatlah bagaimana Kami telah karamkan kaum Fir'aun yang mengejar 
kamu di belahan laut itu, kejadian mana dilihat dengan mata kepala oleh kamu, 
kaum Bani Israil, yang ada di zaman itu. Ingatlah rahmat Kami kepada kamu itu, 
dan taatlah kepada perintah-perintah Kami. 

58) Ingatlah ketika Kami perintah Musa datang ke gunung buat menerima 
wahyu, lamanya empat puluh malam, lantas kamu, kaum Bani Israil, yang diting- 
galkan oleh Musa itu, menyembah anak sapi, padahal dengan perbuatan itu, kamu 
tidak menganiaya melainkan diri-diri kamu sendiri. 

58a) Tetapi sesudah itu, Kami telah ampunkan kesalahan dan dosa kamu, su- 
paya kamu menerima kasih kepada Kami dengan mengerjakan perintah-perintah 
Kami. 

59) Hari ketentuan : Hari mengalahkan Fir'aun. 


Juz se 1 (SAPI-BETINA) Surah ke 2 
Sa ae naa aa 


dan bunuhlah diri-diri 60, kamu: yang Pa (4 An 
demikian itu, baik buat kamu pada si- D Kama am pa A 
si Tuhan kamu”. Lantas Ia ampunkan kar ja aa ban Re BAEP 


kamu, karena sesungguhnya Ia-lah 
Pengampun, Penyayang. 


Ia Da 


55. Dan (ingatlah) tatkala kamu ber- 1 Ak "Zi E 00 
kata : ”Hai Musa! tidak akan kami bah “ak pat 2 


beriman kepadamu hingga kami lihat '&s:: TEE 
Allah dengan terang”. Lantaran itu, SAS Sena an s3 D 
kamu ditimpa gempa, padahal kamu a aa 

melihat. '51) Dg das A, KR 


56. Kemudian, Kami bangkitkan ka- KANAL i e 07 
mu dari pada maut kamu, é? ) supaya 


| : b 31, aa dx a 
kamu menerima kasih. yr Ki 


é . 239.0, 2015 
57. Dan Kami telah teduhkan diatas {j Jy KAI Seks C NE; 
kamu (dengan) mega, dan Kami Fae s 


telah turunkan atas kamu manna dan « er ag EA 
salwa 8?) : ”Makanlah sebahagian YV— Ng Tua ge SU 
dari (makanan-makanan) baik yang 1 Pan AI Dana 
Kami telah kurniakan kepada kamu”. L INA Ke - Lg 
S3a ) Dan mereka itu tidak menga- — ,, .,,, PORTET 


niaya Kami, tetapi adalah mereka itu C) PARAE 
menganiaya diri-diri mereka sendiri. a i 





60) Bunuhlah diri-diri kamu itu ada mempunyai beberapa arti : 
a) Berbunuh-bunuhanlah kamu sampai mati. 
b) Hendaklah orang-orang yang tidak menyembah anak sapi itu mem- 
bunuh orang-orang yang menyembah anak sapi, dan 
c) Hendaklah kamu bunuh ketua-ketua yang menghasut supaya kamu 
menyembah anak sapi itu 

61) Ya'ni, sebahagian daripada kamu ditimpa letusan gunung yang beserta 
gempa sedang sebahagian lain melihat kejadian itu. 

62) Mereka yang kena gempa atau letusan gunung Thursina, seperti yang 
tersebut di Ayat 55 itu, dapat difaham mati betul-betul, pingsan, atau mati se- 
mangat. Maka “bangkitkan” yang di Ayat ini bisa difaham menurut tiga arti 
yang tersebut tadi, yaitu bangkitkan dari mati, bangkitkan dari pingsan, atau 
hidupkan semangat dan rohani yang sudah rusak. | 

63) Di dalam perjalanan Bani Israil meninggalkan Mesir, di padang belan- 
tara, padang pasir yang panas itu, Allah teduhkan mereka dengan mega. 

”"Manna” : Pemberian: kurnia: ni mat: sesuatu yang dapat dengan mudah: 
embun: embun manis. 

“Salwa” : Penghiburan ; burung puyuh 

'Manna” dan "salwa” yang diberikan kepada Bani Israil di dalam pengembaraan 
mereka di padang pasir itu, tampaknya beberapa macam rezeki yang baik-baik. 

63a) Ya'ni, dan Kami katakan kepada kamu : "Makanlah ...... 


15 


Surah ke 2 


58) Dan (ingatlah) tatkala Kami ber- 
kata : Masuklah ke negeri ini, 4) la- 
lu makanlah daripadanya sebagaimana 
.kamu kehendaki sepuas-puasnya, dan 
masuklah ke pintu (-nya) dengan me- 
. rendah diri: dan mintalah keampunan 
dosa, niscaya Kami ampunkan bagi 
kamu dosa-dosa kamu: dan nanti Ka- 
mi tambah (ganjaran) bagi orang- 
orang yang berbuat kebaikan”. 


59, Lantas orang-orang yang durhaka 
itu gantikan **) perintah . (dengan 
perbuatan) yang tidak diperintahkan 
kepada mereka, lalu Kami turunkan 
atas orang-orang yang durhaka itu 
siksaan dari langit dengan sebab me- 
reka melanggar (perintah). 


60. Dan (ingatlah) tatkala Musa 
mintakan air bagi kaumnya, maka 
Kami berkata : ”Pukullah batu itu 
dengan tongkatmu”, lantas terpancar 
daripadanya dua belas mata air yang 
sesungguhnya tiap-tiap satu golongan 
itu tahu tempat minumnya”. 88): 
“Makan dan minumlah daripada pem- 
berian Allah, dan janganlah kamu me- 
“lewati batas, membikin rusuh di 
bumi”. 


61. Dan (ingatlah) tatkala kamu 
berkata: Hai Musa! kami tidak bakal 
tahan sabar dengan satu macam ma- 
A Baba dak ta 

65) 


AL — BAQARAH 


Qur'an tidak terangkan negeri mana. 
Di Al-Baqarah, ayat 58, Allah perintah mereka masuk ke negeri itu de- 


Juz ket 


AET EROT On 
Lr a EAE A oz a? KAA 
TE AT SAN aka 
Tg S. 2 aF 

PET AEFT 


Tuan per AR 
ee E 


+ 


ror LO, Aaa Arrr 
Y AS 04 


BG Basa 
FALSA alya a rye 


Lor, 


AA Ss HL 3 qe 
22 F r A ê a 
EA Hw AS PE 


Pad 


ani EREL “1 re. 


aa Apa St 
PELAN ATA 
5, Peny 
a DAN (i 31 Y 


“w; Keran Ng serak 


ngan merendah diri dan meminta ampun, Supaya menjadi orang-orang yang bersih 
daripada dosa-dosa, tetapi mereka masuk ke negeri itu dengan tidak mengindah- 
kan perintah-perintah tersebut, bahkan mereka berbuat sebaliknya. Itulah maksud 


menggantikan perintah. 


66) Menurut Al-A'raf 160, bahwa Bani Israil itu terbagi dua-belas kaum atau 


golongan. Maka "tiap-tiap satu golongan tahu tempat minumnya” 


itu artinya, 


bahwa tiap-tiap satu golongan daripada dua-belas golongan itu mendapat Mmata-air 


sendiri-sendiri. Lalu Kami berkata : 


16 


?Makan dan minumlah 


..posagaketunretar 


Juz’ ke 1 | | g Surah ke 2 


kanan: ća ) oleh sebab itu serulah uk Ba : Ana 
Tuhan-mu, karena kami, supaya Ia be- 


ri bagi kami (sebagian) daripada apa GG pg Pp Lg 3 


yang diterbitkan oleh bumi, dari sa- 


yurnya dan timunnya dan bawang JU \ PPAF 
putihnya dan kacangnya dan bawang i 2 
merahnya”. Ia berkata: "Adakah (pa- Af te Ar 1A er o p 
tut) kamu mau menukar yang amat — 38 is Png Ka 
hina dengan yang amat baik?” 9”): 14 ti? w r E CA 
"Masuklah ke satu negeri, maka kamu ú - Aa 


X PE 3J 3 
akan dapati ( disana) apa yang kamu ” s.e - P LS KE 
minta”. 88) Dan diturunkan atas me- AA A D 


| | del #3 
reka itu kehinaan dan kerendahan, HWE: g> sigi Ak 


dan patutlah sudah mereka dapat 


kemurkaan dari Allah. Yang demikian ° 7,4 f Anie 
itu ialah dengan sebab mereka kufur PL $y; T Ar 


i i Ka 550 
kepada perintah-perintah Allah dan 744.-”- LO |: 
mereka bunuh nabi-nabi dengan tidak adi Ca a AF 5 

7 e 


benar. Yang demikian ini ialah dengan | ?- Perta 10 
sebab mereka durhaka dan mereka Dasa 


melewati batas. | DI MT 


62. Sesungguhnya orang-orang yang An 
beriman Mey dan yang beragama Ya- E PARA 


hudi dan Nashara dan Shabi-in, 7°) , AE TE PA p 
barang siapa (dari mereka) beriman ab 1S MN PS 
kepada Allah dan hari Kemudian dan | pen eaaa L NE 
mengerjakan 'amal yang baik, 7!) ma- PA JANA YA 


et PAN 


 66a) Menurut Al- Baqarah, ayat 57, bahwa "saku macam makanan” yang Bani 
Israil makan di dalam masa perjalanan mereka di belantara itu, ialah "manna” 
dan "salwa”' dan lain-lain yang bersama dengannya. 

67) Berada di padang pasir dengan rezeki yang seadanya itu amat baik, lan- 
taran menurut perintah Allah. Tetapi keadaan itu kamu hendak tukar dengan 
lainnya yang belum diidzinkan oleh Allah, yang tentunya rendah dan hina. 

68) Oleh sebab tetap mereka mau makanan yang mereka sebut itu, maka 
dengan murka, Tuhan halau mereka dengan perkataan-perkataan : "Masuklah 
ke satu negeri, maka ( di sana) kamu akan dapati apa yang kamu minta " 

69) Orang-orang beriman yang dimaksudkan di sini, ialah mereka yang 
tidak beragama, tetapi hanya percaya kepada Allah saja. 

70) “Shabi'-in” itu artinya orang-orang yang menukar agama; orang-orang 
yang menyembah bintang, orang-orang yang mengaku beragama nabi Nuh. 

71) Mengerjakan ‘amal yang baik itu maksudnya “amal baik menurut perin- 
tah Islam di perkara ibadah dan lainnya. 


+ 


17 


Surah ke 2 


AL — a 


Juz' ke 1 


ka mereka akan dapat ganjaran mere- 8» 


ka dari Tuhan mereka: dan tidak 
ada sebarang ketakutan atas mereka 
dan tidak bakal mereka duka-cita. 


63. Dan (ingatlah) tatkala Kami bi- 
kin perjanjian 7? } dengan kamu, pada- 
hal Kami telah tinggikan gunung itu 
di atas kamu: 7?) ”Peganglah dengan 
sungguh-sungguh apa yang Kami beri 
kepada kamu, dan perhatikanlah apa 
yang ada padanya, supaya kamu ter- 
pelihara daripada kejahatan”. 73a). 


64. Kemudian, sesudah yang demiki- 
an, kamu berpaling: maka sekiranya 
tidak ada kurnia Allah dan kasihan- 
Nya atas kamu, niscaya adalah kamu 
sebahagian daripada orang-orang yang 
rugi. | 


65. Dan sesungguhnya kamu telah 
mengetahui orang-orang yang me- 
langgar perintah dari antara kamu pa- 
da hari Kelapangan, 74) lantas Kami 
berkata kepada mereka: "Jadilah kera- 
'kera yang dibenci”. 7°) 


66. Maka Kami jadikan (kaum-kaum) 
itu suatu contoh bagi mereka yang 
semasa dengannya dan bagi yang di 
belakang » daripadanya, dan sebagai 
suatu peringatan bagi orang-orang 
yang berbakti. 


67. Dan (ingatlah ) tatkala Musa ber- 
kata kepada kaumnya : "Sesungguh- 
nya Allah memerintah supaya kamu 
sembelih seekor sapi betina”. 78). 


12) 


5 Ip mir- 
Sre 


Pa EA “. dir E aa A 
Lag, Dale yr 
3 K Ao r 


SE 8 49 


0d bye 
In Kn asi 


LA t 


G pa 
# 
dd PPN 3 
ôs ò 2, se we 


ase It 
Fir 


LIP Ona 
TE gan pa 
PA Ag 


Gadang 10 
pa SEN 
bea IE 
csuka 
EPRA RANEY 
vse 


A a t 
P P 


# 


r Ir o s r? 
Zaai) ga JG SI; IV 


PO 


YI 


Yaitu perjanjian yang tersebut di Al-Baqarah, ayat 27 dan 40. 


73) Yaitu ketika kamu di bawah gunung dan Musa di atas Gunung sedang 


menerima wahyu dari Tuhan (lihat Al-Baqarah, ayat 55); 


atau ketika gunung 


meletus berterbangan sebelah atas, sedang kamu di bawahnya. 


. 73a) Ya'ni, dan Kami berkata. : 


"Peganglah 
74) Hari Kelapangan itu ialah hari Sabtu, 


+3 


...u...wr 


75) Ya'ni, jadilah makhluk yang rupanya rupa manusia, tetapi akhlaknya 


seperti kera. 


76) Tuhan perintah Bani Israil menyembelih sapi itu, bisa jadi, supaya 
hilang penghormatan mereka Sepadan! sapi yang' mereka pernah sembah atau 


masih sembah. 


18 


Juz’ ke 1 | (SAPI-BETINA) Surah ke 2 
4 a: 


Mereka berkata : "Adakah engkau 
jadikan kami ini permainan?” Ia 
jawab: "Aku berlindung kepada Allah 
dari pada jadi seorang dari mereka 
yang bodoh? 77) 

68. Mereka berkata: ”Serulah Tuhan- 
mu, karena kami, supaya Ia terangkan 
kepada kami bagaimana (umur) sapi 
itu”, Ia berkata, : "Bahwasanya Ia 
berfirman : Sesungguhnya ia itu sapi 
. betina yang tidak sangat tua dan tidak 
sangat muda, yang sederhana antara 
yang tersebut”, maka kerjakanlah apa 
yang kamu diperintah!” 

69. Mereka berkata: ”Serulah Tuhan- 
mu, karena kami, supaya Ia terangkan 
kepada kami apa warnanya”. Ia berka- 
ta: "Bahwasanya Ia berfirman, :”Se- 
sungguhnya ia itu sapi betina yang 
kuning, warnanya kuning sangat, me- 
nyenangkan mereka yang melihat 
(-nya). 

70. Mereka berkata: ”Serulah Tuhan- 
mu, karena kami, supaya Ia terangkan 
kepada kami bagaimana (hal) sapi 
itu, karena sesungguhnya sapi-sapi itu 
kesamaran kepada kami, dan sesung- 
guhnya kami, jika dikehendaki oleh 
Allah akan dapat petunjuk”. 

71. Ia berkata: "Bahwasanya Ia ber- 
firman: "Sesungguhnya ia itu sapi 
betina yang tidak digunakan untuk 
menenggala tanah, dan tidak mengo- 
yoh sawah, tidak bercacat, tidak ada 
belang padanya”. Mereka berkata: 
"Sekarang engkau telah tunjukkan 
keterangan”, lalu mereka sembelih 
akan dia, padahal hampir-hampir 
mereka tidak kerjakan. 

72. Dan (ingatlah) tatkala kamu bu- 
nuh suatu jiwa, lantas kamu ber- 


Pn P3 AA Ls .. f0 J r 
GICA wang él 1A 
pa 125 LAN. 


a a AG 


AL TAE MAG 


Pon: an VE JL 


PEN Gan PATI Geng 

KANG 

CHE ASN ve 

G1; Penan Sp 
4 D ee I 

DANA ORA 


pelupa 


PENA na vi 
D an BN 
ONERA CASK 


“ye: far 
1 BE na AA ag 
ng. êy 
DAR KA, 
TEPA. pelah! 


Abs BASE vr 


77) Yang mempermainkan orang itw ialah orang bodoh. Aku bukan orang 


bodoh. 


19 


-en 


Surah ke 2 AL — BAQARAH Juz’ ke 1 


: ; 22 G 2J) 
tuduh-tuduhan di tentang itu, padahal ° 2 ÇZ i Latro, 
Allah hendak keluarkan apa yang U Saa ASN 3 
pernah kamu sembunyikan. / 033 g 

Kay z2 .. 


73, Maka Kami berkata: ”Pukullah pæ NY Na E 3 y 
dia dengan sebahagian daripada itu” | S2 a v 


78) Begitulah (mudah) Allah meng- Pa 2 
hidupkan orang-orang yang mati, dan erat aa AS 
(begitulah Ia) menunjukkan kepada TKA 
kamu kekuasaan-kekuasaan-Nya, su- Ô AP awi 
paya kamu mengerti. KR 

d a LA $ 
74. Kemudian sesudah itu, 19) h hati- ANS ECL P vt 


hati kamu jadi keras, maka yaitu se- 
perti batu-batu atau terlebih sangat GEN 9 ò ag ” Z3 


keras, padahal sesungguhnya sebahagi- | ,,,,, 4, 
an daripada batu-batu ada yang ter- bag 6 yel Ga! W O T 


pancar daripadanya beberapa aliran 

air, dan sesungguhnya sebahagian dari- 7t b VI 
padanya ada yang terbelah, lantas D “2 “ng or 
keluar air daripadanya; dan sesungguh- LI 2e Se . 32375 
nya sebahagian daripadanya ada yang aag AAA TI 
runtuh karena takut kepada Allah, a se 
sedang Allah tidak lalai daripada E JE AS teu lagt 
apa yang kamu kerjakan. 2 NA r 


j o 2 SJ P 
75. Maka adakan kamu,**) harap, Na PU an ve 
bahwa mereka itu akan turut kepada 4 Pee 0 Jo Pora yet 
kamu, ê! padahal sesungguhnya telah «) PLASA Oa 4 
ada sebahagian daripada mereka itu ' , ,» PA Ka 
mendengar firman Allah, £?) kemudi- AL AI PIER AJ 2g 
a Sana S De, ae 
reka mengerti, s g mereka me- | pai 19 f y 
ngetahui ? 8%) 2 TU oa 


— a sa 


Es z 


“ 


'—-— — Ap - 








= 78) Artinya pukulkanlah sebahagian daripada daging sapi tersebut di badan 
orang yang terbunuh itu, niscaya ia hidup dan khabarkan siapa pembunuhnya, 

79) Ya'ni, sesudah beberapa kali kamu kufur dan Allah ampunkan dan tun- 
jukkan kepada kamu kekuasaan-Nya. 

80) Haiummat Muhammad !” 

81) Beriman, seperti kamu. 

82) Yaitu, firman Allah di Kitab mereka tentang kedatangan nabi 

Muhammad. 
83) Ya'ni, mereka mengetahui bahwa perbuatan itu dosa yang besar. 


Juz’ ke 1 (SAPI-BETINA) 2 Surah ke 2 


of , apy’ o 4 Ka 
76. Dan apabila mereka bertemu 13 Vanal 1 adu på Abg V1 
orang-orang yang beriman, mereka ber- n a Pp K TE 
kata :”Kami telah beriman”, dan apa- adl egau MAN g Ea 
bila sebahagian dari mereka berjumpa 7% ' 2L i 2 


dengan sebahagian, mereka berkata : 4 Ly An RA a 
“Adakah patut kamu ceritakan kepa- AKI 3 Un pt 2 nn tG 
da mereka itu apa yang telah diterang- ,4-, 77. °% Te o i . 
kan oleh Allah kepada kamu, karena S JA i Ap A 

dengan itu, nanti mereka menda’wa i A a E F 


kamu di hadapan Tuhan kamu ? v) di 9 Ml 
Apakah kamu tidak berfikiran?” 
84 


“0 1 r A 
77. Padahal tidakkah mereka ketahui ' 14 AI ai Í YA vv 
bahwasanya Allah mengetahui apa au > | paka 3 


yang mereka sembunyikan dan apa rtr DA a 
yang mereka terangkan ?” . 

78. Dan sebahagian daripada mereka 7, "21?: N padaka san 
itu, orang-orang yang tidak kenal ng Ri p ` 

tulisan: tidak mereka tahu (apa yang 2,274 Pan a i 
dikatakan) Kitab (agama) melainkan GARAM UIN SI 
dongengan-dongengan: dan tidak mere- 
ka (berpengetahuan) melainkan mere- 
ka sangka-sangka. 8 5 )- 


e? I KE ag, 


a Me an 


a a j 013, , 5 EPEA 
79. Maka kecelakaan itu bagi orang- ~H% 1 CAN 33 VA 


ea a r 


orang yang menulis Kitab dengan ta- , 02 0Zx12 , o 07 Pa 
ngan-tangan mereka, kemudian mere- s9 ag AAA, TN 

ka berkata : “Ini dari sisi Allah”, ka- Tn PN ae 
rena mereka hendak mendapat, de- KI Jalin du! Ane yA AA 
ngan itu, sedikit uang: maka kecelaka- “ “ á | | 


| i E E a E A ar 
an itu (tetap) bagi mereka, oleh sebab |“, , a ah WAA aa 
apa yang telah ditulis oleh tangan- A Dona Fi 


tangan mereka: dan kecelakaan itu 17,” (TAN, Pd $ 
(tetap) bagi mereka, lantaran (hasil) Vat IIS Se , 
. yang mereka dapat. LD 7 
D LEE y 
` a e "ri 


84) Sebahagian daripada Nabi Israil yang mengaku sudah ber-iman kepada nabi 
Muhammad itu, pernah berceritera kepada orang-orang Islam, bahwa di dalam 
Kitab mereka memang ada tersebut dari hal kedatangan nabi Muhammad. Maka 
golongan lain menegor mereka ini dengan perkataan: "Mengapa kamu ceriterakan 
hal tersebut kepada orang-orang Islam itu?” 

85) Oleh sebab sebahagian daripada mereka tak kenal tulisan, sedang do- 
ngengan-dongengan pendeta-pendeta itu mereka sangka Kitab agama, maka de- 
ngan mudah pendeta-pendeta itu sembunyikan keterangan-keterangan dan ubah 
Kitab agama mereka. 


21 


Surah ke 2 


80. Dan mereka berkata :”Api (ne- 
raka) itu tidak bakal menyentuh 
“kami melainkan beberapa hari saja”. 
Tanyalah : Sudahkah kamu bikin per- 
janjian pada sisi Aliah, yang oleh itu, 
Allah tidak akan menyalahi janjiNya, 
ataukah kamu bikin palsu atas (nama) 
Allah, (khabar) yang kamu (sendiri) 
tidak: tahu 2 

81. Tidak begitu ! **) (tetapi) 
barang siapa kerjakan kejahatan, pada- 
ha! dosanya meliputi akan dia, 87) 
maka “orang-orang itu ialah ahli 
neraka yang mereka akan kekal 
padanya. 


82. Dan orang-orang yang telah ber- 
iman serta kerjakan (pekerjaan) yang 
baik-baik itu ialah ahli surga yang 
mereka akan kekal padanya. 


83. Dan (ingatlah) tatkala Kami bi- 
kin perjanjian dengan Bani Israil: 
“Tidak boleh kamu sembah melainkan 
Allah; dan buatlah kebaikan kepada 
ibu-bapa dan keluarga yang hampir 
dan anak-anak yatim dan orang-orang 
miskin: dan ucapkanlah perkataan 
yang baik kepada manusia; dan diri- 
kanlah sembahyang dan keluarkanlah 
zakat”. Kemudian, kamu berpaling — 


kecuali sebahagian kecil daripada 
kamu — padahal kamu tidak mem- 
perdulikari. 


AL — BAQARAH 


Juz' ke 1 


AS E A 
Era sor 


P É$, 

a a JAS na 
P 298387 -i Pa or 

MP pads pal odg 


ofr 0 


GAY 


$ et ay # 
En OEE A gu Al 


AA VIMES do SG 
DEA, An Di 


Ba PBR 


Sa Ai kaa 


32 TN "gi II, 

A3 Sa 
Aan a. Ar 
AI KAN Kasa 
EKA AN ta PAN 
II p? 


s3 SA HB 
SAI dagu Ne BA 
PEAT senay 


ef 
» 03 Len na AA 


aa aa ust) 


86) Maksudnya, anggapan Bani Israil, bahwa mereka tidak akan disiksa me- 


lainkan beberapa hari saja itu, tidak benar. 
87) Ya'ni, dosanya banyak. 


22 


Juz' ke 1 (SAPI-BETINA) 


A PEL 
ya TOT EN 31 At 


84. Dan (ingatlah)tatkala Kami bikin 
perjanjian dengan kamu. ”Tidak boleh 
kamu tumpahkan darah ( di antara) 
kamu, dan tidak boleh kamu keluar- 
kan kaum kamu daripada kampung- 
kampung kamu”. Kemudian, kamu 
telah sanggup, padahal kamu me- 
nyaksikan. 88) 


85. Kemudian, kamu (ini) serupa 
mereka itu: kamu bunuh (kaum) Y 
'kamu, dan kamu keluarkan sebaha- 
gian daripada (kaum) kamu dari 
kampung-kampung mereka: kamu ber- 
bantu-bantuan (dengan orang-orang S 
lain) atas mencelakakan mereka itu 


dengan aniaya dan melewati batas, 


padahal jika mereka datang kepada 
kamu sebagai orang-orang tawanan, 
lantas kamu tebus akan mereka, 
sedang mengeluarkan mereka itu te- 
lah diharamkan atas kamu. Apakah © 
kamu percaya sebahagian (saja) dari- 
pada Kitab dan tidak percaya seba- 
hagian (lain) ? Oleh sebab itu, bukan- 
kah tidak ada balasan bagi orang- 
orang yang berbuat demikian, melain- 
kan kehinaan dalam kehidupan dunia 
ini dan pada hari Kiamat, dicampak- 
kan mereka ke dalam sepedih-pedih- 
siksaan ? Dan tidak (sekali-kali) Allah 
lalai dari apa yang kamu kerjakan. 


86. Mereka itu orang-orang yang 
membeli kehidupan dunia (ini) dengan 
(harga) Akhirat, oleh itu tidak bakal 
diringankan siksaan daripada mereka, 
dan mereka tidak bakal diberi peria 
longan. : 


ye 
> 


Su rah ke 2 





ranah Tee 


oh 027223, 3 2 


AN 


Baba 


ed 


2 r PEREA 


DIAG ilg 


SAZ 


yana 


EH 


D 


Lal on La 
AP ORA 
a HA Sa aa 


SA TURIT 
ETAPA T 


CE PN SAN 


AN 


GA tag 


97 a 


35 SI ap 


RU 


a an KEE 


AAA 


LIS aa 
r sx o”, CE yaaa Da; 
YAMIN a 


Ce, 74 


PETERE 


HYLI 


2 s? P 


era 


88) "Kamu telah sanggup” menjalankan perjanjian itu. dan kesanggupan, itu 
kamu “saksikan” sekarang di Kitab agama kamu. l 


23 


Surah ke 2 


87. Dan sesungguhnya Kami telah 
beri Kitab kepada Musa, dan Kami 
iringkan di belakangnya dengan bebe- 
yapa rasul: dan Kami telah beri kete- 
rangan-keterangan yang nyata kepada 
“Isa anak Maryam, dan Kami telah 
kuatkan dia dengan ruhul-gudus °? y 
Maka adakah (patut) tiap-tiap kali 
datang kepada kamu seorang rasul 
dengan (membawa) apa yang tidak 
disukai oleh nafsu-nafsu kamu, lantas 
kamu menyombong, yaitu kamu dus- 
takan sebahagian dan kamu bunuh 
sebahagian ? 


88. Mereka berkata:”?) "Hati-hati 
kami (ini) perbendaharaan (ilmu)”. Je 
Bukan begitu! tetapi mereka telah di- 
la'nat oleh Allah dengan sebab keku- 
furan mereka.. Oleh itu, sedikit sekali 
mereka beriman. 


89, Dan tatkala datang kepada mere- 
ka itu sebuah Kitab dari Allah, yang 
menyetujui (khabar) yang ada pada 
mereka — padahal sebelum ini, biasa 
mereka memohon kemenangan (dari 
Allah) untuk mencelakakan orang- 
orang kafir — maka tatkala datang 
kepada mereka apa yang mereka kenal 
(kebenarannya), lantas mereka tidak 
percaya kepadanya. Oleh itu, kemur- 
kaan Allah (turun) atas orang-orang 
yang kafir. ?!) 


AL — BAQARAH 


Juz’ ke 1 


pi o? Pa ANd epr 


ESÁ LEES; AV 
ILY Ne TP 


SG MM Man 


GRLA 


Cis a aa 


SAS TA 


TA AS W pi 

ISI 
SG, AA 
ANTR 


SFN 


osf èy 
EIN Gas 


E PA ZA 


An 
t E wd Pa 
Pn Ar 
of vc 


Pws a 
uda Abah AN IS 


Oh ac Jo 
Na NN S G 
AAN an 


SANG al sae Ss 
Sen 


89) Kalimah "Ruhul-gudus” ituada mempunyai beberapa arti, tetapi sekalian 
— itu hampir-hampir sama, yaitu : 
IL wahyu suci, 
il, khabar suci, 
“ii. perintah suci, 
iv. Jibril, karena ia pembawa khabar suci, dan 
v. Kitab Injil, karena ia mengandung perintah-perintah suci. 
90) Kepada nabi Muhammad. 
91) Di dalam Kitab agama Bani Isra-il, ada tersebut kedatangan nabi Muham- 
mad | | 
(Bersambung di halaman 25) 
.24 


Juz' ke 1 | (SAPI-BETINA) Tae ara: Surah ke 2 

Sa BEA 
| apa 304 

"90, Alangkah busiiknya (harga) yang Le ANA T aéy q. 

dengan itu mereka jual diri-diri mere- 


ka! ??) yaitu bahwa mereka kufur ke- 1 74 CA AT s , 
a apa yang telah diturunkan oleh U an Jy V AK 


Allah, karena dengki °?) bahwa Allah. -- 1 2. PEERY 

turunkan wahyu-Nya kepada orang a om Ar Jd ul 
yang Ia kehendaki daripada hamba- Pa ijr PEP 
hamba-Nya. Oleh itu, pantaslah mere- G poles era PNS 


ka mendapat kemurkaan atas kemur- Ept pa ; a , 3 

kaan: ?”) dan orang-orang kafir itu Iis y éi á 

akan mendapat siksaan yang pedih. iS, g 
PA 


91. Dan apabila dikata kepada mere- p- 2 VI Itil ' 
ka : ”Berimanlah kepada (agama) ban ba d 9 A 


yang diturunkan oleh Allah”, ?*): me- - 
reka menjawab: "Kami (mau) ber - ARAK SAN Apit “AI 
iman (hanya) kepada apa yang diturun  , D 2033 

kan kepada kami: "dan mereka tidak 48 5 ot AN ASI cá 


mau percaya yang lain dari itu, pada- Pa PPS EA 
hal ia itu 98) yang sebenarnya menye- Hi SA 0s) Gia 


Pa P3 


tujui (khabar) yang ada di (Kitab) aan Ibu 
mereka, Tanyalah : "Kalau begitu, “| KC Ge AS Aid Op 
mengapakah kamu bunuh pesuruh-pe- ò! Du? P 
suruh Allah dahulu dari ini jika me- Da 
mang kamu itu orang-orang yang . AA | 


beriman?” ?7) 


(lihat Al-Baqarah, ayat 27 dan 40). Sebelum datangnya itu, sering mereka memin- 
ta-minta kepada Allah, supaya segera datang Nabi itu, karena mereka hendak 
. beriman kepadanya serta hendak mengalahkan orang-orang kafir di Madinah, teta- 
pi tatkala datang kepada mereka sebuah Kitab agama yang dibawa oleh nabi 
Muhammad, yaitu Kitab yang mereka tahu dan kenal kebenarannya, lantas mere- 
ka tidak mau beriman. Oleh sebab itu, turunlah kemurkaan Allah atas kaum kafir. 

92) Percaya kepada nabi Muhammad itu berarti menjual diri dengan harga 
yang baik, karena mereka akan dapat kesenangan Akhirat yang tidak putus-putus, 
sebagai harga bagi iman mereka: dan tidak mau beriman kepadanya itu berarti 
menjual diri dengan harga yang busuk, karena yang tidak beriman kepadanya itu 
akan diberi siksa yang pedih, sebagai ganjaran bagi kekufuran mereka, 

93) Mereka tidak mau beriman kepada Muhammad itu, tidak lain melainkan 
karena dengki bahwa Allah turunkan wahyuNya, kepada Muhammad, padahal 
Muhammad bukan dari bangsa Bani Israil, karena mereka merasa bahwa tidak pan- 
tas jadi rasul melainkan dari kaum Bani Israil saja. 

94) "Mereka mendapat kemurkaan atas kemurkaan” itu artinya, mereka 
dapat kemurkaan karena kedengkian mereka dan dapat kemurkaan karena tidak 
beriman. 

95) "Agama yang diturunkan oleh Allah” itu maksudnya, ialah agama Islam. 

96) “Padahal ia itu” maksudnya, bahwa @ur'an itu datangnya menyetujui 
khabar kedatangan Muhammad yang ada tersebut di Kitab agama mereka. - 

97) “Jika memang kamu itu orang-orang yang ber-iman” maksudnya, bahwa ` 

(Bersambung di halaman 26) 


25 


—— mm 


Surah ke 2 AL-BAQARAH = Juz' ke 1 
Å— aala ST 


92. Dan sesungguhnya telah datang fs an ATE EAA 
Musa kepada kamu dengan (memba- ls AH 0, ar 
wa) beberapa keterangan: ?* ) kemudi- 


an, sesudah ja (pergi), ””) lalu kamu ` KAP 
sembah anak sapi, lantaran kamu pagar 
orang-orang yang menganiaya, Te | AG) SAN PT) 4 


93. Dan (ingatlah) tatkala Kami bi- Sang SS 31; Mg Av 
kin perjanjian dengan kamu, padahal P oh bag 
Kami telah tinggikan gunung itu di SE HA 
atas kamu : 10!)”Peganglah dengan jj P 
sungguh-sungguh apa yang Kami beri (2 2,7,1) MEET 
kepada kamu, dan turutlah”. Mereka Can Ga 333 ` 


berkata: Kami dengar dan kami dur- I La. a Pinn 
haka” !02 karena telah dimesrakan PEREN. HEA 


(ibadat) anak sapi itu di hati-hati me- A 
reka, dengan sebab kekufuran mereka. aN aa Ja | 


Katakanlah : .”Alangkah busuknya es”, 


(ibadat) yang agama kamu perintah AA Ola Santa ZA FAS 
kamu kerjakan dia, jika memang kamu Nge” 
itu orang-orang yang beriman !”!*3) : z AIA 


: = PG, Sat 0,3 $, 
94. Katakanlah : "Jika memang (ke- pia) Dati a q 
senangan) negeri Akhirat di sisi Allah | 
itu, tertentu untuk kamu, tidak bagi {s A a AFP EF FESI 





-= — 


sekiranya betul kamu ber-iman kepada agama kamu, mengapakah kamu bunuh 
atau hendak bunuh nabi-nabi yang dahulu? Apakah agama kamu membenarkan 
bunuh nabi-nabi ? 

98) Ayat ini berhubungan dengan Ayat yang dahulu. Di ayat yang dahulu 
mereka berkata, bahwa mereka tidak mau beriman melainkan kepada agama mere- 
ka sendiri: maka kalau betul begitu, mengapakah mereka bunuh nabi-nabi dan 
mengapakah mereka sembah anak sapi, padahal nabi Musa telah terangkan perin- 
tah-perintah Allah yang nyata. 

99) "Sesudah ia pergi” itu maksudnya, bahwa mereka sembah anak-sapi itu 
sesudah nabi Musa pergi ke gunung Thursina untuk menerima wahyu dari Allah, 

100) Kamu menyembah anak sapi itu sebagai ibadat, padahal perbuatan kamu 
itu menyiksa diri-diri kamu sendiri, karena kamu akan dapat “adzab lantaran per- 
buatan kamu itu. 

101) Tentang Tuhan tinggikan gunung dan suruh berpegang itu, lihat ayat 63, 
Al-Baqarah. 

102) "Mereka berkata” itu maksudnya, bahwa keadaan mereka berkata : 
”Kami dengar dan kami durhaka,” Jadi, bukan lidah mereka mengucapkan per- 
kataan itu. Sebab pun dikatakan demikian, karena biasanya Bani Israil itu apabila 
dapat perintah dari Tuhan, lantas mereka sanggup, tetapi sesudah itu, mereka 
durhaka kepada perintah itu. Maka kebiasaan yang begitu rupa, dianggap sebagai 
omongan yang terbit dari lidah mereka sendiri, 

103) Di ayat 91, Al-Bagaroh, mereka berkata bahwa mereka tidak mau ber- 

(Bersambung di halaman 27) 


ti 


26 


Juz’ ke 1 


orang-orang (lain), maka (cobalah) 
kamu cita-cita kematian, jika memang 


kamu itu orang-orang yang benar” 
104 ) 


95. Dan tidak bakal mereka cita-cita 
(kematian) itu sekali-kali dengan se- 
bab apa yang telah dikerjakan oleh 
tangan-tangan mereka: dan Allah itu 
amat Mengetahui orang-orang yang 
menganiaya. 


96. Dan sesungguhnya engkau akan 
dapati mereka itu setama'-tama' manu 
sia atas (mau) hidup, dan (lebih tama”) 
daripada orang-orang yang musyrik: 
suka seorang daripada mereka itu su- 
paya dipanjangkan umurnya seribu ta- 
hun, padahal panjang umurnya itu ti- 
dak akan menjauhkan dia dari (kena) 
siksa; dan Allah . amat Melihat apa 
yang mereka kerjakan. 


97) Katakanlah: "Barangsiapa jadi 
musuh bagi Jibril, Basa (maka celaka- 
lah ia), karena sesungguhnya ia turun- 
kan (@ur-an) itu di hatimu dengan pe- 
rintah Allah menyetujui (isi Kitab) 
yang ada di hadapannya, dan (sebagai) 
satu petunjuk dan satu (khabar) gem- 
bira bagi orang-orang Mu'min”. 


98. Barangsiapa jadi musuh bagi 
Allah dan malaikat-Nya dan rasul- 
rasul-Nya dan Jibril dan Mika-il, maka 
sesungguhnya Allah itu musuh bagi 
orang-orang yang kafir. 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 


P. A 
v .. 2 å 
yg A a Dn 3 Oo 
J 2 
-ya 


AAA VRA aa 
KA LAN NI ga 
“Baba PEG KA en has 


san PAP 
Car 


SAR 


GRO 
E A f | 
Keda SSS av 
At, AE AI Au 
Sayan GEA TI KA 


SANE 
Ssi KS Ah 
BE IA 

KUALA Aa 


SN 


PES A 
iman melainkan kepada agama mereka sendiri. Tuhan perintah nabi Muhammad berkata: 
"Kalau betul begitu, apakah kamu menyembah anak-sapi itu dengan perintah agama kamu,? 
Jika betul agama kamu memerintah kamu menyembah begitu, alangkah busuknya agama 


kamu itu !” 


104) Tanyalah kepada Bani Israil itu, apakah betul kamu percaya dengan hati-hati kamu, 


bahwa kesenangan 
cita mati dengan perkataan : "Hai Tuhan 
itu, matikanlah kami sekarang juga” 


t itu, hanya untuk kamu saja ? Kalau begitu, cobalah kamu çita- 
kami! kalau kami dusta di dalam pengakuan kami 


106) Orang-orang Yahudi menganggap Jibril sebagai musuh mereka, karena ialah pemba- 
wa siksa atas kaum yang durhaka: dan ada pula yang menganggap dia sebagai musuh, lan- 
taran 12 bawa wahyu yang mustinya—menurut kehendak mereka—kepada Bani Isra-il itu, 


kepada orang dari Bani Ismail. 


27 


Surah ke 2 


99, Dan sesungguhnya Kami telah tu- 
yrunkan kepadarsi beberapa keterang- 
an yang nyata: dan tidak akan kufur 
kepadanya melainkan orang-orang 
yang durhaka. « 

100. Dan adakah (patut) tiap-tiap 
kali mereka bikin satu perjanjian, 
(lantas) dilemparkan oleh segolongan 
daripada. mereka ? Bahkan kebanyak- 
an dari mereka itu tidak beriman. 


101. Dan tatkala datang kepada me- 
reka seorang rasul dari sisi Allah yang 
menyetujui (khabar) vang ada pada 
(Kitab) mereka (tiba-tiba) segolongan 
daripada orang-orang vang diberi 
Kitab itu membuang Kitab Allah ke 
sebelah belakang mereka, seolah-olah 
mereka tidak mengetahui. 


102. Dan mereka turut apa-apa yang 
diceritakan oleh setan-setan di tentang 
kerajaan Sulaiman, padahal Sulaiman 
tidak kufur, tetapi setan-setan itu 
yang kufur. Mereka ajarkan (ilmu) 
sihir kepada manusia dan G!mu) yang 
diturunkan kepada dua orang malak 
di Babil, (bernama) Hatu: Jan Marut, 
padahal mereka berduz tidak mengajar 
seseorang melainkan sesudah berkata: 
"Kami ini tidak lain melainkan satu 
percobaan. Lantaran itu, ianganlah 
engkau kufur”, Tetapi mere':a belajar 
daripada dua orang (malak) itu (ilmu) 
buat menceraikan antar: ami dan 
isterinya, dan mereka tidak bisa mem- 
bahayakan seseorang melainkan de- 
ngan idzin Allah, tetap: mereka telah 
belajar apa yang membahayakan mere- 
ka dan tidak memberi manfaat bagi 
mereka, padaha} mereka itu tahu bah- 
wasanya orang yang menggunakan 


~- 


28 


AL — BAQARAH 


Juz’ ke 1 | 
LI ud AN AN. 
AE Aa Taj 
rare URI Tea e 


N P S, 


eg . 
D 
Pn “ 1Y 


NE PRIA 
LD AN SAN Is 
IA KN ISU, 


PA ge 
? A nohy - 
Saga er NAN Ka 


Lor Pb syan? > 
AN Haa DA HL 


Song WII ak CAT AN TA ar s 
aAa 3 (A "33 HII 


peha, 


Opokeuj Sei 


Juz' ke 1 (SAPI-BETINA) Surah ke 2 


(sihir) itu tidak mempunyai bahagian 4 ^1 Jý A EN sa Ya SAT 
baik di Akhirat, dan alangkah busuk- 
nya suatu (harga) yang dengan itu me- + aat ol Pena Ar 


reka jual diri-diri mereka, jika mere- 


ka tahu! '05) Thea t Pelan 
ea 


PIP 

103. Padahal jika sesungguhnya mere- Da 
ka beriman dan berbakti, niscaya ada- : n5 23 p'ez 

lah ganjaran dari Allah itu terlebih 124214 a yY 

baik, jika mereka tahu. Gez P poor 

Aes AZ SENG pu na 


at 877 
PAHA G 
104. Hai orang-orang yang beriman ! an : 
LNG 


janganlah kamu berkata: ”Ra'ina”, Ap sy A 
107) tetapi katalah : Unzhurna”, n : ér 

108) dan dengarkanlah; karena adalah y'2 7 ? UNY u Ah Ta 
bagi orang-orang kafir itu siksaan Ja ni 3 Kat 


yang pedih. '0?) ea 


106) Bani Israil itu, sesudah tidak perdulikan Kitab Allah yang bisa memimpin 
mereka ke jalan yang baik, mereka kerjakan pula sihir dengan alasan yang disiar- 
kan oleh setan-setan, yani oleh orang-orang jahat dari antara mereka, bahwa sihir 
itu adalah darinabi Sulaiman, dan ia dapat kerajaan yang begitu besar ialah dengan 
sihirnya, padahal nabi Sulaiman tidak kufur, lantaran ia tidak kerjakan sihir itu, 
dan mereka ajarkan sihir itu kepada manusia, dan mereka kerjakan j juga sihir yang 
didapati oleh dua orang yang bernama Harut dan Marut di negeri Babil yang di- 
pandang sebagai malak (malaikat) oleh orang-orang di sebelah sana di waktu itu, 
lantaran mereka berdua itu orang-orang yang baik, padahal mereka berdua itu ti- 
dak mengajar ilmu sihir melainkan sesudah berkata, bahwa kami berdua ini tidak 
lain melainkan satu percobaan dari Allah. Lantaran itu janganlah kamu jadi kufur 
dengan mengerjakan sihir di urusan yang dilarang oleh Allah. Tetapi orang-orang 
di zaman itu belajar dari mereka ilmu sihir untuk menceraikan orang yang berlaki- 
isteri. Kaum Bani Israil itu tak bisa membunuh Muhammad dengan sihir mereka 
melainkan dengan idzin Allah. Mereka tahu hal ini, tetapi mereka telah belajar 
ilmu yang membahayakan mereka, dan tidak memberi manfaat kepada mereka, 
dan sesungguhnya mereka tahu, bahwa orang yang menggunakan sihir itu tidak 
akan dapat bahagian baik di Akhirat. Alangkah jeleknya harga yang dengan itu 
mereka jual diri-diri mereka, jika mereka mau tahu. 

107) "Ra'ina” itu artinya, tunggu sebentar, hai orang bodoh ! Dan di dalam 
bahasa Yahudi, dipakai buat makian. 

108) "Unzhurna” itu artinya, berilah tempo kepada kami: dengarkanlah 
perkataan kam: 

109) Hai orang-orang yang beriman di waktu kamu beromong:omong: dengan 


(Bersambung di halaman 30) 


29 


Surah ke 2 . AL — BAQARAH Juz’ ke 1 
105. Or - i 1 i Ki 5 AN 
ang-orang kafir dari Ahli Kitab Sta HAK LA NE T 


dan orang - orang musyrikin tidak 


. suka bahwa diturunkan atas kamu “aji Ki EN 
| ai : | 
kebaikan dari Tuhan kamu, pa- Lia Í; 


dahal Allah mengutukkan rahmatNya Z IOAN A PEO A: JAS 
atas siapa-siapa yang Ia sukai, karena SAN 


Allah itu mempunyai pemberian yang Massa Perasa . a y 


luas. - 7. 
asa ORTES 


106. Mana-mana ayat yang Kami A au 
mansukhkan dia atau Kami lupakan Un Ga A es 


dia, Kami gantikan dengan yang lebih a PE AT 
baik daripadanya atau: bp mar Hu a ga 
Tidakkah engkau ketahui, bahwasa - ga 
nya Allah itu amat Berkuasa atas tiap- AEE PAAL 
tiap sesuatu ? 110) 33) y 

107. Tidakkah engkau ketahui, bahwa IU ai ii vy 
sanya Allahlah yang mempunyai os% p D yi: zi 2 
kerajaan langit dan bumi, dan kamu KA lag uji Pe 


tidak mempunyai pengawal dan peno- As .,,7. po. ag. 
long lain daripada Allah ? Ys 3 UA ARI DUA 
g a r 
4 . 
| LP 


Rasulullah, janganlah kamu gunakan perkataan "ra'ina” sebagaimana digunakan 
oleh kaum Yahudi terhadap Rasulullah, lantaran perkataan itu ada mengandung 
arti yang kasar dan makian, tetapi hendaklah kamu gunakan "'unzhurna” yang me- 
ngandung arti hormat dan tidak mengandung arti makian atau kasar, dan di waktu 
Rasulullah omong, hendaklah kamu dengar betul-betul, supaya tidak kamu mem- 
banyakkan pertanyaan-pertanyaan: dan adalah bagi kamu kafir itu siksaan yang 
pedih. 


10) Apabila. ada satu keterangan yang menghalalkan sesuatu, kemudian 
datang satu keterangan yang meng mengharamkannya, maka Ayat yang pertama 
tadi dinamakan "mansukh” (yang sudah dihapuskan), dan yang kedua dinama- 
kan nasikh (yang dihapuskan). | : 


Perkataan Ayat itu ada mempunyai beberapa arti : 
1. tanda, 
ii, mu'jizat, 
“iii keterangan, 
iv. hukum, 
V, serangkai perkataan, dan 
vi, agama, karena Gap tiap. agama ada mengandung ena 


dan keterangan-keterangan dari Allah, 

Ringkasnya pada faham saya: Tidak Kami mansukhkan satu ayat (mu 'jizat) 
atau Kami sebabkan manusia lupakan dia, melainkan Kami gantikan dengan ayat 
(mu'jizat) yang lebih baik atau dengan ayat (mu'jizat) yang sebanding dengannya, 
karena Allah itu amat Berkuasa atas tiap-tiap suatu, 


30 


Juz ke 1 


108. Apakah 
tanya kepada Rasul kamu sebagaima- 
na ditanya Musa dahulu dari ini, pada- 
hal barangsiapa menukar iman dengan 
kekufuran, maka sesungguhnya sesat- 
lah ia (dari) jalan yang lurus ? 


109. Kebanyakan dari Ahli Kitab su- 
ka hendak memalingkan kamu jadi 
kafir sesudah kamu beriman, lantaran 
dengki dari hati-hati mereka sesudah 
ternyata kebenaran kepada mereka. 
Lantaran itu, ampunkanlah dan biar- 
kanlah hingga Allah unjukkan keku- 
asaanNya, karena sesungguhnya Allah 
itu amat Berkuasa atas tiap-tiap suatu. 


110. Dan dirikanlah sembahyang dan 
keluarkanlah zakat, karena apa-apa 
amal baik yang kamu sediakan untuk 
diri-diri kamu, nanti kamu dapati 7” 
(ganjaran) nya di sisi Allah, karena 
sesungguhnya Allah itu amat Melihat 
apa-apa yang kamu kerjakan. 


111. Dan mereka berkata: 111) ”Ti- 
dak akan masuk surga melainkan 
siapa-siapa yang jadi Yahudi atau 
Nasrani”. Yang demikian itu (hanya) 
angan-angan mereka. Katalah: ”Unjuk 
kamuah keterangan kamu jika memang 
kamu orang-orang yang benar” 


(SAPI-BETINA) 


kamu hendak ber- 


| yen s 


Surah ke 2 
Jh e A P e” 
DUO A YA 


"E P g 


AE AS yang 


Jana Sk 
IN An SA 
De an v4 
NIEA 


na H PX ARI 


SAP NA AAN WA ISO Ea 


ME KES DA e pergi 
2), t rr 


VEZORET, KI 


Şe 
n 


Jani 


r 


KA ON: 


Pe o RA gas 


”. Jep s 


Peran BAR 


Fa ” ca) fë 


J Tra IA 
SÉL uó; E 
Hi GEES GA 


7 YAA st, s32, PE 
KrP ANA 
parr 


Gado 


<- p f 


E 


111) Yaitu orang Yahudi berkata dan orang Nasrani berkata juga. 


31 


Surah ke 2 AL — BAQARAH Juz’ ke 1 
A 


112. Bahkan !!?) barangsiapa serah- 4 -*- “71. Ae 
kan dirinya kepada Allah, padahal ia Da 
berbuat baik, maka ia akan dapat gan- s J’ yaa 

jarannya di sisi Tuhannya: dan tidak aa 


ada ketakutan atas mereka ''?) , 42 Mx PE 
dan tidak bakal mereka berdukacita. api uror A2) Ing 
Serap ar YUL 
KINI 
213 03, TS 
113. Dan Yahudi-yahudi berkata: Sa Ag Na 


”Nashara tidak atas sesuatu (jalan ar 
—A ) 
yang benar):” dan Nashara berkata: Sa va MS SN 


”Yahudi-yahudi tidak atas sesuatu A 5 3 ra tiba NAA & AM 


(jalan yang benar)”, padahal mereka 


membaca Kitab. Begitu juga orang- 7 (5. S1 KB wY Tes 
orang yang tidak mengetahui, berkata ` g 


eJ o 
seperti perkataan mereka itu. Maka Rasp ` NG 2 AG 
Allah akan beri keputusan di antara pa 
mereka itu, pada hari Kiamat, di ten- k AD Lyn) pje Jia 


tang apa yang mereka berselisihan. 5 oJ po 
| Km KAA A3 aa 


PEPEE e of 
GL A 
114, Dan bukankah tidak ada orang LA, 24 MÉ 


yang lebih aniaya daripada siapa yang 5 
menghalangi masjid-masjid Allah dari- Ae SL 3 da 
pada disebut namaNya di situ, serta A 
berusaha pada membinasakannya ? A an ng JA Feng Ama 
Mereka ini tidak (harus) masuk kedai (4 Dag PAPA a 
danya melainkan dengan takut. 11a) Y Ma ye Se Sa 
Mereka akan dapat kehinaan di dunia, 


dan adalah bagi mereka 'adzab yang Hara 3 cu CAR MH 
besar di akhirat. Go P, 
(ee DE BAYI 333 


112) Ya'ni, tidak demikian bahkan ....... 

113) Ya'ni, mereka tidak bakal takut, mereka tidak akan disentuh ketakutan: 
mereka tidak perlu takut. 

114) Boleh juga diartikan begini: "(Padahal) mereka ini tidak (patut) masuk 
kepadanya melainkan dengan takut”. | 


32 


Juz’ ke 1 (SAPI-BETINA) surah ke 2 


115. Dan kepunyaan Allah-lah Timur 
dan Barat. Lantaran itu, ke mana saja 
kamu menghadap, maka di situ ada 
keridlaan Allah, '!!5) karena Allah 
itu luas (rahmat-Nya), amat Mengeta- 
hui. 


116. Dan mereka berkata: Allah 
mempunyai anak”, Mahasuci Ia ! Bah- 
kan Ialah yang mempunyai apa-apa 
yang dilangit-iangt dan di bumi. 
KepadaNyalah ta'at tiap-tiap sesuatu. 


117. Yang mengadakan langit-langit 
dan bumi dengan tidak bercontoh, 
dan apabila Ja putuskan sesuatu, 
hanya Ia berkata kepadanya : ”Jadi- 
lah”, lantas sesuatu itu jadi. 


118. Dan mereka yang tidak berpe- 
ngetahuan itu berkata: “Mengapakah 

Allah tidak berkata-kata kepada kami 
atau datang satu tanda kepada kami?” 
116) Begitu juga telah berkata orang- 
orang yang dahulu dari mereka, seper- 
ti perkataan mereka. Bersamaan hati- 

mereka, Sesungguhnya Kami telah 
terangkan beberapa tanda untuk kaum 
yang mau percaya. 


119. Sesungguhnya Kami telah utus- ye: 


mu dengan membawa kebenaran, se- 
bagai penggemar dan pengancam ; dan 
engkau tidak akan diperiksa dari hal 
ahli-ahli neraka. ''7) 


120. Dan orang-orang Yahudi dan 
Nashara tidak akan suka kepadamu 


AA wo 


olyat P3, 


SAN AGE UU 

SA 15 P 
jii Si Kind; “1 
cl, Adat BA e 


1p da PeP 


SPEAL RTE 
AA S E uv 


TI YA yee 


SISA AA 


„x aJ ar 
A HA 
ATS IIS 


Ju ga AS 
SA SANA 
LA AN 
KAI, tu na 
Pez SESI GDS 


P ” f 


” va f . 


3 «3 rA P A 
Sa j 


GC” 


hin engkau turut agama mereka. s3 GZ AG : 
gga eng ag sa EKA) 


115) Waj-hullah: Diri Allah: keridiaan Allah, rahmat Allah: penjagaan Allah. .. 
116) Ya'ni, tentang kebenaran Muhammad sebagai rasul - 
117) Ma'nanya, engkau tidak menanggung jawa)» atas perbuatan orang-orang 


kafir yanp jadi ahli neraka. 


33 


Surah ke 2 AL-BAGARAH Juz' ke 1 





Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk |7 | | 
Allah Itulah (sebenar benarnya) peluni. Si oma si Le Ne 


juk” Dan sesungguhnya jika engkau A50 eê 4 dat 5 As, | 
turut kemauan-kemauan mereka, se- 


sudah datang pengetahuan kepadamu, GIV j ATK Copa GY ta $ aj 
maka engkau tidak akan dapat dari 


Allah, pengawa! dan (tidak) pembantu Pe. IN Ke ra, ik WA 


121. Orang-orang yang Kami beri Ki- 122 ERAT i 
tab kepada mereka padahal mereka LES es gi “5 
baca dia sebenar-benar bacaan, maka 1. "Ae ar 


mereka inilah (dikatakan) beriman CUK YA $x dn 


kepadanya, dan siapa-siapa yang tidak gg Pap 1 
percaya kepadanya, maka ialah orang- La Te D? 3 TG 


orang yang rugi. 22 
122. Hai Bani Israil ! Ingatlah ni'mat- , , 
Ku yang Aku telah kurniakan atas ka- a (O T yr 


mu, dan (ingatlah) bahwasanya Aku ge 2, f , sx 3 

telat muliakan kamu atas bangsa- E En) A A 
bangsa (lain) '13) z% Sah P 213 
123. Dan hendaklah kamu takut kepa- Lal Ye CI 
da satu hari yang satu jiwa tidak akan _ ° Ç SN LP T ARA a WY 


dapat melepaskan sesuatu apa dari ,” f , PE 
satu jiwa, dan tidak bakal diterima Y 14 4 3- a Ss NI 
penebusan daripadanya, dan tidak 2 yX w5 S. 
akan memberi manfaat kepadanya sa-4 - 4422] r erra AaS 
tu syafa'at; !!9) dan mereka tidak Leai as ga Juna 
akan diberi pertolongan: REPES ETETEA 
| Gp, KA ab EOE 
124. Dan (ingatlah) tatkala Ibrahim di 773 A) Ne MN 59 rE 
beri percobaan oleh Tuhannya dengan ah 7 u ag 


beberapa perintah, lalu ia sempurna- eo ", | A E PAK 
kannya. Ia berkata: "Sesungguhnya S6 SAS o 5 


Aku hendak jadikan-mu ketua bagi , Na Aa 27? / 
manusia”. Ia bertanya: “Dan dari «#4 E GGl o E Aat 
anak cucu-ku juga)?” Ia jawab: ` 2 21 


ep Ai DA w? 
”Perjanjian-Ku tidak akan mengenai SIS J : Y J T 3 
orang-orang yang zhalim”.!?0) en 
, CA bad 
re F P 
118) Aku telah muliakan kamu daripada bangsa yang semasa dengan kamu. 


119) Syafa'at : Permintaan pertolongan dari seorang buat yang lain. 
120) Perjanjian-Ku itu tidak akan mengenai anak-cucumu yang durhaka. 


34 


Juz' ke 1 (SAPI—BETINA) Surah ke 2 


125. Dan (ingatlah) tatkala Kami jadi- $. 207 4 

kan Rumah itu !2!) satu tempat ber- An HI Sal; Wo 
kumpul bagi manusia dan satu (tem- 

pat) keamanan; dan (Kami berkata): Pn ba Es 
“Jadikanlah sebahagian dari maqam 4 

122) Ibrahim itu tempat sembahyang” GS Ap NOTA Au AA 
dan Kami perintah kepada Ibrahim 


dan Ismail: "Bahwasanya hendaklah 4” TI | Su A f Laga 


kamu bersihkan RumahKu itu untuk 


orang-orang yang thawaf dan yang LG CA 
tinggal tetap dan yang ruku, yang as; Ca lan GA 


sujud”, | | ta SU 


126. Dan (ingatlah) tatkala Ibrahim 4-2, - dekan 14 GI 
berkata: ”Ya Tuhanku ! jadikanlah Sera Adu Slo WA 
negeri (Makkah) ini satu negeri yang 41 04 -4 , 

aman, dan kurniakanlah penduduknya a13 In ir cu | (tin 
dengan buah-buahan, (yaitu) siapa-sia- a a 
pa yang beriman, dari antara mereka a Eka Pena Ga 
kepada Allah dan hari Kemudian”. 

(Allah) berkata: '"Tetapi barangsiapa A 9 du FSi È WAF AK 
kufur, maka Aku akan beri kepadanya IL en hat 2 an 
kesenangan sebentar, kemudian, Aku “lal MAA 2 
akan tarik dia kepada siksaan neraka, i SA 

pada hal (ia itu) sejahat-jahat tempat Je zp 2# - 1: | 
tujuan”. | si i ab Sa SE! 


127. Dan (ingatlah) tatkala Ibrahim ísi, $ TA AY 5 Yv 
dan Ismail mendirikan (tembok di PE Ls 


atas) asas-asas dari Rumah itu (sambil 47 274 eo Ked 
berkata): "Ya Tuhan kami! terimalah Lu: 3 Loli HI ga 


(amal) dari kami, 'karena sesungguh- AN RA PAKA 


nya Engkaulah Pendengar, Penge- 


tahui”. | A Af 
128. "Ya Tuhan kami ! dan jadikanlah ç A wA siss Y na WA 
kami berdua (ini) orang-orang yang 2 

menyerahkan diri kepada-Mu, dan (ja- YA TA: TAU a $ 
dikanlah) dari anak-cucu kami satu ya AA 53 T Li 
ummat yang menyerah diri kepada-Mu 47077 24 

dan unjukkanlah kepada kami cara- CA TANYA at 
cara kami berbakti, dan ampunkanlah s 2$ 

kami, karena sesungguhnya Engkaulah EAL A Vi S OI 
Pengampun, Penyayang”. s 


121) Ya'ni Baitullah, Ka'bah atau Masjid di Makkah. 
Bersambung di halaman.36 


Surah ke 2 AL — BAQARAH Juz” ke 1 
Te —— L | 


129. "Ya Tuhan kami ! dan bangkit- Y4 2702278 AS 1Y4 
Sa 
ikanlah diantara mereka itu !23)se- Ya Imer kz a ad 
orang rasul dari (kaum) mereka, yang . £ j- | 2... 2 
membacakan kepada mereka firman. la He po e 
firmanMu dan mengajarkan kepada 5 $ jis É SN 22 Ak - 
mereka Kitab itu dan kebijaksanaan, j S 
dan membersihkan mereka, karena se- 4 t. A Ee za "1 Uh sean 
sungguhnya Engkaulah Yang gagah, 7 oe 52 J 
Yang bijaksana”. Sara 
130. Dan bukankah tidak ada yang .. o p IIIe nre n 
enggan dari agama Ibrahim itu melain- - Ai D An p: 


kan orang yang membodohkan diri- 4A - “1 ” A ZA 
nya ? padahal sesungguhnya Kami te- kemah daa Use 


lah pilih dia di dunia, 124) dan se-? SERA 
sungguhnya di Akhirat kelak, adalah A Sea ey 
ia seorang daripada mereka yang baik- z0 HI A T 3 zá 7 


baik. 

P s3 I r 
131. (Ingatlah) tatkala Tuhannya ber- .” KAIN 3 A 
kata kepadanya: ”Serahkanlah diri- JÚ eh ko) JG 


mu,” ia jawab: "Aku serahkan diriku ega. 
kepada Tuhan bagi sekalian alam”. FEE ha Anak 


132. Dan telah berpesan Ibrahim ke- A A 12 x -AAAY 
pada anak-anaknya dan (juga) Ya'qub “ (aa Menang 


(supaya mereka berpegang) dengan xla DAN 
(agama) itu: ”Hai anak-anakku! se- Ar PERN Ka 


sungguhnya Allah telah tentukan aga- Pan 4 LAELAE Si zew 
ma itu untuk kamu. Oleh yang demi- KÝS Ga, 


kian, janganlah kamu mati melainkan i . 
di dalam keadaan kamu jadi Musli- CO SAN 


min” 74 77 -8 

133. Adakah kamu hadlir tatkala Ya’ mak Sis! TE al eY 
qub hampir mati, waktu itu ia berkata 0, Pn na P 
kepada anak-anaknya: "Apakah yang 7 363 KAA) V ET Era 
kamu akan sembah kemudian dari- 333 ec az e v J3 ot 


padaku?” Mereka jawab: "Kami akan DANSA WI Lou 


sembah Tuhan-mu dan Tuhan bagi. A nga 
agi ESO WI UNS 
122) Yaitu tempat berdiri nabi Ibrahim di-waktu membikin Ka'bah 
123) Yaitu antara anak-cucu kami. 


124) Ya'ni, Kami jadikan Ibrahim rasul. 


36 


Juz' ke 1 


bapa-bapamu: Ibrahim dan Ismail 
dan Ishaq, satu Tuhan yang Tunggal, 
dan kepada-Nyalah kami menyerah ^) 
diri”. 

134. Mereka itu satu ummat yang te- 
lah lalu. Merekalah akan dapat apa 
yang mereka telah kerjakan; dan ka- 
mulah yang akan dapat apa yang 
kamu telah kerjakan; dan kamu tidak 
akan diperiksa dari hal apa yang me- 
reka telah kerjakan. 


135. Dan mereka berkata: “Jadilah 
Yahudi-yahudi atau Nashara, niscaya , 
kamu dapat petunjuk”. Katakanlah: 
"Tidak begitu! bahkan (turutlah) aga- 
ma Ibrahim yang lurus, dan bukan ia 
daripada mereka yang musyrik”. 


136. Katalah: "Kami beriman kepada 
Allah, dan (kepada) apa yang telah 
diturunkan kepada kami, dan (kepa- 
da) apa yang telah diturunkan kepada 
Ibrahim dan ismail dan Ishaq dan Ya’ 
gub dan anak cucunya, dan (kepada) 
apa yang telah diberikan (kepada) Mu- 
sa dan Isa, dan (kepada) apa yang dibe 
rikan (kepada) nabi-nabi dari Tuhan 
mereka. Kami tidak membedakan an- 
tara seseorang daripada mereka, dan 
kepada-Nyalah kami berserah diri”. 


137. Maka sekiranya mereka itu ber- 
iman sebagaimana kamu beriman, nis- 
caya mereka terpimpin, dan jika mere- 
ka berpaling , niscaya tidak ada mere- 
ka melainkan di dalam perpecahan, te- 
tapi Allah akan selamatkan-mu daripa- 
da (kejahatan) mereka, karena Ialah 
Pendengar, Pengetahui. 


138. Fencelupan Allah ! dan siapakah 
yang lebih baik pencelupannya daripa- 


da. Allah ? Dan akan Dialah kami: 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 

Sena Insha eat! 
PE SL 

Sea Ju year RRAN 


ey 


(ISA ASI Saja we 
TA sa SES, Pa SARSY 
SERI KATA AA 19: 


e ph 


SN ANA, wo 


Haa ANE: "2707, 


a 
SELAT HA a 
2 4 


PAN WA 
JAN) IG AI 


3, 922 r, 


SAS BN Cg 
Haa IN, 
. 4°32 Ar, sé r 
D gam! BNK anna 


# f 
| 


PA SAN 
DA 


a WAN 


KHAN ALAN Mn 


SS Ka P BIS 33 
HA ank Fe 


Ta Tas e YA 


133135 


PAN E 


KASAR 


37 


” 


Surah ke Sai AL-BAQARAH Juz’ ke 1 
menyembah”, 125 y- SI LE 


139. Katalah :” Apakah kamu mau | 1 , 
membantah kami di tentang (urusan) ya 3 IG Gi 3 YA 


“Allah, padahal Ia itu Tuhan kami dan SU BL ći- NA 
Tuhan kamu: dan bagi saman ng 

amal kami dan bagi kamulah am hg r, 

amal kamu dan kepadaNyalah kami Cial ajos iu 
berikhlas? !26) 

140. ” Atau apakah kamu (berani) PENA Ik: 
berkata, bahwa Ibrahim dan Ismail" ,2., P Ae 

dan Ishaq, dan Ya'gub dan anak Lt s alg a 
cucunya itu adalah orang-orang Yahu- , ,.. 


' di atau , Nashara?” 127) Katalah: DEAL, 


” Apakah kamu terlebih mengetahui ; 2 yan ap are at 
ataukah Allah? Dan. bukankah tidak 1-43 2 Aang peri ne 
ada yang terlebih aniaya dari pada , spi Deng 
orang yang menyembunyikan kete- AAA YEN gi maba P : 

rangan dari Allah yang ada padanya? 


Dan tidak sekali-kali Allah. itu lalai Wa Ay 
daripada apa yang kamu kerjakan. Gap A ga U2 


141. Mereka itu satu ummat yang : 2 SA Kits 
telah lalu. Merekalah akan dapat U Su f KAS e 
apa yang mereka telah kerjakan: 929,77 0.71 errs 
dan kamulah akan dapat apa yang $ EA 
: kamu telah kerjakan: dan kamu tidak 


(AK w f yY 
akan diperiksa dari hal apa yang W et KEE, SES, 


mereka telah kerjakan. - 


125) Makanya katakanlah : "Kami tidak mau masuk agama kamu dan tidak 
mau dimandikan atau dicelup secara agama kamu, - tetapi kami mau pencelup- 
an Allah, yaitu perbersihan dari Allah, ialah beriman kepada Allah, lantaran tidak 
ada siapapun yang lebih bersih pencelupannya daripada Allah dan akan Dialah 
kami menyembah, tidak lain—Nya”. 

126) Sebahagian daripada kaum Yahudi dan 'Kristen berkata, bahwa nabi- 
nabi tidak akan ada melainkan dari kaum Bani Israil, maka Tuhan perintah nabi 
Muhammad atau tiap-tiap orang Islam berkata: ” Apakah kamu membantah kami 
di tentang urusan Ailah, yaitu di tentang Ia jadikan seorang rasul dari turunan 
Isma'il, padahal Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kamu: dan kami akan dapat 
ganjaran atas 'amalan-amalan kami: dan kamu akan dapat ganjaran atas 'amal- 
amal kamu: dan kepada Allah semata-mata kami ber'ibadat dengan ikhlas ?” 

127) Ya'ni kalau Yahudi dan Nashara saja yang akan masuk surga, sebagaima- 
na anggapan kamu, maka apakah Ibrahim, Isma'il, Ishag, Ya'gub, dan anak-cucu 
mereka itu Yahudi atau Nashara juga, padahal tidak berani kamu mengatakan 
mereka masuk neraka ? - 


Juz ke2 ' (SAPI—BETINA) Surah ke 2 
S Sa an na Sea man aan ea aa SP SN BNN SS PI KAS SEREM 


Juz' ke 2 


142. Mereka yang bodoh. dari manusia 
akan berkata: 128)” Apakah yang me- 
malingkan orang-orang (Islam) itu dari 
pada kiblat yang telah mereka hada- 
pi?” Katalah: “Kepunyaan Allah-lah 
Timur dan Barat. Ia memimpin siapa 
yang Ia kehendaki ke jalan yang 
lurus”. 


143. Dan begitu juga Kami telah jadi- 
kan kamu satu ummat yang terpilih 
supaya kamu jadi pembawa keterang- 
an kepada manusia sedang Rasul itu 
jadi pembawa keterangan kepada ka- 
mu: dan Kami tidak wajibkan kiblat 
yang engkau telah hadapinya itu 
melainkan karena Kami hendak mem- 
bedakan orang yang menurut Rasul 
daripada orang yang berpaling atas 
dua tumitnya, karena sesungguhnya 
hal itu 12?) memang berat melainkan 
atas orang-orang yang diberi petunjuk 
oleh Allah: dan Allah tidak akan 
sia-siakan iman kamu, karena Allah 
itu Penyayang, Pengasih kepada manu- 
sia. 


144. Sesungguhnya Kami melihat mu- 
kamu berpaling-paling ke langit '?7) 
lalu Kami palingkan-mu ke kiblat 
yang engkau sukai. Lantaran itu, pa- 
lingkan mukamu ke pihak Masjid 


EA 


OIL e Al 
A AA p 


ANN or JÊ aio 
PLINERS 


AAN saka x 9 


6 Aa 


i WAA 
KOTA das Ga P 
A akan Cis aa HENE | 
Asal WES 
Lha DG SA Jom 
y! PEOR rik 
KU; ANA tara! LGA 


dr by SN aa Ki 
LEAN 
3 Aan T sg (tt 
GIS LELE MAAN 
Ia SI BS 


128) Maksudnya, Yahudi dan Nashara Bas tanyaan di antara mereka. : 


129) Yani, hal berpindah kiblat itu. 


130) Yaitu, nabi Muhammad minta supaya Allah palingkanyiblat dari Ai - 


Baitul aa wa ke Ka'bah. 


39 


Surah ke 2 AL—BAGARAH Juz' ke 2 
aa NA 


yang mulia itu:!?1) dan dimana-mana “4? ERA 25 4 TAMAT 
saja kamu berada, hendaklah kamu dr 


palingkan muka-muka kamu ke pihak 4, y 3 s% PERE an 
nya: dan sesungguhnya orang-orang Sh alat SAS 


yang telah diberi Kitab itu, tahu ti PE 

bahwa yang: demikian, sebenarnya 5 IN PX » td 
dari Tuhan mereka, dan tidak sekali- Pe A * ALa 
' kali Allah lalai dari apa yang mereka / 3 LC MS al 


kerjakan, 
Ska Esok 
145. Dan sesungguhnya jika engkau į 


K | SI 
unjukkan apa saja keterangan kepada rf Om S pae 10 
orang-orang yang diberi Kitab itu, 12 £ W N BESI 
132) mereka tidak akan turut kiblat- sang Ca IA Ya 
mu; dan engkau bukan (pula) penurut “3-7 LA Aa 1 fan 
kiblat mereka, dan sebahagian dari dan ENG se 
mereka bukan penurut kiblat sebagian : TERT 
(yang lain) dan sesungguhnya jika IL pén Iwak, 
engkau turut kemauan-kemauan mere- * %47 12 Oa KS zor SI 
ka, sesudah datang ilmu kepadamu, se- u C SAH oa% 
sungguhnya (adalah) engkau di waktu ^% Ca NGAH Du 
itu. dari golengan orang-orang yang 


menganiaya. c A > MÉI x KY 31 


al RET) 
. 146. Orang-orang yang Kami telah be- S AIPE TEATS s VA 
ri Kitab itu '??) kenal kepadanya p Ke) EA TAK a... 


134) sebagaimana mereka kenal anak- ™ da 
anak mereka, tetapi ada sebahagian » ... 182 1 
daripada mereka.. sesungguhnya me- we 5 BA 
nyembunyikan kebenaran !3*) pada- Ê EEE EE TAN 

hal mereka mereka tahu 1 36) Ap IN OI 
147. Kebenaran itu dari Tunanmu, KA Pe o Sar dev 
Lantaran itu, janganlah engkau jadi V7 GI 202 

(seorang) daripada mereka yang ragu- z0 Lo y PA 
ragu anak“ ar 


wa T 
131) Ialah Masjidil-Haram di Makkah yang didalamnya ada Ka'bah . 
132) Yahudi dan Nashara atau Bani Israil 
133) Bani Israil; Yahudi dan Nashara 
134) Kenal kepada Muhammad dan kepada kebenarannya 


135) Menyembunyikan kebenaran yang ada di Kitab mereka tentang ke- 
datangan nabi Muhammad < 
136) Mereka tahu, bahwa perbuatan itu amat besar kesalahannya, 


40 


Ju?' ke 2 (SAPI—BETINA) Surah ke 2 


148, Dan bagi tiap-tiap seorang ada ( -*1- 4.4 $, 
satu jurusan yang ia menghadap ke- AtA EN 9 MEA 
?y #1 


padanya. Oleh sebab itu, berlomba- , , : r 
lombalah kamu (mengerjakan) kebaik- ta Enya Pa 
an-kebaikan, (karena) di mana saja ze . J pp bj Na 7» 
kamu ada, Allah akan kumpulkan ka- re LI Aa 

mu sekalian, karena sesungguhnya , 

Allah itu amat Berkuasa atas tiap-tiap EEN a Ku A3 5 
sesuatu. a 

149. Dan dari mana saja engkau ke- L SKA EEA 44 
luar, maka hendaklah engkau hadap- “ 


kan mukamu ke pihak Masjid yang e Ha Ea La R3 


mulia itu, 137) karena sesungguhnya 


(perintah menghadap) itu sebenarnya 4 < AS 3 a! NG 

dari Tuhan-mu; dan Allah tidak sekali- HO Sy 

kali lalai daripada apa yang kamu ker- Ey roof E 
alan ea KAY 


Ay pt, Je 


150. Dan walau dari manapun eng- | 
kau keluar, maka hendaklah engkau ds a a SA 1 


hadapkan mukamu ke pihak Masjid se PAN Ap 
yang mulia itu: dan walau di manapun Aset aa Phat Orey 
kamu ada, hendaklah kamu hadapkan f rosy “eneg IA Barga 
muka-muka kamu ke pihaknya, supa- FARK sh Meta 3 
ya tidak jadi alasan bagi orang-orang D 7 A 

itu buat mencela kamu, !38) kecuali Kiná AU 
orang-orang yang zhalim dari mereka. 

Lantaran itu, janganlah kamu takut »2“ 17 Č peran #£ 
kepada mereka, tetapi hendaklah ka- - 

mu takut kepada-Ku; dan karena Aku - Ny PP EKA ETE 
hendak sempurnakan ni'mat-Ku atas 23 Lara Saga 


kamu, 439) dan supaya kamu ter- Jaten a a TA 
pimpin. DA Dan Dasa 


151. Sebagaimana !40) Kami telah tanya KL PP 
utus kepada kamu seorang Rasul dari Ya AS yo) 


137) Kalau engkau keluar dari Makkah, dari Timurnya, Baratnya, Utaranya, 
Selatannya, maka pada waktu sembahyang, hendaklah engkau menghadap jurusan 
Baitullah itu 

138) Supaya kamu tidak dicela oleh kaum Yahudi dengan perkataan : "Kalau 
betul kamu menurut agama Ibrahim, mengapakah tidak kamu menghadap kiblat- 
nya 2” 

139) Ya'ni, Aku perintah kamu menghadap Ka'bah itu adalah sebagai satu 
kurnia daripada-Ku kepada kamu. 

140) Ya'ni, Kami telah berbuat kebaikan kepada kamu dengan menyempur- 
nakan ni'mat Kami atas kamu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus, sebagai 
mana Kami telah utus kepada kamu seorang Rasul yang ........ 


41 


C 


Surah ke-2 | =- AL—BAGARAH Juz' ke 2 
NN et tra” ST 


antara kamu, 141) yang membacakan ,4x NUN 12 4 A 
ayat-ayat Kami kepada kamu, dan Pr nenas Xt 
membersihkan kamu, dan mengajar 2,4 RET 





kamu Kitab itu 142) dan kebijaksana- na akan 
an, dan mengajarkan kamu apa di ga 5 S 
belum pernah kamu ketahui. 3 Uta ag Si T 
152. Lantaran itu, ingatlah kepada » 7 

Ku, niscaya Aku ingat kepada kamu; LE >) pri s6 Lg 
dan hendaklah kamu syukur kepada SS; 

Ku, dan janganlah kamu lupakan budi . TE 5 

Ku. | | 


# ADA 
153. Hai orang-orang yang beriman! Laa aE y Pre Eu lor 
mintalah pertolongan (kepada Allah) ~, , Na an 
dengan sabar dan sembahyang, karena SMAN P AU ani ca ag D. 
sesungguhnya Allah itu beserta orang- ° - 


orang yang sabar. Gap A is 


154. Dan janganlah kamu katakan Gj 27 Dar 2 2 si 


orang-orang yang terbunuh di jalan ; p 
Allah itu mati. (Tidak!) bahkan (me- Ak r si | KA Pet 
reka itu) hidup, tetapi kamu tidak sa- KS a% w 


dar 143). | » KAK 3Y : 
| sJ Lau, 


155. Dan sesungguhnya Kami akan ya ban l aS A5, 400 


beri kamu percobaan dengan sebaha- 

gian daripada ketakutan dan kelaparan ' Hp ag, a An 
dan kekurangan harta dan jiwa dan 1 

“buah-buahan: dan berilah khabar yang CA AF SAN; Sa 
menyenangkan kepada mereka yang 


sabar. Ciya a 2 


f o 848er #4 
156. Yang apabila mengenai mereka Aa Ths 
satu kesusahan, mereka berkata: ”Se- ,- L, MA 
sungguhnya kami (ini milik) bagi © ro CAF ap EL 
Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya | , 
lah kami akan kembali.” 


141) Kami jadikan Rasul seorang daripada kamu. 
”.142) Yaitu Qur'an | 

143) Janganlah kamu sangka bahwa orang-orang yang mati dalam peperangan 
di jalan Allah itu mati dan putus 'amalnya. Tidak sekali-kali! bahkan ganjaran 
mereka berjalan terus seolah-olah mereka orang-orang yang masih hidup. 


42 


Juz' ke 2 (SAPI—BETINA) — Surah ke 2 


157. Mereka itu (akan turun) atas R YO An: A La H 1OV 
mereka kurnia-kurnia dari Tuhan me- PESAN 

reka dan rahmat, dan merekalah orang GOK Api Aa TA BA si 
orang yang dapat petunjuk. 


z PIA 


158. Sesungguhnya (berjalan antara) Ma 

Shafa dan Marwah itu sebagian dani: (4 BA An VOA 
pada tanda-tanda (ta'at) kepada Allah. „pare eZ 

144). Oleh sebab itu, barangsiapa (per- AI Pa Ce d ahi Ag 
gi) kerjakan haji ke Baitullah, atau PRT TD. e, 
umrah, maka tidak mengapa 1ł5y ia SX ena ap 
thawaf di dua (tempat) itu; dan ba- f: Z “1 


rangsiapa kerjakan kebaikan (lebih), 4 La ap A Ip, ng 


dengan suka sendiri, maka sesungguh- 


nya Allah itu Pembalas terimakasih, | Ar ASE a RAR (56 


Pengetahui. 


159. Sesungguhnya mereka yang me- {j akan AA ANTA E 
nyembunyikan an "3 Co 3 VU. 


dan petunjuk yang Kami telah turun- 3 az. PRR Ke ika 
kan, sesudah Kami terangkan dia un- Sg SG SEA Ga 

tuk manusia di Kitab itu, (maka) me- DE AI OA DE AAA 
reka itu akan dila'nat oleh Allah dan San Hg f 
dila'nat. oleh orang-orang yang me- : 33 2 tr AN Lar 1 
la'nat. - 


RET 
! : 031 8z s P3, 
160. Kecuali mereka yang bertaubat ! f me SSI n | 


dan berbuat kebaikan dan terangkan P 2: 215 P 

i Cf Ka PETA An 59 
(kebenaran), maka orang-orang itu ok S1 Dal K 
Aku akan ampunkan mereka, karena 2 2 
Akulah Pengampun, Penyayang. | "nan A Ci 


| Na : 
161. Sesungguhnya mereka yang ti- Ea AGAN GA YM 
dak beriman, lantas mati, padahal me- / Ea dar aga i 
reka (tetap sebagai) orang-orang kafir; da BG AAS 


144) Ya'ni, sebahagian daripada ibadat haji 

145) Sa'i (berjalan) antara Shafa dan Marwah itu satu perintah, padahal di- 
sini dikatakan, "tidak mengapa”. Apa artinya,? jawab : Sebelum datang Islam, 
di tempat itu ada berhala-berhala: jadi, orang-orang Islam merasa tidak enak ber- 
ibadat di tempat bekas berhala. Lantaran itu datang firman mengatakan tidak me- 
ngapa kamu thawaf di situ, walaupun dahulunya sudah pernah ada berhala, 


48 


Surah ke 2 AL—BAGARAH Juz' ke 2 
hi J 5S 5—.— 


(maka adalah) atas mereka la'nat Eiaa A 
Allah dan malaikat dan manusia se- “.- Gea! 2 AS NS, AS 


muanya. , 32545 Beni 
| & lir 
162. Padahal mereka akan kekal di bd an) Pns Da) 
dalam (neraka) itu, (dan) tidak akan P Jo CEA 
diringankan adzab dari mereka, dan ti- I 221 Wa E asi han 


dak akan diperdulikan mereka. 4 METIN 

$ | | “ 
163. Dan Tuhan kamu itu, Tuhan ai Na 2 AKA 9 NY 
Yang Tunggal, tidak ada Tuhan (yang 2e | SA 4 
sebenarnya) melainkan Dia, Pemurah, ni 0 AI 
Penyayang. | 


\ 
an | ry ra 3 
164. Sesungguhnya ditentang kejadi- KT sma gaí S1 ne 


an langit dan bumi, dan (di tentang) JS Ai — Su: Na AN Tp 
perubahan malam dan siang, dan (di IURIE 


tentang) kapal-kapal yang berlayar di t4 ya Seat AA 
laut dengan (membawa) apa-apa yang TEZY e- 
berguna bagi manusia, dan di tentang Lag Yin Es o S 19 


air yang diturunkan oleh Allah dari , bas ga AN 
langit, lalu dengan (air) itu Ia hidup- 7 

kan bumi sesudah matinya, serta Ia te- Cena SN AG 
barkan padanya tiap-tiap (jenis) bina- Ek A : <e 
tang, dan (di tentang) peredaran angin .. PN aa 5 


dan mega yang terperintah di antara CAS aa 2 . Al ya 
langit dan bumi, (di tentang itu se- 


mua) adalah beberapa tanda '**) bagi ag DN Ke Ny AVEA] 
kaum yang mau mengerti. sd d 
SAYE. 


) i $ . s 3 £ # 
165. Dan sebagian daripada manusia - AS a A EE 
ada yang menganggap lain daripada — NO ag NO 
Allah sebagai sekutu-sekutu yang me- “4,47 4J 5. 

reka cintainya sebagaimana percintaan LS MIE Da3 
(mereka) kepada Allah, tetapi orang- 2 2 ps A aga A 
orang yang beriman itu terlebih cin- Ez Ma al Sis A 
ta kepada Allah, padahal (alangkah be- s e342 „o, 

sar penyesalan) jika orang-orang yang SaL N S 53 E ie ah 
durhaka itu tahu - di waktu mereka , Kn 
melihat 'adzab bahwasanya kekuatan ai PRA D; ne) 


| 146) Yaitu tanda-tanda kekuasaan dan kemurahan Tuhan. 


44 


Juz' ke 2 (SAPI—BETINA) Surah ke 2 
La a a a na a Sa SN Na 


itu semuanya bagi Allah, dan bahwa (“2 z k 
sanya Allah itu sangat pedih siksaNya! ~? As Ay Ia NAF ols Mata 


166. (Yaitu) tatkala orang-orang yang Sean Ga yg 3 111 
diturut itu berlepas diri daripada me- Aa 


reka yang menurut, padahal mereka L FAT Nan Ur. 2 
melihat 'adzab dan putus daripada me- Ea : ve PAS 
reka sekalian sebab !47). | CN eg Lamban) 


Af g 
167. Dan orang-orang yang mengikut “5 HA A 6, MV 
itu akan berkata: "Alangkah baiknya | si 25 vo 7 
jika kami dapat kembali satu kali (ke y "KOS HE (ra p (4 


dunia), lalu kami berlepas diri daripa- 

da mereka sebagaimana mereka berte- Ka TARE jan ag Ca 
pas diri daripada kami! Begitulah 

Allah unjukkan amal-amal mereka jadi “ V Bhs o et AI Naa > 
dukacita atas mereka; dan tidak sekali- Sx) a; 

kali mereka akan keluar daripada ne- ENEA 
raka. 2 & 


osp 
168. Hai manusia! makanlah barang (5s PE AA di Hai MA 


hala! yang baik dari apa yang di bumi, 23 t? 
| 
dan janganlah kamu turut langkah. SA AYU Ci Ka 


langkah setan, karena sesungguhnya K7 A n Sh aa DA 


ja itu musuh yang terang bagi kamu. a TIA 
: IIS 


a. 


169. Ia hanya menyuruh kamu (ber £ AKAN Pe aa v A) 119 
buat) kejahatan dan kejelekan, dan su- - N 2 TERT 
AN olg Sea 


paya kamu membikin palsu atas nama 
, an 
Allah sesuatu yang kamu tidak tahu SAS 


148). 
334 g *? 
170. Dan apabila dikata kepada me- Tipe Peran js pai v. 


reka: ”Turutlah apa-apa yang diturun- De 6. 4 | 
kan oleh Allah,” mereka jawab: "Ha- Ua a KI 63 Ad pi 


147) Yaitu di hari Kiamat, di mana pemimpin-pemimpin — setelah melihat 
'adzab — berlepas diri daripada orang-orang yang dipimpinnya di dunia, sedang 
sebab-sebab, yaitu harapan-harapan buat terlepas, sudah putus. 

148) Ya'ni, di dalam perkara-perkara yang kamu sendiri tidak tahu hukumnya 
itu, setan hasut, supaya kamu menetapkan satu hukum, lalu kamu katakan hukum 
itu dari Allah. 


45 


Surah ke2 AL—BA@GARAH Juz’ ke 2 


nya kami hendak menurut (cara-cara) 24 Aa 0171701 
yang dilakukan oleh datuk-nenek ka- 29 GG LEG 
mi.” Apakah (mereka mau menurut), 


walaupun datuk-nenek mereka tidak DAK se kn 
mengerti sesuatu dan tidak terpimpin ER 
di jalan yang lurus? Dg : nga 


171. Dan bandingan (penyeru) RAK S] 3) | jaa 3 Be 


orang-orang yang tidak (mau) beriman A 2 H 

itu seperti orang yang menyeru se- "f| Ba Tang Gan ui 
suatu yang tidak mengerti melainkan S 

(suara) panggilan dan seruan; 1%?) $o 2257 E ArT f PE 
(mereka itu) tuli, bisu, buta. Oleh se- ~= "| DN na ena Spa 
bab itu, mereka tidak mengerti. G) Aa az 


172. Hai orang-orang yang beriman! e 822 esi „e 4 


makanlah barang-barang baik yang Ka- ng pal GAJI wY 


mi telah kurniakan kepada kamu, dan KA 24 ci 1g P VL 
syukurlah kepada Allah jika memang 23 se Ya K 
dan ba akan Dia-lah kamu menyem- o Trees Arina K Si 


. dy 2 1g ND, 

173. Tidak Ia haramkan atas kamu Kena AA Pak vr 
melainkan bangkai dan darah dan da- 4 » Se 
ging babi dan sesuatu yang disembelih Ia ega 3! 35 eg 
karena yang lain dari Allah; tetapi ba- 4 , yo ES 

rangsiapa terpaksa, padahal tidak se- pe ya « Pn 
ngaja mau dan tidak melebihi batas, a E 
i50} maka tidaklah ada dosa atas- RI ena SG a 


nya, karena sesungguhnya Allah itu por KAN 2. a 
Pengampun, Penyayang. ee DAH AA 


174. Sesungguhnya orang-orang yang | '“, LR KEN IV£ 
menyembunyikan (isi) Kitab yang , yen, 


Kami turunkan dan menjualnya de- DAYA Ga AINI 


149) Mereka yang mengajak dan menasehati orang-orang kafir yang tidak 
mau. turut kebenaran itu," sama dengan orang-orang yang mengajak dan mena- 
sehati binatang yang tidak mengerti melainkan suara panggilan saja. 

150) Orang yang tidak dapat makanan lain daripada barang yang haram itu, 
halal ia makan dia, asal saja memang tidak ia ingin dan maukan barang itu, dan 
tidak melewati batas, tetapi kadar yang cukup buat menutup kelaparan yang akan 
membawa bahaya bagi jiwanya. 


46 


Juz’ ke 2 (SAPI—BETINA) T> Surah ke 2 





ngan harga yang sedikit, 151) (maka) LL 3. Ap A a> 
mereka itu tidak akan masukkan ke 2 
perut-perut mereka melainkan api dan NS Yep 30 IA L 
Allah tidak akan berkata-kata '5?)ke-  , , a 4 meta 
pada mereka di hari Kiamat, dan tidak dala ap | ASI ar $ 
akan membersihkan mereka; dan (ada- 2. 


Gus 034 Pi IL 
lah) bagi mereka siksaan yang pedih. 3 Lis 3 AS 23 


175. Mereka itu ialah orang-orang if A SA Bani BU IK Wo 
yang menukar jalan yang lurus dengan — « ,, S one 
kesesatan, dan (menukar) keampunan Asa. Ss xU) Al 
dengan 'adzab. Lantaran itu, alangkah ta IKM 
sabar mereka atas (siksaan) neraka!. SERA Hat a | 


JÉN 
176. Yang demikian, ialah lantaran n Da ÉA W3 w 
Allah telah turunkan Kitab '??) itu Aa 
dengan (membawa) kebenaran, tetapi Gili? ul 2) GL SESI 


sesungguhnya orang-orang yang berse- ME Ki 2 SCEN 
».. P 


lisihan di Kitab itu, adalah dalam per- 


pecahan yang jauh. RE. . 7 SI E 
. A> £ P 


177. Bukanlah kebajikan itu (di ten- KAN A a Wy 
tang) kamu memalingkan muka- KI A 


kamu ke pihak Timur dan Barat, teta- na ir Ae | 
pi kebajikan itu ialah (kebajikan) A 
orang yang beriman kepada Allah dan Ê si f a JL SA EA 
j iudi alaikat dan Ki- La S & NG | 
hari Kemu lan dan malaikat dan » Yg sai 


tab dan nabi-nabi, dan mendermakan 


harta yang sedang ia cinta itu kepada 4” 3 an CW 3 yE AS ang 3 
keluarga yang hampir dan anak-anak £ : aa 
| CNN II PESA $ fE 


151) Ya'ni, menutup khabar kedatangan nabi Muhammad, lantaran takut 
hilang pengaruh yang dari situ mereka dapat harta dunia, padahal harta dunia, 
yang mereka dapat — walaupun sepenuh dunia ini — masih terpandang sedikit, 
kalau dibandingkan dengan surga yang mereka luputkan. 

152) Allah tidak berkata-kata kepada mereka, Allah murka kepada mereka. 

153) Yaitu Qur'an 


47 


Surah ke 2 AL—BA@ARAH Juz' ke 2 


tim dan orang-orang miskin dan EY Ss 5 Ke KM 
orang pelayaran( yang keputusan ) an, : 

dan orang-orang yang meminta dan -ri 2 e SAI ng 9 it | 
(ditentang menebus )hamba-hamba, 


dan mendirikan sembahyang, dan HH FAF sea 


mengeluarkan zakat, dan menyem- 
purnakan janji, apabila berjanji, dan 3 Hap GAME 51 


sabar di waktu kepayahan dan ke- Kek (SEK 
susahan dan di. waktu perang. 5 23 aa BA 


Mereka itu ialah orang-orang yang su 4 Ka £ 1” Ak | tjs } 2 
benar, dan mereka itu ialah orang- #33 I & 72 
orang yang berbakti. $, 


178. Hai orang-orang yang ber - Jo ya, y 
iman ! 154) diwajibkan atas kamu CAY IC GG WA 


(hukum) gishash !55) buat (mem- r sa. : P 5 Sg “, 
bela) orang-orang yang mati di- pers para 





AAN 


— bunuh, (yaitu) orang merdeka de- 


ngan orang merdeka, ! 6) dan ham- 1 EN KALA KAN i 
ba dengan hamba, dan perempuan: Sarl ma 
dengan perempuan, Tetapi barang en Ad Pa . A AS k 


154) Orang-orang yang beriman di sini E A E ialah ketua-ketua jaan 

yang beriman, karena merekalah yang berkewajiban menjalankan hukum 

155) Hukum 'gishash itu maksudnya, hukum balas bunuh akan orang yang 

membunuh 

156) Orang merdeka dengan orang merdeka itu maksudnya, bahwa seorang 

merdeka, kalau membunuh seorang merdeka maka wajib dia dibunuh. 

Menurut Ayat ini serta lain-lain keterangan, bahwa masalah balas bunuh itu 

ada beberapa macam : 

a. Seorang laki-laki yang merdeka kalau membunuh seorang laki-laki yang 
merdeka, maka wajib dia dibunuh 

b. Seorang hamba, kalau membunuh seorang hamba, maka wajib dia dibunuh 

c. Seorang perempuan merdeka, kalau membunuh seorang perempuan merde- 
ka, maka wajib dia dibunuh 

d. Seorang hamba, kalau membunuh seorang merdeka, maka wajib dia dibunuh 
serta tuannya wajib memberi di-yat (denda) kepada waris orang merdeka 
yang terbunuh itu. 

e. Seorang merdeka, kalau membunuh seorang hamba, maka wajib dia dibunuh 
tetapi tuan dari si hamba itu mesti beyar di-yat kepada waris si merdeka 
yang dibalas bunuh itu 

f. Seorang perempuan, kalau membunuh seorang laki-laki merdeka, maka wa- 
jib dia dibunuh, serta waris si perempuan itu wajib bayar di-yat kepada wa- 
ris.si laki-laki yang terbunuh itu 

g. Seorang laki-laki merdeka, kalau membunuh seorang perempuan, maka 
wajib dia dibunuh, tetapi waris si perempuan itu wajib memberi di-yat 
kepada waris si laki-laki yang dibalas bunuh itu. 

Keterangan lebih jauh di tentang hal ini bisa didapat di kitab Fikih dan Hadits 

di pasal atau bab ''Di-yat”, 


48 


Juz’ ke 2 | (SAPI—BETINA) | Ba 2 





siapa dapat sebagian '57) keampun-: Ea Tp - 

an dari saudaranya (yang membela BA AGAPE 4 aa 
si mati), !$8) maka (hendaklah) Pa | 
ia balas kebaikan, serta serahkan a aah Oi ART 5 
(di-yat) 15°) kepadanya dengan ? £ Z 
(cara) baik. Yang tersebut ini satu A o> SE Na NA 
kelonggaran dan rahmat '**) dari á 


Tuhan kamu. Lantaran itu, barang- T T 

siapa melanggar batas 161) (lagi) > 35 GX “5 AN 
sesudah yang demikian, maka ia #5. SERY KEY NATA 
akan mendapat siksaan yang pedih. | | a a | 


179. Dan di tentang (menjalankan 8. Lt H va 
hukum) gishash itu ada (keselamat- Sa ela G 8, 


an) nyawa buat kamu, hai orang- 9 MATA ba MN AL P 
orang yang mempunyai fikiran ! Pa SS UYA 


supaya kamu terpelihara (daripada 
kejahatan). 


»? P Jp 1 ys 
180. Diwajibkan atas kamu, apabi- £ SAK KS a 
la seorang daripada kamu hampir PEPS a. pr 5 
mati, jika ia ada meninggalkan AR S5 Sa son sing 
harta, (hendaklah ia) bikin wasiat 

buat (keuntungan) dan ibu bapa eF "A 

dan keluarga yang hampir dengan A Bagi 33 r. AAE a Keji 
cara yang baik, sebagai satu kewa- 


CARI Ka ‘t . Jar 
jiban atas orang-orang yang ber- Ay Sa KEK 9 23, 
bakti. 


157) "Barangsiapa dapat sebahagian keampunan” itu maksudnya bahwa 
barangsiapa membunuh seorang lantas waris si mati itu ampunkan dia, yaitu 
iepaskan dia daripada kena balas bunuh 

158) “Dari saudaranya (yang membela si mati)” itu maksudnya, dari waris 
si mati. Sebabpun waris si-mati itu dinamakan saudara bagi si pembunuh, karena 
mereka berdua itu seagama. Jadi, perkataan “saudara” di sini ialah saudara di da- 
lam Isiam, bukan saudara seibu, sebapa atau sefamili 

159) "Serahkan di-yat kepadanya", itu maksudnya, bahwa seorang yang sudah 
dapat ampun tentang kesalahan membunuh itu, hendaklah membalas budi orang 
yang mengampunkan dia, serta hendaklah ia bayar di-yat kepadanya. Adapun ka- 
dar di-yat dengan onta atau dengan uang itu ada pembicaraan yang panjang di bab 
atau fasal "Di-yat” di kitab-kitab Hadits atau Fikih. 

160) "Satu kelonggaran dan rahmat” itu maksudnya, bahwa Allah membe- 
narkan pembunuh orang boleh terlepas daripada kena bunuh lantaran diampun- 
kan oleh waris si mati itu, satu kelonggaran dan raamat. 

161) "Melanggar batas (lagi)” itu maksudnya, bahwa barangsiapa membunuh 
orang lagi sesudah dapat ampun satu kali, niscaya ia akan dapat siksa yang pedih 
di Akhirat. : 


49 


Surah ke 2 AL-BAGARAH Juz' ke? 
181. Maka barangsiapa mengubah PA Ce CAPE URAT 
wasiat itu sesudah ia dengar, tidak- “APS” T Aiad HA 
lah ada dosa melainkan atas orang- ASN TEKAN MATI 
orang yang mengubahnya itu, kare- LX AN si ar ; 
na sesungguhnya Allah itu Pen- a ASI NER Ae 


. dengar, Pengetahui. 


182. Tetapi barangsiapa tahu (bah- 
wa) orang yang bikin wasiat itu 
terkeliru atau berdosa (tentang 
wasiatnya), lantas ia bikin damai 
antara mereka (yang jadi ahli waris) 
maka tidaklah ada dosa atasnya, 
karena Allah itu Pengampun, Penya 


. yang. 


183. Hai orang-orang yang beriman! 
diwajibkan puasa atas kamu sebagai- 
mana diwajibkan atas orang-orang 
yang dahulu daripada kamu, supaya 
(daripada ke- 


kamu terpelihara 
jahatan). 


184, (Yaitu) beberapa hari yang 
tertentu, 152) tetapi barangsiapa 
dari antara kamu sakit atau di da- 
lam perjalanan, maka (wajib ia 
puasa) beberapa (hari yang keting- 
galan),itu di hari-hari yang lain: 
dan orang-orang yang bisa puasa 
tetapi dengan susah payah!63Ņ itu, 
(kalau tidak puasa), wajib bayar 
fid-yah, (yaitu) memberi makan se- 
orang miskin '**) tetapi barang- 
siapa menderma lebih '?“) dengan 


sukanya sendiri, maka yaitu baik bu- 
at dirinya (sendiri): dan berpuasa itu 
baik bagi kamu, jika kamu menge- 


tahui. 
162) Yaitu sebulan Ramadlar. 


hb) 
N 


saler 


oa y At 
Ero Ua PEP) 
ani 


Hn, aa Se pa 


ba saka 3,7 
Ga gol Ou 
Drag e By KAS 


163) Yaitu orang tua, orang bunting, orang yang menyusui, orang yang selama 
nya bekerja pekerjaan berat yang tak kuat ia berpuasa. 

164) Yaitu buat tiap-tiap hari yang ia tidak puasa itu. 

165) Kalau ia beri makan dua orang atau lebih 


50 


Juz' ke 2 


185. (Yaitu se) bulan Ramadlan 
yang padanya (mulai) diturunkan 
@ur'an sebagai satu pimpinan bagi 
manusia dan sebagai penunjuk jalan 
dan pembeda yang terang. Oleh 
sebab itu, barangsiapa dari antara 
kamu melihat bulan itu, hendaklah 
ja puasa, dan. barangsiapa sakit atau 
di dalam perjalanan, maka (wajib ia 
puasa) beberapa (hari yang keting- 
galan) itu dihari-hari yang lain, 


(karena) Allah hendak (membikin) ' 


keringanan bagi kamu, dan tidak 
hendak (membikin) keberatan atas 
kamu dan (Ia hendak) supaya kamu 
sempurnakan bilangan itu, dan supa- 
ya kamu mengagungkan Allah, lan- 
taran Ia telah beri petunjuk kepada 
kamu, dan supaya kamu meneri- 
ma kasih (kepada-Nya). 


186. Dan apabila hamba-hamba-Ku 
bertanya kepadamu dari hal-Ku, 
maka (katakanlah), bahwasanya 
Aku (ada) hampir; Aku (sedia) 
memperhatikan permohonan orang 
yang memohon apabila ia memo- 
hon (sungguh-sungguh). Oleh se- 
bab itu, hendaklah mereka mem- 
perkenankan seruan-Ku, dan hen- 
daklah mereka beriman kepada-Ku, 
supaya mereka dapat jalan yang 
lurus. 


187, Dihalalkan bagi kamu, pada. 


malam puasa, bercampur kepada 
isteri-isteri kamu. Mereka itu pakai- 
an bagi kamu, dan kamupun 
pakaian bagi mereka itu, 166) 
Allah mengetahui bahwasanya ka- 
mu telah berlaku khianat kepada 
diri-diri kamu, 167 


(SAPI—BETINA) 


Se 


DIA ka 


lantas la 


Surah ke 2 


P Jo G, 2... yo. 

JAS Haa) A AO . 
a PI ai ta 
Je SD OLI A3 


KAA EN Ya 
ET ISA AN AN 


Ban PA 


es?’ 232 ae Pa 


Je Sa ASA 
17 K; y KEA 
a é Sasak 
| ay KE KI, Sit 


ii Kenya Mg. LAN 





A Lely Ae 3 Fa. A EA 

UN | 
aib LSI 
: SE 
SERA o3 a 
Sela SI 


AA NOAE Www 
JASA Sa SA £ 


aa 
e, 19 s y GE SE 


166) Lantaran perhubungan laki-isteri begitu rapat, maka diumpamakan perem- 
puan itu sebagai pakaian yang hampir kepada badan laki-laki, dan laki-laki itu 
sebagai pakaian yang hampir kepada badan perempuan. 

167) "Kamu telah berlaku khianat kepada diri-diri kamu” itu maksudnya, ada 
diriwayatkan bahwa sebelum turun Ayat 187 ini dilarang orang yang berpuasa 
bercampur laki-isteri atau makan-minum pada malam hari sesudah bangun tidur, 


(Bersambung di halaman 52) 


51 


Surah ke2 AL—BAGARAH Juz’ ke 2 


ampunkan kamu, dan Ia hilangkan 4 Vé 7 bt > "3 
keberatan daripada . kamu. 168) sa px S Ma “y 


Maka sekarang, hampirilah mereka S H 
itu dan carilah apa yang Allah telah UEN 5 Aga 


2 
tentukan untuk kamu, 169) dan £ “| a 1 Y 1 Sit 
makanlah dan minumlah hingga ter Kere 3 

beda bagi kamu tali putih dari Ape MA DEN a AS 
pada tali hitam 170) dari (waktu) n 
fajar, kemudian, sempurnakanlah 43, Hrga ` NI di 
puasa itu hingga malam, '?!) tetapi Y TN MO ON 
janganlah kamu hampiri mereka itu NIA Kena x 
sedang kamu i'tikaf 172) di masjid- PES Da Ag 3, 
masjid. Yang demikian itu batas- Sa Vc Ny Ca Pa: 
batas Allah: lantaran itu janganlah | 
kamu hampirinya. Begitulah Allah aa p tai 
terangkan perintah-perintah-Nya - II ORA Sad g oy a FRE yi S9 
kepada manusia supaya mereka ter- 13 an Oa. 

pelihara (daripada kejahatan). a ÚN d al 


188. Dan janganlah kamu makan 3 120 aJ 
harta (orang-orang yang di antara) PE Ý; YAA 
kamu dengan (jalan) yang tidak 


betul, dan (janganlah) kamu bawa a : 
(urusan harta) itu kepada hakim- 2 LI Na HL 


hakim dengan maksud kamu hen- dea KN EP 1 A 
dak memakan sebahagian daripada AI aa ay AN tj 


A paper 
. “. 


...... we 


walaupun tidur itu sebentar. Jadi, artinya, bahwa orang yang puasa waktu itu 
tidak boleh makan-minum atau bercampur Jaki-isteri pada malam hari, melainkan 
sebelum tidur. 

Perintah yang tersebut itu sering dilanggar oleh orang-orang di masa itu, maka 
datang Ayat ini menghalalkan makan-minum dan bercampur laki-isteri pada ma- 
lam puasa hingga Subuh. ' 

168) Ya'ni Allah ampunkan kesalahan kamu melanggar larangan tersebut 
serta Ia hilangkan larangan yang berat itu. : 

169) Maksudnya, bahwa dengan percampuran laki-isteri itu janganlah kamu 
cari kesenangan saja, tetapi carilah juga anak yang ditakdirkan oleh Aliah untuk 
kamu. 


170) "Hingga terbeda tali putih daripada tali hitam" itu maksudnya, bahwa | 
kamu boleh makan-minum dan lain-lainnya sepanjang malam, hingga kelihatan 
"tali putih” yaitu, garis putih di sebelah Timur pada waktu Subuh. Jadi, "tali 
putih” itu maksudnya tanda fajar, dan “tali hitam" itu maksudnya malam. . 

171) Maksudnya, sempurnakanlah puasa dari waktu Subuh itu sampai malam, 
yaitu sampai masuk matahari. . 

172) "Ytikaf” itu satu 'ibadat, yaitu duduk di masjid-masjid dengan niat 
buat satu masa yang tertentu, sebentar, sehari, seminggu, sebulan atau lebih. 
Orang yang sudah niat "i'tikaf” itu tidak boleh campur laki-isteri. 


52 


Juz’ ke 2 (SAPI—-BETINA) Surah ke 2 





harta orang (lain) dengan (jalan) fs dai , Tn 
dosa, padahal kamu" tahu. 173). - Op AS ENG euy 


189. Nanti mereka bertanya kepa- 

damu dari hal (guna peredaran) Ke dat yA ` 
bulan-bulan. Katakanlah: ”Yaitu ps 
waktu yang ditentukan untuk (ke- HI Pia Si AN 
perluan) manusia dan untuk (amal) ,. 

haji:.!79) dan tidak ada kebajikan Ya, LI FAFE (P JJ | 
di tentang kamu masuk ke rumah 


kamu dari belakangnya, '?*) tetapi A ES Gu 


kebajikan itu (ialah kebajikan) ji 
orang yang berbakti, dan masuklah a .. A 
ke 8 yang | sa api o wang IYA PI 


rumah-rumah kamu itu dari 


pintu-pintunya, dan berbaktilah ke- & A ANS 2 S 
pada Allah, supaya kamu dapat ke- Nah 

jayaan. ja EP | 
190) Dan '75) perangilah di jalan AN ee KS, 
Allah akan mereka yang memerangi V? IAIL lyrae sdp AT 
kamu, !77) teta i jangan kamu me- YA 5: SG ra 
lewati batas, '78) karena sesung- Pn p a 
guhnya Allah tidak kasih orang ACEA Lia HO 


. Pe 


orang yang melewati batas. 


173) Kamu tahu bahwa perbuatan itu salah- 

174) Peredaran bulan itu berguna bagi manusia buat mencatat keperluan- 
keperluannya untuk musim dagang, musim tanam, dan lain-lainnya, dan juga un- 
tuk ibadat haji. | 

175) Satu daripada peredaran bulan itu untuk mencatat musim haji yang 
wajib dikerjakan, menurut perintah Allah, bukan menurut hawa nafsu dan bikinan 
kamu sendiri, hingga kamu haramkan atas diri kamu masuk ke rumah kamu dari 
pintunya yang biasa, tetapi kamu masuk dari belakangnya selama kamu menger- 
jakan pekerjaan haji. 

176) Menurut riwayat, bahwa sebelum negeri Makkah dita'lukkan oleh Islam, 
Nabi s.a.w. dan sahabat-sahabatnya, pergi ke Makkah karena hendak mengerjakan 
ibadat haji, maka oleh orang-orang Makkah tidak dibenarkan, Nabi masuk ke situ. 
Tetapi dibikin perjanjian, bahwa pada tahun depan, Nabi s.a.w. boleh datang me- 
ngerjakan 'ibadat haji 

Pada. tahun depan itu, datanglah Nabi bersama sahabat-sahabatnya. Mereka 
bimbang dan takut kalau-kalau orang-orang Makkah itu mungkir janji serta meno- 
lak kedatangan mereka dengan perang, sedang sahabat-sahabat Nabi tidak suka 
perang di bulan yang terhormat itu, Di waktu itulah turun Ayat ini. 

177) Maksudnya, perangilah mereka yang memerangi kamu dan menghalangi 
kamu menjalankan 'ibadat kepada Allah. : 

178) "Jangan kamu melewati batas” itu maksudnya, janganlah kamu membu- 
nuh orang-orang yang bukan ahli perang, seperti perempuan, anak-anak, orang- 
orang tua, orang-orang sakit, orang-orang yang tidak turut perang atau orang- 
orang yang menyerah diri, dan jangan kamu merusak rumah-rumah, pohon-pohon 
dan sebagainya. | 


Surah ke 2 


191. Dan bunuhlah mereka di- 
mana-mana kamu bertemu mereka, 
179) dan keluarkanlah mereka dari 
tempat yang mereka keluarkan ka- 


mu !80) padahal fitnah '*') itu 
terlebih (jahat) dari pada pembu- 


nuhan; 182) dan janganlah kamu 
perangi mereka di Masjid yang mu- 
lia itu hingga mereka memerangi 
kamu di situ. Maka kalau mereka 
memerangi kamu (di situ), bunuh- 
lah mereka. Begitulah balasan un- 


AL-BAGARAH 


Juz’ ke 2 


ifea S d9. 23 JII, 


SR DAS 441 
"a 82S 247 


sg daaa 
Íy áh 
Me ak aa 
SD A SPA HS As 


Mr AI 


Ai Sent ak 
PA 


tuk orang-orang kafir. 


192. Tetapi kalau mereka berhenti; 4 Ly Sl) qi 

183) maka sesungguhnya Allah itu da DV Vgl SE “ar 

Pengampun, Penyayang. Po Apr “d4 
(tr VI 

193. Dan perangilah mereka itu Gano y 

hingga tidak ada gangguan (lagi), AE VAF 2 1940” 


dan (hingga) jadilah agama itu kare- 
na Allah. 184) Tetapi jika mereka ..y $ ress 9: 53 3 33 


berhenti, maka (tidak) boleh ada P Z ° 
Ea SEO ASN 


perseteruan melainkan atas orang- 
orang yang menganiaya. 


179) Maksudnya, bahwa apabila telah jadi peperangan antara kamu dengan 
orang-orang kafir Makkah, maka di waktu itu bunuhlah musuh-musuh kamu di- 
mana-mana kamu bertemu mereka. 

180) Maksudnya, keluarkanlah orang-orang musyrik Makkah itu daripada 
Makkah sebagaimana mereka pernah usir kamu dari sana. 

181) Fitnah itu artinya: Percobaan, gangguan, hasutan, siksaan, penganiayaan, 
penyusahan dan sebagainya, Maksudnya di sini ialah gangguan dan penganiayaan 
orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam di waktu menjalankan Agama dan 
“lainnya, 

182) Boleh jadi nanti ada orang menganggap atau berkata, bahwa mengusir 
orang dan membunuh itu amat hebat. Maka persangkaan itu ditolak oleh Tuhan 
dengan firman-Nya :”... padahal fitnah itu terlebih (jahat) daripada pembunuhan?’ 

183) Yaitu berhenti dari kekufuran dan perang, karena keampunan Allah dan 
kesayangan-Nya tidak akan didapati melainkan oleh orang yang turut agama-Nya. 

184) Hingga jadilah tiap-tiap orang yang beragama itu agamanya ikhlas karena 
Allah, bukan dengan takut, bukan dengan sembunyi-ssembunyi lantaran takut 
diganggu,sebagaimana hal orang-orang Islam sebelum ada kekuatan. 


54 


Juz ke 2 . (SAPI—BETINA) Surah ke 2 


194. Bulan yang terhormat itu eG en Ja 
(diganti) dengan bulan yang ter- AA y pa AI Mt 
hormat ini; 185) dan apa-apa yang Pp, tt 
terhormat itu (ada padanya hukum) UA Sung ai 
gishash, 186) Oleh sebab itu, ba- y 3.00 sst 253 
rangsiapa mengganggu kamu, maka AP NAET ya 
hendaklah kamu ganggu dia se- Ige 

timbang dengan gangguannya atas Ki Sassi JÉ ai pn 
kamu; dan hendaklah kamu takut | 1 du 
kepada Allah '!87) dan ketahuilah AI SUN A5 21517 


bahwasanya Allah (ada) beserta '**) 2., C3923 
orang-orang yang takut(kepada-Nya). Tea & 


195, Dan belanjakanlah (harta Pen kram K 2515 140 
kamu) di jalan Allah: dan jangan- i Il à 


lah kamu campakkan diri-diri kamu — é | & x A 
kepada kebinasaan: danbaikkanlah. d! a7 HA " 
(urusan kamu), karena sesungguh- Pd a de EEA ONA 


nya Allah kasih orang-orang yang =., 
membaikkan (urusan). 189) 


185) Di bulan Dzul-hijjah, tahun ke enam daripada Hijrah, Nabi kita dan 
sahabat-sahabatnya pergi ke Makkah hendak mengerjakan ibadat umrah, tetapi 
orang-orang Makkah larang mereka masuk ke Makkah, maka pada Dzulhijjah ta- 
hun ke tujuh, Nabi kita dan sahabat-sahabatnya dapat masuk Makkah dan kerja- 
kan ibadat umrah. Jadi maksudnya, bahwa pada tahun yang keenam itu dilarang 
kamu masuk Makkah, tetapi pada tahun yang ketujuh ini kamu bisa masuk, yaitu 
seolah-olah "bulan itu diganti dengan bulan ini.’ 


186) Maksudnya, bahwa apa-apa yang terhormat itu kalau Ganga wajib di- 
jalankan pembalasan atas pelanggarannya, setimbang dengan pelanggarannya. 

187) Hendaklah kamu takut kepada Allah di tentang menjalankan pembalasan 
jangan sampai terlebih daripada batas. 

188) Allah di pihak orang-orang yang takut kepada-Nya, yaitu di pihak orang- 
orang yang menjalankan pembalasan dengan adil. 

189) Maksudnya, bahwa hendaklah sungguh-sungguh dan sampai cukup kamu 
berikhtiar, bersedia dan keluarkan harta benda buat berperang di jalan Allah, 
karena kalau tidak begitu niscaya kamu akan dapat kekalahan. Mendapat keka- 
lahan itu, berarti kebinasaan atas kamu, dan kebinasaan itu kelak bukan dari mu- 
suh, tetapi dari bikinan kamu sendiri, yaitu lantaran kamu tidak berikhtiar betul- 
betul dan tidak bersedia betul-betul dan lantaran kamu sayang mengeluarkan 
harta di jalan Allah. Ma'na”baikkan urusan itu "ialah mengatur baik segala keper- 
luan buat menghadapi musuh maupun urusan uang, pengetahuan, tentara, alat- 
alat dan lainnya. 


DƏ 


Surah ke 2 | AL—-BAGARAH : | Juz' ke 2 





196. Dan sempurnakanlah haji 4 Ker Aa 

130% dan umrah!91) karena Allah; AL 9 rr. Anis 

tetapi kalau kamu terhalang, 192y a W e3 3 
maka (kirimlah) gurban sedapat- an aa i 1 Ú 
nya 193} dan jangan kamu men- i = 


cukur a) kepala. kamu hingga A KEY, Lada 


gurban itu sampai ke tempatnya, ort IG 0 Jo, 0 Pr A 


195) tetapi barangsiapa dari antara : 
kamu sakit, 196} atau di kepala- ENE 
nya ada sesuatu yang mengganggu, nn Ú o parro 

197) (lalu ia cukur), maka hendik 53 1 aga E are 
lah ia bayar !?8) fid-yah dengan 

puasa atau shadaqah atau qurban, AGR Dos 
199) tetapi apabila kamu telah y 8 dg 
aman, 200) lantas (diwaktu itu) NE na Ata yi 


siapa yang berenak-enak dengan 





190) Rukun haji itu ada lima perkara, yaitu : Ihram, Wuguf, Thawaf, Sa'i dan 
Bercukur atau bergunting rambut, sebagaimana tersebut di Kitab-kitab Hadits dan 
Fikih. Barangsiapa mengerjakan lima perkara itu, berarti ia sudah kerjakan ibadat 
haji: dan lain dari rukun-rukun itu ada beberapa kewajiban haji, yang mana kalau 
tidak dikerjakan, ada dendanya, dan begitu juga ada beberapa hal, yang kalau di- 
kerjakan, ada dendanya. ` 

191) Rukun umrah itu sama dengan rukun haji, melainkan Wuguf, tidak ada 
di umrah 

192) Yaitu dihalangi oleh musuh atau lain-lain halangan, hingga kamu tidak 
bisa menyempurnakan ibadat-ibadat itu sebagaimana mestinya, maka di waktu itu 
hendaklah kamu kirim gurban sebagai jadi ganti bagi ibadat yang terhalang itu. 
Kirim gurban itu, maksudnya kirim salah seekor binatang yang dibuat gurban, 
seperti : sapi, onta, kerbau atau sekurang-kurangnya, seekor kambing. 

193) 'Sedapatnya” itu maksudnya, sekedar kemampuan masing-masing dan 
sekedar apa yang bisa didapati pada masa dan tempat itu. - 

194) Bahwa orang yang di dalam ibadat haji tidak boleh bercukur melainkan 
apabila sudah selesai mengerjakan sekalian pekerjaan haji. Jadi, seolah-olah cukur 
itu penutupnya. Maka sekiranya kamu terhalang dari mengerjakan pekerjaan haji.” 
itu, hendaklah kamu memberi gurban sebagai ganti dari pekerjaan yang terhalang, 
tetapi tidak boleh kamu bercukur sebelum qurban itu sampai ke tempatnya. 

195) "Qurban sampai ke tempatnya” itu maksudnya, bahwa kamu jangan 
bercukur sebelum qurban yang kamu. kirim itu sampai ke Makkah, kalau bisa, 
atau ke tempat sembelih, lalu disembelih dan dibagikan kepada orang-orang mis- 
kin. 

196) Maksudnya, barang siapa di antara kamu sakit lantaran tidak bercukur. - 

197) "Di kepalanya ada sesuatu yang mengganggu” itu maksudnya, bahwa di 
kepalanya ada banyak kutu, kurap dan lain-lainnya. | 

198) Orang yang bercukur lantaran sakit, atau lantaran di kepalanya ada 
banyak kutu dan sebagainya itu, wajib bayar fid-yah yaitu denda. 

199) Bayar fid-yah itu ada tiga macam. Menurut Hadits-hadits, bahwa puasa 
buat bayar fid-yah itu tiga hari, atau bersedekah makanan tiga sha’ “satu sha’ itu 
kira-kira sepenuh 10 blek susu) — dibagikan kepada enam orang miskin, atau 
gurban sekurang-kurangnya seekor kambing. Jadi, orang yang wajib bayar fid-yah 
itu boleh pilih di antara tiga macam tersebut. 

200) Maksudnya, apabila kamu tidak dihalangi lagi. : 


D6 


Juz' ke 2 (SAPI—BETINA) Surah ke 2 








(ibadat) umrah, ?9!) hingga (waktu >% : NAN Pedas 
ibadat) haji, maka (hendaklah ia ba- za dia He L Tea 33 
yar) fid-yah (dengan) qurban 292) s4 

sedapatnya, tetapi barangsiapa ti- cas KAN MAA Mr BA 
dak dapat, ***) maka (hendaklah ena Bi 

'ja) puasa tiga hari di (waktu) haji HL SN 3 

dan tujuh hari apabila kamu kemba- e (an ig a 
li, yaitu (berjumlah) sepuluh.?04) 22 SANN ae 1 
(hari) yang sempurna: yang demi- Ba s; Sa aa 3 


kian itu ?05 ) bagi orang yang bukan 
dirinya jadi penduduk Makkah ?°£) oa Íy La a 
yang mulia; dan hendaklah kamu 

Se nk « 


“na 


x 


ta 





201) Pekerjaan haji dengan umrah itu ada tiga macam : 
Pertama: Haji Ifrad, artinya berasing atau sendiri-sendiri 
Kedua: Haji Qiran, artinya bercampur 
Ketiga: Haji Tamattu, artinya bersenang-senang atau berenak-enak. 

Haji Ifrad itu ialah seorang kerjakan pekerjaan haji saja, lantas sesudah sempur- 
na, baru di kerjakan umrah, atau ia kerjakan umrah sebelum musim haji. 

Haji Qiran, ialah seorang berihram dengan niat hendak kerjakan haji dar 
umrah, atau ia berihram buat umrah dahulu, lantas ia sambung dengan ihram 
haji atau sebaliknya. 

Haji Tamattu' itu ialah seorang mengerjakan umrat di dalam musim haji 
lantas sesudah sempurna, baru ia mulai mengerjakan pekerjaan haji. Sebabpun di- 
namakan haji Tamattu' yaitu bersenang-senang, karena orang itu dapat kelapangan 
dan boleh ia bersuka-suka sebagai orang biasa di antara dua ibadat itu. 

202) Maka orang yang kerjakan haji Tamattu' itu diperintah bayar denda kasih 
qurban sekurangnya satu kambing disembelih buat dibagikan kepada orang: 
orang miskin. 

203) Barangsiapa tidak ada uang buat beli, atau ada uang tetapi binatang itu 
tidak dapat. 

204) Puasa tiga hari di waktu haji dan tujuh hari sesudah kembali itu, berjum- 
lah sepuluh hari. Hitungan itu sudah terang dan gampang, tetapi Tuhan iringkan 
dengan perkataan "sepuluh hari” itu tentu ada gunanya. Yaitu, bahwa kalimat 
'sab'atin” menurut bahasa Arah bukan saja berarti “tujuh”, bahkan sering juga 
dipakai oleh mereka buat menunjukkan kepada banyak, sebagaimana perkataan 
'sab-'ina” juga. Maka datangnya perkataan "sepuluh itu menentukan 'sab'atin” 
di Ayat ini artinya "tujuh” bukan banyak. 

205) Maksudnya, bahwa yang boleh mengerjakan haji Tamattu' itu ialah 
orang yang bukan jadi penduduk. Makkah, karena mereka yang datang dari jauh 
itu perlu dapat tempo berhenti lelah. Lantaran itu diidzinkan haji Tamattu', 
tetapi wajib ia bayar fid-yah seperti yang tersebut itu, | 

206) "Bagi orang yang bukan dirinya jadi penduduk Makkah” itu Arabnya 
"iman lamyakun ahluhu hadiliril-Masjidil-Haram `. 

Perkataan "ahluhu” di Ayat ini artinya ”dirinya’'. Hadliril-Masjidil-Haram”' 
itu artinya "penduduk Masjid yang mulia”, tetapi maksudnya di sini, ialah pendu- 
duk Makkah. 


57 


Surah ke 2 | AL—BAGARAH Juz” ke 2 


a ROTY : sher, du, saf: 
takut Allah; ) dan ketahuilah 1, A19 AG 51 ani 


bahwasanya Allah itu keras pem- AJ : | : 
balasanNya. an As Au a Si 





e% PEZET PIEZA 


5 Dj 

197. (Musim) haji itu beberapa bulan ya sud end! 4V 
yang pe an barang: bag Gn, g P 
siapa telah memberatkan atas N 4. Maa et 
dirinya ibadat) haji ar Sekat ina Y NS g+ Hg Hap 
itu, maka tidak boleh sekali-kali par La Tag 
rafats, 2'0) dan tidak boleh sekali-kali Ca g ah IJ AY G gmat 
fusug *!' ) dan tidak Sirah aon 5. y Pn e | "or 
berbantah ) di dalam haji: dan apa- A BD! “sl Sa ar 
apa kebaikan yang, pem U 2 JA Aya 
ketahui oleh Allah; an hendak- A un Cral La Irn 

| ML NET 


207) Maksudnya, hendaklah kamu takut kepada Allah dalam menjalankan 
ibadat yang tersebut itu, jangan sampai tercampur kemusyrikan, karena Allah 
amat keras menyiksa orang yang menyekutukan Dia dan melanggar perintah-Nya. 

208)- Musim orang kerjakan haji itu tiga bulan, yaitu Syawal, Dzul-@a'dah dan 
Dzul-Hijiah, ya'ni boleh ia mulai berniat mengerjakan ibadat haji dari permulaan 
Syawal, dan boleh juga sesudah itu: dan penghabisan pekerjaan haji itu ialah pada 
tanggal 10 Dzul-Hijjah. | 

209) Maksudnya barangsiapa sudah berihram, yaitu berniat masuk menger- 
jakan ibadat haji. 

210) "Rafats” diartikan se.tuh. Sentuh itu ada tiga macam : 

i, Sentuh dengan lidah, yaitu mengeluarkan perkataan-perkataan kepada 
isteri di dalam hal persetubuhan, yang mana tidak manis didengar 
oleh orang lain. 

ii. Sentuh isteri dengan tangan, sentuhan mana tidak patut dilihat orang. 

iii. Sentuh badan, yaitu percampuran yang sudah ma'lum. 

Maka orang yang sedah berihram, terlarang mengerjakan sekalian itu, teristi- 
mewa pula mengeluarkan perkataan-perkataan kotor yang memang dikeji. 

211) Fusug artinya melanggar perintah, yaitu. berburu, memakai bau-bauan 
dan memakai pakaian yang terjahit, teristimewa mengerjakan perkara-perkara 
jahat yang memang terlarang. 

212) Ibadat haji itu kalau dipandang dengan pikiran, bolehlah dikatakan 
maksudnya Mu'tamar Islam yang terbesar sekali di tiap-tiap tahun, Di situ tentu- 
lah ada wakil-wakil atau pemimpin-pemimpin dari kaum-kaum Islam yang di selu- 
ruh dunia. Di situ tak dapat tiada tentu ada perundingan dan permusyawaratan. 
Biasanya di permusyawaratan yang besar itu, lebar pembicaraannya: dan lebar 
pembicaraan itu sering membawa kepada perbantahan, dan perbantahan itu pula 
sering menyebahkan tidak ada buah permusyawaratan. Lantaran itulah, nampak- 
nya dilarang berbantah di waktu itu. 

213) “Apa-apa kebaikan yang kamu buat, diketahui oleh Allah” itu maksud- 
nya, kira-kira ada dua macam : | 

Bertama: Maksudnya, bahwa orang-orang yang bermusyawarat itu sering 
menunjuk-nunjukkan kebaikan yang masing-masing telah berbuat, maka dengan 
Ayat ini seolah-olah Allah berkata, bahwa janganlah kamu bermegah-megah 
dengan kebaikan kamu, karena apa-apa kebaikan kamu itu Aku akan as. 

edua: Maksudnya, bahwa selain daripada menjauhi larangan-larangan Allah 
= yang tersebut itu, apa-apa kebaikan yang kamu buat, diketahui oleh Allah dan Ia 
akan balas dengan ganjaran atas perbuatan itu. 


28 


Juz ke 2 (SAPI—BETINA) Surah ke 2 


lah kamu mengambil bekal, *'*) 2 4 
karena sebaik-baik bekalan itu ialah vily JIya 
bakti; dan hendaklah kamu berbakti 

kepada-Ku hai orang-orang yang ber- 


fikiran! sr GS AN A 


t 2# . 3 
ORAI] . ya EA e Ya 

198. Tidak mengapa kamu mencari ka EN 
rezeki dari Tuhan kamu. ?!5) Maka , pa 34 H TT 


apabila kamu berduyun-duyun berpi- AL AD ay Wak e 
sah dari (gunung) ‘Arafah, hendaklah , , œ 3174 IA a Al 
kamu menyebut Allah di Al- Masy 'aril- Say A r T yen 

Haram, 216) dan Pa Pri kamu se- D SR y AE 5 
but Dia sebagaimana Ia telah pimpin d að ... 9! 

kamu; 217) dan sesungguhnya dahulu U7 br 

dari itu, 218) adalah kamu sebahagian GS - 3 


daripada orang-orang yang sesat. ag 


r ei 2 ey è Td 
199. Kemudian, hendaklah kamu tu- AEO 144 
run dari tempat yang orang-orang tu- 
run, 219) dan hendaklah kamu minta fal PEN y ÉN 





214) Maksudnya, bahwa dengan mengerjakan ibadat haji itu, Bea kamu 
jadi orang-orang yang mendapat bekal untuk Akhirat, yaitu jadi orang-orang 
yang baik dan berbakti kepada Allah. 

215) Menurut adat Jahiliyah, bahwa di musim haji, tidak boleh orang-orang 
berdagang; dan adat ini diturut oleh sebagian daripada Muslimin hingga mereka 
tutup kedai mereka di musim haji, maka datang firman Allah itu menerangkan, 
bahwa tidak mengapa dan tidak dosa kamu mencari rezeki Allah, yaitu dengan 
bekerja atau berdagang. 

Ada pula beberapa Hadits dan riwayat yang membolehkan orang-orang berda- 
gang di musim haji, asal saja maksud ke sana itu bukan semata-mata karena ber- 
dagang. 

216) Al-Masy'aril-Haram itu artinya, satu tempat tanda yang mulia, yaitu 
Muz-dalifah. | 

Maksudnya, bahwa orang-orang yang berwuguf di Arafah itu, apabila turun 
ke Muz-dalifah, hendaklah mereka menyebut-nyebut Allah. di tempat yang ber- 
nama Al-Masy-arii-Haram dengan do'a, takbir (Allahu Akbar), tahlil (Lailaha 
illallah}, talbiyah (Labbaik, Allahumma labbaik). 

217) Maksudnya, hendaklah kamu sebut, ingat, dan minta kepada Allah me- 
nurut sebagaimana Ia pimpin dan ajar kamu, yaitu janganlah kamu ingat dan 
minta kepada Allah dengan menggunakan perantaraan (wasilah) sebagaimana 
yang diperbuat oleh kaum Jahiliyah. 

218) Maksudnya, bahwa sebelum dapat pimpinan dan ajaran dari Allah, adalah 
kamu sekalian termasuk di dalam golongan yang sesat. 

219) Menurut riwayat, bahwa kaum @uraisy yang masih berpegang kepada 
adat dan cara lama,hendak memisahkan diri daripada orang-orang ramai di tentang 
mengerjakan ibadat wuguf, karena mereka merasa hina bercampur baur. Untuk 
menghilangkan adat dan perasaan itu, Tuhan perintah supaya mereka bersama- 
sama turun dari tempat yang orang-orang ramai turun, karena dengan turun ber- 
sama-sama itu akan terhapus perbedaan. 


59 


Surah ke 2 AL—-BAGARAH | Juz’ ke 2 


ampun kepada Allah, karena sesung- Es l Gegana! 
guhnya Allah itu Pengampun, Penya | an) JAS Ai 
yang. 220 js p . 

. . al 4 7 A ZA P zd aè 1 Zs 
200. Maka apabila kamu selesaikan 29 Ye 


Cad 


'ibadat-ibadat haji kamu, hendaklah 


kamu menyebut-nyebut Allah sebagai- Akh LI tar « La 55 ú 


mana kamu menyebut-nyebut bapa-. 


bapa kamu ??!) atau (dengan) sebut- * - ENYA 
an yang lebih (daripada itu). Maka Hua Sa SAN ng 
dari antara orang-orang itu ada yang D ke 

berkata: "Hai Tuhan kami! berilah 449 Ten GENG) ais 
kepada kami (kebaikan) di dunia,” | 2 

padahal tidak ada baginya bahagian IS ep IYA 
(baik) di Akhirat.???) | 


201. Dan di antara mereka itu ada Ga Pegi o YA 
yang berkata: "Hai Tuhan kami! beri- Sasa AA 


> - 33 1 
lah kepada kami (kehidupan) yang e 7 ATER E AT 
baik di dunia dan (kehidupan) yang YY gi 


baik di Akhirat, dan peliharakanlah TA IEAA Ka f 
kami daripada siksaan neraka!” J“ Sa a 
202.. Mereka itu akan dapat bahagian (44 Sx.» f. phiwi al Y 
yang baik dari apa yang mereka telah TP 


kerjakan: dan Allah itu Pengira yang g NA 4 ASN « 
cepat. 5 an 


203. Dan sebutlah Allah ???) dalam al“ Y We Sah YY 
beberapa hari yang ditentukan; ??”) (s 5. | Ah AE 3 j 

maka barangsiapa terburu-buru di da- “1 ARAR SA ER WAP TAN 
lam dua hari, tidak ada dosa atasnya: D a Sg g AA 
dan barangsiapa terkemudian, tidak . 2. 


ada (juga) dosa atasnya, ***) (yaitu) Ga Sea AN 


220) Maksudnya, bahwa kalau kamu minta ampun atas takabur kamu, niscaya 
diampunkan oleh Allah, karena Allah itu Pengampun dan Penyayang. 

221) Menurut riwayat, bahwa sesudah habis mengerjakan haji, biasanya 
orang-orang Arab duduk di Mina, antara masjid dan gunung. Di situ mereka men- 
ceritakan kebaikan, keberanian, kepintaran datuk nenek masing-masing, dan juga 
mereka bersyair dan berpantun di situ. Sekalian itu tidak lain meluinkan dengan 
maksud bermegah diri dan memuliakan golongan masing-masing. 

222) Maksudnya bahwa orsng yang meminta kesenangan dunia saja itu tidak 
akan dapat kesenanfan Akhirat. 


223) Yaitu mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan haji dengan bertakbir dan me- 


ngucap Labbaika Allahumma labbaika ..." sebagaimana yang tersebut di bab haji 

224) Maksudnya, tiga hari tasyrig, yaitu hari-hari yang kesebelas, dan kedua 
belas dan ketiga belas daripada bulan Dzul - Hijjah. 

225) Maksudnya, bahwa tidak berdosa orang yang berpisah daripada Mina ke 
Makkah pada hari yang kedua daripada hari tasyrig. Orang yang terkemudian itu 
maksudnya, ialah orang yang berpisah daripada Mina pada hari yang ketiga dari- 
pada hari tasyrig. ' 


Juz’ ke 2 (SAPI—BETINA) Surah ke: 2 


bagi orang yang terpelihara (daripada 7,4 2 Ge 2: z 
kejahatan), 226) dan hendaklah kamu Dual 1% S : 
takut kepada Allah; dan ketahuilah, . i 15 

bahwa kepada-Nyalah kamu akan di- naa 133 K 


kumpulkan. jaag 


d s 
C) Da P 
204). Dan dari antara manusia ada P 
orang yang perkataannya dalam BG as rs 
(hal) kehidupan dunia membikinmu | MA Aa ta ET 
senang, ??7) dan ia menjadikan Allah 1 Gý sei 310 
saksi atas apa yang ada dihatinya, 


" : y 
228) padahal ia itu sejahat-jahat mu- TI ag BIUS 
suh. i 
| 4 Kai 
, | g 
205. Karena apabila ia berpisah, ber- ' 4% HATE 
jalan ia di bumi untuk membikin ke- AI II 5 5 Y-0 
rusakan padanya dan (untuk) mem- 


binasakan al-hartsa dan an-nasla, 22?) R Ap 22 Era Y 
padahal Allah tidak suka kepada keru- J 


sakan. SAI Yuu Tn 


206. Dan apabila dikatakan banda 2 2 a 
nya: "Takutlah kepada Allah,” di- en) PB Lan, 


bawalah dia oleh kesombongannya ke- 2514 2 “£ n Ojo 
pada (berbuat) dosa. Lantaran itu cu- KE Pi bfai OREN 
kuplah untuk dia jahannam; dan se- JE npaya 
sungguhnya alangkah jelek tempat ke- OVIN) SE 9 a 
tetapan itu! ý á 


226) Maksudnya bahwa lekas berpisah atau lambat berpisah daripada Mina 
itu tidak jadi dosa bagi orang yang terpelihara dirinya daripada kejahatan. 

Difaham dari situ, bahwa orang yang lekas atau lambat berpisah dari sana 
dengan satu maksud atau satu urusan yang tidak baik itu dipandang dosa. 

227) Yaitu orang yang menyenangkanmu dengan omongannya yang bagus: 
bagus di tentang hal keperluan hidup bagimu, tetapi hatinya tidak. 

228) Ya'ni, ia bersumpah dengan nama Allah bahwa apa yang ada di hatinya 
itu serupa dengan apa yang ia telah lahirkan dengan lidahnya. 

229) "Al-hartsa” itu artinya, tanam-tanaman; dan “Van-nasla” itu artinya 
binatang-binatang ternak, seperti : onta, sapi, kam bing dan sebagainya. 

Jadi berarti, bahwa si munafik yang omong manis dan baik itu, sesudah berpi- 
sah daripadamu, pergilah ia merusakkan tanam-tanaman dan binatang-binatang 
ternak kepunyaan kaum Islam. “ 

Ada pula orang artikan "al-hartsa” itu perempuan, dan "'an-nasla" itu kelurun: 
an, 

Jadi berarti, bahwa si munafik yang omong manis dan baik itu, sesudah berpi- 
sah daripadamu, pergilah ia merusakkan kehormatan perempuan-perempuan 
yang lantaran itu rusakiah pula keturunan.. : 


61 


Surah ke 2 AL—BAGARAH Juz. ke 2 








207. Dan dari antara manusia ada ?- %48 z ba, 
yang menjual dirinya karena hendak $ ai T. Y.Y 


mencari keridlaan Allah; dan Allah itu AS o7 a N NA EAS 
amat Penyayang akan hamba-hamba “ 7, 
, S, 2 
(Nya). AWAN D3 J CEN 


208. Hai orang-orang yang beriman! C GAG Y'A 

masuklah kamu sekalian ke dalam ke- 94 427 s 3 

selamatan: dan janganlah kamu turut en AN 

i - P 

langkah-langkah setan, karena sesung- , IEA AS aa PA ba AA 

guhnya ia itu musuh kamu yang nyata- OP 
Go SP 

209. Maka kalau kamu tergelincir, se- a à SANT, 

sudah datang keterangan-keterangan Ka P jo% a 

kepada kamu, hendaklah kamu keta- £7 y A. Pri TP 

hui bahwasanya Allah itu Gagah, Bi. 9 a a 

jaksana. Ga, Sarr pa 


230 e 
210. Bukankah mereka itu ) tidak 3 PN Ji o 
menunggu-nunggu melainkan keda- ENAS n WIE: aja Yi 
tangan ('adzab) Allah ??!) bersama ' 
malaikat, z (bawah) naungan dari ASI Gan Gay, el h5 
mega, 232) padahal telah diputuskan 2492ra S4 A PCE 
perkara itu 2°?) dan kepada Allah- č% Ab Ju SA 
lah dikembalikan sekalian urus- DAN 
an? 234) Su 


230) lalah mereka yang tidak mau percaya kepada keterangan-keterangan 
yang diberi oleh Allah kepada manusia. 

231) Mereka yang tidak mau percaya kepada keterangan-keterangan dari 
Allah itu berarti, menunggu-nunggu kedatangan "'adzab” dari Allah, bersama- 
.sama malaikat tu kang membawanya, 

232) Mega itu selalu diartikan rahmat, karena biasanya mega itu membawa 
hujan, dan hujan itu rahmat. 

Maka kedatangan adzab dar: Allah di bawah naungan mega-mega itu maksud- 
nya, bahwa orang-orang yang tidak mau percaya kepada keterangan-keterangan 
dari Allah itu menyangka, bahwa mereka akan terselamat dan akan dapat rahmat 
dengan sebab berpegang keras kepada agama mereka,padahal di bawah mega rah- 
mat yang mereka harap-harap itu ada siksaan dari Allah. 

233) Telah diputuskan perkara itu maksudnya, bahwa telah diputuskan oleh 
Allah, bahwa siapa yang tidak mau percaya kepada keterangan-keterangan-Nya 
itu akan mendapat siksa. 

234) Ma'nanya, bahwa sekalian urusan akan datang kepada Allah dan akan 
diperiksa olehNya. 





Juz' ke 2 (SAPI—BETINA) Surah ke 2 
211, Tanyalah Bani Israil, berapakah 


o Chos K 2 
ok A aa EAO ) 
keterangan nyata yang Kami telah beri LA sy T 
kan kepada mereka? ??5) Dan barang- $ 4” 4l e 2 Lin 
siapa menukar ni'mat Allah ***) se- VANE E ma 
sudah datang (keterangan) kepadanya, LE 4 aD aa A PEG 
maka sesungguhnya Allah itu sangat 3 


pedih siksaNya. AS IS ALA S6 EA AU 
Si 


212. Dihiaskan kehidupan dunia bagi 4 3 7.” | Ia, 

IM . 1 . | 

orang-orang yang kafir, ??'y dan me- A Gi yo p 
A è p ? 


reka menghina orang-orang yang ber- sahosi cii 


iman, padahal orang-orang yang ber- j - pi MFE 
bakti itu lebih mulia daripada mereka, as roA 


pada hari Kiamat; dan Allah itu mem- - 44,2 - i ATEA 
beri dengan tidak berhitung kepada Ti pe Eg 


siapa yang Ia kehendaki. | a EA TA 


213. Adalah manusia itu satu ummat %7 SL! pb 
yang tunggal, (lalu berselisihan), maka Haa KN II po yy” 


sa % J bn 
Allah bangkitkan nabi-nabi sebagai 4? “ -J - AFERE 


penggemar-penggemar dan pengancam egita Agy 


pengancam, dan beserta mereka Ia - Pm - 1 ea, pr... 
turunkan Kitab-Kitab dengan (mem- GE ve TSN 


bawa) kebenaran, supaya ntara manu- 4 P aa, PEI TSI N AN 


itu) memberi keputusan antara manu- 

sia di tentang apa yang mereka deraan Aa e- AE 
selisihan; dan tidak berselisihan di 42 Pe TA AN 
(Kitab-Kitab) itu (pula) melainkan o II ya AL 
(ketua-ketua) dari orang-orang yang A TAN PAN Ce Y! 


235) Maksudnya, bahwa Kami telah beri beberapa keterangan yang nyata 
kepada Bani Israil supaya mereka turut jalan yang ditunjukkan oleh Al- 
Qur'an. 

236) Menukar ni'mat Allah itu artinya, menukar perintah-perintah atau ke- 
terangan-keterangan Allah, karena tiap-tiap perintah dan keterangan Allah itu 
sebenarnya satu ni'mat, sebab orang yang mengerjakannya itu akan dapat ni'mat 

237) Ya'ni, harta dunia ini telah jadi satu perhiasan yang amat cantik dan 
penting bagi mereka sehingga mereka ubah keterangan-keterangan dari Allah, 
tentang kebenaran nabi Muhammad, hanya untuk mendapatkan harta dunia itu, 
karena sekiranya mereka turut nabi Muhammad, niscaya mereka tidak jadi ketua - 
ketua agama lagi. Maka dengan tidak jadi ketua-ketua agama itu, mereka kehi- 
langan hasil dunia. 


63 


Surah ke 2 . AL — BAQARAH Juz' ke 2 





diberi (Kitab-Kitab) itu, sesudah da- 0-4 API ” 
tang kepada mereka kenyataan-kenya- ("Sx ca Eri nada 
taan, karena kedengkian di antara TE oa" 


mereka itu. Tetapi Alah unjukkan C Gp BA A SK 
jalan yang lurus, dengan pertolongan- o, 

Nya, ban orang-orang yang beriman Aun Sasa ajaaa | 
di tentang kebenaran yang orang- TA Wang 2 na 14 ER 
orang (durhaka) itu berselisihan; dan L i 

Allah itu memimpin orang yang Ia Ea p, P 5 i z 
kehendaki ke jalan yang lurus. op a 


i Se 2.2 
214. Atau apakah kamu sangka, bah- ERYR: n pa wmi YI 
wa kamu akan masuk surga, sedang , AE 20 


G S 
belum datang kepada kamu (keadaan) óy. Aji Gu UI | 
seperti mereka yang telah lalu dahulu Ka Ita, 2 ad 


| | K 
daripada kamu, padahal mereka itu Pn aaa" SS a AS 
kena 'kesusahan (harta benda) dan f | a 


kecelakaan (badan) dan di goncang SI f A Ga CA 


akan mereka itu, sehingga rasul 
o2 / 034 ag da 
i TA (yak 


(waktu itu) dan orang-orang beriman 4 

yang besertanya, bertanya : “Bilakah Lx a Pa 
(datang) pertolongan Allah ?” (Di- 2 AN ta, GA 
jawab: ) "Ketahuilah bahwasanya Yi La AA Bni 
pertolongan Allah itu dekat”, | Z 5 AG 4. 


& ` 


LN 


215. Mereka akan bertanya kepadamu - °% #74 ri TEH r 
bagaimana mereka (mesti) membelan- OT EAA jU IX Ca Yo 
jakan. Katakanlah : "Apa-apa kebaik- 6 ^ o os AA 22, 
an yang kamu belanjakan, maka LA a aa J 
(hendaklah ada) untuk ibu-bapa dan y Sea 

keluarga yang hampir, dan anak-anak $ SBC SUA | 
yatim dan orang-orang miskin dan 


Pd # 
orang pelayaran: ?38) dan apa-apa ETIE afa 
ANA ALAS Y 


kebaikan yang kamu kerjakan, maka AE AKAN 4 
sesungguhnya Allah itu amat Menge- Suaa 


tahui akan-dia. Şa, 

216. Diwajibkan kamu an bagi kamu; SA | 2 F se A 

dahal ia itu satu kebencian bagi kamu: ku aS AG sr Pa Yi 
sedang boleh jadi kamu benci kepada 


Tn F AE 





238) Yang keputusan belanja di jalan. 
64 


Juz ke 2 - (SAPI — BETINA) Surah ke 2 


sesuatu, padahal ia itu satu kebaikan IK : MPN: nan AA 3. 
bagi kamu: dan boleh jadi kamu suka 
kepada sesuatu, padahal ia itu tidak AH H 1 H. A AL 0, 


baik bagi kamu: dan Allah itu menge- & Yeah yag ps 
tahui, dan kamu itu tidak mengetahui. gt A ose A 


217. Mereka akan bertanya kepadamu Li an. PEY N Yy 
dari hal bulan yang mulia, ??°) pe 2 D | 
(yak'ni darihal) berperang di (bulan) f Sa dan 35 Pel 
itu. Katakanlah : "(Bahwa memulai) 5.1 , p 
peperangan di (bulan) itu (dosa) & 3 ya - SO . SA) 
besar, tetapi menjauhkan (manusia) ” 

daripada jalan Allah, dan kufur kepa- AU year p cai sen 5 


da-Nya, dan (menjauhkan manusia "“ 


daripada) Masjid yang mulia, dan A aa A I Sasa 


mengeluarkan penduduknya dari situ, ; & 53 77 

(adalah) terlebih besar (dosanya) pada » Ka £ j KA 
pandangan Allah; dan fitnah itu ada pan GEN, P os 
lebih besar (dosanya) daripada pem- e . SENP f 99 Ha 
bunuhan: dan mereka itu tetap akan aer 
memerangi kamu, hingga (dapat) * s ea 
mereka memalingkan kamu ea 


agama kamu, jika mereka bisa: dan 4,04 AK Te 

barang-siapa dari antara kamu ber- ae Gas LA OS 
paling daripada agamanya, lalu ia ma- 3 HA la SL a 
ti, padahal ia (tetap) kafir, maka p 

gugurlah 'amal-amal mereka di dunia Ki "ui 5, AM 1” 
dan Akhirat, dan mereka itu ialah pu Ta IPP AN 3 
ahli neraka yang mereka (akan) kekal ah A 
di dalamnya. | 4 


- # 

218. Sesungguhnya orang-orang yang Ca 2313 Pa YIA 
beriman dan orang-orang yang ber- E EE T 
hijrah serta bekerja keras di jalan thoa JG Alag AM 
Allah, mereka itu (orang-orang yang) 4 7 97 qafes 7, 

AA y É) CO Aali 
berharap rahmat Allah; dan Allah itu . Pi P uda 

P # 

Pengampun, Penyayang. (SI P, PAS gg aj 


239) Yaitu bulan Rajab. 
.65 


Surah ke 2 AL — BAQARAH Juz' ke 2 


J4 3r 
219. Mereka akan bertanya kepada- pa ar Y s Ag Lg yig 
mu, dari hai arak dan judi, Katakan- $ 


lah: ”(Bahwa) di dua perkara itu ada y | Siis Fa KA 
dosa yang besar dan ada beberapa ~=,” kerdi ni 2 
manfa’at bagi manusia, tetapi dosa ke- a 4 Y gi 2 Yus Aoi g : 
duanya lebih besar daripada manfa'at 


keduanya,” dan mereka akan bertanya į D á Hí Mf Ng Uma 


kepadamu apa yang mereka mesti be- , 


lanjakan. Katakanlah: ”Selebih dari GZA AA D y AI Ka sa 
perlu.” Begitulah Allah terangkan pan" an 


kamu ayat-ayat-Nya supaya kamu ber- e? Í Y Pen 





fikir. : 3 Ang 
220. Di (urusan) dunia dan Akhirat: agak PENA ROR | 
dan mereka akan bertanya kepadamu Dang D DA iga 3 yY. 
dari hal (mengurus) anak-anak yatim. a34 AA L sara 
Katakanlah: ”(Bahwa) atur beres ***) ne War jS ad AI us 


(urusan) mereka ada lebih baik, dan see, 0 zofe Ird 2 Agu 4 
jika kamu bercampur (urusan) dengan Pa |33 PA Ó yr 
mereka, maka mereka itu saudara-sau- k EEE ETP 


3S soni , 
dara kamu, **') dan Allah mengeta- a as 1g 
hui orang yang berbuat jahat daripada © 


orang yang berbuat baik: dan jika ta KAL A £ 
Allah kehendaki, niscaya Ia beratkan ing K | nsp: 
kamu, ?42) karena sesungguhnya gp ago 2 
Allah itu Gagah, Bijaksana.” | E telat Tep 
221. Dan janganlah kamu berkawin EF oh Si 4 

kepada perempuan-perempuan sa Ha Yg yy 
syrik. hingga mereka beriman: dan se- WE $, A 

sungguhnya seorang hamba perempu- ORS AAN: Telan 


an yang beriman itu lebih baik dari- ,»," 
pada seorang perempuan yang mu- KE (5); AE 

240) Mengatur beres. Mengatur pelajarannya, didikannya, makan-minumnya, 
= dan lain-lain keperluannya, dan juga mengatur perhitungan tentang harta benda- 
nya, dan belanja-belanja yang dikeluarkan untuk dia, dan juga urus hartanya, su- 
paya bisa dapat hasil dan keuntungan. ' 

241) Maksudnya, bahwa kalau kamu satukan urusan makan-minum kamu de- 
ngan anak-anak yatim yang kamu urus, dan juga kamu satukan perdagangan kamu 
dengan perdagangan yang kamu jalankan’ dari harta anak-anak yatim itu, maka 
hendaklah kamu berlaku patut, jujur dan adil, karena mereka itu saudara-saudara 
kamu. 

242) Yaitu jika Ia wajibkan kamu menjaga dan mengurus anak-anak yatim de- 
ngan urusan yang sendiri-sendiri, tidak boleh bercampur makan-minum atau da- 
gang niscaya jadi keberatan atas kamu, 





66 


Juz ke2 (SAPI — BETINA) Surah ke 2 


syrik walaupun (kebagusannya) meng- a Z Ze 231 KG: (2 
gemarkan kamu; dan janganlah Td HAA a X 
kawinkan (perempuan dari kamu) ke- 9 9. $ = per2, ozas 
pada orang-orang musyrik hingga me- ERA dad 9 SAN 
reka beriman. Dan sesungguhnya se- Pe 

orang hamba laki-laki yang beriman REA K pip 25 3) por 
itu lebih baik daripada seorang laki- sys, 309 z ira Ra 
laki yang musyrik walaupun (keba- ILY AI 4 MN 
gusannya) menggemarkan kamu. Me- : 


reka itu mengajak kamu ke neraka; a MB: ep An ra dy 


dan Allah mengajak kamu ke surga ” / Da fa. 


dan kepada keampunan dengan per- Li 
tolongan-Nya: dan Ia terangkan perin- real Hu s a 


tah-perintah-Nya kepada manusia su-. Losi tu r2 
paya mereka ingat. Kor 

222. Dan mereka akan bertanya ke- f -2 yvr 
padamu dari hal (hukum) haid, 243) 7 *- HET aj Li 


Katakanlah: ”Ia itu satu kemadlar- - T A 
ratan. **4) Oleh sebab itu hendaklah La jk SS SAN 


kamu berjauh diri daripada perempu- II Fa £ 
an-perempuan di (waktu) haid; dan Lp Sa. >E) LN 3 
janganlah kamu hampiri mereka hing- - °% KAK “ T ?, EE P 
ga mereka bersih; maka apabila me- H3 AJe5 2 COP 

reka telah bersuci, bolehlah kamu 4 A A s er NA prt 13 
hampiri mereka sebagaimana Allah pe- Pe Yan Dn Ya 
rintah kamu, ?44a) karena sesung- 


guhnya Allah suka kepada orang-orang La Ya 2 AS! SI a5 


yang bertaubat, dan Ia suka kepada — F o wrr i 2 1, 
orang-orang yang bersih.” A 


Ana 


223.Isteri-isteri kamu itu ladang kamu y Si 2, 39 YY 
Oleh sebab itu, datangilah ladang ka- F % a s Y 


mu sebagaimana kamu kehendaki? “5) 33 E Dan 


Inu Ha 





243) Maksudnya di sini, hukum bercampur dengan perempuan-perempuan di 
dalam masa haidnya. 

244) Maksudnya, bahwa haid itu satu hal yang bisa mendatangkan kemudla- 
ratan bagi diri perempuan dan diri laki-laki kalau mereka bercampur. 

244a) Yaitu bercampur dengan mereka di tempat yang teruntuk bagi menanam 
benih, serta dengan maksud supaya terpelihara daripada zina, dan juga supaya 
dapat anak yang shalih. : 

245) Maksudnya, bahwa kamu bercampur dengan isteri-isteri kamu dengan apa 
saja cara yang kamu kehendaki, asal saja di tempat menanam bibit. 


67 


Surahke2 . AL— BAQARAH Juz' ke 2 








dan sediakanlah untuk diri kamu; | - £ a 
246) dan takutlah kepada Allah; ? 47) pÁ 3 IN AS y 
dan ketahuilah bahwasanya kamu , ss. a Sar 
akan menghadap-Dia, dan girangkan- LAS Hand SAYA, igo gI A | 
lah orang-orang yang beriman. | 


2 oly KAA 


224. Dan janganlah kamu jadikan (na- a AJI EN, yr 
ma) Allah itu satu sasaran ***) bagi Aa z P n 
sumpah-sumpah kamu (yang meng- uaii; Wa Aap) 


halangi) kamu berbuat kebaikan ***) 3 
or 


dan berbakti dan berbuat perdamaian ESY Ga Apa Ly 


antara manusia: dan “Allah itu Pen- A 
dengar, Pengetahui. Goy e 2 


225. Allah tidak masukkan perhitung- AYI T Si) 5, “ro 
an kamu apa yang sia-sia di dalam 


sumpah-sumpah kamu, ***) tetapi Ia e ÁSI i ka 1G 


masukkan perhitungan kamu apa- yang og 


3 - 
dikerjakan oleh hati kamu: dan Allah 4 5 19 S7 Ke Ka G3 


itu Pengampun, Penyabar. f; 
tet f y 


ed, 


246) Ya'ni, hendaklah kamu cari isteri-isteri dari famili yang banyak anak, dan 
hendaklah kamu bercampur dengan maksud dapat anak untuk persediaan bagi ka- 
mu di dunia buat membantu kamu dan untuk mendo'akan kamu sesudah kamu 
meninggal, 


247) Hendaklah kamu takut kepada Allah, jangan sampai kamu tarohkan 
benih yang berharga itu di bukan tempatnya yang dijadikan dan dihalalkan oleh 
Allah, dan jangan sampai ditaroh di waktu yang dilarang. 


248) Sasaran atau sasar itu satu barang yang digantung atau dicacak jauh 
untuk jadi satu tempat percobaan bagi orang yang belajar menembak atau me- 
manah. Jadi, ma'nanya, bahwa nama Allah itu janganlah kamu jadikan satu 
tempat untuk ditujukan kepadanya sumpah-sumpah kamu. 


249) Maksudnya, bahwa sumpah yang tidak disengaja betul-betul dengan hati 
itu tidak dianggap, 


250) Telah jadi kebiasaan di lidah orang-orang “Arab dari zaman dahulu sam- 
pai masa sekarang juga, apabila berkata-kata, suka sekali mereka menyelang-nye- 
langi dengan perkataan “Wallah” (demi Allah). Perkataan “Wallah” yang mereka 
pakai itu biasanya bukan dengan maksud bersumpah, hanya untuk menguatkan 
perkataan. Oleh sebab yang demikian, maka sumpah yang digunakan di da'am 
perkataan biasa sebagaimana yang tersebut itu, Allah namakan sumpah yang ria- 
sia, ya`ni sumpah yang tidak dimasukkan perhitungan. Jadi, kalau seorang b:r- 
kata dengan cara biasa: "Wallah, saya tak mau pergi ke sana,” lantas sesudah itu 
ia pergi, tidaklah dinamakan dia pemecah sumpahnya, dan tidaklah wajib ia 
bayar denda sumpah. 


Juz' ke 2 ( SAPI — BETINA) Surah ke 2 


| 3. 2 ; 
226. Orang-orang yang bersumpah SA? “ Arah 
hendak berjauh diri daripada isteri- (f SEN OA wA Sa 
isterinya itu, boleh tunggu (paling la- y "A4 914 J4”... 2002 AU” 
ma) empat bulan. ?5!) Sesudah itu yA aa adu 
kalau mereka kembali, maka Allah P, 2 J981 A Cart 


itu Pengampun, Penyayang. ? 52) PV Iya AI ON 
227. Dan jika mereka mau talak, ma- Lt 4” LX 3.0.5 

ka sesungguhnya Allah itu Pendengar, 5: JA gaze oly ya 
Pengetahui. M A 7 A3 AS 


228. Dan perempuan-perempuan yang , #47 Peng PAN 
ditalak itu (wajib) menahan diri me- Sea Ao Loan yra 
reka (selama) tiga kali bersih (daripada 


g 2 gp P 
haid); dan tidak halal mereka me- NY: , “J4, SA vs ANN 
nyembunyikan apa yang telah dijadi- Yj jI Diret 4 


kan oleh Allah di dalam kandungan- “. 1? TETRA gan 0 

kandungan mereka, ***) jika memang JAS CK ul Kan, db 

mereka beriman kepada Allah dan hari „^ , yy, , 33 

Kemudian, dan suami-suami mereka OH D SA ya 23 du 
.. 1 # e 


ada berhak menarik kembali akan me- berak ng 
reka di dalam ( masa 'iddah ) itu, S1 441 . ai MN 
ALA AYI pai AL 
251) Maksudnya, bahwa orang yang bersumpah tidak mau amir kepada 


254) jika mereka mau berbuat da- 
isterinya dengan tidak menentukan masa berapa lama itu, tidak buien membiar- 
kan isterinya lebih daripada empat bulan: yakni, sehabis empat bulan, hendaklah 
ia kembali kepada isterinya itu sebagaimana yang tersebut di Ayat 226. 

Orang yang bersumpah dengan tidak berbatas itu, kalau kembali kepada isteri- 
nya sebelum empat bulan, wajib ia bayar denda. 

Adapun orang yang bersumpah tidak mau hampir kepada isterinya sebulan, 
umpamanya, maka kalau ia kembali sebelum sebulan, wajib ia bayar denda. 

Menurut beberapa keterangan dari Hadits-hadits, bahwa sesudah empat bulan 
itu, wajib dipaksa oleh pemerintah akan si laki-laki kembali kepada isterinya, atau 
ceraikan dia, supaya bisa ia kawin kepada orang lain. : o 

252) Maksudnya, bahwa kalau mereka kembali kepada isteri 'steri mereka, nis- 
caya Allah ampunkan mereka, kalau betul mereka bersumpah itu karena hendak 
menyusahkan perempuan-perempuan, bukan karena hendak memberi pengajaran 
kepada mereka, karena Allah itu Pengampun, Penyayang! 

Menurut beberapa Hadits, bahwa kalau tidak ada sebab yang betul, dilarang 
keras seorang bersumpah tidak mau hampir kepada isterinya. 

Hanya dibenarkan dia bersumpah seperti yang tersebut, kalau perempuannya, 
Ta mengerjakan kesalahan yang patut dibalas begitu. supaya tidak ia berbuat 


i, 
253) Maksudnya, bahwa perempuan-perempuan yan telah dicerai oleh' suami- 
nya itu, kalau ada mengandung, wajib khabarkan, dan haram mereka sembunyi- 
kan khabar itu, 

254) Maksudnya, bahwa suami yang telah menceraikan isterinya ada hak boleh 
tarik kembali akan isterinya itu sebelum lepas iddah. Ma'na tarik kembali di sini 
bukanlah dengan paksa, tetapi dengan nikah kembali, yaitu dengan suka si perem- . 
puan dan di Ha Kar saksi-saksi, karena perempuan itu telah ditalak (diceraikan), 
sedang ma'na talak itu — menurut sekalian kitab-kitab Fikih — tidak lain melain- 
kan ialah memutuskan perikatan nikah, Maka perikaian nikah itu, apabila telah 
putus, tentulah kembalinya perlu dengan nikah pula. . | 


- 


69 


Surah ke 2 | AL — BAGARAH Juz ke 2 





mai; 285) dan perempuan itu ada 12211 "15 Kon w, 
mempunyai (hak) setimbang (dengan DN SAS JO Ya 


a A 


hak laki-laki) terhadap mereka dengan 4 7o GL 2 114.51, 0 
cara yang sopan, 256) tetapi laki-laki AMA It NS 


ada mempunyai derajat (kekuasaan) g ,, PEERI F S FE. 

atas perempuan-perempuan ?*7) dan gé JG, NI mad 

Allah itu Gagah, Bijaksana. ge Gee pj E 
DIA LAN 9 A 


229. Talak itu (hanya dua kali; ***) $ e, ez- Anak 
sesudah itu, (hendaklah kamu) ruju Se wi GAN vra 


2 HP . 
lepaskan (mereka) dengan cara yang GESA ASI JAN 
ed ea E | ! p NG af S SANG 
Kepada marcha m tetapi ia (aki MG SRA 
dan bin ag) memelihara butar lat GEL NG 


” di at P 





255) "Jika mereka mau berbuat damai” itu sepatutnya diartikan, bahwa 
suami-suami itu boleh tarik kembali akan isteri-isterinya yang telah dicerai, jika 
mereka (laki-laki dan perempuan) mau berbuat damai, karena tidak bisa jadi 

erdamaian kalau laki-laki mau tetapi perempuan tidak ; atau tak bisa jadi baik, 
alau satu fihak mau dan sefihak lain tidak mau.: > 

256) Maksudnya, bahwa hak perempuan-perempuan aa suami-suaminya 
di dalam hal perhubungan rumahtangga, ada sama setimbang dengan hak suami- 
suami terhadap isteri-isterinya. Sekalian itu atas jalan dan cara yang sopan. 

257) Sungguhpun hak suami sama setimbang dengan hak isteri, tetapi 
suami ada mempunyai hak berkuasa atas isteri, sedang isteri tidak berkuasa 


atas suami. 

258) Maksudnya, bahwa talak yang boleh kembali lagi, atau yang dinamakan 
talak ruj'i itu, hanya dua kali, yaitu kalau seorang suami mentalak isterinya 
sekali, maka boleh ia kembali lagi dan kalau ia talak kedua kalinya masih boleh 
ia kembali lagi, tetapi kalau ia t ak ketiga kalinya, maka tak boleh ia kembali lagi 
kepada isteri itu, melainkan sesudah isteri itu kawin kepada orang lain, dan orang 
itu pula kebetulan ceraikan dia. : 

eorang perempuan yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya itu, menurut 
keterangan dari hadits Nabi, bahwa berdosa seorang laki-laki kawin kepadanya 
dengan maksud hendak menceraikan dia nanti, supaya ia bisa kembali kepada 
suaminya yang menceraikan tiga kali itu. Orang yang naptu, dinamakan dia 
"muhallil” artinya tukang membikin halal atau juru halal. Tetapi di tanah-tanah 
Melayu, "muhallil” itu dinamakan "cina buta”. . 

enurut hadits Nabi itu bukan saja orang jadi muhalli!” berdosa, bahkan 
berdosa juga si laki atau si isteri yang minta orang jadi ''muhalli!” baginya. 

259) Sebabpun dikata "hendaklah kamu lepaskan mereka dengan cara yang 
baik” karena perempuan yang telah dicerai oleh suaminya itu, wajib duduk di 
dalam rumah atau dalam penjagaan suaminya. Maka sesudah habis iddah, hendak- 
lah suaminya lepaskan dia dengan cara yang baik, yaitu dengan menyerahkan 
hak-hak perempuan itu serta sampaikan ke rumah ibu-bapaknya atau familinya. 


- -—-— IN 


Juz' ke 2 ( SAPI — BETINA) Surah ke 2 


bahwa mereka tidak akan bisa meme- Ab! AAS Lip Sa 
tidak ada halangan atas mereka LAGI Ud de AG 
ma kan muat maba An 20N) GE Dad 
maka janganlah kamu langgar dia; SAN A8 SE GAS 
Pe pa aye 
orang-orang yang menganiaya. | 


, | 
Jon r? UN But 
230. Sesudah itu, kalau ia talak dia Ad Ker an Su na 


i | an J : EM 
Sa na a mat DOEK SI 
sana kada Tp an da GALU PENG Gile 
Pa taia Pe Gg AU EOS GGS 
AP alan era Yng SISA Oa KL 
demikian itu batas-batas Allah, Ia 


e BA Santang 
terangkan dia kepada kaum yang CO peer ea 


- mau mengetahui. 


a SA angan LIIG g 
231. Dan apabila kamu mentalak ORI Sh esaloi lg yri 
perempuan-perempuan, lantas (ham-  „oJe, 23 #22 ary... 
pir) sampai tempo (iddah) mereka, AI AA KAP Cet 
. maka hendaklah kamu ruju’ kepada y AR ata s 
ka d car an, atau 2 
mereka dengan cara yang sop IAI 3 SB pang 


kamu lepaskan mereka dengan cara 


J a s 
yang sopan; dan janganlah kamu y tt ad 7. NA g 


ruju’ kepada mereka dengan maksud Pn 


hendak menyusahkan (mereka), ka- A 15 s : 23 AD 3 i5 055 


260) Maksudnya, bahwa kalau kamu, orang-orang yang jadi hakim juga, 
sesudah periksa dan merasa bahwa mereka itu tidak akan bisa setuju bersuami 
isteri (lagi) dengan betul dan damai, maka tidaklah ada halangan si perempuan 
menebus diri dari suaminya dengan memberikan kembali apa-apa pemberian 
suami itu, atau memberikan kepada suami itu apa-apa dari haknya sendiri dengan 
ridla, bukan dengan paksa. 

261) Maksudnya, bahwa tidak ada halangan si perempuan kasi apa-apa buat 
menebus dirinya, dan tidak ada halangan si laki menerima pemberian itu, 

262) Maksudnya, bahwa perempuan yang dicerai oleh suaminya ang kedua 
ini, boleh kembali kepada suaminya yang pertama yang menceraikan dia tiga kali. . 


Z1 


Surah ke 2 


AL — BAQARAH 





rena (dengan itu) kamu akan melang- 
var (batas-batas Allah): dan barang- 
siapa berbuat demikian. maka sesung- 
guhnya (berarti) ia menganiaya diri- 
nya (sendiri), dan perintah-perintah 
Allah itu janganlah kamu jadikan per- 
mainan, dan hendaklah kamu ingat 
nimat (pemberian) Allah atas kamu, 
dan (ingatlah) apa-apa yang Ia turun- 
kan atas kamu, yaitu Kitab (Al- 
Qur'an) dan kebijaksanaan yang Ia na- 
sehati kamu dengan itu: dan hendak- 
lah kamu berbakti kepada Allah dan 
hendaklah kamu ketahui, bahwa se- 
sungguhnya Allah itu Mengetahui tiap- 
tiap sesuatu. 


232, Dan apabila kamu mentalak pe- 
rempuan-perempuan, lantas mereka 
sampai kepada 'iddah mereka, maka 
janganlah kamu ?8?) halangi mereka 
bernikah kepada (bakal) laki-laki me- 
reka, apabila mereka telah setuju di 
antara mereka dengan cara yang so- 
pan: yang demikian itu dijadikan na- 
sehat bagi orang yang di antara kamu 
yang percaya kepada Allah dan hari 
Kemudian, yang demikian itu lebih | 
untung bagi kamu dan lebih bersih: 
dan Allah itu mengetahui, tetapi kamu 
tidak mengetahui. 


233. Dan ibu-ibu itu ***) (wajib) me ¢ 77 


nyusui anak-anak mereka dua tahun 
yang sempurna, (yaitu) bagi Sa aa 
yang mau menyempurnakan penyusu- *— 
an itu ?S5) tetapi (wajib) atas laki-laki 
yang punya anak, memberi makanan 2 
dan pakaian bagi ibu itu dengan cara 
yang patut, tidak diberatkan seseorang 
melainkan (menurut) kelapangannya: 





263) * Kamu i 
berkuasa atis perempuan itu. 


Juz’ ke 2 
MA £ ii 
Haa 55, 2 
D aj 


Ma Ss 
Sy. R 3 
$ o Wi 


4 
# Pa 


P 


KAD Iya 


Sal AN A15 yry 
TKA TAG NA jy 
E CN": W Oa 


A Ir 


en pg 
y Sa d Eg MOHE PEAN 
oa? P 


DA iha OÉ 
KA AK 3 GT BAYI 


OP Sadap LAU YY 

Pra 
A Ne 
Tn ELANG sa 
Jua Lia 


di sini maksudnya, ialah orang-orang yang jadi wali atau yang 


264) Yaitu perempuan-perempuan yang telah dicerai. 
255) Ya'ni, jika perempuan-pereompuan yang dicerai itu mempunyai anak- 
“nak sedang suami-suami mereka mau mereka menyusui anak-anak itu dua tahun, 


ika wajib mereka menyusui selama itu. 


an A 


Juz ke 2 2 (SAPI —BETINA) Surah ke 2 


(dan) jangan disusahkan seorang ibu 
lantaran anaknya, dan jangan (disusah- 
kan) seorang bapa lantaran anaknya, 
dan (kewajiban) atas waris (bagi bapa) 
itu sama dengan yang (tersebut). Teta- 
pi jika mereka berdua mau putuskan 
penyusuan dengan ridla dan musyawa- 
rat, antara mereka berdua, maka ti- 
daklah ada halangan atas mereka (di 
tentang itu): dan jika kamu mau men- 
cari (perempuan) untuk menyusui 
anak-anak kamu, maka tidaklah ada 
halangan atas kamu, apabila kamu se- 
rahkan (upah) yang kamu mau beri, 
dengan cara yang patut: dan berbakti- - 
lah kepada Allah: dan ketahuilah bah- 
wasanya Allah itu amat Melihat apa- 
apa yang kamu kerjakan. 


234. Dan orang-orang yang meninggal 
dunia dari antara kamu padahal mere- 
ka meninggalkan isteri-isteri, (hendak- 
lah) isteri-isteri itu menahan diri-diri 
mereka (ber'iddah) empat bulan sepu- 
juh hari: sesudah itu, apabila mereka 
sampai kepada tempo (iddah) mereka, 
maka tidaklah (patut) ada keberatan 
atas kamu ***) tentang apa yang me- 
reka kerjakan di diri mereka dengan Uta 
cara yang sopan, **”) dan Allah itu 
amat Mengetahui apa-apa yang kamu 
buat. 


235. Dan tidak ada larangan atas 
kamu ***) tentang peminangan yang 
kamu sindirkan kepada perempuan- 





DA aan YG 


| aa NE Kera 


8. $ # y e AF a T 3 
HN 9U A5 
g ER Pan 

ka Jaa : 3x91 ui 


1 KA 
Su Ca 
13900 A y 1, 

jan D A Paf OOPP 
saudi o LL e 
4 t Pa sor IN 


IPA á SY ? 


a... F e 


2 PERAS 5 
PAGI ret 


PA ai S 


A 317453 


P a TAS 


EI AAN ELN 


IRE 
PRE RHET Sah 


A 


ana er AA vro 


266) “Kamu” di sini, ialah wali-wali atau orang-orang yang berkuasa atau yang 


jadi penjaga bagi perempuan-perempuan itu. : 


267) Ya'ni, janganlah kamu larang berhias diri untuk menerima pinangan dari 
pihak laki-laki yang mau kawin kepada mereka. 
268) “Kamu” di sini, maksudnya kaum Muslimin. 


13 


Surah ke 2 AL — BAQARAH Juz’ ke 2 





perempuan itu,. 26?) atau (tentang #L LG y Spee 
maksud yang) kamu simpan di dalam Yg daa Alah opa ag 
hati kamu: 270) Allah mengetahui °% Fi A y 7 2a% Jana 
bahwa kamu akan mengingat perem- Sa zi 
puan-perempuan itu; ?”1) tetapi ja- ¢ 2 .» Tah pn ge Ata 
nganlah kamu berjanji kepada mereka A pAg gp S IIDA I P An 
itu di dalam rahasia, melainkan (bo- $, ep7 $, sale.) G 9 
leh) kamu berkata perkataan yang so- Ls 9 paa Y Ig i ) ya SIN 
pan; dan janganlah kamu tentukan ⁄, aa ap 
ikatan nikah, hingga kewajiban , A5 Ai EVITO SE 
(iddah) itu sampai temponya; dan ,, Ta pa Pa 
ketahuilah bahwasanya Allah itu me- SUA ajal Ka Ne 
ngetahui apa-apa yang di.hati kamu; Jing Fak ja 2. 
lantaran itu, takutlah kepadaNya; dan Aa ia Pin a AAN 
ketahuilah, bahwasanya Allah itu Pe- Y Kar 2 2 


ngampun, Penyabar. Page elan, nh 
si i ma pb Olgas! 
236. Tidak ada tanggungan atas ka- 7 SA Mj) $ 2 e FURY yra 


mu kalau kamu ceraikan isteri-isteri F o 

sebelum kamu sentuh mereka, atau +4 & Siar R R Tar 
(sebelum) kamu tentukan satu keten- 2 u e o PAM 
tuan (mas kawin) untuk mereka, te- , JaJus, 22.4 MTA iz 
tapi hendaklah kamu bekalkan bagi DD YAA aa anay 3 OA SHA 
mereka satu bekalan dengan cara yang 7) Tg. IE “Tak : 3 
patut; ?72) (yaitu) orang yang ber- Kid Aego) As arse Gé 


kelapangan, menurut ukurannya; dan e 5 a 
orang yang berkesempitan, menurut 1 “£ y*”*. de II 
ukurannya (yaitu) sesungguhnya satu Ga Sg Yea oa 
perkara yang patut atas orang-orang ` ne 2 KA 
yang (hendak) berbuat kebaikan. p3 naaa 


| sI IIan o 

237. Dan jika kamu ceraikan mereka “ar PON: A TWE i h 
sebelum kamu sentuh mereka, padahal II 5.3, I 3 
kamu telah tentukan bagi mereka “2. da LD Ka 
satu ketentuan (mas kawin), maka yA Mg DAN d3 
(wajib kamu bayar) separoh dari apa»? 4” 4” “« * Ka nEn 2 

yang kamu telah tentukan, kecuali SI da 
kalau perempuan - perempuan itu. e 


Sinar .0! PETA 
(suka) lepaskan (haknya),”7?) atau <$ Ia dpan o! 


269) Ya’ni, semasa mereka di dalam iddah. 

270) Yaitu maksud hendak kawin dengan mereka sesudah selesai iddah. 

271) Ya'ni, kalau mereka baik budi pekerti atau baik rupa, tentu kamu ingin 
jadikan isteri-isteri. Hal ini tidak salah. « 

272) Maksudnya, bahwa perempuan-perempuan yang kamu ceraikan itu hen- 
daklah kamu beri apa-apa pemberian yang patut, menurut kekuatan kamu masing- 
masing. 

274) Ya'ni, halalkan mas kawin. 


74 


Juz' ke 2 ` ( SAPI — BETINA) Surah ke 2 





orang yang memegang simpulan per- "304 "4, 

nikahan itu *”*) (suka memberi Sak J! Lah Ea 
cukup): tetapi bahwa kamu memberi Soa PAN 
(cukup) itu ada terlebih hampir kepa- t I- wo VERR Íj s A| 
da kebaktian: dan janganlah kamu KAI 
lupakan kebaikan (pergaulan) antara TE A15 NN Sa 
(keluarga) kamu: sesungguhnya Allah 2 a iz, 
amat Melihat apa yang kamu kerjakan. pa Jea) 30 PAR 


D. ” + 
238. Kerjakanlah dengan tetap akan :.. ls | AT as Y 
sembahyang-sembahyang ?75) dan T de! Urea 


akan sembahyang yang terlebih pen- 1.4 s D. Ha es Az NBA 
ting, *'*) dan hendaklah kamu berdiri A” 

3277 
karena Allah dengan khusyu ) die Duta ag a5 


239. Tetapi jika kamu takut, ?78) “1 L vra 
maka (kerjakanlah) dengan berjalan su Pe e“ , wp 

atau berkendaraan; ?7?) lantas apabila |, d 36 AR AN, BK $ | 
kamu telah aman, maka sebutlah akan 2 | Pa ` 


Allah sebagaimana Ia telah ajarkan Vi in KA AKAN 


kamu apa yang kamu tidak tahu. ? 8°) 


bj 


# Dada 
240. Dan orang-orang yang meninggal » 5 w .. 
dunia dari antara kamu, ?8!) padahal FASAIN Yt: 
ada meninggalkan isteri-isteri, (maka 4 , PR UAP 
hendaklah kamu jalankan) wasiat An) 2, ar? MIA 
(Allah) bagi isteri-isteri mereka itu, - š 


(yaitu) kasi bekalan 282) REES se- JIN EA Aa 


274) Yaitu suami. SEN 

275) Maksudnya di sini, sembahyang lima waktu. Sn 

276) Yaitu sembahyang ,'Ashar, dan ada yang faham sembahyang Subuh. 

277) Yaitu ketetapan hati dan ikhlas. 

278) Maksudnya, kalau kamu di dalam keadaan yang menakutkan kamu, yaitu 
umpama kamu di dalam waktu perang, kebakaran, gempa, dikejar oleh binatang 
atau perampok dan sebagainya. :- 

279) Maksudnya, kerjakanlah sembahyang itu dengan berjalan atau bertung- 
gangan; dan caranya itu tidak perlu teratur sebagaimana waktu aman, tetapi bo- 
leh kamu kerjakan sedapatnya saja. ' 

280) Maksudnya, kerjakanlah sembahyang sebagaimana Ja telah ajarkan kamu, 
dengan perantaraan Nabi-Nya, akan cara-cara sembahyang yang mula-mulanya 

kamu tidak tahu. ' 
281) “Kamu” di sini ialah orang-orang yang pegang wasiat si mati, atau ahli 
warisnya yang berkuasa. 

282) Yaitu makan, minum, pakaian dan apa-apa yang berhubungan dengan itu. 


i : | 13 


Surah ke 2 AL — BAQARAH | Jum ke 2 


— 





: | ' AP a. z8 PL 
tahun, dengan tidak keluarkan (mere- Yus Ya gen S6 G> er 
ka): 289) tetapi jika mereka keluar | , ,, KAP 
(sendiri), maka tidaklah ada kesalahan | ass g A 
atas kamu tentang apa yang mereka E pg 2g 
kerjakan di diri mereka, dari (per- Aji 33 KO ar 
kara) yang sopan: dan Allah itu Ga- 2 GL K 
gah, Bijaksana. A KER 
241. Dan perempuan-perempuan yang n ET Ji 
ditalag itu (wajib mendapat) bekalan t A “e LASA Ytl 
( nafkah ) dengan cara yang patut, a a 


(yaitu) satu kewajiban atas orang- ae E 3. HEY 
orang yang (mau) berbakti. Ki 


Ip! 3 4 Paweh r 
242. Begitulah Allah menerangkan hu- a o CA NI Sre iY 
kum-hukum-Nya kepada kamu supaya 


kamu mengerti. | Pa KA an 
A A L 


243. Tidakkah engkau fikirkan mere- 
ka yang keluar dari kampung-kam- " Pa GA San (vr 
pung mereka, karena takut mati, pa- a Dg 


dahal mereka beribu-ribu? ?°4) Lan- ws 
taran itu, Allah berkata kepada mere- Ba DAS Yi Ba Ag 


TH 3 33 Ja 
ka itu: ”Matilah kamu.” 285) Kemu- BA iga PARU 


dian, Ia hidupkan mereka. ?85) Se- AETAT EOE 
sungguhnya Allah itu mempunyai a a Ad 
budi atas manusia, ?87) tetapi keba- : 
nyakan manusia tidak menerima-ka- D9 KS Ja f iiSi; 
sih. | 


283) Yani tidak boleh orang yang berkuasa di rumah itu keluarkan perempu- 
an yang kematian suami dari rumah itu. 

284) Maksudnya,tidakkah engkau fikirkan bagaimana penakutnya orang-orang 
yang keluar dari negeri mereka karena takut mati oleh dilanggar musuh, padahal 
bilangan mereka ada beribu-ribu ? 

285) Lantaran mereka begitu penakut, maka Allah perintah mereka supaya 
mati, ya'ni Allah jadikan mereka satu kaum yang mati ruhnya, tertindas di bawah 
perintah musuh, karena orang-orang yang penakut itu patut menerima tindasan. 

286) Maksudnya, bahwa sesudah mati ruh mereka ditindas oleh musuh, maka 
Allah hidupkan mereka, ya'ni Allah jadikan dari anak cucu mereka yang berani, 
satu kaum yang hidup, yang tidak di bawah perintah orang lain. 

287) Maksudnya, bahwa menimbulkan satu kaum yang hidup dan merdeka 
dari antara satu kaum yang mati ruhnya dan terperintah itu, satu budi yang amat 
besar harganya dari Allah atas manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak meneri- 
ma kasih kepada Allah tentang budinya itu dengan mengerjakan perintah-perin- 
tahNya, 


16 


Juz' ke 2 ( SAPI — BETINA ) Surah ke 2 


4 é. af Z s 
244. Dan hendaklah kamu perangi AH! Jet SASS rét 
(musuh-musuh itu) di jalan Allah; dan sler > AT aya Y 
ketahuilah, bahwasanya Allah itu an aa ANGIN Yg 
amat Mendengar, amat Mengetahui. | . a ii jer 
245. Siapakah-dia orang yang mau me- ii Dan NA NO 
minjamkan kepada Allah, satu pinjam- A Jå as E SAR : CLR 2e 
an yang baik, *3*) supaya Ia ganda- Tema 
kan (pembayaran) itu baginya dengan Sa "7 ali - An PULL 
.beberapa banyak ganda? karena Allah VA 


itu menyempitkan (rizqi) dan meluas- ` 3 a II one 
kan, dan kepada-Nya - lah akan di- Dasa # demy 
Kenalkan kamu. B CN 3 SAN A a Y4 
246. Tidakkah engkau fikirkan ha E 


| ketua-ketua dari Bani Israil sesudah Baa DAH: AN ed DP 
(wafat) Musa, tatkala mereka berkata oh r 


s t se | 
kepada seorang nabi mereka: ''Lan- La J5 


tikkanlah seorang raja untuk kami, 1 o 
supaya kami berperang di jalan Allah’ “““ D Ja Pa ATU 


t do pes DAN. 
Ia jawab: ”Apakah tidak bisa jadi - a R a 16 
Bigo 


— kalau diwajibkan kamu berperang , Pes j 


— bahwa kamu tidak akan berperang?’ mr DES KE a. AM 
Mereka jawab: “Mengapa kami tidak 


mau berperang di jalan Allah, parana dadai aE 
kami telah dihalau keluar dari kam Jet, 
pung kami dan (dari) anak-anak = CE NN ANE 
mi?” Tetapi tatkala diwajibkan atas »« .. 4 P 
mereka berperang, berpalinglah mere- er Ja ea éi 
ka, kecuali sedikit daripada mereka, ogo 
dan Allah itu amat mengetahui akan An Ag a MA 
orang-orang yang menganiaya. 

TN, 
247, Dan nabi mereka telah berkata A PETI “t 

Yy 

kepada mereka: "Bahwasanya Allah HS Ot - ya 
telah bangkitkan Thalut sebagai raja ( 1 : 2 33 z0 WS MAN £ 


++ 


288) Meminjamkan sesuatu kepada Allah itu artinya, ialah mendermakan 
kemampuan kita di tentang urusan-urusan yang Alah perintah kita mengerjakan- 
nya. 


77 


Surah ke 2 AL — BAQARAH Juz' ke 2 
Na an aa 


| ej? PE > Ze .J Ed 
bagi kamu.” Mereka berkata: ”Ada- CK Pee taJ 


3 

kah (patut) ia berkuasa atas kami, » 4-2.» LŠ RE PE 

padahal kami lebih patut berkuasa a a NN a : 
A n 


daripadanya, sedang ia tidak mem- SJ JI Ga a PRET K" 
punyai keluasan dari harta?” Ia jawab: p 

“Sesungguhnya Allah telah pilih-dia ð 515 AI Sa adan 1 
(sebagai raja) atas kamu, dan Ia telah s) n f 
tambah keluasannya ditentang ilmu alg ar nar 2. 
dan badan: dan Allah itu memberi ke- 25 A EK s- ju 
rajaan-Nya kepada siapa yang Ia ke- Ai KEK 2 or 
hendaki: dan Allah itu Luas (pemberi- Far 
an-Nya), Mengetahui.” oe 

248. Dan telah berkata nabi mereka - , VA TU ia W 
kepada mereka: ”Bahwasanya tanda 4 A am Y YE A 
kerajaannya itu ialah, bahwa nanti aah 3 
akan datang kepada kamu Tabut itu, _%. 7e Én NI C 3 aKu 
yang di dalamnya ada (perkara-perka- p 3 + ; / 
ra) yang memuaskan hati ?8?) dari $ Let, Care Wrts 4. 
Tuhan kamu, dan (berisi) sisa dari apa adi Eh - m A 
yang ditinggalkan oleh keluarga Musa 5 T f 

dan keluarga Harun, yang dibawa Y TK PA ay pare 
oleh malaikat. ***) Sesungguhnya di i 1 313 NP na WAT II AUE 
dalam (hal) yang demikian itu ada tan- 

da (kebenarannya) bagi kamu, ??! Tua .. , D aa 
jika memang kamu itu orang-orang CA $ AA, YA oč S J! rg: AN 


yang beriman.” 


BR 


289) Di Ayat yang ke 247 itu Bani Israil tidak mau terima, bahkan seolah- 
olah tidak mau percaya, bahwa Allah telah jadikan Thalut itu raja bagi mereka, 
Di ayat ini nabi mereka kuatkan perkataannya dengan berkata : "Tanda yang 
menunjukkan Thalut itu betul Allah jadikan raja, yaitu akan datang kepada kamu 
Tabut dengan membawa beberapa peninggalan nabi Musa yang bisa memuaskan 
hati kamu”, Tabut itu ialah peti kepunyaan Bani Israi} dari zaman dahulu kala. 
Di peti itu nabi Musa ada menaruh dua lauh wasiat dari Allah bagi Bani Israil, 

290) Riwayat datangnya peti itu ada begini : "Orang-orang Palestina, sesudah 
merampas peti itu dari Bani Israil, dapat penyakit bawasir, dan sawah ladang 
mereka dirusakkan oleh tikus-tikus, Penyakit dan kerusakan ini mereka sangka 
lantaran kemurkaan Tuhan Bani Israil atas mereka. Lalu mereka isikan peti itu 
di satu kereta yang ditarik oleh dua sapi, lalu mereka lepaskan menuju ke tempat 
Bani Israil. Kedatangan peti tadi dengan dibawa oleh dua sapi dengan tidak ada 
sais (kusir) itu dipandang sebagai dibawa oleh Malaikat, 


291) Kedatangan peti tadi dengan keadaan yang luar biasa dan tidak disangka- 
sangka oleh Bani Israil itu, Tuhan jadikan satu tanda supaya mereka percaya, 
bahwa Thalut itu betul dijadikan raja bagi Bani Israil, 


Juz’ ke.2 ( SAPI — BETINA ) Surah ke 2 





249. Maka tatkala Thalut berangkat BP in Auo ( ng DG Y44 


bersama tentaranya, ***) ia berkata: 


3 1 J a. 
Sesungguhnya Allah akan memberi Pa £ A JG 3 2 


percobaan kepada kamu dengan satu 

sungai; ??3) maka barangsiapa mi- KAI am KÉ ae Pu 
num (air) dari padanya, bukanlah ia Ja 

dari (golongan)-ku, dan barangsiapa D ad a Ia 
tidak merasai-dia, maka ia dari (go- * 15 A, Hi . etA 
longan)-ku, kecuali orang yang men- naar 9: 

ceduk satu cedukan dengan tangan- $. x STM Aaly o ron 


nya. 294) Tetapi mereka minum dari- ya 


padanya, kecuali sedikit dari mereka. ni 122 KÚ MAH 
Maka tatkala (Thalut) dan an me (27 Lang i va H3 


beriman yang bersama-dia telah me- 2 SY DÉ MEIN pi 
nyeberang (sungai) itu, (sebagian g PPR TA 
mereka berkata. "Sesungguhnya kami JLS » D neo IE. 

(rasa) tak kuat sekarang (berperang) 1 2 42: Jes seô, A 
“dengan Jalut dan tentaranya.” ?95) ABI SIK PLAN 


Orang-orang yang percaya akan meng- P 
hadap (balasan) Allah itu berkata: CAP ai Me : Ga 


”Ada beberapa banyak golongan yang , : 


sedikit pernah mengalahkan golongan AL! Ys AD: ph 5 aa 
yang banyak dengan idzin Allah, kare- | 


na Allah itu beserta orang-orang AAN 
yang sabar.” 
250. Dan tatkala mereka lahir (di DEP n ya 


medan) buat (menghadap) ' Jalut . dan : TIETE Ej AAT 5 Yos 
tentaranya, “berkatalah ka: "Hai s” KIP 
entaranya, berkatalah mereka al VA 2 o 1g A33 NG 


Tuhan kami! tuangkanlah kesabaran 


292) Dari sini difaham, bahwa Bani Israil yang mulanya tadi tak mau meneri- 
ma Thalut sebagai raja, sekarang sudah mengakui dan jadi tentaranya. . 
293) Percobaan Allah itu adalah untuk Thalut supaya ia tahu siapa yan 
boleh dipercaya betul, dan siapa yang boleh dipercaya biasa, dan siapa yang ta 
boleh dipercaya dari antara tentaranya, karena seorang ketua — teristimewa 
yang mau menghadap satu peperangan — perlu dapat tahu hai yang tersebut 

itu, supaya tidak kecewa tentang menumpahkan kepercayaannya, 
294) Dengan percobaan itu bisa terlihat tiga golongan : 
i, Yang tidak minum sama sekali : 
ii. Yang minum dengan cedukan tangan ; 
ti. Yang minum dengan sepuas-puasnya ; 
295) Yang merasa tidak kuat menghadap perang dengan Jalut itu ialah orang- 
orang yang lemah imannya. Jalut itu ketua kaum Palestina. Orang-orang yang 
merasa bisa mengalahkan Jalut itu ialah golongan yang kuat imannya. 


79 


Surah ke 2 


AL — BAGARAH 


Juz’ ke 3 





atas kami, dan tetapkanlah kaki-kaki 
kami, dan tolonglah kami atas (menga- 
lahkan) kaum yang kafir itu.” 


| Bean 
251. Oleh sebab itu, dapatlah mereka (1x4 3 ARERI 
ini kalahkan mereka itu dengan idzin u e 


(pertolongan) Allah; dan Daud 
(pun) dapat membunuh Jalut ; dan 
Allah beri kepadanya kerajaan dan ke- 
bijaksanaan, dan Ja ajar-dia apa yang 
Ia kehendaki: **”) dan sekiranya 
Allah tidak menjatuhkan manusia se- 
bagiannya dengan sebagian, ???) nis- 
caya rusak bumi ini, tetapi Allah itu 
mempunyai kurnia atas sekalian alam. 


2229 


252. Yang demikian itu tanda-tanda 
(kekuasaan) Allah. 2???) Kami cerita- 
kan dia kepadamu dengan benar, dan 
sesungguhnya engkau (adalah seorang) 
daripada mereka yang diutus. 


Djuz' ke 3 
253. Rasul-rasul itu Kami lebihkan se- 
bagian : daripada mereka atas sebagian 
300) Sebagian daripada mereka, ada 
yang Allah berkata-kata (kepadanya): 
301) dan Ia tinggikan derajat sebagian 
daripada mereka, dan Kami telah 
beri beberapa keterangan ?“?) yang 
nyata kepada Isa anak Maryam, dan 


Ip Pt 3. 


P AF 


s4 5? TA 
GE pg 


TEPEE" 
KAA yo 
24 Tue Pd Lir s’? sitz 
CAN oly ia eaaa 
S 2.7 "PA CERA Li. 
EAA EAE 
83 


say 2 4 Tn Up 
AA PU 3) 


2? PE ALAH A E a 
OS NI L aan 
2. PA TAU AP 
SR Laga 
$ 


» 3 J oe | 
U MS at s0 Spy ror 


be”, 


#! 29. Pn met P. Pp 
Oey Gal SG Ia LAS 


PA) FA 


el r è aja iai 3 531 ru 
asha JI AN oY 
1... 27 
Mean 
CAT CAPAT ERE 
a sa e | 
Csala oan Iy 
sagst 


2 TAS Pa P a 
A ea P 


34 ar 


296) Daud yang tersebut ialah nabi Daud semasa muda dan belum jadi nabi. 


297) Yaitu sesudah Ia jadikan dia nabi. 


298) Sekiranya Allah tidak jatuhkan satu kaum yang jahat dengan mengirim 
satu kaum yang baik, niscaya rusak keadaan alam. 
299) Ya'ni, kemenangan yang didapat oleh kaum Muslimin yang diketuai 


oleh Thalut dan Daud. 
300) Pada 

kita tidak bole 

Al-Baqarah. 


andangan Allah, derajat rasul-rasul itu berlebih kurang, tetapi 
membedakan mereka, sebagaimana diterangkan oleh ayat 136, 


301) Ya'ni ada yang Allah berkata-kata dengan perantaraan malak, dan ada 
yang tidak dengan perantaraan; dan caranya terserah kepada yang mendengar 


dan yang berkata-kata. | 
302) Yaitu beberapa mu'jizat, 


80 


Juz ke 3 ( SAPI — BETINA) Surah ke 2 


: : Pr IIe oy 
Kami telah kuatkan dia dengan ruhul- 4 AA sl KAM > 
kudus, 3 *3) dan jika Allah mau, ***) 35 — j 25 
niscaya tidak  berbunuh-bunuhan Ga Peng UNESA 
orang-orang yang kemudian daripada “| 77 i ga pan 23 2 
(rasul-rasul) itu, sesudah datang kepa- ., Sy $ EAA pala Tut 
da mereka kenyataan yang terang, te- Sg Bi ha a 
tapi mereka (sendiri) berselisihan, %4,4 7414. 1:01 Iga 
305) yaitu sebagian daripada mereka | SA p Pn 
beriman, dan sebagian daripada mere- Y ls" sis ANA CAN SAH 
ka kufur; dan sekiranya Alah mau, pa Ane P ai 
306) niscaya mereka tidak berbunuh- an j aao ASN $. 
bunuhan, tetapi Alah berbuat apa “ Z- gos j SA 

- 3 J 82 ej,’ Ly P , 
yang la kehendaki. 239 V .. SAYA NO Yot 
254. Hai orang-orang yang beriman! N - A par PE PTA 
belanjakanlah sebagian daripada apa . - PAGI Waaa 

ô 


yang Kami telah kurniakan kepada $ 21 A o, foL, Í ip paty 
kamu, sebelum datang satu hari yang A33 19 sapea PR 


tidak ada perdagangan padanya, dan “5 5 Tg siy PAR 
tidak ada persahabatan, dan tidak ada 7 ME at 
syafa'at: dan kafir-kafir itulah orang- O AI 
orang yang zhalim. sE LN IN 

255. Allah itu, tidak ada Tuhan (yang SL AGAN! dl yoo 
sebenarnya) melainkan Dia, Yang hi- g,,”..7. 24.3 FA 
dup, Yang berdiri dengan sendiri-Nya. T Y| Amma oia SY z gaa 
Dia tidak dihampiri oleh ngantuk dan E ER AN tur 
tidak (oleh) tidur. Kepunyaan-Nya-lah SA gp) Pala 


: a) Ruhul-kudus : Wahyu suci ; khabar suci : perintah suci ; Jibril ; kitab 
njil, 

304) Maksudnya, bahwa jika Allah mau jadikan manusia itu satu makhluk 
yang tidak berpikiran buat menimbang antara baik dan jahat, niscaya mereka 
tidak berbunuh-bunuhan di waktu datang keterangan dari Allah. Tetapi oleh 
sebab mereka berpikiran, maka mereka berselisihan dan berperang buat me- 
ninggikan kebenaran yang datang kepada mereka. 


305) Ya'ni, sesudah datang keterangan dan kebenaran dari Allah, maka mere- 
ka tidak tinggal diam seperti batu, kayu, atau binatang, tetapi mereka jalankan 
pikiran hingga jadi perselisihan antara yang mau menerima kebenaran dan yang 
tidak mau. ` 


306) Maksudnya, jika Allah jadikan mereka sekalian beriman atau sekaliannya 
tidak beriman, tentu tidak ada perselisihan dan tidak ada perbunuhan.. 


307) Allah berbuat apa yang Ia kehendaki, ya'ni, Allah berbuat macam-macam 
makhluk, yang berakal dan yang tidak berakal, Jang mau beriman dan yang ti- 
dak mau beriman, karena sudah memang sunn lah mengadakan persaingan 


dan perlawanan ditiap-tiap perkara. 


Surah ke 2 AL — BAGARAH ' Juz’ ke3 





: , , , Pn th Na PAD A 
apa yang ada di langit dan di bumi. a; S3 Ke) 
Bukankah tidak ada siapa-siapa yang 2? 2o ʻ 
bisa memintakan syafaat dihadapan- ,£ LAU D 5) ay BUSI al a > 
Nya melainkan dengan idzin-Nya? la - T 2n Maa 
mengetahui apa yang di hadapan me- SP Ta. Ys K LU; pri 
reka dan apa yang di belakang mereka, Aa ve 
308) sedang mereka tidak meliputi $4 ^ | N ep 

(sedikit pun) daripada ilmu-Nya, ke- SUA! 

cuali apa yang dikehendaki oleh-Nya. 4 Nate 2 Aan 

309) Pengetahuan-Nya meliputi langit 2g pa “na kas 
dan bumi; dan memelihara dua itu ti- - 4 | pi ta 
dak menjadi berat bagi-Nya; dan Ialah 3 2 yaa i; 


Yang Maha Tinggi, Yang Maha Besar. AAT Af a AT 
s2 2. - p as F 
256. Tidak ada sembarang paksaan pa- KASN iÝ voq 


da agama. ° 1°) Telah nyata kebenaran Pe A 2 
dari kesesatan. Oleh itu, barangsiapa sa re peta res Si 
kufur kepada (apa-apa) yang melewati d PLÉ A a, FÖL 
batas, ?!!) dan beriman kepada Allah, 2135 Re 


LA 
maka sesungguhnya telah berpegang ia KAFA TÝ AN BEA ARGY a 
dengan tali yang amat teguh, yang ti- fe , m noT 


dak ada putusnya; dan Allah itu Pen. (SA ASI faa Y 
dengar, Pengetahui. $ E 


257. Allah itu Pengurus bagi mereka E; A P GA 4h AR vay 
yang beriman. Ia mengeluarkan mere- p 


Pd 
ka dari kegelapan-kegelapan kepada di ma Ya A3 ye 
cahaya, dan orang-orang yang kufur , 


itu pengurus mereka (ialah) apa-apa Aga RACA EW. Pp 


308) Ya'ni, Allah mengetahui apa yang mereka telah kerjakan dan apa yang 
mereka akan kerjakan. 
309) Ma'nanya, manusia tidak mengetahui, walaupun sedikit, dari perkara- 
perkara yang tersimpan di dalam pengetahuan Allah, 
310) Dengan ringkas, dapat diartikan dua macam : 
i Tidak boleh sekali-kali dipaksa seseorang buat masuk satu agama. 
ii. Tidak dapat sekali-kali dipaksa seseorang di dalam urusan iman, 
311) Yaitu apa saja yang menarik manusia buat melewati batas-batas yang 
ditentukan oleh Allah, 


82 


Juz' ke 3 - —— (SAPI — BETINA) Surah ke 2 ' 





Fa t 22 4 4 | 
yang melewati batas, yang mengeluar- Peak a PA A e Sana 
kan mereka daripada cahaya kepada “ 


kegelapan-kegelapan. Mereka itu ahli LA $) A PA MA 
neraka, mereka itu akan kekal pada- 


nya. | UÉ Gii a 


258. Tidakkah engkau - pikirkan, (ke- aual a M3 di ro A 
adaan) orang yang membantah Ibra- ea NO A 
him tentang Tuhannya ?!2) lantaran - BA ACTO da3 3 
Allah beri kerajaan kepadanya? °13) s, Pen. í Sur 
Tatkala Ibrahim berkata: "Tuhanku CE, TA 


EAA 


tikan,” ia berkata: Aku (juga bisa): =i II Pe EN 
menghidupkan dan (bisa) mematikan,” * “44 - Gan S8 4 W LAJG 
314) Kata Ibrahim: "Sesungguhnya. 2G e 

Allah mendatangkan matahari dari Ti- zy NS z SA 3 Aa 
mur, maka cobalah engkau datangkan | a 

dia dari Barat.” Maka bingunglah (ra-: EA Í o aai a 


ja) yang kafir itu; dan Allah tidak me- : KAN 

mimpin kaum yang zhalim. & AA Y ai 1 IWAN $ aji 
| (ee) Kan a yahi 

259. Atau seperti orang yang melalui 5: D 


satu negeri, *!5) padahal ia itu rubuh Aida SK Yo4 


s 


312) Maksudnya, tidakkah engkau pikirkan bagaimana bodoh dan jahatnya 
orang seperti Namrud yang membantah nabi Ibrahim tentang keadaan Allah ? 
Namrud membantah adanya Allah dengan. maksud, bahwa ia mengingkari Allah 
itu berarti mengingkari kerasulan Ibrahim yang: mengaku menjadi utusanNya. 


313) Ya'ni, lantaran : da. takut hilang) kerajaannya kalau. ia beriman kepada 
brahim 


314) Perkataan ini, raja Nad ucapkan” sebagai mempermainkan nabi 
Ibrahim, yaitu ia juga 'bisa matikan (bunuh), dan bisa hidupkan (lepaskan orang 
yang mesti dibunuh). 

315) Di permulaan ayat 258, Tuhan berkata : "Tidakkah engkau pikirkan 
(keadaan) orang (seperti Namrud) yang membantah Ibrahim .... ?” dan di sini 
Tuhan berkata : "Atau seperti orang yang melalui satu negeri ..... ” Jadi, artinya: 

"atau belur ema engkau pikirkan (keadaan) manusia seperti seorang yang melalui 
satu negeri .. 

Orang dng Sdn satu negeri itu, menurut pemandangan kebanyakan ahli 
'tafsir, ialah seorang nabi, : 


83 


Surah ke 2 : AL-BAGARAH Juz ke 3 





sas pangan bumbungay 916) ia SA NO ALA 
Allah hidupkan ini, pa pa LA AN LA SAI Ju 
Sa ? 19) kana Ja bani: al AI KA Usa 
| Ba na : 
pakah lamanya. engkau diam?” 220) Sel SJ dea ab Ala 

: . » ia : D. peN PERERA 
bagian dari sehari.” Ta berkata: "Bah. GAAT Uso ci) G 
Sa maa ana AURS 
maa tak perah da mar AA B3 BAG 
bagi manusia 322) dan lihatlah kepa. ANA PA JLN 
da tulang-tulang itu bagaimana Kami AE ALE F 1 Ly i | 





316) Maksudnya, bahwa negeri yang dilalui oleh seorang nabi itu telah menjadi 
rusak binasa sebagaimana satu rumah yang rubuh bumbungnya lalu ditimpa dari 
atasnya oleh tembok-temboknya. 


317) Maksudnya, bahwa nabi yang melalui negeri itu berkata dalam hatinya. 


318) Nabi itu ta'jub memikirkan bagaimanakah caranya kelak Allah hidupkan, 
Ya'ni ma'murkan negeri yang sudah mati, yang sudah rusak binasa seperti ini ! 


319) Nabi yang ingin mengetahui bagaimana cara Allah ma'murkan negeri 
yang sudah rusak binasa itu, Allah matikan dia, atau jadikan dia seperti orang 
mati, selama seratus tahun, 


Tinggal dalam keadaan seperti orang mati selama seratus tahun itu tidak mus- 


H, ! 

Tersebut di tafsir Muhammad Abduh, bahwa seorang pa majukan perta- 
nyaan kepada satu surat kabar di Mesir yang bernama Al- pala? : "Baya ada 
baca di salah satu buku, bahwa seorang perempuan pernah tidur 5500 hari, siang 
dan malam, dengan tidak bangun walaupun sebentar. Benarkah ada pernah 
kejadian begitu ?” 

Surat kabar itu jawab : "Kami ada pernah lihat seorang muda tidur kira-kira 
sebulan lamanya, dan kami pernah baca ada orang tidur selama 414 bulan”. 

Kita bawakan khabar tersebut buat diketahui, bahwa tidur 5500 hari, 444 bulan 
atau sebulan itu satu perkara yang luar biasa. : 

Perkara luar biasa, apabila kejadian sekali atau dua kali, tidak mustahil jadinya 
beberapa kali dengan cara atau masa yang lebih luar biasa, 

320) Allah bangkitkan nabi itu dari min atau dari keadaannya yang seperti 
orang mati (tidur), lalu Allah bertaaya : "Tahukah engkau berapa masa engkau 
di dalam keadaan mati (atau di dalam keadaan seperti orang mati) itu ?” 

321) Tuhan suruh dia lihat kepada keledainya yang sudah mati, hancur tinggal 
tulang itu, buat membuktikan bahwa ia telah dimatikan atau ditidurkan seratus 
` tahun lamanya, 

322) Allah tunjukkan beberapa perkara luar biasa itu karena hendak memberi 
keyakinan kepada nabi itu, bahwa Allah amat Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan 
karena hendak jadikan dia satu tanda bagi manusia, ya'ni supaya ia jadi satu saksi 
tentang kejadian luar biasa yang terjadi atas dirinya. 


dw'ke 3 (SAPI — BETINA) Surah ke 2 


2 o Im 093 str 
bangkitkan dia dan Kami pakaikan dia Ce Saka - 33 Lan 
daging.” an Maka tatkala ternyata J ebr f LSA 227 922 s,s 
baginya, berkatalah dia: "Aku ketahui ke! CAH Mala ta 





bahwasanya Allah itu berkuasa atas . fe 4,9”, “A01 2” 
tiap-tiap sesuatu.” 324) | A3 AS ali 


260. Dan tatkala Ibrahim berkata : S95 mA OU Sg. YT 


”Hai Tuhanku! tunjukkanlah kepada- s za e, sh Lc e” 
ku bagaimana Engkau menghidupkan J daa Ti Rar Bi 


makhluk-makhluk yang telah mati.” poeri, 2252 0 
Firman-Nya: "Apakah engkau tidak ` 9 ETOS. H = E, 
percaya?” Ia jawab: "Tidak sekali- s , gn s EK AND 

kali! tetapi supaya tetap hatiku.” Fir- “Am NAS JG SAS la 
man-Nya: “Kalau begitu, ambillah ,- `, PON, Ta ae í 
empat ekor burung dan jinakkanlah ARA paiya 
mereka kepada (diri)-mu, kemudian 4% yy, je 0300 0 

taruhlah di atas tiap-tiap satu gunung 155-3 YAA) Keja 
sebagian dari padanya: °? $) kemudian : na BAN 
panggillah mereka, niscaya mereka da- ea RELA P APA T 
tang kepadamu dengan segera; ***)  “ ya So B Sa na 

dan ketahuilah bahwa Allah itu Ga- L E aa ker 
gah, Bijaksana. eE N aa 


PENA PENA 
261. Bandingan (pahala) orang-orang Dota Lp Ja VW 


yang membelanjakan hartanya dijalan „4e Lan E RAPT E 

Allah, (adalah) seperti satu biji (be- OAP Jaa OA 
. ; ` ng .., 

nih) yang menumbuhkan tujuh arai; 24 r 


. A ar LOS OLIA S 
Pi 


. 323) Tulang yang “dimaksudkan di sini, nampaknya tulang-tulang keledai 
yang telah mati itu, Dari susunan Ayat ini kelihatan, bahwa di hadapan nabi itu 
Allah bangkitkan tulang-tulang tadi dan Allah kembalikan dagingnya. Pendeknya, 
pulang tulang bangkai itu Allah hidupkan jadi keledai kembali di hadapan nabi 
itu 





324) Tatkala ia melihat dengan matanya sendiri akan kekuasaan Tuhan yang 
luar biasa bagi manusia, berkatalah ia : "Aku ketahui bahwa Ailah itu amat 
Berkuasa”. : 

Sebelum kejadian ini tentu sekali nabi itu tahu dan percaya bahwa Allah itu 
Berkuasa, tetapi dengan melihat kejadian tersebut bertambahlah keyakinannya. 

325) Ya'ni burung yang empat itu jadikanlah beberapa keping, lalu taruhlah 

i tiap-tiap gunung yang ada di kelilingmu itu sebahagian daripada keping-keping 
itu. 

326) Ya'ni bila engkau panggil, niscaya keping-keping itu menjadi empat 
burung kembali dan datang kepadamu dengan segera. 

Begitulah cara Aku menghidupkan, yaa kalau Aku berkata : “Jadi” maka 
sesuatu yang Aku kehendaki itu terus jadi ( kun fayakun ). 


85 


Surah ke 2 AL — BAGARAH Juz' ke3 





327) di tiap-tiap satu arai ada seratus Ang $ huu a ¥ 
biji; dan Allah akan mengganda (paha- 53: 9 j SOO "3 J ka 
la) kepada siapa yang Ia kehendaki: 4 Jl 3 AAA NG TA GOT 
dan Allah itu Luas (pemberian-Nya), Gor $ 
amat Mengetahui. AY Ca, 


l jel sA, 0 2 

262. Orang-orang yang membelanja- 24 AI akan 191 Kay 
kan hartanya di jalan Allah, kemudian ERRA Bt na 
. tidak mereka iringi apa yang mereka ¢ ga 23 ASN (3 

belanjakan itu dengan bangkitan '?5) oya” tele ba ena 
dan tidak (dengan) gangguan, °???) SNN Kah sim 
mereka akan dapat ganjaran mereka di f. s4 Xis o w, j0 dfar 
sisi Tuhan mereka: dan tidak ada ke- A4 X 4 


takutan atas mereka, dan mereka ti- p apaon ebay 23 
dak akan duka cita. 9 PIETER 


| ATE are S ajar Fool 
263. Satu perkataan yang baik ni O JARA Ig Ya 
dan satu penutupan (rahasia), '?'?) #-. g, os. tr o z 
ada lebih baik daripada satu sedekah & AAA BIA YA JH 
yang diiringi oleh satu gangguan, dan 


Allah itu Kaya, Penyabar. San A9 
Je 
264. Hai orang-orang yang beriman! Tgn C7 kit vr‘ 


5 


Janganlah kamu batalkan (pahala) se- e o, yha 

dekah kamu dengan bangkitan dan | “JL SULDAS 
gangguan. ?30) sebagaimana orang r 5 3 ce. pa 
yang belanjakan hartanya dengan €£ J AMP ij LD \ 


327) Arai : Tangkai. 

328) Kalau seorang sudah berbuat kebaikan kepada seorang, tetapi kemudian 
ia ingat-ingatkan kebaikannya itu, dinamakan dia pembangkit kebaikannya, 

329) Seorang yang menolong seorang, kemudian, ia ceritakan kepada orang 
lain dengan cara yang bisa menyakitkan hati orang yang EE itu, atau ia 
ganggu kemerdekaan atau kehormatan orang yang ditolong, dikatakan dia orang 
yang iringi pertolongannya dengan gangguan: 

Seorang yang mendermakan sesuatu di dalam satu urusan, kemudian, ia hendak 
melakukan Saraan ya di urusan itu — lantaran dermanya tadi — orang ini 
masuk juga di dalam golongan yang tersebut. 

329a) Maksudnya, satu penolakan dengan cara yang baik di waktu orang 
minta derma, padahal kita tak dapat memberinya. 

329b) Maksudnya, yaitu menutup rahasia kesusahan orang yang minta derma 
“atau minta pertolongan kepada kita. - 

330) Arti bangkitkan dan gangguan telah tersebut di ayat 262 Al-Bagarah. 


86 


Jaz’ ke 3 (SAPI — BETINA) `` Surah ke 2 





riya terhadap manusia '?!) dan TAI Iya aIL Ie, btr 3 u 
(yang) tidak beriman kepada Alah %4 ~ “, 772 KORT 

dan hari Kemudian. Maka bandingan- iE oy yira AG 
nya (adalah) seperti satu batu licin f ee P 2. 
yang di atasnya ada pasir, lantas di- a HU Sis 
timpa hujan lebat, yang lalu jadikan- D P : Pp 
dia licin. 282) Mereka tidak bisa men- LG ON Dra 
dapat sesuatu (pahala) dari apa yang , 


mereka telah kerjakan, dan Allah ti- AIRG MATE al 


dak memimpin kaum yang kafir. La. 
Ta 3 


265. Dan bandingan orang-orang yang 
On, IKUT Y ja 


membelanjakan hartanya karena hen- 
dak mencari keridlaan Allah dan de- , & A3 ap aa ska 334 Vga 
ngan keyakinan yang tetap dari diri- mn : Pen 
mereka, (adalah) seperti satu ke- rear yan 
bun di tanah subur, yang ditimpa hu- AA ec, 
jan lebat lalu mengeluarkan hasilnya In NA 9 2 
dua kali ganda. Jika tidak hujan lebat , 2 19 P ea 
menimpa dia, maka hujan abu (pun Dp Kano UK 
cukup): 336) dan Allah itu Melihat 43 ,- £.. P 
apa yang kamu kerjakan. 2319 fís 355 aa 
pd PARA 


a Ip aa 


PRE 
266. Sukakah seseorang daripada ka- A ss , KS Lah Sl YAA 


mu mempunyai satu kebun dari kor- a 


ma dan anggur, yang mengalir pada- Yg Pa Ae pe 


nya sungai-sungai, yang di situ ada ba- 


P aa 
ginya segala macam buah-buahan, lalu Dagi A MN Ia 
ia tua, dan ada mempunyai anak cucu y 


yang lemah, lantas kebun itu kena SET aal LAN ¥ 


331) Riya’ di Ayat ini, ialah berbuat kebaikan supaya dilihat orang dan dipuji, 

332) Orang yang bangkit dermanya, orang yang riya’ dan orang yang tidak 
beriman kepada Allah dan kepada hari Kemudian itu, amalnya seperti pasir di atas 
batu licin yang ditimpa hujan lebat, tentulah habis. 

333) Ya'ni, kebon itu tetap akan mengeluarkan hasil yang berganda-ganda, 
walaupun hanya dengan mendapat hujan yang rintik-rintik halus seperti embun. 


87. 


Surah ke 2 AL — BAQARAH Juz' ke 3 


N | | r Png E REE 
angin taong.??4) yang beserta api, lalu papua Area A33 ads 
terbakar? Begitulah Allah menerang- 8 1... $ 
kan bagi kamu petunjuk-petunjuk-Nya 535 FESE o es) 


supaya kamu berfikir. °? $) SY) Isi EAR 2, Set Sy FG 


S, Te y KAE 


267. Hai orang-orang yang beriman! Y PAKA Pra Yv 
belanjakanlah sebagian daripada (ha- , „ə la!” A 
sil) usaha kamu yang baik, '?8) dan Gah ARCAN 
sebagian daripada apa yang Kami 4, 

keluarkan dari bumi untuk kamu; Y; EA 
337) dan janganlah kamu pilih yang ti- - *4, 929o 2011 IL 
dak baik buat kamu dermakan dia OAS, Sa 





rO 


338) padahal kamu tidak akan meneri- 0! 

ma dia melainkan dengan memejam- LA an Tp is , 

kan mata padanya, '??) dan ketahui- Kyi 1 3 Ca | y 
lah bahwasanya Allah itu Kaya, Ter- G ana r 
puji. Kar AH 


WSL N 


268. Setan itu menakuti kamu de- Ian AA) YA 
ngan kepapaan dan menyuruh kamu saga 

berbuat kejelekan; dan Allah itu men- Lah PA 
janjikan akan memberi kamu keam- 225 ia kareo 
punan dan kurnia daripada-Nya; dan S5: Aan GAN a 
Allah itu Luas (pemberian-Nya) amat Gi 


Mengetahui, 4 A 1 Ku 14 A 


334) Yaitu angin keras yang memutar pasir atau 'air laut ke atas hingga terka- 
dang jadi sebagai satu tugu atau menara. 

335) Orang yang mendermakan hartanya dengan riya', supaya dipuji orang, 
begitu juga orang yang menderma lalu menyebut-nyebut atau membangkit-bangkit 
akan dermanya itu, Allah serupakan dengan 'orang tua yang tersebut di Ayat ini 
tentang tak mendapat faedah, atau tentang tak berguna derma itu baginya di wak- 
tu yang amat penting. 

336) Ya'ni, belanjakanlah sebagai derma, 

337) Yaitu sebagai zakat. 

338) Ada sebagian daripada manusia suka dermakan pakaian, barang atau 
makanan yang ia sudah tidak perlukan lagi, atau tidak mau lagi kepadanya. Ini 
tercela, terutama di dalam pengeluaran zakat, 

Janganlah seseorang zakatkan melainkan binatang-binatang, buah-buahan, 
hasil bumi yang baik, ya'ni, jangan ia pilih yang tidak baik buat dijadikan zakat. 

339) Ya'ni, jika diandaikan orang beri kepada kamu barang serupa itu, niscaya 
kamu tidak akan menerimanya dengan gembira hati. 


88 


Juz’ ke 3 ( SAPI BETINA ) Surah ke 2 





| S A ”. 5 P , d .. 2 Pd 
269. Ia memberi kebijaksanaan kepa- ACARO ASN c3 KS) YA 
da siapa yang Ia kehendaki, dan ba- , Ph oJen 
rangsiapa diberi kebijaksanaan, maka ra aa <y » WA 
sesungguhnya (berarti) ia telah diberi y PNP 35 z 
kebajikan yang banyak; dan tidak SG Up SA 
akan ingat melainkan orang-orang 


yang berfikiran. | SAY | j A $ 


2, 


270. Dan apa-apa (belanja) yang kamu RAI PARA a KV 
belanjakan ?49) dan apa-apa (nadzar) * va s. 


ang kamu nadzari, ?”!) maka se- KEK MAY Aa, An 
Maa Allah mengetahui akan SAP i MEL DSA 
dia; dan orang-orang yang zhalim EE AAAI aja Dg 
tidak (akan) mempunyai penolong:pe- Y e, NAN j 5 
nolong. 42) : ne 
$ 


: A 2 y Ja), 
271. Jika kamu nampakkan sedekah- |% RN Ha gua NT 
sedekah , 343) maka ia itu sebaik- aan toba 
baiknya: tetapi jika kamu sembunyi- 2 ° 
kan-dia dan kamu berikan dia kepada OFT eY y me OMA 


: Tn h peg’ 
orang fakir , maka ia itu terlebih » A - pa 234 KATAK : 
baik bagi kamu: dan Ia akan hapus- 7, re AKN 


kan sebagian daripada dosa-dosa kamu ` 5 Jan, 
dan Allah itu amat Mengetahui apa An. Aa 


yang kamu buat. Ga” 


KAN AA Ca 


272, Bukan (kewajiban atasmu me- “04 KG Sun 704 Yu 
mimpin mereka itu, YA tetapi Allah S9 MRY el 


FARZANA 
memimpin siapa yang Ia kehendaki; ,” MTA Dea 
dan apa-apa kemampuan yang kamu H4 M4 PN ANE 


340) Maksudnya, ialah sekalian macam belanja dan derma yang kamu belanja- 
kan di jalan Allah. 

341) Nadzar itu maksudnya, ialah perjanjian seseorang kepada dirinya, umpa- 
manya : "Kalau saya baik dari penyakit, atau saya terlepas dari bahaya, atau dapat 
keuntungan, saya akan menderma, atau saya akan membikin satu madrasah, atau 
akan tolong si anu”. Maka apabila kejadian apa yang ia jadikan nadzar itu, wajib 
ia sempurnakan janjinya tadi. 

242) Maksudnya, bahwa orang-orang yang tidak mau membelanjakan harta 
sebagaimana mestinya dan tidak sempurnakan nadzarnya itu dipandang sebagai 
penganiaya diri sendiri. Maka mereka ini tidak akan dapat pertolongan dari Allah. 

343) Supaya diturut oleh orang lain. 

344) Menurut riwayat, Rasulullah larang sahabat-sahabatnya bersedekah me- 
lainkan atas orang-orang Islam. Di waktu itu turun Ayat ini, yang maksudnya, 
bahwa memimpin orang-orang kafir itu bukan kewajiban atasmu, dan bukan 
urusan-urusanmu: tidak lain melainkan menunjukkan jalan saja.. 


89 


Surah ke 2 AL — BAGARAH Juz’ ke 3 





o? 


belanjakan itu adalah untuk diri-diri £ bar SAAD A - 
kamu 845) dan tidak boleh kamu be- v4 
lanjakan (sesuatu) melainkan karena Lahan Ten II 


mencari keridlaan Allah ***) dan apa- 


Í oe og e 
apa kemampuan yang kamu belanja- ra ji KM 
kan, akan disempurnakan (ganjaran- aa 3 si 
P Pi 


nya) kepada kamu: dan kamu tidak C) PS 


akan dianiaya. 
aji REEN YVY 


USA 


273. Bagi orang-orang fakir yang ter- 3 PAN 
tentu untuk (berperang) di jalan Allah Aa 
347) yang tidak bisa pergi (berusaha) Í GÝ AT Haa 
di bumi, 348) yang disangka mampu 


sir i 
oleh orang yang tidak tahu, lantaran ALAN Ie 
tidak tama’, 34?) yang engkau bisa ke- 2 A fy Tea Aa . A A Net 


nal mereka dengan tanda mereka, Id a 


350) yang tidak minta-minta kepada Yi 
orang-orang dengan paksa: **') dan 


£ A A 
apa-apa kemampuan yang kamu belan- Uag BI Uv” ÉG a 


i 1 Pi 03 +2 
jakan, maka sesungguhnya Allah amat f Ji E or t 1 A A 


Mengetahui akan dia. de “ta 


Ka 


345) Berdermalah walaupun kepada orang kafir, karena guna derma itu 
tidak lain melainkan untuk kamu sendiri, karena dengan derma kamu itu, boleh 
jadi lembut hati si kafir lalu ia masuk Islam, dan kamu dapat ganjaran. 


346) Menderma, walaupun kepada orang-orang kafir itu, boleh dan akan 
berguna bagi kamu, tetapi janganlah kamu menderma melainkan karena Allah. 

347) Maksudnya, bahwa derma-derma dan sedekah-sedekah yang tersebut 
di beberapa Ayat yang terdahulu itu, lebih baik dan lebih patut diberikan kepada 
orang-orang yang sudah untukkan dirinya atau diuntukkan buat berperang di jalan 
Alah, 


348) Ya'ni, tidak bisa mencari, lantaran mereka itu selamanya tetap bersedia 
buat menghadap musuh-musuh. 

349) Orang-orang itu, lantaran tidak tama' dan bersifat malu serta menjaga 
kehormatannya, maka orang yang tidak tahu selalu menyangka, bahwa mereka 
itu orang-orang yang mampu. 

350) Ya'ni, dengan melihat muka dan keadaan mereka, engkau bisa kenal 
bahwa mereka itu bukan Orang-orang yang mampu, tetapi orang-orang yang 
perlu diberi sebahagian daripada sedekah dan derma kamu, 


351) Maksud perkataan ini, bahwa mereka itu bukan tukang nintam 
yang biasanya meminta-minta dengan paksa, ya'ni dengan cara yang berulang- 
ulang dan menyakitkan hati. 


90 


Juz' ke 3 ( SAPI — BETINA) Surah ke 2 





| A afs ap 
274. Orang-orang, yang mendermakar AI Ii SK of 
hartanya siang dan malam, dengan ra- ', PER AS sz 

hasia dan dengan terang-terang itu, AAAs g 5m yenii JAL 
akan dapat ganjaran. mereka di sisi e24, p wrr aer gp 


Tuhan mereka: dan tidak ada ketakut- DAYA Ab Bal et 
an atas mereka dan tidak akan mereka sol s92 el G23 SI 
duka cita. Un A PA 


275. Orang-orang yang memakan riba 4, ,», - *AGk, 0.9 
j z YUP SH Uga vvo 


itu tidak akan berdiri '??) melainkan 


- E. ` a s! Pp -. A sS PEP d > 
sebagaimana pendirian orang yang di- EAF -i S5 “ 
haru setan dengan tamparannya. “ - A a ) JA SA 


g A322 
353) Yang demikian, ?54) lantaran WEE TEA] dalai 
mereka berkata: "Perdagangan itu ti- P : pa pa ef jalit y , 
dak lain melainkan seperti riba.” Dan ad ANA U o E 
Allah halalkan perdagangan, dan ha- “Tt .. 3 TEE PAA 0 
ramkan- riba.?55) Lantaran itu, ba- Ah Pa a 19 Da J 
rangsiapa kedatangan nasehat dari Tu. ~- 0, Poo Ma Drz 

1t b . | 

hannya, lalu ia berhenti, maka bagi- Alas go ag Gu CP 3 
nyalah apa yang telah lalu, ***) dan ST AN TAG cane ea 
urusannya (terserah) kepada Allah : basuh pakar 
357) Tetapi barangsiapa kembali lagi, AAA 


AS Jap Ida 


GAM ve 


352) Berdiri di sini ialah, berdiri di dalam urusannya atau mempunyai 
pendirian di dalam urusannya. | 

353) Orang-orang yang diharu setan itu biasanya berperangai buas, kejam, 
tidak kasihan dan lain-lain sifat yang dahayat. Orang-orang yang memakan riba, 
disamakan dengan orang-orang yang diharu setan, lantaran biasanya mereka itu 
mempunyai sifat-sifat buas, kejam, tidak kasihan dan lain-lain sifat yang menge- 
rikan, 

354) Maksudnya, bahwa mereka memakan riba hingga berperangai kejam, 
veng dan lain-lainnya yang sama dengan orang yang diharu setan itu lantaran 
beralasan, bahwa perdagangan itu serupa dengan riba, 

355) Sebagai penjawaban bagi perkataan mereka : ‘Per an itu tidak 
lain melainkan seperti riba”, maka Allah berkata : ''Dan Allah halalkan per- 
dagangan dan haramkan riba”, 

ereka halalkan riba lantaran mereka pandang riba itu sama dengan perda- 
gangan tentang mendapat nun Allah mengharamkan riba lantaran bahayanya 
atas manusia dalam pergaulan hidup, terutama atas orang-orang yang tidak mampu 

356) Barang-siapa berhenti daripada memakan riba sesudah datang nasehat, 
ya'ni sesudah datang larangan dari Tuhannya, "maka baginyalah apa yang telah 
lalu”, ya'ni tidak perlu ia kembalikan riba yang ia sudah makan sebelum datang 
larangan itu. i 

357) “Urusannya (terserah) kepada Allah” itu maksudnya, bahwa urusan 
orang makan riba sebelum datang larangan itu terserah kepada Allah, ya'ni tidak 
terserah kepada kamu, dan tidak boleh kamu tuntut akan dia buat mengembalikan 
riba yang ia sudah makan itu, 


91 


Surah ke 2 AL — BAQARAH Juz’ ke 3 





358) maka mereka itu (jadi) ahli nera- 8 7 Tr ZARA Í A K 
ka yang mereka (akan) kekal di dalam- m : 7 


| Pai Pi z P s 

nya. 031 4-3 
i ejs sr IL Ira 

276. Allah hapuskan ( berkat) riba q3- r Aa Ap AN ai YVA 


359) dan Ia suburkan (berkat ) der- « 
ma-derma: 350) dan Allah itu tidak FS SA, RAGA 


suka kepada tiap-tiap orang yang tak . MM GS 
mengenang budi, pendosa. **!) Aa 4 


f 4 A 

277. Sesungguhnya orang-orang yang Ker POARI Si YVV. 
beriman dan mengerjakan (pekerjaan) , - 7, 2. Z 
yang baik-baik dan menetapi sembah- SALA GAN AAN 
yang dan mengeluarkan zakat itu, , o Il L fata 
akan dapat ganjaran mereka di sisi Tu- P aia 26 UN, 
Í; S 


ô J A ar 

ya 
han mereka; dan tidak ada ketakutan i Ņ r0 wr 
atas mereka dan mereka tidak akan rar = 2 EE 
ToS ye 


duka cita. 
278. Hai orang-orang yang beriman! | PAA SA KS YVA 
berbaktilah kepada Allah, dan tinggal- 


“. 4 f P 
kanlah sisa dari riba itu, 362) jika me- Ui UU 19729 AI 
mang kamu itu orang-orang yang ber- o AA ga”, 
iman. ta CA YA aa ol 





358) Maksudnya, bahwa sesudah datang larangan dari Allah, barangsiapa 
kembali menganggap riba itu sama dengan perdagangan, maka orang itu akan 
jadi ahli neraka yang kekal. 

359) Orang yang memakan riba itu tentulah karena mau kekayaan, dan 
dengan kekayaan itu ia mau senang sentausa, mulia dan terhormat, sedang kejadi- 
an ada sebaliknya, yaitu, pemakan-pemakan riba itu rata-rata dibenci orang dan 
dimusuhi, tidak dihormati. Di Eropa, benua yang dipandang maju dan orang- 
orangnya mengaku berkemanusiaan tinggi, di beberapa kota yang besar-besar, 
di abad yang keduapuluh ini ada penduduk-penduduk membakar kampung 
Yahudi-Yahudi yang memakan riba, lantaran rata-rata orang benci dan memusuhi 
pemakan-pemakan riba. 

Apa yang tersebut ini baru satu daripada arti : "Allah hapuskan (berkat) riba”. 

360) Kalau kita sungguh-su..gguh menaruh derma di mana tempatnya yang 
mesti menurut waktu masing-masing, tentu kita akan dapat tahu kesuburan 
berkat derma. 

361) Orang yang tak mengenang budi dan pendosa yang tersebut di Ayat ini, 
ialah orang yang memakan riba, karena pemakan riba itu biasanya memang tak 
mengenang budi manusia dan budi Allah: dan dengan itu, sudah tentu ia menjadi 
pendosa yang besar. 

362) Yaitu sisa-sisa riba yang ketinggalan di tangan orang-orang. 


92 


Juz' ke 3 ( SAPI — BETINA) Surah ke 2 


JAGA Olgo, Sg 4 l 
279. Tetapi jika kamu tidak berbuat 19 W1 pers - 019 YV4 
(begitu), maka terimalah pernyataan i 2 : 
satu peperangan dari Allah dan Rasul- ad a ' Ay " GAB yA a 2 
Nya: 35?) dan jika kamu bertaubat, PARA 
maka kamu boleh ambil modal-modal 2 : ep FLA Pad i - EN 
kamu; (jadi), kamu tidak menganiaya 4 A 


dan tidak (pula) kamu dianiaya. Sy IN 5 of Ns Y Yaa 


280. Dan jika ada yang kepayahan, A An A Ld an i 
364) maka berilah tempo hingga (wak- 0 j s1, Lay FA 


A 
tu) kelapangan; tetapi bahwa kamu 5 Pad Di lsg Nak t 
bersedekah itu lebih baik bagi kamu ~~ Na P BEN a Haa Ji 
jika kamu mengetahui. | SAH . 092 K3 r% 


5 


281. Dan hendaklah kamu takut ke- mang YA r 
pada satu hari yang padanya akan di- a 3 o Sy YM 
kembalikan kamu kepada Allah: ke- 2, £ 

mudian akan disempurnakan (ganjar- i PPN IA 


. + 00.11 
an) tiap tiap seorang, (menurut) apa ý: Ki “ MA a 


yang ia telah kerjakan, dan mereka itu 


tidak akan dianiaya. Dg Da At s 


/ 
282. Hai orang-orang yang beriman! lS yiga . Tvri YAY 
apabila kamu mengadakan satu per- Mn aan 

ikatan ?65) buat dipenuhi di satu a A 
masa yang tertentu, hendaklah kamu “j, 7 A 22 yg ec 
tulis akan dia: dan hendaklah seorang S “3 KAA 3 Ag AI 
penulis dari antara kamu menulis de- - aaa A 
ngan adil; dan janganlah seorang pe- IE SN JAS Lu 
nulis enggan menulis sebagaimana g e, L 0 a 
Allah ajar akan dia, bahkan hendaklah PAC AH AE LE 
ia tulis, dan hendaklah orang yang ber- ` g“ an 


363) Kalau kamu mau juga tuntut sisa-sisa riba yang di tangan orang-orang, 
maka bersedialah buat menerima satu peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. 

364) Orang yang berhutang kepada kamu, jika belum ada kemampuan buat 
membayar, berilah tempo. 

. 365) Kalimah “dain” itu berarti hutang, piutang, jual-beli dan kesanggupan, 
dari itu saya artikan “perikatan” : dan oleh sebab "tadayantum” berasal dari 
“dain” itu, maka lebih baik diartikan "kamu membikin perikatan”, dan menurut 
susunan, pantaslah diberi arti “mengadakan”. 


93 


Surah ke 2 AL — BAQARAH | Juz' ke 3 





.. .. an ENPE TRTA. Ai 
kewajiban memenuhi itu merencana- ` y Fr A3) AJA as 
kan, '86) dan hendaklah ia takut ke- NP Aa Ia 
pada Allah, Tuhannya: dan jangan- “SNI OK Oo ID da 
lah ia mengurangi sedikit pun'dari (ke- 4”, Lorgo p Zar? 1, 
sanggupan) itu: 367) tetapi jika orang Uea jrr se YEN acds 
yang kewajiban memenuhi itu safih, 207 


3 g I ohlar ar 
T 41 
368) atau lemah,?8?) atau tak bisa ia S0 Jt o ea 
sendiri merencanakan, maka hendak- e27 i LL AL 
JL ES IG 


lah walinya???) merencanakan de- 


ngan adil; dan hendaklah kamu ada- e oro BLRT? 
kan dua saksi dari antara laki-laki ka- SANA Manan 9 


a . , J f s’ 2 

mu; tetapi kalau tidak ada dua (saksi) .242/7 Ka 1G A 

laki-laki, maka (adakanlah) seorang Y Ma e e 3 
laki-laki dan dua orang perempuan Gea 2, EAN PA Ka ) tag) 
dari antara saksi-saksi yang kamu ri- Pata Pi aa 14 "2 
dlai, supaya kalau seorang saksi pe- SESA TRI SECER Cun 
rempuan keliru, dapat diingatkan oleh , aja ey. 

n r Na Pa 3 ic Op 34 
seorang lagi; dan orang-orang yang di- y $, SAYA Aal PD AL 
panggil buat jadi saksi itu tidak boleh è 24, 4, Jer% pa 
enggan: dan janganlah kamu jemu me- 9—4) Ma Dela “h 
nulis dia, maupun kecil ataupun be- 40 ,J4 3! eat Iir Gy 
| ` . TE | 4a 

sar buat dipenuhi di masanya. Yang A 7 an YAN 
demikian itu terlebih adil pada pan- 22i Cii 1A NS Kan 
dangan Allah dan terlebih teguh buat HAK aa SAS 
persaksian, dan terlalu hampir kepada ..4 4” 1 Je ba? 

tidak kamu ragu-ragu: kecuali perda- SALA 33 14 kalang 
gangan tunai yang kamu jalankan di “ Ke 1 S eI 4er Ji Z faz 
antara kamu, maka tidak mengapa ka- - Op DT Up 3 J 29 
lau kamu tidak tulis akan dia: dan "G2 2. lag NE 

, o 
a ea E y en aa 


% sJ 1 
lau kamu berjual-beli; dan tidak boleh Si 7 A Q VER A $ 


366) Ya'ni merencanakan kesanggupannya dengan lidahnya sendiri supaya 
lebih puas hatinya: dan tentulah rencana itu perlu dapat persetujuan dari pihak 
yang ke dua, | 

367) Maksudnya, janganiah orang yang wajib menunaikan itu berlaku cidera 
di dalam perikatannya atau perjanjiannya, maupun pada benda, pada timbangan 
atau waktunya. 

368) "Safih” itu ialah orang yang pemerintah tidak idzinkan dia mengurus 
hartanya, lantaran kebodohannya, kekurangan pikirannya, atau keborosannya. 

369) Yaitu yang belum cukup umur, atau sangat tua, hingga tidak kuat pikir- 


-“ 
# 


... 


annya. | 
370) Ialah walinya, kuasanya, atau wakilnya. 


94 


Juz' ke 3 (SAPI — BETINA) Surah ke 2 





033 
diberi kesusahan akan penulis dan ti- 13 r 4 yS 5 
dak boleh pula akan saksi:7!) karena Se 
g i £ E 95 2. Au 
jika kamu berbuat (begitu), maka y Laga AL Tanaka 
yaitu satu kedurhakaan di diri-diri ka- Ka s32, 5 Igor |7 A 
mu:?72) dan hendaklah kamu berbak- ON Ul yu WEI 


ti kepada Allah, karena Allah meng- ka I Ji ZAM 1 "2 
ajar kamu dan Ailah itu Mengetahui P a 3 NN 
akan tiap-tiap suatu. ejl e a”. 

a Ki LX Nai 


283. Dan jika kamu di dalam pelayar- , 21 r 
an, dan kamu tak dapat penulis, maka 3 P Iz = Seng Ya | 
(hendaklah kamu) pegang barang-ba- .” 7, 235 ERU si 
rang gadaian: tetapi jika seorang dari- GS VYF CK He: 
pada kamu percaya akan seorang, hen- - SAH PAP 2 4 5 E 
dakiah orang yang diserahi amanat 2948 KAN 


itu menunaikan amanatnya, dan hen- “211, H 
daklah ia takut kepada Allah, Tuhan- PNY Tik SI | 
nya; dan janganlah kamu sembunyi- 777 $ T PS 5 Ph 4 AS 
kan penyaksian; karena barangsiapa “ sa 
menyembunyikannya, maka berdosa- 3344 LA i A 4 Bu ngen o ai 1 
“lah hatinya: dan Allah itu Mengetahui 4—48 

apa yang kamu kerjakan. ''?) pe 214 


saga an 


284. Kepunyaan Allah-lah apa yang di GG CAN AN gú ai YAL 


langit dan apa yang di bumi, dan 
oJ? à 


jika kamu nyatakan apa yang ada LK IS Ola ANI 
d ban kamu atni kamu sombu AU IL 


. a ad I + eJ 
nyikannya, Allah akan memeriksa ka V s Ei 4 ke 


371) Ya'ni hendaklah diberi belanja yang Abah buat waktu dan tenaga 
mereka, 

372) Ma'nanya, kalau kamu susahkan mereka, maka berarti kamu sendiri 
durhaka. f 

373) Jika kamu menghutangi seseorang di dalam pelayaran, tetapi di waktu 
itu tidak ada penulis, maka hendaklah kamu minta orang yang berhutang itu 
memberi apa-apa barang sebagai tanggungan. 

Sesudah kamu beri hutang dan pegang tanggungan, hendaklah dua-dua fihak 
menyempurnakan kewajiban masing-masing, dengan membayar hutang dan 
mengembalikan barang tanggungan, yang dua-dua itu sebagai amanat Allah : 
jangan sampai kamu berlaku curang, 

Kalau kejadian perkara, hendaklah kamu — yang jadi saksi — menerangkan apa 
yang kamu tahu : berdosa kamu kalau kamu sembunyikan apa yang kamu tahu. 

Allah akan siksa kamu yang berlaku curang di dalam hutang piutang dan di da- 
lam hal menyembunyikan apa-apa yang kamu tahu. 


95 


Surah ke 2 AL — BAQARAH Juz" ke 3 


. kamu di tentang itu, lalu Ia akan am- A Span 3 AI 43 
punkan siapa yang Ia kehendaki, dan e, It, PA 

Ia akan menyiksa siapa yang Ia kehen- KERA 19 í f PARA 3539 
daki, dan Allah itu Berkuasa atas tiap- | AR oa S ng 
tiap suatu. AD i K 


- 285. Rasul itu percaya kepada apa ” saN: A YAO 


yang diturunkan kepadanya dari Tu- 
hannya, dan (begitu juga) Mu'minin; 


tiap-tiap seorang daripada mereka per- Syor. piy 3 455 OH AN 
caya kepada Allah, malaikat-Nya, ki- 

tab-kitab-Nya dan  rasul-rasul-Nya: an SN NY 
“Kami ? 74 ) tidak membedakan antara Sg 4 S : 
seorang (dengan lain) daripada rasul- 2 
rasul-Nya; dan mereka berkata: fy 
“Kami dengar dan kami taat: (Kami eE a 
minta) keampunan-Mu, hai Tuhan 1 tI za An na 
kami! karena kepada-Mu-lah tempat MT: Sa g LER 


kembali.” 3. 
Dkk F DEN No 


ud 


286. Allah tidak memberatkan satu 6 TI Ld 

jiwa melainkan sekadar bisa terpikul SAS Aan Sam YAT 

olehnya. Ialah yang akan mendapat Jyt i 

(pahala dari) apa yang ia kerjakan; dan A. au Kere f 

ialah yang akan mendapat (siksa dan an en 

apa yang ia usahakan: “Hai Tuhan (4, en “ Sa SSi p 

kami! 375) janganlah Engkau siksa 6i PIG Lu 

kami jika kami lupa atau kami keliru. 1 Raka AL 

Hai Tuhan kami! dan janganlah Eng- CE NS ol 

kau pikulkan atas kami siksa sebagai- P 

mana Engkau pikulkan-nya atas orang- CSi NI 3 SY; 2 

orang yang dahulu daripada kami. Hai ,. è 

Tuhan kami! janganlah Engkau pikul- Ga : Ga Jé asica 

kan atas kami (perintah-perintah) Ah Sa 

yang tak kuat kami mengerjakannya: 5 NE A53 

dan hapuskanlah (dosa-dosa) daripada PA 

kami, dan lindungilah kami (daripada (43° - SNES, HAKI. AI 

dosa-dosa), dan kasihanilah kami. Eng- 7 

kau penolong kami; oleh sebab itu, T NA, GK A 7 ? 

tolonglah kami atas (mengalahkan) Ek GEY 3 

kaum yang kafir.” 20, Na 

Pee an 3. PKI Per 
374) Mereka berkata : “Kami tidak...... di 

375) Mereka berkata : “Hai Tuhan kami !...., ” 


96 


Juz’ ke 3 ( KELUARGA 'IMRAN ) | Surah ke 3 


GIE 


AL - IMRAN 
(KELUARGA IMRAN) 
Surah ke 3 ; 200 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 





| | f 101 ` 
Dengan nama Allah, Pemurah, *a Jie aS alo 
Penyayang. er Ga $ TM D 
1. Alif, Lam, Mim. 376) 


3 2 / NI 
2. Allah itu, tidak ada Tuhan me- “ AGAN e y 
lainkan Dia, Yang hidup, Yang berdiri =- ,. SAN 
dengan sendiri-Nya. *'”) CI 


PPAT 
3. Ia turunkan Kitab kepadamu de- SA, SESI DUAF y 
ngan (membawa) kebenaran, padahal , KA ca, 1 
menyetujui (isi kitab-kitab) yang ada Ia KG La 
dihadapannya, dan Ia turunkan Taurat ANN 
dan Injil. | Ma F AW 

r 5 f Aa as # 

4, Lebih dahulu, sebagai petunjuk ~u? É saajat ang t 


bagi manusia, dan Ia turunkan Pembe- 82. j 2 i 
da, 375) Sesungguhnya orang-orang Ya nó S | IS 13 
yang kufur kepada ayat-ayat Allah, Gg, 7 Ft 11014 Li . AN 
adalah bagi mereka 'adzab yang sangat: Aa wd Ag AN va 


b wr | 


dan Allah itu Yang Maha Kuasa, Yang 213 $a 23.) Li 
mempunyai siksaan yang pedih. eú ia sea A19 
or # Pp r 


ot 
5. Sesungguhnya Allah itu, tidak SU AE O 
tersembunyi atas-Nya sesuatu apapun 


(tidak) di bumi dan tidak di langit. KAARST PAR 








376) Arti perkataan dan arti maksud Alif, Lam, Mim itu telah tersebut di 
permulaan surah Al-Baqarah, 

377) Ya'ni, tidak berkeperluan kepada siapapun. 

378) Pembeda itu salah satu nama bagi Qur'an. Maksudnya, pembeda antara 
salah dan benar. 


97 


Surah aa 3 AL. IMRAN Juz' ke 3 





s4 wat 30 J ea AH: | 
6. ialah (Tuhan) yang merupakan Ie Im) S 3 
kamu di dalam kandungan-kandungan 4” PE? 
sebagaimana Ia kehendaki. Tidak ada N An Kes 2 yi 
Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Jo A SA 


Kuasa, Yang Bijaksana. AP 


7. Ia-lah Yang telah turunkan Kitab ra Ka Sauna V 
kepadamu. Sebagian daripadanya ada- R? Se | 
lah Ayat-ayat yang muhkam 37? T KE a A LE 


yaitu ibu-ibu bagi Kitab, dan yang (se- A ' 
bagian) lain adalah (Ayat-ayat) yang ENY, ES An 
mutasyabih ***)Adapun orang-orang g 


PEA A £. a. 7 AH 
yang di hati-hatinya ada kesesatan, hg Ta - ELGA j% “6 
mencari-cari apa yang mutasyabih dari- sen 7 


padanya, karena hendak membikin fit- GO AG S: AOAR A 
nah dan karena hendak menta'wil T, 4 


pai, P 
akan dia, padahal tidak mengetahui dj» gës ah Ah: Kn 


ta'wilnya melainkan Allah, dan orang- 
orang yang jejak di dalam ilmu berka- 2 Sa Ir. NESTE 


ta: Kami beriman kepada-Nya, (kare- roA ogs | Ta 

na) semua itu dari Tuhan kami,” dan asi Hee hara É , 
tidak mengerti '8!) melainkan orang- 1” Da Le 
orang yang mempunyai fikiran. Lgi bana ET 


, | 2 35. 
8. “Hai Tuhan kami! Janganlah 7 RAENT bu Ta A 


Engkau gelincirkan hati kami se- 

sudah Engkau beri petunjuk kepada LAN 
kami; dan kurniakanlah rahmat dari- A PP 
pada-Mu bagi kami, karena sesungguh- ` Lam AAS 4 5 Hi 
nya Engkaulah Yang amat mengurnia.” 2, Kaji 


KA 


RP "2.9 


GERAAS] 


2 2 | 
9. ”Hai Tuhan kami! sesungguhnya wel AES US q 
Engkaulah Pengumpul manusia di hari ` a 


879) Ayat yang muhkam : Ayat yang artinya terang, tak dapat dita wil. 
380) Ayat mutasyabih Ayat yang artinya samar, tidak tegas, dapat dita wil. 
381) Ya'ni tidak akan mengerti kebenaran dari pengakuan itu melainkan ....... : 


98 


Juz' ke 3 (KELUARGA IMRAN } ` Surah ke 3 





ta ô y 82 

yang tidak ada syak padanya.” 3813) LIA Sl Sa — A 6 
Sesungguhnya Allah itu tidak menya- | wa 
lahi janji. : o Sesali AL P- Á Ý " 

03 07 6J 20,0, ' 
10. Sena: orang-orang yang NI TAISE Ak ƏL t 
kafir itu, harta-harta mereka dan anak- sJ SNN Yan RA 0 j0. 
anak mereka, tidak akan dapat mele- 2 
paskan mereka daripada (hukuman) ə AAN A Aa San Gua 
Allah sedikit jua pun, dan mereka itu 3 2 2 j o , 
ialah bakaran neraka. - ja 


11. (Yaitu) sebagaimana hal kaum 4 S 9 a 
Fir'aun dan orang-orang yang dahulu cat J S 


daripada mereka itu. Mereka telah |7 » Tang 2 
dustakan keterangan-keterangan Bam, K r7 doe 


maka Allah akan siksa mereka dengan 4 AA X i ás Aisi 

sebab dosa-dosa mereka: dan Allah s "5 Bs 

itu pedih siksa-Nya. Haa Ia Ig da 
2 13 

12. Katakanlah kepada orang-orang 4 AES INI " w 

kafir itu: ”Kamu akan dikalahkan y 


a 24, LA m 1 
38105 dan akan dikumpulkan ke ja- Dua aa 
hannam; dan (yaitu)  sejahat-jahat igs erer 
tempat persediaan. bina Ag 5 | A 


13. Sesungguhnya adalah satu tanda . À a Joery DA 

382) bagi kamu tentang dua golongan “3 AL NS VEN i D 
yang bertemu ?83). (yaitu) segolong- 18. EA Aa 
an. berperang di jalan Allah, dan yang Ja | A9 
lain, (golongan) kafir, memandang go- 

longan (Islam) dengan penglihatan Tn) CA, 14 AN Ya 
mata biasa, (kelihatan) dua kali ba- GA 1 8 ,. e33 943 
nyak dari (golongan) mereka: karena SS a 

Allah meneguhkan dengan pertolong- , BAN “z PA a 


> 


381a) Dari ayat ke 8 sampai sini adalah perkataan orang-orang yang jejak 
ilmunya yang tersebut di ayat ke 7, 

381b) Di Dunia. 

382) Yaitu tanda kebenaran Manan Allah. 

383) Di peperangan Badr. 


Surah ke 3 AL "IMRAN Juz’ ke 3 


an-Nya akan siapa yang Ia kehendaki. z 
pa yang MINI 


Sesungguhnya di tentang yang demi- 
kian itu ada satu peringatan bagi orang La SY | 
-orang yang mempunyai fikiran. 4 


14. Telah dihiasi ( hati ) manusia $5 Natan SANG, H E3 
(dengan) kesukaan ?84) kepada barang gae ai 

barang yang diingini 385), yaitu pe- Moa evi Vs GA Sa 
rempuan-perempuan dan anak- cucu ^z 


dan emas dan perak yang berpikul- daa Peka ya 


pikul dan kuda-kuda (kenaikan) yang Zn 
bagus-bagus dan binatang-binatang ter- PGA ALAN 


nak dan sawah ladang, yang demikian ai j a 
itu perhiasan hidup di dunia; tetapi ? - ea 3 
Sa Allah ada tempat kembali yang MTA ? s AI AS KAT 
aik. 


AI 
15. Katalah: “Maukah aku khabar- or An 2e 
kan kepada kamu apa yang lebih baik PE | 9 

. ag pan P RR nina 
daripada yang demikian di sisi Tuhan a a L. Ag Pa 
mereka, untuk orang-orang yang ber- | 


. . 2 l lr 
bakti? (Yaitu) surga-surga yang meng- TETA "4 & ES 
alir padanya sungai-sungai yang mere- ç ena 


ka akan kekal padanya, dan isteri-is- NP Wae SNI 


teri yang suci, dan keridiaan dari IM i” 2 Fee, 
Allah;” dan Allah itu amat Melihat AT La D liang i dilas 

P . 9 ed A5 r 
akan hamba-hamba-Nya. AW A LRA 5 AT 9 


16. (Yaitu) orang-orang yang berka- see. 
ta: "Hai Tuhan kami! sesungguhnya Wi TEA gi iY 


Pet 33 gra 


kami telah beriman. Lantaran itu, am- EN 2 HAN 


punkanlah dosa-dosa kami dan peliha- 7 
rakanlah kami daripada siksa neraka.” na | Ken à$ 
P. 


384) Ya'ni dijadikan manusia defean sifat suka kepada ....... 
385) Yaitu barang-barang yang biasa diingini. 


100 


Juz' ke 3 (KELUARGA 'IMRAN) Surah ke 3 


17. (Yaitu) orang-orang yang sabar TENEAN Pa f Aa IV 
dan yang benar dan yang taat sungguh ara 
sungguh dan yang membelanjakan Sana KAB 


(harta) dan yang meminta ampun di rR? : D TE 7 
waktu-waktu malam. PEN Lx 3 
18, Allah telah terangkan bahwa- y aji y a Tg 

sanya tidak ada Tuhan melainkan Dia = 


Yang berdiri dengan keadilan, dan La ji li 1, XC A AY 127 A 
(disaksikan) oleh malaikat dan ahli- 


ahli 'ilmu, bahwasanya tidak ada ESOR 
Tuhan melainkan Dia, Yang Amat 


r s 
Berkuasa, Yang Bijaksana. as El 


19. Sesungguhnya agama (yang shah) Kap ba GS 14 
di sisi Allah ialah Islam, tetapi orang- 3 2 PAN WS 
orang (kafir) yang diberi Kitab itu ti- Pemda ir a 9 


dak berselisihan, lantaran ketama'an 74 AEA KEU S 
TA | 
antara mereka, melainkan sesudah da- ( lja j SAY! 
ð Dy 
tang pengetahuan 386) kepada mere- aa AP II ASA ai 


ka; dan barangsiapa tidak percaya Fa 

kepada keterangan-keterangan Allah, (La AS ari AIA SL 
maka sesungguhnya Allah itu Peng- T "1 
hitung Yang cepat. e= 7 


20. Oleh sebab itu, jika mereka mem- #2404 "4x PN 
bantah-mu, maka katalah: "Aku telah Saka Jis Da | b y 
serahkan diriku kepada Allah, begitu . 

juga orang-orang yang menurutku,” Ni 3 SAI yA ja Ka J 
dan tanyalah orang-orang (kafir) yang Die 

diberi Kitab dan orang-orang yang ni ES an Sg | g ae Cr Ku 
ummi '87): "Sudahkah kamu masuk KA par. 
Islam?” Jika mereka telah masuk 4 a A ° MH j Ta 
Islam, sesungguhnya terpimpiniah me- - p r 

reka: dan jika mereka berpaling, maka 4,57,” 

tidak ada kewajiban atas-mu melain- AA Dia jan ! 9 Dita 
kan menyampaikan (saja): dan Allah 

itu amat Melihat akan hamba-hamba- Ai ga a AI a KA 
Nya. 

386) Ya'ni, kebenaran tentang nabi Muhammad, 


387) Orang-orang ummi di sini, ialah kaum Arab, lantaran kebanyakan dari 
mereka tidak tahu membaca dan menulis. 


101 


Surah ke 3 AL 


'IMRAN 


Juz' ke 3 





21. AA mereka yang ku- 
fur kepada perintah-perintah Allah, 
dan membunuh nabi-nabi dengan ti- 
dak sebenarnya, dan membunuh orang 
-orang yang menyuruh (manusia mela- 
kukan) keadilan, maka berilah ancam- 
an kepada mereka itu dengan siksaan 
yang pedih. j 


22. Mereka itu ialah orang-orang 
yang gugur amal-amalnya di dunia dan 


di akhirat; 388) dan tidak ada peno- 


long-penolong bagi mereka. '8?) 


23. Tidakkah engkau fikirkan (keja- 
hatan) orang-orang yang diberi sebagi- 
an daripada Kitab? Diajak mereka ke- 
pada kitab Allah, supaya (Kitab) itu 
memberi keputusan antara mereka, 
kemudian, sebagian daripada mereka 
berpaling, padahal mereka membela- 
kangi (kebenaran). 


24. Yang demikian itu lantaran me- 
reka berkata: "Kami tidak akan di- 
sentuh oleh api melainkan beberapa 
hari saja)” karena mereka telah di- 
tipu di dalam (urusan) agama mere- 
ka, oleh (khabar) yang (ketua-ketua) 
mereka adakan sendiri. 


25. Bagaimanakah (hal mereka) apa- 
bila Kami himpunkan mereka di satu 
hari yang tidak ada sebarang syak ten- 
tang (datangnya), dan disempurnakan 
kepada tiap-tiap seorang, apa yang ia 
telah usahakan, sedang mereka tidak 
teraniaya! 


PRS se, 
SA UG Kk Ol Yi 
pe SA SE 9 AN 


Pn LG data 3 - Pi 
Sk fié SESI 
bA a 


PENA op, 
AH 3 CREET) 


4 »... 
+ Eds afi Aaj YY 


s 


NG BALA 
S SPARS. perlu 
CL Ganda Sa YY 


PESAN SESI Sa 
ta ane e Dana 


oJ oks og? Senk 


aaa a Ie 


Aar 4 Hera 
OIL 1 


JIN geug Gua 

BAPA a * 
PEARL OEN) 

Seha LAN vo 


4 ep BA . KN 


E i ea 


»8 9 99 AS 
yaa yr Moga 


388) Apa saja amal baik yang mereka kerjakan, tidak diterima,lantaran mereka 


tidak beriman. 


389) Yaitu penolong-penolong yang'bisa melepaskan mereka daripada siksaan 


Allah. 
102 


Juz’ ke 3 (KELUARGA "IMRAN ) Surah ke 3 





E y x 
26. Katalah: "Hai Tuhan Yang me- Su Sa Fang $ 
miliki (sekalian) kekuasaan! Engkau “ IA 

beri kerajaan kepada siapa yang Eng- 2 AS, ARE ai ÍN AT 

kau kehendaki, dan Engkau cabut ke- Cah J ó 3 
rajaan dari siapa yang Engkau kehen- es % ai MAE Ak KA 2 1 At 7 Mo 
daki dan Engkau muliakan siapa yang V4 DA AE 
Engkau kehendaki, dan Engkau hina- Rat aan 
kan siapa yang Engkau kehendaki. Di 2 Maia Oa GAS 
tangan-Mu - lah ada (sekalian) kebaik- K 

an karena sesungguhnya Engkau Ber- SB 3 Zi 
kuasa atas tiap-tiap suatu.” API 


da 
27. “Engkau memasukkan malam Kata 3 A 
pada siang, dan Engkau memasukkan 5 od, F 213 
siang war malam, Pa, a Engkau Eag 1 dan J4 
mengeluarkan yang hidup dari yang ,., 
mati, dan Engkau mengeluarkan yang Se Yara 35 Hari 
mati dari yang hidup, '?!) dan Eng- 2 LIe i7 
kau memberi rezeki kepada siapa yang $ Atuk Kya 2 AN Mei iG 
Engkau kehendaki dengan tidak berki- 
ra.” E 


? f f t 
2. aema Muninn peranti GEGAR KN v 
II A SE Dr 
| j i rai TOP Te a 
NA ea BILA 
sg ma Tni TN em ASN SJ 


UN diri IIAG E aad 
kamu (dengan siksaan dari) diri-Nya, i 2i 296 g 


Tama | 


dan kepada Allah- lah tempat datang D7 3 
(kamu). J’ 2 il Ea i? PE NA 
awai : Jana t 9 Saga 


29. Katalah: "Jika kamu sembunyi- o A el q 
« 3G NG VI 38 y 
kan apa yang ada di dada-dada kamu An on eII 


atau kamu nyatakan-dia, diketahui- La 7 war Ta gg 
dia oleh Allah; dan Ia mengetahui apa pe a F 15 


390) Ma'nanya, Engkau mengedarkan siang dan malam. 
391) Boleh juga diartikan : "Engkau keluarkan satu kaum yang hidup dari satu 
kaum yang mati”, dan sebaliknya. 


103 


Surah ke 3 AL 'IMRAN 0 Juz'ke 3 





à . | t i ws a UA 
yang di langit dan apa yang di bumi. YG A PRIES 


dan Allah itu Berkuasa atas tiap-tiap Ge aga 

| UN s, 
suatu, A HS 
30. (Takutlah kepada) hari yang tiap- ae: RI) page 

tiap seorang akan dapati (ganjaran) CO Sen S KANG ai 


amal kebaikannya sedia ( di hadapan- 23 2 ef pu ey, 
nya): dan apa-apa kejahatan yang ia Lagi 09 İnat p> Ss 
telah kerjakan itu, ingin ia kalau di ,- “4, 

antara (balasannya) dan antara-dia ada Oa K $ HAA 
satu masa yang jauh; dan Allah ancam z PEEN O E 
kamu (dengan siksaan dari) diri-Nya; KFT Usl an G 


“MN pa 


dan Allah itu amat sayang akan hamba gg! z8 8I JSAP 
« 3 . 


hamba-Nya. -> AD AN AIA D “9 
| S, ne, 
al L ~ 
31. Katalah : "Jika kamu cinta , p02 Z gan," 


kepada Allah, turutlah akan daku, AD gb Fa DRE yi 
392) niscaya Allah cinta kepada kamu ,, 47-41 KC Jones F PAS 
dan Ia ampunkan bagi kamu dosa-dosa D AN 


kamu, karena Allah itu Pengampun, So PETE 7+ Aa Sa aan ya 
Penyayang. ak 
ran 


32. Katalah : "Hendaklah kamu Tg 
kepada Allah dan Rasul. Sesudah itu, da; AS jane JS 


jika kamu berpaling, maka Allah tidak 4, I | | 
cinta kepada orang-orang yang kafir”. SY 1 St PFT © 6 
La K 


33, ema Allah telah pilih RAR | 
Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim © plan MEI rr 


dan keluarga Imran atas sekalian 3 Jig 79 i 

bangsa, °° 3) 3: yor Ye Mr 
A. 
KATI 


n P 


34. (Ialah) keturunan yang sebahagi- A o, 
annya adalah dari sebahagian; dan vaso aa is w rt 


392) Ya'ni akan-daku (Muhammad). 
393) Ya'ni Allah telah muliakan mereka lebih dari yang lain, 


104 


Juz’ ke 3 (KELUARGA 'IMRAN ) Surah ke 3 





Allah itu: Yang mendengar, Yang P 4 . 2 
mengetahui, *?*) 


d J4 $ 
35. (Ingatlah) tatkala perempuan Im- RSI ayri 3G t ro 
ran berkata : "Hai Tuhanku ! Sesung- a 8 yg r 


guhnya aku telah nadzarkan (anak) (3 EY Sg A Aa 
yang dalam perutku (ini) akan mem- 3 JI, Ray 


perhambakan diri (kepadaMu). Da EA i Ka rR 81 ce 
sebab itu, terimalah daripada-ku HP da Ka - 


(nadzarku), Kkarena sesungguhnya dr j į - 
Engkaulah Yang mendengar, Yang h sebatas! SS Dn 
mengetahui”. ap 

36; Maka tatkala ia lahirkan dia, ia IN Ea, Gi YA 
berkata: "Hai Tuhanku! Sesungguh- , - 
nya aku lahirkan seorang (anak) pe- 2 Ka px NG 
rempuan” padahal Allah terlebih me-', BA Rg orre 
ngetahui apa yang ia lahirkan, karena 5 GS i JOM, “z 
laki-laki itu tidak seperti perempuan — Dan 
”dan aku namakan dia Maryam, dan Gaya 
aku lindungkan dia dan keturunannya Basa 
kepada-Mu daripada setan yang ter- Lali) BPI au D daa! 


kutuk.” 
JI Paa 
P .. 2 


37. Maka Tuhan terima akan-dia Ja D 21435 un v 
dengan penerimaan yang baik, dan Ia 3 


besarkan dia dengan cara yang baik, (ZA CCK O AT an 

dan Ia jadikan Zakariya sebagai peme- AA 
liharanya. Tiap-tiap (hari) ab saya J > 5 | a K G S- Y 
datang berjumpa dia di mihrab, ?°5 g 
ia dapati ada makanan di aa 3 » la . E M 
maka ia bertanya: "Ya Maryam! A A : yg p F 
manakah engkau dapat ini?” Maryam `“ f CE, TYO” 
jawab: ”Ia itu dari Allah karena se- 3! ak “4 


sungguhnya Allah memberi rezeki ke- 4 1 R $ agh ~ 2 KV | 13 „ý 
pada siapa yang Ia kehendaki dengan “ o Jah 
d 


dang 


“tg 


AA 3 


tidak berhisab.” 02 Ihrer 2 
| LI ARA A LE, Si 
aa 
y eP 


394) Maksudnya, bahwa mereka yang tersebut di ayat 33 itu dari satu keturunan. 
395) Mihrab : tempat imam berdiri di mesjid, 


105 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz’ ke 3 


21 7 
38, Di waktu itu Zakariya berdo’a : É 2 Ae WEA YA 
kepada Tuhannya, ja berkata : “Hai 


Tuhanku ! berilah kepadaku dari 42 mrg Sy K . Ag 
453 — 
fihak-Mu keturunan yang baik, ***) Ia la Hp 6 


karena sesungguhnya Engkau-lah Pen- an Nai Hi ks Gu 
dengar do'a”. ( Cg Kn 


, 3, J Sa r 
39. Setelah itu, malaikat menyeru 3A) Br 33 Ya 
dia, sedang ia tengah sembahyang di \ 
mihrab : "Sesungguhnya Allah menggi Li Ida 6 
rangkan-mu dengan Yahya '?') yang JI g2 MEA sa 
akan beriman kepada Kalimah dari Gia Anas Hoa A3 
Allah, 95) dan akan jadi ketua, dan Ye SY E a% / % 


akan terpelihara (daripada kejahatan), % 


dan akan jadi seorang nabi dari kaum | Al ase hay 7 
yang baik”. E MAN Ves a 


f 


40. Ia berkata : “Hai Tuhanku ! aa : 


bagaimana aku akan dapat seorang 
anak, padahal aku telah tua dan isteri- 
ku mandul ?” 3°?) Ja berkata : 
5 s$ 23 u 
“Walaupun begitu, Allah berbuat apa daaa DAA 


yang Ia kehendaki”. GC A a 


rt seng La 194 


41. Ia berkata : “Hai Tuhanku ! $7, MARI EH Ra 4 
adakanlah satu tanda bagiku”. Firman | 


Nya : ”Tandamu “?00) itu ialah LAN 


engkau tidak akan bisa omong kepada 


KAA | : : / Tari 
manusia selama tiga hari, melainkan CSS W SIGN 


dengan isyarat saja, dan ingatlah 


' Z "f, 
hanyak-banyak kepada Tuhanmu dan ENG alah A 


berbaktilah petang dan pagi”. > 


396) Maksudnya, keturunan dari fihak Maryam. 

397) Setelah Zakariya berdo'a meminta Allah kurniakan dia keturunan yang 
baik, maka di waktu sedang ia sembahyang, datang malaikat, utusan Allah, meng: 
khabarkan kepadanya, bahwa Allah akan memberi kepadanya seorang anak yang 
mesti dinamakan Yahya. 

398) Yaitu nabi Isa. 

399) Mandul : Perempuan yang tidak beranak. 

400) Yaitu tanda isterimu mengandung. 


196 


Juz’ ke 3 ( KELUARGA 'IMRAN ) Surah ke 3 





P A, ”# Pa 9 A ? H 

42. Dan (ingatlah) tatkala malaikat ASI rE tY 

berkata : "Hai Maryam ! sesungguh- 2 2 o 24, fa, JAN, 
$S “ri a 

nya Allah telah pilih-mu dan telah HUlaol abil enai 


sucikan-mu dan telah muliakan-mu 9 4 SG Se f ORY 


atas perempuan-perempuan se'alam” 


401) SAH Alan 


Da, 
2 
$ F Mi D J etr r 
43. ”Hai Maryam ! Ta'atlah kepada AAS ak tr 
Tuhanmu dan sujud dan ruku'lah , o 4 116 Va p'a AN 
CA 39! Fan Hire 


bersama orang-orang yang ruku”. na 

2 A t CA è TE tt 
44. Yang demikian itu sebagian dari- “3 2 Mi ma 
pada khabar-khabar ghaib yang Kami e 0-7 7 Kes aat’? 
wahyukan -dia kepada-Mu “02) dan MG, HI da g 
engkau tidak ada dekat mereka, 


o S Ang e AN KS 
ketika mereka membuang undi mere- (H7 let W io 3! 


ka (buat mengetahui) siapakah dari , *”“ AT Uus peng AI” 


(| 
antara mereka akan memelihara Pal (PA 


Maryam, dan engkau tidak ada dekat Kep “Tan 
mereka, ketika mereka berbantahan Oya 3! 


a 


2 L 2 # | 
.. Pa r A .. 3 
45. (Ingatlah) tatkala malaikat ber- ASIAN mu 3) to 


kata : "Ya Maryam ! sesungguhnya p apys 


+t “ f 3 P. ep # 
Allah mengkhabarkan kepada-Mu bah 44K H e dai U 
wa engkau akan dapat satu Kalimah $ 7 ?““ 7 mao, PA j 
daripada-Nya, namanya Al-Masih, 'Isa Inna SA 
bin Maryam, yang mulia di-dunia “' PETA E r 
dan Akhirat, dan seorang dari mereka “NY 


t 
| a AFS 11 etr 
yang dihampiri”. ** 4 Iga YEN Yaa (TP 


re GL 


ATA I 
LA LAI 


401) Maksudnya, Allah telah pilih Maryam dan jadikan dia perempuan yang 
bersih, dan muliakan dia lebih daripada sekalian perempuan-perempuan yang 
semasa dengan dia. | 
103) Ya'ni Muhammad, li 
403) Hai Muhammad ! apa-apa yang tersebut dari hal Maryam dan Zakariya 
itu, khabar-khabar ghaib yang engkau dapat tahu hanya dengan wahyu yang 
Kami kirim kepadamu, bukan dengan baca, bukan dengan dengar, dan bukan 
dengan hadir. Engkau tidak ada dekat mereka di waktu mereka buang undi 
untuk mengetahui siapakah yang akan memelihara Maryam, dan engkau tidak 
ada di sisi mereka sebelum mereka buang undi, di waktu mereka berbantahan 
merebut hendak pelihara Maryam yang masih kecil itu, 

404) Ingatiah riwayat, tatkala malaikat datang kepada Maryam dan berkata : 


(Bersambung di halaman 108) 


P4 
Aha DAA 


107 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz' ke 3 





| 9 wf 
46) ”Dan ia akan berkata-kata kepa- , 4 g ji T 2 K3 AR 
da manusia di buaiyan dan di masa ” ` 3 ba h "3 k 
tua, dan (ia seorang) daripada shali- NA IK KSP TNO, ALT 
hin”, 405) RN Sa, | 6 


pula ©? EP 
47. Ia berkata : "Hai Tuhanku ! HOKI SG tv 
bagaimana aku akan dapat anak, 5 Kadi a pa n at 64, 
padahal aku belum disentuh oleh IE o 34 aja 
manusia ?” Ia berkata : ”Begitulah 7 33 or Jl, eat 
5, n M | t ` ' 
Allah menjadikan apa yang Ia kehen- LAS AN LS IG 


j j ; PAT GA LARN LA 
daki. Apabila ia tentukan sesuatu, (Lal sad NLS 
hanya Ia berkata kepadanya ,Jadilah?, P < v 


I oek orya Sage 
maka sesuatu (yang dikehendaki) itu ` CC) ) p EK AJ J pe 


P” 406 


terus jadi”. 2 ng et NS, 

48. Dan Ia akan ajar dia menulis AS SSI FH LA 

dan hikmah dan. Taurat dan Injil. PE Data Lte 
SSES WEITEN 


49, Dan sebagai Rasul kepada Bani 4°g,2 *,*,” 4,47” | 
Israil, (yang berkata) : "Sesungguhnya Ibn PJ Ara LA 
PAP ANN og bad 


aku bawa kepada kamu satu mujizat ' Au o A LEAN 
dari Tuhan kamu (yaitu) aku bisa s IS S , ng 4 


sa : Ie, pA 
membikin untuk kamu, dari tanah, “2 Gde Gate 
seperti rupa burung, lalu aku tiup MANIA UU ie) 


A 34, 7 
padanya, lantas ia jadi burung dengan 14 ? Sa Un AL 
aloy Ca An sial! 


"Ya Maryam ! Allah menyuruh kami datang beri khabar kepadamu bahwa 
engkau akan diberi satu Kalimah, yaitu seorang anak yang mulutnya pan 
dengan kalimah-kalimah (perkataan-perkataan) dari Allah, yang bergelar Al-Masih, 
yang mesti dinamakan 'Isa anak Maryam, yang mulia pada pandangan kebanyakan 
ahli 'alam ini, dan mulia di Akhirat, dan juga jadi seorang daripada mereka yang 
dihampiri dan dimuliakan oleh Allah. 

405) Berkata di buaiyan itu umumnya diartikan dengan buaian betul-betul, 
ya'ni, Isa berkata-kata kepada manusia selagi ia jadi kanak-kanak yang masih di 
buaian, 

* Hal itu dipandang sebagai satu mu'jizat. 

Kalau diartikan : “Dari masa kecil sampai besar, tidak putus-putus nabi Isa 
mengajak manusia ke jalan Allah, dan juga ia seorang yang shalih seumur hidup: 
nya” ada lebih terang dan manis. . 

406) Di waktu malaikat datang beri tahu, bahwa ia akan dapat seorang anak 
laki-laki, sebagaimana yang tersebut, Maryam berkata : "Ya Tuhanku ! bagaimana 
aku akan dapat anak, padahal aku belum kawin ?” Maka ia dapat jawaban : 
“Begitulah, Allah menjadikan apa yang Ia kehendaki. ” | 

Sekalian 'ulama Islam faham, bahwa maksudnya itu ialah, bahwa Allah akan 
jadikan Isa dengan tidak berbapa, lantaran Ia berkuasa berbuat apa yang Ia kehen- 
daki, dan apabila Ia kehendaki sesuatu, tidak lain melainkan Ia berkata: "Jadilah" 
lantas sesuatu itu terus jadi. r 


108 


Juz’ ke 3 ( KELUARGA 'IMRAN) Surah ke 3 





| Pan na “3 9 
idzin Allah, dan aku bisa menyem- ” st | |$ 4 Pa AN 
buhkan orang yang buta dan yang aka Sy 3 si Di 
sopak, dan menghidupkan orang-orang ° 6" i bea SL LK 

Seng Da Is oa 


yang mati, dengan idzin Allah, dan 


aku bisa khabarkan kepada kamu apa cà SY « Tas d K7 uu, 


yang kamu makan dan apa yang j 7 , 
kamu simpan di rumah-rumah kamu. A 2. ai AES, 
Sesungguhnya di dalam yang demikian a H EYU) SI 


ada satu tanda (kebenaran-ku) bagi Aa III 
kamu jika kamu beriman”. 407) Pd IA (ai ul 


50. "Dan (untuk) membenarkan , Tap 
Taurat yang ada di hadapanku dan LP J 
untuk menghalalkan bagi kamu seba- # , Z Pang e 

hagian daripada apa yang telah di- Și La IN, Bay 
haramkan atas kamu, dan aku bawa .. / U 9 PEEP TAIPE 
kepada kamu satu mu'jizat dari Tuhan do er rata nam 

1 o f La 23 
kamu. Lantaran itu, hendaklah kamu oz | Aa Z o Cpa 


takut kepada Allah, dan ta'atlah aJ Sa JA 
kepadaku”. 

epa aku | 9 3 d PP RA 2 2, | , 
51. "Sesungguhnya Allah itu Tuhan- IAI SG: ASID) O 
ku ł°8) dan Tuhan kamu. Lantaran Peng, 


itu, berbaktilah kepada-Nya. Inilah 
jalan yang lurus”. 
02. Ketika 'Isa merasa akan (terbit) 


a. pa G l 
(LS A Km | LAS oY 
kekufuran dari mereka, ia berkata: AE 


Aa j L 2yo pen az Ae 
aa aaay Mama an SAN SAS JAS 
agama) Allah” Kami telah beriman ke SOCS lot Sa 
Eaa Dan a) dangan DALA AE 
53. "Hal Tahan kami! kami telah , & SG KE or 
beriman kepada apa yang Engkau , La 


407) Aku bisa membikin, menyembuhkan, menghidupkan dan mengkhabar:- 
kan itu, di sini tidak menunjukkan semua itu sudah kejadian, hanya menunjukkan 
ara da saja, ya'ni bisa ia lakukan mu'jizat-mu'jizat itu di waktu perlu. | 

Sekalian kebisaan nabi Isa yang tersebut di Ayat ini, nyata dan terang adalah 
perkara luar biasa (mu'jizat), dan kalimat-kalimat itu serta ma'na-ma'nanya tak 
dapat diputar-putar Jantaran tidak ada alasan, seadang hal-hal itu tidak mustahil. 

Perkataan "jika kamu beriman” itu menambahkan kekuatan buat menganggap 
apa yang tersebut itu jadi mu'jizat. 

408) Ya'ni, bukan bapaku. 


109 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz’ ke '3 





turunkan, dan kami telah turut Rasul 
.itu. Oleh yang demikian, tulislah 
(nama-nama) kami beserta orang- 
orang yang menyaksikan (kebenaran- 
nya)”. 

54. Dan mereka 10?) membikin 
tipudaya, tetapi Allah (balas) membi- 
kin tipu-daya: dan sesungguhnya Allah 
itu sepandai-pandai (pembalas) tipu- 
daya. 

55. (Ingatlah) tatkala Allah berkata : 
Ha 'Isa ! sesungguhnya Aku akan 
. ambil-mu dan akan angkatmu kepada- 
Ku, dan akan bersihkanmu daripada 
mereka yang kafir, dan akan jadikan 
orang-orang yang mengikutmu di atas 
mereka yang kafir, hingga hari Kiamat, 
kemudian, kepada-Kulah tempat kem- 
bali kamu, maka nanti Aku beri 


keputusan di antara kamu di tentang - 


apa yang kamu berselisihkan. “!0) 


HS LAN, 
KS TE, ot 


IA ANJI 00 


LI In Bayi 
Jr of s 2 S2 
PAS DAN ea YA 
Aal AIr 10 DL, 1, 
Saba 
AAN a 
ote anrd ns F Yna 

`: t E % 
SAI 


P Padat 5 à 
GAEE K9 LN 


7 yg 


409) Ya'ni, mereka yang kafir kepada nabi Isa. 

410) "Akan ambil-mu" itu salinan dari kalimah "mutawaffika”., 
"Mutawaffi” itu isim fa'il, dari "tawaffa”, yang berasal dari wafa”, 
“Wafa” artinya, menyempurnakan, mencukupkan. 

”"Tawaffa” artinya, menerima dengan sempurna atau cukup. 


Dari sini, diambil arti "akan ambil” itu. : 


Jadi perkataan ”Inni” artinya, "Sesungguhnya Aku.” ”Mutawaffi” artinya 
"Aku mengambil atau menerima”. "Ka” artinya, Mu”, Engkau.” 
"Akan angkat-mu kepada-Ku” itu salinan dari "rafi'uka ilaiya”, "Rafi'u” arti- 


yy 9 


nya, “mengangkat”; “ka” artinya, "mu", “engkau”, "ilaiya” artinya, "kepada-Ku. 
Perkataan "Aku akan ambil-mu” itu ada memberi dua arti: 


a. Aku akan ambil badan ruh-mu. 
b. Aku akan ambil ruh-mu saja. 
Tetapi oleh sebab : 


i. Ada beberapa banyak Hadits shahih yang menerangkan bahwa nabi Isa 


akan turun: 


ii. Ayat 117 dari Al-Ma-idah (tawaffaitani) menerangkan bahwa Allah telah 


ambil Isa : 


iii. Ayat 157 dari An-Nisa’ (rafa'ahul-lahu ilaihi), dan Ayat 55 dari Al "Imran 
(rafi'uka ilaiya) itu menunjukkan, bahwa Allah telah angkat Isa ke atas: 

iv, Ayat 159 dari An-Nisa (. . . illa la yu'minanna bihi} menunjukkan, 
bahwa nabi Isa akan turun dan akan di-imani oleh sekalian Ahli Kitab: 


110 


(Bersambung ke halaman 111) 


La 
1 


Juz’ ke. 3 ( KELUARGA 'IMRAN ) Surah ke 3 





TEER, é b | 
56. Maka adapun mereka yang kufur MAC Bee ON 
itu Aku akan siksa mereka satu siksa- ', Y PET. V 
an yang keras di dunia dan Akhirat: $ YI G AT JO 4, Liz 
dan tidak akan mereka dapat pem- 2g 2 3“ Ja 
bantu-pembantu. Cp, A P - g G 3 
57. Dan adapun mereka yang ber- | JL, ra ENOT oV 
iman serta beramal shalih, maka Ia oI oso 00138 
akan sempurnakan bagi mereka ganjar- A a ea 
an mereka, karena Allah itu tidak ya p gi 
cinta kepada orang-orang yang meng- WA Í 1g 
aniaya. bi Sg KEZ ; | 
58. Yang demikian itu (yang) Kami Sadang Ss DA 


bacakan-dia kepada-mu (adalah) seba- 

hagian daripada tanda-tanda dan (se- Si 3 ig 2 $ BUY 
bahagian daripada) peringatan yang D 

terpelihara. *'') AS A : (E 20 OA 


59. Sesungguhnya perbandingan 'Isa aa IPO LAU aei 
di sisi Allah, adalah seperti Adam: . 47 ASAS VA 4 
412) Ja jadikan dia dari tanah, kemu- r, U7 P3 


: Ia 4 12 
dian Ia berkata kepadanya : “Jadilah” 7 2 
lalu jadilah ia. HK AJI Ge 
e 
60. Kebenaran itu dari Tuhan-mu. OLÉ E Hod P ` 


Lantaran itu, janganlah engkau jadi P P 
seorang daripada orang-orang yang Cs A Tua, 
ragu-ragu. 1.2% 


61. Maka barang-siapa membantah- , mb ina BA sad V 
mu ditentang itu, sesudah datang , Ih 


z 
pengetahuan kepada-mu, katakanlah 3 NE AY 1 
Benih Je Ba f r g 


v. Ayat 61 dari Az-Zukhruf (innahu la “Ilmun lissa'ati) menunjukkan, 
bahwa nabi Isa akan datang. 

vi. Ijma sekalian Sahabat, Tabi'in dan Mujtahidin tentang Isa ada hidup 
dan akan turun, maka tak dapat tiada Ayat tersebut diberi arti, bahwa : 


“Hai Isa ! Aku akan ambil-mu, dan akan angkat-mu ke hadirat-Ku 
(atau ke langit), dan akan ..... ” 
Ringkasan : — Ingatlah firman Allah kepada nabi Isa di waktu Bani Isra-il 


hendak membunuh dia, yang maksudnya : “Hai Isa ! janganlah engkau takut 
kepada tipu-daya kaum-mu itu, karena Aku akan ambil (angkat)-mu ke langit, 
dan akan bersihkan dan lepaskanmu daripada perangkap dan tipu-daya mereka, 
dan akan jadikan orang-orang yang beriman kepada-mu lebih mulia (atau lebih 
kuat) daripada mereka yang kufur kepada-mu hingga hari Kiamat ; kemudian 
kepada-Ku-lah tempat kembali kamu, hai orang-orang kafir ! dan Aku akan beri 
keputusan di tentang perkara yang kamu berselisihan faham pada ny: 

411) Yaitu, @ur'an yang mulia. 

412) Ma' nanya, Ia itu bukan tuhan, bukan anak tuhan. 


111 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz’ ke 3 





2al 29r ey 


| A á ; oJ 4 je 
(kepada mereka): "Marilah kita ajak , s7 A 1 MASA i 
anak-anak kami dan anak-anak kamu, & TN 


dan perempuan-perempuan kami dan 47 pau n. Hk pat 
perempuan-perempuan kamu, dan Mang U pr 
kaum kami dan kaum kamu, kemu- ^fi 7 E o da £, “17 
dian kita berdo'a dan kita jadikan lak- o pa S, 


nat Allah atas orang-orang yang dus- E aa a 
T: e PER AR ng SAELE TE Aun) 


D i . 3” 
62. Sesungguhnya inilah kisah yang Ai 4 ASI AY 
benar; dan tidak ada Tuhan melainkan ,' , 


Allah; dan sesungguhnya Allah itu Ia- o AA EEA A í 
lah Yang Gagah, Yang Bijaksana. L? jr AN, 
AS in al 34 ANI 


63. Lantaran itu, jika mereka berpa- 4 AY A S6 rp 36 “ar 


ling belakang, maka sesungguhnya 


Allah mengetahui orang-orang yang an 
berbuat rusuh. OPEN V 


ORLÍ AAL E "3 

64. Katalah: "Hai Ahli Kitab! mari- Jini alus S< Ja! AE ag 
lah kepada kalimah yang adil antara see a 
kami dan kamu, yaitu janganlah kita P DA, Da gl Un PAI d! 
menyembah melainkan Allah, dan ja- ya Wy 
nganlah kita menyekutukan sesuatu Rape) ARI yi 
dengan ` Dia, dan janganlah sebagian ,.- $ *. A z Jap 

a aa O E 


daripada kita jadikan sebagian sebagai » 


tuhan-tuhan selain dari Allah.” Jika Š LI! AAA 2 0, 
mereka berpaling belakang, hendaklah AA 3 : PAUL Haa 


kamu berkata: “Saksikanlah, bahwa 13 f A a MFE 8 


sesungguhnya kami (ini) orang-orang 


Islam” | Oo, AN j i 


413) Sesudah datang kepadamu pengetahuan dari Allah di tentang nabi Isa, 
kalau ada siapa-siapa dari kafir-kafir Kitabi membantahmu, maka ajaklah mereka 
bermubahalah, yaitu mengajak anak-isteri dan kaum masing-masing ke satu 
tempat, lalu mendo'a, kepada Allah dengan perkataan : "Hai Tuhanku ! turun- 
kanlah la'nat atas golongan yang dusta dari antara kami : dan kalau mereka dusta, 
turunkanlah la'nat atas mereka”. Begitulah juga hendaknya kaum kafir itu 
berkata, a 

Menurut riwayat-riwayat yang shahih, bahwa kaum Nashara Najran yang 
diajak oleh Rasulullah itu tak mau mubahalah, 


Juz’ ke 3 ( KELUARGA 'IMRAN) Surah ke 3 





65. Hai Ahli Kitab! mengapakah ka- GEA Iai a 
mu berbantah-bantah di tentang Ibra- et ea , 

him, padahal tidak diturunkan Taurat ol, TA) TI rar. A $. 
dan Injil melainkan sesudahnya; apa- | £ 


PA 4 or o AJ si 
kah kamu tidak berfikiran? *'*) Asi AA) SAI SV, 


Ope a 


66. Ingat! kamu ini orang-orang yang * Da ka Map SAT “1 
pernah berbantahan di tentang urusan P O a h 

yang kamu ada mempunyai pengeta- SY WAY HAG 
huan padanya, tetapi mengapakah ka- Sai r e 75 ver 


mu berbantahan di tentang urusan /J/ W PEN Ly 
yang kamu tidak mempunyai pengeta- ÅA Ani du on 


Ay 
huan padanya? Dan Allah itu menge- Pg A y da? ar 
tahui dan kamu tidak mengetahui. JAE my 
Taa) 2, o2) o 
67. Bukanlah Ibrahim itu seorang tas oa» AV 
Yahudi dan bukan seorang Nasrani; P 2 4 F 
tetapi adalah ia seorang yang jauh da- LAA We VE 


ripada kesesatan, ia seorang Muslim , ” - 
dan bukanlah (pula) ia seorang dari- a ae 


pada musyrikin. 


68. Sesungguhnya manusia yang pa- uÉ y 3 A 
ling hampir kepada Ibrahim ialah me- A A i MP LP La f, EN 
reka yang menurut dia dan Nabi ini N? Ipa A89 O PUS 


414) Menurut riwayat-riwayat, bahwa kaum Yahudi berkata : "Ibrahim itu 
seorang yang beragama Yahudi” dan kaum Nashara berkata: “Ibrahim itu ber- 
agama Nasrani”, maka Allah berkata : "Mengapakah kamu berbantah-bantahan 
di tentang Ibrahim yang ia Yahudi atau Nasrani, padahal agama Yahudi dan 
Nasrani itu jadinya sesudah Taurat dan Injil sedang dua-dua Kitab itu pula datang- 
nya sesudah Ibrahim ? 

Tidakkah kamu berfikiran, hingga kamu mengeluarkan perkataan yang menya- 
lahi tarikh dan fikiran ?” 

415) Allah berkata kepada kaum Yahudi dan Nashara : "Ingat! sesungguhnya 
kamu ini kaum yang suka berbantah. Kamu telah berbantahan di tentang Isa. 
Sebahagian dari kamu telah menganggap dia pendusta, dan sebahagian lagi me- 
nganggap dia Tuhan”. 

"Tidak mengapa kamu berbantahan ditentangnya, lantaran ada pokoknya, 
yaitu kamu ada mempunyai pengetahuan dari hal Isa: jadi, dapat dinamakan 
kamu berbantahan di urusan yang kamu tahu, tetapi apakah sebabnya kamu 
berbantahan di tentang Ibrahim yang kamu tidak mempunyai pengetahuan di 
tentangnya ? 

Ingatlah dan terimalah apa yang Allah katakan dengan perantaraan Muhammad: 
di tentang Ibrahim, karena Allah itu mengetahui, sedang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan. 


113 


Surah ke 3 AL IMRAN Juz' ke 3 


dan orang-orang yang beriman: “18) A4, 1 | 
dan Allah -itu Pemimpin kaum Mu'mi- a Ha er EnS 
nin: or 

69. Segolongan dari Ahli Kitab suka Jalo PA Ay y MM 
hendak menyesatkan kamu, padahal 7 £ Jir d 


' ° 
tidak bakal mereka sesatkan melain- w) Du SS HA Mi 


“kan diri mereka sendiri, sedang me- 
, 2 Na 
reka tidak sadar. Oya SA 


It ig : 
70. Hai Ahli Kitab! mengapakah ka- (Je HI EN V» 


mu kufur kepada ayat-ayat Allah, pa- , 07, 84, o3, YO 0. 
dahal kamu saksikan? 4'7) Naa (29 AI ntuk 
71. Hai Ahli Kitab! mengapakah ka- 5 En KS IG v 


mu samarkan kebenaran itu dengan 


YF v c 
kepalsuan dan kamu sembunyikan ke- A c) e P $i 


benaran, padahal kamu tahu? 4!8) L esor 


72. Dan segolongan dari Ahli Kitab j AA ba AÓ; vr 
telah berkata: ”Berimanlah kepada 7 


apa-apa yang diturunkan kepada orang Q p Ng Si L H LS 
Ai Ye 


-orang yang beriman itu pada siang p E ; x o3 a 
hari, dan kufurlah kepadanya pada PIET 
waktu petang supaya mereka kembali. - “2 “. a je EPA 
419 : Q 
19) ID a 03, Ig 

416) Ya'ni, nabi Muhammad dan ummatnyapun orang-orang yang lebih ham- 
pir kepada Ibrahim, lantaran ber-Tuhan, kepada Allah dan menurut hanya perin- 
tah-perintah Allah. 

417) Maksudnya, mengapa kamu tidak mau percaya ayat-ayat (perintah- 
perintah) Allah, padahal kamu menyaksikan kebenaran nabi Muhammad, menurut 
Kitab agama kamu ? 

418) Hai kaum Yahudi dan Nashara ! mengapakah kamu campurkan agama 
benar yang Allah beri kepada kamu itu dengan hukum-hukum palsu yang dibikin- 
bikin oleh ketua-ketua agama kamu, dan mengapakah kamu sembunyikankebenar- 
an yang tersebut di Kitab agama kamu tentang kedatangan Muhammad padahal : 
kamu tahu, bahwa perbuatan itu salah? : 

419) Segolongan dari pendeta-pendeta kaum Yahudi dan Nashara berkata di 
antara mereka sendiri : “Hendaklah sebahagian dari kamu beriman pada siang 
hari, kepada Ayat-ayat yang telah diturunkan kepada kaum Mu'min itu, dan 
unjukkanlah .bahwa kamu beriman betul-betul, tetapi pada waktu petangrya, 
hendaklah kamu unjukkan bahwa kamu kufur kepada agama itu, supaya orang- 
orang yang sudah masuk Islam kembali kepada agama masing-masing, lantaran 
menyangka, bahwa kamu telah kufur itu tentulah lantaran sudah mendapat tahu 
kedustaan agama Islam. | 


114 





Juz' ke 3 (KELUARGA 'IMRAN ) Surah ke 3 


73. "Dan janganlah kamu percaya G b VA 
melainkan kepada orang yang menu- eng, Sa AP Bj» Da 

rut agama kamu,” — Katakanlah: "Se- A SB SIN É! Ja j 
ai panahi ala 2 

narnya J ar e’ 

— "bahwa 419a) akan diberi kepada MAIAS, dar 
siapa-siapa sebagaimana pemberian n ira ad Pak 
yang diberikan kepada kamu, atau $ Bai Se 
(akan ada siapa-siapa) menggugat ka- 

mu di sisi Tuhan kamu.” Katakanlah: 4“ « 5 PAN YA , kaa 
"Sesungguhnya keutamaan itu di ta- ze A PTF 

ngaņ Allah. Ia berikan kepada siapa- TEA ENS r 
siapa yang Ia 'kehendaki, dan Allah Last an AN 

itu luas (pemberian-Nya), amat Me- 

ngetahui. ska 20) ep ttg Jagter 

74. ”Ia menentukan rahmat-Nya ke- TA ARA, v£ 
pada siapa-siapa yang la kehendaki; f 


P 
Allah itu mem unyai kurnia yan P f 
2 421) puny y Ema Ja ASI, Maa 
75. Dan sebagian daripada Ahli Kitab us Te at 
L 33 sn ha t jaloa 4 Vo 
ada orang yang, kalau engkau percayai j p wY 
dia satu pikul, ia akan tunaikan dia ke- 2d pa Uas iy ALa e kro 
| : ô ka G) 
pada-mu; dan sebagian daripada mere- ia 3 v, 
ns Ko ada orang yang, EA AU engkau pera 3 SES o apr 
cayai dia satu dinar, ia tidak akan tu- - A aa BIA 
naikan dia kepadamu, kecuali kalau 4 1 pr ni Ad | 
: a 02 
tetap engkau menuntut dia. Yang de- Í. Dan 
mikian itu lantaran mereka berkata: at Ay: WAF 
: : AA, 2 
"Tidak ada dosa atas kita tentang (me- Eki AI Úe 3 
ê s 70w E , BA ” 
491a) Ya'ni, janganlah kamu percaya bahwa ....... 
420) Ketua-ketua Ahli Kitab itu berkata lagi kepada kaumnya : "Janganlah 
“kamu percaya, bahwa Allah akan adakan nabi-nabi dan beri agama di golongan 
yang lain daripada kamu, Bani Israil, sebagaimana pemberian-Nya kepada kamu, 
gin ie menda w kamu perçaya, bahwa akan ada siapa-siapa yang akan menggugat 
da'wa kamu di hadapan Allah di hari Kiamat lantaran kamu tak mau 
mengikat orang yang mengaku jadi nabi dari kaum yang bukan Bani Israil”. 
Buat menjawab anggapan mereka yang salah itu, Allah perintah nabi 
Muhammad s.a.w., berkata kepada mereka : "Sesungguhnya hidayat itu tidak lain 
melainkan dari Allah, dan sesungguhnya keutamaan, kelebihan, dan kemuliaan itu 
tidak lainmelankan di pegangan Allah. Ia berikan dia kepada siapa yang Ia kehen- 
daki, karena Allah itu Luas pemberian-Nya, dan amat mengetahui tipu-daya dan 
kecurangan kaum Yahudi dan Nashara”. 
"421) Allah memberi rahmat-Nya, yaitu kenabian, kepada siapa yang Ia sukai, 
maupun Bani Israil ataupun lainnya, karena Allah itu mempunyai kelebihan 
(pemberian) yang luas, : 


: “115 


Surah ke 3 : AL 'IMRAN Juz” ke 3 





PX o$ F4 
makan hak) orang-orang bodoh itu.” i BEN Al ES ) Jyt JA 
Dan mereka berdusta atas nama Allah 


| Ja, 0 i 
padahal mereka tahu. 22) SA f 


76. Bahkan! barangsiapa menyem- 0 L £ ra TLP l 3 
purnakan janjinya dan berbakti, maka A A Sh 1 
sesungguhnya Allah kasih orang- orang .... Ig / AS Z 514 
yang berbakti. $2?) SA: : SP 

20 Jp e, 
17. Sesungguhnya mereka yang Peang, Ol Vy 
membeli (mendapat) benda yang sedi- : | e, A 
kit dengan (menggunakan) perjanjian ÉÉ an dal 
(atas nama) Allah dan (dengan) sum- pa pa up 
pah-sumpah mereka itu, ialah orang- N Jo MY HI As 
orang yang tidak ada bagi mereka ba- 24 Taj s3 
gian (baik) di Akhirat, dan Allah tidak ek D gy A f KN F 


akan omong kepada mereka, dan tidak 


akan melihat kepada mereka, pada ” tar gp AN é yf 
hari Kjamat, dan tidak akan member- S 
sihkan mereka; dan adalah bagi mere- É è Ia 

ka adzab yang pedih. ł? 4) TPST 


PE P AI Eja: 


78. Dan sesungguhnya di antara me- Oa pU E h 


reka, ada segolongan yang memutar , , pen “gr 
Pd .. 
lidah pada Kitab (mereka), supaya ES AAN £ : 


kamu menyangka dia sebagian dari- 
pada Kitab (mereka), padahal bukan — SE AY. EA, 


422) Di antara Ahli Kitao itu, ada orang yang, jika diamanati atau dipinjami 
sepikul emas, ia akan kembalikan; dan di antara mereka itu ada pula orang yang, 
kalau dipinjami atau dipercayai, walaupun satu dinar, tidak akan ia bayar, kalau 
tidak engkau tagih dan tuntut dengan tetap. Mereka berbuat begitu lantaran 
mereka berkata dan menganggap : "Tidak berdosa kita memakan hak kaum ummi 
(bodoh), yaitu kaum ”Arab”. Di dalam kitab-kitab agama mereka tidak ada ter- 
sebut demikian, hanya mereka berdusta atas nama Allah, padahal mereka itu 
tahu bahwa mereka berdusta. 

423) Bahkan wajib mereka mengembalikan hak orang, maupun hak kaum 
ummi (bodoh), karena barang-siapa menyempurnakan janjinya dan berbakti 
kepada Allah, sebagaimana perintah-Nya, maka sesungguhnya Allah kasih kepada 
orang-orang yang berbakti. 

424) Sesungguhnya orang yang menggunakan perjanjian atas nama Allah dan 
menggunakan sumpah-sumpah untuk mendapat sedikit dari harta dunia itu, tidak 
akan mendapat nasib yang baik di Akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata 
kepada mereka dan tidak akan lihat kepada mereka lantaran marah-Nya, dan tidak 
akan membersihkan mereka daripada dosa-dosa mereka, dan adalah bagi mereka 
'adzab yang pedih. 


Juz’ ke 3 ( KELUARGA 'IMRAN ) Surah ke 3 


' ea 2/2 
ia daripada Kitab itu: dan mereka ber- ab Panen G5 


kata, bahwa ia (adalah) dari sisi Allah, “4 4 s E 
padahał bukan dari sisi Allah, dan me- AFI Letak 


reka berdusta atas (nama) Allah, pa- 4 A E #9 gi ii Penari 
dahal mereka tahu. “?5) : A 


$ Ja 
79. Tidak bisa jadi, seorang manusia Aja $ ETAN V4 
yang Allah beri kepadanya Kitab (aga- . r2 4 tg “ y 
ma) dan hukum dan kenabian, kemu- Ty si SESI An 


dian ia berkata kepada manusia:”Jadi- 22 


Jah kamba hamba ki, bukan Tanba. ci KAÉ i Joi me 
haniba) Allah,” tetapi (ia berk z 
aniba) etapi (ia berkata): DSSS IS ga 03 


“Jadilah orang-orang yang bersandar 


kepada Tuhan (semata-mata) dengan 7,92 “1 an 1er, T 
sebab kamu mengajarkan Kitab Ó paha Caa A 


(agama) dan dengan sebab kamu mem- ald Fe o2, ok | INI 
bacanya.” ***) Os 2 Lag 3x — | 


80. Dan tidak ia menyuruh kamu ERT 25 LV A. 
menganggap malaikat-malaikat dan 


f 2 w 
nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Apa- Uta KN, Hah 
kah (bisa jadi) ia menyuruh kamu ku- Tea | ru. è <y eI gr et 
fur sesudah kamu (jadi) Muslimin? ea 15 LA 4 Aa 


427) MAG: ri 


425) Sesungguhnya dari antara kaum Yahudi ada segolongan, yaitu golongan 
ulamanya menambah dan mengubah Kitab agama mereka di tentang sebutan nabi 
Muhammad, dan mereka putar lidah, ya'ni bunyikan tambahan dan perubahan itu 
seolah-olah bukan tambahan atau perubahan, supaya kamu sangka yang demikian 
itu memang sebahagian daripada isi Kitab agama mereka, padahal bukan dari isi 
Kitab agama mereka, Mereka berbuat dusta atas nama Allah, ya'ni, mereka kata- 
kan yang demikian itu dari Allah, padahal! mereka tahu, bahwa mereka pendusta, 
pengkhianat, dan penipu, 

426) Menurut riwayat, bahwa segolongan daripada ketua-ketua Yahudi dan 
Nashara datang kepada Rasulullah, bertanya : "Ya Muhammad ! apakah engkau 
mengajak kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nashara menyembah Isa 
anak Maryam ?” Rasulullah jawab : "'Ma'adzallah !” : Aku berlindung kepada 
Allah, lalu turun Ayat tersebut yang maksudnya, bahwa seorang manusia yang 
Allah jadikan nabi dan beri Kitab agama dan hukum untuk keperluan dunia dan 
Akhirat itu, tidak bisa jadi berkata : "Hai manusia ! marilah beribadat kepadaku, 
tidak kepada Allah”, tetapi ia berkata : Hai manusia dari golongan Yahudi dan 
Nashara, lantaran kamu mengajarkan kitab agama kamu kepada manusia dari lan- 
taran kamu membaca kitab agama kamu dengan tetap, maka marilah jadi hamba- 
hamba Allah yang bersandar dan berbakti hanya kepada Aliah, tidak kepada 
Isa atau lainnya”. 

427) Sebagaimana seorang nabi itu tidak patut dan tidak akan mengajak 

(Bersambung ke halaman 118) 





353 


ye Al, 


- 


117 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz' ke 3 





f 1 P : 
81. Dan (ingatlah) tatkala Allah ada- | 3 24 4 UAS SAI 
kan perjanjian (dengan) nabi-nabi: di Nan Sa Na 
"Jika datang kepada kamu Kitab dan laga KAS IA EAT 
Hikmah, kemudian datang kepada z Ap P A 0. 
kamu seorang rasul yang membenar- 9102“ o K7 in ee 1 

da DE AET 


kan apa-apa yang ada pada kamu, 


(hendaklah) kamu percaya sungguh- z2 ESS or, , Go» 
sungguh kepadanya, dan menolong Og | DAK 


sungguh-sungguh akan dia.” Ia berta- ° 4 KANG PRAIA, 1d, 

nya: "Sudahkah kamu sanggupi dan P IS 

kamu terima perjanjian-Ku atas yang vy 9 è KAN 

demikian?” Mereka jawab: Kami te- pa A dn 
9 


lah sanggup,” Ia berkata: ”Saksikan- si da Bel AA 
lah, dan Aku bersama kamu adalah Iga JBL SJ 


dari golongan mereka yang menyak- ~ ° 2 abi 
sikan, 425) | | LAS AN ne Lis 
Pr | pup La 21 gt 7 


82. Lantaran demikian, barangsiapa YM 3 As ya AY 
berpaling belakang sesudah itu, maka : 


PAN o gp r, P. 
merekalah orang-o fasik. s) aA AT sie 3 
g-orang yang fasi | SFT. wa o2: KANG 


429 
83. Apakah yang lain dari agama A14 x0A0, Ay 0 1,444 
Allah mereka maukan, padahal apa- aj 230) Jaa AMI On PE Ar 


apa yang di langit dan (di-) bumi Ae Nu sean, 
telah menyerah diri kepada-Nya deng- NY SARAAN ol 
an suka dan dengan terpaksa, dan , ogo ag 0% 4 2015, yo , 
kepada-Nyalah mereka akan dikem- w3 ) gaa J AN Ol KAH sala ` 


banglikan ? ***) Pk 


manusia mpaya menyembah dirinya, begitu juga tidak patut dan tidak akan ia 
menyuruh kamu menganggap malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan. Bisa- 
kah jadi ia menyuruh kamu jadi kafir sesudah kamu jadi Muslimin ? Tentu tidak ! 

428} Hendaklah tiap-tiap manusia beriman dan menolong nabi Muhammad 
s,a.w., karena Allah telah mengambil dan membikin perjanjian dengan tiap-tiap 
nabi dari dahulu kala, bahwa apabila datang Muhammad, hendaklah kamu ber- 
iman kepadanya dan menolong akan dia, perjanjian mana memberi arti, bahwa 
yang dimaksudkan itu ialah tiap-tiap ummat dari nabi-nabi itu, lantaran sudah 
tentu termaklum di penpetahuan Allah, bahwa nabi-nabi itu tidak akan ada di 
waktu nabi Muhammad, hanya yang ada itu ialah ummat-ummat mereka, Perjan- 
jian itu mereka telah akui dan telah sanggupi, dan mereka telah saksikan, dan 
.Allah pun saksikan pula. 

. 429) Sesudah tahu isi Ayat yang baru lalu ini, barangsiapa tidak mau ber- 

iman kepada nabi Muhammad dan tidak mau menolong dia di dalam hal menyi- 

Te agama Allah, maka mereka itu ialah orang-orang yang. durhaka kepada 
ah. 

430) Sesudah Allah terangkan begitu nyata, kalau mereka tidak mau terima, 
apakah mereka mau tunduk kepada satu agama yang lain dari pada agama Allah, 
padahal sekalian apa yang ada di langit dan di bumi, maupun dengan suka sendiri 
atbupun dengan terpaksa, telah menyerah diri dan tunduk kepada kehendak 
Allah, sedang kepada-Nyalah mereka akan dikembalikan untuk menerima balasan 
atas amal masing-masing. | : 


118 


Juz’ ke 3 ( KELUARGA 'IMRAN ) Surah ke 3 


» 5 A G1 23 

84. Katalah: "Kami telah beriman Jas dua CARE At 
kepada Allah, dan (kepada) apa yang PPA S E F 
telah diturunkan kepada kami, dan pt JAN. J aa 
(kepada) apa yang telah diturunkan , +% e72 7 4. 

kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishaq Pang SS a Ga 
dan Ya'qub dan anak cucu (-nya), dan 2 pgo AEGNA 
(kepada) apa yang telah diberikan ke- SI 1g le CN 3 


pada Musa dan Isa dan (kepada) nabi- e “ce 20 2 
nabi dari Tuhan mereka: kami tidak Sie tg Se ga 
membedakan antara seorang pun dari 1" 3 o2? PE 1 ? A TP KS 


mereka itu: dan kepada-Nya-lah kami 


D 
berserah diri.” KS, SP i AN i 345 


85. Dan barangsiapa cari ***2) satu W’ y PE AAA Ao 
agama lain daripada Islam, maka tidak fe: 2 H4 


BSA S 2 é s 
akan diterima (agama itu) daripadanya «4 f AG sa 
sedang ia di Akhirat (adalah) seorang Ni 
daripada mereka yang rugi. pan KSI 


86. Bagaimanakah Allah akan mem- a Sa js g K AM 
beri petunjuk kepada satu kaum con 231 4 
yang kufur sesudah beriman. serta baja ee 
sudah mengaku bahwa Rasul itu be- p s , D A P A J4 k ex 
nar, dan telah datang keterangan-ke- o Spa) 9 
terangan kepada mereka? Dan Allah a C A 
4 ng , TIA Z . | 
tidak akan memberi petunjuk ke- $; Si ua 


pada kaum yang zhalim. | SAN é g | 
rs. J A 


87. Mereka itu balasannya ialah lak- | Au B 2 2 Av 
nat Allah atas mereka dan (laknat) Í ( 55 3 


P 2 La 2, pe 
malaikat dan manusia semuanya, 3!) KISI, lg A al and HA 
iai p 


430a) Cari atau mau. 

431) Asal ma'na "Ja'nat” ialah kutukan, jauh dari rahmat Allah. ”La’nat 
Allah” di sini maksudnya "adzab dari Allah”, yang berarti neraka, La'nat 
malaikat dan manusia itu artinya, permintaan malaikat dan manusia yang beriman 
supaya mereka itu dijauhkan dari rahmat Allah. 


119 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz' ke 4 


88. Padahal mereka akan kekal pada- ^. É 4 2) | Aya Ze AH AA 
nya, tidak akan diringankan adzab 
233 SA YR Rat 19 «4 


dari mereka, dan tidak pula mereka 

diberi tempo. 182) . Jp Aal 

89. Kecuali mereka yang bertaubat E Hen A 
sesudah itu, dan membikin kebaikan, 1 


vi 


maka sesungguhnya Allah itu Pengam- A S6 SA, 3 


pun, Penyayang. o r GI - 
Ra UU, 

90. Sesungguhnya mereka yang ku- Ji jah q. 

fur sesudah beriman, kemudian ber- AG ol 


: i / of 7o 
tambah kufur mereka, tidak akan di- ag p= Sea 
terima taubat mereka; dan mereka itu A Sg LEAS 
ialah orang-orang yang sesat. 319 ma" 


ea l u23 
91. Sesungguhnya mereka yang aa 24 


fur, lalu mati, padahal mereka tetap & dis SAN al) 


kafir itu, tidak akan diterima dari se- » aa f MK 3303, par 


seorang dari mereka emas sepenuh 97 


bumi, walaupun ia (hendak) menebus a 2 5 T E s ha ta 


diri dengan itu. Mereka itu akan men- 
dapat adzab yang pedih: dan mereka Ur Ta KAS PY 
tidak akan mendapat pembantu-pem- b 


bantu. aren CAR 


Game 


Juz ke 4 ag AA 


92. Kamu tidak akan mendapat (ba- zj PEPP 
lasan) kebaikan kecuali kamu men- į $3; POTE x AINE 0. J AY 
dermakan sebagian daripada apa yang SAS SG PES, o 


Pai 
kamu sayangi, dan sesuatu apa yang S A D A KS Ls 
kamu dermakan itu, Allah Mengetahui “ OA pia Ei F " 


akan dia. D AMS ae 


er F Su “va 


N 


432) Boleh juga diberi arti : "dan tidak pula diperdulikan mereka”. 


120 


Juz’ ke 4 ( KELUARGA gara | Surah ke 4 





@. 
93. Semua makanan dahulunya ada- " j; Soal AAN aw 
lah halal bagi Bani Israil, kecuali apa- , pa 


Y LA 
apa yang Israil haramkan (sendiri) atas dy Ly) Ta TA Naah 


dirinya sebelum diturunkan Taurat. en a 
Katakan: ”Kalau begitu, 48?) bawa- DIA asn 


d 
lah Taurat dan bacalah akan dia, jika | AI Ca o “| KENIS e 
memang kamu itu orang-orang yang , s elm DB 
KANG DAS Ú SÉ 


benar.” 
d 8 CA 
— IN 
, pa 
94. Oleh sebab itu, barangsiapa ber- ALJ KS Fay at 
dusta atas nama Allah sesudah demi- 
i T 3x5 AS) A Hp 


kian, *3**) maka mereka itu ialah 


orang-orang yang zhalim. C) | Tea Aa CASN A 


| o3 Ot IDA 
95, Katalah: "Allah telah benar.” lyera awl Aoh A0 
Lantaran itu, turutlah agama Ibrahim 7 


AASE Nak 
yang lurus; dan bukanlah ia seorang A ea AH 
daripada kaum Musyrikin. zo S, HA Tea 

w r 


96. Sesungguhnya pertama rumah ea Sa, 1S) aq 
yang didirikan untuk (ibadat) manusia 43 ý PAP 
ialah yang di Bakkah 425) sebagai (SAH CA AI SIN 
(rumah) yang berkat dan petunjuk nd 2: i 


r 
bagi manusia. AKEN 


97. Di situ ada tanda-tanda yang nya- NS x S SU 43 qy 
(yaitu) tempat berdiri Ibrahim; B 
pt 


Hp 36 ) dan barangsiapa masuk ke dalam- sj EE OUA g San 


433) Ya'ni kalau kamu tidak mau percaya ....... 

434) Ma'nanya, sesudah pemberian tahu dan ancaman dari Allah, siapa-siapa 
yang halalkan dan haramkan sesuatu dengan nama Allah, padahal 'Allah tidak 
perintah, maka orang itu ialah penganiaya diri sendiri, 

435) Bakkah : Makkah 
436) Di situ ada tanda-tanda yang menunjukkan tempat Ibrahim berdiri 
beribadat kepada Allah. 


121 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz' ke 4 


nya, amanlah ia; 437) dan karena 
Allah, (wajib) atas manusia pergi ke 
rumah itu, (ya'ni) siapa yang berdaya 
ke sana; dan barangsiapa kufur, maka 
sesungguhnya Allah itu Terkaya dari- 
pada makhluk-makhluk. 438) 


98. Tanyalah: "Hai Ahli Kitab! me- 
ngapakah kamu kufur kepada perin- 
tah-perintah Allah, padahal Allah Me- 
lihat apa-apa yang kamu kerjakan?” 


99, Tanyalah: "Hai Ahli Kitab! me- 
ngapa kamu memalingkan dari jalan 
Allah akan orang-orang yang telah ber- 


iman, dengan maksud hendak menun- . 


jukkan bahwa jalan: Allah itu bengkok, 
padahal kamu menyaksikan (kebenar- 
annya)? dan Allah tidak lalai dari 
apa yang kamu kerjakan?” 


100. Hai orang-orang yang beriman! 
jika kamu taat kepada segolongan dari 
(kafir-kafir) yang diberi Kitab itu, 
niscaya mereka kembalikan kamu jadi 
kafir-kafir sesudah kamu beriman. 


101, Dan bagaimana kamu akan kufur ə» 


AA Per sad NT 


padahal ada dibacakan kepada kamu 
firman-firman Allah dan ada di antara 
kamu Rasul-Nya? dan barangsiapa ber- 
pegang dengan Allah, maka sesungguh- 
nya akan dipimpin dia ke jalan yang 
lurus, 


012, INE HR An 
Sa E A IS 


SA Ne a oya 
Pi 
a A KANG #3 AA 
EENIA 


s2 zer, 2 


CIA ME ia 
SHE NS qq 
P 4 n 8. e2, r 
IGER Io 
Ar SB AN 


LNG CAS 
Gaun a 3 
DK 
SANG AN AL Vas 
PA 
SAR SI LES 
EZ 


» &- y g Iroso, ! 
a 


4 Su ERA PA PAI 
A PER 


437) Lantaran mulianya, maka siapa-siapa berlindung di situ, amanlah ia dari- 


pada gangguan. 


438) Ya'ni tidak berkeperluan kepada siapa pun daripada makhluk-makhluk. 


122 


Juz ke 4 ( KELUARGA 'IMRAN - Surah ke 3 


ri FEIK wv 


102. Hai orang-orang yang beriman! 


berbaktilah kepada Allah dengan se IL 13 1 et 
benar-benar D dan a 20 Gasa 
kamu mati melainkan dalam keadaar SF A i E ds A | 
kamu (sebagai) Muslimin. T 2 a, 
103. Dan berpeganglah kamu sekali- EA uy 
an dengan tali Allah, dan janganlah (5 29 Yu hg Daya KA 

kamu berpisah-pisah, dan ingatlah nik- . Pong laa, basa 
mat Allah atas kamu, tatkala kamu pemut 51 aa we 


bermusuh-musuhan, lalu ia jinakkan o 4 aS E pg fyrar 


antara hati-hati kamu, lantas dengan p 
nikmat Allah kamu jadi bersaudaraan, Si “ 1 az f 2 La A SAH 
padahal, dahulunya, kamu di pinggir ' J 7. , š st 
lobang dari neraka, tetapi Ia selamat- TE si PAS Ke 
kan kamu daripadanya; begitulah DN a 15 “1 UAI 
Allah terangkan kepada kamu tanda- 


9 ap! #9 Pap 74 pa PJ 
tanda-Nya supaya kamu dapat pe- FA ah du A 3 
tunjuk. dia WP 
Pa 1 ve , 

pose, SI 01 ra T 
104. Dan hendaklah ada dari antara opar aal ar rt 


kamu, satu golongan yang mengajak 3 EEr SA E T Eer KU 


(manusia) kepada bakti, dan menyu- en 

ruh (mereka berbuat) kebaikan, dan BUP 1s ke di yr DA 
melarang (mereka) dari kejahatan; dan #3 Pan 
mereka itu, ialah orang-orang yang uZ 21 7 
dapat kejayaan. 


o, Čar ni A r 
105. Dan janganlah kamu jadi seperti yk GAS EDS wd 


mereka yang telah berpecah-belah dan 42 - 0 Lt 

berselisihan sesudah datang sma Aa Jan SAR 2 

mereka keterangan-keterangan: dan f, 1 A 2 2 | 

mereka itu akan mendapat siksa yang — An DAN 2 

besar, | ay. 
.. A 


106. Di hari yang akan putih beberapa $r p 11850235 Lan 
dy Ong an A30 YA 


123 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz’ ke 4 





muka dan akan hitam beberapa muka. Sui ag FN 


Adapun orang-orang yang hitam mu- : 1 : A j ng r ARA nr 3 
kanya (akan dikata): "Bukankah ka- AA 
mu telah kufur sesudah kamu ber- A S g 


iman? Maka rasalah 'adzab dengan DNA saya debu Si 
sebab kamu telah kufur.” PEP eje? 
| 0 oa IN. AN 


D 
107. Dan adapun orang-orang yang aa AG Ann LV 
putih mukanya itu, akan berdiam di 


T, Dua ofA II 
dalam rahmat Allah yang mereka akan aD ng (LA 


kekal padanya. 21 
g 3 UE kya, 


108. Yang demikian itu ayat-ayat Ua AS D aJ Ui Haku ; 
Allah; Kami bacakan dia kepadamu 5 Da 


dengan sebenarnya; dan Allah itu ti- 554 PAN ~ AU Y AN Tr 
dak maksudkan kezhaliman bagi A 3 


makhluk. SAH Va 


109. Dan kepunyaan Allah-lah apa-apa CA , P GAN aa A5, 14 
yang ada di langit dan apa-apa 
yang ada di bumi: dan kepada Allah- AZ a lag 
14, . 2 
Li na sd 
1ł0.'Adalah kamu sebaik-baik ummat o , 43 22 pz i z 
yang diadakan untuk manusia: kamu Lama Pal KALA 3 
menyuruh berbuat kebaikan, dan ka- . ee, PERAN 
mu melarang dari kejahatan, . dan — BILA D9 - Ś vs 
kamu beriman kepada Allah: dan jika 7 OR © 4 2028h 
OAE j Koai EU 214533 


Ahli Kitab (semua) beriman, niscaya 


baik buat mereka. (Tetapi) sebagian 0 gang 
daripada mereka beriman, dan keba- TEAS 533 AK 
p P) 9p t.f A 
nan KET Oh 


nyakan dari mereka orang-orang yang «, 
I 8 1 


fasik. 
111. Mereka 189) tidak akan dapat é A dg s1 
membahayakan kamu kecuali menya- Tn >i Nah 


lah akan dikembalikan urusan-urusan. 


Ms 


yy 


439) Yaitu Ahli-Kitab. 


124 


Juz’ ke 4 ( KELUARGA 'IMRAN ) .. Surah ke 3 


S 
kitkan (sedikit), dan jika mereka me- An Ye eU aka ol 


merangi kamu, mereka akan hadapkan 


belakang-belakang mereka kepada a 5 “Yi 
kamu; dan sesudah itu, mereka tidak , , 
akan dimenangkan. 3 i ia EA 2 NY 


112. Dikenakan atas mereka kehinaan 

di mana saja mereka ada, kecuali (ka- OA YENNY An Aa 
lau mereka berpegang) dengan tali NF 
dari Allah dan tali dari manusia; dan a Hu NN Laga 


pantaslah mereka dapat kemurkaan Ta 
dari Allah dan dikenakan atas mereka En A3 o a 3 


kerendahan. Yang demikian itu, lan- KETEG: Gi r da 

taran mereka kufur kepada perintah- si seg 

perintah Allah, dan mereka bunuh AI CAR O TE AAA 
nabi-nabi dengan tidak benar. Yang en ges Jie, 


demikian itu, lantaran mereka durha- AN AT 


OT 


ka dan adalah mereka melewati batas. r à sen aa 
DAU IP, eh 
D d or. 
113. Mereka itu tidak sama, dari an- Cu An pai NY 
25 P Lap J 


tara Ahli Kitab itu ada golongan yang EN E Z G ES 


lurus yang membaca firman-firman 5 Si 
o Ga P 


Allah di waktu-waktu malam, padahal nj ja ANI An ASI UI 


mereka merendah diri. 


i s3 J . f 

w 

114. Mereka beriman kepada Allah PSA 33 AMI, Ya Tv yg 
dan hari Kemudian, dan mereka me- í 5 2 


nyuruh berbuat kebaikan dan mela- IPA o AN A 
rang daripada kejahatan, dan mereka ó +3 a E 
SA Ls, sj us OLI 


berlomba-lomba dalam kebaikan, dan 


mereka 'itu adalah dari orang-orang Gama LAI 9 tg 2 Coin 
yang baik. CA 
Ea beranak tak diranetan pahala SAS oiia no 
nya dan me dan A aan ME e Bag Yag BZA S 


125 


Surah ke 3. . = AL "IMRAN Juz' ke 4 





116. Sesungguhnya orang-orang yang 
kufur itu, harta-harta mereka dan 
anak-anak mereka tidak akan dapat 
menolak dari mereka sebarang satu 
(siksa) dari Allah: dan mereka itu ada- 
lah ahli neraka yang mereka akan ke- 
kal padanya. 


117. Bandingan sesuatu yang mereka 
belanjakan di penghidupan dunia ini, 
adalah seperti angin, beserta dingin 
keras, mengenai tanaman-tanaman 
kaum yang telah menganiaya diri 
sendiri, lalu angin itu membinasakan 
dia: dan Allah tidak menganiaya mere- 


ka, tetapi mereka menganiaya diri: 


mereka sendiri. 4°) 


118.-Ha! orang-orang yang beriman! 
janganlah kamu anggap sebagai saha- 
bat karib lain daripada (golongan) ka- 
mu, mereka tidak putus-putus (ber- 
ikhtiar) menarik kecelakaan atas ka- 
mu; mereka suka apa-apa yang menyu- 
sahkan kamu, sesungguhnya kebenci- 
an telah terbit dari mulut mere- 
ka, tetapi apa yang disembunyikan 
oleh hati mereka, ada lebih besar. 
Kami telah terangkan tanda-tanda ke- 
pada kamu, jika kamu (mau) berfikir. 


119. Kamu jni ialah orang-orang yang 
kasih kepada mereka, padahal mereka 
tidak kasih kepada kamu: dan kamu 
beriman kepada (isi) Kitab itu 44!) se- 
muanya, padahal mereka, apabila ber- 


USG T 
AYI Petra 
LAS PE Si Ga 
SY O A 
RE IEA Gj w 

La AG D 
Gal A3 MAA 

E E AL 


o, Ier PE II 
ALA As YAA 
SPAN 

OI, P © ata 
PLAN PIL WA 
A oJ E a 


Í K io 


PPPT PE I 2075 e t? 


nan HS 
a AAA Ia, 
2. SO EV SI 


bsa 5 SA ną 
Si 7 G; pan / AY. 
— Upu Ped E. 


440) Amal kaum karr, lantaran tiaak beriman, adalah seperti angin keras 
yang membinasakan tanaman- tanaman mereka sendiri, ya'ni tidak menguntung- 


-kan tetapi merugikan. 
441) Yaitu Qur'an. 


126 


Juz' ke 4. ( KELUARGA 'IMRAN ) Surah ke 3 


temu kamu, (hanya) mereka berkata: audi 
"Kami telah beriman,” tetapi apabila. | 51 DA YG SAN lg 
mereka berpisah (dari kamu), mereka 


menggigit jari lantaran geram bercam- Ke aan Tega 
pur benci kepada kamu. Katakan : sy Ai Sa AN 


“0 
”Matilah dengan ` kegeraman kamu SERPS PIA PA | Rr 
Pa PAN AR Uu 





yang Padan AG kebencian itu,” se- si 7 

sungguhnya Allah amat Mengetahui , 1 TER 

apa-apa yang ada di dada-dada. JI KN SL ne AI 
7 A P o3 e y $7 0 

120. Jika kebaikan mengenai kamu, A wL ir- 

mereka susah; dan jika bahaya hing- 5, vb pd IR 

| a $ ol 

gapi kamu, mereka suka; dan jika gn an bgm 

kamu sabar dan berbakti, maka tipu NI PAS. az , SPIE 

daya mereka tidak akan menyusah- E Aa 

kan kamu sedikit jua pun; sesungguh Cg AGI on LI Sa, 2 


nya Allah Mengepung apa-apa yang 
mereka kerjakan. ***) 


“eh 35 Ana Si 


121. Dan (ingatlah) tatkala engkau ke- 1 EUR a | 
luar pagi-pagi dari rumah ahlimu, (un- ar ois: $ 2 da 


tuk) menetapkan bagi Mu'minin tem- “4 AV | AA MAY A 
pat-tempat kedudukan (masing-ma- GaS w re 
sing) buat peperangan; dan Allah itu ? o pAn I é Al 
Mendengar, Mengetahui. ba z ge ENA J 

eJ 
122. (Ingatlah) tatkala dua golongan REA CAE wr 


dari kamu hendak jadi lemah, tetapi , f Jr ar aorar 
Alah jadi Pengurus mereka, dan ke-. Lah na P 
pada Allah-lah hendaknya Mu'minin 


berserah diri. | 3} ya w K pia 3 4 


123, Dan sesungguhnya Allah telah to- pia p AJ 13 33 NY 
long kamu di (peperangan) Badr, pa- y 


dahal kamu sedikit; lantaran itu, ta 4 “yi, (SG 2 2 Ai 2 y 
kutlah kepada Allah supaya kamu s A P 0. 94, 
(bisa) menerima kasih. S SS 

124. (Ingatlah) tatkala engkau berkata pe 

kepada Mu ' minin : ” Tidakkah IG Peran wé 


442) Ma'nanya, bahwa perbuatan mereka tidak luput daripada pengetahuan 
Allah. 


-127 


Surah ke 3 . AL 'IMRAN Juz’ ke 4 





rg AA "4 pond 
cukup bagi kamu, bahwa Tuhan kamu &5 aÉ, 5) DL 30 BIG 


akan membantu kamu dengan tiga ni 


ribu malaikat yang diturunkan?” 443) Ka KE SI 


125. Bahkan! jika kamu sabar dan taat 4 i - 53 Ha Sol Yo 
walaupun mereka itu datang kepada 7 DLF 


, © 2 
kamu dengan segera sekarang ini juga, Te P TE Se S3 l 2 9 
Tuhan kamu akan bantu kamu dengan p ror eds, K o oA 
lima ribu malaikat yang menyerbu. Pi D, Ag Ian 


daah 


126. Dan Allah tidak jadikan (yang Sa TA KI w 
demikian) itu melainkan sebagai kabar 


lai 
yang menggemarkan bagi kamu, dan Nan MASAKAN, S 
supaya tetap hati. kamu, tetapi ke- .- 
menangan itu tidak ada melainkan ATA TAPI 
dari fihak Allah Yang Gagah, Yang Bi- 


jaksana. SEA | 
Ri 


127. Karena Ia hendak binasakan se- MEENT APU |, XV. 
bagian daripada orang-orang yang ku- jasa 7 e 2 janda 

fur atau mendukacitakan mereka, su- y S3 ig 
paya mereka kembali dengan hampa. na, j ES 
444) 


.. pa 


Ia, A, 
128. Engkau tidak mempunyai hak se- a A INA NYA 


dikit jua pun dari urusan itu; maupun , “35 Mi TP 


3, 
Allah beri taubat atas mereka ataupun = da gl ayun i 3! 
la siksa mereka, lantaran mereka itu ag Ú . DN 
orang-orang yang zhalim. 444°) rang pa 
129. Dan kepunyaan Allah-lah apa Us a ma ah węg 


yang di langit dan apa yang di 


bumi; Ia akan mengampuni siapa aai 


ad 


443) Yaitu buat berperang dengan musyrikin. 

444) Ya'ni, supaya kafir-kafir itu kembali dengan tidak dapat kemenangan. 

444a) Rasulullah pernah minta supaya Allah beri la'nat atas beberapa ketua 
kaum musyrikin, maka turun Ayat ini yang maksudnya : Ya Muhammad engkau 
tidak berhak memintakan kecelakaan atas mereka itu, maupun Allah menerima 
taubat mereka atau Allah siksa mereka lantaran kezhaliman mereka, hal itu 
terserah kepada Allah. 


128 


Juz ke 4 


yang Ia kehendaki, dan Ia akan me- 
nyiksa siapa yang Ia kehendaki: dan 
Allah itu Pengampun, Penyayang. 


130. Hai orang-orang yang beriman! 
janganlah kamu memakan riba bergan- 7 
da-ganda: dan takutlah kepada Allah “4 
supaya kamu dapat kejayaan. 145) 


131, Dan hendaklah kamu takut ke- 
pada neraka yang disediakan untuk 
kafirin. 


132. Dan taatlah kepada Allah dan 
Rasul itu, supaya kamu diberi rahmat. 


133. Dan berlomba-lombalah kepada 
keampunan dari Tuhan kamu dan sur- 
ga yang lebarnya (seluas) langit 
dan bumi, yang disediakan untuk 
orang-orang yang berbakti 


134, Yang menderma di waktu senang 
dan susah, dan menahan marah, dan 
memaafkan manusia: dan Allah itu 
kasih kepada mereka yang berbuat ke- 4 
bajikan: 


135. Dan yang, apabila telah berbuat 
kejelekan atau menganiaya diri 


— 





( KELUARGA 'IMRAN ) 


Surah ke 3 


AE 


UN ML AA AI 9 
5 r G1 
(Du 
GG r y 
AACA 


OI LoL en 
STE Gan 


SNN wi 
STIA: 

toL LN 

JGA alei g rY 


s 2I zoo A 
O pad 


/ 


Le FEA EN bai 

A #1 >t NS P 

Sa A9 7 
.. lA x 28 


egois vi 4 
be Aa ah 


LAGI Haa 
on SA A 


G 4 
a * 


TER TE ei Yo 


445) Ringkasnya, bahwa riba yang diharamkan itu ialah riba Jahiliyah. Sifat- 


nya ialah seorang berhutang uang atau binatang buat dibayar di tahun depan. 


Apabila sampai tempo, maka yang memberi hutang paksa supaya dibayar sekarang 
atau boleh bayar ditahun depan, tetapi hutang seratus jadi dua ratus, dan onta 
yang umur setahun jadi onta yang berumur dua tahun. Di tahun depan kalau tak 
bisa bayar, digandakan lagi,jadi empat ratus dan seterusnya. 

Di antara riwayat-riwayat dari Sahabat dan Imam-Imam, ang riba itu, tidak | 
satupun yang menerangkan hal perjanjian riba waktu mula- mula berhutan g, sedang 
sayidina Umar ada berkata : "Rasulullah mati sebelum menerang*zan bab-bab riba” 


< 


129 


Surah ke 3 E AL 'IMRAN Juz” ke 4 





Las AIl ag! HA 


sendiri, maka mereka ingat kepada " ANM dea | | ga Ai al 


Allah dan mereka minta diampunkan aD 133 ETP 
dosa-dosa mereka — dan bukankah ti - . a 6 YAN AR 2 Ú 
dak ada yang mengampunkan dosa- 1 2 2 

dosa melainkan Allah? — dan mereka ' 154 5i Io Se ai 
tidak berkekalan atas (kejelekan) yang PELATI 7 P a y 
mereka kerjakan; dan mereka tahu. : Aas Ca | 

446) ` DE MA 

136. Mereka itu balasannya ialah ke- AN BIA Bid w WA 
ampunan dari Tuhan mereka dan sur- , Z EM 
ga-surga yang mengalir padanya sungai Q4 Tee: S3 Jet YA 


-sungai, yang mereka akan kekal pa-, , , 

danya, dan alangkah baik balasan bagi GI D NAN 

orang-orang yang bekerja! A Sh 

137. Sesungguhnya telah lalu dahulu f< 3 0... 
suka: YA 


dari kamu beberapa contoh-contoh; SG WV 
lantaran itu hendaklah kamu berjalan- | 


, Lai Ja 3 
jalan di bumi dan lihat bagaimana mas ba 2 ryan 
akibat mereka yang mendustakan. Gus À Ca HAS Gok s Ss 


138. (Qur'an) ini satu penerangan bagi 
manusia, dan satu pimpinan, dan satu SIR GW Ja Ie WA 
nasihat untuk mereka yang berbakti. : Kg PELAT Pa ATIY 0 F 


janganlah kamu berduka-cita, a a an K A WA 
kamulah orang-orang yang paling ting- C D 5 3 
gi, jika kamu (memang) orang-orang 4 AN | 
yang beriman. TA O | ke 9 
tr IA g Or 
140. Jika kamu disentuhi luka, maka X0 CA La Ù! ML E 
kaum itu pun disentuhi luka seperti , v ge Den AA 
itu; dan hari-hari yang demikian, Kami “A45 ASP, Jaa f 
edarkan di antara manusia, dan karena La ry, AP SKI 
, - | A 2 li: | 
Allah hendak membuktikan mereka Se I 


yang beriman dan hendak menjadikan LÄ EPAF a ri dua 


139. Dan janganlah kamu lemah dan , HA ý RE 


446) Ya'ni, mereka tahu, bahwa berkekalan atas mengerjakan dosa itu berarti 
tidak-akan dapat keampunan . 


130 


Juz’ ke 4 (KELUARGA 'IMRAN ) Surah ke 3 





12 1 f + A. 
dari antara kamu, penyampai-pe- , - s 2i ALTE: Sa 
nyampai dan Allah tidak kasih kepa- - 
da orang-orang yang zhalim, ””7) UI) 
141. Dan karena Allah hendak menya- Or SAI A igi 
ring mereka yang beriman dan hendak | A PETT ga 
menghapuskan kafirin. Le Ai SA Dn | 


142, Apakah kamu sangka, bahwa ka- | t 1 í L » ` A ILY 
mu akan masuk surga, padahal Allah EN > 3 Pt POT 
belum buktikan mereka yang bekerja Íy dat MA "oi 
keras dari antara kamu dan belum ,,”, - a. a 8 
buktikan mereka yang sabar? Up sef 9 SD 455 


0” a2 IPE 
143. Dan sesungguhnya kamu pernah LAI FS ES KAH Vey 
harap mati sebelum kamu meng- JSA engan Inna 
hadapinya. Maka sesungguhnya (seka- pan as o ga Oya 
rang) kamu telah ketahui dan kamu | VRETA 2 


sedang melihat. ***) Op Kai ee 


® PPA 
144. Dan Muhammad itu tidak lain SN m itt 


melainkan seorang Rasul yang telah 1333 s? 
lalu dahulu daripada-nya beberapa Hi Ima Para SAS 


rasul: apakah jika ia mati atau terbu- Piya Jua oa 4 A. 

nuh, kamu akan berpaling atas tumit- pa dedy SL 
tumit kamu? padahal barangsiapa ber- / Te o i 1? Med 
paling atas dua tumitnya, maka tidak Aa Ssi 





447) Janganlah kamu lemah ditentang melawan musuh-musuh kamu, karena 
kalau kamu dapat kesusahan, maka merekapun dapat kesusahan seperti kamu juga: 
dan hari-hari yang demikian, ya'ni hari susah, hari senang itu Allah edarkan dan 
gilirkan di antara manusia: dan Allah berbuat begitu ialah karena hendak mengeta- 
hui, ya'ni hendak memeriksa dan menandakan siapa dia orang yang beriman, dan 
karena hendak menjadikan di antara kamu, segolongan syuhada yaitu orang-orang 
yang menyampaikan agama Allah kepada siapa-siapa yang belum tahu: dan Allah 
tidak suka dan tidak kasih kepada orang-orang yang zhalim, yaitu mereka yang 
tidak mau melawan musuh-musuh untuk jadi satu kaum yang paling tinggi. 

448) Ada segolongan daripada sahabat Nabi yang tidak ikut perang Badr, ingin 
dan harap-harap hendak bertemu satu peperangan lain supaya mereka bisa turut. 
Maka di peperangan Uhud turun Ayat tersebut yang maksudnya, bahwa sebelum 
ada peperangan, kamu harap-harap hendak mati syahid, padanya, maka sekarang 
kamu telah ketahui adanya peperangan Uhud, dan juga kamu sedang melihat akan 
dia. Lantaran itu, turutlah perang dan majulah kehadapan, supaya kamu jadi satu 
kaum. yang paling tinggi. 


131 


Surah ke 3 “AL IMRAN " Juz' ke 4 





| : 1 eo J A Na Je A 
akan ia menyusahkan Allah sedikit jua SANA Ah 2 AAS l 
pun; dan Allah akan balas mereka 


OS pr 
yang menerima kasih. 449 ) e SEN A AN YAI 


e} 
145. Dan tidak ada satu pun jiwa akan Í go) Fp Jogi S6 Lag 140 
mati melainkan dengan izin Allah — 


tulisan yang ditentukan temponya, YA J (i D EE T 5 BY 


dan barangsiapa mau ganjaran dunia, 

Kami akan beri kepadanya daripada m Li J 
(ganjaran dunia) itu; dan barangsiapa Uiu 2 ME NG EA 
mau ganjaran Akhirat, Kami akan beri , | ea 20 So 
kepadanya daripada (ganjaran Akhi- Ap PN JA 


rat) itu, dan Kami akan balas mereka og 
yang bersyukur. C” SE Anget 24 Gua 


146. Dan beberapa banyak nabi yang As KN 3 ba 
telah berperang bersamanya aan GA, eg, 5 


banyak pengikut agama Tuhan, tetapi UI ym AVEN 2 KE 3 2 
mereka tidak merasa lemah lantaran 


0s 0o fy 
kena bahaya di jalan Allah, dan mere- pa a5 yri etal 


ka tidak jadi lesu ****) dan mereka ti- 7 sae pIe 

| d bi MEER a Rag 
dak mundur; dan Allah itu kasih ke- f y Kej! 
pada (aan Orang yang sabar. Lay A T $ 

07 4 071 K / 

147. Dan tidak ada ucapan mereka SAY SA 9 IV 
melainkan perkataan: ”Hai Tuhan ses ALA, KA PN AN as 
kami! ampunkanlah dosa-dosa kami - 2 ah Ia An u 
dan perliwatan batas kami dalam urus- Aye A D a 


an kami dan tetapkanlah kaki 
kami dan tolonglah kami atas (menga- P Sa : Kan 


lahkan) kaum kafirin.” PO asi 


449) Di. waktu musyrikin siarkan khabar di peperangan Uhud, bahwa 
Muhammad sudah mati: turun Ayat tersebut, yang maksudnya Muhammad itu 
tidak lain melainkan seorang manusia dan seorang rasul seperti rasul-rasul yang 
telah lalu. Lantaran itu, kalau ja mati sebagaimana sebahagian dari rasul-rasul 
yang telah jalu, atau kalau ia terbunuh seperti sebahagian dari rasul-rasul yang 
dahulu, apakah kamu akan berpaling atas tumit-tumit kamu, ya'ni apakah kamu 
akan jadi murtad ? padahal barang siapa jadi murtad, maka dengan murtadnya 
itu tak dapat ia menyusahkan Allah sedikit juapun: tetapi Allah akan membalas 
pahala kepada mereka yang menerima kasih (syukur), yaitu mereka yang tidak 
kufur kepada-Nya, 

449a) Ya'ni, mereka tidak jadi letih-lesu lantaran kematian nabi-nabi mereka. 


132 


Juz’ ke 4 ( KELUARGA 'IMRAN ) Surah ke 3 





148. Maka Allah beri kepada mereka 
ganjaran dunia dan ganjaran Akhirat 
yang baik: dan Allah itu kasih kepada 
orang-orang yang berbuat kebaikan. 


149. Hai orang-orang yang beriman! 
jika kamu taat kepada mereka yang 
kafir itu, niscaya mereka palingkan 
kamu atas tumit-tumit kamu, maka | 
kamu akan terpaling di dalam a 
rugi. 


150. Bahkan Allah itu Pengawal ka- 
mu, dan Ia sebaik-baik Penolong. 


151. Kami akan letakkan ketakutan di 
hati mereka yang kufur, lantaran 
mereka sekutukan dengan Allah se- 
suatu yang Ia tidak turunkan kete- 
rangan untuknya, ““9) dan tempat 
kembali mereka ialah api (neraka), 
dan ia itu sejahat-jahat tempat kemba- 
li bagi orang-orang yang zhalim. 


152. Dan sesungguhnya Allah telah 
tunaikan perjanjian-Nya kepada kamu 
ketika kamu bunuh mereka sungguh- 
sungguh dengan izin Allah: hingga apa- 
bila kamu jadi lemah dan kamu ber- 
bantahan di dalam urusan itu dan 
kamu tidak taat sesudah Ia unjukkan 
kepada kamu apa yang kamu sukai, 
(yaitu) sebagian daripada kamu mau 
kepada dunia dan sebagian daripada 


LA La PAD ALA 
MOP 
P Ala 


eh 


IAI BEN “44 
r) 2271 314 Ga 3 
San A 


° Penga 


Fr S3 PEERS 1o- 
Ga NN s 


GFE pa ve 
Kras A Si D 
ÉL a IÉU aiy 


TO 


Ana 
KH 
Isos IN SEA, 0423 


o AS g ANI CNR 1OY 
BES a 
..f ey 
PNG ESA pekan 
Tuner e asf r 
J AS ai 
SN appa 


s ar d 
Ka Sa Cp EA 


450) Ya'ni, mereka sekutukan Allah dengan berhala-berhala yang Allah tidak 
turunkan keterangan supaya mereka berbuat demikian. 


133 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz’ ke 4 





kamu maukan Akhirat, (maka Allah £“. YK ray of 0 Akal 
murka atas kamu )kemudian Ia paling- Y wa pa 23 Ng 


kan kamu daripada (mengalahkan) MG p7 ye o7 "EL 
mereka, untuk memberi percobaan ke- SA EL Lan 


pada kamu, tetapi sesungguhnya Ia 01 4 br Ke 1001. 
telah ampunkan kamu karena Allah 2 "E Us aial 5 


itu mempunyai budi atas Mu'minin. Pa 3t OA, 0. 
451) | SERA 


e o ọ f F Pd a 
153. (Ingatlah) waktu kamu lari dan “(SN LA e ri 
kamu tidak berpaling kepada siapa CAIO 29 Isa? SL 10V 


1 o 02a 9 
pun, padahal Rasul itu memanggil ? adat dee ANDA AAA 
kamu dari belakang kamu, lalu Ia ke- Os aa Sanu 19 As Ie 


nakan kepada kamu satu kesusahan 44 =l (Lb, 1100 
hati dengan sebab satu kesusahan hati, WN au Let KL E SI 
supaya kamu tidak berdukacita atas g Sania 


a 0 Su, 4 
(keuntungan) yang telah luput dari YK Uda pat 
kamu dan tidak (pula atas bahaya) | 


TP Aay 
yang telah mengenai kamu; dan Allah Aa a21 SL 
itu amat Mengetahui apa-apa yang ET ag Ri s? 
| P. . 


kamu kerjakan. $5?) C) Pena 


D. Sesungguhnya di waktu kamu dapat membunuh musuh dengan sungguh- 
sungguh hingga mereka lari itu, Allah sudah sempurnakan perjanjian-Nya kepada 
kamu buat beri kemenangan; tetapi ketika kamu jadi lemah, tak bisa menahan diri 
daripada merebut rampasan perang, dan di waktu kamu berbantahan dan kamu 
durhaka di tentang urusan menjaga gunung yang diperintah oleh Rasulullah, yaitu 
ada sebahagian dari kamu mau tetap menjaga gunung dan ada yang mau kejar 
rampasan perang yang diunjukkan oleh Allah, yang mana berarti sebahagian dari- 
pada kamu maukan Akhirat, yaitu mau tetap menjaga gunung sebagaimana dipe- 
rintah oleh Rasulullah, dan sebahagian daripada kamu maukan dunia, yaitu mau- 
kan rampasan Perang, dangan alasan perlu apa kita tunggu di gunung ini lagi pada- 
hal musuh sudah lari, ma erbuatan kamu itu menyebabkan kemarahan Allah 
atas kamu, lalu Allah palingkan kamu daripada kemenangan itu, lantas musuh 
kembali memukul kamu, di saat itu juga, hingga kamu dapat kerusakan dan keru- 
gian. Yang demikian itu ialah karena Allah hendak beri pelajaran kepada kamu: 
tetapi Allah telah ampunkan kesalahan kamu itu, karena Allah itu hendak berbudi 
memberi kurnia-Nya kepada kaum Mu'minin ! 


452) Hai kaum Muslimin ! ingatlah kesalahan kamu di peperangan Uhud, di 
mana Rasulullah telah tetapkan tempat-tempat buat kamu masing-masing, laiu 
kamu tinggalkan, karena tama' kepada harta rampasan, lantas kamu dikalahkan 
kembali oleh musuh, hingga kamu lari dengan tidak memandang atau menoleh 
seorangpun yang dikanan kiri kamu, padahal dari jauh Rasulullah memanggil 
kamu buat menghadapi musuh. Maka Allah balas kamu dengan menaruhkan 
dukacita yang besar di hati kamu, lantaran kamu telah sebabkan di hati Rasulullah 
satu dukacita yang besar. Allah beri dukacita yang besar di hati kamu di 
dalam urusan itu, ialah supaya kamu tidak susah hati atau supaya kamu lupa 
kepada keuntungan, ya'ni rampasan perang yang telah luput dari kamu, dan 
supaya kamu lupa kepada bahaya-bahaya kematian dan kerugian yang telah me- 
ngenaj kamu di peperangan itu, karena Allah itu amat Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan, ya'ni Allah amat Mengetahui, bahwa kesalahan yang kamu telah laku- 
ken'itu bukan dengan sengaja hendak durhaka. 


134 


Juz’ ke 4 (KELUARGA 'IMRAN) Surah ke 3 





s 
. ð a Sye a01 SAN 
154. Kemudian Ia turunkan atas ka- Au Tan Pe JA tot 


mu, sesudah kesusahan hati. itu, satu “ , , , si, 2 7o 
keamanan, (yaitu) ngantuk yang me- Ogi ao daal gl 
ngenai segolongan daripada kamu, se- , 7, IPTE be Z AT F 
dang segolongan (lain) sesungguhnya 4? dan P d a5 Un 
telah pentingkan diri sendiri ; me- , “4 Png por es, 
reka menyangka-nyangka terhadap L hs | erat 
Allah (sangkaan) yang tidak benar, .. , Po La yA ON 

sangkaan Jahiliyah, (yaitu) mereka EAr ENERE AH, 


r z 1 
berkata: "Bukankah kita tidak ber- ol 1 p a ara 
kuasa apa-apa di tentang urusan itu?” XP Y OA J ops 


7 J . 
Katakanlah: “Sesungguhnya urusan- Medi PR - 


ui 3 8 3 
3 / IN AS Po, 
urusan itu semuanya kepunyaan AN ap Yy Ju SI 


s s0209 


Allah." Mereka sembunyikan di Yi f 4 IETS PE: 


hati mereka apa yang mereka tidak aa a pi 
sebutkan kepadamu, (yaitu) mereka IKa SK 5 NS he 
berkata (di antara mereka): "Kalau ki- ,”, f PAET po 
ta ada berfikiran di urusan itu, tentu C3 s Ù yA yi gs, D 
tidak terbunuh (kaum kita) di sini.” y P r a EI 
. a Je lag 3e o = 1 A A 
Katakanlah: Walaupun kamu tinggal S IS PIA Lala 
tetap di rumah-rumah kamu, niscaya s7% °% 3 7 4 
, 2 - D 0 Au. A AS 
keluar orang-orang yang telah ditak- aog aS Ga , 
dirkan akan terbunuh itu ke tempat- s4, s Baia AP 
tempat mati mereka. Tetapi Allah AN Aala lg 
hendak menguji apa-apa yang ada di .- w “Jie oJI or? 
dada-dada kamu, dan Ia hendak sa- Mamaa v3 He Ja 


ring apa - apa yang di hati kamu : $ PIL. Alang 
g apa - apa yang P D KA G 


dan Allah itu amat Mengetahui apa- 
apa yang ada di dada-dada.” $53 AAE N 
pa yang ) y, asah SNN 





453) Lantaran segolongan dari kaum Muslimin tidak turut perintah Rasul dan 
mereka tinggalkan tempat-tempat pendirian yang Oitentu kan oleh Rasul, maka 
kaum Islam telah dapat kerusakan di peperangan Uhud sesudah dapat kemenang- 
an, dan Allah beri hati mereka dukacita dan menyesa! atas kesalahan itu, Sesuda 
itu, Ia turunkan atas kamu keamanan, yaitu Ia jadikan sebahagian daripada kamu 
mengantuk dan tidur sementara, gunanya ialah untuk mengembalikan kekuatan 
buat mengejar musuh ke Hamra-ul-Asad: tetapi ada segolongan dari antara kamu 
(golongan munafigin atau golongan orang-orang yang lemah imannya), tidak 
mengantuk lantaran takut dan bimbang serta mementingkan diri-diri sendiri, 
sambil menyangka terhadap Allah dengan sangkaan Jahiliyah, yaitu mereka 
keluarkan perkataan : ''Bukankah urusan kalah menang di dalam peperangan itu 

tidak ada di tangan kita ?” ya'ni, bukankah hal itu dengan takdir ? Maka Allah 


(Bersambung di halaman 136) 


135 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz' ke 4 


4, 
155. Sesungguhnya orang-orang yang Sa 1, 33 Gang 1 100 


telah berpaling dari antara kamu pada P P 

hari pertemuan dua tentara itu, tidak | f “i Lol < éi e Ip 
lain melainkan mereka digelincirkan | , P P | 
oleh syaitan dengan sebab sebagian (4, uaa. va la AT ana "a 
daripada (kesalahan) yang mereka te- À Han 


lah kerjakan: tetapi sesungguhnya Ha Ah AAAA F 


Allah telah ampunkan mereka, karena 


of g 
sesungguhnya Allah itu Pengampun, 5. PSI 
Penyabar. 454) ai KAI yo Ia mat 


` . “Ja X yg 
156. Hai orang-orang yang beriman! | 7 
janganlah kamu jadi seperti mereka £ Yi PALANG La 


yang kafir dan berkata tentang sauda- 2 Nda 
ra-saudara mereka apabila (saudara- ee 5 SINF a SE JK K 
saudara) mereka itu berpelayaran di | Page 21 
bumi atau jadi tentara: "Kalau mereka r sen SN EE 


tinggal bersama kita, tentu mereka |" AN 
tidak mati dan tidak terbunuh.” Ip Ms ND Si 


(Yang demikian ialah) karena Allah 5 1E Ear 3 
2 PENA, As o 9 


perintah Nabi-Nya berkata kepada mereka: "Sesungguhnya bukan saja urusan ka- 
lah menang, bahkan sekalian urusan ada di tangan Allah: tidak ada yang akan ke- 
jadian kalau tidak dengan kehendak Allah.” 'Tetapi mereka sembunyikan di hati- 
mereka berlainan dari apa yang mereka ucapkan kepadamu. Sebenarnya me- 
reka itu penakut. Mereka tidak tidur sebagaimana segolongan lain, lantaran bim- 
bangkan diri mereka sendiri. Mereka menyangka di hati mereka, bahwa 
kalau agama Islam benar, tentulah tidak dapat kekalahan di dalam peperangan 
ini, yang mana berarti bahwa mereka tidak percaya kepada gadar sebagaimana me- 
reka ucapkan tadi. Mereka berkata di hati mereka atau di antara mereka sen- 
diri: "Kalau kita ada berfikiran, yakni tidak turut dalam peperangan ini, tentu 
kaum kita tidak terbunuh di sini.” Maka Allah perintah nabi Muhammad berkata 
kepada mereka: "Walaupun kamu tidak turut perang dan tinggal di rumah-rumah 
kamu, tetapi kalau sudah ada takdir, maka orang-orang yang telah ditakdirkan 
mati ita akan keluar dari rumah masing-masing ke tempat matinya. Tetapi Allah 
bendak. menguji apa-apa yang di dada-dada kamu dan Allah hendak menyaring 
apa-apa yang di hati kamu, dan Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di 
dada-dada manusia.” | 

454) Di peperangan Uhud, Rasulullah telah tentukan tempat bagi masing-ma- 
sing golongan dari tentara Islam, dan Rasulullah larang mereka tinggalkan tempat 
masing-masing. Jadi, sepatutnya mereka tidak boleh tinggalkan tempat-tempat itu 
sebelum dapat izin dari Rasulullah. Tetapi oleh sebab tentara pemanah yang di- 
tentukan tempatnya dekat satu gunung, melihat kaum musyrikin sudah kalah dan 
lari, datanglah tama’ di hati mereka hendak mendapatkan harta rampasan, ` 
lalu mereka tinggalkan tempat-tempat itu. Ini satu kesalahan yang besar, Lantaran 
melihat gunung itu kosong, maka kaum musyrikin kembali menyerang kaum Islam, . 
hingga di dalam pertempuran itu kaum Islam lari pecah belah. Sebab bagi kesalah- 
an itu tidak lain melainkan kegelinciran yang disebabkan oleh setan dengan me- 
masukkan tama' di hati mereka. Tetapi kesalahan itu Allah telah ampunkan, 
karena Allah itu Penyayang dan Penyabar. 


136 


Juz' ke 4 (KELUARGA 'IMRAN) Surah ke 3 


hendak jadikan yang tersebut itu satu 8 "4 Si 013 


` à f: Ea 
dukacita di hati mereka dan Allah sai YA O pena 


itu menghidupkan dan mematikan: Ie : A JL f . 
BASA 4 f 


= ari amat Melihat apa yang Li Tah 2 

amu kerjakan. AG DIN 

157. a jika kamu ter- > Sa | SA 39 oV 
i] i t7 aa 

Barah dn Alah naa KAN GEAR kA 
: : : i à M 

Snai Kumpulkan, 4 5. pada apa Q J a ALA VI 


158. Dan sesungguhnya jika kamu Pa Hy 10A 


mati atau terbunuh, maka kepada 


Allah-lah akan dikumpulkan kamu. SPE. A5 
158) p HERTE 3Y 
159. Maka dengan rahmat dari Allah- a Yaa An jan 
lah engkau telah berlaku lembut ke- sag fsg ERAP 

pada mereka, “5?) karena jika engkau Jake na pan Hp 


kasar, keras hati, niscaya mereka ber- , 


pecah dari sekelilingmu; lantaran itu, BA UH Sa Aa BE 
ampunkanlah mereka, dan mintakan- J e 0? a E E 0.7 
lah ampun untuk mereka, dan ajaklah PE 4 NAGA 
mereka bermusyawaran di dalam urus- | DA aa aa 

an itu, 480) lantas apabila engkau te- Isa NI G3 Ag au 9 
lah teguh hati?8!) maka bertawakkal- TAN EN 


lah kepada Allah, $6?) karena sesung- SI SE 23 inn jE 
guhnya Allah itu cinta kepada mereka 


n PI, D ' 
yang bertawakkal. : , LA Ka Abi 


.. + pu. 


455) Hai orang-orang yang beriman! hendaklah kamu berserah diri kepada 
Allah, dan FI metan kamu jadi se sen kaum kafir yang tidak menaruh kepercaya- 
an kepad a yang beromong di antara mereka tentang saudara-saudara mereka 
yang pergi berpelayaran darat jantan mati, atau pergi berperang lalu terbunuh, be- 

ini: "Jika saudara-saudara kita yang pergi keluar negeri karena berdagang atau 

erperang itu ada bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh.” 
Allah adakan itikad yang demikian di hati mereka, ialah lantaran Allah hendak 
jadikan satu dukacita di hati mereka sebab kekufuran mereka. Sepatut- 
nya mereka tahu, bahwa Allah itulah yang mengadakan sesuatu dan mematikan 
sesuatu: dan Allah itu amat Melihat apa-apa yang kamu kerjakan, Lantaran itu, 
hendaklah kamu berjaga diri jangan sampai kamu mengerjakan sesuatu yang tidak 
disukai oleh Allah. 

127 Yaitu mati biasa. 

45 yakni, lebih baik daripada harta benda yang orang-orang kafir itu kum- 

ulkan. 

458) Yaitu buat menerima ganjaran kamu. 

459) Yakni, kepada sahabat-sahabatmu 

460) Urusan itu: Urusan peperangan dan lain-lain perkara keduniaan. 

461) Yakni, sesudah bermusyawarah. 

1462) Pada menjalankannya. 


137 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz’ ke 4 
( | Y ^ - 2 Z 4 Pj a 0 

160. Jika: Allah mau menolong kamu, A9 4 3! AI SE 

maka tidak ada siapa pun yang bisa o7 4° sez, pa 

mengalahkan kamu; dan jika Ia mau 9? AIE: Ia, j LAG 

mengalahkan kamu, maka siapakah dé 3 TE o 2g ago 225 Ady 

yang akan menolong kamu selain dari 


pada-Nya? Dan kepada Allah-lah hen- SY Yo” 3g F A5 aj 
daknya Mu'minin berserah diri! Z 
Ja 1 4 Yu 
161. Dan menipu itu bukan (pekerja- pg AO Lag 
an) seorang nabi, karena barangsia “7 97 f 
Raso NAD g Pa Gp ee La IL 


menipu, niscaya 1a akan membawa apa 


2 : : 2 p . sd la 32! 
yang ia tipu itu di hari Kiamat. Kemu- CP aa 
dian akan disempurnakan bagi tiap-ti- Lb a T aai 
ap seorang apa yang ia telah kerjakan; “ana IL OP $227 
dan mereka tidak akan dianiaya,” $ 3) C) Da f ES 


162. Apakah orang yang menurut ke- A Aa f ai My 
ridlaan Allah itu serupa orang yang < US Pagi 


AN 0 
kembali dengan kemurkaan dari Allah, ', PA SB 7 
padahal tempat kembalinya itu ja- 5 Oak Kane 


bá b 
hanam, sedang ia itu sejahat-jahat tem- 3e IN 154 Haa 
pat kembali? 484) Pp 3 


163. Mereka itu (terbagi) beberapa de- á T17 |. a Le OR y 
rajat pada sisi Allah, karena Allah itu 7 per 


Melihat apa-apa yang mereka kerja- «» doa Vape o AJ ri f 
kan. Vakaj 

o1 r 
164. Sesungguhnya Allah telah ber- Can Ja 21 ae At 
buat budi atas Mu'minin, karena Ia te- Jp ’, 


lah bangkitkan di antara mereka se- LAI 9 E 43) 


orang Rasul dari jenis mereka sendiri, , Tg 
yang membacakan kepada mereka dn ln DA DA 





463) Menurut riwayat, bahwa di dalam peperangan Uhud, sebagian dari pada 
kaum Islam Hingga an tempat yang Rasulullah perintah mereka menjaganya, Me- 
reka meninggalkan itu (bisa jadi) lantaran takut tidak diberi harta rampasan oleh 
Nabi. Maka turun Ayat ini menerangkan, bahwa menipu itu bukan urusan nabi- 
nabi, karena orang yang menipu itu akan membawa apa yang ia tipu di hadapan 
makhluk yang ramai di hari NA buat dikembalikan kepada orang yang punya 
hak. Kemudian sesudah itu, akan dibalas tiap-tiap seorang menurut apa yang ia 

telah kerjakan dengan tidak teraniaya sedikit jua pun. 
= 464) Apakah nabi-nabi yang mengerjakan sesuatu menurut keridlaan Allah, 
yaitu tidak menipu dan tidak memakan hak orang lain itu, bisa disamakan dengan 
orang yang kembali ke Akhirat dengan membawa kemurkaan Allah, yakni mati 
dengan berdosa, padahal tempat kembalinya di sana kelak ialah jahannam, sedang 
ia itu sejelek-jelek tempat kembali? à 


138 


Juz’ ke 4 (KELUARGA 'IMRAN) Surah ke 3 


ayat-ayat-Nya dan membersihkan me- LX 2 Gi 23 f 153 H Kh 
reka dan mengajarkan kepada mereka Z, a Tia pap 
Kitab itu dan kebijaksanaan padahal Ah s6 2 oa 1 5 
sesungguhnya mereka itu, dahulunya, 7 
adalah di dalam kesesatan yang terang. a J SL 3 t 

e 5 4 AM ", r 
165. Apakah di waktu kamu kena satu 4 ae SA 4 AMAF { o | 
dangan sa Saman isa aa da- s5 3 2 Papa 
pat kemenangan dua kali -- itu kamu “31 "AN laa bana? A EF 
berkata: "Dari mana ini?” Katakan- , 5 A D 
lah: "Yang demikian itu dari diri-diri K Fei “i EROAA ?, io 
kamu sendiri.” Sesungguhnya Allah DX 4 Jeri 


itu Berkuasa atas tiap-tiap suatu. $65) 19 Sg Pe EA A 


166. Dan apa yang telah mengenai 2 ja Pers KN, MA 
kamu pada hari bertemu dua tentara , 


itu, adalah dengan izin Allah, dan ka- AA Dea 


rena Allah hendak buktikan (iman) pa A 
orang-orang Mu'min. $66) Kemhan | 


167. Dan Ia hendak membuktikan BSE KY Ne JL NAN 
orang-orang yang munafik. Dan (keti- “0 


ka) dikata kepada mereka: ”Marilah Si 333 


berperang di jalan Allah, atau belalah sy” - AEE 
diri-diri kamu,” mereka jawab: "Kalau Wu! 3529 z| 9 AS Kanto 


465) Hai kaum Muslimin! adakah patut di waktu kamu kena satu kesusahan, 
yaitu terbunuh tujuh puluh Muslimin di peperangan Uhud, kamu berteriak me- 
ngatakan mengapa kami kena kecelakaan yang begini? Patutkah begitu, padahal 
kamu telah dapat kemenangan dua kali ganda di peperangan Badr, yaitu kamu te- 
lah dapat membunuh tujuh puluh dan menawan tujuh puluh musyrikin? Hai Mu- 
hammad! jawablah teriakan mereka itu dan katakanlah, bahwa kecelakaan itu da- 
tangnya dari diri-diri kamu sendiri, lantaran kamu tidak turut perintah Rasul. Se- 
sungguhnya Allah itu amat berkuasa atas tiap-tiap suatu. 

466) Kecelakaan dan kerugian yang mengenai kamu pada hari peperangan 
Uhud itu, adalah dengan izin Allah, dan karena Allah hendak buktikan amal dan 
sifat Mu'minin dan hendak buktikan amal dan sifat orang-orang munafik, dan di 
waktu kaum Islam berkata kepada mereka: "Marilah berperang di jalan Allah atau 
turutlah kami supaya kelihatan ramai tentara Islam, dan belalah diri-diri kamu 
saja kalau kamu tak mau berperang.” Maka mereka menjawab: "Kalau kami tahu 
berperang, tentu kami sudah turut berperang. Mereka itu, pada hari peperangan: 
Uhud yang tersebut, ada lebih hampir kepada kekufuran daripada kehampiran me- 
'reka kepada keimanan. Mereka berkata dengan mulut mereka, bahwa mereka ti- 
dak tahu berperang, padahal sebenarnya mereka tidak mau; dan Allah itu lebih 
Mengetahui.-apa-apa yang mereka sembunyikan di hati mereka. 


139 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz’ ke 4 





: - 2 P Gu £ P 
kami tahu berperang, niscaya kami ° 7 ng: KTA AKA 
sudah turut kamu (berperang).” Me- % ` 3 Yks aj) 

td 


` ð 
reka itu, pada hari yang tersebut, lebih? 2 ca / “f1, -*- KA 1 
hampir kepada kufur daripada (ke- SA AA kang sedap 
hampiran) mereka kepada imam Me- ° Y a a IN PA Ni 
reka berkata dengan mulut me- í t 25 3 Ls NAN 
reka apa yang tidak ada di hati ' 13 Neha osos sang 
mereka. Dan Allah itu lebih Mengeta- 3 PA Gu 


hui apa-apa yang mereka sembunyi- -0 37 , 
kan. 261). isi DAS Vera 


Ps. In. 
168. (Ialah) mereka yang berkata ke- . KAYU Li 174 
pada saudara-saudara mereka sambil!,,”, ya 3 : a da 

mundur: '68) "Kalau mereka itu taat eh a la A (TP CEF 
kepada kita, tentu tidak mereka ter- 4 g o) 3 3 


J a, P 
“bunuh.” Katakanlah: "Kalau begitu, A S ASA CAS HERE 


tolaklah kematian dari diri-diri kamu ' ,.,  ,,,; „oL? 
jika memang kamu itu orang-orang KAI 0 5 Ok sgal 
yang benar.” 23 3 | 


169. Dan janganlah engkau sangka 1 {ea Cp SKALA 1 114 


orang-orang yang terbunuh di jalan 


#8, PP, | a 
Allah itu mati, bahkan (mereka itu) NA Ci AI ka 
hidup di sisi Tuhan mereka, diberi ` p E layan 2 aa 
rezeki. 6?) IN NA 
170. (Dalam keadaan) bersukacita de- 


In an 2 7! s A. 5 
ngan apa yang Allah telah untukkan ASI BU UAA = 3 WW 
bagi mereka dari kurnia-Nya, dan me- - : 


reka bergirang hati untuk orang-orang «" SPAN abad Ea 


467) Lihat noot 466. 

468) Kaum munafik yang tidak mau turut berperang bersama kaum Islam itu 
ialah mereka yang berkata kepada saudara-saudara mereka: "Kalau Muhammad 
dan kaumnya taat kepada larangan kita buat memerangi kaum Quraisy di Uhud 
itu, tentu mereka tidak terbunuh begitu banyak.” Maka Allah perintah nabi Mu- 
hammad berkata: "Kalau mundur dari peperangan itu bisa menyelamatkan kamu 
daripada mati, cobalah kamu tolak kematian yang akan datang atas diri-diri kamu, 
kalau memang kamu itu benar di dalam omongan kamu.” 

469) Orang-orang yang mati di dalam peperangan di jalan Allah itu janganlah 
disangka mereka sudah mati sebagaimana orang-orang yang mati biasa. Tidak se- 
kali-kali! bahkan mereka itu hidup pada pandangan Allah selama ada agama Islam, 
karena mereka telah korbankan jiwa-jiwa mereka untuk menyelamatkan agama 
Allah yang hendak dihapuskan oleh musuh-musuh Allah itu, buat mana terus ditu- 
lis ama! mereka dengan tidak putus-putus sebagaimana ditulis amal orang-orang 
yang hidup dengan membela Agama, dan di hari Kiamat kelak, diberikan kepada 
mereka sekalian ganjaran mereka yang dikumpul-kumpuikan itu. 


140 


Juz' ke 4 (KELUARGA bm Surah ke 3 





yang di belakang mereka yang belum °, «It a e PATI LU San 


berhubung dengan mereka, (yaitu) A 3 
bahwa tidak ada ketakutan atas mere- 4 OP, 02 9 ng hat ‘g7 
ka dan tidak akan mereka dukacita, Ops p8 E 


470 
171. Mereka 471) bergirang hati de- IOF VERTS ai AW 
ngan sebab (mendapat) nikmat dan », Ti D 2 1 
kurnia dari Allah, dan (dengan sebab) aad 4515 (sang 3? AAN 


Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran . . | 124 
Mu'minin. | ena 3 


172. Orang-orang yang memperkenan- AL | MEA LAVY 

kan ajakan Allah dan Rasul, 47?) se- yz- Fer a AiR 

sudah mendapat luka besar, adalah Pelat) AJ gas 

bagi yang berbuat kebaikan dari mere- 

ka dan yang berbakti, satu ganjaran Seal KP) Gi 
ang besar. 16 At 

li | p IAH 

173. (Ialah) mereka yang orang-orang £ hrt, 

hadapkan perkataan: "Sesungguhnya Ol Gn KA Ef ai) Vr 

kaum (Quraisy) itu telah mega ma Ka E SOE P Ser 13 “AZ 

A9 a 


(tentara) buat (memerangi) kamu. P? 


Lantaran itu, hendaklah kamu takut ,-7 av : eJ 
kepada mereka itu.” Maka (perkataan WA dis s$ 


aena 


itu) menambah iman mereka dan me- 3 PE 
reka berkata: "Allah cukup buat ka- KI jd 
mi, dan Ia sebaik-baik Penjaga.” | zi 
174. Maka kembalilah mereka 473) ab Sedan da L wi 


itu dengan ni'mat dan kurnia dari P'e Z, LeRoy or 
Allah, dalam keadaan tidak mengenai D aa a a 
mereka satu pun bahaya lantaran me- A ais | zl AN E WA 7e 7 


reka mencari keridiaan Allah, karena 3: TN aa 2 : A 
Alah itu mempunyai kurnia yang be- RA AA 
kap | o pa 


470) Mereka dikatakan tidak mati di sisi Allah itu bersukacita melihat ganjaran. 
yang Allah sudah sediakan dan akan berikan kepada mereka, dan mereka bergirang 
hati pula dengan ganjaran yang Allah ada sediakan untuk saudara-saudara mereka 
yang belum mati, yang masih ada di dalam peperangan, yaitu bahwa tidak ada ke- 
takutan atas saudara-saudara itu dan mereka tidak akan berdukacita, lantaran me- 
reka sudah tentu selamat dan akan dapat ganjaran yang besar. 

471) Yaitu orang-grang yang mati syahid. 

472) Untuk berperang. | 

473). Yakni, kaum Muslimin yang kembali dari peperangan. 


141 


Surah ke 3 AL 'IMRAN — Juz ke 4 


175. Yang demikian, tidak lain me- JAN Gás: IV 
lankan setan hendak menakut- Pa ar 3 

kutkan pengikut-pengikutnya. Lantar- « 

an itu, janganlah kamu takut kepada * Sa e: YG may 
mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, o 8 ah Ke 
jika memang kamu itu orang-orang | Aa : Ol 
yang beriman. 


176. Dan janganlah mendukacitakan- ea -A BEN KIA 


mu orang-orang yang bersegera kepada - 4 Ah ope | |, 
kekufuran, karena: mereka itu tidak AN! 9 a AA 
dapat menyusahkan Allah sedikit jua Se ka pä P Da 
Ja VA 
pun. Allah hendak membikin mereka Y SH na Naa 
tidak dapat bagian (baik) di Akhirat, JEN Yi u rI 
dan adalah bagi mereka adzab yang rm IA y | 
besar. p o Da à A 


2 


177. Sesungguhnya orang-orang yang WEET NE | avy 
membeli kekufuran dengan (harga) AS Ie TA DN 


Os z) II ra” 
iman itu tidak akan bisa menyusahkan DE A DI a Ca DAN L 
Allah sedikit jua pun, tetapi adalah G 2 3 gp” 
bagi mereka siksa yang pedih. ji lag i 


AS 9 
178. Dan janganlah orang-orang kafir 4" Ap Le. | 
WA 
itu menyangka, bahwa Kami biarkan ne SN KN, 
mereka itu, baik buat diri mereka. 8 oN a ZA P Zi CE 
Kami tidak biarkan mereka melainkan A d A . 


#8 3 et 


supaya mereka bertambah dosa, dan KAI 1g A 5 A e HS 


adalah bagi mereka 'adzab yang meng- S 

hina. TA r d 
179. Allah tidak akan biarkan Mu'mi- sah ARE a v V4 
nin atas keadaan yang kamu ada pada- Tar op o o 

nya, 474) hingga Ia bedakan yang je- ESA: AE aya RAA 


lek dari yang baik; dan Allah tidak ., n a p 
akan tunjukkan kepada kamu perkara ea u PONE 


ghaib, tetapi Allah memilih dari rasul- e- KE D TI (53K Y 


474) Yaitu keadaan tercampur dengan kaum munafik yang pura-pura mengaku 
beriman. 


142 


Juz' ke 4 (KELUARGA 'IMRAN) Surah ke 3 





yo! fa a 
rasul- Nya siapa yang Ia kehendaki. UH RAN Sl S. a~ a)l 
475) Lantaran itu, berimanlah kepada , 


Allah dan rasul-rasul-Nya, karena jika $ AI gua IU ALAN 
kamu beriman dan kamu berbakti, "A. D i o2 11 
| Panah re 


maka adalah bagi kamu ganjaran yang ag r 


besar ci 


180. Dan janganlah orang-orang yang p ET 

bakhil dengan apa yang Allah telah %3 Ma Sa A y; Ama RT, JA: 

berikan kepada mereka, dari kurnia- 5 4 

Nya itu, menyangka (bahwa) ia itu haho Et BB 
baik buat mereka, bahkan ia itu jahat | F 1G 2,38, 054 | 

buat mereka. Apa yang mereka ba- D. Ah 
khilkan itu akan digantungkan di leher ' , “2 ajaa 
-leher mereka pada hari Kiamat, dan PANAS 


bagi Allah-lah warisan langit dan T PS 
bumi: 478) dan Allah itu amat Me- CMAK aa AAA va 


ngetahui apa yang kamu kerjakan. Go tu 
PA 19 ANN 3 


181. Sesungguhnya Allah mendengar 3 o, A SEF aaa LAI 
perkataan orang-orang yang berkata: ; E 7. 
”Allah miskin dan kami kaya.” 477) Ng Ia AU SU JG 
Kami akan tulis apa yang mereka telah y% l p 034 PE 
katakan, dan (juga) pembunuhan me- AI YEL: ý ag 


reka akan nabi-nabi dengan tidak pa- ?4 II IU ar ar a | 


tut, dan Kami akan berkata: ”Rasalah 15333 J I AN 


iksa bak | 

siksa bakaran.’ kat dis 
182. ” Yang demikian, itu lantaran ,» H aa 

(dosa-dosa) yang telah dilakukan oleh NA In 3 ANY 
diri-diri kamu, karena sesungguhnya a Su A, 
Allah itu tidak menganiaya hamba- A pa SAI ha Teng 
hamba-Nya. Kn dte an 3 


yA 


475) Maknanya, perkara ghaib itu Allah tidak terangkan kepada kamu, tetapi 
kepada pesuruh-pesuruh-Nya, maupun manusia ataupun malaikat. 

476) Maksudnya, langit dan bumi kepunyaan Allah. 

477) Di waktu turun ayat 245, Al-Bagarah yang artinya: "Siapakah dia orang 
yang mau meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik?” datang kaum 
Yahudi bertanya, dengan cara memperolok-olokkan: "Ya Muhammad! apakah Tu- 
hanmu itu miskin, maka Ia minta pinjam dari hamba-hamba-Nya?” 


143 


Surah ke 3 — AL IMRAN | Juz' ke 4 





i ` d 2 0 
183. Orang-orang yang berkata: 475) 4 , «4 KAN 225 UNAY 
"Sesungguhnya Allah telah pesan ke- KAS AO 1 Gen p 
pada kami, bahwa tidak boleh kami TAAT TAN 
beriman kepada seorang rasul kecuali HL ga pang 22 GA) 
kalau ia bawakan kepada kami. satu Inn yet 
gurban yang dimakan api.” Katakan- Au a6 EU i Xk 


lah: "Sesungguhnya telah datang be- o 8, 1 ZJ AA 
berapa rasul dahulu daripadaku de- Pa AU KE 
ngan beberapa keterangan dan dengan 


(gurban) yang kamu katakan itu, te- r PA pen 3 PESAN 


ba 


tapi mengapakah kamu bunuh mere- oof | r 5 ijg g 
ka, jika memang kamu itu orang-orang ale n Iled fe O 


yang benar?” p 
184. Lantaran itu, jika mereka dusta- 7; 1 WVE 1 3) OVI ap i 
kanmu, maka telah didustakan bebe- 

: 479 Aa 
rapa rasul dahulu daripadamu, ) SA KAK A CH j G 


padahal mereka telah membawa kete- 


rangan-keterangan dan beberapa ma- 0. É PAT KS 13 z Sen; 3 


cam kitab dan kitab yang menerangi. 
) 


e J 
185. Tiap-tiap yang berjiwa akan me- mall A91 SK Mo 
rasai mati: dan tidak akan disempurna- ” PA p 
kan balasan kamu 88!) melainkan A a paha 
pada hari Kiamat. Lantaran itu, ba- Si ai p 
rangsiapa dijauhkan daripada neraka ÉE e Ta an 
dan dimasukkan ke surga, maka sela- tatl rn 
matlah ia, karena penghidupan yang Oy Ken a 
rendah ini tidak lain melainkan benda «a932 J Z 


menipu. a A | GI ai 
186. Sesungguhnya kamu akan dike- $ BA 38, A LAN 


nakan percobaan di harta-harta kamu os 
dan di diri-diri kamu, dan sesungguh- p4 < FP , A; Ku p 513 


nya kamu akan mendengar pencelaan , Si s,» s o xÍ 
yang banyak dari orang-orang yang di- U—3 HN tg J9 Uh ! 


478) Yakni, mereka yang tersebut di atas itu ialah orang-orang yang berkata: .. 

479) Maknanya, kalau Bani Israil itu dustakanmu, tidak heran, karena mereka 
biasa mendustakan rasul-rasul sebelummu. 

480) Yakni, kitab-kitab nasihat dan Injil. 

481) Maksud “kamu” di sini ialah manusia. 


144 


Juz' ke 4 (KELUARGA 'IMRAN) — Surah ke 3 
pr 





D 
au 


beri Kitab dahulu daripada kamu dan Kata CP, slig CA Y 
dari orang-orang yang menyekutukan ° 3 ea TERE 


Allah; tetapı jika kamu sabar dan loig 19 rei IG E Ke 5 
kamu berbakti, maka sesungguhnya 
yang demikian itu sebaik-baik perkara. RA PAH: ay 2 0 


187. Dan (ingatlah) tatkala Allah Pe mn AS 51 \ AY 


mengambil perjanjian mereka yang di- y , » ,'', 


beri Kitab (yaitu) sesungguhnya hen- REA EEK AEA 


.. 4 


daklah kamu terangkan (Kitab) itu ke- »,4,,4 Ae 033 
pada manusia dan janganlah kamu 09.3 BSN, GAN 


sembunyikan dia, “82) Tetapi mereka 

buang (perjanjian) itu ke belakang me- do a an Isa J! AY J 

reka dan mereka tukarkan dia dengan p sP 5 j 
483 e r $ g 9 a : : 

harga yang sedikit, ) maka alang- Dg xx PANAS 


kah jahat barang yang mereka tukar! ,,»,0, , 


|x A Pg s 
188. Janganlah sekali-kali engkau me- PN a YAA 


S oz Tg, 
nyangka orang-orang yang sangat suka | 2? r 2 
dengan apa yang mereka telah lakukan let, en | pan a 
dan suka dipuji atas sesuatu yang .. ZERE 1 PENA 
mereka tidak kerjakan itu — janganlah AH Yg 
sekali-kali engkau sangka mereka — 27 J“ 
akan terlepas daripada siksaan, ***) Ia D aa y AEA 
tetapi adalah bagi mereka adzab yang 


pedih. | Sa aiy “A4 


189. Bagi Allah-lah kerajaan langit dan g ə CAP eg. At As 
bumi, dan Allah amat Berkuasa Jan AK 3) 
tiap-tiap suatu. 50 


9515 


P 


dp. 
190. Sesungguhnya di tentang kejadi- LAS SAN SR) Liga: 
an langit dan bumi dan perselisihan “ ,., ,, 


malam dan siang itu, ada beberapa « SY MG KAN RAN 


P 


482) Yaitu tentang kedatangan nabi Muhammad. 

483) Mereka tutup dan tukar kabar kedatangan nabi Muhammad, lantaran ta- 
kut kehilangan hasil mereka sebagai ketua-ketua agama atau lantaran takut kehi- 
langan pengaruh. 

484) Ya Muhammad! orang-orang yang sangat girang dengan perbuatan jahat 
yang mereka telah lakukan dan suka dipuji atas sesuatu kebaikan yang mereka ti- 
dak kerjakan itu, janganlah sekali-kali engkau sangka mereka akan terlepas dari- 
pada kena siksaan. 


145 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz’ ke 4 





arz? 
tanda-tanda 484a) bagi orang-orang ASY! an 
yang Mer Junvai fikiran. 
"ERN g Ga “4 iea 
191. yang mengingat Allah sambil AN 3 9 
berdiri di: sambil duduk dan samri! A F ng Pg 1 oJ 7 
berbaring. dan memikirkan tentang 5, Ada yaa 291993 
kejadian langit dan bumi (sambil ber- ur 
kata): "Hai Tuhan kami! Engkau ti- AS sal E 
dak jadikan ini (semua) dengan sia-sia! 7,7 
Maha Suci Engkau! Lantaran itu, pe- On wak ML Li LG 
liharalah kami (daripada) siksa neraka. D AS ana 
JM a AS A. 


192. "Hai Tuhan kami! sesungguhnya | “3 da | SC. yay 
siapa-siapa yang Engkau masukkan ne- TES D Kao Ls 
raka, sesungguhnya Engkau telah cela- pa ata | 
kakan dia: dan tidak ada pembantu- Sr Ata a Ka 
pembantu bagi orang-orang yang me- 2819 


nganiaya.” 185) | Aa DA 


4 

193. "Hai Tuhan kami! Benda D PAI A KIAN 
kami telah mendengar seorang penye- Da 7 EMESS A 
ru yang menyeru kepada iman, me CARAN CRAN A CEA 
nya): "Bahwa berimanlah kepada Tu Sa PA IN 
han kamu,” maka kami pun telah per 31 A 
iman. Hai Tuhan kami! lantaran itu, Ls PSU PAN 
ampunkaniah dosa-dosa kami dan hi- , 2,7627 PA 
langkanlah kejahatan-kejahatan kami an 9 Ea sg 
dan terimalah kami di golongan orang- P 
orang yang berbakti.” AS 
194. "Hai Tuhan kami! dan berilah -. --e,, 

kepada kami apa yang Engkau telah "ada TIA Mo Az 
janjikan kepada kami dengan peran- y oZ 


taraan rasul-rasul-Mu, dan janganlah Ga an YAN, a, C d, 


Engkau hinakan kami di hari Kiamat, ” 

karena sesungguhnya Engkau tidak A 7. aJi 1 

akan memungkiri perjanjian. j Sabse iÝ Ray) 
S1, i 

195. Maka Tuhan mereka telah perke- “ 31 as AE 40 

nankan (seruan) mereka: ”Bahwasa- " Ar sS gpa 

nya Aku tidak akan sia-siakan 'amalan BU KE Ine apaan ca ah 


484a) Yaitu tanda-tanda kebesaran Tuhan. 
485) Yakni, menganiaya diri sendiri. 


146 


Juz' ke 4 (KELUARGA 'IMRAN) Surah ke 3 


orang yang beramal dari antara kamu, LAN ang IP y ) í $s 


dari laki-laki atau perempuan daren, TA 

sebaman danpada kamu, (jadi) dari se- 2 ya SA 5 A A 
bagian. *3**) Tetapi orang-orang yang : 
berhijrah, 487) dan dikeluarkan dari Tua 53 f NES Na 
negeri-negerinya, dan disakiti di jalan- , , 0, Gly Td Di ON 

Ku, dan berperang, dan terbunuh itu, HTS Pe SE 
sesungguhnya Aku akan hilangkan ke- 34 SY, TAN aa 
salahan-kesalahan mereka dan sesung- HAL 


guhnya Aku akan masukkan mereka 17 f 
di i Pen 


di surga-surga yang mengalir padanya 


sungai-sungai, sebagai ganjaran dari / A | TE APA, 
Allah, karena Allah itu, di sisi-Nya ada Bae an IS 3 


ganjaran yang baik. KAA pa 


` 


196. Janganlah engkau ditipu oleh ke- Sd AS Ba Sea 5 Y 
bebasan mereka yang kafir di negeri- 


negeri (-nya). NS au 8 
197. (Yaitu) kesenangan yang sedikit, TP z2 
(Yaitu) gan y : a aa Jay fa AN 


kemudian, tempat kembali mereka itu 
jahannam, dan alangkah jelek tempat 13 LL, 
ketetapan (itu)! Naa Ora | PALA 


e 


ak kri #1 
198. Tetapi mereka yang berbakti ke- ua Kok BÍS Y4A 
pada Tuhan mereka, adalah bagi me- . & , Ta P 10 
reka surga yang padanya mengalir AU ma aS ZE 
sungai-sungai, hal keadaan mereka ke- « “87 ne | 
AA SY 


kal padanya, satu pemberian dari sisi 

Allah, karena sesuatu yang di sisi 9.7 \ Lg 
Allah itu lebih baik buat mereka yang 4 £ Ab Is D. a5 ag 
berbakti. p “W 


199. Dan sesungguhnya sebagian dari- ARENE: dad: 144 


486) Yakni, perempuan jadi dari laki-laki, dan kejadian perempuan sebagai 
laki-laki juga, dan hak mereka pun sebanding dengan laki-laki. 


487) Berhijrah: Berpindah dari Makkah ke Madinah lantaran lari dari kezhali- 
man dan mencari keridlaan Allah. 


147 


Surah ke 3 AL 'IMRAN Juz' ke ki 


pada ahli Kitab ***) ada yang ber- |,” Sá 1 AA AL? 
iman kepada Allah dan (kepada) apa 3 ” ng Na, 


yang telah diturunkan kepada kamu ý AI Aa A EA F Jl J Bi 
dan apa yang telah diturunkan kepada ta KA, 2 pr O 
mereka, sedang mereka merendah diri e Pet D Dj ya 


kepada Allah, tidak menjua! ayat-ayat P0 IL UK 
Allah dengan harga yang sedikit. Ada- PAY BOF MG 
lah bagi mereka ganjaran mereka di Z? 1 A a d rt D : 
sisi Tuhan mereka karena sesungguh- pere: 3) “| x “ 

nya Allah itu Pengira yang cepat. Sd 





200. Hai orang-orang yang beriman! lg? yan ag IA v 
sabarlah dan lawanlah sabar, dan ber- , va 
sedialah, dan berbaktilah kepada Allah ADs PA At 


supaya kamu dapat kejayaar. "'?) 3 OI, Ipa 
ade AR 


488) Ahli Kitab: Yahudi dan Nashara. 


489) Sabarlah atas gangguan kaum kafir itu, dan lawanlah sabar dengan mere- 
ka di dalam peperangan dan perlawanan, dan bersedialah kekuatan buat mengha- 
dap musuh-musuh. 


148 


Juz’ ke 4 (PEREMPUAN—-PEREMPUAN) Surah ke 4 


AA) 


AN — NISA’ 
( PEREMPUAN PEREMPUAN ) 


Surah ke 4 : 177 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, a PN A 


Penyayang. 


22 J j I 
1. Hai manusia ! berbaktilah kepada Ap 51 HA 
Tuhan kamu yang telah jadikan kamu ..“ 04 pg 


Pa 
pa 
daripada satu diri, *** ) dan Ia jadikar Ba juga ASK ga 


daripadanya jodohnya, **') dan Ik Op FTA 2 se A 
bangkitkan daripada mereka berdua, an a 9 


laki-laki yang banyak dan perempuan o 22 2 fe. 
perempuan, dan takutlah kepada “A ai, PAS YG, 
Allah yang kamu berminta-mintaan , Iy 

dengan (nama)-Nya, $°?) dan (peli- P AN AN FCA & 3 
haralah) keluarga, karena sesungguh- yg... aU PA 
nya Allah itu Pengawas atas kamu. ha EA 


2. Dan berikanlah kepada anak-anak œ PARI FAF Y 
yatim itu harta-harta mereka, dan 


G1 
janganlah kamu menukar sesuatu yang pr e KAN; Aasa A Y 


jelek dengan yang baik, dan janganlah ,, MAN ,. Ta Ka 
kamu makan harta-harta mereka ke LGA ANK .. 13 
harta-harta kamu, karena sesungguh pal” 

nya yang demikian itu adalah dos: Para 9 KAS 3 
yang besar. $°?) 


490) Daripada Adam. 
491) Ja jadikan Hawa daripada Adam. 

492) Yaitu seperti perkataan orang: "Dengan nama Allah saya minta tuan to- 
loni poni ane aminsn eaa | 
493) Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh itu, harta-harta 
mereka yang ada di dalam penjagaan kamu, dan janganlah kamu menukar hak me- 
reka yang baik dengan hak kamu yang jelek, dan janganlah kamu campurkan harta 
-harta mereka di harta-harta kamu buat kamu makan dengan luas sebagaimana 

kamu memakan harta-harta kamu sendiri, karena yang demikian itu adalah satu 
dosa yang besar. pan 


149 


Surah ke 4 





AN — NISA' 


3. Dan jika kamu takut, bahwa kamu 
tidak akan bisa berlaku adil tentang 
(perkawinan kamu dengan) anak-anak 
yatim, maka kawinlah beberapa pe- 


rempuan yang kamu sukai 


: dua-dua, 


dan tiga-tiga, dan empat-empat; tetapi 
jika kamu takut bahwa kamu tidak 
akan bisa berlaku adil (pula) maka 
(kawinlah) seorang saja, atau hamba- 
hamba yang dimiliki oleh tangan-ta- 
ngan kanan kamu. Yang demikian itu, 
lebih hampir buat kamu terhindar dari 


berlaku aniaya. **?“) 


4. Dan berikanlah kepada perempuan- 


perempuan 


itu maskawin-maskawin 


mereka sebagai satu” pemberian yang 


* wajib. 


'“ Tetapi jika mereka berikan 


kepada kamu sebahagian daripadanya, 


dengan ridla hati mereka, 
kamu makan dia dengan 
sentosa. 


bolehlah 
senang 


5, Dan janganlah kamu berikan kepa- 
da mereka yang tidak beres fikirar 
itu, harta-harta kamu yang Allah telah 


jadikan pokok penghidupan 


bagi ka- 


.mu, tetapi berilah mereka makan pa- 


danya, dan berilah mereka 
` dan katakanlah ke 
kataan yang baik. ° 


pakaian, 


go mereka per- 


EpL AAA $ py 


t 
A 
a a Sa 3 
o 29033,2 21) 
Ls +. LA 


BAINA 


Su, “td 
Kig KAA 
SG ag se fi 


KAA Lae 


Oo 


ng : k AAi 


2 ol et 


Eea AERES r 


494) Sekiranya kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku jujur dalam per- 
kawinan kamu dengan anak-anak yatim yang di dalam penjagaan kamu atau lain- 
nya, yang perlu diurus dengan sebaik-baiknya, umpama kamu takut bahwa kamu 
akan makan harta-harta mereka dan sebagainya, maka tinggalkanlah anak-anak ya- 
tim itu, dan berkawinlah dengan perempuan-perempuan lain yang bukan anak ya- 
tim, sebanyak yang kamu sukai: sekali dua, atau sekali tiga, atau sekali empat. Te- 
tapi di dalam perkawinan- banyak dengan perempuan-perempuan yang bukan 
anak-anak yatim ini (pula), kalau kamu merasa tak bisa adil juga, maka janganlah 
kamu kawin melainkan seorang saja, atau kamu pakai hamba-hamba perempuan 
yang di dalam milik kamu. Yang demikian itu, satu cara yang menjauhkan kamu 


daripada berlaku aniaya kepada diri-diri kamu. 


495) Kalau kamu ada mempunyai anak atau isteri atau lain-lain tanggungan 
kamu yang belum beres atau tidak beres fikirannya, umpama suka boros, atau 
suka belanjakan harta di perkara-perkara yang tidak baik, maka janganlah kamu 
kasih harta atau uang kamu kepada mereka, tetapi hendaklah kamu beri nafkah 
mereka dengan secukupnya, seperti makan, pakaian, dan sebagainya, dan nendak- 
lah kamu beri nasihat kepada mereka dengan perkataan yang baik supaya mereka 
bisa jadi beres dan jadi pandai mengurus uang dan harta. | 


450 


Juz' ke 4 (PEREMPUAN aaa | 


6. Dan hendaklah kamu periksa anak- 
anak yatim, apabila mereka sampai 
(umur buat) kawin; maka kalau kamu 


nampak kecerdikan pada mereka, 


hendaklah kamu serahkan kepada 
mereka harta-harta mereka; dan 
janganlah kamu makan dia dengan 
boros dan dengan cepat sebelum me- 
reka besar; dan barangsiapa kaya hen- 
daklah ia berjauh diri; dan barangsiapa 
miskin, bolehlah ia makan dengan pa- 
tut. Maka apabila kamu serahkan har- 
ta mereka kepada mereka, hendaklah 
kamu adakan saksi atas mereka; dan 
Allah itu cukup sebagai Pengira. “?5) 


7. Laki-laki dapat bahagian dari apa 
yang ditinggalkan oleh ibu-bapa dan 
keluarga yang hampir; dan perempuan 
perempuan dapat bahagian ' dari apa 
yang ditinggalkan oleh ibu-bapa dan 
keluarga yang hampir, dari (pening- 
galan) yang sedikit atau yang banyak, 
(yaitu) satu bahagian yang sudah di- 
tentukan. 

8. Dan apabila keluarga yang hampir 
dan anak-anak yatim dan orang-orang 


yang miskin hadlir waktu pembahagi- 
an (harta), maka hendaklah kamu beri 


Surah ke 4 


ce Pia 


su oSer : | 
sewa su, 


K pag 


LA a 


KARET 
PEP RA ba 


I A, 29 RUN, 
a SAN 


.. 


ERA 


eas #2 


neniani 


at 


. # 


ma ta ` 


Uos a 


ae san 


Dug Dit A 


t at. 


PE Bag 


P Mn 5S 


APA 


AI 


GI tetua 


KAN 


496) Hendaklah kamu periksa dan perhatikan anak-anak yatim yang dalam pe- 
liharaan kamu. Jika mereka sudah cukup umur buat berkawin dan ada kecerdikan 
buat mengurus harta, maka hendaklah kamu serahkan harta mereka. Sementara 
mereka belum baligh, janganlah kamu makan dan beri mereka makan dengan 
boros dan cepat, takut kalau-kalau habis sebelum mereka besar. Tetapi barangsi- 
apa kaya, hendaklah ia berjauh diri daripada memakan harta anak yatim yang di 
dalam penjagaannya; dan barangsiapa miskin, bolehlah ia makan dari harta itu de- 
ngan sepatutnya. Apabila kamu serahkan harta itu kepada anak-anak yatim yang 
sudah baligh, hendaklah kamu adakan saksi. Sesungguhnya Allah itu cukup buat 
jadi Pengira. Lantaran itu, hendaklah kamu berjaga diri. 


151 


Surah ke 4 AN — NISA' Juz' ke 4 


TAE RP, 


kepada mereka dari (harta) peninggal- ° 3 Na "9 
an itu dan katakanlah kepada mereka Sa 29 ana, 29? we 


perkataan yang baik. “?7) hoger ni, 
: E N Te 

9. Dan hendaklah berhati-hati orang- KEN $% 

orang yang jika meninggalkan di W cil lg 3 A 


belakang mereka anak-anak yang ?2, “4 Er Ia ay 
lemah, mereka akan khawatir kecela- Sera A Haa 


kaan atas mereka. Lantaran itu, Ie, byl Jon, 
hendaklah mereka takut kepada | KAA Nya ee 
Allah dan hendaklah mereka berkata TA: 
perkataan yang betul. “”5) aois 


(7 tr Pii pe 

TO. Sesungguhnya orang-orang yang 3 AS vé ié ó 1. 
memakan harta anak-anak yatim de- 
ngan aniaya itu, tidak lain melainkan NG S6 Sd sa se | 
menelan api ke perut-perut mereka, 3 E i MA AJ) 
dan mereka akan masuk di api yang peran T glas 
bernyala-nyala. E Vet 
11. Allah wajibkan kamu di tentang *7 Fit “II 7E ZAN 
anak-anak kamu, buat seorang (anak) 2 43 ab ana) 
laki-laki (adalah) seperti bahagian dua o- “3 S 
anak perempuan; tetapi jika mereka KEY BAE 
“Itu (anak-anak) perempuan lebih dari o 2 Ta I 
: dua, maka (adalah) bagi mereka dua KAN | A” Au 5556 - 

pertiga dari apa yang ditinggalkan e - KE A1 LIL 
(oleh si mati): dan jika hanya seorang TA Ol 3 La pa 
(anak) perempuan, maka adalah bagi- Pa 42A YG Pena Ne 
nya separoh; dan adalah bagi dua “ Ap maag Ba 
ibu-bapa itu .Hap-tiap seorang dari D 
mereka seper-enam dari apa yang di- « Ta Baa sg 
tinggalkan oleh si mati, jika ada bagi- TA 3 
nya anak. Tetapi jika tidak ada bagi- 2 ATI Ak 
nya anak, sedang yang jadi waris-nya » bar, Ay 31 3 22 
itu (hanya) dua ibu-bapanya, maka oya! Ap "9 ya KA A A 


Bg Lan 


AS 


497) Maksudnya berilah kepada mereka sedikit dari harta itu aan Katakanlab-. . 
perkataan yang menggirangkan mereka, supaya merekado’akan kamu. 

498) Orang-orang yang khawatir meninggalkan anak-anak yang lemah itu, hen- 
daklah hati-hati, dan hendaklah takut kepada Allah, jangar sampai habishharta itu 
dibelanjakannya, dan hendaklah mereka berkata perkataan yang sudah dijaga be- 
tul-betul, jangan sampai terlanjur mendermakan atau membikin wasiat yang mana 
akan jadi kekurangan bagi anak-anak yang mereka akan tinggalkan. 


152 


Juz' ke 4 (PEREMPUAN-—-PEREMPUAN) Surah ke 4 


P F è 
buat ibunya sepertiga; lantas jika ada ° i ERE 
baginya saudara-saudara, maka buat SHM aga] 
ibunya itu seper-enam, sesudah wasiat PA t 


yang ia wasiatkan, dan (sesudah) E 
hutang. Bapa-bapa kamu dan anak- A PER asa 

anak kamu, tidak kamu mengetahui HAN ir Su 
siapa dari mereka yang lebih manfa'at s 4 ° R m $ 2 ajar 
bagi kamu. (Yang demikian) sebagai ea 2 


satu ketetapan dari Allah, karena se- 
sungguhnya Allah, itu Pengetahui, Sea sasa dg SG 
Bijaksana. “?”) 


i 3) s6 r ba S3 Ay Y 
12. Dan kamu dapat separoh dari SIA 


yang ditinggalkan oleh isteri-isteri ka- IEIR PE H sh’ 
mu, jika mereka tidak mempunyai E 2g TAN en | 


anak. Tetapi jika mereka ada mem- KRA 31 SAF 
punyai anak maka kamu dapat sep r- AA 


empat dari yang mereka tinggalkan, AN 

sesudah (diselesaikan) wasiat yang ang A PA A a 
mereka wasiatkan atau hutang; dan peng K PF PPE T 
isteri-isteri itu dapat seper-empat dari spa 043 "9 Ka 
yang kamu tinggalkan, jika kamu ti- rat S5 k 

dak mempunyai anak. Tetapi jika — ul 


kamu ada mempunyai anak, maka TERT Y 
mereka dapat seper-delapan dari yang E Kan Ja? H 


kamu tinggalkan sesudah (diselesai- - LET or. ajo 

kan) wasiat yang kamu wasiatkan atau dap pa DR 

hutang: dan jika adalah ban a 228327 | 
| Ann TA TAG 


499) Allah wajibkan atas kamu tentang Mise harta kepada DAN ka- 
mu, yaitu hendaklah kamu beri dari harta peninggalan ibu atau bapak kepada se- 
orang anaknya yang laki-laki, bagian dua anak perempuan. Jika anak-anak perem- 
puan itu lebih dari dua, maka berilah kepada mereka dua pertiga dari harta pening- 
galan bapa atau ibunya. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka berikanlah 
kepadanya separoh dari harta peninggalan ibu atau bapanya. Jika si mati laki-laki 
atau perempuan, ada meninggalkan anak, maka berikanlah kepada tiap-tiap se- 
orang dari ibu bapanya seper-enam dari harta peninggalannya. Jika si mati tidak 
mempunyai anak, dan yang jadi ahli warisnya itu (hanya) ibu bapanya, maka beri- 
kanlah kepada ibunya sepertiga, dan selebihnya berikanlah kepada bapaknya. Jika 
si mati ada mempunyai saudara-saudara, maka berilah kepada ibu seper-enam, dan 
selebihnya buat saudara-saudara itu dibagi kepada yang laki-laki dua bagian dan 
kepada perempuan satu bagian. Sekalian pembagian itu hendaklah dilakukan se- 
sudah diselesaikan wasiat si mati yang tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya 
dan sesudah dibayarkan hutangnya. Kami wajibkar-kamu beri pusaka kepada ba- 
pa-bapa, padahal adat Jahiliyah tidak begitu, lantaran kamu tidak mengetahui 
siapakah yang lebih berguna bagi kamu selagi kamu hidup dan sesudah kamu ma- 
ti. Yang demikian itu satu pembagian dari Allah, karena Allah itu amat, Mengeta- 
hui apa yang berguna bagi kamu, dan Allah itu Bijaksana pada menetapkan se- 

suatu. 


153 


Surah ke 4 — AN — NISA’ Juz” ke 4 





laki-laki atau perempuan yang diwarisi 28 1 Aj K 
itu tidak mempunyai ibu-bapa dan 285 BAR LI 


f S PA KÉ 
anak, tetapi ada mempunyai saudara 
n | É p puny aaa Giai Ab 219 


laki-laki atau saudara perempuan, ma- 


i : g e 
ka tiap-tiap seorang dari padanya da- ə A3 5 o RE ba 


pat seper-enam. Tetapi jika mereka (“K2 


. TE ð # 9 
lebih dari itu, maka mereka bersekutu ATI en AS T g K PEA 


pada sepertiga itu, sesudah (diselesai- “ 

kan) wasiat yang diwasiatkannya atau 1) a 4 ina r 
hutang, padahal (wasiat itu) tidak “me 2 ii ny 
menyusahkan (ahli waris), — sebagai 4 Z Pn a Pa 
satu ketetapan dari Allah, karena - AS DA ng 2 Sa 


Allah itu Pengetahui, Penyabar. 220) Go AN / A; 


13. Yang demikian itu batas-batas TE NC ZG t 
Allah: dan barangsiapa ta'at kepada La dunia. 


Allah dan Rasul-Nya, niscaya Ia ma- A Li “33 TA pad sea 5 74 LT slah 
sukkan dia di surga yang mengalir 


padanya sungai-sungai, ha! keadaan Pee Let 
mereka kekal padanya: dan yang » » AGAN 
demikian itu satu kejayaan yang A3 ROE TS Tes, 


besar. 7... AT 
14. Dan barangsiapa durhaka kepada , 24 

Alah dan Rasul-Nya dan melewati a “ba ng AAA yg 
batas-batas-Nya, niscaya Ia masukkan og 12 Bg 


dia di neraka, hal keadaan dia kekal Da f r, 2 A03 JAS Ka is 
padanya: dan adalah baginya 'adzab 


yang menghina. gi hi pa Aa TE A MINIE 


500) Kamu akan dapat separo dari pusaka isteri-isteri kamu jika mereka mati 
dengan tidak meninggalkan anak. Jika mereka mati meninggalkan anak, maka 
kamu hanya dapat seper-empat. vaitu sesudah diselesaikan wasiat mereka dan hu- 
tang mereka. Isteri-isteri kamu dapat E EA dari pusaka kamu, jika kamu 
mati tidak meninggalkan anak. Jika kamu mati meninggalkan anak, maka isteri 
kamu itu dapat seper-delapan saja, yaitu sesudah diselesaikan wasiat kamu dan hu- 
tang kamu. Jika seorang laki-laki atau perempuan mati tidak meninggalkan ibu- 
bapa dan tidak anak, tetapi ada saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka 
tiap-tiap seorang dari dua saudara itu dapat sepsr-enam. Jika saudara-saudara itu 
ada lebih dari dua, maka hendaklan mereka bersekutu dalam sepertiga 
itu saja, tidak boleh lebih, yakni sepertiga itu, hendaklah dibagi di antara saudara- 
saudara yang lebih dari dua itu, yaitu sesudah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan 
oleh si mati dan hutangnya. 'Sekalian wasiat yang tersebut itu hendaklah adil 

(Bersambung di halaman 155) 


154 


Juz” ke 4 (PEREMPUAN—PEREMPUAN) Surah ke 4 


15. Dan perempuan-perempuan yang Ka CA AG T 
mengerjakan fahisyah dari antara 1g La 
perempuan-perempuan kamu, hendak- Se Ah NE AH A Kar PAN Sá 


lah kamu adakan empat saksi dari an- P e TE .. 
tara kamu atas mereka. Kalau mereka Basa A 
sudah menyaksikan, maka hendaklah .2J 

kamu tahan mereka dalam rumah-ru- t$ Saad SKA 
mah hingga datang kematian kepada 4 7°% A £ o EDG 
mereka, atau (hingga) Allah -dakan gS. - 

satu jalan hat mereka. 5°! ) MEN Ata 


16. Dan dua orang dari antara kamu rare kaki YA 


yang mengerjakan (kejelekan) itu, aa 


hendaklah kamu sakiti mereka, tetapi Pena AU EA Y A 


jika mereka bertaubat dan memper- 

baiki, maka hendaklah kamu berpaling AE A og 03 an E 
dari mereka, karena sesungguhnya DO AN 3, WIP 

Allah itu adalah Penerima taubat, 


Penyayang. ***) SU 


se | 


ya'ni tidak lebih dari sepertiga harta. Yang demikian itu semua, ketetapan dari 
Allah, karena Allah itu Yang amat mengetahui siapa yang adil dan siapa yang cu- 
rang dari antara kamu, dan Yang sangat sabar, tidak lekas menyiksa, bahkan mem- 
beri tempo untuk kamu bertaubat. 

501) Fahisyah dan Fahsya itu artinya kejelekan, kebusukan kekotoran. 

Dalam kitab-kitab lughat Arab dan kamus Qur'an dan Hadits ada tersebut bah- 
wa tiap-tiap perkara yang jelek, maupun perkataan ataupun perbuatan, maupun la- 
hir ataupun batin, dinamakan fahisyah atau fahsya. 

Di sini, perkataan fahisyah itu maksudnya ialah tiap-tiap kejelekan yang besar 
yang menghilangkan kesopanan atau merendahkan derajat keperempuanan, kecua- 
li zina, karena zina itu hukumnya bukan seperti yang tersebut di Ayat ini. 
= Hukum zina ada tersebut dilain Ayat, di surah An-Nur, ayat ke 2. 

Kejelekan yang biasa dilakukan oleh perempuan-perempuan ialah memaki, 
mencarut atau bermaki-makian, bercarut-carutan, memandang-mandang laki-laki 
dengan tidak ada keperluan dan dengan cara yang tidak baik, berjalan dengan leng- 
gang dan gaya atau gerak yang tidak patut dilakukan oleh orang yang baik-baik,' 
bercampur (bersetubuh) perempuan dengan perempuan, dan sebagainya. 

Perempuan yang di dalam kekuasaan kamu, jika mengerjakan atau menjalankan 
kejelekan atau kekotoran dengan omongan, kelakuan, penglihatan, atau gaya, ser- 
ta ada empat orang yang menyaksikan, maka sebagai memberi pelajaran kepada 
mereka, hendaklah kamu tahan mereka di rumah-rumah sampai mereka mati atau 
sampai Allah bukakan satu jalan buat mereka, yaitu perubahan dari kejelekan ke- 
pada kebaikan serta taubat. 

502) Dua orang yang mengerjakan kejelekan yang tersebut di Ayat ini, lahir- 
nya dua laki-laki, tetapi boleh juga difaham seorang laki-laki dan seorang perempu- 
an, 


Apabila dua laki-laki, maka kejelekan yang biasa dikerjakan oleh mereka, ialah 
bermaki-makian. (Bersambung di halaman 156). 


155 





Surah ke 4 AN — NISA’ Juz’ ke 4 


i lar 2 1 pr 
17. Tidak ada taubat (yang wajib) d iat Je AP Iv 


atas Allah (menerimanya) melainkan 


dari orang-orang yang mengerjakan JG: Li š AS) 
kejahatan dengan kebodohan, kemu- ? | Sa Jsa 3 


dian mereka bertaubat dengan lekas. pu NO Aa ba Pa 


Maka mereka itu akan diberi ampun 
oleh Allah atasnya, karena Allah itu SA 5633 daan 3 01 


' Pengetahui, Bijaksana. '”?) 


18. Dan taubat itu bukan buat Cw AAN NG YA 
orang-orang yang mengerjakan keja- - <, an Ka 
hatan-kejahatan, hingga apabila hadlir ai TN Oa) G P 
maut kepada salah seorang dari mere- “4. 4 e,t? TÉ oine y 
ka, (baru) ia berkata :” Sesungguhnya betapa aa 


Te 


AN 


La 
aku taubat sekarang”, dan tidak pula 7 '" » YE pa 
buat orang-orang yang mati padahal a 2 so g ` g 
mereka kafir. Mereka itu Kami telah sjej p 9 Kk: 2. Y ÍD z "3 
sediakan baginya siksaan yang pedih. i 
Pa . * ” 
pu Pe 


19. Hai orang-orang yang beriman ! EA 
tidak halal kamu jadi ahli waris pe- A GNU 14 


rempuan-perempuan (kamu) dengan 2 Ca 
paksa, '”4) dan jangan kamu berlaku YG CLIS AS 
keras atas mereka lantaran hendak o, e3, ?, 

mendapat sebahagian daripada yang ESTAF EON PPA: 


Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka kejelekan yang biasa di- 
lakukannya, ialah berlihat-lihatan antara seorang dengan yang lain, dengan cara 
yang tidak baik, atau berisyarat seorang kepada yang lain, dengan cara yang dapat 
dituduh. 

Sekiranya dua laki-laki, maka hukuman atas mereka, ialah disakiti, yakni di- 
sindiri, dicela, dihina, diboykot, atau sebagainya, dan bisa jadi juga dengan pukul: 
an dera atau penjara , umpamanya, oleh kerajaan Islam. 

Jika antara laki-laki dan perempuan, maka hukumannya atas si laki-laki tetap 
seperti yang tersebut, aiau lain-lain macam yang difikirkan patut pada masing- 
masing masa, tetapi buat si perempuan, ada tambahan lagi, yaitu ditahan di rumah 
sebagaimana yang tersebut di Ayat ke 15 tadi. 

503) Taubat yang Allah wajibkan diri-Nya menerima itu ialah taubat orang- 
orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan, yaitu terturut hawa nafsu, 
gelap mata, kemudian mereka menyesal dan taubat dengan lekas. Maka orang- 
orang yang begini: tentu akan diampunkan oleh Allah, karena Allah itu amat Me- 
ngetahui hati seseorang dar amat Bijaksana tentang mengatur keampunan-Nya. 

504) Yaitu umpamanya kamu tahan isteri-isteri kamu supaya mereka mati di 
aan kamu, padahal sudah ada beberapa sebab yang patut kamu ceraikan me- 
reka. 





156 


Juz’ ke 4 (PEREMPUAN-PEREMPUAN) Surah ke 4 


kamu telah berikan kepada mereka 4 Ina ARERR WS PE 
2 kecuali mereka melakukan per: Se VGA Yy! G 
uatan jelek yang nyata; ***) dan £ 

bergaullah kepada mereka dengan cara AG: dana Lara 
yang baik, karena sekiranya kamu “5 2a’ DASO] v 0Jo 
tidak suka kepada mereka, mudah- JE a 


mudahan sesuatu yang kamu tidak 4°24” Ink ASA SI 


suka itu, Allah jadikan padanya ke- Ja 
baikan yang banyak. E 207 4 
daki YESUS d AA yi 


20. Dan jika kamu mau menukar se- NI” te 5 Tal PIN SH y 


orang isteri di tempat seorang isteri, | 
padahal kamu telah beri kepada salah * 2." ^] EE 


seorang daripada mereka beberapa P y BD ru KG Da 
banyak harta, maka janganlah kamu y Ta E ET 
ambil daripadanya, walaupun sedikit. JEC iS ES AE ísi 
507) Apakah (patut) kamu mau ambil 4 40394,293%,2 


(pemberian) itu dengan cara yang Up SI CETT 
mengagetkan dan dosa yang terang ? 
: : É e BAN M j3 
| Z 
21. Dan bagaimana (bisa sampai 


. Š & s d Lan AS P 23 4 5 m 
hati) kamu ambil (pemberian) itu, 4 3 UG nu 
padahal telah bersatu sebahagian dari- r TEGS er 


01 3 
pada kamu kepada sebahagian, ***) TOET 2 AN S 0. A 
serta mereka (yang jadi isteri- 2 Da 9 Ieas 


kamu) itu telah mengambil perjanji- IPI , TU s, 5 c4 SN 
an yang kuat dari kamu! 8?) 3213 


22. Dan janganlah kamu berkawin Fak, Yr 


kepada perempuan-perempuan yang 


telah dikawini' oleh bapa-bapa kamu, An Yi A nge 


kecuali apa yang telah lalu, *'*) kare- orri 
na sesungguhnya (yang demikian) itu FUY a saa se 


adalah satu kejelekan dan satu kemur- 


kaan dan satu jalan yang jahat. 
maa ai ni 3 Mn, ng 


505) Yaitu seperti kamu berlaku keras supaya mereka minta cerai dan kamu ' 
berhak minta kembali mas kawin kamu atau lain-lain pemberian kamu. 

506) Ya'ni, kalau mereka lakukan perbuatan jelek, boleh kamu berlaku keras. 

507) Maknanya, jika kamu hendak ceraikan seorang isteri buat berkawin kepa- 
da yang lain, maka janganlah kamu minta kembali pemberian kamu kepadanya, 
walaupun sedikit 

508) Maksudnya, padahal kamu telah jadi laki isteri. 

509) Yaitu perjanjian kamu akan jadi pengurus, pemelihara, pembela dam: pe- 
ngawal mereka. | 

510) Ya'ni, apa-apa yang telah berlaku di zaman jahiliyah itu dimaafkan. `. 


457 


Surah ke 4 AN — NISA' Juz’ ke 4 





23. Diharamkan atas kamu (bernikah SA SA CA 50 Dang es 
dengan) ibu-ibu kamu, dan anak-anak be | 
perempuan kamu, dan saudara-saudara SE SEŠ Zi masr 
perempuan kamu, dan bapa-bapa ka- £ 

mu punya saudara-saudara perempu- Ke Oa f D KADA sS (sz 4 


an, dan ibu-ibu kamu punya saudara- p s2 
saudara perempuan, dan saudara laki- AMI AST 
laki (kamu) punya anak-anak perem- 9 Tea APEE 


puan, dan saudara-saudara perempu- $ ASI Hi 214 AS : - 
an (kamu) punya anak-anak perempu- 52 TA PEST 

an, dan ibu-ibu kamu yang menyusui SEN Ya NAN KAH 19 
kamu, dan saudara-saudara perempuan 5 Gr, o *J IL orant 

kamu yang sesusu, dan isteri-isteri ka- St aa TEE BUM 


.” a 


mu punya ibu-ibu, dan anak-anak tiri o an 
yang di pangkuan kamu dari isteri-iste- ' mada on bass E A 
Ua r e oI 2, 


ri yang kamu telah campuri, tetapi se- REE 
kiranya kamu tidak campuri mereka, gU Car Sa siy 


maka tidak ada halangan atas kamu, EAHA 01” 
dan anak-anak laki-laki kamu sendiri Tn & U AS Ag 8, 


Ta E 
punya isteri-isteri, dan (diharamkan) 4? 2 7-94 SI 
bahwa kamu memadukan dua sauda- na 5 Ae UA 
ra, kecuali apa yang telah lalu, karena |. PrP 
sesungguhnya Allah itu.adalah Peng- Í SI KERIS Cu 
ampun, Penyayang, 


# 202 . 


511 8 + 
i EFE GI 


"dy 


511) Ayat ini mengharamkan seorang laki-laki berkawin kepada tiga belas go- 
longan yang tersebut itu. | 

Tadi ada tersebut: "Anak-anak tiri yang dalam pangkuan kamu.” Perkataan ini 
tidak memberi arti, bahwa kalau tidak dipaugkuan kamu, jadi halal. Tidak sekali- 
kali! Perkataan "dalam pangkuan kamu” itu disebut lantaran menurut galibnya 
begitu, sebagaimana firman Allah: "Jangan kamu bunuh anak-anak kamu lantaran 
takut jadi miskin.” Apakeh bunuh anak dengan lain jalan boleh? Tentu tidak! Ha- 
nya perkataan yang begitu disebut menurut galib dan kebiasaan saja. Ada diriwa- 
yatkan, bahwa khalifah Ali bin Abi Thalib membolehkan berkawin dengan anak 
tiri yang tidak di pangkuan. 
| Diharamkan kamu memadukan dua saudara itu maksudnya, haram kamu ber- 

kawin kepada seorang perempuan lantas kamu kawin lagi saudaranya hingga dua- 

dua jadi isteri kamu di satu masa. Ini tidak boleh. | 

Semua kejadian itu kalau sudah berlaku di zaman Jahiliyah, tidak jadi apa-apa. 
Begitu juga anak-anak yang terdapat dari pernikahan di zaman Jahiliyah itu ter- 
paridang seperti anak-anak kamu yang sah, karena sesungguhnya Allah itu Peng- 


ampun dan Penyayang akan hamba-hamba-Nya. 


158 


Juz' ke 5 (PEREMPUAN-—-PEREMPUAN) Surah ke 4 
PS... ARA 


Juz’ ke 5 gone PA 


24. Dan (diharamkan atas kamu) AO ASN a Air rs 
orang-orang yang bersuami dari pe- : j 
. . PES. Ci 0 ap 

rempuan-perempuan, kecuali siapa - “|. 9 "1G: s Çi GÝ 
siapa yang dimiliki oleh tangan kanan ' in ng 
kamu sebagai satu ketetapan Allah $ y Vga Sa Ja Sila 
atas kamu: dan dihalalkan bagi kamu Ha < denr. 
orang-orang lain dari yang (tersebut) S ala AP 
itu, buat kamu cari (isteri) dengar A Da Se "3 i 
harta-harta kamu, padahal berkawin, 1-44 Say P 


eera r 
bukan berzina. Maka siapa-siapa yang 4 Jesi rg3e » s3 oen 
kamu mau campuri dari perempuan- UP EN 
perempuan itu, hendaklah kamu beri ,c,17 “1 “!xy- AA Laga or 2T, 27 
kepada mereka maskawin mereka se- nak Sa ar: | AP 
bagai satu kewajiban: tetapi tidak Pn ten naa A 
mengapaskamu beridla-ridlaan sesudah ASI yA hp P EF 
ketentuan, karena sesungguhnya Allah |? Ar MA T 3 SERA 
itu Pengetahui, Bijaksana *'*) " 7 

5 Fd 
25. Dan barangsiapa dari antara ka- Y Sai Se ea 
mu tidak mampu berkawin Mu'minat DA 


yang merdeka, maka (ambillah) dari La Ea S 
yang dimiliki oleh tangan-tangan ka Kau sea 

nan kamu “!?) dari budak-budak > 0 KI, 24 02, 
perempuan kamu yang Mu'min, kare- U Hanan ai 

ina Allah terlebih- Mengetahak, iman ə Ta 25 1 Pe 


kamu, 814) sebahagian daripada\kamu iiki HOW A De 


512) Diharamkan juga atas kamu perempuan-perempuan yang bersuami, ke- 
cuali perem pua: perempuan yang jadi milik kamu lantaran tertawan di peperang- 
an, jika tidak tertawar bersama suaminya. Yang demikian itu satu ketetapan yang 
ditetapkan oleh Allah atas kamu; dan selain dari itu, dihalalkan atas kamu, buat 
kamu jadikan isteri, bukan berzina. Maka siapa-siapa dari isteri kamu yang hendak 
campuri, hendaklah kamu kasi tatau tentukan) maskawinnya, karena maskawin 
itu wajib, tetapi tidak mengapa kamu berhalal-halalan dengan isteri-isteri kamu se- 
sudah kamu tentukan maskawin-maskawin itu, Allah wajibkan maskawin dan bo- 
lehkan kamu berhalal-halalan, lantaran Allah itu amat Mengetahui apa yang jadi 
kebaikan untuk kamu dan amat Bijaksana tentang menentukan sesuatu hukum. 

513) Ya'ni, yang dimiliki oleh kamu, kaum Mu 'minin. 

514) Allah perintah kamu berkawin dengan perempuan- perempuan Mu’ minat 
atau hamba-hamba Mu’'minat, karena Allah tahu dan pentingkan i iman-iman kamu, 
bukan keduniaan kamu, 


159 


Surah ke 4 | AN — NISA' Juz' ke 5 


pi 3 3 2 J t Z 
adalah dari sebahagian; 5'°) maka , «4 2 : ži 2 a 
bernikalah kepada mereka dengan “7 LD. 
idzin ahli-ahli mereka, *'*) dan beri- 4?" 
lah maskawin mereka dengan cara éb; ka 26 
yang baik, (lantaran) mereka herkawin Caa 27 3 an 
“bukan berzina dan bukan mengambil — sha 
kekasih piaraan, *'') tetapi apabila 
mereka sudah berkawin, kemudian ~3 MA, 4 SAR 
mereka mengerjakan kejahatan, maka ya - 
adalah bagi mereka separoh dari AN OPS : Suga 
'adzab (yang dikenakan) atas perem- _ jk 

l 4 

puan-perempuan yang merdeka, ) Jean A a a a? 


yang demikian itu ) buat orang 


yang takut kepada zina dari antara ayo p A 


kamu; tetapi bahwa kamu sabar itu 

adalah terlebih baik buat kamu; dan 2337,9 EATE 
sesungguhnya Allah itu Pengampun, yao EA 
Penyayang. 2, Ja pi 


A AI. 


ba Pe diy A 


26. Allah hendak menerangkan kepa- " EX PA J1 A 3. A Yq 
da kamu, dan (hendak) G 


ji 
kepada kamu cara-cara orang- - A A, mesi T 
yang dahulu daripada kamu, ALA 143 


(hendak) memberi ampun atas Wen AI Sei a 
karena Ailah itu Pengetahui, Bijaksana. re Se 

JI, SAJ, 
27. Dan Allah hendak memberi am- D SN Dap aii YV 
. pun atas kamu, tetapi orang-orang oI Be peZ GaS pe f 


yang menurut Hawa nafsunya hendak W LA TA: do A. ng 
supaya kamu condong sungguh-sung- 33 en 


guh (daripada kebenaran). (mas Ma Alah 5 vén 


—— 


Sa 


515) Yakni, kamu, kaum Mu'minin, sebagian daripada sebagian adalah sebagai 
satu badan. 

516) Yaitu dengan izin tuan-tuan mereka. 

517) Maknanya bukan mereka jadikan kamu kekasih yang memelihara. 

518) Maksudnya, bahwa hamba-hamba perempuan itu, kalau sudah pernah ka- 
win, kemudian berbuat kejahatan, maka mereka mesti dikenakan siksa separoh dari 
siksa perempuan-perempuan merdeka. 

519) Peraturan-peraturan kawin seperti yang tersebut itu. 


“160 


Juz' ke 5 (PEREMPUAN-PEREMPUAN ) Surah ke 4 


28. Allah hendak meringankan (ke- Ken aa SE re 2 YA 
beratan) dari kamu, karena manusia . | 

itu dijadikan (bersifat) lemah. . | GN C 9 

WAA 

29. Hai orang-orang yang beriman, : a | | 
janganlah kamu makan harta-harta 5s gia Gea Gi n La 
kamu diantara kamu dengan bathil, an KE TKA 
520) kecuali adalah (atas jalan) per- 


i , ð 3 rr er æ fo 
dagangan dengan ridla antara kamu, Ser ljut ES at 
dan janganlah kamu bunuh diri Je ge K oI ya, 
kamu, $?!) karena sesungguhnya LG A. WAY, 
Allah itu adalah Penyayang Kepada | AN 2 
kamu. aa y a SK 
30, Dan barangsiapa berbuat demiki- 1*9 PF. Ah p 
an, dengan melanggar batas dan aniaya UAS 8 NIA Y. 
niscaya Kami akan masukkan dia di , P Aah - 
neraka: dan adalah yang demikian itu 1, AN Hut 9 
mudah atas Allah. 1, ' i 
bros d aÍ & SN 2 Ii 
31. Jika kamu jauhi dosa-dosa besar Da N eg A , 
yang dilarang kamu (mengerjakannya) CA EA panah ha.) 2 
niscaya Kami akan hapuskan dari ka- 3 Sean on Na D 2 DA 
mu kesalahan-kesalahan kamu,. dan ran aa ca Pe 


Kami akan masukkan kamu di tempat 


o? D 
masuk yang mulia. 7 UPN NES 4 e j: NY 


32. Dan janganlah kamu angan-angan Ke: “9 Ke Da 
Dare Sa ae rp kurnia) yang Allah er La Ke vr 
te impahkan kepada sebahagian — 

daripada kamu lebih daripada sebaha- Ji SN aU DJEK 

gian laki-laki akan mendapat bahagian “ “, %5 jz f Va > 
dari apa yang mereka telah usahakan, AS A AN har Lu 9... 
dan perempuan-perempuan akan da- 7i MEA 
pat bagian dari apa yang mereka telah | bekas Tran Ga $ 
usahakan — tetapi mintalah kepada Pie 

Allah sebagian daripada kurnia-Nya, 4 zi 


AA akai 23 ma AI 


520) Yakni, janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan yang tidak 
halal. 


521) Ya'ni, janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan yang 
mematikan jiwa kamu atau kehormatan kamu dengan bunuh diri atau dengan 
memakan hak orang lain. 


A 


161 


Surah ke 4 : AN — NISA' Juz' ke 5 





A o^ “3 
karena Allah itu amat Mengetahui CAN i Una fes NA Sa 
akan tiap-tiap sesuatu. ***) gg 
33, Dan buat tiap-tiap orang, Kami Mx AAN 
telah adakar ahli waris bagi apa yang 23 


ja telah tinggalkan, (yaitu) ibu-bapa era Aa I 


dan keluarga yang hampir dan orang- 


A et, p9 
orang yang telah diikat oleh tangan- AN by 
tangan ‘kanan kamu. '?'?) Lantaran page 
itu, berikanlah kepada mereka baha- ADH ATAN 


gian-bahagian mereka, karena sesung- 


$ . e * 
guhnya Allah itu Penyaksi atas tiap - Ka LA PAA 


tiap suatu. P 


PD | « 
34, Laki-laki itu pengurus atas perem- sL LE | BI z Yé, 
puan-perempuan, lantaran Allah telah “ 


lebihkan sebaha ian dari mereka atas 47°24 2” A Ng 
sebahagian, ° 1 dan dengan sebab eg AI as va 
a HAN) 


(nafkah) yang mereka belanjakan dari , laa PA 
harta-harta mereka. Maka perempuan- VU. 

perempuan yang baik itu ialah yang 

ta'at, yang memelihara (perkara-per- KATA Aa 
kara) yang tersembunyi dengan cara ab 

yang dipeliharakan oleh Allah, 525) JW Ay Aan is Ga rá 


dan perempuan-perempuan yang ka- s3 5 Par AN, 


mu takut kedurhakaannya itu hendak- ED Dalang EF SEN CU) y= 


lah kamu nasehati mereka dan hen- 


daklah kamu tinggalkan mereka di- AT a y y 
tempat-tempat tidur,” * 6) dan hendak- pra 3 AIEN 


lah kamu pukul mereka: 27) tetapi s5 na 

jika mereka ta'at kepada kamu, maka - Se 

janganlah kamu cari-cari jalan buat '. , 2I, SE 

menyusahkan mereka, karena sesung- Sl = W SAE RE 

guhnya Allah itu maha Tinggi, maha es 

Besar. RRO 
Deng TU 





522) Yakni, janganlah kamu angan-angan buat mendapat kurnia seperti kurnia 
yang didapati oleh si anu dan si anu. Masing-masing akan mendapat menurut pe- 
kerjaan masing-masing. Tetapi mintalah kepada Allah, — jangan dengan angan- 
angan saja. ' 

523) Yaitu isteri atau suami. | 
524) Yakni, iantaran Allah telah lebihkan laki-laki daripada perempuan 
di dalam beberapa hal : kekuatan, keberanian, keteguhan hati, ketetapan, dan 

aa sinye. 

Yaitu memelihara kehormatannya, kehormatan suaminya, rahasia suami- 
iia 2 asia keluarga suaminya, rahasia rumah tangganya dengan cara yang diajar- 
kan'atau diwajibkan oleh Allah. 

526) Yakni, jangan seketiduran dengan mereka. 

527) Pukul yang diizinkan ialah pukulan yang ringan buat menunjukkan ke- 
KORAN saja. 


162 


Juz’ ke 5 (PEREMPUAN -PEREMPUAN) Surah ke 4 


z a 
35. Jika kamu takut perselisihan anta Gen ga o! 
ra mereka berdua, maka hendaklah - s 221 
kamu adakan seorang hakam dari Ker, Wi ana 
ahlinya (laki-laki) dan seorang hakam 
dari ahlinya (perempuan). Jika mereka Un D2 oai 


ini berdua mau membikin perdamaian, 


niscaya Allah akan beri taufik di anta- 4 “i JIWA a AN AW C3 
ra dua (suami-isteri) itu, karena 


sesungguhnya Allah itu Pengetahui, 
Yang sangat tahu. * 7 ë) : Was WES ý 


36. Dan hendaklah kamu berbakti SAN Yana YA 
kepada Allah: dan jangan kamu sekutu 8 

kan Dia dengan sembarang sesuatu: BEANO] AN Éag 
dan hendaklah kamu berbuat baik 

dengan sesungguhnya kepada ibu-bapa HE HN SI 
dan keluarga yang hampir, dan anak- eP 


anak yatim, dan orang-orang miskin, Jas; JAN AN 


dan tetangga yang hampir, dan tetang- 


ga yang jauh dan salabat sejalan, Sia, MA 
dan anak jalan, "?'?) dan siapa-siapa 

yang dimiliki oleh tangan-tangan ka- ae AAN p9 
nan kamu, *3*) sesungguhnya Allah 

itu tidak suka kepada orang yng GA LAI Ol SALA 
sombong dengan perbuatannya, som- 3 p 
bong dengan perkataannya. Se SK 


Tn A A a EEK Pi 
37. (Ialah) orang-orang yang bakhil 4, MTE SS Py 


531) dan menyuruh manusia aona A 
bakhil dan menyembunyikan apa yang A K5 K: d A] Ay 
Allah telah beri kepadanya dari br Lo É 
kurnia-Nya:. dan Kami telah sediakan Case As 


3 xe 


Ie PEY A BEN 


528) Jika kamu, kaum Muslimin yang jadi pengurus negeri, atau kamu, kaum 
Muslimin umum, atau keluarga dari laki-laki atau perempuan. takut timbul perseli- 
sihan yang besar di an.ara dua suami-isteri, maka hendaklah kamu adakan seorang 
hakam (penghukum, pemutus, pendamai) dari fihak si suami dan seorang hakam 
dari fihak si isteri. Jika dua hakam ini memang hendak membikin perdamaian, nis- 
caya Allah akan beri taufik (persetujuan) antara dua suami isteri itu. 

529) Anak jalan: Orang yang keputusan belanja di dalam perjalanan, anak- 
anak yang tidak diketahui ibu bapanya; orang-orang yang mengembara buat ke- 
perluan Islam dan Muslimin. 

530) Yaitu hamba-hamba kamu. 

5831) Yakni, mereka yang sombong dengan perbuatan dan perkataan seperti 
tersebut di Ayat 36 itu, ialah yang bakhil dan ........................... 


163 


Surah ke 4 AN — NISA' Juz’ ke 5 


g Si J 
bagi orang-orang yang kafir itu adzab Ca Wax AK 


yang menghina ; TERTII 

38. Dan (ialah) yang membelanjakan ISA Aa Ái YA 
hartanya supaya dilihat oleh manusia, 2" 7 
532) dan tidak beriman kepada Allah, £ MAA An A, 


dan tidak kepada hari Kemudian; 2 ANI LYS L 
dan barang siapa setan jadi sahabatnya, ' “al IL, sa 3: 5 


p n 
‘maka sejahat-jahat sahabatlah ia. : 1g 3 Al SE S 


39. Apakah atas mereka ''”?) jika p 1,7 

mereka beriman kepada Allah dan ! 9 yp 

hari Kemudian dan mereka belanjakan ,».-, Sa n gya i 

sebahagian dari apa yang dikurniakan bong Sia PAN AI 

oleh Allah kepada mereka ? Dan ada- 3, „Z gr yag 

lah Allah itu amat Mengetahui akan & jul c 63 di A Sa 

mereka. 
eA 

40. Sesungguhnya Allah tidak meng- si 7... AN 

aniaya aa setimbang hama, Iin ara HI t» 

tetapi jika adalah (amal-amal) itu baik, f et 

Ia a naa, dia dan akan mem- CA AA KA BS 85 A 

beri, dari pihak-Nya, ganjaran yang, 


1 4? beal g 
besar. Uas alas an 
41. Lantaran itu bagaimanakah (he- Ko s TE) x s AN 


bat keadaan nanti) apabila Kami 
bawakan seorang penyaksi dari tiap- rocny. 2? zi | 


tiap ummat dan Kami bawakanmu 
sebagai penyaksi atas mereka itu ? Telp ana Ni | 
83 


"5 ID 


532) Yaitu supaya dipuji oteh manusia. 

533) Yakni, apakah keruan yang akan menimpa mereka kalau mereka ber- 
iman dan SA a 

534) Lantaran jahat dan “bai ada balasan dan ganjarannya, maka alangkah 
hebat dan ribut keadaan di hari Kiamat yang Kami akan kumpulkan padanya dari 
tiap-tiap satu ummat seorang nabi yang jadi penyaksi atas perbuatan masing-n.a- 
sing ummat, dan Kami bawakanmu, ya Muhammad, sebagai penyaksi atas mereka 
itu, yakni, atas ummatmu itu! | 


164 


Juz' ke-5 (PEREMPUAN —PEREMPUAN) — Surah ke 4 


a Ia 
42. Pada hari itu, mereka yang kufur YK AN T An tr 
dgn durhaka kepada Rasul, suka kalau 


Lu Tt Bp er 
mereka disamakan dengan bumi, kare- <$ FR Eo 3 
na tak dapat mereka menyembunyi- o 33 
kan dari pada Allah satupun perkata- LS bina Veg 
535 » Te Ne 
sat bas AI 
43. Hai orang-orang yang beriman! ja- 3 


eSP 9, P 
nganlah kamu hampir kepada sembah- Y lg PSA E 
yang padahal kamu sedang mabuk, v.7 Sedar 44 
hingga kamu tahu apa yang kamu ka- Ta nah 19 SUA KA 


takan, dan jangan (kamu hampir ke- POVEDE E TATIE 
pada tempat sembahyang) padahal ka- 5 SAN Ulad Sa 
mu junub, kecuali orang-orang yang “ AN 2 GAN TUS 


melalui, hingga kamu madi; dan jika Si 


kamu sakit atau di dalam pelayaran, RE A A SA Fa A 


atau seorang daripada kamu datang a pa s 

dari tempat buang air, atau kamu sen- asl neg jan 3g A 
tuh perempuan-perempuan sedang ka- 1 Ta TEINS 

mu tak dapat air, maka hendaklah ka- « y 51 lebi 
mu cari debu yang bersih, lantas hen- 


120 r i 40, ge p 
daklah kamu sapu muka-muka kamu ALs apond AEs AG 
dan tangan-tangan kamu, karena se- »» o2 3 k 3a AH ala 


sungguhnya adalah Allah itu Pemudah AD 90301 
Pengampun. 36) 23 PA PN Bp 
SOP AE A 
1? RE 
Te 


535) Pada hari Kiamat itu, orang-orang yang kufur dan durhaka kepada Rasul 
(Muhammad), ingin mereka dapat disamakan dengan bumi supaya tidak diperiksa 
dan tidak akan disiksa, karena pada hari itu tak dapat mereka menyembunyikan 
jawaban apabila diperiksa, sedang mereka sudah merasa kesalahan-kesalahan me- 
reka. 

536) Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu hampir, ya'ni kerjakan 
sembahyang selama kamu mabuk, hingga kamu tahu dan sadar apa yang kamu 
ucapkan, dan janganlah kamu hampir kepada masjid tempat sembahyang selama 
kamu berjunub, hingga kamu mandi, kecuali kalau kamu hanya melalui saja masjid 
itu dengan tidak berhenti padanya, 'dan jika kamu sakit atau kamu dalam pelayar- 
an, bolehiah kamu tayammum; atau kamu datang dari tempat buang air, atau 
kamu bersetubuh dengan perempuan, tetapi tak dapat air, maka carilah debu yang 
bersih, lalu bertayammumlah dengan debu itu, di muka kamu dan tangan-tangan 
kamu sampai pergelangan saja. Allah beri kelonggaran kepada kamu hingga demi- 
kian lantaran Allah itu Pemudah, bukan Pemberat, dan Pengampun yang meng- 
ampuni kesalahan-kesalahan kamu. 


165 





Surah ke 4 AN — NISA' Juz’ ke 5 


T; : of of G 4 #2 47 
44. Tidakkah engkau. perhatikan ad ER Zo adi sai gt 
orang-orang yang diberi sebahagian 4 i 34 
ø Pi 3 


daripada Kitab itu membeli kesesatan, D9 KAI SS ya 


dan mereka ingin supaya kamu sesat Ten 
| ô Aaa Ra o 

jalan 7 un Sonta ya Nag 
3, 

L SAN | Ki a i 


45. Tetapi Allah terlebih mengeta- o ih? SAK 1 to 
P A 


hui musuh-musuh kamu; dan cukup- 


lah Allah sebagai Pengawal dan Pan penaga 


cukuplah Allah sebagai Penolong. 


La 
P 
46. Sebahagian daripada mereka dead ZAR 
yang jadi Yahudi itu mengubah Sh. pola, a = 
kalimah-kalimah daripada tempat-tem- a A Gr a; 
du HE 


patnya, dan mereka berkata : “Kami 


dengar, tetapi kami durhaka, dan “8? - o Lor 21 
dengarlah ! padahal engkau tidak pr PAY CHa 


didengar, dan ra'ina”, karena mereka 1 
memutar lidah-lidah mereka dan men- MEN nggak 
cela Agama, padahal jika mereka ber- 


kata : "Kami dengar dan kami ta'at, Hape) AG Cal 
dan dengarlah dan unzhurna”. nisca- 20,7 e 

ya adalah lebih baik buat mereka dan “apa kalo pena 
lebih lurus: tetapi Allah telah lanat- , “3 


CAK a P ri” 
kan mereka dengan sebab kekufuran EA KI 
mereka. Lantaran itu, tidak ada yang IL D ERE 
beriman (dari) mereka melainkan BAK AN ea UN 
sedikit. “'7) ua sop KN 


537) Sebagian daripada kaum Yahudi, yaitu kelua-ketua agamanya, ada yang 
mengubah kitab agama mereka dengan memberi arti yang tidak sebenarnya bagi 
beberapa ayat, dan dengan memindahkan beberapa ayat daripada tempat-tempat: 
nya yang asal kepada lain-lain tempat, dan dengan menambah dan mengurangi di 
beberapa tempat. Adat kebiasaan yang begini, bukan saja mereka lakukan di kitab 
agama mereka, bahkan di dalam omongan biasa, terhadap kepada nabi Muhammad 
pun, mereka gunakan juga, yaitu: 

i. Di waktu nabi Muhammad bernasihal, mereka berkata: "Kami dengar" varg 
pada lahirnya memberi arti "Kami terima” tetapi di dalam hati, mereka berkata: 
"Kami durhaka,” yakni kami tidak terima perkataanmu: 

— (Bersa: bung di halaman 167) 


Edo, 


166 


Juz’ ke 5 (PEREMPUAN—PEREMPUAN) Surah ke 4 
47. Hai orang-orang yang diberi 2 SIK Ta 

| D y 
Kitab ! berimanlah kepada apa yang Tg HN L P 
Kami telah turunkan, yang mana me- AA Wa BAU KT NYA 
nyetujui apa yang ada pada kamu, 


sebelum Kami hapuskan muka-muka, Jar Reni JS Ka 


lalu Kami palingkan dia kebelakang- , s39 
nya, atau Kami la'nati mereka seba- MÉ ada BL Lyn 


i | i la'nati Ashhabus-Sabt, $- IKE 
SE i ER perintah Allah itu LAS La 
akan dikerjakan. ***) VA ja as s KAN 
0). da 
48. Sesungguhnya Allah tidak akan Ya 


a. pa 


mengampuni yang Ia disekutui, ***) Fj , La AI aa SI ŁA 
tetapi Ia akan mengampuni selain o: Yi a; 


dari itu bagi siapa yang Ia kehendaki; = $y: 309 1 sa? KE 3 


dan barang-siapa menyekutukan Allah D yg 
maka sesungguhnya ia telah membikin | , AS Ko, i, 3 Ra YA Us. 3 


satu dosa yang besar. ea. 
V- AN) L ng! 


ii. Ketika hendak omong kepada nabi Muhammad, mereka berkata: "Dengar- 
kanlah,” sedang di dalam hati, mereka berkata: ”'Mudah-mudahan ajaranmu tidak 
di dengar orang.” 

Hi. Apabila hendak bertanya, mereka gunakan perkataan: "Ra'ina, ya Muham- 
mad!” yang lahirnya memberi arti: "Tunggu dulu buat kami,” atau Dengarkan- 
lah pertanyaan kami,” atau "Berilah tempo kepada kami,” dan sebagainya, tetapi 
yang sebenarnya mereka maksudkan ialah "'Ra'ina” dengan arti: "Hai orang bo- 
doh!” dan dalam bahasa Yahudi "Ra'ina” itu buat makian, dan dengan sedikit 
perubahan, bisa berbunyi "Razina” yang berarti "Gembala binatang kami.” Mere- 
ka ucapkan perkataan-perkataan dan kalimah-kalimah itu tidak lain melainkan de- 
ngan putaran lidah dan dengan maksud mencela dan mempermainkan agama dan 
nabi Islam. 

Pada masa nabi Muhammad omong, jika mereka berkata dengan ikhlas: "Kami 
dengar dan kami taat,” dan di waktu hendak berkata, jika mereka ucapkan de- 
ngan jujur: "Dengarkanlah,” dan apabila hendak bertanya atau menyelangi perka- 
taan nabi Muhammad, jika mereka berkata dengan bersih hati: Berilah tempo ke- 
pada kami,” atau: "Dengarlah perkataan kami,” niscaya adalah kebaikannya kern- 
bali kepada mereka, dan adalah lebih adil. Tetapi Allah telah beri laknat atas mere- 
ka dengan sebab kekufuran mereka. Lantaran itu, tidak ada yang beriman dari me- 
reka kepada nabi Muhammad melainkan sedikit. 

538) Hai orang-orang Yahudi dan Nashara! berimanlah kepada isi-isi Kitab 
Mang sebelum Kami hapuskan muka-muka, yakni ketua-ketua kamu, lalu Kami 
campakkan mereka ke sebelah belakang, supaya tidak mereka ke muka lagi, atau 
sebelum kami turunkan laknat kemurkaan atas mereka sebagaimana Kami telah 
turunkan laknat atas Ash-habus-Sabt, sebagaimana tersebut di Ayat 65, Al-Baga- 
rah, karena perintah Allah itu tak dapat tiada akan berlaku atas mereka, 

539) Maksudnya Allah tidak akan beri ampun orang yang menyekutukan-Dia. 


167 


Surah ke 4 AN — NISA’ Juz’ ke 5 





49, Tidakkah engkau lihat (kebodoh- 7 mg Szo GI Is 
an) orang-orang yang membersihkan 
dirinya ? Bahkan Allah akan bersih- 8 TE EEE An 


{yi 
kan siapa-siapa yang Ia kehendaki, PN (Aa 


dan mereka tidak akan dianiaya wa- W: 3 SA y; 3 AERA 


laupun sedikit. 


P. 7 Ja èy 
50. Lihatlah bagaimana mereka mem PET pu dan SEE o O- 
bikin dusta atas (nama) Allah ! 5°?) 
padahal cukuplah yang demikian itu Ul en Sina 


(jadi) satu dosa yang nyata. 


NX 


ma 


2) 


51. Tidakkah engkau lihat mereka k I | y MIY Si c Ol 
yang telah diberi sebagian daripada ” , 
Kitab ? **!) Mereka beriman kepada 2) r 2 (ES TA Las 


PP ... P 


kesesatan dan apa-apa yang melewati  », 3, n 
batas, dan mereka berkata di tentang Os | ya yu AES Aa Ju 
orang-orang kafir, °? ) bahwa mereka as yg 

ini lebih terpimpin di jalan yang lurus _ Ç LAI NA LI 
daripada orang-orang yang beriman i Pa 
itu. 47) YG A 7 AKS ai Ema 
52. Mereka itu ialah orang-orang » 3% ana ai ng LN 
yang telah dila'nat oleh Allah: dan £ SH H EL or 


barang siapa dila'nat oleh Allah, maka a 4231 rE an 
tidak bakal engkau dapat (lihat) bagi- Ad AH yak DAYA 


nya satu pembantu. do l 24, 
y p | al f 


. A 


53. Atau adakah mereka mempunyai Hy Zz CA PASAL pw 
bahagian dari kerajaan ? Karena di Parka 5 
waktu itu, mereka tidak akan beri Pi .' II A DS 
kepada manusia (walaupun) sedikit. Aga 
54 | 

) 





'540) Yaitu mereka (Bani Israil) bikin perubahan dan tambahan di Kitab agama 
mereka, lalu mereka katakan dari Allah. | 
541) Yakni, tidakkah engkau perhatikan. kejahatan kaum Bani Israil? 
542) Yaitu kafir Quraisy. 
543) Yakni, pengikut nabi Muhammad. 
544) Bukankah kaum Yahudi itu tidak mempunyai kekuasaan di dalam kera- 
jaan? Jika ada, niscaya mereka kumpulkan semua kekayaan untuk diri mereka sen- 
diri dan tidak akan mereka beri kepada orang lain, walaupun sedikit. 


168 


Juz' ke 5 (PEREMPUAN-PEREMPUAN) Surah ke 4 


54. Adakah (patut) mereka dengki Uda na eal al ot 


kepada manusia atas (ni'mat) yang 
Allah telah beri kepada mereka dari “ 
kurnia-Nya ? Karena sesungguhnya 4 53 dai UA A pai 
Kami telah beri kepada keluarga z,- a A) TEE 
Ibrahim Kitab (agama) dan hikmah, Yan S3 Ji) Kasi 
dan Kami telah beri kepada mereka 


kerajaan yang besar. ***) a At BEN 


Kg ef 


55, Tetapi sebahagian dari mereka PE dya Ae 00 
ada yang beriman kepada (Kitab) itu, 3 5 


dan sebahagian dari mereka ada yang Su Pun Y i Sa SP Lo 
berpaling daripadanya, padahal jahan. (7 
nam itu cukup buat jadi pembakar. Pa r 
Se) .. 2 

56. Sesungguhnya orang-orang yang BL, ja Kes dang 5) 
telah kufur kepada ayat-ayat Kami, 
akan Kami bakar mereka di api; (“ | Bu 
tiap-tiap kali masak kulit mereka, F er pe E 
Kami gantikan buat mereka kulit ° SEL, ARA 
yang lainnya, supaya mereka mera- aa, Ga — 
sakan 'adzab karena sesungguhnya - 1: “111 Aee? az af 
adalah Alah itu Gagah, Bijaksana. Li a CIT 

| A SS 1g Da. ` Se AK 


57. Dan orang-orang yang beriman #2 ad 7 

dan mengerjakan (amal) yang baik- iet: 9 ARG NY oV 
baik itu, Kami akan masukkan mereka <, 83 

ke surga-surga yang mengalir padanya £ otg AE =J 2 ET 
sungai-sungai, yang mereka akan kekal 7 


padanya selama-lamanya, yang adalah ^ o, JG WENIG 3 £. Sat SA | 


a E 


545) Adakah patut kaum Yahudi itu dengki kepada Muhammad atas nikmat 
kenabian yang Kami telah beri kepadanya dan dengki kepada sahabat-sahabatnya 
lantaran mereka menjadi pengikutnya, dengan alasan bahwa Muhammad itu dari 
kaum 'Arab, bukan dari Bani Israil yang penuh padanya nabi-nabi? Mereka tidak 
ingat, bahwa Muhammad itu dari keturunan Ibrahim, sedang kepada keluarga Ibra- 
him, seperti Ismail dan lainnya, Kami telah beri kitab agama dan kerajaan yang be- 
sar. Lantaran itu, apakah yang jadi halangan buat Kami beri kenabian kepada 
bangsa Arab?. 

546) Sungguh pun di antara keluarga Ibrahim ada kitab agama dan kerajaan 
yang besar, tetapi di antara mereka ada yang beriman kepada kitab agama itu, dan 
ada pula yang tidak mau beriman kepadanya, padahal mereka tahu, bahwa ja- 
hanam itu tempat pembakar manusia yang luas dan hebat. 


169 


Surah ke 4 AN — NISA’ | Juz' ke 5 


45, P4 A Ka 34 fg 
bagi mereka padanya lodon-jodon BAK A3; PETA Ale 
yang suci, dan Kami akan masukkan C > Ana Ag P 
mereka di pernaungan (ni'mat) yang : sabi A9 


baik. 


7? t, 
58. Sesungguhnya Allah memerintah 1:3 Yin YAA L ai OA 
kamu menunaikan amanat-amanat ke- 


pada yang berhak; dan (Ia perintah) BA ILY 


apabila kamu menghukum di antara 


og 5 A 
manusia, supaya kamu ya Abh SE Peka, “d2 ojo € 


dengan adil. Sesungguhnya Allah 


Nag 


menasehati kamu dengan sebaik-baik o x G Ù AI T | ea 
perkara, karena sesungguhnya Allah media) 2 
itu adalah Pendengar, Pelihat. ya Yee SLIM Ol 4 


59, Hai orang-orang yang beriman Ap AN: : GA Oo. 


ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah SA 
kepada Rasul dan kepada orang- Ia 20 SE ap ah 


orang yang berkuasa dari antara opor NI 
kamu. 847) Maka sekiranya kamu Ta Hobi 3 
berbantahan di satu perkara, hendak- J2, iai Ie Ios et. 


lah kamu kembalikan dia kepada “ aah ar gh 
o P è 


Allah dan Rasul. TARY jika adalah d W .. 9 Ol 
kamu beriman kepada Allah dan « IRA 


hari Kemudian. Yang demikian itu a A A 
sebaik-baik dan sebagus-bagus ta'wil 


54 ?) 
s IJI L s 

60. Tidakkah engkau fikirkan (ke- Ù PATAN 5 1: 
sesatan) orang-orang yang berkata o3 e 
bahwasanya mereka telah beriman AM SE Si Co | 
kepada apa-apa yang diturunkan kepa- , 33,3 fa 
damu dan kepada apa-apa yang di- CO) JA 2R Wii yius 9 
turunkan sebelum-mu, padahal mere- T 5 KAA I $. KE 2 i 

Ta 


547) Taat kepada Allah dan Rasul itu ialah ai. D segala a keduniaan 
dan ibadat dan lainnya. Taat kepada ketua-ketua Muslimin itu ialah di dalam 
urusan keduniaan saja; itu pun yang tidak bertentangan dengan agama. 

548) Yakni, carilah keputusannya dari Qur' an dan Hadits dengan jalan faham 
atau qias. 

549) Ta'wil: Faham atau qias. 





170 


Juz’ ke 5 (PEREMPUAN—PEREMPUAN) Surah ke 4 





# Ti 1 h # 
ka menyerahkan hukuman kepada A YAKIN tg al J9 9 


sesuatu yang meliwati batas ? 550°) 


ot G” (PK J PF 
sedang mereka telah diperintah supaya I SS 2 At Je 9 


kufur kepadanya **') tetapi setan Pa ay 
mau menyesatkan mereka satu ke- NX NN 
sesatan yang jauh. | PAN LA BA 


61. Dan apabila dikata kepada me- HI 42313 Ja VM 
reka "Marilah kepada apa yang di- P AN 4 
turunkan oleh Allah dan kepada & FANE: AG di 


12 A ods 3 E: . 31 or 
Rasul”, engkau bisa lihat orang-orang - ARA IA IR 


munafik itu berpaling daripadamu PASS omy 
sungguh-sungguh. 3, as s A2 HM 


62. Tetapi bagaimanakah ( halnya ) 

apabila satu bahaya mengenai mereka 224 l Iis Si Sa oo Cd 
dengan sebab apa yang diperbuat 

oleh tangan-tangan mereka, kemudian , o K 0. bf La 

mereka datang kepadamu bersumpah aa aan Anna 
dengan (nama) Allah: “Kami tidak / 83 Ga 3 
maksudkan melainkan Yebaik.a dan Ao JÓ 


perdamaian ! ''?) 
WR er nian 


63. Mereka itu ialah orang-orang yA i 
yang Allah tahu apa yang ada di hati 4 TA i SN An Y 


mereka. Lantaran itu, hendaklah ng 

engkau berpaling dari mereka, AUTA í 
tetapi nasehatilah akan mereka dan PH esa F p Dg 
katakanlah kepada mereka perkataan 03 eg” Ke o? 

yang memberi bekas pada (mengubah) Liro d 29 


apa-apa yang ada di hati mereka. 2 SA 5 AH 


AN , 


550) Yaitu ketua-ketua agama, hawa nafsu, dan fikiran. 
551) Yakni, dilarang mereka menyerahkan hukuman agama kepada ketua-ke- 
tuan, hawa nafsu, dan fikiran. 


552) Tetapi bagaimanakah nanti hal dan malunya kaum munafik yang tidak 
mau turut Allah dan Rasul serta menyerahkan keputusan kepada yang lain dari 
Allah, apabila dapat kesusahan lantaran kekalahan fihak yang disukainya atau 
lantaran terbuka rahasianya, lalu mereka datang kepadamu, ya Muhammad! sam- 
bil bersumpah dengan nama Allah, mengatakan: Kami menyerahkan hukuman 
kepada ketua-ketua, tidak kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak lain melainkan mak- 
sud kami hendak berbuat Kenaikan dan perdamaian antara kaum' Muslimin dengan ' 
mereka.” 


553) Yakni, jangan engkau bersusah hati tentang mereka. 


171 


Surah ke 4 AN — NISA’ Juz’ ke 5 


| oJ : 
64. Dan Kami tidak utus seorangpun Í Y aN KOF qé 
rasul melainkan untuk dita'ati dengan » | 034 
izin Allah: dan jika mereka, sesudah IA AH) ea 
menganiaya diri-diri mereka, 554) 2 oA: K yea 
datang kepadamu, lalu mereka minta Hg Aan napas Tg | 
ampun kepada Allah, dan Rasul juga “£ 27. ? 22 YP An 
mintakan ampun bagi mereka, niscaya 19 a Bagan 26 


AAA o t 37. 


mereka dapati Allah itu Penerima 4 “1 | | 
Taubat, Penyayang. 3 HJ 93 Dij | 


Le 
65. Tetapi tidak ! demi Tuhanmu ! , »? * 2 P e d 
-mereka tidak (dikatakan) beriman Ig SY ML AAAS 10 


hingga mereka jadikanmu hakim da- pa Ia 
“lam apa yang mereka berselisihan di ji a 3) gs 


antara mereka, kemudian mereka ti- 1 T í 4, 

dak merasa sempit di hati mereka ten- Ha 3 JAR, D 
tang apa yang engkau telah putuskan a z nak W 

serta mereka menyerah dengan sung- AOT. v SHAH 
guh-sungguh. P 


66. Dan jika Kami wajibkan atas 4e 642 el, 
mereka : ”Bunuhlah diri-diri kamu. e pes a v 
atau keluarlah dari kampung-kampung * HH rok 


kamu”, 885) niscaya mereka tidak Pa Ds 3 an ST, 3 
Jo 21 


akan berbuat dia, kecuali sedikit dari a AG! AA AP uk V3 


mereka, padahal jika mereka kerjakan 


ARE {e o? 
apa yang mereka dinasehati, niscaya Ló l "1 3 R3 HP 8 


adalah terlebih “baik buat mereka dan P f , Ay 
terlebih kuat ketetapan ; p)! € SKI Kai a 


P 


E P 3 qi 
67. Dan di waktu itu, ni Kami cf “5 
. Dan itu, niscaya E” o 
akan beri kepada mereka, dari fihak bagan ASN ea wW 
Kami, ganjaran yang besar ; 2281 
554) Yaitu sesudah berdoea. 
555) "Bunuhlah diri-diri kamu” itu maksudnya, bunuhlah ketua- ai kamu 
yang membawa kamu kepada durhaka: "keluariah dari kampung-kampung kamu” 
itu maknanya: berhijrahlah dari negeri-negeri kamu untuk membela agama Allah. 


172 


Juz’ ke 5 Be Laa! — “Surah ke 4 


68. Dan niscaya Kami pimpin mere- nn ARAS My AA 
OA D 8 


ka dijalan yang lurus ; l y pe A 


Pa 


69. Karena barang siapa ta'at kepada J aa Bi aS AA 
Allah dan Rasul, maka mereka itu yy pg 

adalah beserta orang-orang yang Allah Par R saji j an rn 
beri ni'mat atasnya, dari nabi-nabi dan 19 8 wu 2 deni c a21 
shiddigin dan syuhada dan shalihin. UM Lab lal Cara aral 
556) dan alangkah baiknya mereka - is P : 


#0 
ini sebagai sahabat rapat ! Mm 9 RING £ NAEM 
$ 3,22 
G4 cu Hn 


70. Yang demikian itulah kurnia dari 
Allah, karena cukuplah Allah sebagai Hn Gagah Bah Vs 


Pengetahui. y NS Aa PKP 


71. Hai orang-orang yang beriman ! y 2 SA Sh AG yi 
ambillah persediaan kamu, SS 7) lantas 4 Pa KA 1, 
majulah berpuak-puak atau majulah TA AC .. Ya 
sama sekali. ê$ 8) 


ka 


... " 


72. Dan sesungguhnya sebahagian y, AW 0,1 2e 
# a P 


daripada kamu '“?) ada yang a 35 
sungguh terkebelakang; lantas jika ada , 7. PM H 
satu bahaya mengenai. kamu, 5”) Ten ur 

maka ia berkata : **') "Sesungguh- ,,,,*44 70 v7 Ag 14 b 
nya Allah telah beri ni'mat atasku RAN she Tapa 
lantaran aku tidak hadlir Soo se f, 1 
mereka itu. 22) Map 


r * 


556) Shiddigin: Orang-orang yang sangat benar. Syuhadh': Mereka yang mati 
terbunuh di dalam peperangan membela agama Allah. Shalihin: Mereka yang baik 
menurut pandangan Agama. 

557) Maksudnya, sediakanlah penjagaan. 

558) Yaitu buat memerangi musuh-musuh kamu. 

559) Yakni, kaum Muslimin yang bercampur munafigin. 

560) Yaitu kaum Muslimin yang betul-betul ikhlas. 

561) Yang berkata itu ialah munafik. 

562) Di dalam peperangan. 


173 


Surah ke 4 AN — NISA’ Juz' ke 5 


| 5 Er o2 z? 2 | 
73. Tetapi jika kamu dapat satu Aa SILANG yr 


kurnia dari Allah, sesungguhnya ia 5 A nodot » 

akan berkata — seolah-olah tidák ada LK ya SA Ipad AI 
antara kamu dan antaranya (tali) per- 54 san s AP 
sintaan — : "Alangkah baiknya jika Pe “pa ad Aa SS 


aku telah (pergi) bersama-sama mere- 5, Ir ng Se 
ka, lalu akupun dapat satu pendapatan t7 das! Ah aa ' E (IA . 


yang besar !” 563) 
an job v£ 


74. Lantaran itu, hendaklah mereka jo 7 078. ye 
yang menjual Akhirat dengan peng- Man SE Sa Sah 


hidupan dunia, berperang di jalan Pe NA aa 
Allah, 564) karena barang siapa ber- JA IRI U A 
perang di jalan Allah, lalu terbunuh pa DEL o, | 
atau menang, maka Kami akan beri Spam Aa LA 9 ANTA 


kepadanya ganjaran yang besar. : 
' | at a í a5 Ap 
PE KAA 


"eka Ky A3 a NO 
75. Dan mengapakah kamu 
tidak mau berperang di jalan si ea a , a 


dan (membela) orang-orang yang “” 


lemah dari laki-laki dan perempuan y! 4j Air a Ja Né 


dan anak-anak yang berseru : "Hai 7 7 g P3 
Tuhan kami ! keluarkanlah kami E a ya ESN 2 a A 
dari negeri yang . penduduknya 


zhalim ini, dan jadikanlah bagi kami, \ | ATP 
dari pihak-Mu, seorang ketua, dan Lalai maa Ani 


jadikanlah untuk kami, dari pihak-Mu, ($ A La T 14 
. seorang pembantu!” 566) CH pos 
(3 9 
Ke Did Ia Kar 


— 563) Tetapi di dalam peperangan itu, jika kamu dapat Nenek: Aa dan ke- 

untungan, maka orang yang tak suka turut itu, akan berkata di dalam hatinya: 
"Hai nasibku! alangkah baiknya jika aku telah pergi perang bersama mereka, lalu 
aku juga dapat rampasan perang yang banyak itu?” Ia berkata demikian seolah- ` 
olah dahulunya tidak pernah ada perhubungan antaranya dengan kamu, padahal 
ada perhubungan dan kamu juga sudah ajak dia, hanya ia tidak mau lantaran 
nifagnya sebab lemah imannya, atau karena ia penakut. 

564) Orang-orang munafik, yang lemah iman atau penakut yang menjual Akhi- 
rat dengan dunia, yang tidak mau turut berperang itu, kalau mau bertaubat, maka 
hendaklah mereka turut kaum Muslimin pergi memerangi musuh Islam. 

565) Yakni, kamu yang mengaku beriman. 

566) Yaitu ketua dan pembantu yang akan memimpin dan menolong kami. 


"22 


174 


Juz’ ke 5 (PEREMPUAN PEREMPUAN) Surah ke 4 





TY 
76. Orang-orang yang beriman itu Shio year: ai v1 
berperang di jalan Allah: dan orang- 
orang yang kufur itu berperang di | Sandi AN Yoga 


jalan sesuatu yang melewati batas. jad 


s0? 
Lantaran itu, perangilah pengikut-pe- sa ng Sau 
ngikut setan, karena tipudaya setan | fa 
itu adalah lemah., É a a 
Un : 7 i Ga IÉ G: P) CAK AT 


77. Tidakkah engkau fikirkan orang- 2 Kk Aa Ga MY Sa vy 
orang yang (pernah) dikata kepada G 

mereka : ”Tahanlah tangan-tangan SA A a pa : 1 gg 

| kamu 7*”) dan dirikanlah sembah- PA | = 
' yang dan berilah zakat”, tetapi tatka- et AESI Gi Ái 

la diwajibkan mereka berperang, tiba- .. | 
tiba segolongan dari mereka . takut C) Yen. TAN 
kepada manusia sebagaimana takut Ah 4 da 

kepada Allah, atau lebih sangat takut AZ Pala KE AN 
dan mereka berkata : "Hai Tuhan to. E 
kami ! mengapakah Engkau wajibkan ka mm KAN UT 3 ERA 


kami berperang ? Mengapakah tidak 4 © pur nS ar 001 
Engkau biarkan kami hingga ajal 1 Sedu 
(kami) yang hampir ?” Katakanlah : 

f 13 Ta, aya GA 


"Benda dunia ini sedikit, 568) dan 


Akhirat itu lebih baik buat orang yang * i o» sayi Tau AN ; er) ya Ag 


berbakti; dan kamu tidak akan diani- 
A 3 


aya (walaupun) sedikit”. 56?) Tp: NS Hp lg 5.7 


2. 


“Sa 


... 





| 567) Mereka ini, sebelum tercampur kaum munafik pada mereka, pernah 
minta izin buat memerangi musuh, hingga Tuhan berfirman: ”Tahanlah tangan- 
tangan kamu'”' yakni, janganlah kamu berperang. $ 


568) Mereka takut berperang itu ialah lantaran kemasukan tama’ di hati-hati 
mereka pada harta dunia dengan sebab bercampur kaum munafik, Yahudi dan " 
lainnya. 


569) Kerugian harta benda yang mengenai kamu lantaran berperang di jalan 
Allah itu tidak sia-sia, bahkan akan diganti, dan kamu tidak akan teraniaya. 


175 





Surah ke 4 AN — Doa Juz' ke 5 


g o2 A +t 
78. "Di mana saja kamu berada, Ka DSUS YA 
kematian akan mendapati kamu, wa- oI or Sara Ntah 
laupun kamu di mahligai-mahligai Pa PATI LI 


Ta Tai | | 3 za 
yang teguh”, dan jika kebaikan me- Ana L , MA Ca 





ngenai mereka, mereka berkata | Sin 

pat | fa] P.) + | : Ae 
"Ini dari sisi Allah”, dan jika kesusah- Alane oi Alg san 
an mengenai mereka, mereka berkata: K dita AAN j Pa A b5 
“Ini dari sisimu”. Katakanlah P Se P 22 (* ag DU) 


“Semua itu dari sisi Allah”. Mengapa a Seia sin 


kah kaum itu hampir tidak mengerti ,,. 7 


perkataan ? (aa Na JÚ% EF 
És SEES FASL O 


79. Apa-apa keuntungan yang me- , 4 A P 
ngenaimu, maka (yaitu) dari Allah; dp SAS 4 


dan apa-apa-kerugian yang mengenali- Lan ee 


' mu, maka (yaitu) dari dirimu, karena “ 


a y 1? A 
Kami utusmu kepada manusia sebagai sÉ Je y - 4) 5 G3 £ 


seorang rasul: dan cukuplah Allah r “3 
sebagai Saksi. 5°” 4) J: EEA Ya) 


“B0. Barang siapa ta'at kepada Rasul * Ta e 7 Aa 4 | Kej 
itu, maka sesungguhnya (berarti) ia ang Aa A 


ta 'at kepada Allah ; tetapi barang A dg 
siapa berpaling belakang maka Kami us, Ey ISA AI Sg 
tidak utusmu buat jadi pengawal 


5 70 i aa er 
atas mereka. ) Was Carl DUA, ya 


569a) Ya Muhammad! apa-apa kebaikan, keuntungan atau kemenangan yang 
engkau dapat di dalam peperangan dengan kaum kafir itu, pada lahirnya dan ha- 
kekatnya, adalah dari Allah, bukan darimu, karena pada adatnya engkau tidak bisa 
mengalahkan musuh- musuh yang berlipat ganda itu melainkan dengan sebab Allah 
tanam keberanian di hati kamu dan Allah tanam ketakutan di hati musuh kamu: 
dan apa-apa kekalahan atau kerusakan yang engkau dapat, sungguh pun pada ha- 
kekatnya dari Allah yang mengatur takdir, tetapi pada lahirnya adalah lantaran 
perbuatanmu dan ummatmu sendiri, karena salah atur atau kurang siasat di dalam 
peperangan, Kami utusmu kepada manusia itu jalah sebagai seorang rasul, bukan 
sebagai seorang pengatur takdir. Oleh sebab itu, tidak patut mereka sandarkan 
kekalahan atau kerugian kepadamu, dan Allah itu cukup jadi Saksi alas per- 
buatan-perbuatan dan omongan-omongan manusia. 

570) Yakni, engkau, ya Mohammad. tidak disalahkan kalau mereka tidak mau 
beriman. 


p 





176 


Juz’ ke 5 F6 Surah ke 4 





„ose 
81. Dan mereka 57!) itu berkata : pe EPA A) 
“(Kami) ta'at”, tetapi apabila berpisah f EEZ 


daripadamu, maka segolongan dari an Sa Sa 
mereka, mereka-reka 87?) pada ma- 


, .. "i ott 
lam *'*y lain dari yang Bere AN Lag Sisa Lt 


katakan, *'*) tetapi Allah menulis ojos oo ken 
| aa ee 


apa yang mereka reka-reka pada AAA 

malam itu. Lantaran itu, berpalinglah P Tag f ; 
dari mereka dan berserah dirilah L KG. a Ae 

kepada Allah, karena Allah itu cukup r 
sebagai Pembela. °7 5) GA 


82. Kalau begitu, apakah mereka ti- zi P Aa AY 


57?5 , 
dak mau tadabbur 2) akan Qur'an? ji 


karena jika adalah ia dari sisi yang lain aga Da PEOR 233 


dari Allah, niscaya mereka dapati 


padanya perselisihan yang banyak. Vs Malas 


A3 ... 
83. Dan apabila sampai kepada mere- 2 Geologi 1? 
ka satu urusan dari keamanan atau Ho ASI Ng 
ketakutan: “'?) maka mereka siar- y | 
siarkan dia, padahal jika mereka kem- a aa) 
balikan dia kepada Rasul dan kepada | 
orang-orang yang berkuasa dari mere- SY Jj Ajd PARIES 


ka, niscaya (urusan) itu diketahui ye efa Ag. 20 los 
oleh sebagian dari orang-orang yang NATA: Na dab et 
menyelidikinya SA dan jika tidak AT T 1 y Ha 
ada kurnia Allah atas kamu dan P ai Jii PH 9 H-4 


rahmat-Nya, niscaya kamu turut se - Iyo b AA PENA 


tan, kecuali sedikit ( dari kamu ). San TU 
AS 


512) Mereka-roka atau reka-reka, artinya pikir-pikir atau atur- atur di dalam 
pikiran, 





D71) Yaitu kaum yang mengaku beriman. 


-mi mm 


579,571) Yaitu mereka atur cara-cara kedurhakaan, 

575) Yahni, jangan Engkau takut dan jangan perdulikan, karena Allah cukup. 
buat membela apama-Nya. 

575a) Tirdahbur: Pikir-pikirkan, perhatikan, 

596) Yaitu khabar keamanan atau ketakutan di dalam urusan negara. 

577) Kalau khabar itu mereka serahkan kepada keti a-ketua negara, niscaya 
ketua-ketua itu bisa selidiki sendiri, atau dengan perantaraan ahli penyelidik. 


177 


Surah ke 4 | AN — NISA' Juz’ ke 5 


84. Maka berperangilah di jalan Allah, Y | NN te 
tidak diberatkan atas mu melamkan Nanas t é At 


dirimu, tetapi kerahkanlah 578) Mu’ , y GEAT Tg Ki 
minin. Mudah-mudahan Allah men - UR) Í. Sja 
nyingkirkan kegagahan orang-orang L í Ati SL ERA sa 
yang kafir, karena Allah itu terlebih , , 

sangat Gagah dan terlebih keras AM DAK GANGA 


siksa-Nya yang menjadi contoh. TETS D Ar 
i Ô ya A + 
MS KE POA WEA 
85. Barang siapa menggenapi satu TEZ ATA Laz 4. Ea 
aii AA Ao 


kegenapan yang baik, niscaya adalah 
baginya bahagian dari itu: dan barang  ? i - Na Esai s Ai 1? 
siapa menggenapi satu kegenapan =A 2 — 


yang jahat, niscaya adalah baginya . Ka A < Pane 
tanggungan dari itu, karena adalah AVEN 


Allah jadi Pengawal atas tiap-tiap Pra 


579 
) 


suatu. 
A ê, EWI ef w2 
i bana ti 
86. Dan apabila kamu diberi hormat ,' Ma deng 
dengan satu penghormatan, maka er da r 9 213 19 249 AN 
hendaklah kamu (balas) beri hormat , 4, Ban 7o P 
dengan (cara) yang terlebih baik GI J Fi f) anita 
daripadanya, atau hendaklah kamu é 
balas dia, karena sesungguhnya Allah S teg 5 
itu adalah Pengira atas tiap-tiap Aan Sa 
suatu. ''0) . 





578) Kerahkan mereka, artinya bangkitkan hati-hati mereka. 

579) Di Ayat yang dulu dari ini, diperintah Nabi s.a.w. berperang, dan perin- 
tah itu untuk dirinya sendiri. Jadi, seolah-olah Nabi kita tunggal dan ganjil, maka 
di Ayat ini Tuhan berkata: "Barangsiapa menggenapkan satu kegenapan yang baik 
yakni, barangsiapa membantu Nabi s.a.w. dan tidak meninggalkan dia dengan ber- 
sendirian, "maka ia akan dapat ganjaran dari perbuatannya: dan barangsiapa meng- 
genapkan satu kegenapan yang jahat, yakni, barangsiapa membantu satu bantuan 
yang jahat, yaitu berpihak kepada musuh Islam, "maka ia akan dapat tanggungan,” 
yakni, ia akan dapat ganjaran jahat atas perbuatannya, karena Allah itu Pengawal, 
Penjaga, Pengawas atas tiap-tiap suatu. 

580) Jika kamu diberi salam oleh saudara kamu: "Assalamu 'alaikum” yang 
artinya Mudah-mudahan (turun) kesejahteraan (atau selamat) atas kamu," maka 
hendaklah kamu jawab dengan .salam yang terlebih baik daripadanya, yaitu: 
”Wa'alaikumussalam warahmatullah” yang artinya: "Mudah-mudahan atas kamu 
(pun) turun kesejahteraan dan rahmat Allah,” atau dengan tambahan lagi  waba- 
rakatuhu” yang artinya: "dan kurnia-kurnia-Nya,” atau jawablah salam itu ceha- 
gaimana yang diberikan kepada kamu, yaitu jika dikata. “Assalamu 'alaikum”' 
jawablah 'Wa'alaikumussalam” saja, karena Allah itu Pengira yang mencatat 
sekalian perbuatan dan ucapan kamu buat diganjar, asal saja salam kamu itu 
dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mendo'akan saudara kamu. 


178 


Juz' ke 5 (PEREMPUAN—PEREMPUAN) Surah ke 4 


87. Allah itu tidak ada Tuhan me- Kadas ATAN ASN 


lainkan Dia. Sesungguhnya Ia akan 

kumpulkan kamu ke hari Kiamat — 48 SAN ARA) A. yadi 

tidak ada syak padanya, karena siapa- ag 
TE P 


kah yang terlebih benar omongannya tx | | 
daripada Allah? Gi a5 PEN, 


tê -IÈ BEPERA 
88. Maka mengapakah kamu (jadi) ah SG AA 
dua golongan tentang kaum munafik 


o I A Lo ana 
itu, padahal Allah telah jerumuskan Ca Apa AI AS LA G1] 


mereka dengan (sebab) apa yang 


E E SAOS a 


kamu mau memimpin orang yang 
2. « Pa A3 


A 
telah disesatkan oleh Allah, karena i ai A 
barang siapa disesatkan oleh Allah, & 5 Ja) WA 1 | 


maka tidak bakal engkau dapat bagi- 2 Ii K1 
nya satu jalan ? an aJ Nai z 





ev 


89. Mereka $$!) suka jika kamu CS AN 
kufur, sebagaimana mereka kufur TKA 314 
supaya kamu jadi sama. Lantaran Yu AH Up P3 Ts 
itu, janganlah kamu ambil sahabat- Ba 3 
sahabat dari mereka, hingga mereka 


SA hi XI 
berhijrah di jalan Allah. Tetapi jika 2 pa 2 -I 
mereka berpaling, ^8?) maka tawan- eit A Ho ap 


lah akan mereka dan bunuhlah mereka aa yaa en 


di mana-mana saja kamu bertemu Sapa Aa BF P 
mereka, dan janganiah kamu jadikan S B i ah 3, 


dari mereka seorang sahabat dan KASI PEA 
jangan seorang pembantu. i g 213 ha: 9 5 3 


g 
g> 


A (ERE; r 
ANAN 
. 90. Kecuali orang-orang yang sampai 9% 4, 2°? ya, 0G 

kepada satu kaum yang antara kamu f 32 J v pa CL q 

dan antara mereka ada satu perjanjian, L 0.037 Fe AN 
atau mereka datang kepada kamu, “91 SE 

padahal sempit dada mereka buat s f 2.J » 6», 2°% A , m 

memerangi kamu atau memerangi ka- Anya pada San A A 


um mereka, padanal jika Allah kenen- PES 


Pura FA | 


581) Yaitu kaum munafik Makkah yang berpihak kepada musyrikin. 
582) Dan jadi peperangan antara kamu dengan mereka. 


179 


Surah ke 4 AN NISA' Juz ke 5 


3 PAN P A bA sa or, 
daki, niscaya Ia jadikan mereka ber- SASA ACE A y 2 re 
kuasa melawan kamu, lalu memerangi | 


- o2 e Sa E TA 
kamu. Lantaran itu, jika mereka ting- aa SPSE SAE 
galkan kamu, yaitu mereka tidak me- o. NG? 49 11 ot fx. 
merangi kamu dan mereka tawarkan IN ok Was 
kepada kamu perdamaian, maka Allah 4 “7 (4 2 AL 
tidak jadikan satu jalan buat kamu Ik : Us (SIN, 


atas mereka. **3) YA o zo 1694 Li 
Tn Pu | 


2 Joget A 2 Ig 
91. Kamu akan dapati - beberapa Hup Al g Aans A1 
orang lain yang hendak supaya mereka y 4 , 4. 44. b a Io. 


aman daripada kamu dan aman daripa- AA era San uji 
da kaum mereka. Tiap-tiap kali mere- , y TE pula, 2 
ka dikembalikan kepada fitnah, terje- 19235) RSJ! J3 LK 


rumuslah mereka padanya. Lantaran 049, "44? zos 2 alfi, 
itu, jika mereka tidak tinggalkan kamu PYAS CAR 2 ulat 
dan (tidak) menawarkan perdamaian , 4, 04} %22 33132 az 
kepada kamu, dan (tidak) member- PER aS 3 Tj 


ka nabi 2.7 


hentikan tangan-tangan mereka, maka » o, , 22/ 7 o, „339227 
tawanlah mereka dan bunuhlah mere- wa. PA PRN W rar TEC. 
ka di mana-mana kamu dapati mereka, ,? , ',£. 5, JIES 
karena mereka itu Kami telah jadikan ETS 4 JUTA: YO PI 
bagi kamu kekuasaan yang nyata 


P 
4 4 Pi 2 
atas mereka. 58°) EU Ul ek SI 
P ia 


A 
Al 


CE a 


583) Boleh kamu tawan, bunuh dan apa-apakan kaum munafik dan kaum 
musyrikin yang memerangi kamu, kecuali orang-orang yang lari buat cari perlin- 
dungan kepada satu kaum yang antara mereka dengan kamu ada satu perjanjian, 
maka orang-orang ini tak boleh kamu ganggu; atau orang-orang yang datang kepa- 
da kamu menerangkan bahwa mereka tidak mau memerangi kamu dan tidak mau 
juga berpihak kepada kamu buat memerangi kaum mereka sendiri, maka orang- 
orang ini pun tak boleh kamu ganggu, karena Allah sudah lembutkan hati-hati me- 
reka; padahal jika Allah kehendak. niscaya Ia jadikan mereka berani kepada kamu 
lalu memerangi kamu, Lantaran itu, jika mereka tinggalkan kamu, yakni, tidak 
mau memerangi kamu dan mereka tawarkan perdamaian kepada kamu, maka 
Allah tidak jadikan satu jalan bagi kamu atas mereka, yakni, Allah tidak benarkan 
kamu memerangi mereka. > 

584) Di antara kaum munafiq itu, kamu akan dapati segolongan yang bersifat 
seperti tersebut di Ayat ini, lantaran hendak selamat daripada bahaya kamu dan 
bahaya kaum mereka sendiri. Mereka ini saban-saban ditarik oleh kaum mereka ke 
dalam fitnah, yaitu buat memerangi kamu, terjerumuslah mereka, yakni, terturut- 
lah mereka di dalam fihak itu. Oleh yang demikian, jika mereka tidak berjauh diri 
daripada memerangi kamu, dan tidak menawarkan perdamaian kepada kamu, dan 
tidak hentikan tangan-tangan mereka daripada mengganggu kamu, dengan senjata 
atau lainnya, maka di waktu jadi peperangan, hendaklah kamu tawan mereka dan 
bunuh mereka di mana saja kamu bertemu mereka, karena Kami telah beri kekua- 
saan yang nyata bagi kamu buat memerangi mereka. | 


180 


Juz’ ke 5 a ) Surah ke 4 


92. Dan tidak patut bagi seseorang "| 
Mu'min membunuh seorang Mu'min, 
melainkan dengan keliru: dan barang 
siapa bunuh seorang Mu’ min dengan 
keliru, 585) maka (wajib atasnya) 
merdekakan seorang hamba yang 
Mu'min dan satu denda yang (wajib) 
diserahkannya kepada keluarga (si 
mati), kecuali jika mereka sedekah- 
kan. 86) Tetapi jika adalah si (mati) 
itu dari satu kaum yang jadi musuh 
bagi kamu, padahal ia seorang Mu'min 
maka (wajib atas pembunuh itu) mer- 
:dekakan seorang hamba Mu'min; £ ° ny pa 
dan jika adalah ia dari satu kaum 
yang antara kamu dan antara mereka 
ada satu perjanjian, maka (wajib atas 
pembunuh itu) satu denda yang (mesti 
diserahkan) kepada keluarga (si mat) 
dan (wajib ia) merdekakan seorang 2 
hamba Mu'min; tetapi barangsiapa “ 
tidak dapat, 583) maka (wajib atas- 
nya) puasa dua bulan berturut-turut, 
sebagai (pemberian) taubat dari Allah, 
karena Allah itu Pengetahui, Bijaksana. 


93. Dan barangsiapa membunuh 
seorang Mu'min dengan sengaja, maka 
balasannya ialah jahannam yang ia 
akan kekal padanya, dan Allah murka 
atasnya, dan Ia la'nat dia dan Ia sedia- 


585) Dengan tidak sengaja. 


SO ya OB, ar 
MRT 
KAP PURA 
3! A Ah 4 a aa 
ae Kk Ol Í! á 


Pe PN Oo K 


GA NIS Kd 
"Kn Ana da ab E aga 


rah Éb 


& Naga: s K SE 
A S & Pa 
KPT re 


a r A 


g 
ertr, 


EERE 
AI SEGI AMI 


(7 ECAA 


Ea, SA ka Te AY 


A EL. bejana fer A 
MEA Lai aué 


586) Yakni, kalau keluarga si mati tidak mau menuntut denda tersebut atau 
sedekahkan (kembalikan) denda itu, maka terlepaslah si DERN tadi daripa- 


da kewajibannya. 


587) Maksudnya, tidak wajib ia bayar denda. 
588) Yaitu tidak mampu membayar denda dan tidak mampu memerdekakan 


hamba. 


181 


Surah ke 4 — AN —NISA' Juz’ ke 5 
B : a : LP ae Ie 1 
kan baginya siksa yang besar. 88?) 1241 2117 ss As TAN 
i ea ba ) ia 


: : | ' P # oS y’ 3 Ph,” 

94. Hai orang-orang yang beriman ! 13 gl SIN 4£ 
apabila kamu pergi (berperang) di ja- DE : 7 AN D D 
lan Allah, hendaklah kamu yakinkan, Pon Sg AN | Ran p 
dan janganlah kamu berkata kepada 7, 33 “YY A P 

` ` 3 o | .. ô # d P. r # 
“orang yang memberi salam kepada SA MBA 3 

kamu : "Engkau bukan Mu'min” AA GI LOR LNG 
(karena) kamu maukan benda peng- ©) YEL YAAA PALI 
hidupan dunia, padahal di sisi Alah ve 4 702Z pak aa 
ada beberapa banyak harta. Begitulah dn a Aw pe 
juga keadaan kamu lebih dahulu, lalu < p: 7 SR la A 
Allah beri kurnia atas kamu. Lantaran 4 AS SEA dai 
itu, yakinkanlah, karena Allah itu S LGP ao e 37 
adalah amat Mengetahui apa-apa yang ail Sa Sa E 
kamu kerjakan, °°) Lan 0322r NA 


P. 
ASLI 
Isa n Lot, êT, P 
Peka - 2 pkai : 
r? r E E- 
- 95. Orang-orang yang duduk dari LK e ° D 40 
Mu'minin yang tidak berhalangan itu, 2 301 so oge 
» b P 
tidak sama dengan mereka yang ber- < glass ro” 
perang di jalan Allah dengan harta - AN Aa PAN Au 
| LAU rbu Gema! 








589) Ada ulama paham, bahwa perkataan kekal di neraka yang tersebut itu, 
artinya akan tersiksa satu masa yang panjang, karena membunuh itu bukan satu 
kekufuran. 

Ada yang paham, bahwa orang yang bunuh Mu'min itu akan kekal di neraka, 
kalau ia mati dengan tidak bertaubat. 

Ada macam-macam lagi paham orang di tentang Ayat ini, tetapi semua itu tidak 
luput daripada mengatakan, bahwa membunuh itu satu dosa besar yang sebesar- 

sarnya. | 

590) Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu pergi berperang karena 
Allah di satu negeri, maka hendaklah kamu dapat keyakinan, bahwa yang kamu 
akan bunuh itu bukan Mu'min: dan siapa-siapa memberi salam kepada kamu, 
janganlah kamu katakan dia bukan Mu'min, dan janganlah kamu bunuh dia, sebab 

endak mendapat harta rampasan, padahal di sisi Allah ada banyak harta yang 
kamu sukai, Mu'minin di negeri-negeri kafir itu, lantaran takut kepada orang-orang 
kafir, maka mereka tidak nyatakan ke Islaman mereka melainkan sesudah kaum : 
Islam masuk ke situ dan sesudah dapat keberanian. Begitu juga kamu, dahulunya 
menyembunyikan ke Islaman kamu di Makkah, dan kamu tidak nyatakan melain- 
kan sesudah Allah beri kurnia atas kamu, yaitu sesudah 'Umar masuk Islam dan 
memberanikan kamu. Oleh yang demikian, yakinkanlah lebih dahulu, karena 
Allah itu amat Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. 


182 


duz’ ke 5 (PEREMPUAN-—-PEREMPUAN) Surah ke 4 





A 1 p 
harta mereka dan diri-diri mereka. e | Dana 
Allah muliakan mereka yang sungguh- 2 in 
sungguh bekerja dengan harta-harta Nara Ai 


mereka dan diri-diri mereka, lebih ° NA AT 
satu derajat daripada orang-orang | — : 
yang duduk; tetapi tiap-tiap satu dari na TAU) kaa e j 2 
dua golongan itu, Allah telah janjikan 7 23i, 44 --- PE 4 

kebaikan, dan Allah lebihkan yang Ki Vf A33 z 


bekerja keras atas orang-orang yang | “ p Pp US 23 9 
duduk, (dengan) ganjaran yang besar. 12 2, 
"3 Malas!" PA pas Je 


96. (Yaitu) beberapa derajat dari- 4“. " --A 477? 
o dina la A1 
padaNya dan keampunan dan rahmat, NI 4 3 5 


karena adalah Allah itu Pengampun, 1 ? 5 “ai Aa Ea Si p 9 


Penyayang. 8?) 
Cena 
JI 


r. A 


- 3 2 a 
97. Sesungguhnya orang-orang yang V D fa SAN av 
akan diterima oleh malaikat, padahal , Pan AA AR 
.. ù et b 
mereka telah menganiaya diri mereka “gs | y ag LN 
(malaikat) akan bertanya : "Di ten- CK ý É LSG AÓ 
tang apakah keadaan kamu ?” Mereka N 
jawab : ”Adalah kami tertindas di is a 
bumi”. (Malaikat) akan berkata KAPA z 
”Bukankah bumi Allah itu ada luas, AI Laci Pat 


buat. kamu berhijrah padanya aa s - j 313 PN Au 


591, 592) Mu'minin yang tidak pergi berperang di jalan Allah, padahal mereka 
tidak berhalangan kecuali menyembunyikan ke Islamannya di negeri-negeri kafir 
itu, tidak sama dengan mereka yang berperang di jalan Allah dengan harta-harta 
dan jiwa-jiwa mereka. Mereka ini Allah tinggikan satu pokok derajat bekerja yang 
ada mempunyai beberapa macam cara pekerjaan yang menjadi dasar bagi tiap-tiap 
kemajuan, Sungguh pun begitu, maka dua-dua golongan itu, lantaran keimanan- 
nya sama dan teguhnya dalam agama pun sama, Allah telah janji akan memberi 
ganjaran yang baik, tetapi buat golongan yang bekerja keras itu, Allah beri ganjar- 
an yang lebih besar, ialah derajat-derajat kesenangan di surga dan keampunan dan 
rahmat, karena Allah itu Pengampun, Penyayang. 


Ia a J 


s, 


183 


Surah ke 4 AN — NISA’ Juz' ke 5 





2 Tej Va E 
Maka mereka itu tempat kembalinya EN al s HAA ne 
izlah jahannam, padahal ia satu tem- | S ng P 

pat kembali yang jelek. ***) laah Ag 


Y8. Kecuali orang-orang yang tertin- ^ Pe 4A 


das dari laki-laki dan perempuan dan 


kanak-kanak yang tidak mampu ber- > P 35 Aca Mba | 


daya dan tidak terbuka satu jalan ; Na ô ana 


a nr 


99. Maka mereka itu mudah-mudah- 242 M | E Ap - 
an Allah hapuskan (dosa-dosa) dari 2 P sap 3 Da 3 
mereka, karena adalah Allah itu K PIAS EH PAS ALSU 
Penghapus, Pengampun. 3 

| ð P Ri rY P 
100. Dan barangsiapa berhijrah di JN a ps 
jalan Allah, niscaya ia bertemu di f 
bumi itu, tempat perlindungan yang ur ANE a 
banyak dan. keluasan: dan barang » < 01 EAA P £ 
Siapa ke luar-dari rumahnya karena IA A9 Man Tya Anna” 
berhijrah kepada Allah dan RasulNya, 4 {s4 EJEN 1? l 2 : Ba 
kemudian sampai maut kepadanya, “y 2G 
maka sesungguhnya ganiaran (hijrah) e aa! w : Pu pot e 
nya itu (wajib) atas Allah, karena e: A5 VI 


ETIE P ars 
oal ga 
Con PL ENI, 


593) Sesungguhnya Muslimin yang tertindas di aa negeri kafir, padahal me- 
reka telah menganiaya diri-diri sendiri, lantaran cinta kepada tanah air hingga ti- 
dak mau berikhtiar buat berhijrah dari tempat-tempat itu, nanti di waktu dima- 
sukkan ke neraka, malaikat-malaikat penjaga di situ akan bertanya: ''Di tentang 
apakah keadaan kamu dan agama kamu di dunja?” Mereka akan menjawab: 
"Kami di dunia di dalam keadaan tertindas: jadi, tak dapat melahirkan dan menja- 
lankan Agama dengan secukupnya.” Di waktu itu malaikat akan menyalahkan me- 
reka dengan perkataan: "Bukankah bumi Allah itu luas? Mengapakah kamu tidak 
berhijrah ke negeri-negeri Islam yang dapat kamu kerjakan Agama kamu dengan 
secukupnya?” Sesungguhnya mereka yang tertindas, tetapi tidak mau berdaya 
upaya buat mencari kemerdekaan Agama mereka dengan luasnya itu, tempatnya 
di Akhirat kelak, di dalam neraka, satu tempat kembali yang amat tidak baik, ke- 
cuali laki-laki atau perempuan atau anak-anak yang tertindas, tetapi tidak dapat 
berdaya upaya buat terlepas dan tidak dapat jalan buat keluar dari tempat-tempat 
itu. maka orang-orang yang begini, tidak disalahkan. 


184 


Allah itu Pengampun, Penyayang. AN 





Juz' ke 5 (PEREMPUAN—PEREMPUAN) Surah | ke 4 
or ? Jepo 7 

101. Dan apabila kamu bepergian di IN ae SOES. 9 1s) 
bumi maka tidak mengapa atas kamu 4 0 Ja 1 AA 3 

ap 9l (a TAN 
bahwa kamu meng-gashar sembahyang 
jika kamu takut bahwa orang-orang , e LA ol GAN Gua 
yang kafir itu akan mengganggu kamu, Lon JA Za Can 


karena sesungguhnya kafir-kafir itu eA 


adalah bagi kamu musuh yang nyata. re i Gi 2 4 Yap ai 
o 3 


4 : 
ara 
+à - 
si f P Ei ae, 
102. Dan jika engkau ada di antara 7 AH a KEF Yr 
mereka (dalam peperangan), lalu eng- J Tp pp 
kau dirikan sembahyang meng-imami Aan Un an SA AT Pi 
mereka, maka hendaklah segolongan 





O DAA ACAK ND 7. 
dari mereka berdiri bersamamu, *? 4) “gx ia, Siaa et , 
dan hendaklah mereka pegang BAN á Lg o$, 5 r F Pap AA s6 
senjata mereka: lantas apabila mereka pa 2 
| 595 klah * 
sudah sujud, ) maka Toe 2 a KAP 
mereka ada di belakang kamu; ) 


lantas hendaklah datang segolongan: Feat TN 


lain yang belum sembahyang, maka „p ge Sha 
hendaklah mereka sembahyang ber- PA Any C 3 san 
samamu, î? 7} dan hendaklah mereka aa £ Angs , 1 P 
ambil penjagaan mereka dan (pegang) Yr ga 2 ap 
senjata-senjata mereka. Orang-orang " Sa 1 HL 3 : s 
yang kafir itu ingin jika kamu lalai L a Pa pa er 


daripada senjata-senjata kamu dan * C) A a 38 
barang-barang kamu, lantas mereka ! cara pr, Ni f P 


U RIEF rap 





594) Maksudnya berdiri di belakangmu. 

595) Yaitu sesudah sembahyang satu raka'at bersamamu. 

596) Yakni, mereka yang sudah sembahyang satu raka'at itu pergi mundur ke 
celakang buat menjaga musuh. 

597) Yaitu sembahyang satu raka'at. 


185 


Surah ke 4 AN — NISA' Juz' ke 5 





bisa menyerang atas kamu satu 
serangan. Tetapi tidak mengapa atas 
kamu — jika ada halangan bagi kamu 
dari hujan atau adalah kamu sakit — 
bahwa kamu taroh senjata-senjata 
kamu, tetapi hendaklah kamu ambil 
penjagaan kamu. Sesungguhnya Allah 
telah sediakan bagi orang-orang kafir 
itu 'adzab yang menghina. 


103. Lantas apabila kamu. telah se- 
lesaikan sembahyang itu, maka hen- 
daklah kamu ingat kepada Allah 
sambil berdiri dan sambil duduk, dan , 
sambil (berbaring) atas rusuk-rusuk " 
kamu. Tetapi apabila kamu telak 
tenteram, maka hendaklah kamu diri- 
kan sembahyang (seperti biasa), kare- 
na sesungguhnya sembahyang itu ada- 
lah atas Mu'minin satu kewajiban 
yang ditentukan waktunya. 


104. Dan janganlah kamu lemah 
tentang mengejar kaum itu, “?5) 
Jika adalah kamu merasa sakit, maka 
mereka (juga) merasa sakit seperti 
kamu merasa sakit, tetapi kamu 
mengharap dari Allah (ganjaran) yang 
mereka tidak harapkan: dan adalah 
Allah itu Pengetahui, Bijaksana. 


105. Sesungguhnya Kami telah 
turunkan kepadamu Kitab (ini) deng- 
an (membawa) kebenaran, supaya 
engkau menghukum di antara manu- 
sia dengan (faham) yang Allah unjuk- 
kan kepadamu, dan janganlah engkau 
jadi pembela bagi orang-orang yang 
khianat. 


598) Maksudnya musuh kamu. 
186 | 


aKes of S 83 ə 
aan Ang r 


P 
Pa 
PAN A? A 


San BU KEL SI 


ARA ARE TN 
K e22, 


giam 
HA Sen pan 
ÁE o 
CEOS 


ey 


AKN KAN pola 
289 KAN yy 
o9 82, 482E EP Da 
TITFA 
CALEN 
LEN AS. o 
Dana aa 
CE So S: SATA 


SAMA, Ya SN 
|7 3 7 


.. P 


Juz’ ke 5 (PEREMPUAN PEREMPUAN) Surah ke 4 


f o 


106. Dan hendaklah engkau min- £ KA OI RELA v 
takan ampun kepada Allah, “””) SAN YAN PA erna D 
karena sesungguhnya adalah Allah 2,9923 2 SK 
itu Pengampun, Penyayang. Eman 


107. Dan janganlah engkau mem- LN ONE, 1 vV 
bela orang-orang yang. mengkhianati , oI pA’ 
diri mereka, °°) karena sesungguh- AI a VW 9 EK 
nya Allah tidak suka orang yang p LE A Pp, 44 AN 
khianat, yang berdosa. SA 65 5 K3 

1? 
108. Mereka bersembunyi daripada ÉN Iya W PATIN VA 
manusia, tetapi mereka tidak besem-. TEPE P 
bunyi daripada Allah, padahal Ia ada $8 EIAN EHF 3 
bersama mereka di waktu mereka 2a, 
mengatur-atur, pada malam, perkataan ‚gvo ni 
yang Ia tidak ridla, SS! ) karena adalah 


P a? | 
Allah itu Mengepung apa-apa yang Ce 2 a63. Tp 2 ngan) 


ed Pn Ma 


pa edan 


aan te 
P. 


mereka kerjakan. ***) ge 19I a 
Une o Aan 


| z EPAL 
109. Awas! kamu (ini) orang-orang p DET PS 1-4 
yang telah membela mereka itu di- , “4,24. A a 
penghidupan dunia. Maka siapakah We C3! sd Bs 
yang akan membela mereka pada hari .. 4.1, ce. eo! LL IL 
Kiamat ? Atau siapakah yang akan an aa 


jadi pengurus atas mereka ? 0017 IS 2. 1 


M tsa sr 
110. Dan barangsiapa mengerjakan 5 renon ie 
kejahatan atau ia menganiaya diri- TEPE E 
nya, °?) kemudian ia minta ampun p ASIa aaa a pa 
kepada Allah, niscaya ia dapati 7 


Allah itu Pengampun, Penyayang. |7 Pe 2) 5 D JH AH 


599) Yakni, mintakan ampun bagi orang yang bersalah atau berdosa di antara 
mereka yang datang kepadamu buat minta keputusan. ' 

600) Yang hendak menipu orang lain, dinamakan pengkhianat pada diri sen- 
diri. 

601) Maknanya mengatur tipu daya buat dimajukan di dalam perkara buat 
membela orang yang salah. 

602) Yakni, apa saja mereka katakan atau kerjakan tidak akan terluput dari- 
pada pengetahuan Allah. 

603) Yaitu kerjakan sesuatu yang akan membahayakan dirinya. 


187 


| 


Surah ke 4 AN — NISA’ | Juz’ ke 5 


111. Dan barang siapa kerjakan (AG KAS GA Wi 


satu dosa, maka tidak lain melainkan 


ia usahakan dia buat kecelakaan < 2 p 
dirinya, karena adalah Allah itu LD, dm SE A 


- Pengetahui, Bijaksana. Iu S; 4 Nah 
112, Dan barangsiapa kerjakan satu 7 na tni Ur 


kesalahan atau satu dosa, kemu- Ad KE SE 
dian ia tuduhkan dia atas seorang A a3 VU A WAN Taka 
yang tidak bersalah, maka sesungguh- ” D na ý Ang > 
nya ia memikul satu dusta dan satu | Sal Ai 9 - 1 
dosa yang nyata (pula). a ENA jaa 


? Ly 4 P ; 
113. Dan sekiranya tidak ada kurnia p a pY 9g 


Allah atasmu dan rahmatNya, niscaya & “4 G1132 0 % P 
segolongan dari mereka berikhtiar Maana 

akan menyesatkanmu, padahal mereka p „Aero pa ð 
tidak akan menyesatkan melainkan PP e 2" Singa 
diri mereka (sendiri), dan tidak akan a 3,3 “1 o 
mereka bahayakanmu walaupun sedi- 2 | Sag 


kit, karena Allah telah turunkan Y 475,” - Pr “LI Sa 
uu Ki ij 5 yA 


atasmu Kitab dan kebijaksanaan, dan ja 
Ia telah ajarkan kepadamu apa yang *4” “GS 1. Sur un 
engkau belum tahu, dan adalah kurnia Hs u . 


Allah atasmu itu besar. SEA ai "CG JG CHY f E 
| CAK TU į K 
| : K Pa x 

114. Tidak ada kebaikan pada ke- a Di Qs se 


an dari bisikan-bisikan mereka ' | Baya na aan 
pada malam, kecuali orang yang «4 |. S| 
menyuruh bersedekah atau kebaikan ? pera Hana m ai 
atau perdamaian antara manusia, lan- HA r HK (Mn 9! 
taran barangsiapa berbuat yang demi- Lt 2 tape, 
kian karena hendakkan keridlaan-ke- Gu Go Poe ap da 
ridlaan Allah, maka nanti Kami beri Ti ia 

kepadanya ganjaran yang besar. ja K3 SL dd 


TA HH 


sa P 


115. Dan barang siapa memusuhi Jan CELIO no 


- 


Juz' ke 5 (PEREMPUAN-—-PEREMPUAN) Surah ke 4 





Rasul itu sesudah ternyata baginya «4 i f ji Dona AS F na ‘á 
jalan yang lurus tetapi ia turut jalan z 
(mereka yang) bukan Mu'minin, maka tas Y t N jz A EE $ 
Kami akan palingkan dia kemana ia 4 AE 
berpaling, dan Kami akan panggang 4 z : & aa, A JI, 

dia di neraka, padahal ia itu satu tem- ` n j 
pat kembali yang jelek. Vaa dj AN ,g 

f, E a p 


116. Sesungguhnya Allah tidak akan 3 x a á Sa A) Ih 
mengampunkan (dosa) yang Ia dise- o 


kutukan, ° 4) tetapi Ia akan mengam- A a 3 Ah | 
puni selain dari itu bagi siapa yang Ia ey Pa Ng Ag 2 ey 


kehendaki, karena barang siapa menye r 4, L GE Ioa a 4 25 AG f 
kutukan Allah, maka sesungguhnya ia 5 ih 
telah sesat, satu kesesatan yang jauh. H r aN s Pera Pe Menata 


...i. 


293 


tg | 


ej a L aftr o 


117. Tidak mereka menyeru yang AL IYA dea ' 
P 
f 


lain daripada-Nya, melainkan perem- EO jA 
puan-perempuan, dan tidak mereka Yi ES ay 9 ACAN Vy! 
menyeru melainkan setan yang dur- 204 
haka. 895) Aya las 
118. Allah telah la'natkan dia, dan 3 AA A ak 


ia telah berkata : "Sesungguhnya Ne J: p 

akan ambil daripada hamba-hambaMu A E 

satu bahagian yang tertentu” “"5) Ls, AA ena Da 
PETE 2 7 

119. "Dan sesungguhnya aku akan LEAN, KA 3 be 

sesatkan mereka; dan sesungguhnya agan gue N 

aku akan lalaikan mereka; dan sesung- jl $) KE | Na 

guhnya aku akan suruh. mereka, hing- £ Yana PJ ha Ta 

ga mereka akan belah kuping bina- & 3 la 

tang-binatang ternak: dan ana a a AT Ka 

nya aku akan suruh mereka, hingga Kg 


mereka akan mengubah bikinan IS ha AE 


An 


604) Kecuali kalau penyekutu itu masuk Islam. 

605) Kaum musyrikin itu berdo'a dan menyembah, selain dari Allah. berhala- 
berhala yang umumnya dinamakan dengan nama-nama perempuar., dan ti 
ma menyeru, berdo'a, menyembah, menurut perintah, melainkan setan yang 

urhaka. 

606) Allah telah laknat syaitan, yakni, telah jauhkan dia daripada rahmat-N ya; 
dan sean telah berkata kepada Allah: "Sesung nya aku akan ambil 
hamba-hamba-Mu satu bagian yang tertentu,” yakni, oleh sebab manusia ada 
mempunyai hawa nafsu, maka aku akan ambil bagia nku, yaitu aku akan ganggu 
mereka seberapa jauh yang dapat aku ganggu. 


189 


Surah ke 4 = AN —NISA' Juz’ ke 5 


LENN 


| 2 0 9. / ? 9 
Allah”. Dan barangsiapa menjadikan 4 11 43,» Nag x | 
setan sebagai pemimpin selain dari 7 Pr o4 Fa day! 
Allah, maka sesungguhnya rugilah ia, E t Éi 7 P3 ors 
satu kerugian yang nyata, ORREN Lya sa AA 


| D 220 0“, III 2 
120. Ia beri perjanjian kepada mere- (4 an 
ka, 508) dan ia lalaikan mereka, pada- s marg PY AA 


rP sai : 4 031 53 3 r 
Hal setan tidak janjikan Tg me yA T TAI Dua AA Pan 


reka melainkan tipuan. 
IOs 20? S 
121. Mereka itu, tempat kembali AE Bh G Ís 3K Wi 
mereka ialah jahannam; dan mereka # ay. | 
tidak akan dapat lari daripadanya. E: TETS, PAN, 2 
sr os A 
. 122. Dan orang-orang yang beriman sais PAN Yr 


dan beramal shalih itu, Kami akan Lo í 
masukkan mereka ke surga-surga yang “7 at a a 


+ o 


mengalir padanya sungai-sungai, di 3 NG Ves 


dalam keadaan kekal padanya, selama- - 


lamanya, sebagai satu perjanjian Allah Na Are sh 70 
yang sungguh-sungguh, karena bukan- aiiis OR 


kah tidak ada yang terlebih benar a e o a as? AE 
omongannya daripada Allah ? 
$ O sa 
Mas 


123. Bukan angan-angan kamu dan Bug Seal x YY 
bukan angan-angan ahli Kitab. Barang 
£ of? pan, š 
RA ESIA 


siapa mengerjakan kejahatan, ja akan 
dibalas dengan itu, dan tidak akan ia 

dapat selain dari Allah, seorangpun J )g AaS Si y; 3: bus SE 
pengurus dan tidak seorangpun pe- ' ga ag 


nolong, *'!*) CAN aF AD 


607) Setan akan berkata lagi: "Sesungguhnya aku akan sesatkan hamba-ham- 
ba-Mu, dan aku akan bikin mereka lalai daripada amal yang shalih dan lalai dari- 
lada bertaubat, dan aku akan ganggu dan hasut mereka, hingga mereka belah te- 
inga binatang- -binatang ternak untuk jadi persembahan terha ap berhala-berhala, 
n aku akan ganggu dan hasut, hingga mereka ubah pembikinan Allah, yaitu aku 
akan bikin manusia jauh dari ada agama- -Mu yang Engkau namakan bikinan-Mu.” 
608) Yakni, setan memberi perjanjian yang banyak-banyak kepada manusia. 
609) Pemberian janji dari setan dan gangguannya itu adalah dengan peranta- 
raan ilham yang jelek kepada hawa nafsu manusia, sedang perjanjiannya itu hanya 
tipuan dan dusta. 
610) Kaum Muslimin berkata: "Agama kamilah yang benar.” Kaum ahli Kitab 
(Bersambung di halaman 191) 


190 





Juz" ke 5 (PEREMPUAN—PEREMPUAN) Surah ke 4 


124. Dan barang siapa mengerjakan SEA Sa a, 
kebaikan-kebaikan dari laki-laki atau $ 


p Ty Pa Lolay 
perempuan, padahal ia Mu'min, maka Dera ala Sin 
mereka itu akan masuk surga: dan Na uk Ca 
ni : Ý; aah Udan cone 


tidak akan dianiaya mereka (walau- 


| iki benl AI RI 
Sea | PI 5 1 5 
o 4, bo Jp ar A 
125. Dan siapakah yang sebih bagus Aa oya a y 2. 
agamanya daripada orang yang me- , 3 UPPE PE 
nyerahkan dirinya kepada Allah, pada- IIA AN A9 - 
hal ia berbuat kebaikan, dan ia menu- 
rut agama Ibrahim yang ikhlas ? aU! ak 3, Et 


Lantaran Allah telah jadikan Ibrahim lal re Ker: TP 3 Kalis 
itu kekasih-Nya. f ae 
VOEN 


pa £ 


126. Dan kepunyaan Allah-lah apa- 17” 4”' Su 914 & 

: | n bgt Goa WA 
apa yang di langit dan apa-apa yang a A 2 
di bumi; dan adalah Allah itu Meli- P KA OKE 
puti tiap-atiap suatu. *'') SA pa ae 


wa.” 


Joronr 
127. Dan mereka akan minta kete- Ane A Cw Aiad yg YY 
rangan kepadamu di tentang perem- a a ca 


La P Aa 233 7 
Sea Jab Kama Katakanlah : "Allah HAVT SERTEN 


an memberi keterangan kepada 
kamu di tentang mereka, dan (juga) 
apa-apa yang dibacakan kepada kamu $ kg IS T par: 
di dalam Kitab (ini), di tentang anak- Gan i 
anak yatim perempuan yang kamu ti. Ú ESI) YAN CS! 
dak mau berikan kepada mereka apa í aa Pe ss de D 
yang diwajibkan untuk mereka, pada- ai ME D A AS 
hal kamu suka bernikah dengan 


itu i j Ler OI GNI AT, 
mereka, dan (begitu juga) di tentang PEM DAN YER 


.. f 
berkata: "Agama kamilah yang benar.” Maka Allah berkata: "Semata-mata 
omongan dan angan-angan dari kamu dan dari ahli Kitab itu tidak jadi agama. Sia- 
pa-siapa beramal jahat, ia akan dapat ganjaran jahat, dan ia tidak akan dapat se- 
prang pun pengurus atau seorang pun penolong selain dari Allah.” 
© G11) Yakni, tidak ada apa pun bisa terluput daripada pengetahuan Allah. 


191 


Surah ke 4 AN —NISA! Juz' ke 5 
| pA’ e? r 


anak-anak yang lemah; padahal Sa Asa yy 2 5 0 K 3 £ Ta 
(kalau) kamu urus anak-anak yatim 


itu dengan adil, dan (kalau) kamu A3. PA Aam 





kerjakan apa-apa kebaikan, aa Sa 3 : 
nya adalah Allah itu Mengetahui Uu Kakan so Kitab 
akan dia. 81?) 


128. Dan jika seorang perempuan IA 1 - Sal 019 3 WA 
takut “(terbit) dari suaminya keben- 


cian atau perpalingan, maka tidak Koyi s) Vai | ep 


mengapa atas mereka berdua mem- (3 ea ar 
bikin satu perdamaian antara mereka rao X 
berdua, karena perdamaian itu baik, „7 RUPTAR Z HE - 2 
padahal hati (manusia) itu diberi ana nu 
33, .. " 
Komo | 


perangai kikir, tetapi jika kamu ber- 4 oh a D T 

buat baik dan kamu berbakti, maka yan Dy pa 
sesungguhnya adalah Allah itu amat |“ > ues abi pi LN 
Mengetahui apa yang kamu kerja- pesan Z 7 . 
kan. 61 13 gk 

129. Dan kamu tidak akan bisa adil 8 420 X0 6142 ya 
(betul-betul) di antara perempuan- "== aa 13 


perempuan, walaupun kamu mau o2 e77 AA z 294 
To s NA 2 99 5 AANG Ge pa 


a 


RAN 


sungguh-sungguh, lantaran itu jangan- 


lah kamu condong secondong- con- CASA, oy NAK © SA 


dongnya, hingga kamu tinggalkan 





612) Muslimin akan minta keterangan kepadamu di tentang mengurus perem- 
puan-perempuan. Katakanlah kepada mereka, bahwa Allah akan memberi kete- 
rangan kepada kamu di tentang mereka, dan juga kamu bisa dapat keterangan di 
Ayat-ayat yang dibacakan kepada kamu di dalam Qur'an ini tentang anak-anak ya- 
tim perempuan yang biasanya kamu tak suka berikan harta-harta mereka, dan juga 
kamu suka bernikah kepada mereka supaya harta mereka tetap di tangan-tangan 
kamu: dan begitu juga Ayat-ayat yang telah dibacakan kepada kamu di Qur'an ini 
bisa memberi keterangan kepada kamu di tentang anak-anak yang lemah, yaitu 
anak-anak yatim laki-laki-yang biasanya kamu makan hak pusaka mereka yang di 
tangan-tangan kamu: padahal kalau kamu urus anak-anak yatim itu dengan adil, 
dan kamu berbuat kebaikan, maka sesungguhnya Allah akan beri ganjaran yang se- 
cukupnya, lantaran Allah itu Mengetahui sekalian amal kamu. 

613) Jika seorang perempuan takut bahwa suaminya akan benci, tak suka atau 
berpaling, tinggalkan dia, maka tidak ada halangan atau larangan atas mereka 
berdua membikin satu perdamaian, dengan mengalah seorang sedikit, walaupun 

ang demikian itu berat, lantaran hati manusia memang berperangai bakhil dan 
kikir, tak suka menghilangkan haknya, tetapi jika kamu berbuat kebaikan dan 
kamu berbakti, yaitu kamu jauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyakit- 
kan hati perempuan-perempuan, maka sesungguhnya perkiratan kamu itu dike- 
tahui oleh Allah dan Allah akan balas sebagaimana mestinya 


192 


Juz’ ke 5 (PEREMPUAN—-PEREMPUAN) Surah ke 4 


LA o s 
seorang perempuan sebagai satu benda Aen i 119 CIA K 
yang tergantung padahal jika kamu g å 
berbuat damai dan kamu peliharakan 
diri kamu, maka sesungguhnya adalah 
Allah itu Pengampun, Penyayang.“ '*) AU 





| PENES 
130. Dan jika mereka berdua ber- “Aala auala we 
pisah maka Allah akan cukupkan AA ya Bab ola iy 


» 1 ý # A - 
tiap-tiap (seorang) dengan kurnia-Nya, S a $ an Pd ea : Yg 
karena adalah Allah itu Luas (kurnia- AN i 2. o? 


Nya), Bijaksana. 6'5) (? sa GA | 7 F 
" su p 


; 1 4, ` D-a 
131. Dan bagi Allah-lah apa-apa yang l goal Sg yy 
di langit dan apa-apa yang di bumi; a PERA r E 
dan sesungguhnya Kami telah pesan OWT, An 3 va lag 
kepada mereka yang diberi Kitab o P Kn? 2 -9 Sh 
dahulu daripada kamu dan (juga J5 HAL IN: 


7, 2 3 Pa 
kepada) kamu : "Hendaklah kamu - 4 2 K l AISG 5 
berbakti kepada Allah, karena jika D2 3 s3 Pa 

2 of - 


ê 
kamu kufur, maka sesungguhnya sez w b -| SE 
bagi Allahlah apa-apa yang di langit A Aa» Du D9 


| | ah Naa A #1 L 
dan apa-apa yang di bumi, dan adalah. 4 >, Yng r A | 
Allah itu Kaya, Terpuji”. : Mapan Da na 

€ P A 


i $ 

132. Dan bagi Allah-lah apa-apa Vape GU Ang AY 
yang di langit. dan apa-apa yang di 37,” erat A 
bumi, dan cukuplah Allah sebagai ARA DIN 
Pengawal. ga 


614) Kamu yang beristeri lebih dari seorang, walaupun mau berlaku adil yang 
se-benar-benarnya, hingga di tentang cinta dan sayang, tidak akan bisa. Lantaran 
itu, janganlah kamu condong secondong-rondongnya, yakni janganlah kamu 
sangat berat sebelah di tentang cinta dan kasih sayang kepada seorang isteri hing- 
ga kamu tinggalkan isteri yang lain sebagai satu benda yang tergantung tak diper- 
dulikan, padahal jika kamu berbuat damai dan kamu pelihara diri-diri kamu dari- 
pada berat sebelah itu, maka sesungguhnya Allah akan ampunkan kesalahan kamu 
dan akan sayang kepada kamu, lantaran Allah itu Pengampun dan Penyayang. 

615) Jika laki-laki yang berat sebelah tadi ceraikan isteri yang ia tidak kasih 
Itu, niscaya Allah lepaskan keperluan tiap-tiap seorang daripada laki isteri itu de- 
ngan kurnia-Nya, yaitu dengan memberi suami lain kepada isteri itu dan memberi 
isteri lain kepada laki-laki itu, supaya masing-masing bisa hidup dengan sentosa, 
karena Allah itu Luas pemberian-Nya dan Bijaksana di. tentang mengatur hukum- 
hukum yang berhubungan dengan rumah tangga kamu; ` 


:193 


Surah ke 4 AN — NISA' ' Juz' ke 5 





133. Jika Ia kehendaki, niscaya Ia Lii: KG TENE joper 
hapuskan kamu, hai manusia ! Dan ia 


akan adakan orang-orang lain, karena Ro Lot pen 
adalah Allah, atas yang demikian itu, = TA Ir 


amat Berkuasa. | je Fe 9 D3 3 3 As A 


134. Barangsiapa mau ganjaran Kost oE Ter 
dunia, maka di sisi Allah ada ganjaran ` : 


dunia dan Akhirat, dan adalah Allah $ aay! ME Ie D E? AI daa 
itu Pendengar, Penglihat. 1 81,8 
Io? aga a o6 9 
uh 
135, Hai orang-orang yang ber- Era BAK pas 


iman ! jadilah manusia yang mendiri- 

kan keadilan, yang jadi saksi karena 4 AU AN AS 
Allah, walaupun atas diri-diri kamu 

atau dua ibu-bapa (kamu) dan keluar- w7, Adi KAS KÉ 
ga (kamu) yang hampir. Jika ia kaya 2o 7 

atau fakir, maka Allah lebih hampir 3 1 KG CA? Bo lp 
kepada mereka berdua, Lantaran itu, - 2. , 
janganlah kamu turut hawa. sebab Moga JI ec tyi i 
dikhawatiri kamu akan berpaling , a Ie 
(dari kebenaran), karena jika kamu One i Se 
putar persaksian atau kamu ber-, 

paling, maka sesungguhnya adalah AR SÚ Dey uE 
Allah itu amat Mengetahui apa-apa pi pe, 


yang kamu kerjakan. 818) | yaaa OS Kb OK 


136. Hai orang-orang yang beriman! Ia 1 WA SWÉ Na 
berimanlah (sungguh-sungguh) kepada 


Allah dan Rasul-Nya dan (kepada) SI ja) tx MATETE 


NS 


616} Hai kaum Muslimin! jadilah manusia yang adil dan jadilah penyaksi-pe- 
nyaksi, dan terangkanlah apa-apa yang kamu tahu, walaupun persaksian kamu 
akan merugikan ibu bapa atau kaum keluarga kamu. Jika orang'yang kamu jadi 
saksi atasnya itu kaya atau miskin, jangan kamu perduli, karena Allah lebih ham- 
pir kepada mereka vang kaya dan yang miskin. Allah akan urus mereka. Lantaran 
itu, janganlah kamu menurut hawa nafsu, karena dikhawatiri bahwa kamu akan 
berpaling dari jalan yang benar, karena jika kamu putar lidah, tidak menjadi saksi 
yang benar, atau kamu tak mau jadi saksi, padaha! kamu tahu hal itu, maka se- 
sungguhnya Allah akan balas perbuatan kamu itu, lantaran Allah amat Mengetahui 
apa-apa yang kamu kerjakan. | 


194 


Juz ke5 (PEREMPUAN--PEREMPUAN) Surah ke 4 





Kitab yang Ia telah turunkan atas 
Rasul-Nya dan (kepada) Kitab yang 
la telah turunkan lebih dahulu: 
karena barangsiapa tidak percaya 
kepada Allah dan malaikat-Nya dan 
kitab-kitabNya dan Rasul-RasulNya 
dan hari Kemudian, maka sesungguh- 
nya sesatlah ia satu kesesatan yang 
jauh. | 


137. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman, kemudian kufur, kemudian 
beriman, kemudian kufur, kemudian | 
bertambah kekufuran mereka, Allah 
tidak akan beri ampun bagi mereka 
dan tidak akan Ia tunjukkan bagi 
mereka satu jalan. "'”) 


138. Khabarkaniah kepada orang- 
orang munafik itu bahwa adalah bagi 
mereka adzab yang pedih. 


139. (Ialah munafik-munafik) yang 
mengambil kafir-kafir sebagai ketua, 
tidak Mu'minin. Apakah mereka cari 
kemuliaan di sisi mereka (yang kafir) & 
itu padahal sesungguhnya sekalian 
kemuliaan itu adalah bagi Allah ? 


140. Dan sesungguhnya Ia telah 
turunkan atas kamu di dalam Kitab 
ini : “bahwa apabila kamu dengar 


IN dg SN 
P. Ji 


CATA 


ata 7 7 


ARI Una 
Ju 
va, AA GAN Ar v 


03 za L? IN sea EF 
bo na Pap 


Dena 


.... 


11 0. ? “ z 
ir P Ka y 


Pi 


Sena rą 
RAYS An 


Sena 
(E7 a 


. ypy ° 


Kar 1 AA 
PAUS 


.. f 


617) Sesungguhnya orang-orang munafik itu mula-mula beriman, lantaran me- 
lihat kemenangan Islam, kemudian kufur, karena melihat kekalahan Islam: kemu- 
dian beriman pula, sebab melihat kejayaan Islam: kemudian kufur lagi dan bertam- 
bah kulur mereka hingga menyusahkan kaum Muslimin. Allah tidak akan beri 
ampun kepada mereka, yakni orang-orang yang demikian ini tidak boleh dianggap 
dan tidak boleh diterima lagi jika mereka mengaku beriman, karena orang- orang 
yang begini, Allah tidak akan bukakan jalan yang lurus baginya. 


195 


Surah ke4 AN — NISA’. Juz’ ke.5 





| pn 2131 LN, -À 
ayat-ayat Allah, tidak dipercayai dan 1 Yg ga A0 AI SL 
diperolok-olok, maka janganlah kamu 4,04, , essor 40, 
duduk beserta mereka, hingga mereka SARA 19 Asas AS U- 
masuk di dalam omongan yang lain, 0A 9 pes, blah 
karena sesungguhnya kamu, di waktu 2 Al Ta a 3! o ya 


” 


itu, serupa mereka”. Sesungguhnya . S i Zi 034 t be 
Allah akan kumpulkan orang-orang AN D ear NI 
munafik dan ‘kafir bersama-sama di “4, . 17 Yu PETA Sa 1 - 
jahannam. 815) Mad j aa 

f ò 2 P - KAI 


ts # >+ L] 


a J 20 Gp er y0,P 2 
141. (Mereka itu ialah) orang-orang Dg yun CPA 10 


y r 


yang menunggu-nunggu (perubahan) sfa y o, Seso 2 zo 
atas kamu, yaitu jika kamu dapat ke- Gae SN SKY | 
menangan dari Allah, mereka berkata: SAN 

“Bukankah kami beserta kamu?” dan DT 
jika orang-orang kafir dapat bahagian o 41 "A4 Ça 220, 48 
(baik), mereka berkata : "Bukankah Un Dh Ona KN 
kami telah mengetuai kamu dan » Sort 205122 a 
telah. memalingkan kamu daripada 3 24 

kaum Mu'minin?” Lantaran itu,Allah I 77.7 4L? DA 
akan menghukum di antara mereka an Saga | Ca 
di hari Kiamat : dan Allah tidak jadi- 474111041 Set eren Gr 
kan satu jalan bua; orang-orang kafir Set an 3 NA. 


è 
„Y 


n E a 


ea 3t 2 o o S 
atas Mu'minin. £! °) P EN e 
aa ja AE Cra KAY ai 
| Ra , r 

-> sa 


618) Sesungguhnya Allah telah turunkan atas kamu dalam Qur'an, satu Ayat 
. yang maksudnya, bahwa janganlah kamu duduk beserta kaum munafik dan kafir 
yang apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan mereka, ` 
tidak mereka percaya Ayat-ayat itu dari Allah, dan mereka ejek-ejek dan permain- 
mainkan, maka janganlah kamu duduk di satu majlis bersama mereka, hingga me- 
reka masuk di dalam pembicaraan yang lain, karena kalau kamu ada di situ, pa- 
dahal tak dapat kamu mempertahankan dan memuaskan mereka dengan jawaban 
kamu, berarti kamu setuju dengan celaan mereka, maka orang yang setuju dengan 
munafik dan kafir itu hukumnya sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan 
kumpulkan kaum munafig dan kafir bersama-sama di jahanam. Lantaran itu, ja- 
nganlah kamu samakan diri-diri kamu dengan mereka, | 
619) Munafigin yang tersebut di Ayat 140 itu, ialah mereka yang menunggu- 
nunggu perubahan yang akan mengenai kamu, yaitu jika kamu dapat kemenangan 
(Bersambung di halaman 197) 


196 


Juz' ke 5 (PEREMPUAN-PEREMPUAN) - Surah ke 4 


OI po 
142. Sesungguhnya orang-orang Da FENIR RIS VP 
munafik itu menipu Allah: dan Allah DAA 


(balas) menipu mereka: dan apabila BAN 13) ana, ab 9 LA 


mereka berdiri kepada sembahyang, rier? A 
berdirilah mereka dengan malas E B3 CA 4! 


mereka unjuk-unjukkan (amal mereka HS ye AEA CRA aj yg 
kepada) manusia; dan mereka tidak 1249 D J n 


ingat kepada Allah melainkan sedikit. | Ve A 4913 ' 4 


143. Hal keadaan mereka terayun IIE sx Sei 2 
antara itu, tidak kepada mereka itu 
dan tidak kepada mereka ini, karena KA 35 -Ý Sa J y; 83 A ja 


barangsiapa disesatkan oleh Allah, ma- ye Lacy 


2 , 
ka tidak akan engkau dapat satu jalan SA” s adag T Ani Jaa 


(keselamatan) baginya. 


144. Hai orang-orang yang beriman ! yo A Aa a 


janganlah kamu anggap orang-orang 07 go T “a 
kafir itu sebagai ketua, padahal bukan Lag Luh é Lia 

dari kaum Mu'min ! Apakah kamu Lea Xx A Sa 
mau adakan satu alasan yang terang 


bagi Allah buat ( menghukum) kamu ? CRA ERE 


e Z o P 


+ 


145. Sesungguhnya munafiqin itu H PIN TN ito 
ditingkatan yang paling bawah dari k 


neraka ; dan engkau tidak akan dapat Af H3 LE Ék 


bagi mereka satu penolong, TO r 
di dalam peperangan dengan. kaum kafir, maka mereka akan datang kepada kamu 
dan tunjukkanbahwa mereka ada di pihak kamu: dan jika kamu kalah dalam sesua- 
tu peperangan dan orang-orang kafir dapat kemenangan, maka mereka akan da- 
tang kepada kaum kafir itu dan tunjukkan bahwa mereka di fihak kaum kafir, de- 
ngan perkataan: "Bukankah kami telah mengetahui kamu dan menolong kamu 
dan memalingkan kamu daripada kaum Mu'min supaya kamu tidak termasuk di 
agama mereka dan supaya kamu dapat kemenangan?” Lantaran itu, di hari Kia- 
mat, Allah akan menghukum di antara mereka yang jadi Mu'minin betul-betul dan 
Mu'minin munafik, dan Allah tidak akan jadikan satu jalan bagi orang-orang kafir 
buat mengalahkan kaum Mu'minin di tentang urusan Agama, k 
620) Yakni, apakah kamu mau adakan alasan buat Allah menghukum kamu 


atas kesalahan kamu pada menganggap atau menjadikan kafir-kafir itu sebagai ke- 
tua-ketua kamu? 


197 


Surah ke 4 AN — NISA’ Juz’ ke 6 


of 4 

146. Kecuali mereka yang taubat yeah SEA ANI TR 
dan betul-betulkan (kesalahan-kesalah , , , P. 
an) dan berpegang dengan (agama) PA F GAN AH Iyan 
Allah dan ikhlaskan agama mereka - IA A oza’ 
karena Allah. Maka mereka ini PEA Uda aaa 
beserta Mu'minin: dan Allah akan 4 3 HAA 

, 1 p 
beri kepada Mu'minin ganjaran yang ai 38 Gisko 


péar: Se a 
m A ~ 
147. Bukankah Allah tidak akan Si S3 AI Jakun 


mengadzab kamu, jika kamu syukur 


P) a La 23 2. ' 
dan beriman ? Karena Allah itu SE; or l uga 
Pembatas terima-kasih, . Pengetahui. 


Juz' ke 6 He hi 


148. Allah tidak suka kepada per- 2. é Dan 22 Ig A 
kataan jelek yang diperdengarkan, : Kan 
€21) kecuali (dari) orang yang ter- WI pan 
aniaya, ***) karena Allah itu Pen- , 
dengar, Pengetahui. Kuan 
| 303 of D 

149. Jik k kk t HE Z : 

ika kamu nampaxrkan satu & wË gi SYON YE) 


kebaikan atau kamu sembunyikan dia 


atau kamu ampunkan (seorang) dari ANE Pn 
satu kejelekan, maka A A36 knot La gl 
adalah Allah itu Pengampun, Maha | A 
kuasa. en PSK 
150. Sesungguhnya mereka yang ku- Pena TER iya Si 10>» 
fur kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, 

dan hendak membedakan antara Allah Ul 2 A 303 
dan rasul-rasulNya, ??) dan berkata : s, 


621) Yaitu mencela, mengumpat, membusukkan. 


622) Orang yang teraniaya boleh mengadu kepada siapa yang patut menerirta 
pengaduan dan boleh ia mencela penganiayanya, 


623) Yaitu tentang mengimani. 


198 


Juz' ke 6 (PEREMPUAN -PEREMPUAN) Surah ke 4 


"Kami mau beriman kepada sebahagi- 
an, dan tidak mau beriman kepada 
sebahagian, ***) dan mereka hendak 


mengambil satu jalan di antara itu, 
625 
) 


151. (Maka) mereka ini, ialah : 


sebenar-benar kafir, dan Kami telah 
sediakan bagi orang-orang kafir itu, 
'adzab yang menghina. 


152. Dan orang-orang yang beriman s 


kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan 
tidak membedakan antara seorangpun 
dari mereka (tentang wajib di-imani), 
(maka) mereka ini akan diberi ganjar- 
annya (oleh Allah), karena adalah 
Allah itu Pengampun, Penyayang. 


153. Ahlul-Kitab akan minta kepada- 
mu supaya engkau turunkan atas 
mereka satu kitab dari langit, karena 
sesungguhnya mereka pernah minta 
kepada Musa lebih besar dari itu, 
yaitu mereka berkata : ”Unjukkanlah 
Allah kepada kami dengan terang- 
terang”, lantas mereka disambar petir 
dengan sebab kezhaliman mereka,”?5) 
kemudian mereka menyembah anak 
sapi setelah datang kepada mereka 
keterangan-keterangan, tetapi Kami 
ampunkan yang demikian, dan Kami 


624) Yakni daripada isi-isi Agama.. 


J s P E e A ` 

o f J2 Llo a. 

INA a 
sap JA 


SNN A3 Maa Er 


625) Yaitu hendak mengatur agama yang tidak ke sana dan tidak ke sini. 


626) Terhadap diri mereka. 


199 


Surah ke 4 AN — NISA’ Juz' ke 6 


beri kepada Musa kekuasaan yang 


nyata. **'y” 


154, Dan Kami telah tinggikan 
gunung itu atas mereka buat mengam- 
bil perjanjian mereka, dan Kami 
berkata kepada mereka : "Masuklah 
ke pintu (negeri) itu dengan tunduk”, 
dan Kami berkata kepada mereka : 
"Janganlah kamu melewati batas 
pada hari Kelapangan (Sabtu)”, dan 
Kami telah ambil dari mereka perjan- 
jian yang kuat. 8?) 


155. Maka (Kami la'nat mereka) 
lantaran mereka pecahkan perjanjian 
mereka, dan (lantaran) kufur mereka 
kepada ayat-ayat Allah, dan (lantaran) 
mereka bunuh nabi-nabi dengan tidak 
sebenarnya, dan (lantaran) perkataan 
mereka : "Hati kami telah tertutup”, Ugle 
bahkan Allah telah metrai atas hati 
mereka dengan sebab kekufuran mere- 
ka. Lantaran itu, mereka tidak akan 
beriman melainkan sedikit. 


156, Dan lantaran kekufuran mereka 
dan (lantaran) perkataan mereka atas 


Maryam satu dusta bikinan yang besar, 


P 


A V CAR Ka 
ea 
Sa Vai 3 73 lot 
Penak Hana 
TAN ea ZA 
KAA SAM TEA 

S EEES 
TRE Rawa 


DEAA 


pP A 
HAA 
KAN, 
aa 
AN PE 
Ya alun, 
a an as 
Mr 


AN rt ena ta 
Calas Sg a 


627) Yakni, mu'jizat yang nyata, atau kekuatan mengalahkan musuh. 


628) Kami telah gempakan gunung Thursina dengan gempa yang hebat di 
waktu wakil-wakil kaum Bani Israil ada di bawahnya menanti nabi Musa, yang ber- 
sifat seolah-olah gunung itu di atas mereka dan akan menimpa mereka. lalah buat 
mengam bi! perjanjian mereka, dan Kami berkata kepada mereka: “Masuklah ke 
pintu negeri itu dengan tunduk menurut perintah Allah,” dan Kami berkata: 
"Janganlah kamu bekerja apa-apa urusan keduniaan di hari Sabtu,” yaitu hari 
kelapangan; dan sungguh pun Kami telah ambil perjanjian yang bergitu kuat, tetapi 
kaum itu melanggar juga. Lantaran itu, janganlah engkau heran kalau mereka ku- 


fur kepada-Mu, ya Muhammaad!'. 
(Lihat Al-Baqarah, ayat 55, 58, 63, 65). 


200 


Juz’ ke 6 (PEREMPUAN -PEREMPUAN) Surah ke 4 





nd Dan (lantaran) perkataan mere- A AMS H3 33 1Ov 


: “Kami telah bunuh Al-Masih, Isa, F HP 
2 Maryam, pesuruh Allah”, pada- SI gan SA UG 1 A e 
hal mereka tidak bunuh dia dan mere- ” 5 ATA an Tata P cf G? 
ka tidak salib dia, tetapi disamarkan ( 9 2g lag nalni TER CU Leg 
bagi mereka, dan sesungguhnya orang- SATA and 
orang yang berselisihan (faham) di peg hé Sl uh daa 
tentang itu, adalah di dalam syak 


í A s .- 
padanya, mereka tidak mempunyai $= A ana A3 “ag 
pengetahuan di tentang itu melainkan Gala) AS SI 
SA Y oleis 


turut sangka-sangkaan (saja), dan 


mereka tidak bunuh dia dengan Pam AE S 
yakin. Sarg ugoy as 

158. Tetapi Allah telah angkat dia 563 adi RET A EA 1OA 
kepadaNya, karena adalah Allah itu TS : D) 

Gagah, Bijaksana. ***) | KS; Ly $r Al 


159. Dan tidak ada (seseorangpun) PN oy 194 


dari Ahlul-Kitab melainkan akan ber - 4e, Las 2. 2 8e 
iman kepadanya sebelum matinya, Soga m AJ TSI 
dan pada hari Kiamat, ia akan jadi NOTA £ AN DAN 
saksi atas mereka. £?!) LIR AA Kal 

160. Maka dengan sebab kezhaliman y ANU YY 

dari orang-orang Yahudi, Kami haram- e p E a pa 
kan atas mereka beberapa barang baik da Karena 


yang pernah dihalalkan bagi mereka: 


dan dengan sebab mereka berpaling ea ag 


629). 630) Allah telah turunkan laknat atas kaum Bani Israil, lantaran mereka 
kufur kepada agama Allah, dar lantaran mereka tuduh Maryam berzina, dan lan- 
taran perkataan mereka: “Bahwa kami telah bunuh Isa, anak Maryam, yang dika- 
takan rasulullah," padahal mereka tidak dapat bunuh dan tidak dapat salib dia, 
tetapi Allah samarkan atas mereka, hingga mereka salib seorang lain: dan orang- 
orang' yang berselisihan faham di tentang ha! terbunuh Isa dan tersalibnya itu, 
tidak lain melainkan dengan sangka-sangkaan saja, dan mereka tidak bunuh dia de- 
ngan yakin, tetapi Allah telah angkat dia ke hadlirat-Nya, karena Allah itu Gagah, 
dan Bijaksana. 

631) Tiap-tiap seorang daripada Ahlul-Kitab yang akan ada sesudah turunnya 
nabi Isa, akan beriman kepadanya sebelum matinya, dan pada hari Kiamat, nabi 
Isa akan jadi saksi atas Ahlul-Kitab yang tidak menurut ajarannya sebelum turun- 
nya. (Lihat Al 'Imran, ayat 54). 


201 


Surah ke 4 AN — NISA' Juz' ke 6 





sangat dari jalan Allah. ***) | ESE HI 


na A + 


d a TN Ka E “2 4 
16t. Dan (dengan sebab) mereka 4.9 D L ui Yeol 3 AM 
memakan riba, padaha! telah dilarang WFP ° 535 


mereka daripadanya, dan (dengan Dinas DE "AP 


sebab) mereka memakan harta manu- 


sia dengan (cara) yang tidak betul : Lu, TE TA j, | 
633) dan Kami telah sediakan bagi 3 M Í 
orang-orang yang kafir dari antara as 0. 

mereka itu, siksaan yang pedih. NU CM AKU 


wa f 


162. Tetapi orang-orang yang mahir an E Éis YY 


tentang ilmu dari antara mereka dan og. 


orang-orang yang (sungguh-sungguh) É) i S a a$ Ziz 
beriman itu, akan beriman kepada apa 22 2 
yang diturunkan kepadamu ***) dan Sa RA a 
kepada apa yang diturunkan dahulu , , 


daripadamu dan (terutama) orang- Pa SS 


orang yang mendirikan sembahyang — «3 ce, Sa 


dan orang-orang yang mengeluarkan SPA A KAK A 5 s AIP 
zakat dan orang-orang yang beriman , y 
kepada Allah dan hari Kemudian: , Ae A | 

mereka ini, Kami akan beri kepada H £ Kau AB 


dg 4 ô g ÊA e 
mereka ganjaran yang besar. A 


“3 

sn > eie B y pw 
P # Ir 2 

163. Sesungguhnya Kami telah SAN a PT YY 
wahyukan kepadamu ***) sebagaima- e x. 202937 
na Kami telah wahyukan kepada Nuh AN 3G e sh e 
. dan nabi-nabi yang sesudahnya, dan , T K LEAS 
Kami telah wahyukan kepada Ibrahim ("“ TAIL 


arpe r 


dan Ismail dan Is-hag dan Ya'gub dan Ly Ka A i Haa “ni z9 15 
anak-cucunya dan 'Isa dan Ayub dan Tap kas 


632), 633) Yakni dengan sebab kezhaliman kaum Yahudi, dengan sebab mere- 
ka sangat berpaling daripada jalan Allah, dengan sebab mereka makan riba, dengan 
sebab mereka makan harta manusia dengan cara yang tidak halal, maka Kami ha- 
ramkan kepada mereka beberapa barang baik dan perkara baik yang dahulunya di- 
halalkan kepada mereka. 

634), 635) Kepada Muhammad. 


202 


Juz’ ke 6 (PEREMPUAN--PEREMPUAN) Surah ke 4 


Yunus dan Harun dan Sulaiman, dan 
Kami telah beri kepada Daud (kitab) 
Zabur. 


164.. Dan (Kami telah utus) beberapa 
rasul yang Kami telah ceritakan 
(hal-hal) mereka kepadamu ***2) 
lebih dahulu dan beberapa rasul yang 


tidak Kami ceritakan kepadamu, dan. 


Allah telah omong kepada Musa 
omongan yang terang. 


165. (Yaitu) rasul-rasul yang mengge- 
markan dan mengancam, supaya ti- 
dak ada bagi manusia alasan atas 
(menyalahkan) Allah sesudah (datang) p 
rasul-rasul-Nya, karena adalah Allah 
itu Gagah, Bijaksana. 


166. Tetapi Allah menyaksikan 
(bahwa) apa yang Ia turunkan kepada- 
mu itu, Ia turunkan dengan pengetahu 
an-Nya dan malaikat-malaikat (pun) 
menyaksikan padahal Allah itu (saja) 
cukup sebagai Saksi. 


167. Sesungguhnya orang-orang yang 
telah kufur dan berpaling dari jalan 
Allah itu, telah sesat satu kesesatan 


yang jauh, 


168. Sesungguhnya orang-orang yang 
telah kufur dan menganiaya TN 
sendiri) itu, Allah tidak akan ampun- 
kan mereka dan tidak akan tunjuk- 
kan bagi mereka satu jalan, 


635a) Kepada Muhammad. 


d PPR e$ 
EFANTS PERAR 
Va IG 


Ma 1 NA 1 
NO | 
5 CATENE f tso a .. 


NG KS ó aa 


ô Harro EJ 


BERA we Mo 
ATK IU 
Ha NA 
| KA 
AN ME 11 
sigais ANIS, 
GG, 
EU 
De? Suasa Av 
PA EA f 
YA 


Le PACARAN VIA 


V3 Isak WEA J EGA 
Gan r 


| 203 


Surah ke 4 = AN— NISA' Juz' ke 6 


169. Melainkan jalan (ke-) jahannam GE Oa so 114 
yang mereka akan kekal padanya In Pa 
selama-lamanya karena adalah yang $ ANE BI re Na 
demikian itu mudah atas Allah. A a z 


F as 





Ter 


7,79% J 
170. Hai manusia ! sesungguhnya Pa Lais E 
telah datang kepada kamu Rasul itu , 42 F . 


NP o 25, 
dengan (membawa) kebenaran dari bsk J ran 
Tuhan kamu. Lantaran itu beriman- | AON Seret W AH 
lah, (karena yang demikian itu) baik | 3, 


bagi kamu; tetapi jika kamu kufur, EREET 


maka sesungguhnya kepunyaan 
$ 34724, 

Allah-lah apa-apa yang dilangit dan di Canda A63 AN P 9 

bumi dan adalah Allah itu Pengetahui, 


go? 
Bijaksana. á P 
oF gy 
171. Hai Ahlul-Kitab ! janganlah -r SESI Ja 
kamu meliwati batas di tentang agama , K TE rap J 
kamu, dan janganlah kamu berkata AN IIA d À A 


“atas (nama) Allah melainkan (perkata- +% » SE o 7 ‘1 27 
an) yang benar. Al-Masih, 'Isa anak LS SG 
Maryam itu, tidak lain melainkan 2J Hah Sgorra? 2 
pesuruh Allah dan (bukti bagi) perka- pi A a Tara S Yna Oi 
taan-Nya yang Ia khabarkan kepada 4,5 $ SR Up AJ 
Maryam dan (bukti bagi) tiupan ruh , AI VI ag IS 
daripada-Nya. Lantaran itu beriman- ( NE Ie A AN s6 
lah kepada Allah dan rasul-rasulNya, Kr Le SNI PE Á 

dan janganlah kamu berkata : Kosi 
(Tuhan itu) Tiga” Berhentilah, Pa i 
(karena yang demikian) baik bagi ana PTN PA 
kamu. Allah itu tidak lain melainkan 


r Arara Ka 243 Tn 
Tuhan yang Tunggal. Maha suci Ia ~e - a AA ra 
daripada mempunyai anak. Bagi- 2,1 
Nyalah apa-apa yang di langit dan apa- AIA an TNT 


apa yang di bumi; dan cukuplah Allah tee, 
itu jadi Pelindung. é ° ) AS; 


636) Hai kaum Ahlul-Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dan melewati 
(Bersambung di halaman 205) 


204 


Juz’ ke 6 (PEREMPUAN—PEREMPUAN) Surah ke 4 


? 
e780 DEA r 
172. Al-Masih itu tidak malu jadi 2 MS VY 
hamba Allah, dan tidak (juga) ma- £ sa ot i 
laikat-malaikat yang dihampiri (oleh TER i AI AS TS fo 
Allah), karena barangsiapa malu dari ? - 5S Ir IN, Lgu 
), gsiap f I YTE “FA 
beribadat kepada-Nya dan menyom- 375 A A 
€ kd I P. 
bong, **”.) maka Ia akan kumpulkan ` Ara A A ISAD Ce 
mereka semua kepada-Nya. 


EOTS 


PPRT AP Ka 
173. Adapun orang-orang yang PE gl pal TF, GG ye 
beriman dan ber-amal baik, maka IS ODI a Harn 
Allah akan sempurnakan bagi mereka 4-4, Si et 3 Sui 
ganjaran mereka, dan ia akan tambah TETEPI 
bagi mereka dari kurnia-Nya; dan CNG aa HAN 


adapun orang-orang yang malu dan Ara : isa 5 eni Nak , 4, | 


berbesar diri, ***) maka Ia akan (CS. 1! 

siksa mereka satu siksaan yang pedih. (2 "AA Ze 
174. Dan mereka tidak akan dapat Pa € SIANG vé 
buat (diri) mereka,selain dari Allah, j Da up 
siapapun pengurus dan tidak siapapun ya ` pena A A A 


penolong, 


Ta | | Ion I G aI’ 
175. Hai manusia ! sesungguhnya AU nan wa 


telah datang kepada kamu satu Lg, er Za so 
keterangan dari Tuhan kamu, eni A Ws y P "LP Sy 
Kami. telah turunkan kepada kamu sI 31 
satu cahaya yang nyata. ***) sg V 


batas tentang agama kamu, dan janganlah kamu atur sesuatu perkataan, lalu kamu 
katakan dari Allah, tetapi hendaklah kamu berkata perkataan yan benar, Isa itu : 
tidak lain melainkan seorang pesuruh Allah: dan Isa itu ialah bukti i perkataan 
Allah kepada Maryam, semasa ia masih perawan, bah wa ia akan dapat anak dengan 
tidak bercampur laki-laki, hanya dengan tiupan ruh dari Allah. Lantaran itu, 
hendaklah kamu beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya: dan janganlah kamu 
berkata: "Allah itu Tiga.” Hendaklah kamu berhenti dari itikad yang sesat itu, 
karena berhenti itu baik buat kamu. Sesun Lanya Allah itu tidak lain melainkan 
Tuhan Yang Tunggal, Maha Suci Allah! tak bisa jadi Ia mempunyai anak. Sekalian 
yang ada di bumi dan di langit itu kepunyaan Allah: dan Allah sendiri cukup jadi 
sung bagi sekalian makhluk-Nya 

) 638) Menyombong dan perbesar diri itu maksudnya tidak mau tunduk 

TS perintah Tuhan. 


639) Keterangan dan cahaya itu maksudnya @ur'an dan penerangannya. 


205 


Surah ke 4 AN — NISA' Juz' ke 6 





Lg # 
176. Maka sanur Benda Yani AS Pa WA. 
beriman kepada Allah dan berpegang -,, 32 s9 a 
kepada (Qur'an) itu, Ia akan masuk- G 
kan mereka di dalam rahmat dan TP 


PEPES A Y 
kurnia daripada-Nya, dan Ia akan a 
pimpin mereka di jalan lurus yang Cu Aap et 


(menyampaikan mereka) kepada-Nya. IG Dn 


3 04, mane 


DE 


177. Mereka akan minta fatwa Adui J 3 Aigi p 
kepadamu. Katakanlah : "Allah beri $ 

fatwa kepada kamu di tentang kalalah, 9 9) A VA 33 

640) (yaitu) jika seorang laki-laki mi 2 P S, 

(padahal) tidak ada baginya anak, Lal Aly A Ny 2 eE RA 
tetapi ada baginya seorang saudara s3 | 
Jerempuan, maka (saudara perempu- Bg f Y DU TU 
an) ini dapat separoh dari apa yang ia a 93 4202 
tinggałkan; dan (saudara laki-laki) Ne 13 JL D I! 
itu jadi warisnya (pula), jika tidak ada GA £ 
baginya anak. **') Jika adalah sauda- Y et Dat) Gg 
=- ra perempuan itu dua rang, maka * 


CL 5 0 a 
mereka berdua dapat dua ,..xiga dari Peg Li boy EF z 
wa yang ia tinggaikan: dan jika ^ fa (ORSI i : AU 23 


dalah mereka itu laki-laki dan perem- 
3 a 2 s è 


puan maka yang laki-laki dapat 4 A an Ft np 
bahagian dua perempuan. Allah terang ‚7 y ee 


kan bagi kamu supaya kamu tidak 4 PRA SAR 


sesat, karena Allah amat Mengetahui “ 
tiap-tiap suatu, Ae 
, o 4 


640) Masalah "'Kalalah"” itu jalan seorang mati dengan tidak meninggalkan 
anak dan tidak ibu bapa. | 


641) Yakni, jika saudara perempuan itu tidak meninggalkan anak. 


206 


Juz' ke 6 (HIDANGAN) Surah k&5 


JGN 
e 
AL — MA — IDAH 
( HIDANGAN ) 


Surah ke 5; 120 Ayat 
Diwahyukan di Madinah 


Kecuali ayat yang ke 3. 


Dengan nama Allak, Pemurah, Pe - oya ea 


nyayang. 

o? Telak 
1. Hai orang-orang yang beriman t Wigi! PN Da DGE $ 
sempurnakanlah 'ugud. Dihalalkan » oL e2 2 29° 
bagi kamu binatang ternak, kecuali Wa SN, P, I k 
yang akan dibacakan kepada kamu, “set. , 
padahal kamu tidak menghalalkan SSe ke gii 
buruan di waktu kamu berihram. SII.’ 
Sesungguhnya Allah menghukum apa SI MP a = ir abi 

ki. 64? 5». p 33 Ae ' 

yang Ia kehendaki ag LA 


2. Hai orang-orang yang beriman Enes Da Ae z cÁ Y 


janganlah kamu berlaku semau-mau 


pada batas-batas Allah, dan g FT ani; 38 An Na 


pada bulan yang dihormati, P « 
jangan pada gurban dan jangan Baar NY INI, gI; 


qurban yang tandakan leher-lehemya, 5 ST r.., “4 202? Joa) 


dan jangan pada orang-orang yang . Up e! lcal Oal 


642) Hai orang-orang yang beriman: sempurnakanlah uqud, yaitu perjanjian 
seseorang kepada Tuhan-nya akan taat mengerjakan perintah dan jauhi larangan, 
dan perjanjian seseorang kepada seorang lain, dan perjanjian seseorang kepada diri- 
nya sendiri, seperti bernadzar atau bersumpah tidak kerjakan itu dan ini. 

Dihalalkan untuk kamu, binatang-binatang ternak, seperti kambing, sapi, onta, 
dan sebagainya, cuma yany diharamkan atas kamu, ialah yang akan diterangkan 
kepada kamu, yaitu empat perkara: bangkai, darah, 'babi, dan sesuatu yang disem- 
belih buat lain dari Allah, seperti yang akan tersebut di Ayat ketiga dari Surah ini, 
Dihalalkan Binatang-binatang itu buat kamu, apabila kamu tidak menghalalkan bu- 
ruan di waktu kamu di dalam ihram, yakni tidak halal kamu berburu di waktu. 
kamu sudah masuk mengerjakan ibadat haji. Allah hukumkan begitu, ka- 
rena Ja berhak menghukum sebagaimana Ia mau. 


207 


Surah ke 5 AL:-MA-IDAH Juz’ xe 6 





In a Maa Ta AN, 
menuju ke Rumah yang mulia dengan Vision ALAN 


maksud mencari. rezeki dari Tuhan 


# 
mereka dan -keridlaan-Nya: tetapi 1; me z 1513 
sesudah kamu selesai dari pekerjaan as A3 as 


Ly 
haji, bolehlah kamu berburu: dan 9) Dp pu au y [X ga 


janganlah kebencian (kamu kepada) 7 ng 
satu kaum lantaran mereka pemah P PP 
halangi kamu dari Masjid yang mulia REPRE 


A EF 
itu, menyebabkan kamu melewati PIN Yao 
batas: tetapi hendaklah kamu ber- “ Lak 
tolong-tolongan atas kebaikan dan Pa Ter LAN 
bakti, dan janganlah kamu bertolong- 7 1 T 
tolongan atas dosa dan permusuhan; Ae SAN sai 


dan hendaklah kamu takut kepada A 
Allah, karena sesungguhnya Allah itu Ha L is 


sangat keras siksa-Nya. ***) j 
A s * pam P 


3. Diharamkan atas kamu (makan) ie r AN Us P A 
bangkai, dan darah, dan daging babi, "i P 

dan apa-apa yang disembelih karena MU Y Z. ad A Au 
yang lain dari Allah; dan yang (mati) JJ 


dicekek, dan yang (mati dipukul, dan AAN, 27 2 A 


yang (mati) jatuh dari atas, dan », Pena, 
yang (mati) ditanduk dan yang (mati) Ai EAL 198 2 2 as 
ut 


ditokak binatang buas, kecuali barang 9 | 23 KK E VATE 
yang kamu (sempat) sembelih, dan Io FIU at 


643) Hai orang- orang yang beriman! janganlah kamu berlaku semau-mau kamu 
pada syi arai 'ar Allah, yakni janganlah kamu langgar batas-batas yang ditentukan 
oleh Allah dalam ibadat haii. sembahyang, dan lainnya: dan janganlah kamu 
berbuat semau-mau kamu di bulan yang dihormati, yaitu'bulan Dzil- -ga'dah, Dzil- 
hijjah, Muharram dan Rajab, yakni janganlah kamu mulai memerangi siapa-siapa di 
dalam bulan-bulan itu; dan janganlah kamu berlaku sesuka-suka kamu, di tentang 
binatang yang dikirim ke Makkah untuk jadi kurban; dan janganlah kamu ganggu 
binatang-binatang terpilih yang orang-orang untukkan buat kurban yang mana 
telah diberi tanda" dengan kalung di leher-lehernya, dan janganlah kamu ganggu 
siapa-siapa manusia yang datang ke Rumah yang terhormat, yakni ke Makkah de- 
ngan maksud berdagang dan beribadat, mencari keridlaan Allah. Tetapi apabila 
kamu sudah jadi halal, yakni sesudah habis pekerjaan haji kamu, bolehlah kamu 
berburu, karena berburu waktu itu, tidak dikatakan kamu melanggar syi'ar Allah, 
asal saja di luar batas tanah Makkah: dan lantaran kaum kafir Makkah pernah 
halangi kamu daripada masuk Masjid yang terhormat itu, janganlah kebencian 
kamu kepada mereka menyebabkan kamu meliwati batas, dan hendaklah kamu 
bertolong-tolongan atas jalan kebaikan dan bakti, dan janganlah kamu bertolong- 
tolongan atas mengerjakan dosa dan permusuhan, dan hendaklah kamu takut ke- 
pada Allah, karena Allah itu sangat keras siksa-Nya. 


208 


Juz' ke 6 (HIDANGAN) Surah ke 5 


Pu 
(binatang) yang disembelih di atas , p Ah dapa de » 


nushub, dan (diharamkan) kamu me- 


meriksa . nasib dengan undi. Yang SA Yus 2 sn 





demikian itu adalah kedurhakaan. ., s 7 

` èa K 2 Ty 20 | mw s . 
Pada hari ini, orang-orang kafir boig yo 2 Je 
telah putus asa (pada menarik kamu) 3, z 
daripada agama kamu. Lantaran itu, aa PETI 


janganlah kamu takut kepada mereka, . ( at ea EAEE 
tetapi hendaklah kamu takut kepada- as Kang Pa 
Ku. Pada hari ini Aku telah sempur- £ eo. SEA 21 Ie, 2" p 
nakan kepada kamu agama kamu dan HH 3 KP 
Aku telah cukupkan atas kamu Si o spena S C AT 
ni'mat-Ku, dan Aku telah ridla Islam Senj SI P 


itu sebagai agama buat kamu. Tetapi & E l.’ ja ka , AL dia KINI 


barangsiapa terpaksa pada (waktu) ke- 


x - : A 8 teas 
laparan, padahal ia tidak sengaja mau E A e b 
berdosa, maka sesungguhnya & Lt 3 5 3 
1 4 $ PA A 
PFH itu Pengampun, Penyayang. A 3 ak TN f Aih Ól 
Pa 


sn Pan 4 PERLA 3 | 
4. Mereka akan bertanya kepadamu PEA Ska SN #4 un 2 
apakah yang dihalalkan bagi mereka. D : sI 637 
Katakanlah : "Dihalaikan buat kamu ES 


barang yang baik-baik; dan aparapz LK PEL A 
BR ay a o 2 


yang kamu ajar dari binatang-binatang Aa 
penangkap, padahal kamu biasakan 4 b 34a Te, 2 La 

i LAM Loc 
mereka berburu, kamu ajar mereka 


SEKEN 3 KA 


PESO ER a 

644) Diharamkan kamu makan bangkai, darah, babi, sesuatu yang disembelih 
buat lain dari Allah, binatang yang mati dicekik, yang mati dipukul, yang mati 
jatuh dari tempat tinggi, yang mati ditanduk oleh binatang lain, yang mati lantar- 
an ditokak, vaitu diterkam dan dimakan oleh binatang buas — (lima macam ini di- 
samakan dengan bangkai) — kecuali yang kamu sempat sembelih dan haram bina- 
tang yang disembelih di atas nushub, yaitu di tempat sembelihan yang tertentu 
buat berhala. dan haram karhu menilik dengan buang uridi atau lainnya, karena se- 
kalian yang tersebut itu pekerjaan durhaka. Pada hari ini kaum kafir itu telah pu- 
tus asa daripada menarik kamu keluar dari agama kamu. Lantaran itu, janganlah 
kamu takut kepada mereka, tetapi hendaklah kamu takut kepada-Ku. Pada hari ini 
Aku telah sempurnakan agama kamu dan Aku telah cukupkan atas kamu nikmat 
agama, dan Aku telah suka dan ridla jadikan Islam itu sebagai agama buat kamu. 
Tetapi barangsiapa terpaksa memakan sesuatu yang diharamkan itu pada waktu ' 
kelaparan serta ia tidak sengaja mau, maka Allah maafkan, lantaran Allah itu Pe- 
ngampun, Penyayang. 


mhe 


209 


. Surah ke D. AL-MA-IDAH_ Juz' ke6 


dari apa. yang Allah telah ajar kepada a A a 7. T 5335 


kamu, maka makanlah apa yang mere- “ 

ka tangkap buat kamu, dan sebut | G1” T I 
lah nama Allah atasnya; dan takutlah E Pet Oo ye pS 5 
kepada Allah, karena Allah itu cepat 
pengiraan-Nya. 85) : Md 


5. Pada hari ini, dihalalkan untuk 4 Pn Pa 
, 1 | 
kamu (barang) yang baik-baik — dan SAN Sita! nya 0 


makanan orang-orang (kafir) yang di- - LE ES a 1 PE f 7 
beri Kitab itu. halal bagi kamu, Dan FY CE. a mal 


makanan kamu halal buat mereka — (ng AAL? Y S3 Ke 


dan (halal) perempuan - nn sa 

yang merdeka daripada Mu'minat dan sa PAYN EA y 1g 
(halal) perempuan-perempuan yang y ep pz Maa aur 
merdeka dari (golongan) orang- orang (33, Kep lama AA 
(kafir) yang diberi Kitab dahulu dari- y an 

pada kamu, apabila kamu beri mas- 13| ? : 2C | 8 D ASh 
kawin mereka, padahal kamu berni- ” Pen AA LS 
kah, bukan kamu berzina dan bukan £,2 J2 FAMA AAA a 
kamu jadikan gundik-gundik; dan ba- “ - YA = 


s240 * 


: rangsiapa menolak iman, maka sesung- 
guhnya gugurlah 'amalnya: dan adalah EN 


ia di Akhirat, dari orang-orang yang xyz i AX GA R 1 
rugi. an f. f Ba pa 
p -T sI 1 P4 Ina 


6. Hai orang-orang yang beriman M 31 g ta Uu IA : 

apabila kamu (mau) berdiri sembah- „y Te, 

yang, hendaklah kamu cuci muka- PER 3 MA (Boru 

muka kamu, dan tangan-tangan kamu , ,,2 ofso sg 
| G & a13 


GH gan 


645) Mereka akan bertanya kepadamu dari hal makanan yang halal bagi mere- 
ka. Jawablah, bahwa makanan yang halal bagi kamu, ialah semua Seal yang 
baik, Binatang- binatang penangkap, seperti anjing, serigala, elang, rajawali, dan 
lain-lainnya itu, kalau sudah kamu ajar dan biasakan mereka berburu, maka boleh- 
lah u makan binatang yan ng apnya semata-mata untuk 'kamu, tetapi 
hendaklah kamu sebut nama Allah waktu melepaskan penangkap- penangkap itu: 
dan hendaklah kamu takut kepada Allah, karena "Allah itu Pengira amal Yang amat 
cepat. 


210 


Juz' ke 6 (HIDANGAN) Surah ke 5 





sampai siku-siku kamu, dan sapulah "4 dat soč Au 
kepala kamu, dan (cucilah) kaki-kaki 1 T 5 Jana 1 


2, P 
kamu sampai dua mata kaki; dan jika (22 > na R3) lse a; Kyi í Ji 
kamu berjunub, hendaklah kamu man- ' ogos e 


K 1 8, PERA 
di; dan jika kamu sakit, atau dalam E Na pua WN la Ana 


pelayaran, atau seorang daripada ka- , «4 re Ge Z J 
mu datang dari buang air, atau kamu DE ka set pa 
sentuh perempuan, tetapi kamu tak 04t- E 


dapat air, maka hendaklah kamu 

T jeri pe #1 P 3 7 
bertayammum dengan tanah yang Aas | ra n Ci; AS 
bersih, yaitu kamu sapu muka kamu , Je II 0), 
dan tangan kamu dengannya. Allah AA ya Ja pn ú Úi 
tidak hendak membikin keberatan 8 1 2a » , Je Ja o, 
-atas kamu, tetapi Ia hendak- mem- Sg APA Ara 


a? 3 Kan e 


bersihkan kamu dan menyempurna- , EL a 22 ° | AA 

kan ni'mat-Nya atas kamu, supaya , g H C, T D 

kamu bersyukur, *** | AS A DÉ Lt. J 
y ) | B Saanio = 


Sy KAS a CE Í TA 
es “1 a ag A r; r g 
7. Dan ingatlah ni'mat Allah atas w era 3, şil 9 V 
kamu dan perjanjian-Nya yang Ia 


janjikan kepada kamu di waktu Ga Ag HG A AE ey 


kamu berkata : “Kami mendengar 2 


646) Hai orang-orang yang beriman! kalau mau sembahyang, hendaklah kamu 
berwudlu?, yaitu cuci muka, dua tangan sampai siku, sapu kepala, dan cuci dua 
kaki sampai mata kaki. Kalau kamu berjunub, hendaklah kamu mandi. Jika kamu 
sakit yang tak bisa atau tak boleh kena air, atau kamu di dalam safar, yaitu dalam 
pelayaran laut atau darat, bolehiah kamu bertayammum, walaupun ada air; dan 
jika kamu lepas buang air besar atau kecil atau berangin atau lepas bercampur laki- 
isteri, dan tidak dapat air, maka bolehlah kamu bertayammum, yaitu sapu muka 
dan dua tangan sampai pergelangan saja, dengan tanah yang bersih. Caranya ialah 
kamu tepukkan dua tapak tangan kamu di tanah yang bersih, lalu kamu gugurkan 
tanah tebal dari tapak tangan kamu, maka dengan bekas tanah yang sedikit itu 
hendaklah kamu sapukan di muka dan di dua tangan kamu sampai pergelangan 
saja. Tepukan buat muka dan tangan itu hanya sekali saja. Allah memerintahkan 
kamu berbuat begitu bukan karena hendak payahkan kamu atau kotorkan muka 
kamu, tetapi ialah hendak bersihkan batin dan ruh kamu, supaya biasa kamu me- 
nunduk kepada perintah Allah, dan Ia hendak menyempurnakan ni 'mat-Nya atas 
kamu dengan sebab kamu taat itu, Ia atur begitu, supaya kamu menerima kasih, 
kepada-Nya. 


211 


Surah ke 5 AL—MA—IDAH Juz' ke 6 


| # 7 &. 
dan kami ta'at”, **”) dan hendaklah s3 MA ag 
kamu takut kepada Allah, karena , » 


Allah itu Mengetahui isi dada-dada 2 La si ar: Li JAN 
(kamu). 


. Je s-i 
8. Hai orang-orang yang beriman ! | Ta TE 
hendaklah kamu jadi manusia yang P “aa i ea A 
lurus karena Allah, menjadi saksi “ NONA 
dengan adil: dan janganlah kebencian lea: 22 aa AR, AN 


kamu atas satu kaum, menyebabkan ” LI at AKN E 
kamu tidak adil. Berlakulah adil, -e Dar aa Pa T 


(karena) ia itu lebih hampir kepada Z,” 1 | 
kebaktian: dan takutlah kepada Allah, 53 55 3 xi In. x5$ 


karena sesungguhnya Allah amat4 “4 n| y PSY 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. er 5! Ki asi SA 


9. Allah telah berjanji kepada orang- 17 Y - 1 
por a A59 a 
orang yang beriman dan beramal% i Pai 3 


shalih, bahwa mereka akan dapatg JE. A HAM Let, 


. keampunan dan ganjaran yang besar. | 3: APN ap 
10. Dan mereka yang kufur dan LI ac an 
mendustakan ayat-ayat Kami, ialah | PE x CAT 7 
orang-orang (yang jadi) sahabat ld lg 
neraka. o 71 f 


A ca GIEN 


' 
mg An Senar TA | Lha GI 
Aam kaan ben ma aa aa pa E 
nan Mera daipada (aman Kaya ("GA pan 
EE pa AGE 


nya Mu'minin berserah diri. FIA Pi 18 “s 


PN EEEE 


12, Dan sesungguhnya Allah telah ET ia SAN sada 3 


: 647) Yakni, di waktu seorang memilih agama Islam, berarti telah berjanji 
hendak menerima ajaran-ajarannya dan mentaatinya. 


212 ' 


Juz' ke 6 | (HIDANGAN) . Surah ke 5 





ambil perjanjian Bani Israil ***) "7? EN Gi a00 1 
dan Kami telah bangkitkan dari » Di a 


mereka dua belas ketua, dan Allah Sa ERNS zi pa 
berkata : "Sesungguhnya Aku beserta, "f , 3J 904, r 1 

kamu. Sesungguhnya jika kamu diri- 6 Anal Ac 

kan sembahyang, dan kamu keluarkan , 2» "3 2 35 

zakat, dan kamu beriman kepada & aan ANT 4 | 
rasul-rasul-Ku, dah kamu bantu mere- , » 87 afo Ja Ea 
ka, dan kamu pinjamkan (karena) Ww : re 
Allah satu pinjaman yang baik £$? ). + Jas 2 SS Je f TAA 
niscaya Aku ampunkan bagi kamu KE 

kejahatan- kejahatan kamu, dan nisca- na A5 ya : "i ng 
ya Aku masukkan kamu ke surga- 7” Tar 


surga yang mengalir padanya sungai £ 9 NA SEN NAN: 
g t yg 


sungai. Lantaran itu, barangsiapa SA” 


P Lg 


; A 7 ogas - #N 

kufur dari antara kamu sesudah AN 2 33 AAA 

23 AU 
yang demikian, 5° ) maka sesungguh- ag 
nya sesatlah ia (dari) jalan yang lurus? ' | e z yi Pi Saba 
13. Maka dengan sebab mereka pe- “JH ge *. 8. £ 
cahkan perjanjian mereka, **') Kami Hate GG w 
telah lanati mereka, £ 2’) dan Kami ad. 2, Kan Int 
jadikan hati mereka keras. Mereka AT AG a Se a 


mengubah kalimah-kalimah (Allah) i PA PTE, M 1, 3 
daripada tempat-tempatnya, dan me- o T EA Oa An G 
reka tinggalkan S'') sebahagian dari- 7 PaA, ni 


pada (isi Kitab) yang dijadikan peri- ($ Ú AA ye 5 hai Aa 
ed | 


ngatan untuk mereka: dan senantiasa 


(dapat) engkau melihat khianat-khia- pr 5 
nat terbit dari mereka, ***) kecuali Ke IN sen 
sebahagian kecil dari mereka. Lantar- ə J o zort a 


an itu, ampunkanlah mereka (ini), dan aes NA e AA 


648) Yaitu kesanggupan Bani Israil akan menyembah Tuhan saja, tidak akan 
menyekutukan sesuatu dengan-Nya, dan beriman kepada Nabi yang akan datang 
sebagaimana tersebut dì dalam Taurat. 

649) Yakni keluarkan harta benda di jalan Allah. 

650) Yakni sesudah ada peringatan dari Allah dan perjanjian. 

HA Yaitu tidak menuruti isi Kitab Taurat. 

652) Laknati mereka: Jauhkan mereka daripada rahmat. 

653) Mereka tinggalkan: mereka tidak amalkan: 

654) Yaitu khianat mereka terhadap dirimu, Muhammad. 


213 


Surah ke5 | AL—MA—IDAH Juz’ ke 6 





A A 8 
janganlah perdulikan, karena sesung- < oh, 
'guhnya, Allah itu kasih kepada EA KET ng , HS 
orarig-orang , yang berbuat kebaikan. ~ o 3S 2 J 
es) PA 


14. Dan dari mereka yang berkata : GAN i Na A4 


"Sesungguhnya kami orang-orang 


Nashara” itu, Kami telah ambil perjan- * 4 4. £ 
jian mereka, tetapi mereka lupa SE SAS d i 
kepada sebahagian dari (isi aae UN S Ke Jal 
yang diingatkan mereka dengannya, 4 2 aa 
lalu Kami bangkitkan di antara sa , 11110) y 50 

mereka itu permusuhan dan kebencian "Kang 3 ð ya a At 


hingga hari Kiamat; dan Allah akan , 
khabarkan kepada mereka, apa yang ” di EN, - PERE E yf sd! 


mereka telah kerjakan. aa Fa 
rn gr y 
$ ana g HB so á Ta 


15. Hai Ahli Kitab ! sesungguhnya ARP ASLI 10 
telah datang kepada kamu rasul Kami, P c g 
menerangkan kepada kamu beberapa PE Sh Fong 1 
banyak dari (isi Kitab) yang kamu 9 pa Sg a. 3 , p nas 
sembunyikan, dan ia tidak ambil tahu AS La an 
beberapa banyak. 6 A Sesungguhnya , 23 eroh tts 
telah datang kepada kamu, dari Allah, CA asa JAS 3 
Cahaya dan Kitab yang menerangkan. p Ges | 
ca ar > IA 
16. Dengan (Kitab) itu Allah me- HG y A do a a 
mimpin orang yang menurut keridlaan IIe 
Nya di jalan keselamatan, dan (Kitab P AÉ x Di 
itu) mengeluarkan mereka daripada 33 $ 

| | AH 
gelap kepada terang dengan idzin-Nya e) — Na, 3 


dan (Kitab itu) memimpin mereka ke Ie 3 J 
A K 2 d ja ìi 
jalan yang lurus. APSS 5 294 X ATA 


pn pa 
ra 


655) Mengampunkan mereka itu satu daripada kebaikan. 


| 656) Yakni ada beberapa banyak lagi kesalahan-kesalahan kamu yang Rasul itu 
tidak perdulikan. 


657) Nur (cahaya) itu nabi Muhammad, Kitab itu @ur'an. 


214 


Juz’ ke 6 (HIDANGAN ) | Surah ke 5 


S bse 
17. Sesungguhnya telah jadi kafir í ái 3) We AD W 
orang-orang yang berkata ”Bahwasa- 1 ja j PET 
nya Allah itu ialah Al-Masih, anak ex . SA a papa Wá 
Maryam”. Katakanlah : "Kalau begi-  ,, , 
tu siapakah yang bisa menahan 31, ÉS AA ira DI 
sesuatu (kemauan) dari Allah jika ia ,,, , TRORA TEE, 4 
hendak binasakan Al-Masih, anak RL g Lyo 
Maryam dan ibunya dan orang-orang, 4 » (aa ? Z 
yang di bumi semuanya ?” karena bagi Gisa fr. E n 85 
Allah-lah milik langit dan bumi dan | 
barang yang antara keduanya. Ia PAI yengan Bilang 


a Pa 


. IN y 
menjadikan apa yang ia kehendaki, A31 Me 


karena Allah itu atas tiap-tiap Alan A3 


amat Berkuasa. í. Gb KJ Se 


18. Dan telah berkata Yahudi-Yahu- (Ç Wa Ap a AÚ; YA 
| a 2 2 
di dan Nasrani-Nasrani : "Kami anak- seg 


anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya”. Ki ô N yT ai AO ya 
Tanyalah : "Kalau begitu, mengapa- Ju. 


oS 3232 Ong DAN 
kah Ia menyiksa kamu dengan (sebab) “« 1 Ka LS “ig 
dosa-dosa kamu ? Bahkan kamu itu VET er AEN 


manusia dari (makhluk) yang Ia jadi- ala a v 
kan. Ia akan mengampuni siapa yang An m Kan 
Ia kehendaki, dan Ia akan menyiksa - ÉS bis: Ai 


siapa yang Ia kehendaki, karena bagi WESE- 
Allàh-lah milik langit dan bumi dan ery PAIERO 


barang yang di antara keduanya; dan J’ AT Kg Varia 2 “4 


kepada-Nya-lah tempat kembali”. 

. " 4 fo è at Pe 
19. Hai Ahlul-Kitab ! sesungguhnya SAS KARET Juni 14 
telah -datang kepada kamu rasul ang 4, Fordy 


SI 
Kami menerangkan kepada kamu — 5“ 9 CA Ke z 
sesudah keputusan rasul-rasul ***) 4 Ang SPI 


supaya kamu tidak berkata : "Tidak | .a F} as Ri Ko Mé Ke 


datang kepada kami seorangpun Peng- 
gemar dan tidak Pengancam”. Oleh 2 iy 4 AANG 


658) Yakni sesudah beberapa lama tidak ada rasul di muka bumi. 


215 


Surah ke 6 AL—MA-—IDAH Juz' ke 6 


- E AN ar 
itu, sesungguhnya telah datang ke FET CORP EAGT 


pada kamu, seorang Penggemar N 


Pengancam, karena Allah itu atas z | 
tiaptiap sesuatu amat Berkuasa. | A A £ TEN- J 


r 


or pe r 


20. Dan (ingatlah) tatkala Musa A. 23h SAM 3G 313 Y. 
berkata kepada kaumnya : "Hai oa Pn 03 La p 
kaumku ! ingatlah ni'mat Allah atas KAA a TAI, 3) AL 


kamu, karena Ia telah jadikan pada ' » pe AK a Ba ja ta 
kamu nabi-nabi dan Ia telah jadikan Kata: AN R 3 
kamu raja-raja dan Ia telah beri ke- 
pada kamu apa yang Ia tidak beri Ye Sa SE Ka 

kepada seorangpun dari makhluk- 


. makhluk”. ELANG ja 


.. A 


| || 
21, “Hai kaumku ! masuklah ke ne- AN a Yi 


. 31 z- 3 ai 
geri suci yang Allah telah tentukan ° Ki 15 PREO R 3 


untuk kamu dan janganlah kamu j 
mundur atas tumit-tumit kamu, * Lae ia 
karena dengan sebab itu, kamu akan si na NN 


jadi orang-orang yang rugi” 1 rt 


29. a. 

22, Mereka berkata : "'Ya Musa engan Yr 
Sesungguhnya di (negeri) itu, aday 14 01044. 0 

1 i ti WE 3 ES 


kaum yang zhalim, dan kami tidak 
akan masuk kepadanya hingga mereka rE DAA P 
keluar daripadanya, maka kalau mere- DLS Maaie a 


ka keluar daripadanya, sesungguhnya 7 2 p22 2% nd 
kami akan masuk”, Uji EVONA 


23. Telah berkata dua orang dari AN wo S6 yy 
(golongan) orang-orang yang takut, 213 Sd a 
yang Allah telah beri nimat (kebe- į Ki (EL AAA 9 G 
' ranian) atas keduanya: ”Masuklah y: pa yaa Et. 
ke pintu (negeri) itu buat se ka PEA A 4 eg ng 
mereka, karena apabila kamu masuk 9 SBL “ ra 
kepadanya, maka sesungguhnya kamu y Nan roS l odee 
akan menang, dan kepada Allah-lah aol ke 30 si 


Padi 


G 


hendaknya kamu berserah diri, jika 29 2go D j j un 
memang kamu orang-orang yang A SU ak 
Mu'min”, Ha SA 
24. Mereka berkata : "Ya Musa ! 4.” TEA 
sesungguhnya kami tidak akan masuk WS ERA) Tag FAN Yt 


716 


Juz ke 6 ( HIDANGAN ) Surah ke 5 
ke (negeri) itu selama mereka ada 7% 0 4,4”. KAK HE 
padanya. Lantaran itu, pergilah eng- CAOR Wal sa Ad 
kau dan Tuhan-mu, dan perangilah 422 Zei 2-4 47 den 
(mereka). Sesungguhnya kami, disini- Use lugas Yuka or JA 
lah kami duduk”. E S got” MAN 

25. Ia berkata : "Hai Tuhanku ! YI 5 dl) JG yo 
sesungguhnya aku tak memiliki 65?) pos, rror “Is...” ), ““ 
melainkan diriku dan saudaraku. Lan- (Aw IG pe Tal SA 


taran itu, pisahkanlah antara kami dan 


P.) 9 s? 
kaum yang fasik itu”. Ca i pyi 
PPE T 
26. Ia berfirman : “Sesungguhnya a Bg pa JB v3 


(negeri suci) itu diharamkan atas . 1030, 29 r 
mereka empat puluh tahun: mereka —3 ON CAM 
akan hanyut di bumi. ***) Lantaran 64? “4 s84 27 04. 
itu, janganlah engkau **') dukacita CA ee ls Aa 03 
atas kaum yang fasik itu”. 0, z? 


PPAR PA PT o 0474,7 
27. Dan bacalah kepada mereka ANN ot YV 
khabar dua anak Adam dengan benar, p w 454 4, 2, CS mu 
tatkala mereka (masing-masing), ber- Ja MU G pe al Ea" 
qurban, satu gurban,-lalu diterima da-  “ S 
ri seorang daripada mereka berdua dan $ s 
tidak diterima dari yang lainnya. la ° “ D a O 
berkata : “Sesungguhnya aku akan (“4 As SARI Ja. Ny! 
bunuhmu”. Ia jawab : “Sesungguh- E Su 
nya Allah hanya menerima dari “7.” - TN ar 
orang-orang yang berbakti” S“?) CA GAN ee 

Op 1” 2 yg P 9, # 

28. “Sesungguhnya kalau engkau SI LI nda A YA 
ulurkan tangan kepadaku buat 


fs A Je, 
Pa d 7 0 0... 
membunuhku, tiuaklah aku akan SI de gei 


K] L jor p 


D A 


t 
" 


659) Yakni tak sanggup aku urus melainkan diriku dan saudaraku. 

660) Lantaran dosa mereka, maka Allah hukumkan mereka tidak boleh masuk 
Al-Baitul-Mugaddas empat puluh tahun, dan hanyut mengembara di mana-mana 
selama empat puluh tahun itu. 

Ha Kalimah “engkau” di sini buat nabi Musa, dan bisa jadi buat nabi Muham- 
ma P 3 1 

662) Hai Muhammad! bacakanlah kepada manusia khabar dua anak Adam 
yang tiap-tiap seorang majukan satu kurban, lalu Allah beri tanda atau beri khabar 
.bahwa kurban seorang daripada mereka, telah diterima dan kurban seorang lain, 
tidak diterima. Orang yang tidak diterima kurbannya itu, lantaran dengki, berkata 
kepada saudaranya: “Aku akan bunuh-mu.” Maka ia jawab: ''Allah tidak terima 
kurbanmu itu, bukan kesalahan-ku. Allah tidak terima kurban, melainkan dari 
orang-orang yang berbakti kepada-Nya.” 


217 


Surah ke 5 AL—MA--IDAH Juz' ke 6 
" S se, 


A on 
mengulurkan tanganku kepadamu KI € | Ak CU) 
untuk membunuhmu, karena sesung- si 


guhnya aku takut kepada Allah, 4 | D 
Tuhan bagi sekalian makhluk”. , PAK b 
PZ 4 P 


29. "Sesungguhnya aku mau supaya KP: $ sáa 3 vg 
engkau pikul dosaku dan dosamu + | 
(sendiri), lalu engkau jadi ahli neraka, Alia ya oriy 
karena yang demikian itu balasan PA 

bagi orang-orang yang zhalim”. $63 ta MH 1 SOE 33 Li 


30. Tetapi nafsunya memudahkan Aa A3 g CIA w, 
dia membunuh saudaranya, SS”) lalu ,, e7732, 


a E 
ia bunuh dia: maka jadilah ia daripada g i a 
orang-orang yang rugi. 


31. “Lalu Allah kirim seekor burung Up Aka Sa ä 
gagak yang mengorek tanah, untuk la E L$ ag 


8 
lihatkan kepadanya bagaimana hendak $, v 3 Sa, D ed 
nya ia menimbus bangka saudaranya m A Pe d ; pan 
itu. Ia berkata : “Hai kecelakaanku ! “: si G JG ka o Una 
mengapakah aku lemah menjadi seper- 7 


2 . 4 S orst 
ti gagak ini buat menimbus bangkai Aj A $ X0 i Su | 
saudaraku ?” Maka jadilah ia dari- = 


pada orang-orang yang menyesal. SAN f LA us 6 LA 


San 


Ca sÉ Ca KG 
32. Oleh karena itu, Kami wajibkan tan gate yr 


atas Bani Israi, bahwa barangsiapa ` Na 
membunuh orang tidak karena (ia | #53 NI 0 | 
membunuh) seseorang atau (tidak ka- ang Dar 5 Te 


rena ia membikin) kerusuhan di | ZEP 
bumi, maka seolah-olah ia membunuh VA Ti + Aal ESPEN 


151, Ana 


manusia semuanya, dan barang siapa (4? A LN AN 


663) Aku tidak mau melawanmu itu, tidak Itin melainkan supaya kalau 
engkau bunuh akan daku, maka di Akhirat kelak, engkau akan pikul dosaku dan 
dosamu sendiri, dan dengan itu, jadilah engkau ahli neraka, karena begitulah ba- 
lasan Allah kepada orang-orang yang zhalim. 


664) Yakni sampai hatinya pada membunuh saudaranya. 


213 


“Juz ke 6 (HIDANGAN ) Surah ke 5: 





o r Ahl A $4 


memelihara hidupnya seseorang, maka L l.a ČKA m 
seolah-olah ia memelihara hidupnya ` PP 


s 
manusia semua; ***) dan sesungguh- AAS Ga 9 
nya telah datang kepada mereka 


rasul-rasul Kami dengan (membawa) ana SEL 


keterangan-keterangan: kemudian, se- 


sungguhnya kebanyakan dari mereka, KT GE 
sesudah itu, melewati batas di bumi. 2 5 


2 


SARA Png 


77 
5 
33. Tidak ada balasan bagi orang: $ 45 Gua KA rr 
orang yang memerangi Allah dan 4 ENE PT PUPR) 


Rasul-Nya dan mengadakan rusuh di E. ES, ) grand YAI yap 3 aa 
bumi, melainkan dibunuh mereka, ə» yg p 4 A 
atau disalib mereka atau dipotong PENTAS Har SA 
tangan-tangan mereka dan kaki-kaki,» “47 ui Au 4 LA 
- mereka, berselang-selang, atau dihalau KA Fs 

. . s 666 Tee 2. è 33 4r g 
mereka gan bumi itu, ) Yang 4 / ua is > SJ 
demikian ini adalah satu penghinaan als ar ne 

. 2 

bagi mereka di dunia; dan adalah bagi “4 KIA Lea 3 up Ni 
mereka di Akhirat (nanti), 'adzab an 


A EAA 
yang besar, - ANI en 
Peru E 
34. Melainkan orang-orang yang ber- *4 o BE pa EPA Yi 


taubat sebelum kamu dapat tangkap Png 
mereka. Maka ketahuilah, bahwa A1 Pane ai AA 


sesungguhnya Allah itu Pengampun, Pera 
Penyayang. NP 

35. Hai orang-orang yang beriman ! | 2 £ f 1 f wd 
takutlah kepada Allah dan carilah aa SA WAY v 
jalan yang bisa menyampaikan (kamu) Ta a KUA pE n Dakar AI 


665) Maksudnya barangsiapa selamatkan satu jiwa, seolah-olah ia selamatkan 
manusia semuanya. 


666) Yaitu diusir mereka keluar dari negara. 


219 


Surah ke 5 AL—-MA—IDAH Juz' ke 6 





kepada-Nya: dan hendaklah kamu ber- “at i ai Eer 
sungguh-sungguh di jalan-Nya, supaya apaa 34g 2 


kamu dapat kejayaan. TAS 
3” 4, a” ef 
36. Sesungguhnya orang-orang yang « SA SS ol YA 


kufur, kalau mereka mempunyai seka- pade 2 


lian apa yang ada di bumi dan seba- Ass Angan v2 KU 
nyak itu (lagi) besertanya, untuk me- A 3.3 


reka menebus diri dengannya, dari- MIG An Ai Natan 
pada 'adzab hari Kiamat, niscaya tidak BZ, f PR 


akan diterima dia dari mereka : dan a aa /» KA 
adalah bagi mereka 'adzab yang pedih. 5. 
En ri 


37. Mereka hendak keluar dari (siksa- 7 sea YA Az 
an) neraka, tetapi tidaklah Me CA ETS, Sg g Yv 


itu orang-orang yang bisa keluarf 7 : | 
daripadanya, dan adalah bagi pereka AS ARI e Ina 


itu adzab yang tetap. Fos Y Ar Mu, 
3 4 a 


38. Laki-laki yang mencuri dan pe- Ha, pu ra 


rempuan yang mencuri itu, hendaklah, , os 8p y 
kamu potong tangan mereka, 667 NA AA 
sebagai balasan bagi apa yang mereka » 7 z2 
telah usahakan, (dan) sebagai contoh a ii; gd Al SAS 3 


yang menakutkan dari Allah: dan ç. 
adalah Allah itu Mahakuasa, Bijaksana - "S 1 
i y 


e 4 
39. Tetapi barangsiapa bertaubat se- ab AA 3 D 9 YA 


sudah kezhalimannya dan ia berbuat “ 5 


kebaikan, maka sesungguhnya Allah q IF pan - “tk IL LA. 
akan memberi ampun kepadanya,“ ~ f Piy b, 
karena sesungguhnya Allah itu o KIRA y 

Pengampun, Penyayang. Ce PIALA ahi Sl 


40. Tidakkah engkau ketahui, bahwa 4 TN ng EAK Ap (v $ 5 T 
bagi Allah-lah kerajaan langit dan Le 


f 
bumi: Ia menyiksa siapa yang Ia SAS KS PN AA 


667) Yakni dipotong lebih dahulu tangan mereka yang kiri hingga pergelangan, 
dan dipotong yang kanan, kalau mereka mencuri lagi. 


220 


Juz’ ke 6 ( HIDANGAN) Surah ke 5 


kehendaki dan Ia memberi ampun 21 


ey yee 
kepada siapa yang Ia kehendaki, ang ME Saja Uu 
karena Allah itu Berkuasa atas tiap- á : 
tiap sesuatu ? A A5 3 Aé 


41. Hai Rasul ! enk menduka- y "293 LIGE a 


citakanmu orang-orang yang berlomba 


lomba di dalam kekufuran dari antara , s i s 42.2 uig 
mereka yang berkata dengan mulut SAY Jug 
mereka : “Kami telah beriman” 


padahal hati mereka tidak beriman P ARA, 
dan dari antara orang-orang Yahudi. J3 

(Mereka) suka dengar untuk berdusta: pagi SAT i5 
(mereka) suka dengar untuk satu 5 an j 


9 

golongan (dari pendeta-pendeta) yang 4” Ak a — 1 $ ij TEF 
tidak datang kepadamu. Mereka (ini), + aa 
merubah kalimah-kalimah (Allah) dari 7 Ta, A 
pada tempat-tempat-Nya. Mereka (ini) SEA a GA Py 
berkata (kepada kaum mereka): ?”Jika | %2 a P -e 
didatangkan kepada kamu (hukum daaiolga NA U 59, 
seperti) ini, maka terimalah dia, dan , , 3/7 LA ose do o3 og, 
jika tidak didatangkannya kepada 0 3 L2 a lady 

otro 


kamu (seperti ini), maka hendaklah pengen o 7 

a Sauna 2 Te adan Lg D 
- La Pa 

naa aan ane datane dars GA EEG ASAS; 

a a a a a Mega 

hendak membersihkan hati mereka. s97 Eaa Z ser g 
Ra an 


Adalah bagi mereka kehinaan di- AS lag 
dunia, dan adalah bagi mereka di 


Akhirat, 'adzab yang besar. 2) giS yan Dea £ JG 
. Pa 


ii 4 
P af S | tf 
£ 2 # « j 


A2. (Mereka) suka mendengar buat SATA SU 5 AR CY 


(menyiarkan) dusta. (Mereka) suka & i 

makan barang yang haram. Lantaran e j 

itu, kalau mereka datang kepadamu, rat 2) 7 e Ns 
hukumkanlah antara mereka, atau ber- , oA 0. Ist 
palinglah dari mereka: karena jika xx) EA Wet 


668) Hai Muhammad! janganlah engkau susah hati, lantaran melihat kaum mu- 
nafik dan kaum Yahudi berlomba-lomba menebalkan kekufuran mereka. Mereka 
(Bersambung di halaman 222) 


221 


Surah ke 5 AL—MA—IDAH Juz' ke 6 





engkau berpaling dari mereka, tidak- it Ie ohl o3os 2 of 
lah bisa mereka sampaikan Same HA Abah 


apapun kepadamu: dan kalau engkau , Pa EAA 
Danga 


menghukum, hukumlah antara mereka dl MUH 
dengan adil. Sesungguhnya Aan Pi y 
cinta kepada. orang-orang yang berlaku EA E. Ads) Ja. 2 4 K 
adil. “””) pid 

' gg. gr 
43. Bagaimanakah mereka akan jadi- 4 rar Lg SES, Ly 
kanmu hakim (dengan ikhlas), padahal”. 


di sisi mereka ada Taurat yang di sa Sain SE 9" Aa 


dalamnya ada hukum Allah, kemu- RIPI 
dian mereka berpaling sesudah itu ? WY 4 SN. 5 Ag o4 3) as pa 
Dan bukanlah mereka itu daripada 


a i 6.70 ANN Ga A Pi t 
orang-orang yang beriman. ° ~) | GLA JL D jal | 
44. Sesungguhnya Kami telah turun- (4 * » Oi LAS 

Aan Yi DAA tt 


kan Taurat yang padanya ada petun- 
juk dan penerangan, yang dengannya 9 "4 ap 


Jr 


nabi-nabi yang menyerah diri (kepada “ ne, .. Eu Sg g 
Allah), pendeta-pendeta, dan orang- ya P 314 pr 
orang alim (mereka), menjalankan Ag sa “ 

hukum atas orang-orang Yahudi deng- į 5.."« Tu 2 aja 

an apa yang mereka telah diamanat- MG ka A HFEF $ 
kan dari Kitab Allah, padahal mereka Arets / v7 SA sA g, 

itu jadi saksi atas (Kitab) itu. Maka * SENA 


— itu suka mendengar ajaranmu untuk menyiarkan khabar dusta Mereka suka men- 
dengar ajaranmu untuk menyampaikan kepada ketua-ketua mereka vang tidak da- 
tang kepadamu. Ketua-ketua mereka itu pengubah-pengubah firman Allah (di 
Taurat), Mereka letakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Mereka ini berkata ke- 
pada pengikut-pengikutnya: "Jika Muhammad beri hukum seperti anggapan kita 
ini, terimalah: tetapi jika ia beri hukum lain macam, awaslah!" Ya Muhammad! 
barangsiapa Allah hendak sesatkan dia, tak dapat engkau menghalangi. Allah tidak 
mau bersihkan hati mereka, lantaran kekufuran mereka. Adalah bagi mereka 
kehinaan di dunia dan siksaan yang*besar di hari Akhirat. 

669) Mereka itu penyiar dusta dan pemakan barang haram. Lantaran itu. jika 
mereka datang kepadamu meminta keputusan di dalam hal perselisihan mereka, 
maka bolehlah engkau beri keputusan, dan boleh juga engkau tolak, karena pe- 
nolakanmu tidak akan membahayakanmu,walaupun sedikit. Tetapi kalau engkau 
menghukum, hendaklah dengan cara yang adil; dan jangan engkau turut hawa 
nafsu mereka; karena sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang adil. 

670) Janganlah engkau sangka bahwa mereka datang meminta hukum daripa- 
damu itu lantaran suka atau percaya. Tidak sekali-kali! tetapi lantaran mengharap, 
bahwa hukumanmu akan cocok dengan hawa nafsu mereka. Bagaimana bisa jadi 
mereka anggapmu sebagai hakim, padahal kitab Taurat mereka sendiri, mercka 
telah tinggalkan? Sebenarnya mereka itu bukan Mu'minin kepadamu dan bukan 
kepada Taurat. 


Juz’ ke 6 (HIDANGAN ) Surah ke 5 


| D Aars 
janganlah kamu takut kepada manusia A / Ae Ia Ya 
tetapi takutlah kepadaKu; dan jangan- Y, jera | yoo. 


aa P) 
lah kamu jual ayat-ayatKu dengan ? Ka AEN JÚLL nA’ 
harga yang sedikit; karena barang CM Ane UISS 


siapa tidak menghukum dengan apa TE ag 
yang telah diturunkan oleh Allah, bg, Bak Ji | ek 


-$ s s9 J P. 
maka (adalah) mereka itu orang-orang | | 
yang kafir. 67!) Da - 
45. Dan Kami telah wajibkan atas G3 aa KA, KA 
mereka dalam (Taurat) itu, bahwa P3 Ge f- 


jiwa (dibalas) dengan jiwa; mata rep sis LA, bs 


dengan mata; hidung dengan hidung, 7 


telinga dengan telinga: gigi dengan AH 7 
gigi; dan luka-luka itu (ada) balasan- pi KAPENE SY 2 


nya. Tetapi barangsiapa dermakan A Lai “UI 7 
hak membalas) nya maka (adah CS po N 


J5 AS A 
yang demikian) itu jadi penebus dosa wr 01 
baginya; dan barangsiapa tidak menga J3 LEAN, KAS 
hukum dengan apa yang telah ditu- \ | oe 
runkan oleh Allah, maka (adalah) ai Js P A AS 


mereka itu orang-orang yang zhalim. arnós an 
46. Dan Kami telah iringkan Isa, cine AA Th: 


anak Maryam, sesudah mereka, seba- 


Ag 14 ws P 
gai menggenapi *”*) (khabar) yang AU LG L s èr | 
ada lebih dahulu Pa Bara dalam 7 ` CN AA DAN 


Taurat, dan Kami telah beri kepada- ESI AE AG 


nya Injil yang padanya ada petunjuk 


a P Go 3, r, 
dan penerangan, dan sebagai menco- (| “ Jó G4 £ 21 
coki apa yang ada lebih dahulu dari- TA 


J r O Pp de 
padanya dalam Taurat, dan (sebagai) c 7 x T 
petunjuk dan nasehat bagi orang-orang rf ASIK A e dg do C/N 


nye 


yang berbakti. / Ai į ji Ls TG f 


671) Kami telah turunkan kitab Taurat yang a ada padanya petunjuk dan pe- 
nerangan yang dijadikan pokok untuk menghukum kaum Yahudi oleh nabi-nabi 
dan orang-orang alim dan pendeta-pendeta Bani Israil dengan amanat dari kitab 
Allah yang diserahi kepada mereka, sedang mereka menyaksikan kebenaran kitab 
itu, Lantaran itu, hendaklah kamu takut kepada-Ku, dan janganlah kamu takut ke- 
pada manusia, dan janganlah kamu membelakangkan ayat-ayat-Ku, lantaran men- 
dapat sedikit harta dunia, karena barangsiapa tidak menghukum dengan apa yang 
Suan oleh Allah, maka adalah mereka itu orang-orang kafir | 

672) Yaitu mencocoki atau menyetujui, 


Surah ke 5 AL -MA -IDAH | Juz’ ke 6 


47. Dan hendaklah ahli Injil meng- MEA ARA Oa 
hukum dengan apa yang telah ditu- AHA y js | ta LV 


runkan oleh Allah padanya, karena $, 4 o2 022 as | 
barangsiapa tidak menghukum dengan Lu Sg 2 AIN A 3S | 


ana yang telah diturunkan oleh Allah, ó I, TA 1 par 
maka (adalah) mereka itu orang-orang & An Pa. An Ad dy | 
yang fasik. 


48. Dan kari telah turunkan kepada- LENÍ ni 1 LA 
mu Kitab (Qur'an) dengan (memba- 3 

wa) kebenaran, sebagai menggenapi da 15 AK BL 

khabar yang ada lebih dahulu dari - om Lah JL 
padanya, yaitu Kitab (Taurat), dan se- t 0? 7 

bagai penyaksi atasnya.” 7?) Lantaran An SESI Ia : 
itu, hukumlah antara mereka dengan gg TELZ 

apa yang Allah telah turunkan, dan ENE LA dan as 
janganlah engkau turut hawa nafsu P 

mereka (yang bisa memalingkanmu) 2 A al o Zl 
daripada kebenaran yang datang kepa- | I Sa = SFF 
damu. Bagi tiap-tiap (ummat) daripa- £ 7°, ? a D 
da kamu, Kami telah adakan peratur- AS : Tina GA YA 
an dan jalan, padahal kalau Allah mau, o 27,32 3, 2,3. 

niscaya Ia jadikan kamu hanya satu AI 


ummat, tetapi ia mau memberi peng- Papan 
ujian kepada kamu tentang apa yang 5 
Ia telah kurniakan kepada kamu. Oleh 3, ni Si e aal 
karena itu, berlomba-lombalah (me- PA 
nuntut) kebaikan-kebaikan. Kepada Je CEN E TA ú 
Allah-lah tempat kamu sekalian kem- , 3 IM salga A i 
bali, maka Ia akan khabarkan kepada 2 akan AK 
kamu apa yang kamu berselisihan pa- 5 

fed sÊ A 


danya. 9 as A ads Sa 


49.. Dan hendaklah npa hukum- - 03 gog 
kan antara mereka dengan apa yang a 
Allah telah turunkan, dan janganlah »?0 - « 2 


engkau menurut hawa nafsu mereka, i> $ Ig an 3 ra 
dan berjaga dirilah daripada mereka, (3 pi 


khawatir kalau-kalau mereka gelin- 3 lu Ma Upah, 


cirkanmu daripada sebahagian (pe- y 

rintah) yang Allah turunkan kepada- | A sy A) a 
mu, Maka sekiranya mereka berpaling Gi As HA Jb . per 
(daripada kebenaran), ketahuilah, 99 Sya SOP Ja 3 
bahwa Allah .tidak mau, melainkan SANI SEA A3 


t7 ' 


ne t4 


673) Yakni, Qur'an itu sebagai penyaksi atas kebenaran yang dikandung oleh 
Taurat tentang kedatangan nabi Muhammad. 


Juz' ke 6 ( HIDANGAN ) Surah ke 5 


, DuL LAU A zo 021 
akan menyiksa mereka dengan sebab uei LA SO Ba 


sebahagian daripada dosa-dosa mereka ya 


dan sesungguhnya kebanyakan dari- 

pada manusia adalah) orang-orang Ia G 
yang fasik. EAE ER 

50. Apakah mereka mau hukuman — 3 dea . Oo 
Jahiliyah, padahal bukankah tidak leage 
ada siapa-siapa yang hukumannya San an 
lebih baik daripada Allah, bagi orang 1 Gaul “1 


yang berkeyakinan ? Dad gd Pasar, 


3 2r 107, | 
51. Hai orang-orang yang beriman ! dg 3 YI SAR RI TA Ol 
janganlah kamu jadikan Yahudi- pa 4. Pr pa 
Yahudi dan Nashara itu sebagai ketua- "4. - P 
ketua; sebahagian daripada mereka pan Rey TAU 2 
(pantas) jadi ketua bagi sebahagian- ° A" OI Tete, 071 
nya: karena barangsiapa dari antara Pep sa 
kamu menjadikan mereka sebagai 


ketua-ketua, maka sesungguhnya ia Pan SS) A2 Kau 


(jadi) sebahagian dari mereka.. Se- Pat ani Pu BUS 
sungguhnya Allah tidak memberi Cal! P ya 
petunjuk kepada kaum yang zhalim. i ON Po sea Mu i 
52. Maka engkau akan melihat orang- (t7 IL Sy o 


orang yang di dalam hatinya ada pe- , +2 JL, o2 0223 Se 
nyakit itu, pergi dengan lekas-lekas VW SERA SEN PPA 
kepada mereka, 874) (sambil) ber- an ka 4 
kata : "Kami takut, bahwa kami dal JI ah 
akan mendapat kecelakaan”, tetapi ga Tan ae 
mudah-mudahan Allah mendatangkan ^ Ah ia BR ea 
kemenangan dan pertolongan dari AL i! 2 Yuk a 
Pd 


sisi-Nya, *'“) supaya mereka jadi "1124 40 na 

+ - ô 

orang-orang yang mnyesal atas apa Sly Uu ! ver A, 

yang mereka telah sembunyikan da- “ ye. yu a 
676 


lam diri mereka. ) 


.. P4 Pi 
AA ey’ 
58. Dan berkata orang-orang yang TOR , kd 
beriman : *'') "Apakah mereka ini Dr GNU 


674) Yakni kaum munafik akan bersegera menjadikan Yahudi-yahudi dan Na- 
srani-nasrani sebagai ketua-ketua mereka dëngan alasan takut kena kecelakaan. 

675) Yaitu bagi kaum Muslimin. 

A76) Supaya mereka menyesal atas sifat nifag yang mereka sembunyikan di 
dalam hati mereka, 

677) Yakni orang yang beriman yang tidak percaya kepada ke-Islaman kaum 
munafig berkata kepada sebagian daripada Mu'minin yang merasa senang dengan 
ke-islaman kaum munafiq. 


225 


Surah ke 5 AL -MA—IDAH Juz' ke 6 


orang-orang yang bersumpah dengan sal Ara, ng SN 
. nama Allah, dengan bersungguh-sung:- a) | 


33 W E TT S 
guh dalam sumpahan mereka, bahwa * 2 7 
mereka (akan bekerja) bersama-sama | F pena , Ah | 
kamu ?” Telah gugurlah amai mereka, oy et 
lalu jadilah mereka orang-orang yang buy Eye Ú 
: rugi. hol a 


54. Hai orang-orang yang beriman ! Lp LAGU ot 


barang siapa dari antara kamu murtad A o 010 
dari Agamanya, maka Allah akan E Vós Ka 


| 1 a 2 3 33. J è 2 
mengadakan satu kaum yang Ia sukai #0 
. mereka dan mereka pun suka kepada- 5: Sae (Pu Ai 


Nya, yang merendah diri kepada Ban n a 
Mu'minin, yang sombong terhadap AP ANA 
kafirin, mereka bersungguh-sungguh 

di jalan Allah, dan mereka tidak IAI Lea) 


takut kepada celaan manusia yang 
mencela, Yang demikian itu, ialah ASN Sa Ad 


nikmat Allah yang Ia berikan kepada ? P 
siapa yang la kehendaki, karena f CEI a APEI 
Allah itu luas (pemberian-Nya), sangat Fa j P up 
' Mengetahui. PAE ANg 
3 JS! 
55. Tidak ada ketua bagi kamu "R yang An Kana Oo 


lainkan Allah dan Rasul-Nya dan , oI 9 3 


1 
Mu'minin yang mendirikan sembah- Haa as 
yang dan mengeluarkan zakat, padahal 33 “4 AN sP y PI me ji 


mereka tunduk. 678) 
Sy 


frrr l #t10 y 

56. Dan barang siapa menjadikan dryga eoe 0q 

Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang , 

yang beriman sebagai ketua-ketua, an AAA ca 

maka sesungguhnya golongan Allah- | 

lah yang akan menang. oa 3 

P ð Sy’ $ 

57. Hai orang-orang yang beriman ! y PENA ad 

janganlah kamu ambil mereka yang »/ „o 2 4 Fei sd 2g 
Pre: EN KIS 


678) Yakni tunduk kepada perintah Allah. 


226 


Juz’ ke 6 (HIDANGAN ) Surah ke 5 


jadikan Agama kamu sebagai ejekan S P ANU fe 35 m 
dan permainan, daripada Ahli Kitab 


Pig 
yang sebelum kamu, dan orang- 2 La Para 
orang kafir itu sebagai ketua-ketua 


679 1 1 -s| Hug 3, Par 1 
) dan takutlah kepada Allah, jika . Sian 3019 "23 


(betul) kamu orang-orang yang ber- Zo ° J 
iman, nenen 


58. Dan apabila kamu seru (mereka) LGA KEY 9 On 
kepada sembahyang, mereka jadikan- 

lah dia sebagai ejekan dan permainan. LN 5 Ca; 23 | RAYA 
Yang demikian itu, karena mereka á PL 
kaum yang tidak mempunyai akal. X) SA “an 


Or or y 
59. Katakanlah : ”Hai Ahli Kitab ! PASANG n 
bukankah tidak kamu benci kepada 


kami, melainkan lantaran kami ber- ALL CSI ah c) ag 
iman kepada Allah dan kepada barang z7 


yang diturunkan dahulu, karena se- 13 da a PENEI 


sungguhnya kebanyakan dari kamu 


adalah orang-orang yang fasik ?” PELIE KAH 5 


- + 
60. Katakanlah : "Maukah aku tun- S2 pen sea 1 


jukkan kepada kamu (manusia) yang 
lebih jelek balasannya di sisi Allah dari TN. nE PENA s BF 5 
pada yang demikian itu ? Ialah orang- a a 


i "3 
orang yang Allah la'nat dan murka 4--s / Lai KS 
atasnya, dan Ja jadikan sebahagian Ganga Lah ; E 
i I à 


dari mereka (sebagai) monyet-monyet #422237 - an 

dan babi-babi, dan (ialah) orang kh Peran Ba eta 
yang menyembah berhala. Mereka 

ini, orang-orang yang jahat tempatnya Ketan Say AW 


dan yang lebih sesat dari jalan yang 
lurus”. In | A PRAET 
61. Dan apabila mereka datang ke- f( " - ATAP Ana MW 


pada kamu, mereka berkata : "Kami 


j : PI e fys pat $ 
telah beriman”, padahal sesungguh- 8 ae 4,4 Aan L A 
nya mereka telah masuk dengan ke- SA I AS A9 9 


679) Yakni orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu yang mengejek Aga- 
ma kamu dan orang-orang kafir itu janganlah kamu jadikan ketua-ketua kamu. 


227 


: Surah ke 5 AL-MA -IDAH Juz' ke 6 


p g 8er PREA 
kufuran dan mereka sesungguhnya F iali | ga 

-= „telah keluar dengan (kekufuran) itu 2 j Ja 

(juga), karena Allah amat Mengetahui 5 o 2. 


apa-apa yang mereka sembunyikan. 


Oz ð A 303 8 ser 
62. Dan engkau akan lihat kebanya- & AES S3 1 
kan. dari mereka berlomba-lombaan 
pada (mengerjakan) dosa dan per- apa 1, AAA 9 Ta 
musuhan dan memakan barang yang sei, | .,. 


haram. "Sesungguhnya amat jelek apa Kan A alg KI 7 Í a GA 
yang mereka telah kerjakan. si 

r d 
63. Tidakkah mau pendeta-pendeta 255 GI EAT Ww 
dan orang-orang alim mereka melarang . Lo. f VANIS 
mereka daripada mengucapkan per- na Is pos KI, 


13 x 


kataan d dan d d 
| osa dan daripada memakan | BEG 3S ATEA SAh | 


- barang yang haram ?  Sesungguh- 


nya arpat jelek apa yang mereka ge t, 

telah kerjakan. p na ST 

64. Dan orang-orang Yahudi itu AN AAN Ag IT 2943 | La ve 
P LA | “9 KP 


berkata : "Tangan Allah terbelenggu”, 0 08 
padahal tangan-tangan mereka ter- sa PES ban 


belenggu — dan dila'?nat mereka ,/”,../Je, A 


dengan (sebab) apa yang mereka & 7 
telah katakan — bahkan kedua tangan 53 aan A an rJ 
Allah terbuka, Ja membelanjakan TEE 4 TAN 


sebagaimana Ja suka: dan apa yang » oS o / * 
telah diturunkan kepadamu dari Sa LA "Ga ra as 
Tuhanmu itu, sesungguhnya akan me- o- Okt te. 

nyebabkan kebanyakan dari mereka Aa EA Cab L 3) 
bertambah melewati batas dan (ber- ISa 


AOA sa at 2 
tambah) kekufuran: dan Kami telah aya ba he 
adakan antara mereka permusuhan 7 p 030? 
dan kebencian, sampai hari Kiamat. Maa 3 
Tiap-tiap kali mereka menyalakan api 4 orir IL 14. ez 
peperangan, Allah padamkannya: dan Dg 2 anila AW — ZA 
mereka berusaha pada mengadakan JJ 37 
kerusakan di muka bumi, padahal SAIC SN 
Allah tidak suka kepada orang-orang ore 
yang merusak. Amia 


| TP Er 
65. Dan jika Ahli Kitab itu beriman 1201 „ÉSI LS) DIP; 10 


228 


Juz ke6 > | E HIDANGAN ) | Surah ke 5 


r P a Lg P 
dan berbakti, tentu Kami akan Pan 2 PE MENGAN 5 | 3 51 
kan dari mereka, kejahatan-kejahatan Plant $ 


mereka dan tentu Kami akan masuk- Ka : AE, 


kan mereka di surga-surga kesenangan. 


66. Dan kalau mereka memeliharakan “ et PaE ap i f EA q1 
Taurat dan Injil dan apa-apa yang - 


diturunkan kepada mereka dari Tuhan gy4 oh í G 5 Tk S. 


mereka, niscaya mereka akan makan i TATE 
(rezeki) dari atas mereka dan dari 0U 215 aa ee Ye 
bawah kaki-kaki mereka, 68°) + o PEZ Z 
Sebahagian dari mereka adalah ummat AA ina RS SE 


yang 'adil, tetapi kebanyakan dari o 3o Ser, RAI 
mereka, jelek apa yang mereka 'amal- “ Ang PPI 0g 


e; P 
kan. | ©) ) AW 


67. Hai Rasul ! sampaikanlah apa-apa (| wd a pa MR EAN qy 
yang: diturunkan kepadamu dari 

Tuhanmu, karena kalau engkau tidak Aa Kam JO 9 ana) 
kerjakan, maka tidaklah (dikatakan) y o SJ? TA 
engkau sampaikan perintah-Nya : dan 2 SN La al 
Allah akan melindungimu dari (keja- 

hatan) manusia. Sesungguhnya Allah INSAN Ge Ian 


tidak memberi petunjuk kepada kaum 


yang (sengaja) kufur. Ona KM BN SAN 
"EP A 5 or + 
68. Katakanlah : ”Hai Ahli Kitab ! si Setu YA 


tidaklah kamu berada atas sesuatu “ 

(kebenaran), sehingga kamu pelihara 5! YA pan aa 5 Ode 
Taurat dan Injil dan apa-apa yang 

diturunkan kepada kamu dari Tuhan $p ° fl td JA, 3 ag 


kamu”. Tetapi apa-apa yang diturun- 


kan kepadamu (hai Muhammad !) Ba (Ju o KUSS 55: T 1 Ag 
dari Tuhan-mu itu, sesungguhnya akan TAg 


menyebabkan kebanyakan dari mere- Ma Pa Oy Aa Sa a Si 


ka melewati batas dan (menyebabkan) 

kekufuran. Oleh karena itu, janganlah , e, 4? 07 ERE CA 
engkau berduka cita atas (keadaan) S: PE 
kaum yang kafir itu. 


680) Yakni mereka akan dapat rizgi yang luas. 


229 


Surah ke 5 — AL-MA—IDAH Juz' ke 6 


69. Sesungguhnya orang-orang yang | AT 1 i Kn 4 
beriman, dan orang-orang Yahudi, dan 2 CNN G3 OLA 


penyembah-penyembah . bintang, dan z7, ' TA MISA Ka 
Nashara — barangsiapa dari antara GAN SAN PASTI 3 


mereka:. percaya kepada Allah dan 
“hari Kemudian dan ber'amai shalih, CAR HA 


maka tidaklah ada ketakutan atas ra 5.1 p 
mereka dan tidaklah mereka akan € ips Ia j p> 
berduka cita. 68°92) Tag ya RIPETI 

70. Sesungguhnya Kami telah ambil H3 Ba GAS KI Vs 
perjanjian Bani Israil dan Kami telah 2 pp, .- LL. 

utus kepada mereka beberapa rasul. Mas sa, MEIN Ll 
Tiap-tiap datang seorang rasul kepada „4 TD P 

mereka dengan (membawa) apa yang Se aa SN 
tidak disukai oleh nafsu mereka, ÉS 2 ta 1 0730 
mereka dustakan sebahagian dan me- apa, 9 Mate boa 

reka bunuh sebahagian. ta ə 


SPANT 


71. Dan mereka sangka, bahwa tidak ES 3 Tora gama VI 


akan ada .percobaan, lantas mereka 
jadi buta dan tuli: kemudian Allah 4 | frr 7964 
beri taubat kepada mereka: kemudian aD -i FI gand 


kebanyakan dari mereka jadi buta aan ag A An Zo 
dan tuli, padahal Allah Melihat apa eet y 
yang mereka kerjakan. EUY MP 2. An 1 ed. 


72. Sesungguhnya telah kufur orang- LPG Sina rai Vr 


orang yang berkata, bahwa Allah itu ' Fs sabr Daj Ps 
ialah Masih, anak Maryam, padahal J6; 9. LA Gran AP Li 
Masih telah berkata : “Hai Bani e, b; 

Israil ! sembahlah Allah, Tuhanku va SN EE 

dan Tuhan kamu, karena barangsiapa e, * JS, s4 ai la Di Ma 
menyekutukan Allah, maka sesungguh Aina Ba aJl. 


nya Alah haramkan atasnya surga; 4 é Li rA, Lelong k 
dan tempat kembalinya, ialah neraka; KAS AD (PP Aida 
IC 


dan tidaklah ada penolong-penolong Aa 
bagi orang-orang yang zhalim ”. Sal Wu yag JA 011 a5 
Kang ge 


680a) Maksud Ayat ini lihat Al-Baqarah ayat 62 


Juz' ke 6 (HIDANGAN ) Surah ke 5 





73. Sesungguhnya telah kufur orang- 
orang yang berkata, bahwa Allah itu 
yang ketiga daripada tiga, **') pada- 
hal tidak ada Tuhan melainkan 
Tuhan Yang Tunggal: dan jika mereka 
tidak berhenti dari apa yang mereka 
katakan, niscaya akan mengenai orang 14 
orang kafir dari mereka itu 'adzab 
yang pedih. 


74. Dari itu, tidakkah mereka mau 
bertaubat kepada Allah dan meminta 
ampun kepada-Nya, karena Allah 
Pengampun, Penyayang ? 


75. Tidaklah Masih, anak Maryam 
itu, melainkan seorang rasul (sebagai) 
rasul-rasul, yang telah terdahulu dari- 
padanya, dan ibunya seorang perem- 
puan yang sangat ta'at adalah dua- 
duanya memakan makanan. “'?) 
Lihatlah bagaimana Kami terangkan , 
kepada mereka tanda-tanda: 68?) 
kemudian lihatlah. bagaimana mereka 
dipalingkan. 88”) 

76. Katakanlah : "Adakah (patut) 
kamu sembah selain daripada Allah, 
sesuatu yang tidak berkuasa madla- 
ratkan dan tidak (bisa) manfa’atkan 
kamu, sedangkan Allah itu, ialah 
Yang mendengar, Yang mengetahui?” 


77. Katakanlah : ”Hai Ahli Kitab ! 


I P spo f L A A tr LA 
PEE E 


09404% 9 5 1,5 
aa ul Ey AN! 


PLTN BEP MAP, 8L 0ga 
GIS Aa LI FATOS 
Jo 


KAN vo 
Sp SA 5 53515 


PA œ 


OK “gr Am 


MEA Peru Ios? ag. KA 


aa 
D DATA 

PE 20IP 3020 
Aa Si v3 


LAY; Aya en 


Je,” Ao Aa 

ak ID Ay 
J 

“4 SA j Si KAN 


681) Sebagaimana itikad kaum Nashara, bahwa Allah itu ialah: (i) Tuhan, 


(di) Anak, dan (iii) Ruh suci. 


682) Yaitu mereka itu manusia yang makan, dan minum sebagaimana manusia 


yang lain-lain. 


683) Maksudnya ialah beberapa ibarat dan bandingan. 
684) Yakni dipalingkan mereka dari kebenaran, oleh hawa nafsu mereka. 


231 


Surah ke 5 © AL-MA—IDAH Juz’ ke 6 





janganlah kamu melebih-lebihi di PA, E, 3d Sasa 
dalam agama kamu dengan tidak 4 54, » 

benar, dan janganlah kamu turut hawa IS Pare a Aza 
nafsu satu kaum S8") yang dahulunya „pze - . 

telah sesat dan menyesatkan kebanyak Hyo Uas a9 WESA Kag 
an (manusia), dan sesat dari jalan yang 


lurus”. Ik | 

78. Telah dila'nat orang-orang kafir P KRA VA 

daripada Bani Israil atas lidah (nabi) 2 PPP 

Daud dan (nabi) 'Isa, anak Maryam. ~% SI 

686 | 
) Yang demikian, karena mereka ' Kat .. A 

itu durhaka dan melewati batas. A i Ux a (AL a 


n Dyana 
bp y Êr pon T ae 
19. Adalah mereka tidak berlarang- Per Yaa e) mean 6 Fa 


larangan daripada-mungkar yang mere- 2, 
ka kerjakan. Sesungguhnya amat jelek ru s$ 
apa yang mereka telah kerjakan. STET Nada r 
# RE “Je. g 4 7 , 

80. Engkau akan lihat kebanyakan 352 BAS SG) A 
dari mereka menjadikan orang-orang o% LX, ,* 1 done, 04 
kafir sebagai ketua: sesungguhnya s4 49 Ua 1g ya Cuai | 
amat jeleklah apa yang telah disedia- s y , , TERREN os 
kan bagi mereka oleh diri-diri mereka, 4——N! daso DATA | 
yaitu kemurkaan Allah atas mereka, , 2.5 703 3 
dan di dalam 'adzablah mereka akan -© PA Ea MEN, TN": 
kekal. 

sf ejo? 


81. Dan kalau mereka beriman kepa- ah OA K3: M 
da Allah dan kepada Nabi (Nya) dan 


kepada apa-apa yang diturunkan kepa- (Co 2 Lu Bug 4 AN 


danya, tentu mereka tidak jadikan TK osa PL g S 
“orang-orang (yang kafir) itu sebagai | Yaar BIA 
ketua: tetapi kebanyakan daripada Op Tg E EE 
mereka itu orang-orang yang fasik. | SP 


: | , 
82. Engkau akan dapati manusia 69 NAS A did KY 
685) Yaitu kaum yahudi atau pendeta-pendeta yang menyanyikan dan 


an ah isi-isi kitab All 
Yakni nabi Daud ,dan nabi Isa minta Tuhan beri kutukan kepada Bani 


232 


Juz’ ke 1 ( HIDANGAN ) Surah keo ' 





| Tea | b, 
(yang paling keras) Dean D J A sai LAN 
kepada orang-orang yang beriman, 91,3 092e j 
(ialah) Yahudi dan mereka yang me- iA 3 Ke) Za Ai | 
nyekutukan Allah; dan engkau akan pa 3. Kan 
dapati sedekat-dekat mereka (dalam) G1 ND 8 ANTA Hg 
percintaan kepada orang-orang yang , pe 
beriman, (ialah) mereka yang berkata: a LM 23 PRA 
"Sesungguhnya kami Nashara”. Yang ,y 4 i P 2 7,20 
demikian itu, lantaran di antara "1 VAN CA . 


8 we 


.. 2 d 
mereka ada pendeta-pendeta dan " e 
ruhban, 887) dan lantaran mereka spa 


tidak sombong. 


Juz’ ke 7 CLA . 


83. Dan apabila mereka itu “**) AA Hat 14 AANSIG Ap 
mendengar apa-apa yang diturunkan 2 Aan jo A 2 

kepada Rasul, engkau akan melihat , xxx) Yak FF pas pi 
mata mereka melelehkan air matanya, 7 e H5 ad 5 


W 
lantaran kebenaran yang mereka tahu, | 5 ATI Yan A 
(sambil) mereka berkata : ”Hai sabii Ten -i 


, 
Tuhan kami '! kami telah beriman, 14 - DA ob 
'oleh karena itu, catatlah kami di Sea ls) GPS 


La 
dalam golongan orang-orang yang nn SANT 
menyaksikan. naa, Cc 


84. ”Dan tidak patut kami tidak 1 AU Ne NG, At 
beriman. kepada Allah dan kepada 77 KA Ii 


02) 
kebenaran yang datang kepada kami, ': Ia | a53 i 5 As 
padahal kami ingin supaya Tuhan a sgi Fi p 
kami masukkan kami bersama kaum “Ad | 2 

yang shalihin”. LAN AS. Ela 
85. Oleh itu, Allah ganjari mereka Ya Aan Ao 
atas apa yang mereka telah katakan, EET 

(yaitu) surga-surga yang mengalir pada Kaban $ LA yi 
nya sungai-sungai, hal keadaan mereka 


kekal padanya. Yang demikian itu, MA SN Erra 
adalah balasan bagi orang-orang yang f pr 
berbuat kebaikan. 0 


.. ya 


b pa Padapa yang sangat berbakti dan pendeta-pendeta yang tidak | 
er 


688) Yakńi ERAR daripada pendeta-pendeta. 


233: 


| Surah ke5 AL—MA—IDAH | Juz’ ke 7 





| | r MA, JC” 3 PEPUA IR 2. 
86. Dan orang-orang yang kufur dan buya KI SAH AT 
mendustakan ayat-ayat Kami (adalah) piai Js OET 
mereka itu ahli neraka. eea! Hasi Buka 


i TN: Tang Ana Aa AY | 
87. Hai orang-orang yang beriman ! Yg 2 aerie Av 
| janganlah kamu haramkan barang , ff, , C s 
barang baik yang Allah telah halalkan & 5! haeo Colpa ag 
bagi kamu: dan janganlah kamu me- , yaa anu ni EAS j AS 
lewati batas, karena sesungguhnya Yá öl K3 3 A< 
Allah tidak suka kepada orang-orang o est 3 9 
yang melewati batas. AA D 

KN La, P pt e2? ai 

88. Dan makanlah barang halal yang 4 jl Ng A ank 9 AA 
baik dari apa-apa yang dikurniakan o é Sri Ik, ON Ka 
oleh Allah; dan berbaktilah kepada SA a KY Ya. 
Allah Yang kepadaNya kamu beriman. “7 D $ > Ne 
ST e S 


oU Iy IRh odg 
89. Allah tidak salahkan kamu a AA S ia | IT. NA 
dengan sebab sumpah-sumpah kamu “yy!” ,,, An PR aa 
yang tidak disengaja, tetapi ia salah- D ia YA Ga, a 
kan kamu dengan sebab sumpah- ggo grer, ,2°? 9301, it 
sumpah yang kamu sungguh-sungguh- Aay DUS any! DI Na 


kan. Maka dendanya itu ialah mem- , , ETE a 
beri makan sepuluh miskin, dengan SMS NT ô MAAN) 
makanan yang sedang dari makanan , 5, ,,,,, “» p i 
yang kamu berikan kepada ahli kamu, PEUN PAS SAY Ja sg! 
atau pakaian (untuk) mereka, atau ! g” J3 e Sa i 
merdekakan seorang. hamba. Tetapi Ly I pake l > LI 
barangsiapa tidak mampu, maka hen- * °, , p Pa aaa 
daklah ia puasa tiga hari. Yang demi- ASM, et ab AL Sat 
kian itu denda-denda bagi sumpah- °, ,., a poi 
sumpah kamu apabila kamu ber 15f 
sumpah, S8?) Oleh karena itu, ,yl, € Da an 
peliharakanlah sumpah-sumpah kamu. : ARI -aal 3 a 
Demikianlah Allah terangkan ayat- Ar Joga 
ayatNya kepada kamu, supaya kamu AU SAI Ko AI 
berterima kasih. A , 


- s Jay? 


689; Yakni apabila kamu-tidak dapat menyempurnakan sumpah-sumpah kamu. 


234 


Juz’ ke 7 ( HIDANGAN ) Surah ke 5 





90. Hai orang-orang yang beriman ! usu AN NA q. 
sesungguhnya arak, dan judi, dan sem- o, Jar 
belihan-sembelihan untuk berhala, dan 2 SENIN iy ggi 
undi-undi nasib itu kotor dari peker- $ 4 œ K 
jaan setan. Oleh karena itu, hendak- J 2 AANG A5 
1. : : Sy "r. A J 
lah kamu jauhinya, supaya kamu Kd AK Jr l DAS SA SAT 
dapat kejayaan. 2033 3 
91. Sesungguhnya tidaklah setan itu NX. LAN Ae EN a) | 
mau melainkan mengadakan antara ,, , 27 KANE Pp e37 AT KAPAL 
kamu, permusuhan dan kebencian * KE SA se 
(dengan perantaraan) arak dan judi, Se 3, rear AF 
dan memalingkan kamu daripada iy 


mengingat Allah dan sembahyang. 6 Í a PAN a 


Oleh karena itu, tidakkah mau kamu 
berhenti ? 7 Kar da "10,4 


esa menang 
92. Dan ta'atlah kepada Allah ! dan | as! F EEN Iy qr 


ta'atiah kepada Rasul ! dan berhati- 2 Ja o PA 
hatilah ! karena kalau kamu berpaling, rn Wo J J Ig 
maka ketahuilah, bahwa tidak ada V,,. , TPE 


kewajiban atas rasul Kami, melainkan PMN PAI belu 


menyampaikan (saja) dengan terang. 
6 


an Fara 


5 P 
93. Tidaklah ada kesalahan atas BEA 5 LES qy 


orang-orang yang beriman, dan ber- 


amal shalih tentang apa-apa yang G SUN 


mereka makan, apabila mereka jauhi 


(barang haram) dan beriman dan | FEA An AN ae 
beramal shalih, kemudian ( tetap 7 RA . 0, 

mereka ) menjauhi (barang haram itu) Ex gual gg & san 
dan beriman, kemudian mereka ber- wp 2 P Ps P3 
bakti dan berbuat kebaikan, karena TA 3 G lpn l g 1315 g yA 
Allah itu suka kepada orang-orang 


yang berbuat kebaikan, UAN 


C i 


y At 


690) Maksudnya, bahwa Kami akan siksa siapa-siapa yang berpaling dar: perin- 
tah Kami. 


235 


Surah ke5 —— AL-MA-—IDAH Juz ke 7 


94. Hai orang-orang yang beriman ! ye AA USA 

Allah akan memberi percobaan kepa- Sai G « p - 
da kamu dengan (melarang) sesuatu . 7 n p PEENI A3 F — 
dari perburuan yang dapat dicapai s. YY, .,ss,, s 
oleh tangan-tangan kamu dan. panah. SSG, SS BG ? 
panah kamu, supaya terbukti kepada ., 5 PA 
Allah, siapa yang takut kepada-Nya a 5 AR 
dengan ikhlas, Oleh demikian, barang / ay Hi “ 
siapa melanggar sesudah itu, 6?!) 5 Íy; ANS D 
maka adalah baginya 'adzab Jang Ga í f 


pedih. Key ARE 


95. Hai orang-orang yang beriman ! N KAA 40 
janganlah kamu bunuh perburuan di $» J a3- tune .. 
waktu kamu dalam ihram, karena Sx pu AN KT 
barangsiapa dari antara kamu membu- ( (OR Maa 22912 T EPO 
nuhnya dengan sengaja, maka denda- * TT 


Par 
dy 


Op 


nya ialah binatang ternak yang se- "£ TA 7 
banding dengan apa yang ia bunuh, en Kent 
yang akan dihukumkan oleh dua ^ VAA C? Ji , 


orang yang adil dari antara kamu, Dep r 


sebagai qurban buat disampaikan ke z d Saban ai | 


Ka'bah, °?) atau denda memberi . 
makan orang-orang miskin, atau puasa CI EPA TAI gÍ e 3 $ 
6°32) sebanding dengan itu, supaya ia ,,, PT p 
rasai kejelekan perbuatannya. Allah Kew 0 opal ay 1 
ma'afkan apa yang telah lalu, tetapi » E P PAP TA MN 
barangsiapa mengulangi, maka Allah anu Aan As AI 
akan siksa dia, karena Allah itu 1. F A 
Gagah, Pembalas, da 3$ Ang 


691) Maksudnya, bahwa di masa ihram Aap haji, Allah larang kamu 
'berburu binatang- binatang, maupun yang mudah didapati ataupun yang payah. 
Larangan ini sebagai satu percobaan, supaya terbukti siapakah yang jauhi larangan . 
itu dengan ikhlas dan siapakah yang tidak. Sesudah ada percobaan itu, barangsiapa 
berburu, sedang ia dalam ihram, maka adalah baginya siksa yang pedih. 

692) Maksudnya, bahwa barangsiapa bunuh satu binatang di dalam masa ia 
ber-ihram, maka hendaklah ia bayar denda dengan binatang- binatang piaraan, se- 
perti onta; sapi, kambing, yang sebanding dengan apa yang ia bunuh itu, denda 
mana wajib dikirimkan ke Makkah buat disembelih dan dibagikan kepada orang- 
orang miskin. Hakim yang menimbahg besar: kecilnya binatang dendaan itu, ialah 
dua orang Islam yang adil. 


695 koran. memberi makan dan puasa itu, juga ditimbang oleh dua hakim 
yang adil itu. | 


236 : 


Juz’ ke 7 | (HIDANGAN ) ~ Surah ke 5 


96. Dihalalkan bagi kamu perburua: PAT - & Sat a: 
laut, °?) dan (dihalalkan) makanan. 7 RAAI) 

nya, ****y sebagai bekalan bagi SAY PA, las, 
kamu, dan bagi orang-orang pelayar- , jes uga , cat Sia 

an; tetapi diharamkan “atas kamu 6143 bapa Aa si f 
' pemburuan darat selama kamu dalam ' , 

ihram. Oleh karena itu, berbaktilah ng Un SA 


kepada Allah. Yang kepadaNya kamu Na deg” 
akan dikumpulkan. IS 9 PE 


97. Allah telah jadikan Ka'bah, SN AAA daa AN 
Rumah yang mulia, dan Bulan .yang na 2 s 

mulia, “**) dan qurban (biasa) dan AA SA Del 
gurban-gurban yang ditandakan € 6 

itu sebagai penyokong €?') bagi KN Ga LI 
manusia. Yang demikian, supaya 4- e 7/1 JA. 
kamu tahu, bahwasanya Allah me- 9 IK, YAI óy; 


ngetahui apa-apa yang ada di langit | | AN 
dan apa-apa yang di bumi; dan bahwa- a EY ghad 3L 


.sanya Allah mengetahui tiap-tiap fsg i] A P 

sesuatu. | A S3 Anu 
| Je. 2 P LI A e S 

98. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Ag ds i yag. AA 

pedih siksaan-Nya, dan bahwasanya f 


3 
Allah itu Pengampun, Penyayang.‘ 28) 1934 


Kena aa Sg lia 
99, Tidak ada (kewajiban) atas Rasul PMA al LG 44 


itu melainkan menyampaikan (saja), ena 
karena Allah mengetahui apa-apa yang D LI Ni YAH Y 
kamu lahirkan dan apa-apa yang L 2 


kamu sembunyikan. 9 Da 


694) Memburu binatang yang di laut. 
—. 694a)Binatangnya, 
695) Ialah bulan Dzii-Hijjah. | | 
' 696) Yaitu binatang-binatang yang telah dipakaikan kalung di lehernya sebagai 
tanda binatang kurban untuk keperluan orang-orang miskin.. 
697) Yakni Ka'bah dan bulan Dzil-Hijjah dan kurban-kurban itu, jadi pintu 
rezeki bagi orang-orang miskin yang di Makkah dan yang berdekatan dengannya. 
698) Yakni sebagaimana siksaan Allah amat pedih atas orang-orang yang dur- 
haka, begitu juga keampunan Allah amat besar atas orang-orang yang mau taubat, 


237 


Surah ke5 . AL—MA—IDAH bo Juz’ ke 7 





; A ts 
100. Katakanlah : *”Tidak sama BAN SENI 
barang yang buruk dan yang baik, 


walaupun banyaknya perkara buruk Sa AE Hj FAHI 3 
itu menyenangkan hatimu, Oleh itu, 


berbaktilah kepada Allah, hai orang- ...4 JL KAS FN Sif SN 
orang yang mempunyai fikiran ! 4 Í Kara "3 2 | 
supaya kamu mendapat kejayaan”. sa SA AYI 


f i 
101. Hai orang-orang yang beriman! Y ENEG Yi 
janganlah kamu tanya hal-hal yang Seah 
jika diterangkan kepada kamu akan Si T l : 
Le Aan Bah an tetapi a da) Ku : Ran i 
bertanya dan yat-ayat) itu wak- 
tu diturunkan Qur-an, akan diterang- "~: KAA (SERI San 
'kannya kepada kamu. Allah ma'afkan Pergi 4 TE, 
kamu dari (kesalahan) itu, kareni DE S, SA 
“Allah dari (kesalahan) itu, karena fa Gore e 
Allah itu Pengampun, Penyabar. 8 AS ngit AA Aga £ 


Pi 


102. Sesungguhnya telah menanya- ma A A Gi Ng ó LY 


. kan dia satu kaum sebelum kamu, 


P - t) j a pe 
kemudian, jadilah mereka orang-orang . K 4 5 S3 
kafir dengan (sebab) itu. ° °) KO) Urla 


103. Allah tidak jadikan 100) NA PAT Sa 
bahirah 7°!) dan tidak sa-ibah. 7°?) 


s Pg NG, 
dan tidak washilah 79?) dan tidak NAN Aa 
ham *'**) : tetapi orang-orang kafir Pp aan PE 
itu, membuat dusta atas nama Allah, A T SS 
705 . s „82 N 5 Iv 

) karena kebanyakan mereka tidak Oisu PE AS maa 


berfi kiran, 


| 699) Yakni mereka jadi kafir lantaran banyak pena perkara-perkara yang 
tidak perlu ditanyakan. 

700) Allab tidak perintah mengadakan bahirah. 

. 901) Yaitu onta betina dibelah kupingnya, sebagai tanda haram dimakan apa 
bila sudah ia melahirkan anak lima kali, (ada yang berkata sepuluh kali).- 

702) Ialah onta betina yang mereka nadzarkan buat berhala. Mereka lepaskar 
dia pergi ke mana-mana, semau-maunya. Tidak dikendarai, tidak diberi pekerjaan. 
tidak dikerat bulunya, dan tidak diperah susunya, kecuali buat tamu. 

703) Yaitu kambing, jika sudah beranak tujuh kali, maka yang ketujuh itu, 
kalau betina, mereka biarkan dia, yaitu mereka tidak sembelih dia: begitu juga ti- 
dak disembelih kambing jantan yang seperut dengannya. | 

704) Ham itu onta jantan yang sudah membuntingkan sepuluh kali; mereka ti- 
Pakan dia buat mengangkat beban atau lainnya, dan mereka jadikan dia hak 

rhala 

705) Yakni, sekalian cara yang mereka ada-adakan itu, bukan sekali-kali de- 


ngan perintah Allah. 


238 


Juz’ ke 7 (HIDANGAN ) Surah ke 5 


| | : : J 
104. Dan apabila dikatakan kepada UIN KA Ikang sy ut 
mereka : "Marilah kepada apa yang .) 
diturunkan oleh Allah dan kepada Iy LN uga SS | 
Rasul-Nya”, mereka berkata : ”Cu-: NI RE 
kuplah bagi kami apa-apa yang kami t AR PA YA Lara NG Id ta 
dapati bapa-bapa kami atasnya”. '**) . Sa $ J Fs 
Apakah (mereka akan turut) walau- i 1 
pun bapa-bapa mereka tidak menge- DANNY ba SET, si 
un sesuatu dan tidak terpimpin ? 6) VESTE Any HÉ, 4, 
| | 27 PT 

105. Haji orang-orang yang beriman ! KANG AJ “an 10 
jagalah diri-diri kamu. Tidak bisa ' nye ob reg 
membahayai kamu (kesesatan) orang * oa NS KAU ié 
yang Ka eaa kamu TPE Pa pan 

epada tempat kembali | | UA | 
kamu sekalian, maka Ia akan terang- “ 45 e ta Ijin 


Larg. 
kan kepada kamu (balasan bagi) (4, 20135 CA 3 KEN A 
apa yang kamu telah kerjakan, Ta 5 5 kana . 





TRARY 


KAA 7 3, P 
106. Hai orang-orang yang beriman GA Peni | q 
persaksian diantara kamu, apabila se- » ,,*"*. AA (Bca 
seorang daripada kamu hampir mati, GPA! Sis IX 
waktu berwasiat (ialah) dua orang : TA : 
yang 'adil dari antara kamu, ”°® ) atau venr PATIA 


yy: D 
dua orang yang bukan dari kamu, KA TA aa 
jika kamu dalam pelayaran lalu baha- SA 5 IA 3 na 
ya mati (hendak) mengenai kamu. ; SG pi So o eaul 
709) Kamu tahan dua-duanya sesu- Kä TH 


3 
dah sembahyang, 7'°) lalu dua- (ss) HAI Pemda SALA 


706) Maknanya Cakupan buat kami agama yang dijalankan dan dikerjakan 
oleh datuk - nen 

' 707) Ini Mean dari Tuhan terhadap kaum yang berpegang kepada datuk- 
nenek mereka yang mengerjakan cara-cara ibadat dengan tidak ada keterangan dari 
Allah atau Rasul-Nya. 

' 708) Orang yang hampir mati, kalau membikin wasiat, hendaklah dihadapkan 
dua orang Islam yang adil. 

709), Kalau kamu di dalam pelayaran dan sakit hampir mati, dan: hendak memg. 
bikin wasiat, padahal saksi yang Muslim tidak ada, maka boleh kamu bikin di ha- 
'dapan dua saksi yang bukan Islam. 

= 710) Kalau kamu mau periksa saksi itu, hendaklah kamu tahan mereka 
| (Bersambung di halaman 240) 


239 


Surah ke 5 - AL--MA-IDAH a keT 





duanya bersumpah dengan nama Allah 2 AT pa jak sA a e 


jika kamu ragu-ragu : "Kami tidak f 


menjual dia dengan harta, ?''") : K FO WI ya 3 
walaupun ia keluarga yang dekat,” ' °) í es 
dan kami tidak sembunyikan pe- 13 Depan A Ehi 
nyaksian (karena) Allah, 7! 3) lantaran 


kalau begitu, sesungguhnya (adalah) É aii Mt Pn 32 


kami daripada orang-orang yang ber- 


dosa”, | CAN Sat 


107. Lantas apabila didapati, bahwa GÉ AS DÚ w 


mereka berdua berbuat dosa, ''*) 
maka (hendaklah ada) dua Ki ya SANG ata “ i 
lain yang lebih hampir, dari Orang- ce 


Fe EERTE 
orang yang diperbuat dosa atasnya itu a & AAA 


715) menggantikan mereka berdua, P 


lalu bersumpah dengan nama Allah : San Gig < 


”Bahwa persaksian kami lebih patut “ L, 


(diterima) daripada persaksian mereka „$ MA i i u A g: sdas 
berdua, dan kami tidak melewati 


batas, karena kalau begitu, niscaya EIR S e jg. | € , 3 
adalah kami dari orang-orang yang 


zhalim”. 716) Aa s SAE F Íh 


hingga sesudah sembahyang, supaya persaksian mereka terjadi dengan ikhlas, lan- 
taran orang yang baru lepas sembahyang itu, biasanya ada lebih ingat kepada Allah 
. 711) Maknanya, kalau kamu ragu-ragu tentang kebenaran mereka, hendaklah 
kamu suruh mereka bersumpah dengan nama Allah dan hendaklah mereka berkata 
”Kami tidak jual nama Allah itu dengan harta, yaitu kami tidak dusta di dalam 
sumpah kami dengan nama Allah itu.” 

712) Yakni kami tidak berdusta walaupun yang akan kerugian, dengan sebab 
sumpah kami ini, keluarga kami yang hampir. 

718) Maksudnya apa yang kami telah katakan itu benar, dan kami tidak sem- 
bunyikan kebenaran yang kami tahu di dalam hal ini. 

Ringkasnya, membikin wasiat itu, hendaklah di hadapan dua saksi dari kaum 
Islam, atau dua saksi yang bukan Islam, di tempat yang tidak ada orang Islam. 
Cara memeriksa saksi itu, hendaklah sesudah mereka sembahyang, supaya omong- 
an mereka benar. Kalau Kamu ragu-ragu, boleh kamu suruh mereka bersumpah de- 
ngan nama Allah dan berkata benar 

714) Yaitu berdusta. 

715) Yakni hendaklah ada' dua orang dari golongan yang hendak ditipu oleh 
dua saksi itu menunjukkan bukti kedustaan mereka itu. 

716) Artinya sambil mereka berdua bersumpah dan berkata: ''Bahwa persaksi- 
an kami lebih pakat diterima,” hendaklah mereka unjukkan bukti. 

(Bersambung di halaman 241) 


ja ` 


240 


Juz'ke7 ~ (HIDANGAN) Surah.ke 5 





da | D ian eog ` 
108. Yang demikian itu 7'7) (cara) Sapu a WA 
yang lebih dekat, 718) supaya manu- °. Paa ag a 
sia menjadi saksi sebagaimana mesti- Es 4 IEN IA 
nya, 7!?) atau supaya mereka takut s 31 0 co0 y AK 
dikembalikan sumpah sesudah sumpah ASN ASI cap bl La YU! 
mereka : ***) oleh karena itu, takut- a | 


- PT Eak TI JL Ju $ Y 
lah kepada Allah, dan dengarkanlah, ARATE) Á DN 9 gara 
721 - > , i I Pa , 
| ) karena Allah tidak memimpin NA Ze 
kaum yang fasik. Waka 

š - 2» 2 2 I yo 
109. Pada hari 72?) Allah akan 4 TA NI er 
kumpulkan rasul-rasulNya, lalu Ia kg an n Eg : à 


terima ?” Mereka menjawab : ”Tidak p J 2 

ada pengetahuan bagi kami. Sesung- 33" AGa 2° PAN 

 guhnya Engkaulah Yang mengetahui p! (P Ae ena DN 

perkara-perkara yang ghaib”. 723) R ` 
P # 


A CSI ai 
110. (Ingatlah) tatkala Allah ber- me PN ALAN No 
“kata : "Hai 'Isa, anak Maryam ! Paan 40, 


Le F S seats 
ingatlah ni'mat-Ku atasmu dan atas de -9 CUr RN 5 3 LA 


ibu-mu, tatkala Aku kuatkanmu deng- GP IR Pp 
an Ruhul-Gudus, '?4) engkau berkata CI 5 Aa 3 beda 


kata dengan manusia dalam buaiyan, Na a Dp | 
HAN BIN IS 


Ringkasnya, jika terdapat, bahwa dua saksi yang memegang wasiat itu berdusta, 

maka hendaklah dua orang lebih hampir kepada si mati menggugurkan persaksian ' 
dua saksi itu dengan menunjukkan bukti kepalsuan mereka sambil bersumpah: de- 

ngan nama Allah, bahwa persaksian mereka lebih patut diterima, lantaran benar- 
nya, dan mereka tidak melewati batas, yakni tidak berdusta, karena yang melewati 
batas itu, ialah orang-orang yang zhalim. i 

717) Cara-cara yang tersebut di Ayat-ayat yang baru lalu, 

718) Kepada kebenaran. Boleh juga artikan Yang demikian itu (cara) yang 
lebih dekat bagi manusia buat memberi persaksian sebagaimana mestinya, 
7307 Supaya mereka tidak berdusta. 


.» : - KERIS Pg no Bag 
bertanya : "Bagaimanakah kamu di AAU S 3 3 


720 
pan umpah mereka, dan sumpah-sumpah itu akan dikembalikan kepada keluarga 
si mati. . 

721) Dengarkanlah ajaran-ajaran dan pimpinan-pimpinan Allah di dalam urus- 
an persaksian itu. p i 

22) Yakni, hendaklah kamu takut hari Kiamat yang padanya Allah akan 
kumpulkan rasul-rasul-Nya buat diperiksa bagaimana penerimaan kamu kepada 
rasul-rasul-Nya. l NA 

723) Rasul-rasul itu akan menjawab: "Kami tidak tahu dengan betul bagaima- 
na penerimaan mereka, apakah dengan ikhlas atau tidak, karena yang mengetahui 
hal itu dengan sempurna lalah Engkau, karena Engkau-lah Tuhan yang mengetahui 
perkara-perkara yang Kemenag i | 

724) Ruhul-@udus itu malaikat yang membawa wahyu dan ilham, Menguatkan 
dengan Ruhul-Gudus itu maksudnya ialah memberi kekuatan dan ketetapan hati 
: ditempat-tempat yang biasanya manusia lemah padanya. 


Supaya mereka takut, bahwa kalau mereka berdusta, akan ditolak sum- . 


r 


Surah 'Ke6- | AL—-MA--IDAH Juz’ ke 7 


A E -$s 


125) dan waktu bana: 126) dan 05 HP { 
(ingatlah) tatkala Aku ajarmu tulisan , | 

dan hikmah dan Taurat dan Injil dan dot Je IN, er 3 
(ingatlah) tatkala engkau jadikan, dari- | , ,,.” a,u : 
pada tanah, seperti keadaan burung at KY. 9 


dengan idzin-Ku, lalu engkah tiup » 02. = 
padanya, lalu jadilah ia burung dengan Y ela ATEFA, J y jÉ 


idzin-Ku, dan (ingatlah waktu) engkau , , Sa 
menyembuhkan orang-orang buta dan AYI yi: ts f GI Y al 


z` ... 


sopak dengan idzin-Ku, dan (ingatlah) » ġe ,,”. ,, X8, 
tatkala engkau menghidupkan orang- aa 33 ak Hi z yi 3 


i 


. orang yang sudah mati dengan idzin- i A 
Ku, 7?7) dan (ingatlah) tatkala Aku SALAK Af PA! 
è 


a’ 
ht f 32 hg 


menghalangi 728) Bani Israil dari- 


A 
padamu, ketika engkau datang kepada Het AONA S ker) 
mereka dengan (membawa) keterang- MU paT 
an-keterangan,lantas orang-orang kafir yg TG Aa an KL 
dari antara mereka, berkata : “Ini Pr ana 
tidak lain, melainkan satu sihir yang “XX CES Ssi Ara 
terang. Pa ST 


set A 

111. ”Dan (ingatlah) tatkala Ip CA g I AA KE B w 

beri wahyu kepada Hawariyin, '”' Ba i ts 

supaya mereka beriman kepada-K , | Hua JAN 2, | PAR 

dan kepada Rasul-Ku, mereka ber- AMP 

kata : "Kami telah beriman, dan ' Osaka NAS Sate 

saksikanlah, bahwa sesungguhnya ka- a 

mi ini orang-orang yang menyerah 

diri”. TERY r 

112. (Ingatlah) tatkala Hawariyin SEL, ra 5 APENE NY 

berkata : "Hai 'Isa, anak Maryam | AP LA DKP PI 

apakah .berkuasa Tuhanmu menurun- By ) anda ms a wa 

kan atas kami satu hidangan dari papa 

langit ?” Jawabnya : ”Takutlah ke: 2 TET 

pada Allah, jika betul kamu orang- Ma 2 1 £ ' 

orang yang beriman”. 73!) AI Ya JG 
m A PA PEP 

3 Suan . * 
`: 725 Sebagai mu'jizat dari masa kec ecil. 
' 726) Ialah menyampaikan perintah-perintah Allah. 
727) Sebagai mu'jizat. 


728 Mon alan Dang mereka daripada mengganggu dan menyusahkanmu. 
729 nat na Di Ina 


731 Kepada Allah bahwa kalau betul kamu beriman kepada Allah, janganlah 
. kamu minta permintaan yang luar-luar biasa sebagai mencoba kekuasaan All 


242 


Juz’ ke 'i ( HIDANGAN ) Surah ke 5 


dy, 
113. Mereka 7**) berkata : "Kami (44 K Cw ARAK Ny 
mau supaya kami makan daripadanya, 4 57207, 49592. , e, 
733) dan (supaya) tetap hati kami, 143)! von aaa f 
dan (supaya) kami tahu, bahwa se , } ` AL 
sungguhnya engkau telah-berkata be- una Wed N9 ESS Ang 
nar kepada kami dan (supaya) jadilah ei | 
kami daripada orang-orang yang me- PADI 
nyaksikan (sendiri)? P ` C 
114. Berkata nabi 'Isa, anak Maryam: : le aey gaat J G wé 
”Ya Allah, Tuhan kami! turunkanlah du pngen, 
atas kami satu hidangan dari langit, . “ aö SME oy 
yang akan jadi satu hari raya bagi 2 


kami, (yaitu) bagi orang-orang yang 0 di Adan 
permulaan kamu dan di akhir kami a ya LI 


134) dan (sebagai) satu tanda dari pa- TES Cu Sai 
da:Mu dan kurniakanlah kami, karena ar 39 Jea 3 


Engkau sebaik-baik Pengurnia.” : aj ; A TN 3 


'415, Berkata Allah : ”Sesungguhnya EA PADI [vo 
Aku akan turunkannya atas kamu, 


Bi 
tetapi barang siapa dari antara kamu . 3 lara 25 Woo 
kufur sesudah itu, maka Aku akan ' Tg p 972.3 
'adzab dia satu 'adzab yang tidak TEE RAN Ur: AAS | 
pemah Aku 'adzab begitu akan se- E 
seorang daripada makhluk”. Én) EGO 


| i 

116. Dan (ingatlah) tatkala Allah Pi PE GAS WI 
berkata ' “Hai 'Isa, anak Maryam ! ski 
adakah engkau berkata kepada ma- mei soda as 5 
nusia : "Jadikanlah aku dan ibuku p oI eg 4 
sebagai Tuhan selain dari Allah ?” al CA 
Ia jawab : "Maha suci Engkau ! aS - 
tidaklah patut bagiku berkata apa 0 2 Dika «JI 
yang tidak ada hak bagiku. Jika aku Ban 
ada mengatakannya, maka sesungguh- Li ERAN USS 
nya Engkau tahu akan -dia. Engkav , , 5 PAHA 
tahu apa yang ada pada diriku, sedang ' DA PA KUA KAN KET 


732) Sahabat nabi Isa itu. 
738) Yakni dari hidangan yang dari langit. 
734) Yaitu orang-orang yang sudah ada sekarang dan yang akan datang. 


243 


Surah ke 5 AL-MA-IDAH ©. Juz'keT 


kan aku tidak tahu apa yang ada pada AY 1 Sa 
diri-Mu, karena sesungguhnya Engkau H yg {s Sa 
lah yang amat Mengetahui perkara , : ai SL LG 
perkara yang ghaib”. Sita D JENNY 
117. "Tidak aku katakan. kepada PP aa 

mereka, melainkan apa yang Engkau $7 SAGA eo Liu Ay 
perintahkan dia. kepadaku, yaitu 'ber- al PF AN AA 
ibadatlah' kepada Allah, Tuhanku dan K Aj Jy ya Ù sz 
Tuhan kamu, dan adalah aku menjadi 201 o ee 

' penjaga atas mereka selama aku ada uad iue 1S 5 
pada mereka: maka tatkala Engkau ai a, PSA ap 
ambil akan daku, adalah Engkau jadi SS SS Sega 
pengurus atas mereka: dan sesungguh- 


NP, P «Z 
nya Engkau Penyaksi atas tiap-tiap KM Ka Si Sui 
suatu.” 


$ 9 4, 
118. "Jika Engkau siksa . mereka, 3 .- Ta 
maka sesungguhnya mereka itu hamba DK Ae aa N 
hamba-Mu; dan jika Engkau ampuni 4*-? Hg sofre t2 
mereka, maka sesungguhnya Engkau- Ta = SAY 3 LAN 1 
lah Maha Kuasa, Bijaksana.” sefy 
| | | sy 
. » Jor 3 
119. Allah berfirman : “Inilah hari Z “14 as ina “4 
yang kebenaran memberi manfaat 2 o jain a Pe 
kepada orang-orang yang benar, Ada- “. Anak : Lg CAS Aa 
"lah bagi mereka surga-surga yang ika 2 
mengalir padanya sungai-sungai, hal Ke AH aa o4 Y4 a$ 
keadaan mereka kekal padanya selama 
lamanya. Allah ridla kepada mereka NG AAN Lay re ga 
dari “mereka ridla kepada-Nya. Yang Y 2, 
demikian itulah Kempuangan yang | AN 9 33 
besar”, | 
u . 
120. Bagi Allahlah kerajaan langit 4 SA st naa W 
dan bumi dan apa-apa yang ada pada 7 


(semua)nya, karena Ia Berkuasa atas ss RTE TAERAA 
“tiap-tiap suatu. Hi Sa Eta 


Aa MAA 5 452 


Juz? ke 7 (BINATANG TERNAK) | Surah ke 6 


CI 


AL — AN —'AM 
( BINATANG TERNAK ) 
Surah ke 6: 165 Ayat 


Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Ailah, Pemurah, T; | KAA A 
Penyayang. e aya Aa se 

| TA 

1. Sekalian" puji-pujian kepunyaan Ke Ie AD 2 o 
Allah yang menjadikan langit dan - ,, , Si Š 

bumi dan mengadakan gelap dan BARI ye 3 ga 
terang tetapi' orang-orang yang kafir y A \ T NEN 
itu menyekutukan Tuhan mereka. LNG PV 23 3 


PEP L. RAT 


re 


2. Ialah yang jadikan kamu dari tanah, “AI, sayi Ae r 
kemudian Ia tentukan satu ajal; $” Alus 3 ya 


735) dan satu ajal (lagi) ada di sisi-Nya £ Se AN MA 1 Aa ega 


736) tetapi (tetap) kamu ragu-ragu. 2 09I» ogar, e2? KO C 
73 7 EIEE, l e 

3. Dan Ia-lah Allah di langit dan di Serang Laga, Y 
bumi; Ia mengetahui rahasia kamu , Ig PA 

dan apa yang kamu terangkan, dan Ia ) paman | AOR IEF 
mengetahui apa-apa yang kamu usaha- „ap g” Pr Pa P 
kan. | | | | CO è A U 3 AI 


4, Dan tidaklah datang kepada mereka $s e t 
e g kepada uey E KI 3 
) satu Ayat daripada Sepa, aa ' P 
Tuhan mereka melainkan mereka UA E RE. 
berpaling daripadanya. 
| Kea 

735) Ajal makhluk 

: 736) Yaitu ajal buat kesudahan dunia, yakni ajal sampainya hari Kiamat. 

737) Sungguh pun sudah terbukti bagi manusia bahwa tiap-tiap suatu ada 
dengan ajalnya, tetapi mereka tetap berkeraguan di tentang hari Pembalasan. 

149 Kaum musyrikin. 


“245. 


Surah ke 6 AL—AN—'AM Juz’ ke 7 





5. Maka sesungguhnya mereka telah E à 1 Ke | 
dustakan kebenaran tatkala datang ia ` SL Api, e 


kepada mereka. Oleh karena itu, abi Tea ELITA 
akan datang kepada mereka khabar- AS ALS C3 SA 
P 


khabar (tentang) apa yang mereka PADAN se, 7 D 

telah perolok-olokan. 7 33) | Dg A fF Ka 
gal 

6. Tidakkah mereka lihat, 740) berapa a Ss 1 


kaum yang Kami telah binasakan J 47 p 

sebelum mereka, yang Kami beri Ia Randa 
“kepada mereka (kekuasaan) di bumi Fe “Ga Sea, | 
yang tidak Kami beri kepada kamu, aw AA Ju SN 
dan Kami turunkan hujan atas mereka Ie A 8 yi ERATES 

dengan lebat, dan Kami jadikan Ber Asa ea Mona! 
sungai-sungai mengalir di bumi mere- e | sg PELETE f 
ka, lalu Kami binasakan mereka 5 Ne Sa 


. 


lantaran dosa-dosa mereka, dan Kami Ka Pi pa BU si 217 


adakan, sesudah mereka, kaum yang 
$- 67 à 


? 218 21 ben | 
Aa IPIN ya 


7. Dan kalau Kami turunkan atasmu Ie entar 
satu kitab atas kertas, lalu mereka sa SA A33 V 


pegang dia dengan tangan-tangan ð 12 yet Wa 
mereka, niscaya mereka yang kufur A3 era ag ? 
itu akan berkata : "Ini tidak lain, N1, ve Sp Kat Na 
melainkan satu sihir yang nyata”. Ji La Si yid 


741 5. “3 ge 
men 
8. Dan mereka berkata : ”Menga (nat 
kah tidak diturunkan atasnya apa UG EA Js 3 G3 8 
malak ?” padahal kalau Kami a 1.2 20 ger’ 
kan malak, tentu habis urusan: kemu- O LI Ga ERPI 
dian, mereka tidak akan diberi tempo EE in 
dagi). 743) | Ganas 


739) Yakni akan datang bukti bagi khabar yang mereka permain-mainkan itu. 

740) Fikirkan atau perhatikan. 

741) Kaum yang sudah tidak mau terima kebenaran itu, apa saja kita kasi ke- 
pada mereka, tidak akan mereka terima, dan mereka akan kata itu dan ini. 

742) Yakni atas Muhammad. 

743) Kalau Kami turunkan malaikat sebagaimana permintaan mereka, lantas 
mereka tidak beriman, niscaya Kami turunkan adzab dengan tidak memberi tem- 

po lagi, karena beginilah sunnah Kami terhadap kaum-kaum yang dahulu. 


246 


Juz’ ke 7 (BINATANG TERNAK) Surah ke 6 


9. Dan kalau Kami jadikan dia malak, f4 1” 1 1 21K 
tentu Kami jadikan dia seorang lal WAR A 
laki-laki, dan tentu Kami samarkan 5 Dah , SO Fa 
atas mereka sebagaimana. mereka Denda Gang Ma 3, 


samarkan. '**) 


10. Dan sesungguhnya telah dipero- EA Aan Ve 
lok-olokan beberapa rasul ebenan, & Bra 
maka turunlah atas orang-orang yang PAN, su iK = 
memperolok-olokan dari antara mere- 


ka itu, (balasan bagi) apa yang mereka “4.35. s Y . 
telah perolok-olokkan. 2 KAKI P 3 un La 


11. Katakanlah : '4$) "Berjalanlah - i r , 
kamu di bumi, 748) kemudian, lihat- BAN Ly PA Kk 


lah bagaimana kesudahan orang-orang Z , 2214 
yang mendustakan” 747) aLa EET 


AK 


12. Tanyalah : ”Bagi siapakah apa Ry Lu yy 
yang ada di langit dan di bumi ?” AN Said 
Katalah : "Bagi Allah, '**) Ia telah 4 %5 2 Sa NI; 
wajibkan diri-Nya memberi rahmat. ° 7 Aatje 33 sad sa 


749) Sesungguhnya Ia akan kumpul 4,5 A Ka 23 AA YAN : 


kan kamu pada hari Kiamat yang y 


SA 
tidak ada ragu-ragu di tentangnya”. Iya J an L y AAN 
150 a 

pa Orang-orang yang merugikan 


diri (mereka) itu, bukanlah orang- N AN A ng 
orang yang beriman. a 3 Fa. 
©) Fà d 


744) Yakni kalau Kami jadikan rasul itu dari golongan malaikat, tentulah 
Kami jadikan dia dengan rupa seorang iaki-laki, karena kalau tidak begitu, tentu 
mereka tidak bisa lihat: dan kalau Kami utus malaikat dengan rupa manusia itu, 
berarti Kami membikin samar atas mereka, lantaran tidak bisa mereka bedakan an- 
tara manusia dan malaikat, sebagaimana mereka membikin samar atas diri mereka 
sendiri tentang nabi Muhammad, yaitu nabi yang benar, mereka katakan pendusta, 
tukang sihir, gila dan lain-lainnya. 

145) Kepada kaum yang mendustakanmu. 

746) Yakni pergilah ke negeri-negeri yang kedatangan rasul-rasul. 

747) Mendustakan rasul 

748) Yaitu Allah suruh nabi Muhammad jawab sendiri, sebelum mereka jawab. 

749) Kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. 

750) Yakni ditentang adanya hari Kiamat. 


247 


Surahke6”.—— AL—AN—'AM o Jur ke7 





13, Dan bagi-Nyalah apa-apa yang 5 Aa iz wo 
ada di (waktu) malam dan siang;”5!1) Y i 3 ig 
dan Ialah Yang mendengar dan Yan) 3 TE : 

mengetahui. Hai SANG 
14. Katakanlah : "Adakah (patut) (2); FA ) m 
aku menjadikan ketua selain dari Ey Dk Hug 35 
Allah Yang menjadikan langit. dan r " 
bumi, dan Ia Yang memberi makan JAJ SN ta 22 6 
dan tidak (Dia) diberi makan ?” MA oZ Ia, 

Katakanlah : ”Sesungguhnya aku an Meat 
diperintah supaya menjadi orang yang Z AIOE = z 

pertama menyerah diri”, dan (firman- X ata Fan: AN SK: Lagi 
Nya) : "Janganlah engkau jadi dari yo 3 
(golongan) orang-orang musyrik”. a A Hem 


e2 
15. Katakanlah : "Sesungguhnya aku 4,” -, 25 Pi (e n jô 
takut kepada adzab hari yang Besar, is LS SAN 
jika aku durhaka kepada Tuhanku”. Ap FRSE. Cy iE 
16. Barangsiapa dipalingkan (adzab) ` , , 3» 0.00I 90 
dari padanya pada Hari itu, maka Pay Arah pi da M 
sesungguhnya Allah telah beri rahmat EN AAN .” 4 
kepadanya, karena yang demikianlah Uas PARI 5 Gak VENENE 
kemenangan yang nyata, 75?) SA 


+ tp p 0 

19. Dan jika Allah mengenakan baha- N wah ALAN Yv 
ya kepadamu, maka tidaklah ada , aa , P 
siapapun, yang bisa melepaskannya, AAS 1 Aas 
melainkan Dia; dan jika Ia menge- EN A 

nakan kebaikan kepadamu, maka Ia Per Sa na 
itu Berkuasa atas tiap-tiap suatu. 

"2... # 


18. Dan Ialah Yang berkuasa atas o Ceó ai M 
hamba-hambaNya; dan ialah Yang bi- 53 x 209 


+ . B 

jaksana, Yang amat mengetahui, ar 17a’ 
4 T sa 

19. Tanyalah : "Apakah yang terle- & SSL TG SEA 33 44 


bih besar persaksiannya?” Katakan- ° 


x 3) PEE : ô J 2 5 
lah :753?) "Allah jadi penyaksi antara Çe 4 : f a 4. j E EA 33 


ku dan antara kamu, dan diwahyukan 





751) Maknanya segala sesuatu yang ada di waktu malam dan siang, adalah ke- 
punyaan Allah, 

762) Terlepas daripada siksa itu, memang satu kemenangan dan keuntungan 
yang besar. 
753) Yakni jawablah sebelum mereka menjawab. 


248 . 


Juz ke7 (BINATANG TERNAK) Surah ke 6 





# A 


Qur'an ini kepadaku untuk aku S55 | TK “Ms A7 
mengancam kamu dengannya ANA ix 3 P J 


siapa-siapa yang kesampaian (Qur'an), - 4 dd EREJE 
Apakah kamu menyaksikan , bahwa © Ny ana Na In 
ada beberapa Tuhan yang lain bersama Y 

Allah? Katakanlah :” Aku tidak yang 133 SA Hi IN 
lain bersama Allah?” Katakanlah AER TA LA AKAN PA Y 
"Aku tidak menyaksikan”. Katakan. A215 43l KAS a 
lah (lagi) : "Sesungguhnya tidaklah 2 3 

Ia, melainkan Tuhan Yang tunggal:  & ah $ AA Pes 
dan sesungguhnya aku berjauh diri 

daripada apa yang kamu sekutukan”. LA a S 1 7 ES < aa YY. 
20. Orang-orang yang Kami berikan Ka Dat ape PE 
kepada mereka Kitab, yang merugi- FICER D KEF "T pet 
kan diri sendiri itu, mengetahui dia ' ,,,, , 3 aya. 
sebagaimana mereka mengetahui anak- AI el Naa paa «AP AI 
anak mereka.”54) Maka bukanlah | t Ss. DIa 
mereka orang-orang yang beriman, Upu 4 


Cs 


Is P 


21. Dan bukankah tidak ada yang EFS sk, yaa A TALI YI 
lebih zhalim daripada orang yang LI 


membuat-buat dusta atas (nama) 4. TU La 
Allah atau mendustakan ayat-ayat: rn SY Lu Sad D 


Nya ?. Sesungguhnya tidaklah ber- 5. “JI 
bahagia orang-orang yang zhalim. GAN Ar pra 

22. Dan (ingatlah) hari yang Kami #* 7 « III, ef gose yY 
akan kumpulkan mereka semua, ke- A An (229 p 
mudian, Kami berkata kepada orang-: 4 í D) £ Ma aa l | 


orang yang musyrik : ”Di manakah LA 
orang-orang yang kamu sekutukan „33 ai o, 
yang kamu anggap ?” 755) 9 pat Petra & A Sea 


23. Kemudian, tidaklah ada fitnah Gp #2 2224" beef 
y YA 
mereka, '“?) melainkan mereka ber- AI K j 


kata : "Demi Allah, Tuhan kami ! 14 NO UU 


bukanlah kami ini orang-orang yang 


musyrik ”. | sea e 3 
i—mar sea 


754) Kaum Ahli Kitab: Yahudi dan Kristen, tahu kebenaran nabi Muhammad 
sebagaimana mereka tahu hal keadaan anak- anak mereka sendiri. 

755) Maksudnya manakah dia berhala-berhala atau orang-orang yang kamu 
anggap dan jadikan sebagai sekutu.dengan Allah? 

756) Sesudah terang mereka menyekutukan Allah, maka sebagai menambah 
fitnah, mereka berkata : "Demi Allah! kami bukan musyrikin”, 

Begitulah perkataan tiap-tiap golongan yang mehvekutukan Allah di tiap-tiap 
masa dan tempat. 


249 . 


Surah ke 6 AL—-AN—AM Juz’ ke 7 


24, Lihatlah, bagaimana mereka ber- ’ Č ata 933 a KA vi 
dusta atas diri mereka, dan a. | 2 
v er Ta 


mana) hilang dari mereka apa yang y KU NA a. 4 Ban 
mereka ada-adakan ! 757) 2 3 Nang 
n Pi P ai 


Srp KA 
CROO 


; : J 
25. Dan sebahagian daripada mereka BU “ 9 
ada yang mendengarkanmu, ''") , Pt 2) x 


: : AJr , 
tetapi Kami telah adakan tutupan- 5 WA 3 
tutupan atas hati mereka, 7°?) ES les sh de La 

Krn 7 


supaya mereka tidak mengerti dia, | ce $ 
dan (Kami adakan) sumbatan di ba $ r 4 NS Da 29 
kuping-kuping mereka, karena walau- {4 i l A AA Ki 104 


pun mereka melihat 76°) tiap- tiap , 


ayat, 761) tidaklah mereka akan 4 TY pi TE: 
percaya kepadanya, sehingga apabila 94: jpn Ay) Ae EME E 


A A £ 
mereka datang kepadamu, buat mem- ' NG IN Mandi Ga 
bantahmu, berkatalah orang-orang a Pa AA BLN, us 
fir itu : “Ini tidak lain, melainkan 2e $ Yi 
cerita orang-orang dahulu”, 7 22) SE 


26. Dan mereka melarang (manusia) , 4, 2 AA s 229 Wak el, 


dari padanya, '5?') dan mereka u) D gk Iera a yN 
berjauh diri dari padanya, padahal |, 3212 A IE 
tidaklah mereka itu membinasakan, - 5y Kan A dag 
melainkan diri mereka sendiri, tetapi Dg). 

mereka tidak sadar. 3 EE e 3 y 


27. Dan (amatlah hebat) kalau eng- Ia 

kau melihat tatkala mereka didirikan A 5! NETI r 
di pinggir neraka, ") lalu mereka Led yet A 
berkata : ”Alangkah baiknya kalau NS; JPG Aiu JA 

757) Yakni mereka berdusta tentang berkata: "Kami bukan musyrikin,” se 
olah-olah perbuatan salah yang mereka telah ada-adakan itu, tidak pernah ada. 

758) Yang datang mendengarkan ajakanmu. | 

759) Yakni lantaran kesalahan mereka sendiri. 

760) “Melihat” itu ma Kanya mengetahui dengan mata atau fikiran atau 
dengan kedua - duanya, 

761) Tanda-tanda kebenaran. 

762) Sesudah membantah dan tidak terdapat kesalahan atau kepalsuan, maka . 
mereka berkata: “Qur'an dan ajaran Muhammad ini tidak lain, melainkan do 
ngengan orang-orang dahulu kala.” 

763) Mereka larang manusia hampir kepada Muhammad. 

764) Nanti di hari Kiamat. 


250 


Juz' ke 7 (BINATANG TERNAK) Surah ke 6 


dikembalikan kami (ke dunia ) supaya 
kami tidak mendustakan ayat-ayat 23 E5 SL ", Li 


Tuhan kami, dan jadilah kami dari T 
pada orang-orang Mu'minin !” CA BA 
| edr 


28. Bahkan ! telah nyata bagi mereka Oak Ku Dan An YA 


apa yang mereka sembunyikan dahu- Iy? 

lu; dan jika dikembalikan mereka ke į 7 T y y : i h 
(dunia), tentu mereka kembali lagi 4 A na 3 seo 
kepada apa yang mereka dilarang, r3 2 H an 
karena sesungguhnya mereka itu pen- TE É Ap! Th ea 


dusta. 75?) e 
"Ini tidak WS CA o IAI 


29. Dan mereka berkata : 
lain, melainkan hidup kita di dunia, 2°, ” Ja) Pan GEV C 
dan tidaklah kita akan dibangkitkan” “AG PA UE 3 


Ce 


30, Dan (alangkah hebatnya !) kalau IN. P 
engkau lihat tatkala mereka dihadap- Heran ? SSP! $ Y 


kan kepada Tuhan mereka, (lalu) Ia HA CA I P Eg 


bertanya : “Bukankah (hari) ini 

benar ?” Mereka jawab : “Benar !4 Z= Ta F / YA > 
demi Tuhan kami !” Ia berkata AN 3 TAN 
(lagi) : "Maka rasakanlah 'adzab ini s 833 .) DA 

dengan sebab kamu telah kufur”. Ù ?4 tah Ca HS 


31, Sesungguhnya telah rugilah orang Nag, D NA Ya 
orang yang mendustakan (hal) meng- aa 

hadapi (pemeriksaan) Allah, sehingga “ WA LAIN aa Aa PEP AI 
apabila datang kepada mereka hari AI pe 
Kiamat dengan sekonyong-konyong, SA Oa UI JB aan 
berkatalah mereka : “Hai kerugian 


kami atas apa yang telah kami teledor | SAR d s N Seo SEK 
a e r 
di dunia !” padahal mereka memikul TA 


33 3 4 4 Oz 
dosa mereka atas bahu mereka. Yi Dp AP le 2, D, | 
Bukankah jelek apa yang mereka “3 


ikul itu $ SAMAN 
Na Iyan 


65) Dahulu memang sebagian daripada mereka tahu, tetapi mereka sembunyi- 
kan kebenaran itu karena malu turut agama Muhammad atau takut hilang penga- 
ruh. Kalau dikembalikan mereka ke dunia, niscaya keadaan mereka sama saja se- 
perti dahulu, yaitu mengipgkari kebenaran sesudah mengetahuinya. 


766) Inilah perkataan yang sebagian daripada mereka ucapkan di dunia sebagai 
mengingkari adanya hari Kiamat, padahal hati-hati mereka mengakui kebenaran- 
nya. Maksudnya, bahwa kehidupan buat kita tidak lain melainkan kehidupan di 
dunia, tidak ada kehidupan di Akhirat buat kita. | 


251 


Surah ke 6 — AL-AN'’AM = . Ju ke? 





PESE | è dj 

32, Dan tidaklah penghidupan dunia 5 A aj Au tel LAI pr 
ini melainkan permainan dan kela- pa NA Ea p 
laian; dan sesungguhnya negeri Akhi- 45 «112: EN ea Ah 
rat. itu lebih baik bagi orang-orang ANA AN HAN 4 
yang berbakti. Oleh karena itu, tidak- KUASA RATAN 
kah kamu 787) mau berfikir ?” O eka AI 2 gan 


ATU | 
33. Sesungguhnya Kami mengetahui RAYA f 5 33 Yr 
bahwa akan mendukacitakanmu apa .,,,, 2 UN. Ma el; 


| yang mereka katakan, tetapi sebenar- WISKY peU CO ) o sii $ 3 

. nya mereka tidak mendustakanmu, 3 

768) hanya orang-orang yang zhalim HL Sung 

itu mengingkari ayat-ayat Allah, '**) EY 
ane 


an p 
34. Dan sesungguhnya telah didusta- A 2 A) Bag Na ré 
kan beberapa rasul lebih dahulu dari- p a 
od “Xx S3 


padamu, tetapi mereka sabar Tn apa 1 j K | 
yang didustakan mereka : 77° r Ge del 
disakiti mereka, hingga datang Bay Jane ' 5 

mereka pertolongan Kami, karena ti- Uá ai y YET 4; 
dak ada yang bisa mengubah kalimah- * «: , Pi Lg 
kalimah Allah, 77! } dan sesungguhnya Ci) dai AUK IK i; 
telah dátang kepadamu khabar bebe- & 


P PEEVE 
rapa rasul, 77?) Cek Sa +) 
ya 
| 11 r z L A gape Pj r 
35. Dan jika penar atasmu perpa 2 E S $ #9 wo 


lingan mereka, ) maka sekiranya 

engkau bisa membikin satu lobang 44 7 

di bumi 774) atau satu tangga ke 9 Si Sabat 
langit, lalu engkau bawakan kepada ut 


767) "Kamu" di sini maksudnya manusia. 

768) Mereka tidak dustakanmu dalam rahasia atau di dalam hati mereka. 

769) Cuma pada iahirnya, ketua-ketua yang menipu diri itu mengingkari mu’ 
jizat-mu'jizat dari Allah. 

770) Yakni mereka sabar atas pendustaan yang dihadapkan kepada mereka 

771) "Kalimah-kalimah Allah” di sini maksudnya ialah sunnatullah tentang 
memberi pertolongan kepada rasul-rasul-Nya. 

772) Ya Muhammad! telah sampai kepadamu khabar- khabar dari hal nabi-nabi 
yang dahulu. Lantaran itu, sabarlah atas gangguan kaum kafir itu. 

773) Yakni jika engkau merasa berat hal perpalingan mereka daripadamu. 

774) Buat memancarkan air sebagaimana permintaan mereka di ayat ke 90 dan 
91 surah Bani Israil. 


252 


Juz’ ke 7 (BINATANG TERNAK) Surah ke 6 








mereka satu ayat, '?“) (kerjakanlah); LL TS Ius NBA) ð 
776) karena kalau Allah mau, tentu f PN E. 

Ia kumpulkan mereka atas jalan pe- Asp : AAN MF 1 
tunjuk. Oleh itu janganlah engkau . 


jadi dari orang-orang yang bodoh. CA e TB 


aa 


36. Tidaklah akan memperkenankan y NE A sui “1 


(panggilanmu), melainkan orang-orang e mekah mang y 
yang mendengar; 778) sedang orang- 444 297 7 Petelur T 
orang yang mati itu, 77?) Allah akan Ja ERANTS BAP da 
bangkitkan ) mereka: kemudian, 2 Io aa La L 
kepada-Nyalah akan dikembalikan me- S, - SAN AN dA! 
reka. pp 


37. Dan mereka akan berkata : "Me: a an A A wy 
ngapakah tidak diturunkan atasnya 


5 Pd y 1t t @ 
781) satu ayat 78?) dati Tuhannya?” ME 15191 Ja A0 
Katakanlah : “Sesungguhnya Allah e377? e7 AA 
berkuasa akan menurunkan satu ayat” oA BSI REG AG pe 
782) tetapi kebanyakan daripada me- 


| 204 pt 
reka tidak mengetahui. '**) : peer 


38. Tidak ada satupun dari binatang ASIA AAT 
yang merayap di bumi, dan tidak ada Y7 AN 3 PATI Y 


satupun burung yang terbang dengan $ 
dua sayapnya, melainkan adalah mn Giat OI wY 


7975) Yakni satu mu'jizat, yaitu bawakan kepada mereka kitab dari langit se- 
bagaimana permintaan mereka di Ayat 93, surah Bani Israil, 

776) Maksudnya kalau engkau sangat dukacita atas perpalingan mereka itu, 
kerjakanlah apa-apa yang mereka kehendaki, kalau engkau bisa. 

Sudah tentu nabi Muhammad tidak bisa kerjakan, kalau tidak dikehendaki oleh 
Allah. 

Ayat ini mengajar supaya nabi Muhammad tidak berdukacita atas perpalingan 
orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, 

777) Yaitu orang-orang yang bodoh yang suka melayani sekalian kemauan 
orang yang ikhlas dan yang tidak ikhlas. 

778) Yakni orang-orang yang mau menurut kebenaran. 

779) Orang-orang kafir yang sudah tidak mau turut kebenaran itu, Allah nama- 
kan orang-orang mati. 

780) Sebagaimana orang yang mati tidak akan bangkit melainkan pada hari 
Kiamat, begitulah orang-orang kafir itu, tidak akan mau terima kebenaran melain- 
kan pada hari Kiamat, padahal tidak akan diterima i imannya di waktu itu. 

781) Yakni kepada Muhammad. 

782) Mu'jizat yang mereka minta. 

783) Tidak mengetahui sunnah Allah, bahwa sesudah diturunkan apa yang me- 
reka minta, kalau mereka tidak beriman, akan diturunkan adzab yang sepedih- 
pedihnya. 


253 


Surah ke 6 2 AL-AN—'AM | Juz’ ke 7 





reka ummat-ummat seperti kami Jek K TAFA 151 
184) Tidak Kami luputkan dalam f ga 
Kitab itu sesuatu; ”7**) kemudian ° Anak, AM > 
kepada Tuhan merekalah, ferka a pe 
akan dikumpulkan. Ý 3 LAS 

e? 
39; Dan orang-orang yang mendusta- $ 
kan ayat-ayat 786) Kami itu, tuli dan a AG TA Lan 


bisu, didalam kegelapan-kegelapan. | í i f ah dc 

Stay gr Arsa mau, Ia EN a har 

sesat a siapa-siapa yang a a A TP 

mau, in dia dan dlapasiapa yang A AA 
f 


ang lurus, bal’ Ba 
yang c= Stadi 
40. Katakanlah : ”Khabarkanlah ke- s An te spe A LA 
padaku, jika datang kepada kamu S ORSAI AW t 
adzab dari Allah. atau datang kepada 7 4104 
kamu hari Kiamat, apakah kamu akan LAN f A A 
seru selain dari Allah, jika adalah ka- ce 2/1 


mu orang-orang yang benar?” 787) SN PA NA 
Ë pa 
TAS No 


.. A f 
It I 
41. ”Bahkan Ia-lah yang kamu akan ELS ye d ti 
seru dan (Ia-lah yang) akan melepas- jon, 


kan apa yang kamu minta Ia lepaskan. Na AL sa | 
jika Ia kehendaki, dan kamu lupa ap: Iys J, PUTS Os 


788 
yang kamu sekutukan. ) 4 OA ATA 


42. Dan sesungguhnya Kami telak Ng 1 KET y 
kirim (utusan-utusan) kepada ummat- PA 1 Sa 2 tY 


| 1e P 
ummat sebelummu, lalu Kami beri Au Oa RU AA Aa HS 


percobaan kepada mereka dengan 7 


784) Yakni golongan seperti kamu: merasa susah dan senang, 

785) Yakni di kitab Qur'an ini, Kami telah sebut segala macam tamtsil, ibarat 
dan kiasan untuk orang-orang yang mau fikirkan. : 

786) Keterangan-keterangan, tamtsil-tamtsi, ibarat-ibarat dan kiasan-kiasan 
yang kami unjukkan. 

787) Yakni jika benar kamu di dalam i'tikad kamu, khabarkanlah kepadaku, 
bahwa di waktu kesusahan yang berat-berat dan payah-payah itu, apakah kamu 
seru berhala yang kamu sembah itu? Tentu tidak! Di waktu itu yang kamu seru 
hanya Allah. Mengapakah di lain waktu kamu seru selain dari Allah? 

788) Maknanya di waktu datang bahaya yang berat, kamu akan seru Allah: 
dan di waktu itu, kamu lupa kepada berhala-berhala yang kamu jadikan sekutu 
bagi Allah. 


254 | 


‘Juz’ ke 7 | (BINATANG TERNAK) Surah ke6 





kemiskinan dan - kesusahan supays IIA arare ita 

"mereka merendah diri. Krida ia 2 
an an 

43. Maka mengapakah tidak mereks CA AH Pr tr 


merendah diri tatkala datang kepada r J Ke L 0 T 3 san 
mereka percobaan Kami? tetapi kera. AZAS Sang SN YA IN 


hati mereka, dan setan menampakkar En PEA 2, 
baik kepada mereka, apa yang mereka KGS WE et! My Ag 
kerjakan itu. JI, 


Oa 


eI 
44. Maka tatkala mereka lupa kepada Su 5 Hari tt 


(peringatan) yang diingatkan kepada “ “, a pat 4 
mereka, Kami bukakan bagi mereka CAB - w arcas 
pintu-pintu bagi tiap-tiap suatu, hing- '*, er 


PAn D ,& S 
ga apabila mereka senang dengan apa Fan 5 a. | AP ha 
yang diberikan kepada mereka, se- 2 
konyong-konyong Kami datangkan Sa HPY POES] an 7 rpa 
siksa atas mereka, 7%?) maka tiba- 


tiba mereka berputus asa. -O Da 


. s * P $ 
45. Lantas dipotong 7'?") bibit EPIA TAN £0 
kaum yang zhalim hingga akhirnya: a z 3 ., 
| 
dan sekalian puji-pujian itu kepunya- ——— 54b IA yak 
an Allah, Tuhan bagi sekalian makh- z A JG ji 
luk. | | 


Mata 


46. Katakanlah ': "Bagaimanakah fi- An SEA da a 


kiran kamu, jika Allah cabut pende- 124, PPR 
ngaran kamu dan penglihatan-pengli- 3 a 3 

hatan kamu dan Ia meterai atas hati AN IL 
kamu? Siapakah Tuhan selain dari AI Ia Jags 
Allah yang bisa mengembalikannya rana J se AS rr Kn 
kepada kamu?” Lihatlah bagaimana EA : SA 
Kami ulang-ulangkan ayat-ayat (Kami) A K à ya 

790) tomudian. mereka berpaling'?!) daa i gi 


789) Yakni Allah bukakan pintu-pintu kesenangan bagi mereka lebih dahulu, 
ala perna si supaya mereka rasa betul-betul akan siksa itu, lantaran siksa 


yang datang , ada lebih pedih. 
78 Ha) Dipotong: "Dihabss dibinasakan sampai habis. 
ayat” 'itu maksudnya ialah memberi pajas dan kias 
Ban Aa at dan dengan macam-macam cara. 


-791) Walaupun begitu, mereka berpaling juga dari kebenaran. 


255 


Surah ke6 .AL-ANYAM ”————— Jur'ke7 


PA mi | PERTE? ERIT 
47. Katakanlah : ”Khabarkanlah ke- SE Sh 38 ev 
padaku! ka datang 'adzab Allah. g aas 28 7.2 
kepada kamu “dengan: sekonyong- 2 ye pb da ay mike 
konyong atau terang-terang bukankah , sy tag. TA 
tidak dibinasakan, melainkan kaum Penan 
yang zhalim 99 79 2 ) 


LAI PP 4 8 
48. Dan tidaklah Kami mengutus KH Enya bapa, A 
rasul-rasul itu, melainkan sebagai peng * on 218.8 
gemar dan pengancam, maka barang: Ka Tag Kang ayah LA AT 
siapa beriman, dan beramal shalih, DERRETE PPEP 
tidaklah ada ketakutan atas mereka x TE 3 yA abi 
dan tidaklah mereka akan berduka- " 


13 201 63 
cita. Maa Ta 1 
49. Dan orang-orang yang mendusta- ($ SÚL st AAFS ihg 9 
kan ayat-ayat 7??) Kami itu, akan Pn, 
"Id 


mengenai mereka 'adzab dengan sebab ! Pe Ye 
mereka telah melewati batas. pel ye, 





O 
| PES PERLA si 
50. Katakanlah : "Tidak aku berkata . Ç SJ, nÍ 13 PS 
kepada kamu: Di sisiku ada perbenda- g P i 
haraan Allah, dan aku tidak mengeta- o ETE 
hui perkara yang ghaib, dan tidak aku 2 nan Yg AG GAN 


berkata kepada kamu : ”Sesungguh- ` 35 3 eho A 
nya aku ini malaikat” Tidak aku turut NP TA diys 
: melainkan apa yang diwahyukan kepa- » , » 

daku”. Tanyalah : 794) ”Apakah sa- Jaji dá AYI Fe) 
' ma orang yang buta dan orang yang , > 
melek ? Tidakkah mau kamu fikir- 7 A p Ay A KA ata 
kan Pr 0. | .. J > 


| a 


51. Dan ancamlah dengan (Qur'an) See as ot 


itu akan oWing-orang yang percaya, 
bahwa mereka akan dikumpulkan "y 
kepada Tuhan mereka, padahal tidak- KANAN Ct E Yg Aa, ol 


. 192) Maksudnya kalau datang adzab dari Allah, bukankah tidak iii aha; 
melainkan kaum yang berlaku aniaya kepada dirinya sendiri? | | 


793) Perintah-perintah, keterangan-keterangan dan sebagainya. 
794) Allah peratah nabi Muhammad supaya bertanya. - 





Juz ke7 (BINATANG TERNAK) © Surahke6 


lah ada bagi mereka, selain daripada- TET San 4 Ka 2 29e 
Nya, pengurus dan tidak ada yang adu 35 DUA 


P 


tolong mang a supaya mereka | / LG, 
terpelihara. ' Dgn 


Le 

Li $ é $ . 2 bap P 
52. Dan janganlah engkau halau $) r GÉN DoY FK OY 
orang-orang yang beribadat kepada | a 
Tuhan mereka pada waktu pagi dan ~ .& ANE 
petang, yang menghendaki keridlaan- Sa Kang 1 p 
Nya, 796) (karena) tidaklah engkau f ya bys Lu / A0 OA , 
menanggung jawab atas sesuatu dari- 2 
pada perhitungan mereka; dan tidak- “ AH 4 ad ERN 
lah mereka menanggung jawab atas o — En ban 
sesuatu daripada perhitunganmu; ma- $ .. : 5 DI » 
ka (sekiranya) engkau halau mereka, Ka a 
adalah engkau dari orang-orang yang Éa & 2 
zhalim, B Te iseh SM 
53, Dan demikianlah Kami uji se- */ 4 *” Ca / Y 
bahagian dari mereka dengan sebaha- Us y Ff O 


: TEE: < afoje P 
gian, a) yang akhirnya '”") mereka « A POFA 
berkata : ”Apakah ini dia orang- 5 KAX Ad aan 
orang yang Allah beri ni'mat dari A 7 Kas AD 
antara kami ?” 7°?) Bukankah GN kasat Uya ME 


795) Ya'ni ancamlah orang-orang yang ercaya kepada hari Kiamat yang pada- 
nya tidak ada pengurus dan pembantu selain Allah itu, dengan ancaman-ancaman 
yang tersebut di dalam Qur'an, supaya terpelihara mereka daripada mengerjakan 
jarangan-larangan. 

796) Sebahagian dari ketua-ketua 'Arab yang baru masuk Islam, merasa tidak 
senang melihat orang-orang yang miskin duduk bersama Nabi dengan pakaian- 
pakaian yang tidak berharga itu, maka mereka minta kepada Nabi dengan perkata- 

an: "Ya Rasulullah! suruhlah mereka itu pergi buat sementara, dan sesudah habis 
kita beromong apa-apa yang perlu, bolehiah mereka datang lagi: g 

Lantaran merasa perlu kepada pengaruh ketua-ketua ita. Rasulullah terima per- 
mintaan mereka. Di waktu itu turun Ayat tersebut, melarang Rasulullah menyu- 
ruh orang-orang miskin itu pergi, kareana kemiskinan dan keadaan mereka, jadi, 
tanggungan mereka sendiri, ya'ni urusan mereka sendiri, bukan urusan orang lain. 

797) Ya'ni Kami beri percobaan kepada orang-orang 'kaya dengan menyebab- 
kan orang-orang miskin dan yang dipandang hina itu memeluk agama Islam lebih 
dahulu, supaya ketahuan, apakah mereka suka menurut contoh si miskin-miskin 
itu buat- masuk agama Islam atau tidak. . 

798) “Lam” di kalimah "liyagulu” itu, dinamakan "iam lil- 'agibah” yang da- ' 
tangnya buat menerangkan buah dari sesuatu perbuatan. Di sini datangnya buat 
menerangkan buah bagi percobaan itu. Oleh yang demikian, saya artikan ian 
akhirnya.” 

799) Apakah orang-orang miskin dan kotor pakaiannya ini dikatakan orang- 
orang yang dapat ni'mat dari Allah, ya'ni beragama Islam? 

Mereka ucapkan perkataan itu "dengan maksud, bahwa tidak bisa jadi orang- 
orang yang terpandang hina itu, lebih mulia daripada mereka. i 


Surah ke6 AL -AN—AM Juz’ ke7 


Allah itu lebih mengetahui orang- Sp SI : IL AAA AT 

orang yang bersyukur ? ***) ai G ra 

54. Dan apabila datang kepadamu - y jfi £ SARA ob 
orang-orang yang beriman kepada g ý 7 


; “7 
ayat-ayat Kami, maka katakanlah : AS s Lé 
”Mudah-mudahan keselamatan (tu- P SA 9, IA 


o? F PI 4 S2 31 
run) atas kamu ! Tuhan kamu telah gt 
wajibkan atas diriNya (akan memberi) - LA EA para 


rahmat, °!) yaitu sesungguhnya * CO Pang NK - \ 
barang-siapa dari antara kamu menger- KES 5 AN 
: . na 
jakan kejahatan dengan kebodohan, 4 GS A yani 2. la 


kemudian, ia bertaubat sesudah itu, p z 
dan ia berbuat kebaikan, maka se- 5. o f - Ie la ha 


sungguhnya Allah itu Pengampun, JE aD Diris oa 


Penyayang”. 

Ka 
90. Dan demikianlah Kami terangkan A lai | H 
beberapa ayat,dan supaya ternyata SG siya ae 


ial 2 r e y e f 8g. 
) 023 orang-orang yang bersalah besar. A , A AR Cu Y 


56. Katakanlah : ”Sesungguhnya aku 4 2 27 PA A a 4 Pa 
dilarang menyembah mereka yang ka- At Ong 2 KE i 
mu seru selain dari Allah”. Katakanlah oya, seg 

at js | 
dan) “Aku dak alan hirit kemou AN ais sran Ta 


an-kemauan kamu, karena kalau begi- -, 17 A ag 
tu, sesungguhnya sesatlah aku, dan SA : ar C 3J | 
bukanlah aku daripada orang-orang 10 103 TAK 
yang terpimpin”. upar SA ka 31 
57. Katakanlah : "Sesungguhnya aku ga den Yi La ON 
ini (berjalan) atas keterangan yang SS 

nyata dari Tuhanku, tetapi kamu ` £ 

dustakan dia. Tidaklah ada padaku Gatau Ta SAT 35 


—— ————— 

800) Ini perkataan Allah buat menjawab penghinaan mereka, yakni Allah lebih 
mengetahui siapa yang bersyukur kepada-Nya, dan Allah tidak pilih kaya dan 
tidak pilih pangkat atau bangsa. Siapa yang syukur kepada Allah, ialah yang mulia 
pada pandangan Allah. 


| 801) Yakni Allah telah wajibkan diri-Nya memberi rahmat, yaitu keampunan 
kepada orang-orang berdosa yang bertaubat, asal saja benar taubatnya. 


802) Begitulah Kami terangkan perintah-perintah, nasehat-nasehat dan ajaran- 
ajaran Kami, supaya mereka tahu dan supaya nyata jalan orang-orang yang sesat, 


258 


Juz’ ke 7 a TERNAK) Surah ke-6 


o apa yang kamu harakan dengan S aeS = 
lekas, 89?) Tidaklah ada hukum itu, oa U 





melainkan bagi Allah: ***) Ia mene J4, “41 $ de 
rangkan kebenaran, 'dan adalah Ia IIA AN sa a55. 
sebaik-baik Penghukum”. SA Gi 


58. Katakanlah : "Kalau ada pada P o rd Jai. 
sisiku, apa yang kamu harapkan deng- eat TN OA 
an lekas itu, niscaya berlakulah urusan TG s 
antaraku dan antara kamu. 805) JA ay GAN 
tetapi Allah itu lebih Mengetahui OF pay pL? 
orang-orang yang zhalim”, KAS 5 


“1 
Pss 


KATA 


a pr 
59, Dan di sisi-Nyalah (ada) kunci- EM 1 Tai s A 20 db, k 04 
kunci barang yang ghaib. Tidak akan $9 


ET , . sa , WE ZA 
mengetahui dia, melainkan Dia, dan Ia e 1 T AIAS 


mengetahui apa yang ada di darat dan 3 
di laut, dan tidak gugur satupun daun aa aa 
melainkan Ia mengetahuinya, dan ti- Se 3 


dak (gugur) satupun biji di gelap- e Aa 3 ag 
gelap gulita bumi dan tidak (gugur) “8 KANG Gak 


biji yang basah dan tidak yang kering, “4. .* NI... P 7 

melainkan ada dalam Kitab yang D Xi va) Aan 

'nyata, 806 eh MK ai 
i ! cad MAP 1, 

60. Dan Ialah yang memegang kamu vata G1 

pada waktu malam: '07!) dan Ia Ja PARU. v 
mengetahui apa yang kamu kerjakan , 2 o,r uis 8, : 


pada siang hari: kemudian, Ia bangun- DA CE ae 


kan kamu padanya, ***) supaya 


803) Yakni nabi Muhammad ada ancam, bahwa kalau mereka tidak beru...n, 
Allah akan turunkan adzab. Maka mereka memperolok- -olokkan hal itu dan mere- 
ka minta supaya lekas turun adzab yang dijanjikan tadi. 

' Allah suruh nabi Muhammad berkata kepada mereka: "Bahwa adzab yang 
kamu minta dengan lekas itu, tidak ada di tanganku.” 

804) Hukum atau keputusan buat menurunkan adzab itu, adalah di tangan 
Allah, 

805) Maksudnya kalau urusan menurunkan adzab itu ada di tanganku,niscaya 
sudah aku turunkan atas kamu. 

806) Yakni tiap-tiap kejadian, sudah tertulis di Kitab Allah yang Na ialah 
Al-Lauhul-Mahfuzh (papan tulis yang terpelihara). 

807) Ia-lah yang memegang salah satu jiwa kamu buat beri kamu tidur. 

808) Bangkitkan kamu dari tidur. 


259 


Tn 


Surah ke6 AL-AN-AM Juz ke7 


disempurnakan satu waktu yang ter- E der 
tentu: Ps 09) kemudian, kepada-Nyalah a ? Kasa 
tempat kembali kamu, 810) kemudian z Jil) og i 4 

Ia akan khabarkan kepada kamu apa e> SN sg arya 


yang telah kamu kerjakan. ''") Naa ena La Si 


61. Dan Ia-lah yang sangat Berkuasa AN 
atas hamba-hamba-Nya dan Ia kirim 22 ea 35 N 


kepada' kamu pengawal-pengawal,?!?) Kat et 2 ga 
hingga apabila datang maut kepada ~> Sa da AO 

salah seorang daripada kamu, diam- 4“ 7-- Je," 7 
billah dia oleh utusan-utusan Kami, da po SMA) fi SS pes 31 


313) jan tidaklah mereka itu teledor. a arIo, y 
814) aai A 


62. Kemudian, dikembalikan mereka ' N A dn NY 3. qY 
kepada Allah, *'*) Tuhan mereka r? Ji 3 Ta 


an, dy ANA 


Yang benar, Ketahuilah, bahwa kepu- e < ul AINI 

nyaan-Nyalah (sekalian) hukuman, € t 2 

d Ialah selekas-lek Penghitung. Sair j 

B16) a 8 8 CI 
pn ALe? A 

63. Katakanlah : "Siapakah yang me- , "4 : A : A qr 


nyelamatkan kamu daripada bencana- 


bencana darat dan laut, (tatkala) As, 1 pang 3 A AU i 
kamu meminta kepada-Nya dengan j ; Pb 


merendah diri dan sembunyi : *'”) mpe aa 
Jika Ia selamatkan kami daripada Kakan Ma 


2r pre ae 


(bencana) ini, niscaya jadilah kami 4 aan KAPAN 
' daripada orang-orang. yang ber - Ya LI 


syukur ?” 


Bong. Adanya mour dan bangun terus- terusan begitu hingga habis tempo yang 
ditentukan untuk kamu. 

810) Yakni kamu akan mati. 

811) Yaitu Ia kan beri ganjaran bagi apa yang z kamu telah kerjakan. 

812) Malaikat yang menjaga manusia. 

813) Yakni di waktu sampai ajal kamu, maka utusan Kami, yaitu malaikat 
map, akan ambil ruh-ruh kamu. 

Mereka tidak lupa, tidak lalai. Jiwa kamu akan diambilnya di waktu 

yang sudah ditentukan, 

815) Mereka yang sudah dicabut jiwanya itu, akan dikembalikan kepada Allah, 


a ihadapkan kepada mahkamah Allah pada hari Perhitungan. 


816) Ketahuilah, bahwa tidak ada yang berkuasa menghukum pada hari Kia- 
mat itu, melainkan Allah, dan bahwa Allah itu Pengira dan Penghitung yang palin,” 
cepat, 

P31 7) Yaitu sebagaimana di lain-lain Ayat sdah diterangkan, bahwa pada masa 
dapat kesusahan berat, mereka lupa kepada berhala-berhala, dan di waktu itu, ti- 
dak lain yang mereka minta, melainkan kepada Allah. | 


260 


Juz’ ke 7 (BINATANG TERNAK) . Surah ke 6 


64. Katakanlah : ”Allah-lah yang me- ga 
nyelamatkan kamu daripadanya *'*' TER dg at 
dan daripada tiap-tiap kesusahan, 7 FFS Sope "18 

(tetapi), kemudian, kamu menyekutu- & PRE LES UAI 
kan (Dia).” . F i 

65. Katakanlah : "Ialah Yang ber- SAS A G A 
kuasa akan mengirim” adzab atas  *“, AAE sai ng 


kamu, dari sebelah atas kamu dar 217 
dari bawah kaki kamu atau menjadi- NRP UNAS z 

kan kamu beberapa puak ''?) dan ge n'o PG. Na: 
mengenakan kepada sebahagian dari- “ «m7 ag Ja Ph 
pada kamu bencana (dari) sebahagian %7 wt Jarg 21.7, 
(lain)”. 820) Lihatlah bagaimana ARY” as HA 

Kami menerangkan ayat-ayat (Kami) , pc,” Need rora Jas 


supaya mereka mengerti. MAR HIÉ a Aal 
A epr ? 
CO 2 +4 

66. Dan kaum-mu telah dustakan - 2- “25 4% 

dia, 8?1) padahal ia itu benar. Kata- TOTES) 3 AA 

kanlah : "Bukanlah aku orang yang... PORRER 

berkuasa atas kamu !” 322) HS TS 3 


Ga: 22. -3 
67. Tiap-tiap khabar ada mempunyai „9 PEAT Find" d AA qY 
masa ketentuannya; dan kamu akan PTET 


n.elihat dia. '??) SO An 
s) a) 

68. Dan apabila engkau lihat orang- Ia Gil Ih HK 4A 
orang yang memperolok-olokkan ayat- , , Je, "a ato a 

ayat Kami, maka berpalinglah dari San padan osL! 3g 
mereka, hingga mereka masuk pada PA : Da s 
omongan yang lain; dan jika engkau EA PA e Sah ca aa 
dilupakan oleh setan, maka sesudah 0 TA 3 
ingat, janganlah engkau duduk bersa- 
ma orang-orang yang zhalim itu. 


2er, A CORRA 


Kal MO EL 
SA 3 3 pn 


818) Yakni daripada bahaya laut dan darat itu. 

819) Artinya menjadikan kamu pecah belah. 

820) Yaitu dengan menyebabkan kamu berperang di antara kamu. 

821) Yakni dustakan @ur'an atau hari Kiamat. 

822) Maknanya aku ine hanya penyampai khabar saja, bukan orang yang ber- 
kuasa menghukum. 

823) Maksudnya nanti kamu saksikan sendiri kebenaran agama Islam, span 
sampai masanya. 


261 


| Surah ke 6 E AL—AN—'AM | Juz’ ke 7 
PEP 
69. Dan tiadalah ada atas orang- DEL geu 3 14 
orang yang berbakti, sesuatu daripada 
perhitungan mereka (yang memper- Sg 9 AS Kera 2 4 
olok-olok) itu, tetapi (hanya) peringat ” dn 96er 
an, supaya mereka terpelihara. ' j K. Bp <$; 3 


70. Dan biarkanlah orang-orang yang A i v. 
| menjadikan agama mereka sebagai Lag y Fe. PF 3g 


permainan dan sia-sia, dan yang telah “ 3 A an 3302 
ditipu oleh penghidupan dunia, ***) L sudi PA MAT si 


tetapi ingatkanlah mereka dengan A bs dar 
(Qur'an) itu, supaya tidak terjerumus (03 va da Ol ap 2) 
satu jiwa dengan sebab apa yang ia y ‘e; .” 


telah usahakan, Tidaklah ada baginya, An Jy aÀ Wa Tag 
selain daripada Allah, pengurus dan , , 


D 


2 


tidak ada yang tolong melepaskan; L 5 1: CA -jz 
dan jika ia (hendak) tebus dengan Kj oY 2 sy 2 
sekalian penebusan, tidak akan di- s 4e} ÁA il: sa n t SY Ju 


terima daripadanya. '?5) Ma j i 

ialah orang-orang yang te ije- * A4 9 ge 
rumuskan dengan sebab apa yang Sn Al Ér 
mereka telah kerjakan; Adalah bagi g ( Hii P s e Ja $ 2 7 
mereka minuman dari air yang men- ad Ek Yan 
didih dan 'adzab yang pedih lantaran 

kekufuran mereka. < 9 Tata K K Gn 


3, 
71. Katakanlah : "Apakah (patut) \ 0307 GK 
A. $ Vi 
kita seru selain dari Allah, barang “ ai D9 go Laga 
yang tidak memberi manfa'at kepada - pd LILARIN 
kita dan tidak memadlarratkan kita, ar 39 GN, kiaw YG 
dan (baguskah) dikembalikan kita ) MA 
atas tumit-tumit kita, sesudah Allah 1 Uh 5 SÍ LON 
pimpin: kita, **”) seperti seorang 
di 
yang diganggu oleh setan-setan KP ENY A5 NA TAN & Ké 
= 824) Yakni orang-orang yang berbakti kepada Allah, yaitu orang-orang telam, 
tidak menanggung jawab atas perbuatan mereka yang memperolokkan ayat: 
ayat Allah itu. Hanya wajib atas kaum Islam memperingati supaya mereka tidak 
memperolok-olokkan lagi. 

825) Yakni janganlah engkau hiraukan mereka yang tertipu dengan penghidup- 
an dunia dan yang menjadikan agama mereka sebagai permainan buat keperluan 
hawa nafsu itu. 

826) Di hari Kiamat, jiwa yang sudah terjerumus itu tidak bisa menebus diri- 
nya walau dengan penebusan yang bagaimana jua pun. 

827) Maksudnya patutkah kita seru dan minta-minta kepada yang lain dari Allah, 
dan baguskah kalau kita dijerumuskan kembali ke dalam kesesatan lantaran kesa- 
lahan kita sendiri sesudah kita terpimpin di jalan yang lurus? 


262 


juz ke 7 (BINATANG TERNAK) Surah ke 6 
bumi, dalam keadaan bingung, pada: 5 ok rå 
aaa Ka a Ws Si Kop ? AHA 
Gambit berkata) ; "Ikutlah kami ? & Pegi 
petunjuk Allah itulah (sebenar-benar) pa nG ASETE a 
petunjuk, dan kami diperintah supaya 


s’ P4 
berserah diri kepada Tuhan bagi CI ar La 
sekalian makhluk. . 9 "74 b V Ka P 


SDA 
12. Dan (diperintah) hendaklah kà- "PI R PN yr 
mu menetapi sembahyang dan ber- "Ja! 
bakti kepada-Nya, karena kepada-Nya S, 3 pu? AA $ NY 1 
lah kamu akan dihimpunkan. > 
13. Dan Ialah Yang menjadikan BN EGA vr 
langit dan bumi dengan haq '??) EZET PE 
dan hari 8??) yang Ia akan berkata : Isi (39 GA, SI 


“Jadilah”, lalu ia jadi. Perkataannya ! KG 3 pat 
itu benar, dan bagi-Nyalah kerajaan i5 5i alò 23 » 
pada hari ditiup sangkakala, Pan AT gérent dat 
Yang mengetahui (perkara) ghaib dan 7 fa a 

(perkara) yang nyata, dan Ia-lah Yang A 33 YEN Gas, | A Je | 


bijaksana, Yang amat mengetahui. É 
| | : pa é "ae “4 de f 


KE ..? 


i PENTE «1 | 
74, Dan (ingatlah) tatkala Ibrahim 4 ° $ 7 1 65 Ii ve. 
berkata kepada bapanya, Aazar : na 2 Tes J 23 | 
"Adakah patut engkau anggap berhala : k Sz 
berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan ? E agi EALA NA 
Sesungguhnya aku melihat engkau dan | reh '2 
kaummu di dalam kesesatan yang GARA, NA 3 DI 
nyata ”. ` d 

75. Dan demikianlah Kami tunjuk- HA 3 2g vo 
kan kepada Ibrahim kerajaan langit , 

dan bumi, dan supaya Jadilah ia dari EN HERH nE K 


828) ”Katakanlah” ini perintah Allah kepada nabi Muhammad. - 

829) -Dengan hak itu maksudnya bukan dengan sia-sia, bahkan dengan ada 
gunanya, yang satu Baripadanya ialah sebagai tempat manusia beramal untuk men- 
capai kesenangan di Akhirat. 

830) Yakni Allah jadikan bumi dan langit dan hari Kiamat yang Ia akan jadi- 
kan dengan perkataan ”kun”: jadilah. 

831) Satu perabot tiupan buat tanda hari Kiamat. 


- 263 


Surah ke6: . AL-AN-AM | | Jun ke 





pada orang-orang yang percaya -g betul- 
betul. 832) | RAN AO ex 
(EEA Paf 4 


f 

16. Yaitu tatkala datang malam . sda AA SANA v1 
atasnya, ia melihat satu bintang, - wp PN 

(maka) ia berkata : ”ApaRah ini J3. AJ 
Klang ln berkata "Aku Baak suka 

ang, ia “Aku 8 | 

aa apa-apa yang (bisa) hilang 8831 P Hp SY JÚ 
77. Maka tatkala ia melihat bulan Lz Pes KAN VV 
terbit, berkatalah ia : "Apakah ini 

Tuhan-ku ?” Sesudah bulan itu JUGA 
hilang, ia berkata : "dika Tuhan-ku , PAN 

tidak pimpin daku, niscaya jadilah 246 SY Pen JA naa 
aku daripada golongan orang-orang £ 


yang sesat”, 824) KATA pái 


78. Maka tatkala'ia melihat matahari NN AP LN, Kat VA 
terbit, berkatalah ia : "Apakah ini TZAT 

Tuhanku ? Ini lebih besar”. Sesudah KEEMA | JG 
ia terbenam, berkatalah ia : “Hai 

kaumku ! sesungguhnya aku (ini) EDOTA Ruu 
berlepas diri dari apa yang kamu , 3 1 2 
sekutukan ”. O 


7 +r J O 7# > + 
79, "Sesungguhnya aku hadapkan San, Aa NIA "3, v4 
diriku kepada Yang menjadikan langit p 2 


dan bumi, dengan ikhlas, dan bukan- ` Sa "S | 
lah aku daripada orang-orang yang “7 y jayi "ala 
menyekutukan (Allah)”. Atu F Gú; 


2 Par J A 
80. Dan kaumnya membantah. dia, KES re lag A. 
i Pa. Ia berkata : "Apakah (patut) : GA didata J A 


832) Yakni Kami tunjukkan dan suruh; dia perhatikan tanda-tanda kekuasaan 
. Kami di langit dan di bumi seperti yang akan tersebut di Ayat yang berikut, supa- 
ya jadi terang baginya dan supaya jadilah ia orang yang percaya betul-betul. 

833) Nabi Ibrahim berkata begitu sebagai mengajar kaumnya, bahwa yang hi- 
lang ari yang berubah itu, bukan Tuhan, bukan ia tidak tahu bahwa bintang itu 
makhi 

B34). Nabi Ibrahim sebut perkataan itu sebagai mengucap terima kasih kepada 
Tuhan Yang telah memberi kepadanya hidayat buat mengenal Tuhan, dan juga ia 
ucapkan sebagai mengajar dan membuka mata kaumnya. 

835) Kaum nabi Ibrahim membantah nabi Ibrahim. 


264 


Juz ke7 (BINATANG TERNAK) Surah ke 6 


kamu abai tentang Allah, ARIANI 

236) padahal sesungguhnya Ia telah Aura Gi 13 ap js ai 
pimpinku ? Dan tidaklah aku takut , wc ..& | A 
kepada apa-apa 2 yang kamu sekutukan x.J") eny NYa Sa 
dengan-Nya, 7) kecuali sesuatu y uh a 

yang dikehendaki oleh Tuhanku. ° 8) Lale $, PAR Na 
Meliputi ilmu Tuhanku akan tiap-tiap fpe 221 
sesuatu. Oleh karena itu, apakah Gs: Ae ra! 
tidak mau kamu ingat ?” PEPE 


81. ”Dan bagaimanakah bisa aku # GEN DEIS a 
takut kepada apa-apa yang kamu AN Lag EA 
sekutukan, padahal kamu tidak takut, SS SS 5 
bahwa kamu telah sekutukan e , sg 
dengan sesuatu yang tidak Ia turun- lal H3 
kan eny satu keterangan kepada j 
kamu ? ***) Maka manakah (antara) nne 
dua golongan itu, yang lebih patut SA TU Sy yós ál kat 
(mendapat) keamanan, Ja adalah Oa 1 0) £ 
kamu mengetahui ?” 8? 5 ) | Laka ra 
ger g PA 


82. Orang-orang yang beriman dan | , di a a | AY 
tidak mencampuri kepercayaan mere- , I T 


ka dengan kejahatan, '“) adalah bagi A, NAK SUK a o 
mereka keamanan dan merekalah “2 Ye: 73 f A ej 
2 ” # 


orang-orang yang terpimpin. 9 Ih 2 | -A 9 


83. Dan inilah hujjah 89!) Kami °p) NAS Ass Ar 
yang Kami tunjukkan kepada Ibrahim | An r p 
untuk melawan kaumnya. Kami me- Pe. ji 

ngangkat derajat orang yang kami ag Aa as si ME 
sukai. Sesungguhnya Tuhanmu itu, Farr D2 5 Iya" 
Bijaksana, Mengetahui. | MEN BASKER 


Ia HA Sania A 


tel PU 


836) Yaitu tentang kesucian Allah dan tentang wajib kita beribadat semata- 
mata kepada Allah saja. 


837) Aku tidak takut kepada berhala-berhala yang kamu jadikan sekutu bagi 
ah. 


838) Yakni yang aku takut itu hanya kehendak Tuhanku. 

839) Ringkasnya, kata nabi Ibrahim: "Bagaimana bisa jadi aku takut Pa 
berhala-berhala dan tuhan-tuhan kamu yang bathil, padahal kamu tidak takut bah- 
wa kamu telah sekutukan s#Allah dengan sesuatu yang Ia tidak suruh dan tidak 
ijinkan? Oleh sebab itu, siapakah dari antara kita yang patut dapat keamanan dari 
Allah? Jawablah, jika kamu tahu.” 

840) "Kejahatan" di sini maksudnya syirik, 

8411 Hujjah: Keterangan, 


265 


Surah ke6 —— AL—AN—AM Juz’ ke 7 
Na mata 


84 2 3 
a iad daa a na 5 tea 5832 ji 
am EA Sa t 
a Si Pa Aa SAE 
Ayub dan Juut dan. Musa dan A2 USA 
orang-orang yang berbuat kebaikan: SN Y e H La Pe Na , 


PNG 


85. Dan Zakariya dan Yahya dan 'Isa AP dk SN 
dan Ilyas; semua (mereka adalah) La 3 TF Ap 


daripada orang-orang yang shalih. SIKA Rea ARP 


... 


86. Dan Ismail dan Ilyasa' dan ( Ka Ar 
| SA sel pe 


Yunus dan Luth: dan semua (mereka 


itu) Kami lebihkan dari lain-lain) | £ LL. KIA 


manusia. ***)y 


Te 


en 
87. Dan (Kami lebihkan) sebahagian 0... (2.7, 
daripada bapa-bapa mereka, dan anak- ct G3 19 DAS ay 
cucu mereka dan saudara-saudara eG 2» At 1120 
mereka, dan Kami telah pilih mereka AR) Pras >l ja HA! Lg 
dan Kami telah pimpin mereka ke. on 
jalan yang lurus. mae - biad! 


88. Yang demikian itu, petunjuk » PE A 

Allah yang dengannya Ia pimpin UEI, An SID A3 AA 

siapa yang Ia sukai daripada hamba- , 

hambaNya: dan kalau mereka sekutu- | PAR MY TE Usus Wia 

kan nh niscaya gugurlah dari n F KA : sauri | 

. mereka a a-apa yang mereka telah Oa 019 mera 
kerjakan. 


89. Merekalah orang-orang yang te- “Al. £ 2: AA 
lah Kami beri Kitab dan hukum dan Pera a: | CN AA 


pangkat kenabian. Oleh karena itu, ai sr 
F aaa ea Gaza a ai SESI 
842) Yaitu beri anak. 

843) Sa cucu Ibrahim yang Kami pimpin, ialah Daud .................... 

844) Yang semasa dengan mereka. 

845) Maknanya, orang musyrik itu gugur "amal-amalnya yang baik sama se- 
kali, yaitu tidak akan dapat ganjaran. 


CAK 


Pt 


266 : 


Juz ke 7 ENAM PANAS) Surah ke 6 


jika mereka ***) tidak mau percaya ag ab A o 
kepadanya, '“7) maka sesungguhnya 2: J5 Wa, 


Kami akan serahkan dia *** ) kepada ,£ KAA A 
satu kaum (lain) yang tidak kufur dn s Aa jamal Úa p3 
kepadanya. 

90. Merekalah '“?) orang-orang yang L SBN SY Aa: 
Allah telah pimpin. Maka akan pimpin ,, Lt Pra: 
an mereka itulah hendaknya engkau SL kl yis: HR eâ! Agd 
turut. Katakanlah : "Aku tidak minta | 2 
kepada kamu upah atas itu: 859) | KAA wak 
tidaklah yang demikian itu, melain- E 








e #2 #9 


kan sebagai peringatan untuk érdi 
manusia”, . ANA Mah 

91. Dan tidaklah mereka 851) itu PAD GAN Wu, 1 
hargakan Allah dengan sebenar-benar ' eger j 


penghargaan, karena mereka -berkata : m3, Ae A JS pl Do (3 5 
“Allah tidak turunkan sesuatu atas 7 ja p Fs Hi f. 7 
manusia”, Tanyalah : "Siapakah yang LES | A ai 
turunkan Kitab yang dibawa oleh “ 2 Dai A ve 
Musa. sebagai penerangan dan petun- dl 

juk bagi manusia, yang kamu jadikan S A03 alay d dna sÍ 
dia kertas yang kamu terangkan se- Ada 3 jne 
bahagian (dari pada) nya dan kamu aaa a 
sembunyikan kebanyakannya, dan di- y, » Yani peg 
ajarkan kepada kamu apa yang kamu | A nA Hre | 
tidak tahu dan tidak bapa-bapa -”,;., D E ag 


| 5 1 97 0” 
kamu ?” 852) Katakanlah : ”Allah- Y PEERY 3 


lah (yang turunkannya)” Kemudian, AI aa 


biarkanlah mereka bermain-main da- AN AN 
lam kesesatan mereka. A Lp 15 33 ro 


103,1 , . 


92. Dan inilah Kitab yang Kami,” * pan 
turunkan, yang berbahagia, yang men- du E G o Ar 


repetat 


846) Yaitu kaum kafir dan musyrik itu, 


847) 848) Yakni kenabian, kitab Allah dan hukum Allah. 

849) Nabi-nabi yang tersebut itu. 

850) Yakni atas petunjuk yang. aku unjukkan itu. 

851) Yakni orang-orang Yahudi. 

852) Maknanya, bahwa dari Kitab yang Allah turunkan kepada Musa itu, 
kamu dapat pelajaran yang dahulunya tidak diketahui oleh kamu dan tidak oleh 
bapa'bapa kamu. 


267 


Surah ke6 AL—AN—'AM Juz ke 7 





cocoki (kitab) yang sebelumnya, *** yg “1 2 “44 tir AE SEA 

dan supaya engkau ancam Ummul- ulu aa 315 

Qura sa dan orang-orang yang se- a LSY boga PUN 
kelilingnya: dan orang-orang yang “ 25 Te on Í saI ap 
percaya kepada Akhirat itu percaya MA ade 9 MIA 
kepadanya, 5$) dan mereka akan 4” `- ME OT 
pelihara sembahyang mereka. O akes CE, 


93. Dan bukankah tidak ada yang mZ., 2, 32324,3 
lebih. zhalim daripada orang yang EEST. alag Ay 
membuat dusta atas nama Allah, atau , - , Aan g A Tr 
ia berkata : ”Diwahyukan kepadaku” EE ETS, Ja FLENI AM, As 
— padahal tidak ada diwahyukan kepada , Z P, 4 2 a gg,” 
nya apapun, dan (daripada orang) JG Ser 5, 
yang berkata :***) "Aku akan turun- 7 yy Lee s2 AP Na 
kan seperti apa yang Allah turunkan ‘gJ gaJ PUA AA, Gs 
356) dan (alangkah hebatnya) tatkala Ng Lo. 22. ta 2 
engkau lihat orang-orang zhalim itu (sy DT W palas! a 
dalam sakratul-maut, 8*7) sedang it , 2 Ran) s SP 
malaikat-malaikat mengulur tangan- dai IA RP 
tangan mereka (sambil berkata) : ~- ,, ng AF, ra 
”Keluarkanlah nyawa-nyawa kamu: &' AS -aj 1. 
858) di hari inilah '$?) kamu akan (ae ng: “an 
dibalas dengan adzab yang pedih “Up © #3 KA FONT 
dengan sebab apa yang kamu telah ya Aa Na sg Ji 
katakan atas nama Allah dengan. oE LET ui P E 
tidak benar dan adalah kamu 7 NS 2 San 


i , ` P) d og Ir. Xx, Li 
' sombong dari (menerima ayat-ayat- Ay?” CS pn ALL, 
Nya”. AN ( 2 á | Lg pi 3 os 4 


| arr AIIE 001, 
94. ”Dan 861) sesungguhnya ug POTES a); qt 


853) Yakni, datangnya Kitab. ini mencocoki khabar yang tersebut di kitab 
agama dahulu, yang mengatakan, bahwa di akhir zaman nanti akan datang seorang 
nabi (Muhammad) dengan membawa kitab Allah yang lengkap. 5 A 
854) Ummu Qura artinya: Ibu bagi negeri-negeri, akai Makkah, tetapi mak- 
sudnya ahli Makkah dari kaum Quraisy dan lainnya. : | 
855) Kepada Qur'an. l i | 
856) Artinya, bukankah tidak ada yang lebih zhalim daripada orang yang ber- 
kata: "Aku akan turunkan ....” yang maksudnya, aku bisa bikin seperti Qur'an ini 
857) Sakratul - maut: Mabuk mati, yakni ketika hampir mati. ' 
858) Yakni mampuslah kamu. - | 
859) ”Hari ini” maksudnya hari Akhirat, karena orang yang sudah mati itu 
Jadi leh j drah aksudnya h | 
. Boleh jadi "hari ini” itu maksudnya hari sesudah kamu mati dan sebelum Kia- 
mat yaitu kamu akan dikenakan adzab Kanak D. 
| Dari mula-mula Ayat ini sampai akhirnya, omongan yang Allah akan ha- 
dapkan di hari Kiamat kepada kaum yang menyekutukan- ya. i 


268 


Juz' ke 7 (BINATANG TERNAK) | — Surah ke 6 


kamu datang kepada Kami sendirian, 92 G-. ..£/ í 2 dere ? SAER ci 
sebagaimana Kami jadikan kamu pada SPY Sady 

pertama kali, dan kamu telah tinggal- , Ti p 
kan apa-apa yang Kami berikan kepa- oT IAEI $ Ag 


da kamu di belakang punggung- „s a Bar P Pa 
punggung kamu, dan. Kami tidak LN, ACT as Sp 
lihat ada beserta kamu orang-orang g at Jeje 
yang bisa melepaskan kamu, yang £ sK 5 a y 
kamu sangka bahwasanya mereka itu, P . 

di antara kamu, sebagai sekutu-sekutu * K4’ K ca ekis Gi 
Allah; sesungguhnya telah putus (per- {~ 29 J "s “jet : 
hubungan) antara kamu (dengan mere- A aa La 

ka), dan lenyaplah daripada kamu, apa Ira 73 Te 
yang kamu sangka. 881) 


: w 
95. Sesungguhnya Allah Pembelah San; TE 6 Lis SL 40 
buah dan biji. ) Ia mengeluarkan » 92 
yang hidup dari yang mati, dan Ia Ert ai AG 
mengeluarkan yang mati dari yang 5 32 p 
hidup, Yang (berkuasa) demikian itu , AS 3 Pe 
(ialah) Allah. Maka.kemanakah kamu 7 ap Ż 


akan dipalingkan? #63) | ON Si, 


96. Pembelah subuh, dan menjadikan: a JS co ca Ska 41 
malam untuk berdiam, 884) dan ma- “ed n 


.p t y P A > 
tahari dan bulan untuk perhitungan. . Gema KIA 


Inilah ketentuan (dari) Yang maha «| ya o 
kuasa, Yang amat mengetahui. a Iv A LT č 
o ” 
KAU 


ae s8 s 
97: Dan Ialah yang telah jadikan EAE 02 2, a 
bagi kamu beberapa bintang untuk 


PN 
kamu berpedoman dengan dia di da- TA. UAN 281 | 
lam Kegelapan kegelapan darat dan Kr Z T ARA rt TU TN 


861) Maksudnya, di hari Kiamat, tidaklah dapat berhala-berhaia yang mereka 
sangka sebagai sekutu bagi Allah itu menolong mereka. 

862) Yakni mengeluarkan pohon dari buah, seperti kacang, padi, gandum, dan 
sebagainya, dan daripada biji, seperti biji-biji kurma, limau, mangga, dan sebagai- 
nya. 

863) Artinya, bagaimana dapat kami melarikan diri daripada rahmat dan ke- 
. kuasaan Allah? 

864) PARON Allah-lah yang mengedarkan bumi dan menjadikan siang dan 
malam. 


269 


Surah ke 6 AL -AN—'AM Juz’ ke 7 





laut. Sesungguhnya Kami telah Lan 
terangkan tanda-tanda Kami bagi 9 BIA a y I 


orang-orang yang tahu. ê £5) j 
702 3 


98. Dan Ia-lah Yang jadikan kamu Ly S E sa ap 


daripada diri yang satu, ***) maka “Ia aa" 
ditetapkan dan ditumpangkan 50:74 19? Se 0 


Z TERY. {ai 
Sesungguhnya Kami telah terangkan CP ji jabang - 13 Urs 


rit pap rar 


tanda-tanda Kami bagi orang-orang Eyga ap Lg AVL aa 


yang (mau) mengerti, 


99, Dan Ia-lah Yang turunkan air R UEAK AN 1 i 4 
dari langit, maka Kami "88) keluar- “ PAP CAR 4 


or 
kan dengan (air) itu tumbuh-tumbuh- f .# sarn 
an dari tiap-tiap suatu, ?8?) lalu Kami ew si E MEA Aw 
keluarkan daripadanya *'*) (pohon) 7 s07 


yang hijau yang daripadanya Kami DAR LALUAN 


keluarkan biji-biji *'') yang ber- KAN ADA, 
susun-susun: dan dari korma, (yaitu) Saja rda OI 
dari mayangnya, 87?) (jadi) tandan 


yang mudah dipetik: dan (Kami Naa Ore , 
jadikan) kebon-kebon dari anggur * s AVEN 


dan zaitun dan delima yang bersa- “ ea 1 
maan dan yang tidak bersamaan. Sa 2 in Gt o 
873 m 8 o 

) Lihatlah ) kepada buahnya į An Tabah TN a 
apabila ia berbuah dan (lihatlah an gak AE MAE 
kepada) masaknya. 875) Sesungguh- z o t 2 7 
nya di dalam itu *”*) ada anda D LAKI SD MSJ a 5 JI 


tanda bagi kaum yang (mau) beriman. , Pa Pake, 
| | SA PA A 5 


865) Yaitu orang-orang yang tahu menggunakan tanda-tanda itu. 

866) Yakni Adam. 

867) Maksudnya, tiap-tiap seorang daripada kamu, diberi ketetapan di bumi, 
dan sesudah itu ditumpangkan dan di kubur buat menunggu hari Kiamat, 

868) ”ia-lah” itu Tuhan, dan yang berkata “Kami” juga Tuhan. 

869) Yakni tiap-tiap suatu yang perlu bagi manusia dan binatang. 

870) Yaitu daripada tumbuh-tumbuhan. 

871) Seperti padi, gandum dan sebagainya. 

872) Mayang itu ialah tangkai atau tandan yang mengandung biji-biji yang 
akan jadi buah. 

873) Yaitu rupanya bersamaan, tidak rasanya, atau rasanya bersamaan, tidak 
rupanya. 

874) Lihatlah: Fikirkanlah, 

875) Yakni perhatikanlah masaknya waktu ia masak (matang). 

876) Tiap-tiap suatu dari yang tersebut itu, kalau difikirkan dan diperhatikan 
betul-betul, niscaya terlihat padanya kebesaran “Allah dan kebenaran agama-Nya. 


pa 


210 


Juz’ ke 8 (BINATANG TERNAK) | Surah ke 6 
—“#E—— 


100. Dan mereka jadikan jin itu sai Lil A. 
sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Ia á i shai reg 
jadikannya; dan dengan tidak tahu, it OIL 

mereka mengada-adakan bagi-Nya CAS Layang T 


anakanak lakilaki dan anakanak 4- | P 
perempuan #77) Maha-suci dan Maha KA er 
tinggi Allah dari apa yang merekr ' d Er 
sifatkan ! e CE 


101. (Ia-lah) “Yang menjelmakan Pj E? ea AS 


8 78 
) langit dan bumi. Bagaimanakah J Pihak KA r 
bisa ada bagi-Nya anak, padahal Ia 43 Kas AH 51 
tidak mempunyai isteri, sedangkan Ia o; 


menjadikan tiap-tiap suatu, dan Ia ay 4 Sis ng pa 


Yang mengetahui tiap-tiap suatu ? Z p24, sI 


102. Yang demikian itu Allah, "o2, 7, 


879) Tuhan kamu, Yang tidak ada MN IG WA i 
tuhan melainkan Dia, Yang menjadi- psy y 

kan tiap-tiap suatu. Oleh karena itu, ð Pa | sg 3 G 2 
sembahlah Dia, karena Ja pengurus 


Cat $ 
atas tiar-tiap suatu. 4 sÝ $ h ARTT 


103. Pemandangan - pemandangan ID 2 A Ce. RE 

580) tidak bisa melihat Dia, tetapi SA AAS, AI 3, e 
Ia bisa melihat pemandangan-peman- 3 Den CENI 
dangan itu, karena (adalah ) Ia amag  * 7 AI J ORe 


Halus, amat Mengetahui. 21 KI 


104. "Sesungguhnya telah datang , F 

kepada kamu beberapa keterangar SS u Lb t 
dari Tuhan kamu: lantaran itu, baran:: j , dpt 
siapa melihat, 881) maka (semata: {gek f AA gk 
mata) untuk dirinya; dan barang siap: z 


buta, ***) maka (semata-mata untuk) 


877) Mereka katakan Allah ada mempunyai anak. 

878) Menjelmakan: Menjadikan dengan tidak pakai contoh. 

879) Yang bersifat suci itu ialah All 

880) Pemandangan- -nemandangan 7 ialah kekuatan-kekuatan melihat yang 
ada pada mata. 

Pemandangan- PA NA iniitidak bisa melihat dzat Allah, sedang Allah bisa 


melihat kekuatan-kekuatan memandang itu. 
bada “Melihat” di sini "maksudnya menerima dan menggunakan penerangan- 





nerangan 
882) Tidak menggunakan keterangan-keterangan itu. 


271 


Surah ke 6 - AL—AN—AM Juz ke 7 





ecelakaan atasnya; dan bukanlah aku CEU 2 5 
njaga atas kamu”, 8?) pe 2 SANA 
105. Dan demikianlah Kami paling: SNI 23 5 "wo 
kan ayat-ayat .Kami ***) tetap ka. yag TAU j 
akhirnya 885) mereka berkata : "Eng. F yr et ny daa 


kau telah baca”. ass) dan untuk dia 
Kami menerangkannya kepada kaum | 2993A er 
yang (hendak) tahu. £7) Pr 
106. Ikutlah apa yang telah diwahyu- OA KT Ope: V1 
kan kepadamu dari Tuhanmu, Yang , è e-,, , 
tidak ada tuhan, melainkan Dia: dan ola!) PAN 5 Ig 
berpalinglah dari orang-orang mugyrik. 2°? : 5. 
107. Dan kalau Allah mau, tentu 4 ty 
mereka tidak menyekitukan Dia). yer KR, 3 


dan tidaklah Kami jadikanmu penjaga 4 24 fe, 27 8 Pn 
atas mereka; dan bukanlah engkau Urata otie aci Lag 


pengurus atas mereka. 2209 E i Gai 4 x GA, 


108. Dan janganlah kamu maki ss., Pe EN 
(berhala-berhala) yang mereka seru ys Hei san J; WA 
selain dari Allah, karena mereka akan Hani Sa sy vs 
maki Allah dengan melewati batas PA Pn ab gsis 
dengan tidak mempunyai pee ma Ar 3 Y - 

An 5 Pa 


Demikianlah Kami hiaskan bagi tia p A WE 
tiap ummat 'amal mereka, Ag DA 

kemudian, kepada Tuhan DA “4 aa “se 3G A 
tempat kembali mereka, maka Ia A P: 5. 
akan terangkan kepada mereka apa- At Su Bata 

apa yang mereka telah kerjakan. 9 bani 


kas, Ayat 104 ini menghikayatkan perkataan nabi Muhammad kepada kaum- 


ny 
MSSM Maknanya; Kami ulang-ulangkan penerangan Kami untuk jadi keterangan 
mere 

885) Wau” di kalimah "wa li yaqulu” itu dengan arti “tetapi” dan “lam” itu 
dinamakan “lil-agibah.” Oleh itu, saja artikan: "Tetapi akhirnya mereka berkata.” 

886) Yakni baca kitab-kitab yang dahulu kala. 

887) Ringkasnya, bahwa Kami ulang-ulangkan penerangan Kami itu supaya 
mereka mengerti dan supaya jadi penerangan bagi orang-orang yang hendak tahu, 
tetapi penerangan-penerangan Kami akhirnya menyebabkan mereka berkata, yang 
maksudnya "Engkau telah baca dia di kitab-kitab zaman dahulu.” 

888) Engkau hanya seorang penyampai khabar. 

889) Yakni Kami nampakkan kepada mereka bahwa amal mereka itu baik. 


272 


Jar” ke 8 — (BINATANG TERNAK) Surah ke 6 





"3 ai # 
109, Dan mereka berapa dengan LA wa 
nama Allah sebenar-benar sumpah, f' 3 
(bahwa) jika datang kepada mereka ALI 5 UI Heh 
satu ayat, °°) mereka akan beriman g e7 
kepadanya, (tetapi) katakanlah : 7. vi 
”(Bahwa) ayat-ayat itu tidak A Si ga "i : Ba 
melainkan pada sisi Allah” : "iga St Na 
tidakkah menyadarkan kamu, Eir MÉS Laga d 


bahwa apabila (ayat-ayat) itu datang, 203 IG sAr 
mereka tidak akan beriman ? 2) DE — 


$ 2,1 a 9, 
110. Dari Kami paling-palingkan hati KA Ka; TAG A LA we 
aa E S AP in $ 
ana mere mau) ber- » $ pad LS 
jaan kepadanya pada pertama kali: 2. or | a) 53 P 
*a) dan Kami akan biarkan mereka « Bi peer a s0. e) 937? 
bingung di dalam kesesatan mereka. EET rey 


Juz’ ke 8 ush 


s’ Pp APP 


111. Dan jika Kami turunkan atas 4 | t AN A Wan 1 
mereka malaikat, dan (jika) orang- 2. Dan Sg; , 
orang yang mati akan berkata-kata Kese II 

dengan mereka, dan (jika) Kami asa 
kumpulkan tiap-tiap suatu (keterang- A o? 2 f 
an) di hadapan (mereka), niscaya 13 r EAN AA 

tidak akan mereka beriman, melain- Ca r 

kan jika dikehendaki oleh Allah, Su; Igas KA F11 c 
tetapi kebanyakan dari pada a j 


5 per? 
tidak tahu. Ia pa. WELE 
a 


112. Dan demikianlah Kami jadikan Pa Kf ur 
bagi tiap-tiap nabi itu musuh (dari) 43, 


setan-setan °?) manusia dan jin, yang Č ) a! APEN ARENE 
sebagian dari mereka mengkhabarkan 2 


890 Ayat” itu maksudnye, mu'jizat. 
891) ''Kamu” di sini maksu aksudnya, kaum Muslimin. 
892) Ketahuilah, bahwa jika datang ayat-ayat itu, mereka tidak akan beriman. 
892a) Lantaran mereka tidak mau percaya kepada Muhammad pada mula-mula 
ka. - aa aku jadi Nabi dan menunjukkan keterangan-keterangan, maka Kami 
hati-hati mereka, supaya terus: mereka tidak beriman kepada kebe- 


meii Sa 
893) Setan - setan itu maksudnya di sini, ketua-ketua kaum kafir dari jin 
dan manusia. | 


273 


Surah ke 6 AL—AN—'AM Juz' ke 8 


2a1IJay, ag 
dusta kepada sebahagian sebagai tipu ya) y A S 
daya, padahal jika Tuhanmu mau, , 7 2031 2.9 » 
(tentu) mereka tidak mengerjakannya. Er 9 V 24 25 a á 23 Fey o 
Oleh karena itu, biarkanlah mereka, on pd ZERP 


ð 
dan (biarkanlah) apa yang mereka A X9 0d AAGE r 
ada-adakan. z 3. j 
S9 1 ye P. 
ARGS f 


113. Dan supaya *?*) condong E Me ne 


kepadanya hati orang-orang yang 

tidak percaya kepada Akhirat, dan “s 

supaya mereka ridla kepadanya, **) 2> AN = Ogan) E N Li 

dan supaya mereka (terus) kerjakan v AL s8 or o 

apa-apa kejelekan yang mereka telah a ENR NOTA 

kerjakan. AKB 7.3 
CO pe 


PPP 


114. "Apakah 8?5) patut selain dari pe A abi 11 
Allah aku jadikan hakim, padahal ang GS a 


Ia-lah yang menurunkan kepada kamu SES .. K i AK pf & JJ yyy f 


“Kitab (Qur'-an) dengan terang ?” 


JAN #0, 2 302) 


sedangkan mereka yang Kami beri E - KI Ep AA KEM 


- Kitab itu tahu, bahwa (Gur'-an) T 
„itu diturunkan dari Tuhanmu dengan < D o PY Aa 1 5 og to 
: (membawa) kebenaran, Oleh karena aa : 
itu, janganlah engkau jadi dari (golong , » - m s As ELKE sye 
Depan S 


an) orang yang ragu Tagu: 


LT, 


115. Dan telah sempurna kalimah RE TG 3) Ra Sa Ea 3 “No 
Tuhanmu ??7) dengan benar dan adil: Si 


tidak ada yang bisa mengubah kalimah JI, 1 4 Lay y 1 E Na 
kalimah-Nya; dan Ia-lah Yang men- 


sh 


» 


.. # 


p P4 
dengar, Yang mengetahui. SANA $ NY ANRI 





894) Yakni, Kami buat demikian supaya condong hati orang-orang yang tidak 
beriman itu kepada kesesatan yang mereka pilih sendiri. 


895) Maknanya, ridla dan suka kepada kesesatan itu. 


896) Dari kalimah “Apakah” sampai kalimah "dengan terang” iitu, per- 
kataan nabi Muhammad yang Allah perintah ia berkata begitu, dan dari kalimah 
“sedangkan” sampai akhir Ayat dan sambungannya adalah firman Allah yang di- 


- hadapkan kepada nabi Muhammad. 


897) “Kalimah Tuhan-mu' itu maksudnya “firman Tuhan-mu” 


274. 


Juz' ke 8 (BINATANG TERNAK) Surah ke 6 


116. Dan jika engkau ikut kepian EE in A LS 11 


: kebanyakan orang-orang yang ada di Ar ef f 

bumi, tentu mereka akan sesatkanmu » wah ai o$ “3 sah Yo P 

dari jalan Allah, karena mereka tidak - > : 

menurut melainkan sangkaan, dan me- AN C) pRa PAR) al 

reka itu tidak lain, melainkan berdusta. s e3) I? 2 8 17 
Span s$ LAI 

è J PATI D A 
117. Sesungguhnya Tuhanmu, Ia-lah ATIR "n HY 
Yang lebih mengetahui siapa yang pa 





sesat dari jalan-Nya, dan Ia-lah Yang 
lebih mengetahui orang-orang yang jan ga 


terpimpin., & pat v 


118. Maka makanlah dari apa-apa 17 WA 
(sembelihan) yang disebut nama Allah s 3 2 iyaa 


atasnya, jika (betul) kamu beriman 4 x ea 
kepada ayat-ayat-Nya. Enaj HL, SA 


119, Mengapa kamu tidak makan KA , 
dari apa yang (disembelih dengan) Gas EN SL, “g 


disebut nama Allah atasnya, padahal 7 ig 
Ia telah terangkan bagi kamu apa-apa AR ý ds i i a 3 
yang Ia telah haramkan atas kamu, Je Jo “2. PN ui 


melainkan barang yang kamu terpaksa ip jas UN 
kepadanya ?***) Tetapi kebanyakan g 


mereka menyesatkan (manusia) de- °? ot: KLS 2 a 3 acii 


ngan hawa nafsu mereka dengan tidak 


(mempunyai) pengetahuan. 8??) Se- 2 124-4 Le 1, e, 
sungguhnya Tuhanmu, Ia-lah Yang ter Sana a A3 lerá 
lebih mengetahui orang-orang yang me p- .J' 

lewati batas, °°°) Gas 


898) Yakni janganlah kamu jadi seperti kaum yang mengharamkan manusia 
memakan daging. Maka janganlah kamu takut memakan sesuatu binatang hala! 
yang disembelih dengan nama Allah, karena yang Allah haramkan atas kamu tidak 
lain, melainkan apa yang Ia telah terangkan di kitab-Nya, yaitu empat benda: 
(1) bangkai, (2) darah, (3) babi, (4) apa-apa yang disembelih bukan karena Allah. 
Itupun kalau kamu terpaksa, yakni kalau tidak ada makanan lain, maka benda-' 
benda itu jadi hala! juga. 

899) Ada beberapa kaum, seperti Brahma dan sebangsanya, a 
manusia memakan daging, dan ada pula lain golongan menghalalkan dan meng- 
haramkan beberapa benda dengan tidak ada keterangan dari Allah. 

900) Allah akan balas orang-orang yang melewati batas, yaitu mengharamkan 
dan menghalalkan sesuatu dengan alasan yang tidak dari kitab Allah sendiri. 


275 


Surah ke 6 AL—AN—' AM Juz' ke 8 





120. Dan tinggalkanlah dosa: yang 451, Z 1 ALAH : 
lahir dan yang bathinnya, karena dala, SANA Wi, ES ar 
orang-orang yang mengerjakan dosa, , N - 

akan dibalas mereka dengan apa (9? AN Lal A) 
yang mereka telah usahakan ***2) RTE 


EEE EGÓ I | 


121, Dan janganlah kamu makan 35 AA. E n NT 
dari apa- apa yang (disembelih dengan) Ti 


29A 
tidak disebut nama Allah atasnya, % Ka ana Gp 
karena sesungguhnya ia itu satu (rp IKA KG 


dosa: dan sesungguhnya setan-setan pa £ 
901) itu membisik kepada pengikut- TES Hanna PAKAN 


pengikut mereka, supaya membantah » ye% 
kamu, dan jika kamu menurut mereka 2 Tana LAN 9! 
sesungguhnya musyriklah kamu. 3 A ° eJ ya a; TIZ "< 


122. Dan apakah orang yang (tadi- A a a 

nya) mati, °°?) lalu Kami -hidupkan uow ag IE 
dia 93) dan Kami adakan baginya » 2 3-70, , 
cahaya ***) yang ia berjalan dengan Sen SY Jeda 
nya di antara manusia itu, sama seper- ste 2101 

ti orang yang di dalam kegelapan -kege- Sa at SE AS, Aa 
lapan, ?”?) yang tidak bisa keluar 

daripadanya?- Demikianlah dihiaskan Ge NG Uta Ba Bin 
bagi orang-orang kafir itu ***) apa- 


SAP 
apa yang mereka telah kerjakan. Ona s KAS 


123, Dan demikianlah Kami jadikan, Ki paG Yr 


dalam tiap-tiap desa, beberapa orang “7 316 


531 
besar yang durhaka supaya mereka |, Ka Ty w- A3 


menipu daya dalam (desa- desa) itu 


tetapi mereka tidak menipu-daya Ae PANA 


melainkan diri mereka, padahal mere- 5 
ka tidak sadar. 9 AA ENVY 4 


900a) Yakni, akan dibalas dengan ben balai yang sepadan dengan dosa yang 
mereka kerja an. 
sa Pai Yang dimaksudkan dengan setan - setan itu, ialah ketua-ketua kaum 
muak | | 
Yakni orang yang di dalam kekufuran. 
202 Yaitu Kami sebabkan dia memeluk Islam. 
904 Ialah Qur'an dan ajaran-ajaran Agama. 
905) Kegelapan-kegelapan: Kajaran Ag 
906 ni dinampakkan baik buat mereka. 


Juz’ ke 8 (BINATANG TERNAK) Surah ke 6 





of 5, Tepe 
124. Dan pekan a kepada * SAG ak, pa 


mereka satu ayat, . ) mereka ber- 
sehingga kami diberi seperti Aa yang Pang a 
Abaikan Kepada E LAA TALI 
aan aman GEA an MEN a 


ngenai orang-orang yung berdosa itu fs, Ss,” Goo 2 29 201 
kehinaan pada sisi Allah dan adzab erT E GN 


yang pedih, lantaran mereka telah T, 
menipu-daya. WM PKU ky ren 


125. Maka barangsiapa Allah mau ás T f z o 
pimpin dia, Ia akan bukakan dadanya AI AN aa 


? 
buat (menerima agama) Islam: dan aa 4 Pa daa TP 
barangsiapa Ia mau sesatkan dia, banya yo 10112 Sono, 
la akan jadikan dadanya sangat sem- krg aj ai 


pit, 91 0) seolah-olah ia naik ke langit KE A 
?11) Demikianlah Allah jadikan kotor $ gai KAS 


an itu atas orang-orang yang tidak 4 PN AT CE 
mau beriman. uap! d 


PO PA TEU 


126. Dan inilah jalan Tuhanmu yang (£ mai ai pungug wI 
lurus. Sesungguhnya Kami telah te - eP 
rangkan ayat-ayat Kami bagi orang- 231 4 AJ Kel ah 
orang yang mau ingat. 6 TY AN 3 
127. Bagi merekalah kampung Par 

keselamatan pada sisi Tuhan mereka; Ap MN a wy 
dan Ia-lah Penolong mereka dengan Pa APE LAKI 


22 
sebab ('amat) yang mereka telah É Beh Kereta s 384 


kerjakan. 


128. Dan (ingatlah) Hari yang Ia akan p aLI? og papa 
himpunkan mereka sekalian, (lalu ber- Ke edi (LI IYA 


907) Maksudnya wahyu atau perintah dari Allah. 

908) Maknanya, kami tidak akan percaya sebelum kami sendiri dapat wahyu 
sebagaimana rasul-rasul. 

909) Risalah-Nya: Kerasulan atau wahyu-Nya. 

910) Sangat sempit hingga tidak ada tempat buat kedudukan iman. 

911) Sempit dada dan namanya, sama dengan kesempitan nafas orang yang 
naik ke langit. 


2717 


Surah ke 6 AL-AN-' AM Juz ke 8 


——— 





kata) : ”Hai golongan jin ! ''?) se- ?40 

sunggungguhnya kamu telah menda- Pata SA AG 
pat banyak (hasil) dari manusia”, dan , o3 o 
berkata pengikut-pengikut mereka da- «H4 Meds AORA SA 

ri manusia : ”'?) "Hai Tuhan kami ! Pe Gea an 

sebahagian dari kami telah bersenang- (aah PATI e 
senang dengan sebahagian dan kami T 


telah sampai kepada waktu kami Ss SEGAN thun 
yang Engkau telah tentukan untuk 


kami” Ia berkata : "Nerakalah tempat 
diam kamu dalam keadaan kekal 2 asi 


padanya”, melainkan apa yang Allah £ bi A 
' kehendaki, karena sesungguhnya A—N AG Na sa 


Tuhanmu itu Bijaksana, amat Menge- Fo . - ad BH 


LAF 


tahui. 


129. Dan demikianiah Kami iringkan Un Ip SA iea NYA 
sebahagian dari orang-orang yang oJ 


zhalim itu dengan sebahagiannya,” '”) 3 EUo Uang Ca wr 


lantaran (amal) yang mereka telah V7 : 
usahakan. OC) Ma 
130. Hai kumpulan jin dan manusia ! e 1, PA a ai | 
bukankah telah datang kepada kamu S SIF GIA 7 


beberapa rasul dari (jenis) kamu yang S3 edan € : Hap. Ip 


menceritakan kepada kamu ayat-ayat i 5 Lo 
f 


Kami dan mengancam kamu dengan * n ng a 8. 3 
pertemuan dari (Kiamat) ini? *'“)f 235 Jik 
Mereka berkata : “Kami telah Kr or 


SK 
kan (kesalahan) diri kamı”, *'“) bag pi a A 
" karena mereka ditipu oleh penghidup- 142 Ra 3 SARA e 


an dunia, sedangkan mereka menyak- 
sikan (kesalahan) diri mereka, bahwa MR E E 


sesungguhnya mereka pernah jadi el Aeg GN 


orang-orang kafir. CEE T 


GEA HE AN 


912) Yang dimaksudkan dengan jin di sini, ialah iblis atau setan , karena me- 
nurut Al-Kahf, ayat 51, bahwa iblis itu dari golongan jin. 

913) Pengikut-pengikut mereka: Pengikut-pengikut setan. 

914) Maknanya, Allah masukkan setan, iblis, dan pengikut-pengikutnya kc 
neraka sebagian di belakang sebagian. 

915) Artinya, rasul-rasul itu telah mengancam, bahwa kamu akan diporiksy 
pada hari Kiamat. 

916) Yakni mereka mengaku kesalahan diri sendiri. 


278 


Juz' ke 8 (BINATANG TERNAK) Surah ke 6 


131. Yang demikian itu karena x PAD yi 


Tuhanmu tidak mau membinasakan 


Jay 
negeri-negeri itu, dengan aniaya, se- Go Bela SAR 


dangkan penduduknya itu lalai. *'”) 
fa FOF 


132. Dan bagi tiap-tiap (seorang) ° Pes 

ada beberapa derajat, lantaran ('amal) és Ss Yr 
yang mereka telah kerjakan, dan 4 E TEEI air Pa 
tidaklah Tuhanmu itu lalai dari apa Sa A Lia 9 
yang mereka kerjakan. 


133. Dan Tuhanmulah Yang kaya, KA 3 M3 Yr 
Yang mempunyai rahmat. dika Ia ap TEP 


0” 
mau, niscaya Ia akan binasakan EA a a j S 
kamu, dan Ia akan jadikan pengganti 


sesudah kamu, siapa yang Ia sukai Ken SL A Pan E 
Ia telah jadikan kamu dari turunan SATA Pn 
kaum yang lain. o 4 


Yui Tg 2233 Ie 


134. Sesungguhnya apa yang dijan- TX, a , 
jikan kepada kamu itu, akan datang; ng 2 Dg FAA 1 


dan tidaklah dapat kamu terlepas 2o #9 39392 

(dari padanya). O PD pe 
rR Ki 

135. Katakanlah : "Hai kaumku ! Poe SEALS Ao 

beramallah menurut kekuasaan kamu; Ae G Dn 33 | 


sesungguhnya aku (juga) bera 3 Ve E 
(begitu), karena kamu akan lihat, » La HGG S 


9 ofe? 
siapa yang mempunyai akibat (yang å Iko, Kang í AG AS 
baik) di Akhirat. Sesungguhnya orang- 


orang yang zhalim itu tidak akan 9 ikal AU Ka NN A Bri) 
berbahagia”. 


136. Dan mereka adakan bahagian - VA 4 RETER. 

untuk Allah dari apa yang Ia jadikan, D2 AAN) YA 
(yaitu sebahagian) dari ladang dan e ,.” RI 
binatang-binatang ternak, sambil ber- PEET PA 
kata : “Ini untuk Allah” — menurut g | aa 
sangkaan mereka — "dan ini untuk 03 ATT -t A Ha AI 
berhala-berhala kami”, tetapi apa yang P 2 


(mereka untukkan ) buat berhala- (SA engin KAA 


berhala mereka itu, tidak sampai 
917) Maksudnya, Allah tidak turunkan adzab pada membinasakan sesuatu ne- 


eri melainkan sesudah Ia beri ancaman. Allah tidak kirim adzab kepada satu 
aum lalai, yang belum dapat ancaman. 


219 


Surah ke 6 AL-AN-'AM Juz' ke 8 


kepada Allah, sedang apa yang (terun- 2 162 y 2S... y7 

tuk) bagi Allah itu, sampai kepada SA ABU Laga aiid 
berhala-berhala mereka. Jelek sekali ., 092e ey, 

apa yang mereka hukumkan itu.’ 13) Os AVY 


137. Dan begitu juga telah dinam- A 

pakkan baik kepada kebanyakan' dari d E 
kaum an itu hal mpare Lana pg NU 33 yy 
anak-anak mereka, oleh sekutu-sekutu « 10, pn of, 0.30 
mereka, °!?) karena hendak menje- KP Jad abal 
rumuskan mereka dan karena hendak TETAI OAIE 
membikin agama mereka jadi ragu- sa ota edi Eriu 
.yagu buat mereka. °???) Dan kalau v” k ip 3 
Allah mau, niscaya tidak mereka La Ad AEN ME a’ 
kerjakan (kelakuan) itu, maka oleh sn P $s? 
karena itu, biarkanlah mereka dan IU A an, 2. RR 
(biarkanlah) apa-apa yang mereka 
ada-adakan itu. 


Pr En 2 Ji 


Jan Pes Hit 
138. Dan mereka berkata : “Inilah r | 
binatang-binatang ternak dan ladang , Pasta 2 a ajal JG; ba 
yang terlarang, °?!) yang seorangpun 7 “1 A 14 k 2 a Ta, 
tidak boleh memakannya, melainkan " n 
siapa yang kami kehendaki” — menu- o. 1 AS 
rut persangkaan mereka: ***) dan SE. aan. 
ada beberapa binatang ternak yang , “J4 “a 3.3 g 
diharamkan (oleh mereka) menung- ð 9 i Mag Baal 


gangnya dan beberapa binatang ternak 
yang mereka tidak sebut nama Allah A AAFS n nÍ aa gl 


# va 


918) Maksudnya, bahwa kaum miian f berindang dan memelihara bina- 
tang-binatang ternak, Sebagian dari ladan Pa a binatang-binatang ter- 
nak itu, mereka wakafkan atas nama All seolah: -0 i Allah perintah mereka ber- 
boat begitu, dan sebagian lain pula mereka wakafkan untuk berhala-berhala mere- 


Di waktu membelanjakan hasil wakaf dari berhala-berhala, kalau keku- 
rangan, mereka ambil dari hasil wakaf yang mereka wakafkan untuk Allah. Top 
di waktu membeianjakan di jalan yang mereka tentukan buat urusan Allah, 
kekurangan, tidak mereka ambil dari wakaf yang teruntuk buat berhala-berhala itu 

Alang ah jeleknya keputusan berat sebelah yang mereka atur itu! 

Yang demikian, tidak lain, melainkan lantaran sudah tertanam di hati me- 
reka percintaan kepada berhala-berhala. 

919) Yaitu, vA setan atau ketua-ketua agama yang mereka jadikan se- 
kutu-sekutu bagi A 

920) tang bang yo ketua-ketua agama mereka atau setan - getan , nam- 
pakkan baik kepada mereka hal membunuh anak-anak. Maksud ketua-ketua dan 
setan - setan tersebut ialah membinasakan mereka yang bodoh itu di dalam ke- 
musyrikan dan hendak mengacau agama mereka. 

921) Ialah binatang ternak dan ladang yang mereka wakafkan untuk urusan- 
| urusan yang mereka tetapkan. 

922) Yakni dengan tidak ada keterangan dari Allah, 


280 


Juz' ke 8 (BINATANG TERNAK) Surah ke 6 - 





(waktu menyembelihnya), karena ber- 

dusta atas nama-(Nya). ***) Ia akan ha. TN KAUR, 

balas mereka tentang apa yang mereka Syg » SA pn z` 
telah ada-adakan. 


Ju. 
139. Dan mereka berkata : ”Apa- Ad He JG 84 174 
apa yang ada dalam perut binatang- 3 
binatang ternak ini halal bagi laki- |. ya PE ra) aap Ae | 
laki dari kami dan haram bagi isteri- 15023, 
ieteri kami”, ** 4) tetapi jika kandung $ Č CR) “Au > 
an binatang-binatang itu mati, maka TP, SANA 3 
mereka bersekutu padanya. Allah ?,'.”- 21,4 an a. 23 mel AP 
akan membalas mereka tentang aturan HOT Dena 
mereka itu, *** ) (karena) sesungguh- rP 15 «25 yet A > f 
nya Ia itu Bijaksana, Amat menge- PA 
tahui. | : b ž g A 
140. Sesungguhnya rugilah orang- 1 Te its 
orang yang membunuh anak-anak Naga j 
mereka, karena kebodohan dengan F: JA 
tidak mempunyai pengetahuan, dan pa | 
(rugilah mereka) yang mengharamkan £#,”, EKAR 
apa yang Allah telah kurniakan TAM AMY Ai 


kepada mereka itu, karena berbuat sah, or 


A3 SA 


dusta atas nama Allah. ?**) Sesung- DÉC "4 PEIE a IE 
guhnya sesatlah mereka dan tidaklah PEE. 
mereka terpimpin. AAA 


141. Dan Ia-lah Yang menjadikan NT 
kebon-kebon yang merambat dan HA GIA 


yang tidak merambat, dan korma, dan < tan Pan dh "Jar 
tumbuh-tumbuhan yang berlainan rasa ya apaan 9 la 


nya, dan zaitun, dan delima, yang AAA Y 
bersamaan dan yang tidak bersamaan im | ba SANG 
?27) "Makanlah dari buahnya, apabila Kasi LAN “3 Y Ge Ay 


+923) Selain dari binatang ternak dan ladang yang mereka wakafkan itu, ada 
pula binatang-binatang yang mereka haramkan orang menunggangnya, dan ada 
pula binatang-binatang yang mereka sembelih dengan tidak sebut nama Allah se- 
bagai kurban untuk berhala atau lainnya. Sekalian itu mereka buat atas nama aga- 
ma, seblah-olah Allah perintah mereka berbuat demikian. 

924) Satu macam lagi dari cara agama yang mereka atur-atur sendiri, ialah me- 
reka bernadzar, bahwa anak yang ada di perut binatang ternak ini untuk kaum 
laki-laki saja, tetapi kandungan binatang itu jika lahir dengan tidak bernyawa, 
maka mereka laki-laki dan perempuan sama-sama memakannya. 

92 3 Yakni tentan P aturan yang mereka ada-adakan itu. 
926) Artinya, rugilah orang yang mengharamkan sesuatu dengan nama'agama, 
karena yang demikian ini berarti berdusta atas nama Allah. 

927) Maksudnya, ialah buah-buahan yang rasanya hampir-hampir bersamaan 
dan yang rasanya jauh beda. 


281 


Surah ke 6 AL—AN—'AM | Juz’ ke 8 
ot S 4 23, P. 


ia berbuah, dan keluarkanlah haknya, oð ; Fe | AA dalan 
928) pada hari ketamannya, dan “” ya YAA y TI 


janganlah kamu (makan) berlebih- ee A A dani a? Y MSE 
lebihan, karena sesungguhnya Ja tidak “ “ p r am a 


suka kepada orang-orang yang ber- LAN Ka JES 
lebih-lebihan. . oJ? 


TAI pm! 


Pi 


142. Dan (Ia jadikan) dari binatang- AE Yaa MEA ESIE Wr 
binatang ternak itu, pembawa barang- , Ny P” as Si a” 


JI. 
D 

barang dan buat disembelih. Makanlah A ti kat AK An 
apa-apa yang Allah telah kurniakan J T 23 
kepada kamu: dan janganlah kamu Uas S SN a a 
ikut perjalanan setan, karena sesung- 5 KA f p 5 13 
guhnya adalah setan itu, bagi kamu, X Ng a i 
musuh yang terang”. Ae a$ 


143. ”Delapan yang berpasangan, Mag KN ` ai 
229) yaitu dari biri-biri dua, dan dari | a 
kambing dua” Tanyaiah:” Apakah yang iA” Sa 043 ye 
Allah haramkan itu, dua jantannya pa na “SÍ E 
atau dua betinanya, ataukah yang di- V4) a ey 3s 
kandung oleh dua betinanya? Terang- s sor 


kanlah kepadaku dengan pengetahuan Ana AE Gi 


jika memang kamu orang-orang yang 2 | Pad j 
benar.” | DI gra F 


144. ”Dan dari onta dua, dan E ETETA ket 
sapi dua”, Tanyalah : "Apakah yang 

Allah haramkan itu, dua jantannya SIN KAA 
| atau dua betinanya, ataukah yang ».v . | 1 rer 
dikandung oleh dua betinanya, atau- SEN KAN Sa CA 


kah kamu jadi saksi, tatkala Allah o » 03 x a AA 7 
pesan kepada kamu °? 0) tentang ini ? anu ET AI ba 
La A HALA 
928) Haknya: Zakatnya. 


929) Yakni binatang ternak yang Allah adakan bagi kamu, ialah delapan ekor 
yang berpasangan. Jadi, empat pasang, yaitu dua pasang tersebut di Ayat 143 dan 
dua pasang di Ayat 144. 

930) “Kamu” di sini maksudnya kaum kamu atau datuk-nenek kamu yang da- 
hulu. Lihat keterangan di bawah ini. 


282 


| Juz ke 8 (BINATANG TERNAK) | Surah ke 6 





AN EO A av r 
Siapakah yang lebih menganiaya dari FE Pp Lae 
pada orang yang berdusta atas nama ,- 
Allah, untuk menyesatkan manusia PA Ca 
dengan tidak mempunyai pengetahu- " PEZA A 
an ?” - Sesungguhnya Allah tidak a PIE MAY ES Si de 


memberi petunjuk kepada kaum yang j 
zhalim. °°!) FN 
of 

145. Katakanlah : "Aku tidak dapati ENY BAN IS 10 
(makanan) yang haram, dalam Kitab ,”” ta 4211 
yang diwahyukan kepadaku, bagi Yaa: AAA 
orang yang (mau) memakannya, me- peha, 
lainkan bangkai, atau darah yang bagan 
mengalir, atau daging habi — karena sn 
sesungguhnya ia itu kotor — atau 1 2S A5 EET i5 1 
sesuatu yang disembelih karena lain 5 A 2 


dari Allah. Maka barangsiapa terpaksa LISA 
pa terpatsa d )4 : Kg Sa 


dengan tidak sengaja mau dan tidak ” “ 


melebihi, maka sesungguhnya Tuhan- AV, HK $ Aan ya 


mu itu Pengampun, Penyayang. Adi 


A EPE F 23 


3 4 Aa AU 


LT 


$ s 501” A S? Ly 
T DEEN EÚ 


PA AD 


S 
146. Dan atas orang-orang Yahudi, iaa x - a Ta n 


Kami telah haramkan tiap-tiap (bina- ,,. 


tang) yang berkuku: ”??3) dan dari- Sal f KOANE 
pada sapi dan kambing, Kami haram- '" 


931) Kaum Jahiliyah mewakafkan binatang-binatang ternak untuk urusan itu 
dan ini, dan mereka haramkan orang-orang memakan, melainkan siapa-siapa yang 
mereka kehendaki, sebagaimana tersebut di Ayat 138, dan mereka haramkan pula 
anak-anak yang di dalam kandungan binatang-binatang ternak itu atas perempuan- 
perempuan mereka dan halal buat laki-laki mereka, sebagaimana tersebut di Ayat 
139. 

Maka di Ayat 143 dan 144 ini, Allah terangkan, bahwa onang -binatang ter- 

nak yang Allah jadikan untuk kamu, ialah delapan ekor, em Al pasang dan Allah 
perintah nabi Muhammad bertanya 'kepada mereka: "Cobalah kamu terangkan, 
dengan alasan, manakah yang Allah haramkan itu? yan Paan atau yang 
betinanya atau yang di dalam kandungan? atau adakah kamu dengar waktu Allah 
berkata demikian kepada orang tua-tua kamu?” Lalu Allah berkata: "Bukankah ti- 
dak ada yang lebih zhalim daripada orang yang membuat dusta atas nama Allah?” 
yaitu berbuat sesuatu dengan nama agama, padahal Allah tidak perintah? 


932) Maksudnya, katakanlah bahwa makanan yang Allah haramkan, ialah 
empat yang tersebut. Itupun barangsiapa terpaksa lantaran tak dapat makanan 
yang lain, maka boleh ia makan benda-benda itu, asal saja tidak ia sengaja mau dan 
tidak melebihi dari ukuran memadamkan lapar. 


932a)Boleh jadi yang dimaksudkan dengan kuku di sini, ialah kuku kaki yang 
tidak terbelah seperti kuku kuda. 


283 





Surah ke 6 AL—AN-—“ AM duz’ ke 8 

31 A. P 
kan atas mereka, lemaknya, melain- Sa "a bela 
kan (lemak) yang ada di belakang- ,, ,., ,, Ag, ey, 
nya atau di dalam perut, atau apa- KAN L AAA : KARI 
apa yang bercampur dengan tulang. sy 7, . , 
Yang demikian itu, Kami balas mereka a Aa KAN BA SESI 
dengan sebab kejahatan mereka. 


AA e 
sungguhnya Kamilah yang S 9 js f r IG Ya o s: 
: ( , va, a. 


| p oIa pln 
147, Oleh itu, jika mereka mendus- Te Pam Ap 336 Iv 


takanmu, maka katakanlah : "Tuhan P 
ja Pan P. 


kamu itu Ia-lah yang mempunyai IG "aa Pn Aa 


rahmat yang luas; dan siksa- -Nya p 

non keris TAN aga SAN gek 
148. Akan berkata orang-orang | CA Land na IgA 
Tab raya Dat as Deptan D O NT E 
en engan serangan A 
Begitu juga orang yang sebelum GS NINE Si EN `$ 


mereka membikin dusta hingga mere- y 


| P4 of r 5 
ka merasakan siksaan Kami. Kata- PEN Na ad EP 11 2, 

| He KAK PESE AA 
kanlah : “Adakah kamu mempunyai SI Son oi Ma 


27 . PP, 
keterangan yang bisa kamu unjukkan Ws x le Di i c 
kepada kami ? Tidak kamu turut PAN : s Ina g 


melainkan sangkaan, dan tidaklah SN JASA ETD ITO per D 


kamu itu melainkan berdusta”. PS S ETA n Yi | j 4 es 


O) gaa p 
2 S0 1 0 03 
149. Katakanlah : ” Lantaran itu, LN ai Kata 


maka Allah mempunyai alasan yang 2 TN 
kuat, yaitu jika Ia mau, tentu Ia akan CASN Na ea (: ES 4 35 


beri petunjuk kepada kamu sekalian” 
Pa J B0? Bj 


150.. Katakanlah : “Bawalah saksi- sibuk yo. 
. saksi kamu yang menyaksikan bahwa 7 t ose 8 


Allah mengharamkan ini”, Kana Oleh AA La S5 SA ITA 
933) “Ini,” maksudnya benda-benda yang kamu haramkan. 


284 


Juz' ke 8 (BINATANG aaa. Surah ke 6 


ol f, 

itu, jika mereka” jadi saksi, maka 4 SANG | gara JÚ 
janganlah engkau ??'”) jadi saksi 1. 
bersama mereka, 4?) dan janganlah PERAN w ai 
engkau turut hawa nafsu orang- , ej . 
orang yang mendustakan ayat-ayat S eri LRS a mi 
Kami, dan orang-orang yang tidak “4 3 ne 
percaya kepada Akhirat, sedang mere- ô 
ka menyekutukan Tuhan mereka. niet A PAN 

Jon ed rge 
151. Katakanlah : "Marilah ! supaya NG» yoi 
aku bacakan apa yang Tuhan kamu Ki BEKEERDE 
haramkan atas kamu, (yaitu) bahwa éK, dal ULAINI Ma a ) 
janganlah kamu sekutukan dengan Dia ey js, 
sesuatu: dan hendaklah (kamu) berla- YES 9 Eia BL 3 
ku haik kepada ibu-bapa; dan jangan- , 4.451, 
lah kamu membunuh anak-anak kamu Sa lou SAN 
karena (takut) kepapaan, (karena) 229 
Kami memberi rezeki kepada . kamu EELE > SN PPri ar 3 
dan kepada mereka: dan janganlah ka- , Pa Haa oa. LE 
mu hampiri ***) kejahatan, yang te -N3 4 Hary Ga rio 
rang daripadanya dan yang tersembu - y 
nyi: dan janganlah kamu membunuh Lu (As E fay 
jiwa yang Allah haramkan, melainkan 
dengan haq. ?**') Demikianlah Allah A. SE; 2 33 SA 
pe kamu, supaya kamu menger- “ 


ti pa ai 2 AG 


a 
152. "Dan janganlah kamu hampiri pd JG D FAF Sa 
538 
) harta anak yatim, melainkan g Ze, %4 3 ,.. E 
dengan cara yang baik, sehingga ia a ED i paan RIIET 


sampai umur; dan sempurnakanlah p "11063 Leng 
sukatan dan timbangan dengan adil”. 9 SAR 2 1 2 Kas 
er A 


Kami tidak memberatkan seseorang, ŽU Na sy Ia 2, 


melainkan dengan apa yang bisa ia 


` 934) “Engkau” di sini maksudnya nabi Muhammad. 

935) Kalau ada ketua agama mereka berkata, bahwa Allah haramkan, maka 
janganlah engkau terima, karena Aliah tidak haramkan, tetapi yang demikian itu 
hanya perbuatan mereka sendiri. 

936) Jangan hampiri: Jangan kerjakan. 

937) Maknanya, dengan jalan yang hak, yaitu boleh dibunuh satu jiwa, kalau 
ia ada membunuh. 

938) Hampiri: Makan. 


Surah ke6 AL—AN—' AM Juz’ ke 8 





kerjakan, "dan apabila kamu berkata- |. 4 E ASI ... JI 
kata, ***) hendaklah kamu lurus, e- bala 


walaupun ia itu kerabat (kamu)? 49) A 3 A4 BIA 


dan sempurnakanlah janji Allah, Demi gg 


: j Jd e d dg 
sea la perintah kamu, supaya Saba SL Ló 2) Si KI 2 EL 
amu ingat”. 
VEES A5 
t7 aJ 


153. "Dan bahwa sesungguhnya Gan, Da Sy or 
inilah jalanku yang lurus; oleh karena , 27 4 7 


itu, turutlah-dia; dan janganlah kamu HAMA Ju 


turut jalan-jalan (lain), karena (jalan- 7 : ANA 
jalan itu) akan pisahkan kamu daripa- » SS) ak : il a tie 
da jalan-Nya: demikianlah Ia perintah y ~ Aka Ga 


kamu, supaya kamu berbakti (kepada-  - TETN 0 un 
Nya)” KLEN pa 


154. Kemudian, **') Kami telak LES MACS ot 
— 
beri Kitab kepada Musa sebagai me- kea T 


nyempurnakan (ni'mat) atas orang ' g i 21 ah MV 
yang berbuat kebaikan, dan untuk “ $ Je 
menerangkan tiap-tiap suatu,””-) dan La f yigi 
sebagai petunjuk dan rahmat, supaya ELZ M 

mereka percaya kepada pertemuan $ | Lak ed P 
dengan Tuhan mereka. ***) í b- 2). v3 


Pa An £ o 


OKR Aag 


P at A 


PAR. ra 
LA 
155. Dan inilah sebuah Kitab ?““ ME Tan Seni, 1600 
yang Kami turunkan-dia yang diberi se “32.7 “3 
berkat, 4") Lantaran itu, turutlah "4 kar » pe IR 
dia, dan berkatilah °°‘) supaya kamu f Ia 
“iberi rahmat. eara 


939) Yakni waktu kamu jadi saksi. 

940) Artinya, walaupun yang akan dapat kerugian dengan persaksian kamu 
itu, kerabat kamu yang hampir. 

941 Yakni, kemudian dari pesanan-pesanan itu, Kami khabarkan kepada-mu, 
bahwa Kami telah beri kitab Taurat kepada Musa. 
Pena Yaitu tiap-tiap suatu hukum yang perlu di masa itu untuk dunia dan 

ira 

943) Maksudnya supaya mereka percaya kepada hari Kiamat ang padan 
mereka akan bertemu balasan Tuhan a P dai j ya 
944) Kitab: Qur'an. 
945) Diberi berkat: Dipenuhi dengan beberapa kebaikan. 
946). Yakni kepada Allah. 


Juz’ ke 8 (BINATANG da Surah ke 6 





3, o Jae aA 
156. Supaya tidak kamu berkata: Lo 1 CS Agt S1 101 
"Hanya diturunkan kitab (agama) Mn. 
atas dua golongan sebelum kami, SA EN LES 


P. r 


947 
) dan sesungguhnya kami lalai » | Pa AURA 
dari bacaan mereka” °4 è). Ra KAA ts 
ro A 
Sana 
PEP EEA 


157. Atau supaya tidak kamu ber) par IUI a FFS FA S 
kata : °?) "Sesungguhnya kalau di- na p 
turunkan atas kami Kitab itu, tentu «& Le CS IENE 
adalah kami lebih terpimpin dari , D A K KA aa . 
pada mereka.” °°°) Maka sesungguh- | gF “ag An 
nya telah datang kepada kamu kete- 5 a ja La, 

P 


rangan dan petunjuk dan rahmat **') . 3 K% 4 A 5 SAN 
dari Tuhan kamu. Oleh karena itu, , 2 Had 5 


bukankah tidak ada yang lebih meng- aii su L, S3, Sasa 
aniaya daripada orang yang mendusta- ” Pa f 


kan ayat-ayat Allah dan berpaling dari € ciis: Ng aA 
padanya? Kami. akan balas orang- po No, 222 


orang yang berpaling dari ayat-ayat $7 di Kai C) rOet 
Kami itu dengan 'adzab yang pedih, 3 Da ri 


dengan sebab mereka berpaling. 3 53. a. NFIG ÉC a $ Af 

E 7 os 28, 

158. Bukankah tidak mereka tunggu- mx 1 NONE 1OA 
yu, 


tunggu melainkan kedatangan malai- ? e 32, 5, 
kat kepada mereka atau kedatangan I, Vsi E 
Tuhanmu atau kedatangan sebahagian 


wy 
daripada ayat-ayat Tuhanmu ? ***) A3 

917) Kami turunkan Qur'an ini supaya kamu tidak berkata, bahwa yang dapat 
kitab itu hanya kaum Yahudi dan Nasrani. 

948) Kami tak tahu membaca kitab mereka, lantaran tidak dengan bahasa 
yang kami tahu. 

949) Maksudnya, Kami turunkan Qur'an ini supaya kamu tidak berkata: "Se- 
sungguhnya kalau ................ 

950) Yahudi dan Nashara. 

951) Keterangan, petunjuk, dan rahmat itu ialah Qur'an. 

952) Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Qur'an yang terang dan 
jelas itu, bukankah berarti mereka mau tunggu kedatangan malaikat membawa 
wahyu kepada mereka, atau kedatangan Tuhan buat omongkan kebenaran itu ke - 
pada mereka, atau kedatangan ayat-ayat Tuhanmu, yaitu tanda-tanda hari Kiamat 
atau tanda maut? 


Úi SN Y 





287 


Surah ke6 AL-AN AM. | Juz’ ke8 


Pada hari datangnya sebahagian dari 3 v5 SN TA van 2 
tanda-tanda Tuhanmu itu °$?) tidak- j- 

3. ad 
lah akan bermanfaat iman seseorang SEN Pen 
yang tidak beriman lebih dulunya . Li Ma T 
atau (tidak) mengerjakan kebaikan | SG a Si 
pada imannya. **4*) Katakanlah : ,“ a 
”Hendaklah kamu tunggu, (karena) SL, PLAN KAH : Ga 
sesungguhnya kami (juga) menunggu”. 7 .. 
sy # 03 - Pu. Sa 


159. Sesungguhnya orang- orang |: BARESE 104 


yang membagi-bagikan agama mereka ? 
a ad 


dan jadi beberapa golongan itu, bukan g 0”, e 18 7? Te 
lah engkau dari (golongan mereka) LP Op Senat 


di tentang apapun. Tidak Jain urusan ,, 
mereka, melainkan kembali kepada ad) o A CA) 
Allah, kemudian Ia akan terangkan ke- 4 y Pai PB, 4 “2 Pi 


pada mereka apa yang mereka telah SA I6 au 


kerjakan. 


160. Barangsiapa: kerjakan kebaikan, DA Kc, Ana Me 


maka baginya (ganjaran) sepuluh kali 190 Jo 

Pi o # 
ganda: dan barangsiapa kerjakan keja- EER: AN EN pat 
hatan, maka tidaklah dibalas-dia mela- ,. , pr T J 


| ` inkan sebanyak (kejahatannya) itu: Gei ak S3 Kemah 


dan mereka tidak akan dianiaya. E 22401 3 E 


has 9 
161. Katakanlah : ”Sesungguhnya He GAS 
aku dipimpin oleh Tuhanku ke jalan Paa 
yang lurus, agama yang teguh, agama Ba tai w 
Ibrahim yang ikħlas, karena ia bukan 7 


daripada orang-orang musyrik”. TAN HARA ny au 
| D | .. 4 
GS ena 
| 2 , eel y 5 r 
162. Katakanlah : ”Sesungguhnya CNTY Me OG nr 


953) Yakni tanda-tanda ketentuan hari Kiamat atau tanda maut itu. 


954) Maknanya, di hari yang terlihat tanda-tanda ketentuan Kiamatatau tanda 
-tanda mati itu, tidak berguna iman orang yang tidak beriman lebih dahulu, dan 
tidak berguna’ amal orang yang sudah beriman, tetapi tidak beramal lebih dahulu. 


288 


Juz' ke 8 (BINATANG TERNAK) . Surah ke € ke 6 : 


137 


sembahyangku dan 'ihadatku dan “5 Sab AN ; A ag K3 
hidupku dan matiku, adalah karena - 


P 
Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk”. ag | 


Pa 
163. "Tidak ada sekutu bagi-Nya, Ly N ga pY <I yar 
dan begitulah aku diperintah, dan Ag 


adalah aku orang Islam yang per- ` | Ant “4 A 
pa Sa J; Sd : H3 


164. Katakanlah : “Apakah patut L, 5 tas ARE 14 
selain dari Allah aku akan jadikan ° 


9 AA P r 
Tuhan, padahal Ia itu Tuhan bagi LS, 3 CA SA 


tiap- tiap suatu ? Dan tiap-tiap satu p 2-47 
diri, tidak mengerjakan (kejahatan), 4 . i AA K | 
melainkan (balasannya itu jarun) = 15 Ia 

atasnya, dan tidaklah seorang pe-v4 P . 
nanggung akan menanggung tanggung- WMS PERENS eng 5 


an seseorang lain; ***) kemudian, , 44 4 A AA Pun AG, Aa 
kepada Tuhan kamulah tempat Ex a 

kembali kamu, lalu Ia akan terangkan F 

kepada kamu tentang apa yang kamu O) ga a . Gara 
perselisihkan”, $ D 


165. "Dan Ia-lah Yang menjadikan Tana” ai . | 
u | ng MO 
kamu khalifah (di) bumi, dan Ia (, Ey 


a F p'a 
mengangkat derajat-derajat sebahagian S ng pa -$ Luh AS 
dari kamu atas sebahagian, untuk Ia u pa 


menguji kamu tentang apa yang aka ) situ 5 ee, 
telah datangkan kepada kamu. Se- TA Sg an Ih 
sungguhnya Tuhanmu itu lekas siksa- 2 SE | | 
an-Nya, tetapi sesungguhnya Ia 0 EA & Lu 
Pengampun, Penyayang. . 02 de, 


Na SG 5 Gal 


Pii | 


955) Maksudnya, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. 


-— 0000000)090a000 -- 


289 


Surah ke”. — AL—A'RAF Ju? ke8 


EN 


AL —A' RAF 
(BENTENG — TINGGI) 


Surah ke 7 ; 206 Ayat . 
Diwahyukan di MAKKAH 


e. $ 
Dengan nama Allah, Pemurah Pe- "41 sat d 
nyayang. eh oa r eE 


1. Alif Lam Mim Shad. *) | Kasat 
2. (Ini) satu Kitab yang diturunkan X 3 o Ji JAS . 


kepadamu. Oleh karena itu, janganlah PN Kan 

2 Pe dala Ba karen LS Pa UU 
ingatan ik sean Sen Yan Gasal S3 03 KA 
3. Turutlah apa yang diturunkan atas IU " y 


kamu dari Tuhan kamu; dan janganlah NA, 


kamu turut penolong-penolong selain 16 rs Ino” TU 19 
dari pada-Nya: (tetapi) sedikit sekali SLTA On z 
kamu ingat. 5 3 In ( 


4. Dan beberapa banyak desa yang Aa 2g A t 


Kami telah binasakan, yaitu datang 


P4 el PA. P + 
kepadanya siksaan Kami waktu malam ° Hie P A 
. atau pada waktu mereka sedang tidur e3 ek : va 
tengah hari. | 5 A 


# 
P 9 


5. Maka tidak ada seruan mereka Ar SK Aa 
ketika datang kepada mereka 'adzab BA ? lebi 7 2 «9 Gs f 


Kami itu, melainkan mereka berkata : | “ Ka SAINS 
”Sesungguhnya kami ini orang-orang SS: NI AA 
yang zhalim”, a i 


=: Ff f 


nS 


# ) Aku, Allah, Yang amat mengetahui, Yang benar. 


956) Janganlah engkau merasa susah dan payah dengan sebab menerima Qur’ 
an yang perlu engkau siarkan. 


957) Allah turunkan @ur'an ini, untuk engkau ancam manusia dengan siksaan 
yang tersebut di dalamnya. 


290 


Juz’ ke 8 (BENTENG — TINGGI) Surah ke 7 


6. Maka sesungguhnya Kami akan í peja 
: aaa SI 
periksa orang-orang yang dikirim | i 


(rasul-rasul) kepadanya: dan sesung- Cak AL : 3 Ad 


guhnya Kami akan periksa rasul- 


rasul itu, o g Jas SEA 
7. Lantas sesungguhnya Kami akan cek ar OTMAR P y 
ceriterakan kepada mereka dengan “ / 20, Ls Pa, 
pengetahuan, karena tidak sekali-kali Naah 2. 
Kami ghaib. °$ °) s E OSE E A F 

A 


8. Dan timbangan 'amal pada hari i EATI 
(Kiamat ) itu benar: maka barang- , ' Jep, 4 
siapa berat timbangan (kebaikan)-nya, SU U dip al ye a 
maka mereka itu ialah orang-orang z 38I D2 
yang dapat kejayaan. © padi 


P r wS oser: 4 


9. Dan barangsiapa ringan timbangan AA > PAT ASN a 
(kebaikan )-nya, maka merekalah a 3 “A 2 25 
orang-orang yang telah merugikan diri ,, f MET LA Ya CO 3 
mereka, lantaran mereka berlaku ' 


zhalim kepada ayat-ayat Kami. Ra CANF? ; Kr An) 


ta 3: 
10. Dan sesungguhnya Kami telah NA An SRA 
tetapkan kamu di bumi dan Kami ',”, - 


.. P "o rey r 
adakan bagi kamu padanya beberapa YAN pes kici , 
penghidupan, (tetapi) sedikit sekali 


, oho - 
kamu berterima kasih. Surau 


s2 tara Ls ay T KI NP 
11. Dan sesungguhnya Kami telah jan El 5 
jadikan kamu, dan Kami telah rupa- ,,4, Ni Aa 


kan kamu, a59, lalu Kami berkata P A 


kepada malaikat : ”Sujudlah kepada , PERR TEE 
Adam.” lalu mereka sujud, tetapi Pa AA Mati Mr, NAS 
iblis. tidaklah ada :a daripada mereka Sy "AL é fi 
yang sujud. ofi 


E EERE REEE 4. 
12. Ia berkata : "Apakah yang me- kar Y! Matra JG Y 
nyebabkanmu tidak sujud tatkala , , Fe, 27 o Area 
Aku perintahmu ?” Ia jawab : ”Aku Alah YA Gi JG SA a13) 





958) Sekalian perbuatan mereka itu Kami tahu betul-betul dan Kami akan te- 
rangkan kepada mereka apa yang Kami tahu, karena selamanya Kami tidak ghaib 
dan pada mereka, sebagaimana mereka selamanya tidak tersembunyi daripada 

mi 

959) Yakni, di alam arwah. 


291 


Surah ke7 | | AL — A'RAF | Juz' ke 8 


$ 


lebih mulia daripadanya, - (karena) 2, $47 2. 1102. 21x 
`- Engkau jadikan daku dari api, padahal dua, 0-3 dika 
Engkau jadikan dia dari tanah.” i ii 0 


+ 


Pa 
2" 


13. Ia berkata “Pergilah daripada |“, 4 maba: HAR kg 


(surga) ini, karena tidak patut engkau , 


Los p 230 
bersombong (padanya). Maka keluar- °/ ! 1: BK Hu SS 
lah, sesungguhnya engkau daripada A ga eye 2 S 


golongan mereka yang rendah. tp vs A ia Gy 
07 

14. la berkata . TEM “Berilah tempo pa , ON | IU it 

kepadaku sampai hari yang mereka eR pog 

?6 1) akan dibangkitkan.” 0 


. tu 


andai KIR 
15. Ia berkata : "Sesungguhnya eng- Eraz AAN JW o 
kau daripada golongan yang diberi 7 7 | 
tempo”. 0?) , PeP TR PNE 
16. Ia berkata : ?°63) ”Lantaran SH eU YI 
Engkau telah sesatkan daku, maka e PX 5 


tentu aku akan halangi mereka ***) aa koe E SY 


(dari-pada) jalan-Mu yang lurus.” DED ya 


17. "Kemudian, aku akan datangi RAR = W 


mereka dari hadapan mereka dan dari 


ET L ° åy 
belakang mereka dan dari kanan mere- eia x eii z 


ka dan dari kiri mereka: f$ ) dan tidak - Ta 
N7 A 
akan Engkau dapati kebanyakan dari ó. a ig Ane 


mereka itu berterima-kasih.” 7 7 E 4 
A Eaa rF 


18. Ia berfirman : "Keluarlah engkau j9? #?- 72 e27 Ta 
daripada (surga) itu dengan terhina, Klan A Ju k 
terhalau. Sesungguhnya barangsiapa 0 3 9 4 EAEE oJa, 


daripada mereka itu ?$8) turut Yayan An 
kepadamu, niscaya Aku penuhkan yo... F Ae 8: Pan 
jahannam dengan kamu (dan mereka) A La Ay 
sekalian.” 


960) Iblis berkata. 
961) Artinya, berilah tempo buat aku ganggu manusia hingga hari Kiamat. 
962) Yakni, Aku beri tempo kepadamu sampai hari Kiamat. 
963) Setan berkata. 
964) Mereka: Manusia 
La 5 Balai hn aku akan ganggu mereka dengan segala tipu daya yang dapat aku 
J 
| Sa) Mereka itu: Manusia. 


292 


Juz ke 8 (BENTENG -—- TINGGI) Surah ke 7 


19. "Dan hai Adam ! tinggallah Pua A. 5 9 ée A 2163 19 
engkau dengan isteri-mu di surga itu, A 7 a 3 gen 

| maka makanlah apa-apa yang kamu |i + NG DA NA x 
berdua sukai, tetapi janganlah kamu Y sS PA 
dekati pohon ini, karena kamu akan LL PASU SONG 
termasuk golongan mereka yang zha- 

lim.” 967) i Sg 


sgor? 


20. Maka setan membisik kepada ARA AAA TN Ys 


keduanya yang akhirnya menampak- P 


kan kepada keduanya 'aurat mereka tg Z3 al MENG 
yang ditutup dari (pandangan mereka) 


» 7. ọ 
68) sambil ia berkata : ”Tidaklah AH PJU D i 
Tuhan kamu melarang kamu (mema- 


kan buah) dari pohon ini, melainkan Si F SAN, 
lantaran. kamu akan jadi malaikat 


Ii TAFA 
atau lantaran kamu akan termasuk AA SG, Ye 


golongan orang-orang yang kekal 


(padanya)”. | SA Cr 


21. Dan ia bersumpah kepada kedua- K SG t. “| 2r 
nya : ”Sesungguhnya aku ini bagi ka- aoi 3 
mu, daripada mereka yang memberi 


nasehat.” Kuil goa 


$ Amal 


21 Pg 
22. Maka ia anjurkan keduanya de- GA, 9 AAS YY 
ngan tipu-daya. °? ) Maka tatkala ke- "Tg 
duanya merasakan (buah) pohon itu, Ga 20 FOIE 
terbukalah “aurat mereka, dan mulai- - 
lah mereka tutup atas (kemaluan) me- j Sa ORA i AN A a 
reka dengan daun dari surga; dan 5 HABA 
Tuhan mereka berdua menyeru kepa- n 17 ogy’ 
da mereka : ”Bukankah Aku larang ca > sada, PE ADE 
kamu berdua (memakan buah) dari o 21 AM REDE DA 
pohon itu, dan bukankah sudah Aku Una Wat 3 
katakan bahwa setan itu musuh kamu , z% 


yang nyata?” KAA “a MSI Fee) 
Ç. F . 
CA AGS Sg 


967) Yakni berlaku zhalim kepada diri sendiri. 

968) Maksudnya, bahwa syaitan ganggu Adam dan Hawa hingga menyebabkan 
mereka terusir dengan bertelanjangan. 

969) Supaya mereka makan buah yang terlarang itu. 


Surah ke 7 AL — S’ RAF Juz' ke 8 





23. Mereka berdua berkata : “Hai 17 On aa UN 
Tuhan kami ! sesungguhnya kami Kanan ka 


telah menganiaya diri kami. Lantafan £ ory 

itu, jika tidak Engkau ampunkan kami Sa Oa A 3 
dan (tidak) Engkau beri rahmat kepa- 

da: kami, niscaya jadilah kami dari- Saya CMP ES 


pada orang-orang yang rugi”. e2 S | 
24. Allah berkata : "Pergilah kamu ! 23 Wales J5 rt 
70) sebahagian dari kamu jadi musuh 

bagi sebahagiannya, dan adalah bagi Ta G SG 9 Hg a 
kamu di bumi itu tempat ketetapan s,f s 
dan bekalan hingga satu masa.” yen a 9 N 


o A AOL a 
25. la berfirman (pula) : “Padanya- CI: K3 KI Yo 
lah kamu hidup dan disitulah kamu 3 jid aii 
akan mati dan daripadanyalah kamu On JEn vor 4 Ú Ka ya 
akan dikeluarkan. *”') 


23 SE Pad da 
26. "Hai anak-anak Adam ! sesung- y lu 143 AA G Yl 
guhnya Kami telah turunkan atas z à 
kamu pakaian untuk menutup kema- ÉJ; J) hg Diya tv | AFE 
luan-kemaluan kamu, dan pakaian 7,7 Jo K 
perhiasan, °77) dan pakaian taqwa : KA 55 GS VU 3 
973) (tetapi) ini lebih baik. Yang 2⁄2% 
demikian itu adalah daripada tanda- SEPE SAN ÉN; 
tanda (kurnia) Alah, supaya mereka „ofi 
ingat.” 29 


27. “Hai anak-anak Adam ! jangan- Aek .. 25 o Y 

lah (dapat) setan menipu kamu seba- ” ya f> T ay ai 
r f 2 A s r r 7 

gaimana ia telah keluarkan dua Ca Hr ` H ar, 2 


ibu-bapa kamu dari surga: ia bukakan 

pakaian ibu-bapa kamu, ema ah 1 3 aa aa PSA 
kelihatan kemaluan keduanya. Ul A 

sungguhnya ia dan golongannya, me- A 1 etg TA 
lihat kamu, tetapi kamu tidak melihat pa 


2 Osr o e A” 3: Pa 
SA a an 
970) “Kamu” di sini ialah Adam, Hawa dan Iblis. 
971) Yakni buat bangkitan hari Kiamat. 
972) Yakni, Allah beri kepada manusia dua macam pakaian: buat penutup 


'aurat dan buat perhiasan. 
973) "Pakaian takwa” itu maksudnya, bakti kepada Allah. 


294 





Juz' ke 8 (BENTENG - TINGGI) Surah ke 7 


Han na , 8 Pa ASD 0d tg an 
mereka. Sesungguhnya Kami jadikan Wo LA laa EL Ba 4 AN 


setan-setan itu, ketua-ketua bagi orang Depa a 
orang yang tidak beriman.” ?74) Dia PIN Lgi 


Jr 3, Pi 
28. Dan apabila mereka kerjakan pir Wa An YA 
kejahatan, °” 5 ) mereka berkata : ”Ka- 
mi dapati bapa-bapa kami mengerja- 
kannya, dan Allah perintah kami 


3 2, Tory 


AA 


(kerjakan) itu, "Katakanlah : ”Se- 22 t 771 
sungguhnya Allah (sekali-kali) tidak ak. ea ae | 
menyuruh (kerjakan) kejahatan. Apa- 2220 

kah (patut) kamu berkata atas nama L OaS Si TERSIN 
Allah, sesuatu yang mana kamu “ TEETE 
tidak tahu ?” © Ü TAREN 


29. Katakanlah : "Tuhanku suruh Pua 

(manusia) berlaku. 'adil, dan (Ia pe- AN : peranan Ya 
rintah) : “Hadapkanlah diri-diri kamu 203 e2 o 21 j 
pada tiap-tiap (kali) sembahyang, *-”*) Ma SMI 3 
dan berdo'alah kepada-Nya’ dengan sa, a IrDa 1 
ikhlaskan 'ibadat kepada-Nya’ : (kare- 4) Da O yha jae 


na) sebagaimana Ia jadikan kamu, ,¿{ NP o9 


(begitulah pula) kamu akan kembali «) £ PERG: PA 
2 
(kepadaNya)” 3 La Ya 
an 
30. Satu golongan Allah pimpin dan ib A asa AN ja y 


satu golongan (lagi) tertimpa atasnya s32 
kesesatan; karena sesungguhnya mere- NEA 51 KKR al 


ka jadikan setan-setan itu sebagai 
ketua-ketua selain dari Allah, dan ESTERS) PAES 


mereka sangka, bahwa mereka ter- s t4. Jet” Lo), a4 


pimpin. OIL l oraa T aa 


31. Hai anak-anak Adam ! pakailah “G4 e. 42 s1 e Cm 
perhiasan *””) kamu pada tiap-tiap Ap 2: er Lg LA 
masjid, °7°) dan makanlah dan KA o | 
minumlah, tetapi janganlah kamu me- Ag ke es 
lewati batas, karena sesungguhnya .. P 
Allah itu, tidak suka kepada orang- au, Hi aa Ar 139 2533 1 
orang yang melewati batas. 
974) Yaitu kaum Jahiliyah: 
975) Kejahatan yang dimaksud di sini, ialah hal mereka berthawaf dengan 
bertelanjang. 
pa ) Hadapkanlah dan serahkanlah diri kamu kepada Allah pada tiap-tiap sem- 
ahyan 


g. 
SA "Perhiasan yang dimaksudkan di sini, ialah pakaian. 
978) “Masjid” di sini maksudnya, sembahyang, thawaf, atau lain 'ibadat. 


Surah ke 7 o AL — A'RAF Juz’ ke 8 


AA YAA 
182. Katakanlah : "Siapakah yang d TP YA Pula wy 
(berani) mengharamkan . perhiasan “ 


Allah yang Ia adakan untuk hamba- SAN, 58 ð pa) NA el 
hambaNya dan barang-barang yang 

baik-baik dari kurnia(-Nya)?” Katakan (ASIAN A t FASS 
lah : ”(Adalah} ia untuk orang-orang ,, 2 

yang beriman di penghidupan dunia p aaj EK sa 
(dan) tertentu (bagi mereka) pada 

hari Kiamat”, Demikianlah Kami SAY! Aa In Was 
terangkan perintah-perintah bagi ka- us i ` E an 


z 03 To, 0” 
um yang (mau) tahu, | pa pe 
Awp Pa, D 0 


33. Katakanlah : ”Sesungguhnya Da ya ey r Saul re rr 


Tuhan-ku mengharamkan kejahatan 
Pp #P 


yang lahirnya dan yang bathinnya S FNY. naa Gbu 


dan dosa dan aniaya dengan tidak 


benar, °7?) dan (Ia haramkan) kamu pp: Soyga or“ #9 


menyekutukan. dengan Allah sesuatu 


yang keterangannya tidak Ia turun- (:, \ 2 -29o 
kan, dan (Ja haramkan) kamu berkata , Da FA - ah 


atas nama Allah, sesuatu yang kamu i A 
tidak tahu”. yo ai RANEA 39 


+ Sh or 


CAR 


i . ; 1 Fa 4 Pa RN P 
34, Dan bagi tiap-tiap ummat ada 7 War CA KL 
ajalnya : maka apabila datang ajal “ Ga : 4A K, 3 , 
mereka, tidaklah bisa mereka minta 4,2 797.4797 ay 2 K 
dita'khirkan (walaupun) sebentar dan “* As) pama Y 


tidak bisa mereka minta dimajukan s oS o 
(nya). OA MA P 
| Pe 4 G 223 æ, 
35. Hai anak-anak Adam ! jika 7 AES ro 


datang kepada kamu rasul-rasul dari ' , AEAEE S 
antara kamu yang menceritakan kepa- ATSO, ya sae 


da kamu ayat-ayat Kami, maka, v, - 2 
barangsiapa yang berbakti dan berbuat aa Pa AS 

baik, tidaklah ada ketakutan atas. SG Pau GG 
mereka dan tidaklah mereka berduka - SH OZ o ca EE a or 


cita. DL AG 
979) Yakni tidak salah kalau kita balas orang yang menganiaya. 


296 


Juz’ ke 8 (BENTENG — TINGGI) Surah ke 7 


36. Dan orang-orang yang mendusta- Cs L Li NA 33 YA 
kan ayat-ayat Kami, dan tidak mau so 2 9,2? 

terima akan dia, merekalah ahli DOK ban h 
neraka yang mereka akan kekal - ' Crp $ | iz 1 
padanya. us VE AJA Tg. 


37. Maka bukankah tidak ada yang E 
terlebih zhalim daripada orang yang S yA! ya 


berbuat dusta atas nama Allah atau ,. 21 1 
yang mendustakan ayat-ayatNya ? SLS Cai de 
Mereka akan dapat bahagian mereka , 23320 7 ui Za 
dari kitab ('amal mereka), sehingga SAR COK 
apabila datang kepada mereka utusan „3 p3 »».». 

utusan Kami ***) yang akan terima Sa Dadi Aa ss sg 
mereka, sambil berkata : Manakah 


(berhala-berhala) yang kamu seru SG GE ng Aga ga sa 


selain dari Allah ?” maka orang-orang 

itu akan jawab : (Berhala-berhala) | 

itu telah hilang daripada kami, "serta Ya G 45 Js ? IG 
mereka menyaksikan atas diri sendiri, » 2 


bahwa adalah mereka (dahulunya) Ae EE 2 pa 


orang-orang yang tidak percaya. 


38. Ia berfirman : "Masuklah kamu $ f ai ER KE YA 


dalam neraka bersatu dengan ummat 
Ag Ie La 
una Da permai arie enak SINAR Lg ang 
Ne ne en tin Jaga 
tentang yang mula-mula : ?"?) "Hai 


Tuhan kami ! mereka inilah yang A BS SI P 


telah sesatkan kami; oleh karena itu, 
2, A 


berilah mereka 'adzab dari neraka (5 7 SAT AS 


yang berlipat ganda.” Firman Allah : 


"Bagi tiap-tiap (kamu ada 'adzab) f o 
yang berlipat ganda,” tetapi kamu Sa anang 
35. og 


980) Yaitu malaikat yang mer.gambil jiwa atau penjaga Ea 
981) Tiap-tiap ummat yang dimasukkan neraka, memaki-maki dan melaknat 
Gamal yang bersaudara dengannya, yaitu golongan yang tersesat dan menyesat- 
an. 
982) Yakni, ummat yang jadi pengikut, berkata kepada Allah di tentang 
ummat yang mula-mula, yaitu ketua-ketua yang menyesatkan dia. 
983) Yakni di Akhirat akan kejadian demikian, tetapi kamu tidak tahu. 


297 





Surah ke 7 AL — A'RAF Juz' ke 8 


39. Dan berkata (ummat) yang mula- r RS Ni K Ra 1) wa 


. mula kepada (ummat) yang akhir: ** ) 


2 z OTS ” P + Ls 
"Tidaklah ada bagi kamu kelebihan daa E KOÉ 
atas kami: ***) oleh karena itu, ? 24 3 1 
“2 , s5. 
rasalah 'adzab, lantaran apa yang ka- WS — KAN Sa 
mu telah usahakan.” 2 aP - 


” 


ae 90 Te 
40. Sesungguhnya orang-orang yang Sea Oo o L 
mendustakan ayat-ayat Kami dan , » 7⁄3% 
tidak mau terima dia, maka tidak akan e La: 
dibukakan bagi mereka pintu-pintu pan 
langit, °$} dan tidak akan mereka BS UT 2) Ne Ny 
masuk surga sehingga onta bisa masuk |, , ,.»,, EM 
di lobang jarum? ê”) karena demikian- EN Iys Ka 
lah Kami membalas orang -orang yang pg a pa 5g 


berdosa besar. Aa IN ra) ci 


5 
41. Adalah bagi mereka tempat yang 3.49 MA Ur ob 2 


rendah dari jahannam dan di atas me- 


Oa r 5 . FP, 21 VP 
reka ada tutupan-tutupan, karena de- .& jak DN reg Sa 3 
Pa 5 7 


mikianlah Kami balas orang-orang 


o č 
yang zhalim. | Da 
F K P ” 2 A 

42. Dan orang-orang yang beriman r s Pr Ir 4y 
dan beramal shalih — Kami tidak ag & 2? 
memberatkan satu diri, melainkan se- yu P , SN SA AT 
kadar kuasanya — (adalah) mereka 
itu ahli surga yang mereka akan kekal N | ar aa day y4 f a. f 
padanya? 8?) Ma p 

/ © s», Y 

ON 3 i 





984) Maknanya, ummat yang jadi ketua berkata kepada ummat yang jadi pe- 
ngikutnya. 

985) Artinya, kamu tidak lebih baik dari kami. 

986) Yakni do'a-do'a mereka tidak akan diterima. 

987) Sebagaimana onta tidak bisa masuk di lobang jarum, begitulah orang 
kafir tidak akan masuk surga. 


988) Maksudnya, bahwa orang-orang yang beriman dan yang beramal shalih - 
itu akan masuk surga dan akan kekal padanya. Perintah Kami kepada mereka 
buat mengerjakan itu dan ini, ialah perintah-perintah yang bisa terpikul oleh mere- 
ka, yakni tidak berat. 


298 


Juz’ ke 8 (BENTENG -- TINGGI) Surah ke 7 


3 Naa 
43. Dan Kami cabut apa-apa yang »& Tr ARA tr 
ada di dada mereka daripada hasad; di 2 3 5 3 


bawah mereka. mengalir beberapa AS AE G EAR YA 


sungai-sungai; ) dan mereka ber- 


kata : “Sekalian puji kepunyaan | 2. 
Allah Yang telah pimpin kami ke CG iiai 


(surga) ini, padahal tidak sekali-kali eae 
kami dapat petunjuk, kalau Aliah Syg Sa Sun 
tidak pimpin kami, sesungguhnya te- ? 3 3 o 2,26223}, se, 
lah datang beberapa utusan Tuhan Inap anta se ASI sl LUA 
kami dengan (membawa) kebenaran,’ Pasha an nga) 
dan mereka diseru : °???) "Bahwa ini- AA! Sa aa 
lah surga yang diwariskannya **') „y PO 5... 

P r? 


kepada kamu, lantaran apa yang kamu ^ V, 2 5 (ve Ag 
telah kerjakan.” 2 jae 


44. Dan ahli surga menyeru ahli ea SAE tr 
neraka : "Sesungguhnya kami telah na 
dapati apa yang telah dijanjikan oleh GE A i | Geli Yaa | i 
Tuhan kami kepada kami itu benar. TOL T 
Maka apakah kamu telah dapati apa ° # ? Na AH tara 
yang telah dijanjikan oleh Tuhan ka- 2 PN NO A3 
mu itu benar ?” Mereka jawab : “Ya” , $47% et Ip p0tga 
lalu diantara mereka diberi tahu oleh J3 Lau EKA AS Na 
seorang pemberi tahu : ”Bahwa la'nat 23l 01 opao, PE) 
Allah itu, adalah atas orang-orang ai UNP AF JA 
yang zhalim.’ z% 2 A, 
aeia Je 
|, 902? TA 
45. "Yang memalingkan (manusia) daan ang LO 
daripada jalan Allah, dan mau jadikan , 


jalan itu bengkok, lantaran mereka — 3 TET AS 
tidak percaya kepada Akhirat.” waa 
| H6 33 Say 5 


46. Dan di antara dua itu ada satu 223 í da t 
dinding, ***) dan di atas benteng 3 AF 3 


itu ada beberapa laki-laki yang kenal KI. pepe Nak, 13 Des! 


2901 Di surga, tempat kediaman mereka, mengalir sungai-sungai. 

990) Mereka diseru: Manusia diberi tahu. 

a92) Diwariskan: Diberikan. 

992) Antara surga dan neraka ada satu dinding dari benteng yan g tinggi. Orang 

-orang yang di situ, ialah mereka yang sama berat kejahatan dan kebaikannya 
Orang-orang ini, menurut lain-lain keterangan, isa jadi akan dimasu kan ke 

surga di akhir sekali. 


Surah ke 7 AL — A'RAF Juz’ ke 8 : 


tiap-tiap seorang dengan tanda masing : a TG EY , ail; v AA GA 3 
masing, dan mereka seru ahli surga : PG Lapas 
”Mudah-mudahan sejahtera (bercucur) La. E : Ka í 7 NG 1 
atas kamu.” Mereka ini belum masuk aa P v 
dalam surga, sedangkan mereka sangat . a Ka PA s 3 | 
Lu kalau dipalingk pang aa i A : 

41. Dan au dipalngkan pandang- Sipola EV 
an mereka ke pihak ahli neraka, C 7 7, 2 
mereka berkata : "Hai Tuhan kami ! (7 £ TAU ne AN ea 
janganlah Engkau masukkan kami 8, La Aa 
dalam golongan orang-orang yang | G Ki pa 
zhalim.” ?3) > PA e Se 
48. Dan mereka yang di atas benteng 23 Yi Mer CN 4 $A 
tinggi itu, menyeru orang-orang yang 


mereka kenal dengan tanda masing- Pa SA yu D 


masing. Mereka berkata : “Bukan- a 


kah tidak memberi faidah kepada ` Gerak ETAN 

kamu pengumpulan ***) kamu dan E ea 

apa yang kamu besar-besarkan ?” cpi S$ Tai AA 
ap nyaa Alya 

49. "Apakah ini orang-orang yang Hm l ale Ai 44 

pernah kamu bersumpah, (bahwa) 22 à P 


Allah tidak akan memberi rahmat |As 3| Aa), ASI SY 
kepada mereka ?” ”?") : "Masuklah spo, , Tai | T 
kamu ke dalam surga ; tidak SAN LAN 
ada ketakutan atas kamu dan idak oa 4 a y S 
akan kamu berdukacita.” Pena Dea 


CE 





993) Maksudnya, bahwa orang-orang yang di atas benteng yang tinggi itu, ka- 
lau melihat kepada ahli neraka, berdo'alah mereka: "Hai Tuhan kami! janganlah 
Engkau jadikan kami dari golongan orang-orang yang zhalim itu.” 

Mereka berdo'a demikian, lantaran mereka belum tahu di mana Allah akan le- 
takkan mereka. 

994) Yakni apa-apa kekayaan yang kamu kumpulkan. 

995) Maksudnya, bahwa orang-orang yang di benteng tinggi akan berkata ke- 
pada kaum kafir yang di neraka: "Apakah Muslimin yang telah masuk surga ini 


orang-orang yang kamu berkata dengan bersumpah, bahwa mereka tidak akan da- 
pat rahmat dari Allah?” 


996) Maksudnya, bahwa orang-orang yang di benteng tinggi, akan beri selamat 
kepada ahli surga dengan perkataan: ''Masuklah ke surga, di mane kamu tidak 
akan takut dan tidak akan bersusah hati selama-lamanya. | 


300 


Juz’ ke 8 (BENTENG -- TINGGI) Surah ke 7 





Lp J Pasi si - 2 r | 
50. Dan ahli neraka menyeru ahli AND ATAN 4 Oo 


surga : ”Tuanglah atas kami dari 7 ., ep. - | 
air atau dari apa-apa yang Allah Laga KN AKSI 
kurniakan kepada kamu !” Mereka J A 


jawab : “Sesungguhnya Allah telah La KA TE AN Ga 


haramkan dua-dua itu atas orang- A “£ 2 rA 
Anis Si 
orang kafir.” raga saka nY 
A ayo 


OP 0... 
51. “Yang jadikan agama mereka HA Aa YA Ke ol 
sia-sia dan permainan, karena mereka NP AA cg Jaer 
telah diperdayakan oleh penghidupan ( ” 5 o aet N 
dunia.” Maka di hari ini, Kami lupa- si Ki BA aai G6 
kan **”) mereka sebagaimana mereka pet Se A rs 
lupa kepada pertemuan hari mereka 


ini, lantaran mereka tidak percaya (' PK f Sa 6 , 4 
kepada ayat-ayat Kami. 3 Ha r Ka : 
8 10 ca 


52. Dan P Kami telah An 


datangkan kepada mereka satu Kitab pn a EE abang 
yang Kami telah terangkan dia ***) *- AA 
atas dasar pengetahuan sebagai petun- Ay 2 (SAN den D 
juk dan rahmat bagi kaum yang (mau) an o7 
beriman. Dg Pa 


S- : # Z f ey, + 
53. Bukankah mereka tidak menung- ab. i za Sp Ya Or 


gu melainkan buahnya '? °°°’) Pada nd sana 
hari yang datang buahnya itu, '?”?) 4 Ze tzo, Ca 7 


| 
akan berkata orang-orang yang dahulu o » Jis da Lu Ie a 
nya melupakan dia : “Sesungguhnya s JJ 8 7 “ Md E 
telah datang utusan-utusan Tuhan Ia tag Idea O ga 


kami dengan (membawa) kebenaran. 71... 
Lantaran itu, adakah penolong-peno- N WAP ETA Su J 


lcng yang akan menolong kami atau 

997) Maknanya, Kami akan masukkan mereka ke neraka dan tidak akan Kami 
ambil tahu lagi. 

998) Yaitu Qur'an yang Kami terangkan padanya hukum-hukum yang perlu. 


999) Yakni mereka tidak mau terima Qur'an ini sebelum melihat buah yang di- 
janjikan padanya, sedang buahnya yang tidak bisa dimungkiri itu, ialah di Akhirat. 


1000) Yaitu pada hari Kiamat. 


301 


Surah ke 7 . AL — A'RAF Juz' ke 8 





1 r # 2 A 
(tidakkah bisa) kami dikembalikan a PG Pa 
supaya dapat kami kerjakan lain agi i 
dari apa yang telah kami kerjakan 4 "5 LP 1 an 
(dahulu) ?” TART ja 


Sesungguhnya mereka 


. telah rugikan diri-diri mereka dan 203 Ai Ng A S 
hilang dari mereka apa yang mereka ABE 3 Le: AI 
ada-adakan. ' °°! ) seor tP 


N . P pa 1 Z £ , 
54. Sesungguhnya Tuhan kamu itu 3 E € er Aji KA $i 
ialah Allah, Yang menjadikan langit “7, " P 
: . x. a = fa an P MI P 

dan bumi dalam sham adan la a ; Joyi ool 1 
bersemayam atas 'Arsy; ) Ia e a a 

. : © r eo -. 
tutup malam dengan siang yang me Hi IN Ke Sai | Se 
ngiringi dia dengan lekas, ) 
dan (Ia jadikan) matahari dan bulan á ANA Bi a 
dan bintang-bintang tunduk kepada 
ketetapan-Nya. Bukankah pembikin- Pe 4 Ji nos 
an dan kekuasaan itu kepunyaan-Nya? - 
Maha tinggi Allah, Pengurus sekalian yi 2 a <! E jet 5 
makhluk ! 


55. Serulah Tuhan kamu dengan £, “1 5 
merendah diri dan tersembunyi, kare- Aang a 2) Haa O 


na sesungguhnya Ia tidak suka kepada 
orang-orang yang melewati batas Ér, aaa! A y AI 
1004 

) 


1001) Yakni, berhala yang mereka ada-adakan itu, tidak dapat menolong mere- 


1002) Di tentang Allah bersemayam (istawa) atas 'Arsy itu, 'ulama' salaf — se- 
perti Imam Malik — berkata: "Istawa' itu ma'lum, tetapi caranya kita tidak tahu.” 
Adapun 'ulama Mu 'tazilah dan kebanyakan 'ulama'yang mengaku jadi ahli Sun- 
nah berkata, bahwa arti Allah atas 'Arsy itu, ialah Allah memerintah 'Arsy atau 
Allah berkuasa atas 'Arsy dan sebagainya. | 
Kalimah 'tsumma”' di Ayat ini dan di Ayat-ayat yang serupanya adalah dengan 
makna "dan”, 
1003) Allah iringi siang dengan malam, dan malam dengan siang, dengan putar- 
an bumi yang cepat. 


1004) Maksudnya, Allah tidak suka kepada Orang yang melewati batas pada ber- 
do'a dengan suara yang keras. 


302 


Juz ke 8 (BENTENG — TINGGI) Surah ke 7 


56. Dan janganlah kamu berbuat ke- L] 
binasaan di bumi sesudah beresnya; HP) NY BAN, 
10085 nO 8.1 B 

) dan berdo'alah kepada-Nya 1”. ° “3 o Se | 
dengan takut dan dengan sungguh- G> S in 
sungguh "mau, karena sesungguhnya fe <% 2. “L14” 
rahmat Allah itu dekat kepada orang- BP: Di IU) Lulo, 


orang yang berbuat kebaikan. | pa An 
Pe ya 
tp w | J ef a A P Fa 
57. Dan Ia:lah Yang mengirim angin Tt dana SAN OV 
sebagai pembawa khabar baik di PE F 3 P 


hadapan rahmat-Nya, 1006) sehingga PEES Asa) SX T 
apabila ia bawa mega yang berat, Ka- 3 Z. 4 

mi tarik dia ke negeri yang mati, ' 007) EL BU 
lalu Kami turunkan (pula) dengan me- : 

ga itu akan air, kemudian, Kami ke- + AA ANU aga 
luarkan dengan air itu sekalian tum- f : 


Pa 
buh-tumbuhan. Demikianlah Kami hi- «:: AN Koat SERA 


dupkan orang-orang yang mati, supaya 


3. gy’ 4 Pi 1 ' 
kamu mau ingat. SI GPM a 


pez ió 
58. Dan negeri yang baik itu keluar- 5 » E II» 254 4 
lah tumbuh-tumbuhannya dengan A SA A Sa OA 
idzin Allah: '?08) dan negeri yang D rur E PA 
tidak baik itu tidaklah ia keluar, me- da Eeri aar SE) 
lainkan dengan susah. '***) Demi- p “4 
kianlah Kami TA ayat- SI w T] x, sgi, 

A 


ayat Kami, bagi kaum yang mau ber- » 73 s 


terima kasih. D1 Sa asal AH 


1005) Yakni sesudah datang keberesan, yaitu hukum-hukum Allah yang ter- 
muat dalam Qur'an. 


A 
1006) Allah kirim angin sebagai 'alamat akan datangnya hujan. 


1007) Maksudnya, apabila angin itu membawa mega yang mengandung air, 
maka Kami palingkan dia ke negeri yang tidak subur. 


1008) “Dengan idzin Allah” itu maksudnya, dengan baik. 


1009) Maksudnya, bahwa bumi (atau orang) yang baik itu, mengeluarkan buah 
yang baik; dan bumi (atau orang) yang tidak baik itu, susah terbit kebaikan dari- 
padanya. 


Surah ke 7 AL -- A'RAF Juz' ke 8 


59. Sesungguhnya Kami telah utus R P a E T 
Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: da3 » TES Aa) 04 


”Hai kaumku ! ber-ibadatlah : kepada - 
Allah (karena) tidak ada bagi kamu SAK LS 


Tuhan selain daripada-Nya. "'Sesung- oda 
guhnya aku khawatir kamu akan da- SES | Heri lina 


pat 'adzab hari yang besar.” as, 
Kara 2 res 


60. Berkata ketua-ketua dari kaum- 
nya itu : "Sesungguhnya kami melihat É laap Oa NG Yo 


mu di dalam kesesatan yang nata.” 
baki AINI, BN p 


61. Ia jawab : "Hai kaum-ku ! tidak Jo 
ada padaku kesesatan, tetapi aku ini Dg, IA PTE 1 


seorang rasul dari Tuhan bagi sekalian SI 29 Pa ig 
makhluk.” AR, ana r 


62. "Aku menyampaikan kepada 5 5 ES Tua en S 1r 


kamu ayat-ayat Tuhan-ku, dan aku 
beri nasehat kepada kamu, karena aku 1 70 12 
tahu, dengan (pemberian) Allah, dki a PAR Ng aa 
yang kamu tidak tahu.” nu DAR 

S ad YM 


63. ”Apakah kamu merasa aneh ke- 9 5 25, 2894 270 121 
datangan satu peringatan dari Tuhan 33 2 pi lai Ka Oh Ng 


kamu dengan perantaraan seorang s7 a3 Ta. p Fi 
laki-laki dari antara kamu, untuk me- ASEO AA 3, 
ngancam kamu dan supaya kamu p AN 7 AA A 2 
berbakti dan supaya kamu diberi Da" g 4 
rahmat ?” 7 si 2 


1, ed. d.t Aat 
64. Tetapi mereka dustakan dia, o af 5. AREIS 3 9 It 
maka Kami selamatkan dia dan 3 
orang-orang yang mengikut dia di Ír Da HOW Aa 
dalam kapal, serta Kami karamkan P Mn Jas 
orang-orang yang mendustakan ayat- A ye K7 EELS 
ayat Kami, karena sesungguhnya ada- na 
lah mereka itu kaum yang buta. Ant 

Ar peja A 24 č +° 

65. Dan . kepada' 'Aad i HAH : ia 
saudara aaa. Hud. Pe oran JG ya AS ng 
"Hai kaum-ku! Sembahlah Allah, (ka- * °% 25 ISO fa, 
rena) tidak ada Tuhan bagi kamu, se- La SG AA: Gg Aat pala 
lain daripada-Nya. Lantaran itu, tidak- peha Ae ep 
kah mau kamu berbakti?” Ogan Mata pen Al 


. 304 


Juz’ ke 8 — (BENTENG — TINGGI) Surah ke 7 





# 


| 2 3 O p A 
66. Berkata ketua-ketua yang kufur (Z4 Ce g Ka 
dari antara kaumnya ”Sesungguh- PAR Asi J 


nya kami lihatmu di dalam kebodoh- | Gi An YA 
an, dan sesungguhnya kami sangka 7 JAG 3 Ta 


engkau daripada orang-orang yang SKM wLEJE 
berdusta.” P C3 Jak we Bg 


67. Ia jawab : "Hai kaumku ! tidak- sa “5 È ANE yv 
lah ada kebodohan padaku, tetapi 


GI 
aku ini seorang rasul dari Tuhan bagi — ya Ld AN 
sekalian makhluk. | 


GI 


68. "Aku menyampaikan kepada ka- ° IA, KE Li at NA 


mu ayat-ayat Tuhan-ku, karena adalah 
aku ini, bagi kamu, seorang penasehat EF A fa ta 
yang kepercayaan.” Par 


69. Dan apakah kamu merasa aneh a a í 
kedatangan satu peringatan dari EF 2 S ana NA 
Tuhan kamu dengan perantaraan se- *4 e3 eI 
orang laki-laki dari antara kamu untuk KAA 2 SI 

mengancam kamu ? Dan ingatlah tat- e Logan, 0 EIAI 
kala Ia jadikan kamu sebagai pengurus “- Ong Hala 31 ai 2 y 


sesudah kaum Nuh, dan Ia tambah À a2 e, 
S1 
bagi kamu kelebihan dalam kejadian. Ar S; aas E IAI 


1010 
) Lantaran itu, ingatlah ni'mat- | PE \ 
ni'mat Allah, BN | MERU RAEI 


supaya kamu berba- 4“ 


hagia.” 203 02 Da r 
C) D SI 
70. Mereka bertanya : ” Apakah r LARA Se 
engkau datang kepada kami supaya 4-A AI Ka ea Du vs 
kami sembah Allah sendiri-Nya, dan Aan PP man ng Ttg 
(supaya) kamj tinggalkan apa-apa 65 NA wyi G AD gong 
yang bapa-bapa kami sembah ? PE Y S aa 
Lantaran itu, datangkanlah apa yang KERIAN La Lao GSA 
engkau ancam kami '*'') jika (betul) “ ” ba : 
engkau dari golongan orang-orang ena LL 
yang benar.” Na) 


1010) Yakni, Ia jadikan kamu lebih besar dan lebih kuat. 
1011) Maknanya, datangkanlah 'adzab yang engkau katakan akan datang 
atas kaum yang tidak mau beriman kepadamu. - 


305 


Surah ke 7 AL — A'RAF | Juz' ke 8 





01 SAKA a 


1012 o» o $ 
Al telah tekkmpa atas kamu siksaan S -7 3 SA , ~ 
rriena krea TU ais LINI 
ann manatan, gadah Na aa 
Alah Silk La Saranan dl S aL LG Ia; 
angka (ikan ANN Seane Kaa SA yu 
orang yang menunggu bersama 


kamu.” | | EN Ga 


72. Maka Kami selamatkan dia dan SERA Rar ah; : CU vr 
orang-orang yang bersama dia dengan ra 

satu rahmat dari Kami, serta Kami Ta! SU ala9 n BA z 
potong akar '*'*) orang-orang yang F ” 

mendustakan ayat-ayat Kami, karena gp AKA SERUAN So AL 
bukanlah mereka orang: orang yang Za o y 
beriman. Ha A 


73. Dan kepada Tsamud (Kami utus) A IN, VA 
saudara mereka, '*'*) Shalih. Ia ber- 

kata : ”Hai kaumku ! sembahlah Sa AN (3 È Y L TE 
Allah: (karena) tidaklah ada Tuhan TO pa 

bagi kamu, selain daripada-Nya. Se- se 2 sa Er Ti NRO 
sungguhnya telah datang kepada kamu |, ,” 

satu -keterangan dari Tuhan kamu, Í adil Pa o id, Sjo 
(yaitu) onta Allah yang betina ini, sija. 


adalah satu tanda bagi kamu, iaka < Gu 15 
biarkanlah dia memakan “di bumi e o pi 


Allah, dan janganlah kamu ganggu ç » 2 e P AI 
7 
“— 


dia: karena akan mengenai kamu ^ : Jaa je 
'adzab yang pedih.” Sa A| TE 5 Sa 


Na hig 


1012) Yaitu nabi Hud. 


1013) Maksudnya, patutkah kamu membantahku dan membela berhala-ber- 
hala yang kamu sembah, padahal tidak diizinkan oleh Allah? 


1014) Artinya, Kami habiskan kaum yarg mendustakan agama Kami itu, 
1015) Maksudnya, orang yang dari golongan mereka. 


Juz' ke 8 (BENTENG — TINGGI) Surah ke 7 





o; 3 a 
74. ”Dan ingatlah tatkala Allah : Sadar T 2. yi 
“jadikan kamu khalifah sesudah kaum " úl K5 WPS 9 


'Aad, dan Ia beri kekuasaan bagi | Ke #£, 
kamu di bumi, yang kamu jadikan dari w 2033 AG Ao 
tanah ratanya beberapa mahligai dan Ig. 


02 
kamu tebuk gunung-gunung jadi ru- HA aa AOR 


mah-rumah. Lantaran itu, ngarah o 33 Zó TA LA 
akan ni'mat-ni'mat Allah, dan jangan- 


a J AR On 3x23 
lah kamu bermaharajalela di bumi Ni i 
dengan membikin kebinasaan.” A3 SL. a 2 Da 
| pe a 
U” am ka yi 
75. Pemuka-pemuka yang tidak mau Ip < 1 GA JG vo | 


percaya dari antara kaumnya, ber- 
pa man d aans aa Das LA 
a a jala Tan o 2 ar Ian A 
ama Ma pasak Nai P $ aIo Ka cs 
yang dia diutus buat menyampaikan- 


nya.” On IA GA 


; 3, 
76. Orang-orang yang tidak mau," i> ee. G 
percaya itu berkata : f sesungguhnya SA i LG Ya 
kami tidak percaya kepada apa yang r° ofa, Y o- 4 
kamu percayai itu.” S3 Kas D Fte LU, 


77. Lalu mereka sembelih onta itu, ° - Na ph #7 

dan mereka durhaka kepada perintah HI AL aa vy 
Tuhan mereka, dan mereka berkata : 

”Hai Shalih ! datangkanlah kepada Ua CA ALI f AA 2. 


kami apa yang engkau ancamkan 


kepada kami, jika betul engkau ini SAN Ga LI DNA 


daripada orang- orang yang diutus.” “7 


78. Lantas kenalah gempa atas mere- 'J- erat dak Tg AT "i VÀ 
ka, '017) lalu jadilah mereka kaku ljxy?O daa 
dalam rumah-rumah mereka. 


1016) Yakni, apakah kamu percaya dan jakin? 
1017) Atas mereka: Atas sebagian dari mereka. 


307 


Surah ke 7 AL — A'RAF Juz' ke 8 





19. Maka ia berpaling dari sia ANA rsz 

. ia berpaling dan mer 3 At KS vg 
1018) sambil berkata : ”Hai kaumku ! pe? S r 
sesungguhnya aku telah sampaikan PLEN AT Ç: TURAT 
kepada kamu pesanan Tuhanku dan Si EA A D 5 
aku telah beri nasehat kepada kamu, poll) ZAIN, sS 
tetapi kamu tidak suka kepada orang- al Ld Op y S3 


orang yang memberi nasehat”, TAU At | s2, 
80. Dan (ingatlah) kepada Luth tat- An JO Mosi ^ 


: ap ? 
kala ia berkata kepada kaumnya Da rA EA PAN LACE 
”Patutkah kamu kerjakan kejahatan m: er U dia UN DN 
yang belum pernah dikerjakan oleh PNG EL TAP JUN e CAIR 
seseorang dari 'alam ini ?” '*!*) CAN a dai OA 


eo 
2 ya hor 


LLA e2 £ 

81. "Sesungguhnya kamu menda - $ UA KA “SSL MN 
tangi laki-laki dengan berahi bukan A ,, eg 7 e 
kepada perempuan, bahkan kamu ini çà 3 “ja dy ENY 
satu kaum yang melewati batas.” Dl I 
82. Tidak lain jawaban kaumnya, ‘f| ETELA EE Ar 
melainkan mereka berkata : !°2°) 3! san sg . 

”Keluarkanlah mereka itu dari desa °% oe 1202 27 ya” 
kamu, karena sesungguhnya mereka se NA A Ine ol 


itu orang-orang yang membersihkan galara G EAT 

diri mereka.” !°?!) Is Alan yah “1 

83. Lalu Kami selamatkan dia dan PIN AAU tapii Ay” 
. .. | 6 . 

ahlinya, melainkan isterinya, (karena) aa ai AA a. a 

adalah ia daripada orang-orang yang AI EN ME K 

tertinggal, Ga A 


A f f 
84. Dan kami hujankan atas mereka 1815 4° SLE ZA 
i huj laa egle lara At 


satu hujan. '9??) Lantaran itu, lihat-» PE Yana Fe 

“8 2 1? A Vi, "do: 
lah bagaimana kesudahan orang-orang de TATO 
yang berbuat kesalahan besar. se %2? 


1018) Ini berarti, bahwa yang binasa dengan bahaya gempa itu sebagian dari 
kaumnya. 

1019) Yaitu kerjakan perzinaan antara laki-laki dengan laki-laki. 

1020) Yakni, mereka berkata kepada kaum mereka sendiri: "Keluarkanlah 
dari negeri ini Luth dan pengikutnya.” 

1021) Artinya, orang-orang yang anggap dirinya bersih. 

1022) Bisa jadi hujan yang dimaksudkan itu, hujan batu dan lumpur panas 
dariletupan gunung.. 


308 


Juz’ ke 9 (BENTENG — TINGGI) Surah ke 7 


#..yU 
85. Dan kepada Mad-yan (Kami US ET Ig Ao 
utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia ber- °” 3 
kata : "Hai kaumku ! sembahlah eu T sia yÉ 
Allah, karena tidak ada Tuhan bagi 'y SA 
kamu selain daripada-Nya. Sesung- 4: fe» ; Aa: $ One aya 
guhnya telah datang kepada kamu ” Mes P 1 2 r 
satu keterangan dari Tuhan kamu. NE ETA 
Lantaran itu, cukupkanlah sukatan , 
dan timbangan, dan janganlah kamu f PERA CREZ 54, 
kurangkan (dari) manusia akan hak- 


hak mereka, dan janganlah kamu 4 NG ` RAT 
berbuat kebinasaan di bumi sesudah ET in niam 3 


beresnya. Yang demikian itu, baik S) VEKSE veer 


buat kamu jika kamu orang-orang D o oge 30 


yang beriman.” ' OAA f 

-3 r | 
86. ”Dan janganlah EN halangi bie ta Y LE mM 
di tiap-tiap urusan (sampai) menakut- ° » 6s, ,.4 jiy pt2? 


nakuti dan memalingkan daripada kota gp ya ) 9AL et 

jalan Allah, akan orang yang beriman “, , “4”, 

kepada-Nya, lantaran kamu mau jadi- PESTI MUA Ya: ai 

kan (jalan) itu bengkok; dan ingatlah 4 e, 2°97 FA .. Na 

tatkala kamu sedikit, lalu Ia banyak- AAS DAK) TES 2 Gis 

kan kamu, dan lihatlah bagaimana 7 Ç, AH te x 

akibat orang-orang yang berbuat kebi- MS Tp 

nasaan. Ly mi AS 
, Pe . „° 4 Li 9. $ 

87. ”Dan jika ada satu bahagian dari » SX rn DOKON w 

antara kamu percaya kepada apa yang . 

diutus kepadaku, dan satu bahagian d -uJ x: siy IS Amy Aron 

(pula) tidak percaya, maka tunggulah " : Ps , d : i 

sehingga Allah menghukum antara: lg AH Ia asha Ata 003 9 


kita, karena Allah itu Sebaik-baik 4, Page dl “4, 
penghukum.” SB Es AIN .. 
POEA 


Juz’ ke 9 eelle 
aj na PERTUAN 25 
SAN VAN AA 
| 309 


88. Pemuka-pemuka yang tidak per- 4 


Surah ke 7 > AL — A'RAF Juz' ke J 





Pi 
caya dari antara kaumnya itu berkata: EAN HE ka d OENE | 
"Sesungguhnya kami akan keluarkan- “ 


— mu, hai Syu'aib ! dan orang-orang Uraian BAN 
yang percaya kepadamu, dari negeri ' Tn pa Jaye | 
kita, kecuali kamu kembali menurut FINEER EPEA 


agama kami.” Bertanya Syu'aib : 
”Apakah (mesti begitu) Mapan CAN 2 vj 
kami tidak suka ?” F 25 


Ae na tdk 

. 89. "Sesungguhnya (berarti) kami 15 Bah uap 33 MA 

adakan dusta atas nama Allah, jika i ee 5 t, 
kami kembali kepada agama kamu, É Slam RI na 
sesudah Allah selamatkan kami dari er ruh. P 
padanya; dan tidaklah kami kembali aa su La 
kepadanya melainkan jika dikehenda- | A A € isi 2°» ke 3 
ki oleh Allah, Tuhan kami. Meliputi — g 6 í Mad DA 


“pengetahuan Tuhan kami, akan tiap- (Zle Uk‘ Ts KE tg i 3 c; | 
tiap sesuatu. Kepada Allahlah kami o7, 
berserah diri.” : ”Hai Tuhan kami ! (1 “85 AE PA D 


441 


bukakanlah kebenaran antara kami A: PREP 


dan kaum kami, karena Engkaulah penah T SNG OY 
Sebaik-baik pembuka (kebenaran).” 2 1 ? 


sI 


Pa Ò a 
ua 
A AN 

90. Dan pemuka-pemuka yang kufur PA ZA MHI q 
dari kaumnya berkata : ”Jikz kamu |,“ , 3, PE 02 6 
ikut Syu'aib, sesungguhnya adalah Kama ati Naag 4 
kamu ketika itu orang - orang yang re 
rugi.” aaea Ka 


91. Oleh sebab itu, mereka '***) A AON JIN a 
ditimpa oleh gempa, lalu jadilah mere- 7 AP 8 s 


ka orang-orang yang terbenam di tem- 
4 g yang : A Eneee a 


pat kediaman mereka. 


92. Mereka '** 3) yang mendustakan LAEN n AEP TA aji ar. 
Syu'aib seolah-olah tak pernah tinggal de Psar 
di tempat itu. Mereka yang mendusta- bi NI Ni aa a 
kan Syu'aib, adalah orang-orang yang : AT 33 03k Bar 
1023) Yaitu sebagian dari kaum nabi S ao bukan semua, aa sesu- 
“dah itu, masih ada kaumnya yang ia ajak ke j ah. | 


310 


Juz’ ke 9 . (BENTENG — TINGGI) Surah ke7 ' 


li : f ƏS gA Je Gos” 
93, Lalu ia berpaling dari mereka, 3 ag gs pa qw. 
dan berkata : ”Hai kaum-ku ! sesung- P J 2 si jis Cu 5 
guhnya aku telah sampaikan kepada "y ISA, AA Ad 
kamu ayat-ayat Tuhanku dan aku 


telah beri nasehat kepada kamu. Va KSS De LELI 
Lantaran itu, bagaimanakah bisa aku 


berduka cita atas kafir?” DD. Ka 
ben T a cita atas orang-orang kafir aa 
94. Dan tidaklah Kami utus seorang KI jau at 
nabi di satu desa, '9?8) melainkan a 

Kami kenakan penduduknya kesusah- $ KELANA SAI 

an dan kemelaratan, '***) supaya Inang o) Get PPE 


mereka mau merendah. é) IIS pad DAR oof 


95. Kemudian Kami gantikan kebaik Kan Ma a40 
an di tempat kejahatan, hingga mereka he tere? 
jadi banyak dan mereka berkata : Kn ' 
"Sesungguhnya kemelaratan dan ke- Jg z Sena” 
bahagiaan telah mengenai bapa-bapa AA y: “aa jon uan 
kita.” 1°27) lalu Kami siksa mereka s i 36 PAT 
dengan tiba-tiba, seding mereka tidak ga p apa Ja 


sadar. '??3) 5 | ai 


96. Dan jikalau penduduk negeri- | "X FSA | í Al: | 41 
negeri itu, beriman serta berbakti, HA b 2 
niscaya Kami kurniakan atas mereka . PG 2 g- aka Sa 43 


beberapa kurnia dari langit dan bumi, 
s 


1024) Yakni lantaran perbuatan kamu yang melewati batas, tak danat aku 
berduka cita atau kasihan atas kaum kafir yang ditimpa bahaya itu, 


1025) Hampir semua kalimah Qar,yah, Qura: Desa itu, maksudnya negeri. 
1026) Sebagai percobaan atas diri mereka. | 


1027) Maknanya, sesudah mereka jadi banyak, mulailah mereka durhaka ke- 
pada Kami, lalu Kami turunkan bahaya sebagai peringatan, tetapi mereka berkata: 
"Kesusahan yang mengenai kita ini, sama dengan kesusahan dan kemelaratan yang 
mengenai bapa-bapa kita, bukan siksaan dari Allah. Lantaran itu, janganlah kita 
tinggalkan agama datuk-nenek kita.” 


1028) Yakni, Kami siksa dengan umpama gempa. 


211 


Surah ke 7 — AL —A'RAF Juz ke 9 





Ker eta 


tetapi mereka dustakan, lalu Kami GK Pa KENA 1S 


siksa mereka lantaran apa yang Np 
mereka telah usahakan. c) PES 
. P - 


97. Maka apakah penduduk negeri- “jl,” SAM Sai av 
negeri itu (merasa) aman (daripada) , 
kedatangan siksa Kami '”??) di R3 lk Raat 3 


waktu malam, padahal mereka sedang PAI 
tidur? . 05 


98. Atau apakah penduduk negeri- Si T4 AN IS ah Mi AN 
negeri ini (merasa) aman (daripada) o J PP, as te 
kedatangan siksa Kami pada waktu D3 TP aa La Si 
pagi, ketika mereka sedang bermain- 5 


main ? Da 
99. Maka apakah mereka (merasa) NI i a 


aman (daripada) percobaan Allah ?: 

1030) karena tidaklah ada yang DI NY tY 
merasa . aman daripada percobaan p 

Allah, melainkan kaum yang rugi. 7 


100. Apakah tidak nyata bagi orang- 9. Tw TORTEN x (ls: 


orang yang mewarisi bumi sesudah 
ey Oo os | 


ahlinya, '**') bahwa kalau Kami ISSI Ka 
mau, niscaya Kami siksa mereka 


o L e? E 
lantaran dosa mereka, dan kami AA NS AC 


akan metrai atas hati mereka, lantaran A 829r 


Ye aa ð 35 
mereka tidak mau mendengar ? ma den, 


oS s oz 
Í eb 


101. Negeri-negeri itu, Kami cerita- Sai di B 


kan kepadamu sebahagian daripada 


cerita-ceritanya, dan sesungguhnya te- ' An AE 1 237 GC Ea 
lah datang kepada mereka beberapa dn ba 
Y e 


*J 
rasul buat mereka, dengan membawa PAK NI Ye Ju 3 f 
1029) Apakah mereka merasa tidak akan datang siksa Kasi 


1030) Apakah mereka merasa tidak akan datang percobaan dari Allah? 
1031) Yakni, sesudah penduduknya yang dahulu. 


312 


LEAN SAN pia 


Juz' ke 9 —(BENTENG— TINGGI) Surah ke 7 


keterangan:keterangan tetapi mereka dy, AAS 2s 
tidak mau percaya Kepada apa yang d abi Ko IT Yi, 


mereka '*3*) telah dustakan lebih 


3 Aa ng AS 
dahulu; demikianlah Allah metrai atas TNIAL EN 


hati orang-orang yang tidak mau é Pu) Ki 
percaya. 

102. Dan tidaklah Kami dapati V4 BPI uy 
kebanyakan dari mereka (menetapi) 4 f Tn ey. AN 

janji, tetapi sesungguhnya Kami dapati II OLI 14s 
kebanyakan dari mereka melewati 2 OT 
batas. Par | 
103, Kemudian, sesudah mereka itu, (R3 ” KIR laga C iy i py 
Kami utus Musa dengan membawal 7” 


d 
ayat-ayat Kami kepada Fir'aun dan p CL g 
golongannya, tetapi mereka tidak per- H3 in 2 satin | 
caya kepada ayat-ayat itu, maka Ag 2 4 

lihatlah bagaimana kesudahan orang- MBS vý, pas Ateh 

orang yang mengadakan kerusakan. KP Un AT Kau Ana pe 
104. Dan Musa berkata : “Hai SO Sa aa ka & 


Fir'aun ! sesungguhnya aku ini utusan “4” 
dari Tuhan yang mempunyai sekalian SAH Ha yak 
makhluk.” 

As L € 


105. "Betul-betul aku tidak berkata 3, YO ke Sa O 


melainkan yang benar; sesungguhnya 


J’ f 
aku datang kepada kamu dengan Siig bip sa di 


(membawa) keterangan dari Tuhan ory 


Fi 
kamu. Lantaran itu, biarkanlah Bani Tana - PRA 
Israil bersamaku.” ' 03 3) Gd DUA Aang s~ 8 
4 
KE LS 


| T AL, A 
106. Kata Fir'aun : ”Jika engkau y < ka AN AS Ya 
datang dengan (membawa) satu mu’ji- $ dala ES JU 


Na . Ten 3 2 ə Sr 
zat, Maka unjukkanlah dia, jika betul 44g, bantal 


engkau daripada orang-orang yang ~=% 2 
benar.” 


1032) Yaitu mereka dan datuk-nenek mereka, 
1033) Biarkanlah mereka beriman dan turut kepadaku. 


313 


Surah ke 7 AL - A'RAF Juz' ke z 





107. Lalu ja 10324) lemparkan 1362 Az ab Ú ” 
tongkatnya, maka tiba-tiba (adalah) E a 
R | 


ja satu ular yang nyata. » Pa A 


108. Dan ia keluarkan tangannya, “44 CAN PAT WA 


maka tiba-tiba (adalah) ia putih bagi 
orang-orang yang melihatnya. '***) Ong Ey 
109. Berkata pemuka-pemuka dari 4 5 FE as yg Íó Lg 


kaum Fir'aun : "Sesungguhnya ia ini 


sedrang ahli sihir yang pintar.” Pan KAI 


| P) o J FAA . JJ 
110. ”Ia mau keluarkan kamu dari LA (TA da 2 HM. 


bumi kamu, Oleh karena itu, bagai- PER 
manakah musyawarat kamu ?” D3 AGER pes 


1 a 
111. Mereka berkata : "Berikanlah i NA EN {4 Mi 
tempo dulu kepadanya dan kepada Jang P P ú 


saudaranya, dan kirimlah (utusan- REAA A E 
utusan) ke negeri-negeri untuk ITELE 
mengumpulkan.” 


112. ”Nanti mereka akan datang iz P 23 g Je, 
kepadamu dengan (membawa) tiap- Pep i L 
tiap ahli sihir yang pandai.” nan ni P 


113. Dan datanglah ahli-ahli a 2 254726 a 23 Ur 


kepada Fir'aun sambil berkata Z ' 
“Sesungguhnya adakah upah D AT WAN GS SL KY 
kami, jika kami menang ?” PEE 


a 
114. Jawab Fir'aun : "Ya ! malah „ 40 geese q 1 
kamu (akan jadi) daripada orang- DS Up 
orang yang didekati.” +°?5) | o 2136 
Toy | 


115. Mereka berkata : "Hai Musa ! Jon ye 

engkaukah yang akan unjukkan (sihir- AS uh : AKC e 
mu) atau kamikah (yang lebih dahulu) ENA EE 2 7 pe” 5, 
unjukkan ?” SA Sikat, 


1034) Lalu Musa lempar tongkatnya. 
1035) Tangan yang nabi Musa keluarkan dari sakunya itu adalah putih. 
1036) Jadi orang-orang yang didekati olehku., 


314 


Juz’ ke 9 (BENTENG — TINGGI) Surah ke 7 


116. Musa berkata : ”Unjukkanlah HS t 


| IIS m 
(dulu).” Maka tatkala mereka un juk- PAN as w 1s 


kan, mereka tipu mata-mata manusia, * A 027° RA 
dan mereka bikin takut, karena mere- a Ppa 1g sa Ge 


ka keluarkan satu sihir yang besar. Je Cat 


PA 


117. Dan Kami wahyukan kepada ae Je AH TYY 
Musa : "Hendaklah engkau lemparkan aa =I 


tongkatmu,” maka tiba-tiba tongkat C pat HIE GO 


itu menelan (perbuatan sihir) yang 53 g 
mereka unjukkan. | Sa 


Papa 


118. Maka tetaplah Kebenaran, dan SKL Aas SL WA 


hilanglah apa yang mereka kerjakan. 
3 


119. Lantaran itu, kalahlah mereka Hor Sy ba AKG A 


di sana, dan kembalilah mereka 


dengan merendah diri. | rajin 
| o I 

120. Dan tunduklah ahli-ahli sihir 7 Z aule 

itu, bersujud. CE s w 


121. Mereka berkata : ”Kami- ber- ce #78 a 2, 04” 
iman kepada Tuhan bagi sekalian Uaa! SAOP i 
makhluk. 7 

d ” sP va) 
122. ” (Ialah) Tuhan bagi Musa dan DD as Wr: 
Harun. 75 | EP. m S i Fi 
123. Fir'aun berkata :!°?7) ”Apa - ao REE EAA IG wr 
kah kamu percaya kepadanya, sebelum Aa D A up ne 
aku memberi idzin kepada kamu ? Se- Tn 
sungguhnya ini satu tipuan yang kamu sah ia 5 ag P1 bang Au 
kerjakan dalam negeri ini, karena kamu | apar O P SEA a 
hendak keluarkan penduduknya. dari - Pe UAN) 3 SÍ 
padanya. '”?5) Lantaran itu kamu a-' ,oy z0 gen aan 


kan ketahui.” 1°39) Í sabun Gan 


124, ”(Yaitu) aku akan potong tangan 


o2 “3 A wt A A 
kamu dan kaki kamu berselang, '*“* Mai rar ASI wt 


1037) Kepada ahli sihir yang mengaku kalah dan beriman kepada Musa itu. 

1038) Yakni, Fir'aun menuduh bahwa ahli sihir itu sepakat dengan Musa. 

1039) Kamu akan ketahui balasanku. 

1040) “Berselang” itu maksudnya ialah potong tangan kiri, lantas kaki kanan 
kemudian tangan kanan, lantas kaki kiri. | 





315 


Surah ke 7 AL — A'RAF Juz’ ke 9 


é KAB 


kemudian aku akan sula kamu Ye LAGI: 
- sekalian”. | p 
6 PA: 
| 
1. , 
125. Mereka jawab : "Sesungguhnya , »» 2*3 Gang 4, j - 
kepada Tuhan kamilah, kami akan AAA US G ar 


kembali.” 


La NA IA 
126. "Karena tidak engkau benci LÊZ AYN RLA a 
kepada kámi, melainkan (karena) ka- = X. mba, 

mi beriman kepada ayat-ayat Tuhan (. 5” 2 

kami, tatkala sampai kepada kami. ey GÉIE wu 
Hai Tuhan kami ! berilah kami ke- GTA FAN ' 
sabaran dan terimalah '**') kami 5335 NE pai 
(dalam keadaan) beragama Islam.” j 2D 


a 


127. Dan berkata pemuka-pemuka nd Al NG AV 
kaum Fir'aun : Apakah engkau biar- H3 IIA 4 A 
kan Musa dan kaumnya berbuat 44 SARI Org 
kerusakan di bumi dan tinggalkanmu BIN Kas z 
dan tuhanmu?” Jawab Fir'aun : Kita 3)” E | Yi ng ga al 
akan bunuh anak laki-laki mereka Ha A 2 gy 

dan kita biarkan hidup anak-anak ga A (TE Nan 1 
perempuan mereka, '***) karena p i ies jar 


sesungguhnya kita sangat berkuasa 4 m7 Pra a 3 


| atas mereka.” 6 SEEP 


TWE A33 


128, Musa berkata kepada kaum- A s3 JG Ken 
nya : "Mintalah pertolongan kepada “ 233) su : 


Allah dan sabarlah, (karena) sesung- 1 A ó T K "8 a val 
guhnya bumi ini kepunyaan Allah. r s RA 
Ia akan wariskannya kepada siapa 5 si Pai d | 
yang Ia sukai dari hamba-hamba- BAN 3) 
Nya; dan kesudahan (yang baik) itu, 3 / AN IAI AT ao 
adalah bagi orang-orang yang pena i 2” ae 
bakti.” PARK 1 


.. f ” 


3 hg, 


1041) Maksudnya, terimalah jiwa kami. 


1042) Memang satu 'adzab yang besar, kalau satu kaum mempunyai perem- 
puan lebih banyak daripada laki-laki. 


316 


‘Juz’ ke 9 (BENTENG — TINGGI) Surah ke 7 


129. Mereka berkata : ”Kami disa- SA 3G mi 
kiti (oleh mereka ) sebelum engkau 
datang kepada kami dan sesudah Ula a A ne 
engkau datang kepada kami.” Sahut SIPE ase 
Musa : "Mudah-mudahan Tuhan kamu Si AS Aap Nai sel 
akan binasakan musuh-musuh kamu, ' fep 020 . Tn 
dan Ia akan, jadikan kamu khalifah d Lan 0 sha Kara 39 
1043) di bumi, tetapi Ia akan lihat a 
bagaimana kamu bekerja.” £) pa ES 
| g OOP 
130. Dan sesungguhnya Kami telah OSN EN, we. 
kenakan kepada keluarga Fir'aun ke- Arra 


Apr 
PN T a » - 
keringan dan kekurangan buah-buahan DN ya ALA uuh 


A f 2 
2 
supaya mereka mau ingat. 2 GD TUK 
| L 1 


R Aboye 27 Ê 


131. Maka apabila datang kepada 1 JUs 3: “Ji KESE wi 
mereka kesenangan, mereka berkata : LU Agat Pa 


à * ` * 2 f 3 Z o 

33 . 9 1044 a wA PP OFO 

"Bagi kami (balasan) ini: ) dan ye - ut o 3 AM f 
jika mengenai mereka kesusahan, me- e 2 


7,7 -t 
reka anggap Musa dan orang yang Yi l Zsertrosrs KEJ Ha # 


bersamanya itu sial. Ketahuilah, bah- POD Trap 


j i i ' RA 
wa kesialan mereka itu tidak lain EF KOP o S 
RAOT HGU FG 
melainkan disisi Allah, '***) tetapi 3? Ank 


o 
kebanyakan dari mereka tidak tahu. ES PAN ASN s BS 


|, 


132. Dan mereka berkata : "Apa saja 4 2 Ls Arr 
keterangan yang engkau bawakan Ka Pen 


kepada kami untuk engkau sihiri 7 e 
| 2. CEK We H5 ET 


kami dengannya, maka tidaklah kami 
akan percaya kepadamu.” 


PORN 


.. Kp” 


133. Lalu Kami kenakan atas mereka 36 DATA NAS PEKA WIN Yr 


(bahaya) thufan, dan belalang-bela- , f p ggd 
lang dan kutu-kutu dan kodok-kodok E2 GAN A Sang s3 i 


1043) Jadi pengganti kaum yang dahulu. 

1044) Yakni, kami dapat kebaikan ini lantaran usaha kami, atau kami dapat 
kabaikan ini lantaran kami berhak mendapatnya, 

1045) Di sisi Allah ada disediakan untuk mereka satu kesialan yang besar, 
yaitu 'adzab yang pedih. 


317 


Surah ke 7 AL — A'RAF Juz’ ke 9 





dan darah, sebagai tanda-tanda yang SA a. f SG e AN 
nyata, tetapi mereka tidak percaya, 


y 
karena adalah mereka itu kaum yang Uk 265 Pen 


durhaka. 


TOF 
134. Dan tatkala 'adzab menimpa 

mereka, berkatalah mereka : “Hai Bandi SC), )y wi 
Musa ! mintakan kepada Tuhanmu PET 


(keselamatan) untuk kami dengan JA Ll Pal en MAH KE 
(barakat) apa yang Ia telah janjikan 
padamu. Sesungguhnya jika engkau atu dusta 


hilangkan 'adzab itu dari kami, nis- 


'caya kami akan beriman kepadamu SN Kr reg SN GE 


dan (tentu) kami akan biarkan Bani 


1 / 
Israil bersamamu.”!*?**) pa... Da 7 


Jaa Dan AOAN 


s, J pdr sort 
135. Maka tatkala Kami hilangkan IA ag di BATA ro 
'adzab itu dari mereka, hingga satu 


PEE P e A 
masa yang mereka sampai padanya, san Tea A 


tiba-tiba mereka memungkiri.' **”) 
. EA 2 r 

136. Maka Kami balas mereka dan “1 SA ata NA MERA 

Kami tenggelamkan mereka dalam 3 

laut, dengan sebab. mereka dustakan (2.3 UU Ip KE HL A 3 


ayat-ayat Kami dan (karena) mereka K OP 
lalai dari padanya. i aaa 3 
| : | 
137. Dan Kami wariskan kepada 7 riie NA TV 
kaum yang tertindas itu, akan timur -, PETET 
bumi dan baratnya yang Kami beri Ja YAN II ni 
barakat padanya ; dan sempurnalah (7 5. U BIA f Ni 
kalimah Tuhanmu yang baik atas Bani PAR Apa 2 
$ 7 EA kay 
Israil !°48) lantaran mereka sabar, 38 Beng 


E Liz KAN AG 


1046) Bersamamu: Turutmu. 
1047) Yaitu, mereka tidak mau sempurnakan perjanjian mereka. 
1048) Yakni, sempurnalah perjanjian Allah untuk Bani Israil. 


318 


Juz’ ke 9 ' (BENTENG -- TINGGI) Surah ke 7 





dan Kami telah hancurkan apa-apa 
yang dibikin oleh Fir'aun dan kaum- 
“nya dan apa-apa yang mereka dirikan. 


138. Dan Kami telah tolong Bani 
~ Israil menyeberang laut, lalu mereka 
berjumpa satu kaum yang menyembah 
berhala-berhalanya, lalu mereka '””?) 
berkata : “Hai Musa! bikinkanlah 
buat kami satu tuhan sebagaimana 
mereka itu ada mempunyai beberapa dg 
tuhan.” Ia menjawab : "Sesungguhnya 
kamu ini satu kaum yang bodoh.” 


139. "Sesungguhnya mereka itu 
akan dibinasakan keadaan mereka: 
dan bathil-lah apa yang mereka 
kerjakan itu.” 


140. Ia berkata : “Apakah patut 


selain dari Allah aku carikan untuk 
kamu (sebagai) Tuhan,padahal Ia telah 
muliakan kamu atas sekalian manu- 
sia?” 


141. Dan (ingatlah) tatkala Kami 
selamatkan kamu dari keluarga 
Fir'aun, padahal mereka sedang kena- 
kan kamu siksaan yang pedih : mereka 
bunuh anak laki-laki kamu dan 
mereka biarkan hidup anak-anak pe- 
rempuan kamu: sedang dalam (keja- 
dian) yang demikian itu ada satu 
percobaan yang besar dari Tuhan 
kamu. 


142. Dan (ingatlah) Kami telah 
janjikan kepada Musa tiga puluh wY 
malam, tetapi Kami sempurnakan dia 
dengan (tambahan) sepuluh (malam); 
maka jadi sempumalah waktu perjan- 


1049) Mereka: Bani Israil. 


P 


Siva 60333 rysare 
Tg pd Do Keran SP: 


A a 


ro 


Ie Pe ra Wa 


kaa Tana f ja 
# Jr CLA. 


SONG makna 
À 4 Aa 


PAN Son tg Te 
on 1J 
Uta ena wi 


103 P 


PENANO 
a aD SÓ ie 
ERA 
Dar Ya 


ʻo J o bta ajs r Uu. g> 


ia ya jan aa 


3 OS ur 9 iZ 
SA DSA gia 
ES AN segan van 


ON gaga CE HAH eY 


M SPA TAP AA 
SIN ISA AS Nia 


319 


Surah ke 7 AL — A RAF Juz’ ke 9 


jian Tuhannya empat puluh malam: S5 Tn 

dan Musa berkata kepada saudaranya, CO Sa KEY 363 
Harun : ”Gantikanlah akan daku pada „4 | 
(memimpin) kaumku, dan buatlah ry 9 pen 3 2 3 pH 
kebaikan dan janganlah turut jalan 


orang-orang yang mengadakan keru- Gamma! N R33 


suhan.” 

| oJ 
143. Dan tatkala Musa datang di GÉN GGN EY 
waktu (yang) Kami (tentukan itu) 3s ,. SA 
dan Tuhannya berkata-kata dengan pau D A5 #3 K; 
dia, berkatalah ia : “Hai Tuhanku ! Du pa Ba 3 


unjukkanlah (diri-Mu) kepadaku su- AA Sg ab BIG Pu) 


paya aku melihat-Mu.” Ia berfirman: 


"Engkau tidak bisa lihat akanda-Ku, A NT 
tetapi lihatlah ke gunung itu: jika AAS SI J! 


à 3 4, 
ia tetap pada tempatnya, maka 25 P : Na 2 0-4, 
engkau akan melihat akanda-Ku. Ma- SAR, A Pa 


ka tatkala Tuhannya unjukkan diri Peg LAN 
kepada gunung tadi, maka (penunjuk Sarang SS YA 
diri) itu jadikan dia hancur dan jatuh- pn 21 reg 
lah Musa dengan pingsan. Maka tatka- sd 3 1. La asa 


la ia sadar, berkatalah ia : Nanas 2 


Engkau ! aku taubat kepada-Mu, dan : ya i | Ka JU 
akulah orang yang pertama beriman.” PPA 5 
z Pan pa 


144. (Allah) berkata : ”Hai Musa ! ako SS dg MAWI “31 
sesungguhnya Aku telah pilihmu atas 


sekalian manusia dengan risalah-risalah IX. 
Ku dan kalam-Ku: '***) oleh karena — - Yu, Ag 


itu, ambillah apa yang Aku kasihkan Jii 
kepadamu, dan jadilah daripada orang- Su Ag HS Ua x 
orang yang berterima kasih.” 


Gi SEN 
y? p rt 

145. Dan Kami telah tuliskan baginya — PA AE “110 

di alwah 1°51) itu, tiap-tiap sesuatu ae” 

sebagai nasihat dan penerangan bagi NN 2 a dr PA 

tiap-tiap sesuatu. Lantaran itu, pegang z ; T sb 
j h- hd ani Ag 

lah dia dengan sungguh-sungguh dan <, 191 2 5 pa LD 19 SR 


1050) Aku pilihmu dan muliakanmu daripada sekalian manusia dengan mem- 
beri kepadamu risalah-risalah (pesan-pesan) Ku dan omongan-omongan-Ku, buat 
engkau sampaikan kepada manusia. 

1051): Maksudnya, ialah kitab Taurat, yang asalnya tertulis di batu, kayu 
atau sebagainya yang dapat dinamakan alwah: papan-papan atau ba!" tulis. 


320 


Juz’ ke.9 (BENTENG — TINGGI) Surah ke 7 





3 P 4, ? A 
perintahlah kaummu mengambil yang PRA A S a 
sebaik-baiknya. '9$2) Aku akan un- Ch L bg aa, Na 
jukkan kepada kamu tempat orang- o 4 
orang yang melewati batas. aa 15 Kasi 


146. Aku akan palingkan ayat-ayat- {i | P, 

Ku dari mereka yang takabbur di Ii Gu pe Na VET 
bumi dengan tidak benar, karena pet 13 Ca” 
(walaupun) mereka lihat tiap-tiap ke- pe A) - 
terangan, '****) tidak mau mereka 233 IN 

percaya kepadanya; dan (walaupun) Get 1 Yu, uP. $ 
mereka tahu jalan petunjuk, tidak 7 Ai | 1? 

mau mereka ambil dia sebagai satu Ye 13 Indo Dg 


jalan; tetapi jika mereka lihat jalan os... 
kesesatan, mereka ambil dia sebagai SA Ip AO pE 
satu jalan; yang demikian itu, karena 


mereka telah mendustakan' ayat- Pan Ab 3 Has an 

ayat Kami, dan adalah mereka lalai 

daripadanya. ro 45 f KUA Ir jag 
- @ La P 


. # 


, . : o) Gar r 
147. Dan orang-orang yang mendus- 1 7-1” Li ay 
takan ayat-ayat Kami dan pertemuan P An Igor 3 3 
o es o 


Akhirat itu, gugurlah 'amal-'amal sia SN Da AA jayi.: NM Hs 


mereka. Bukankah mereka tidak akan 


dibalas melainkan apa yang mereka (5 Ea FARNY 3 da 


telah kerjakan ? 
# aJ 3 So rn 


148. Dan sesudahnya, ) kaum AS ya gaga Sa 15619 16A 
Musa jadikan perhiasan mereka seekor 


anak sapi yang berjasad, yang ada P 4 IE 2 au 
baginya suara. Tidakkah mereka 5j ZA : A 
fikirkan, bahwa ia tidak bisa omong $ sY ao iee Ah 
dengan mereka dan tidak bisa beri DPE 


petunjuk kepada mereka satu jalan ? 34) òt) I yY: 
Mereka jadikan dia (berhala)! dan 3 tp 9 


adalah mereka itu, orang-orang yang PET HF 
zhalim. ma 


S 


“10:54 


1052) Di dalam nasihat, ajaran dan hukum-hukum itu, tentu ada yang baik 
dan ada yang tebih baik. Maka hendaklah kaummu ambil yang terjebih baik, se- 
dapat-dapatnya. 

1052a) Tiap-tiap keterangan: Keterangan yang bagaimanapun. 

1053) Sesudah Musa pergi ke gunung buat menerima :wahyu dari Tuhan, 


kau nga bikin dari mas perak yang jadi perhiasan mereka, satu anak sapi sebagai 
berhala 


321 


Surah ke 7 -> AL -A'RAF Juz’ ke 9 





149. Dan tatkala mereka menyesal Hg a) MPA 9 144 
dan lihat, bahwa mereka telah sesat, Na sean aU 
mereka berkata : "Sesungguhnya jika « SAR AA AP 19153 
Tuhan kita tidak memberi rahmat OPE a 
kepada kita dan tidak mengampuni A SA L OAR ONEN FC f ya 


kita, niscaya jadilah kita dari golongan PT Ta. 2 

orang-orang yang rugi.” Si T OA o PSA 
. j 33 20 al aa 

150. Dan tatkala Musa kembali ke 42 33 ns a 3 10 

kaumnya dengan marah dan dukacita, Z / 


E a 
ia berkata : ”Jelek sekali apa yang ATE E OF 
kamu kerjakan di belakangku sesu- a2? Pa Opo 0. 03702 
dahku. Apakah patut kamu menda- png IS Tatar 
hului perintah Tuhan kamu?” '°54 P 
Lalu ia buang alwah '***) itu dan ia KAH C PAs pesan 
pegang kepala saudaranya '? $ 
sambil menarik dia kepadanya. Kata IG raj ð pe ao IA 
(Harun) : "Hai anak ibuku ! sesung- s, 62...» 


guhnya kaum itu, pandang (diri)-ku L3 graai AAA 


lemah dan hampir mereka bunuh oL sgo 203) 0, apy 
akan daku: oleh sebab itu, janganlah - SAN Di 3 ASi 1g 363 3 
engkau sukakan musuh terhadapku jiy 


1057) dan janganlah engkau masuk- aman AAN NI 


kanku bersama orang-orang. yang PN 


zhalim.” | GRAN AA 
151. Ia berkata : "Hai Tuhan-ku ! SNI Ja 5 IG KO) 


ampunkanlah akan daku dan saudara- aa 
ku, dan masukkanlah kami dalam SAT sya ua 31 
rahmat-Mu, karena Engkaulah Yang Para 
amat penyayang dari antara penya - ea! AA J! 
yang-penyayang.” p re f MT 

152. Sesungguhnya orang-orang yang Aa gal ah GA vor 
menjadikan anak sapi (sebagai tuhan soa a A 


itu), akan mengenai mereka kema- AD AL ti Ea 


1054) Patutkah kamu mengerjakan sesuatu sebelum datang perintah dari Tu- 
han kamu ? 
1055) Papan-papan atau batu-batu tulis yang ada tertulis wahyu yang ia leri- 
ma di gunung itu. | 
1056) Yaitu Harun. 
| 1057) Yakni, janganlah engkau marah akan daku, supaya tidak musuh kita 
tertawakan. 


322 


Juz’ ke 9 (BENTENG 5 TINGGI) Surah ke 7 


rahan dari Tuhan mereka dan kehina- BRAGE e 3 29 


an di penghidupan dunia, karena 
demikianlah Kami balas orang-orang o rop 


yang membuat dusta. ' 5) Gajian s4 


| PE r 
153. Dan. orang-orang yang menger- WE SEELE is or 
jakan kejahatan, kemudian sesudah pet oo Ya 
itu, mereka taubat dan beriman, BEN Wa Oral 
(maka) sesungguhnya Tuhanmu sesu- 


. $ r $ ojo # osy o 
dah itu, Pengampun, Penyayang. AA Uo y YA. 
ai s 1? 

154. Dan tatkala kemarahan itu a yA ae SN 3 lot 
berhenti dari Musa, ia ambil alwah e ae 

yang di dalam nuckhahnya”!?5? ) 2 CA KE La 
ada petunjuk dan rahmat bagi orang- ET MG a 
orang yang takut kepada Tuhan aa “a 2 SAP 


SYA 


mereka. Pa ag a 


Je .q . r o 3 

155. Dan Musa pilih tujuh puluh aa SNI 1900 
orang laki-laki dari antara kaumnya 
untuk pertemuan Kami: '”8?) maka (2 t Ls i EY 4 Nana £ 
tatkala gempa mengenai mereka, ber- SA e a . 
kata Musa : “Hai Tuhanku ! kalau an 5 Pc. Drag 
Engkau mau, tentu Engkau sudah AG 
binasakan mereka dan akan daku /,“. o EEP Lata A 
lebih dahulu. Apakah Engkau hendak 4 an 
binasakan kami, lantaran apa yang T2 2 m 
dikerjakan oleh orang-orang yang bo- Is URUS £ 
doh dari antara kami ? Ini tidak lain, 


melainkan percobaan-Mu. Engkau Car, Oa MN 


sesatkan siapa yang Engkau kehendaki 


dan Engkau pimpin siapa yang Engkau SD NG KA Pant 


kehendaki. Engkaulah Penolong kami, j , a 
oleh karena itu, ampunkanlah kami P. A Na Li La 3 
dan berilah kami rahmat, karena sa U FPN vå 


(adalah) Engkau sebaik-baik Pengam- RATA 
5 Duim: 4 GPE SEN S3 


: + 


1058) Maksudnya, mengadakan 'ibadat yang dusta, yaitu yang tidak diperin- 
tah oleh Allah atau Rasul-Nya: 

1059) “Di dalam nuskhahnya” itu rna'nanya "di dalam tulisannya.” 

1060) Untuk menerima wahyu dari Kami di Gunung Thursina. 


323 


Juz’ ke 9 





Surah ke 7 AL — A'RAF 
Iis, 103 | 
156. "Dan tuliskanlah kebaikan e Aa oA d, Ld Sis 101 


bagi kami di dunia ini dan di Akhirat: 
sesungguhnya kami bertaubat kepada- 
Mu.” Ia berfirman ” Adzab-Ku, 
Aku akan kenakan kepada siapa yang 
Aku kehendaki, dan rahmat-Ku meli- 
puti tiap-tiap sesuatu, maka Aku akan 
tuliskan dia bagi orang-orang yang 
berbakti dan mengeluarkan zakat dan NY. 
(bagi) orang-orang yang beriman kepa- 
da ayat-ayat Kami.” 


157. "Yang menurut Rasul, (yaitu) 
Nabi yang ummi yang mereka dapati 
dia tertulis di sisi mereka dalam 
Taurat dan Injil: ia menyuruh mereka 
berbuat baik, dan ia melarang mereka 
daripada kejahatan, ia halalkan bagi 
mereka barang-barang yang baik, dan 
ia haramkan atas mereka barang- 
barang yang jelek, dan ia hilangkan çe 
dari mereka keberatan-keberatan me- 
reka dan belenggu-belenggu yang ada 
atas mereka: maka orang-orang yang 
beriman kepadanya, dan memuliakan 
dia dan menolong dia, serta turut 
cahaya yang diturunkan bersamanya: 
mereka itu ialah orang-orang yang 
berbahagia.” 


158. Katakanlah : "Hai manusia ! 
sesungguhnya aku (ini) seorang utusan 
Allah kepada kamu sekalian, (Ia-lah 
Tuhan) Yang mempunyai kerajaan la- 
ngit dan bumi: tidak ada sebarang 


324 


BABEL LNG, Meh 
Lima INI 
so EEV MN i 
Pena 
ed 


Sea 
s lty 


Dea PU må 
de Nb vov 
TANTE NG 
AVAN Éy kta j En 
BI RAY 


Cr r # 9 EPES 
z MEF Ede Se 
Sah Him 

PE Ar 


í Giy Sa 
SA SAH AE SKA 


Pa 


ng Jaten Ia 

UNY An aah 
SAN A 
DNA JS E 
FÍ i PA 


4. Aii y 


y T eG 


OA 


Juz’ ke 9 (BENTENG -- TINGGI) Surah ke 7 





kan dan Ia mematikan: oleh sebab itu, SR 


| 2o 4 
tuhan, melainkan Dia. Ia menghidup- ro A ANA A 
IP Iu ai Ke 

- N ü la) 
berimanlah kepada Allah dan Rasul LN Pera AL gila 


Nya, (yaitu) Nabi yang ummi '****) a gea Pa? 
yang beriman kepada Allah dan ai ER Sd y! 
perintah-perintah-Nya, dan turutlah e #- 2 JJ i ba , 
dia, supaya kamu terpimpin.” Aa ga if KN 
| seger, 
A D o jes g , 

159. Dan dari kaum Musa ada satu 4 £7 203 z i 


a l, e 
golongan yang memimpin (manusia) KA ya (29 WA 
dengan kebenaran; dan dengan (kebe- - Jan a eaj 
naran) itu, mereka berlaku 'adil. op 


160. Dan Kami bagi-bagi mereka jadi * Pane SI Kal Pr P 
dua belas keluarga, (sebagai) ummat- 2 SA AI TA | 


ummat; dan Kami wahyukan kepada AL n "7 
Musa, tatkala kaumnya minta minum- NN Ea 3 GA Wo 


an kepadanya : "Hendaklah engkau 22 ? « 11 
pukul batu itu dengan tongkatmu”, — 0 Aan 7 Lap 


lalu terpancar daripadanya dua belas | SA / 5g “F SAN 1 
mata-air, yang sesungguhnya tiap-tiap LA La z 
golongan tahu tempat minum mereka; x” SAR OP y Te BPA 
1061) dan Kami telah teduhkan atas f .. v 
mereka (dengan) mega dan Kami 0 4”... | TA 
turunkan atas mereka manna dan su pangan 


saiwa: '! 08?) (Kami berkata) : "Makan ur 47 AAS ji 
lah yang baik-baik dari apa-apa yang PA aa 


Kami telah kurniakan kepada kamu,” w si TEATR 


dan tidaklah mereka menganiaya 


Kami, tetapi adalah mereka mengani- (47 KS e AE .. 
aya diri-diri mereka (sendiri). '*“*) Ie 3. 3 sar 


Ea 


K3 


Maa 


Tar DESS g 


"1 ? a” 
C) PATY 
1060a) Ummi: Orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. 
1061) Tiap-tiap satu golongan dapat satu mata air yang sudah ditentukan 
dan ditandakan, buat keperluan mereka. 
1062) Keterangan tentang “manna” dan "salwa"' telah tersebut panjang di 
Al-Baqarah, ayat 57. 
1063) Pertolongan Allah kepada mereka sudah cukup, Kedurhakaan mereka 
berarti kezhaliman buat diri mereka sendiri. 


325 


Surah ke 7 AL -A'RAF - Juz keg 





y lA, IK 


161. Dan (ingatlah) tatkala dikata- ws AAN 
kan kepada mereka : ”Tinggallah PERO: 2z 
dalam negeri ini dan makanlah dari A ERIA 
padanya apa-apa yang kamu suka, í BA paka 
dan katalah : (kami) minta ampun,’ Sg si KE 
dan masuklah ke pintu (negeri) itu af n 
sambil merendah diri, niscaya Kami EAGAI Gema K 
ampunkan dosa-dosa kamu. Kami 

akan tambah (ganjaran) bagi orang- e 1 (aa aog 


orang yang berbuat kebaikan. ”!? 64) tau 
; ofo SERWI Ee Ld 
162. Maka orang-orang yang zhalim -4 TAJTA TE 


dari antara mereka itu telah tukar o J A 


perintah (dengan apa) yang tidak AIA S Gure a 
dikatakan kepada mereka. Maka P 
Kami turunkan atas mereka 'adzab gun Us J RE AET 
dari langit dengan sebab kezhaliman PIN 2 tr, 
mereka.! 044) Í Ap Koo si 
y 


163. Dan tanyalah kepada mereka 1%? 488% : P 
PIL Yay 
dari hal negeri yang dekat -aut itu, Ak As ya) Pe lg 


tatkala mereka melewati batas pada PER S) oi Te Hi b K 
hari Kelapangan, (yaitu) waktu datang D9 enis » kyat 2x2 er 
kepada mereka ikan-ikan (untuk) 04,70 4 | 
mereka dengan berturut-turut pada Peak a Da 3 
hari Kelapangan mereka, sedang di 


#3. p 
hari yang mereka tidak ambil Ke- Ya SP GSA: Aa r » 


lapangan, tidaklah ikan-ikan itu da - OK RP on 
tang kepada mereka. Demikianlah tar? ASY Ogan 

Kami beri percobaan kepada mereka , “4 sg 3 PE a 
dengan sebab mereka telah melewati SP PE V3 oB A 
batas. '***) 


1064 Keterangan buat Ayat-ayat ini sama dengan keterangan ayat-nyat ke 
58 dan 9, Al-Baqarah. | 
! 1064a) Lihat keterangan 1064. 

1065) Merurut Al-Baqarah 65, An-Nisa’ 154 dan lainnya, bahwa kaum Ya- 
hudi dilarang bekerja pada hari Sabtu: Hari Kelapangan. 

Menurut Ayat ini, bahwa orang-orang Yahudi, penduduk negeri di pinggir laut 
itu, tatkala melihat ikan-ikan yang begitu banyak, pada hari Sabtu, maka mereka 
bekerja menangkap ikan, padahal pekerjaan itu terlarang atas mereka. 

Ikan-ikan itu, sebagai percobaan, Tuhan kirim pada hari Sabtu. Di lain dari hari 
Sabtu, ikan-ikan itu tidak ada. 

Maka tanyalah, ya Muhammad! kepada pendeta-pendeta Yahudi yang sombong 
itu: "Apak Bea sifat kaum yang dicintai oleh Allah sebagaimana pendakwaan 
kamu?” 


326 


Juz’ ke 9 (BENTENG — TINGGI) Surah ke 7 
G 
164. Dan (ingatlah) tatkala segolong- 7 | ? E A 
an daripada mereka berkata : ”Me- 1 pa 
ngapa: kamu nasehati satu kaum " i 
yang Allah akan binasakan atau akan BP E P 


'adzab mereka dengan 'adzab .yang pia HEM ON SA AT 








Jor 
| 


SG 513 vi 


P 


pedih?” Mereka jawab : "Untuk Fa uair 
o Pat , 0? / 2 P. 
melepaskan kewajiban (kami) kepada F yg Ai . 5 f 
“Tuhan kamu, dan supaya mereka ber- ! pe Ap ó- 
bakti.” '060) KS K} N 


| A P t 
165. Maka tatkala mereka lupa pa poos 110 
kepada apa yang diingatkan kepada “ 
mereka, Kami selamatkan orang-orang $ a a t D. Nose: 
yang melarang (mereka) daripada (me- 
ngerjakan) kejahatan, dan Kami siksa IN | Se AG: si 
orang-orang yang menganiaya (diri 5 igbi Dg 
sendiri) dengan satu 'adzab yang  « i 
pedih, lantaran mereka melewati EE GALANG EG, ses 


166. Maka tatkala mereka melanggar A Se f AG 1s TE 
. Maka 
apa yang dilarang mereka mengerjakan pa oh y: sg a 


nya, Kami berkata kepada mereka : PE ssa u HA 


Ta 


"Jadilah monyet-monyet yang hina.” “=z 7 
1067 F . 
, ` A E f, 
AK LK $ € 33 A 
167. Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu yo 2 , 


memberitahu, bahwa sesungguhnya Ia ya "a IP 33 y au 
akan bangkitkan atas mereka, hingga p 
hari Kiamat, kaum yang akan menge- LA Be ga an a 
nakan kepada mereka 'adzab yang , 
jelek. 1°63) Sesungguhnya Tuhanmu AY Pena 
itu, lekas siksaan-Nya dan sesungguh- una 
nya Ia itu Pengampun, Penyayang. ma r 5 AVET 


-“- 


1066) Maksud Ayat ini, bahwa perbuatan kaum yang tersebut di ayat 163 
itu ditegor dan dinasehatioleh segolongan dari mereka, 

Segolongan lain yang tidak turut melanggar larangan berkata kepada penasihat- 
penasihat itu: "Apakah gunanya kamu beri nasehatkepada kaum yang Allah akan 
binasakan atau akan turunkan 'adzab yang pedih atas mereka.?” 

Penasehat-penasehat itu jawab: ''Kami menasehati mereka itu, ialah lantaran 
kewajiban kita terhadap kepada Allah, dan dengan harapan mudah-mudahan me- 
reka berhenti daripada melanggar batas yang ditentukan oleh Aliah. ' 


1067) Arti jadi monyet ini telah tersebut di ayat ke 65, Al-Baqarah. 
1068) Firman Allah ini satu mu'jizat, Kaum Yahudi di mana-mana di-siksa, 
dibenci. -= | 


327 


Surah ke 7 AL — A'RAF Juz’ ke 9 





168. Dan Kami jadikan mereka! ° £?) 
di bumi beberapa ummat; sebagian 
daripada mereka, ada yang shalih 
dan sebagian daripada mereka tidak 
demikian: dan Kami beri percobaan 
kepada mereka dengan kebaikan-ke- 
baikan dan kejahatan-kejahatan, supa- 
ya mereka bisa kembali. !°7°) 


169, Maka sesudah mereka itu, di- 
ganti oleh satu kaum yang mewarisi 
Kitab: '97!) mereka ambil benda- 
benda (alam) yang rendah ini '°7?) 
sambil berkata : "Akan diampuni 
kami: ” dan jika datang kepada mere- 
ka barang yang seperti itu, an 
akan ambil dia (lagi) Bukankah telah 
diambil perjanjian dari mereka dalam 
Kitab itu, bahwa mereka tidak boleh 
berkata atas nama Allah, melainkan 
kebenaran, dan mereka (pun) sudah 
baca apa yang ada padanya ? Padahal 
negeri Akhirat, lebih baik bagi mereka 
yang berbakti. Oleh karena itu, 
tidakkah kamu mau mengerti ? 


170. Dan orang-orang yang berpe- 
gang dengan Kitab mereka), dan 
mendirikan sembahyang, sesungguh- 
nya Kami tidak akan sia-siakan balas- 
an bagi orang-orang yang ber'amal 
shalih. 


171. Dan (ingatlah) tatkala Kami 
angkat gunung itu di atas mereka, 
seolah-olah sebagai satu atap, dan 
mereka sangka, bahwa gunung itu 
akan jatuh atas mereka (lalu Kami 


berkata ) : ”Peganglah dengan kuat 6 r 
(Kitab) yang Kami telah berikan ' 


e EP E Aa at | 
SEN Gea as VIA 
of d 7202 


A3 DAN 
Ma 


Pi 
dy Pe Dpt 


DI SAE 
Ar 


T IG i 3 na 


PER a. P 
SEN ET P3 


IR an PEE AEAII P 


PA ya 
An o f o 4 Ar 
2 Er PU 


AASS se 


OI 222 = 
Li BA GA ne 
an SANG 423 
AO A Bh LI 


SARAN OH 


abi PIN IV. 


- 


pi e G 2 4 ea A 


Yakni kaum Yahudi yang baru-baru ditinggalkan oleh nabi Musa. 


1069 
1070 Ke jalan yang lurus. 
1071 Yaitu Taurat. 


1072) Mereka ambil harta dunia dengan tidak pilih halal haramnya. 


Juz’ ke9 ` (BENTENG — TINGGI) Surah ke 7 


, . 3 4 294 | 
kepada kamu, dan ingatlah apa yang “ ta ef a yp 0S 9 
ada padanya, supaya kamu terpeli- D gen SS Rasa lg 319 
hara.” 
PPA e #9 by 2. 


172. Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu EN WY 
keluarkan anak cucu Adam dari o2,, ca bolo 03 2 
tulang-tulang belakang mereka, dan Maa: Peru Na yea 

Ia jadikan mereka saksi atas diri -, 2... 2 
mereka : "Bukankah Aku Tuhan Hg LM ee 
kamu ?” Mereka berkata : "Betul! Jof s 

kami menyaksikan,” Yang demikian 443 — NE ASI AG 
supaya kamu (tidak) berkata pada 

hari Kiamat : "Sesungguhnya kami Kek e ye 


lalai dari ini.” 07?) sd 


.... 


173. Atau supaya kamu (tidak) ber- , SL! - sos sg o3 

kata : "Hanya yang musyrik itu ialah Ga Ls MEN Wr 
bapa-bapa kami dari dahulu, dan ada- : R sI u Jer a 
lah kami ini anak cucu sesudah me- % f PEE ANd 3 
reka: oleh karena itu, apakah Engkau Tai 4 J P 


hendak binasakan kami lantaran apa yi | 
yang dikerjakan oleh orang-orang SPARE ONERE 


yang berbuat kesalahan ?” z | To a A 
174. Dan demikianlah Kami terang- San J an 5 IG 34 
terangkan ayat, dan supaya mereka 109 0,0 G1, 
: 1074 CC) 
kembali. ' 074) | IA Ar 
Pd o er y 

175. Dan bacakanlah kepada mereka Ls ifi Geeton \VO 
khabar orang yang Kami datangkan “2 NI p% 
kepadanya ayat-ayat Kami, tetapi 3 AA KI ta 
berpaling daripadanya: lantaran itu, L Int 


Pd a ng 
setan jadikan dia pengikutnya; maka OK DAN AS RIE 
jadilah ia daripada orang-orang yang 


sesat. SE 
. A Ztl ug ge ag P 
176. Dan jikalau Kami mau, niscaya Lg) AURA ebeg VA 


1073) Maksudnya, ingatlah bahwa Allah telah keluarkan arwah anak-anak 
Adam dari tulang-tulang belakang mereka, lalu Ia jadikan mereka saksi buat mem- 
beratkan diri-diri mereka, yaitu Ia bertanya: “Bukankah Aku ini Tuhan kamu?” 
Mereka jawab: “Betul! kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan kami.” Kami 
(Allah) berbuat demikian supaya, di hari Kiamat, tidak kamu berkata: "Kami 
tidak tahu dari hal bertauhid kepada-Mu.” 

1074) Begitulah Kami terangkan ayat-ayat Kami dengan jelas kepada kaum 
yang durhaka itu, supaya mereka mengerti dan supaya mereka kembali ke jalan 
yang.lurus. 





329 


- Pia Meat - w 


Surah ke 7 . | "AL — A'RAF Juz’ ke 9 


i 





| z0 & or? y 202, vu 

Kami sudah tinggikan dia dengan itu, SENI AS AN 3 

1075) tetapi ia melekat di bumi! 076) saa oa anlada A Na 
“dan menurut hawa nafsunya: maka SG Jaa ajia o A 

handingannya (adalah) seperti anjing, 5 *G 8294 5 

yang jika engkau halau dia, ia ter- po HS nh asii m si 

mengah-mengah atau kalau engkau , 

biarkan dia, ia termengah-mengah : CY RN AN BE (ian 

1077) yang demikian itu ialah ban- i PERAS D 
dingan kaum yang mendustakan ayat- ES S 
ayat Kami. Oleh yang demikian, , 05 4.,.,,46,. , 20 
ceritakanlah. cerita-cerita itu supaya Dg klau a)! 
mereka mau fikirkan. 


177. Jelek perbandingan kaum yang LN aga Na AW 'VV 
mendustakan ayat-ayat Kami: dan op Ju 


akan diri mereka sendirilah mereka KT AAN BL pit 
menganiaya. | 51 

DA 
178. Barangsiapa dipimpin oleh 2-21 22231 


Allah, maka ialah orang yang ter- Kanak ATI OA WA 
pimpin ( di jalan yang lurus ); dan 10393 8 yo PN 
barang siapa disesatkan oleh Allah, A 3 
maka adalah mereka itu orang-orang 


yang rugi. | ls, yr ve 

179. Dan sesungguhnya Kami telah Y A pa W4 
sediakan untuk neraka, beberapa G o? 303 

banyak dari jin can manusia yang Da t 
mempunyai hati (tetapi) tidak mau EA opr 203 
mengerti dengannya, dan mempunyai NX RATTAN 

mata (tetapi) tidak mau melihat “G1, 32 103 03 
dengannya dan mempunyai telinga y GLE) Haa mp 
(tetapi) tidak mau mendengar dengan- KIRIP PeT T p 
nya; mereka itu seperti binatang. aa SAN OA 

malah mereka lebih sesat: (adalah) AN 
mereka itu orang-orang yang lalai. SATA 


03 
Oa CT 
1075) Yakni Kami tinggikan dia dengan ayat-ayat Kami. 
1076) Tidak mau berikhtiar buat jadi mulia. 


1077) Maksudnya, maupun diberi nasihat ataupun tidak, keadaannya itu 
sama sebagai anjing termengah-mengah mengulurkan lidahnya, maupun dibiarkan 
dia-atau dihalau. 


æ” 330 





Juz’ ke 9 (BENTENG — TINGGI) Surah ke 7 





| of? A? a 
180. Dan bagi Allah-lah nama-nama CA 2 Maa Yaa VA: 
yang baik. '?7”) oleh karenanya, AN Yg ha 
serulah akan Dia dengan (nama- - “ii : A ? : 
nama) itu; dan biarkanlah orang- PN ISL Rak 
orang yang kufur kepada nama-nama “44. pena” 
Nya, '97”) Mereka akan dibalas Ig KAA nana GJA 


menurut apa yang mereka telah P pa 
kerjakan. A FA 139 NG 
181. Dan dari antara yang Kami / - 2,3 Oa ye, 
jadikan, ada satu ummat yang me- a K YA) 
mimpin (manusia) dengan kebenaran, 2 5 Sin 
dan dengan (kebenaran) itulah mereka re do a9 Lu 1 
lakukan keadilan. dp PEN 3 A33 


182. Dan orang-orang yang mendus- para KUAT YAY 


takan ayat-ayat Kami, akan Kami o7 o +J ecu, 


lalaikan mereka dengan kesenangan fi EPA TP 
- - A sg 
dari jurusan yang mereka tidak tahu. C) A 
A 
183. Dan Aku beri tempo bagi TORD TESH AY” 
mereka; sesungguhnya pembalasan-Ku ` 7 " 7 $s 
itu sangat teguh. KADA 


184. Tidakkah mau mereka fikirkan? ra Wala yaa ai At 


Teman mereka ita, tidak gila. ' 8?) Pe JẸ 
Ia tidak lain melainkan seorang SARA Kn 


pengancam yang nyata. 3 > DD 
P ep 0 GA 
— Si P 
185. Apakah mereka tidak mau Alan AAA tol! 140 


fikirkan tentang kerajaan langit dan DELET Yi SAN 

bumi dan (tentang) apa-apa yang SS IL age 
| er 3 

7 +» 0 & 


Allah jadikan ? karena sesungguhnya : 1 CESS PP B 
bisa jadi telah dekat ajal mereka.' **') OA pa 
Soy 22 


Maka kepada omongan apakah (lagi) SN ENEIT 


1078) Allah-tah mempunyai sifat-sifat yang baik sebagaimana ditunjukkan 
oleh nama-nama-Nya yang baik. 

1079) Jangan perdulikan orang-orang yang mencela dan tidak mau beriman 
kepada sifat-sifat Allah yang baik dan mulia itu. 

1080) "Teman mereka itu” maksud nabi Muhammad. | 

1081) Kalau mereka perhatikan dan fikirkan kejadian yang saban waktu ter- 
lihat di hadapan mereka, yang ini hari ada, besok sudah tidak ada, niscaya mereka 
akan insaf bahwa mereka dengan lekas akan mati, dan dengan itu mereka bisa ber- 
sedia bekal buat berjumpa Tuhan yang menjadikan mereka. 


331 


Surah ke 7 


AL — YRAF 


Juz' ke 9 | 





semudah itu, mereka mau percaya ? 
1082 ) | 


186. Barangsiapa disesatkan oleh 
Allah, maka tidaklah ada baginya 
pemimpin; dan Ia biarkan mereka 
bingung di dalam kesesatan. 


187. Mereka akan bertanya kepada- 
mu tentang hari Kiamat : “Kapan 
datangnya ?” Katakanlah : “Hanya 
pada sisi Tuhan-kulah ilmunya, '*“*) 
tidak ada yang bisa menampakkan 5—” 
dia pada waktunya, melainkan Ia ; 


1084) besar (urusannya ) di langit 


dan di bumi: '985) Ia tidak datang. 
kepada kamu, melainkan dengan tiba- 
tiba.” !°86) Mereka akan bertanya 
kepada-mu (darihal itu) seolah-olah 
engkau tahu dia. Katakanlah 
“Hanya pada sisi Allah-lah ada 'ilmu- 
nya tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui.” 1°87) 


188. Katakanlah : ”Aku tidak bisa 
mendatangkan manfa'at bagi diriku 
dan tidak (bisa menolak) bahaya, 
melainkan apa yang dikehendaki oleh 
Allah: karena jikalau aku tahu urusan 
- ghaib, tentu aku kumpulkan banyak 
harta dan (tentu) kesusahan tidak 
mengenajku: tidaklah aku ini, melain- 
kan pengancam dan penggemar bagi 
kaum yang mau percaya.” 


1082) 


De "Ie, P ia 


D gina So 0 X5 ELIA 


SAYA Jl AI 
PANTAT 
Ing KA oa KUA LAv 
Ena 
Aa YG) 
Te PNY 


2 Altor 1 


AKI KAN K sy 
AN apa PLE 


#, 


JEn ENE 


A 


UP ag 


Cab sa 3 Ya ya VAA 
San GA 

og AN SAN 
g 8, EE KEIR pe r 


Yu ON agar CAN f pei 
25152 agan 


#03 ay 


Sesudah ditunjukkan begitu banyak nasehat, keterangan dan perban- 


dingan, kalau mereka tidak mau beriman, maka kepada keterangan apakah mereka 


mau beriman? 
1083) 
1084) 
yang ditentukan, melainkan Allah. 
1085) 
langit dan bumi. 
1086) 
1087). 
hanya ada di genggaman Allah. 


932 


Yakni, Tuhankulah yang mengetahui ketentuan waktunya. 
Tidak ada siapa-siapa yang bisa jadikan hari Kiamat pada waktunya 


Besar, penting dan hebat urusan Kiamat itu bagi makhluk yang di 


Hari Kiamat itu akan datang atas kamu dengan terkejut. 
Kebanyakan manusia tidak mengetahui, bahwa urusan Kiamat itu 


Juz ke 9 (BENTENG — TINGGI) . Surah ke 7 





189. Ialah Yang jadikan kamu dari ON Kei £ y fiz 4 LAR 
diri yang satu, '”?8) dan Ia jadikan ~* ; f 2? ai 
daripadanya isterinya , supaya ja Wan 4 Aan ETG Pa Pa 19 
bersenang-senang dengan dia. Maka | p P Ag a i DM 
tatkala ia '9??) sentuh dia, mengan- TEMA Kala GN LI 
dunglah ia satu kandungan yang 6 247 ,7” pg dg 


7 A AR s AN, 
ringan, lalu ia terus dengan dia, '””9) H3 Una Mo se 


maka tatkala telah berat, dua-duanya > L sss 94297 LI 
berdo'a kepada Allah, Tuhan mereka: AA lgs sa Lada Sa 


"Jika Engkau beri kepada kami anak 4“ JAE NN Per Na TA 
laki-laki yang baik, niscaya adalah 23 GL e W "4 
kami daripada orang-orang yang ber- Ai Es 1 

terima kasih.” '**') | “3 a Lv 


PN Pt 
190. Maka tatkala Ia beri kepada 1 ZA SAS GA ya: 
mereka berdua '99?) anak lakilaki “, Js , %2 2322,3 
yang baik, mereka adakan bagi-Nya (at 2.9 AG Aa 
sekutu-sekutu dalam apa yang Ia 23 p Sang a 
berikan kepada mereka. ) Maha : SARAAN s.s 
suci Allah dari apa yang mereka se- 3 ms adi Il 
kutukan! '***) 
GoL IISA 


s óf, Jr 
191. Apakah (patut) mereka sekutu- (¢ NVT 141 
kan apa-apa yang tidak bisa menjadi- “ 5 NA pa Pa 
kan sesuatu, bahkan merekalah yang CIA 
dijadikan ? "°° $) (AU 


1088) Yaitu Adam, bapa bagi segala manusia. 


1089) Kalimah "ia" di sini ialah jenis manusia biasa dari anak cucu Adam, 
bukan Adam sendiri. 


1090) "Terus dengan dia,” maksudnya, terus dengan kandungan itu, 


1091) Memang sudah jadi adat bagi manusia, apabila dalam keperluan dan 
kepicikan, ia meminta-minta kepada Allah dengan macam-macam cara. 


1092) Kalimah "mereka berdua” itu di sini maksudnya, ialah jenis manusia 
laki isteri, bukan Adam dengan isterinya. 

1093) Sesudah Allah beri anak sebagaimana permintaan mereka, maka mere- 
ka adakan sekutu-sekutu baginya, yakni tidak-agi mereka minta-minta kepada-Nya 
dan tidak lagi mereka berharap kepada-Nya, di tentang keselamatan anak itu, se- 
olah-olah sesudah lahir anak, bukan Allah yang berkuasa atasnya, dan bukan Ia 
lagi yang beri makan minum kepadanya, dan bukan Ia lagi yang atur keselamatan- 
nya. 

1094) Yakni, tidak aga apa pun yang dapat disamakan dengan Allah. Lantar- 
an itu, maha suci Allah daripada apa-apa yang mereka sekutukan dengan-Nya. 

1095) Artinya, adakah patut mereka sekutukan kepada Allah berhala-berhala 
dan lain-lain yang tidak bisa menjadikan sesuatu, malah diri-diri mereka sendiri 


dijadikan oleh Allah? 
t 


333 


Surah ke 7 AL — A'RAF Juz’ ke 9 





03 ô 
192. Dan tidak bisa mereka meno- | Pa sias Dig 
iong orang-orang itu; dan diri mereka Iyoo, Je 
sendiripun tidak bisa mereka tolong. 9 TPP MAA Q $ 


dn 


i # 
193. Dan jika kamu ajak mereka Sa 14T 
1097) ke jalan petunjuk, mereka tidak 2 oba y pet 
akan ikut kamu; sama (saja) bagi Ait Aan D 
kamu : maupun kamu ajak mereka 5, aa 


atau pun kamu diam, '***) DE NAS 


| ofo 40292 , AK 4 
194, Sesungguhnya mereka yang Onur: ea SL 14 
kamu seru '”??) selain dari Allah * , , Fa 

itu hamba-hamba seperti kamu; ''??) pu MT 5 SAN Aw Al 
lantaran itu, (cobalah) kamu seru! , s4. ,I. 19, 29294 
mereka, lantas (cobalah) mereka per- LAIN SN | ` 
kenankan (permintaan) kamu jika me. | sig 

mang kamu orang-orang yang benar. TE) so 


195. Adakah bagi mereka ' ' 01) kaki SG ena sa IN 140 
yang mereka bisa berjalan dengannya ng P 
atau adakah bagi mereka tangan yang , TAA 07 24 otr K 
mereka bisa pegang dengannya, atau ERNIE T hepi 
adakah bagi mereka mata yang mereka Lt di AA og eJ ay 
bisa lihat dengannya, atau adakah © r úo ASR, CAS 
mereka telinga yang mereka bisa de- 

ngar dengannya? Katakanlah : !'0?) a da Yaa 
"Serulah sekutu-sekutu kamu, kemu- ti 

dian lakukanlah tipudaya kamu kepa- CO 24 AA Ko ASE 
daku, dan janganlah beri tempo 

kepadaku.” !'°?) 


aa Oo” 


1096) Berhala-berhala dan lain-lainnya tidak bisa menolong kaum kafir dan 
musyrik itu, malah tidak bisa menolong diri mereka sendiri. 

1097) Yaitu mereka yang menyekutukan dan telah tebal kemusyrikannya. 

1098) Yakni, orang-orang musyrikin yang sudah keras dan kaku di dalam ke- 
musyrikan itu, maupun kamu ajak ataupun kamu diamkan, buahnya sama, yaitu 
mereka tinggal tetap jadi musyrikin. 

1099) Orang-orang atau berhala-berhala yang kamu mintai SERA 

1100) Makhluk seperti kamu. 

1101) Artinya, adakah bagi berhala-berhala itu kaki, tangan dan lain-lain ang- 
gauta yang hidup seperti kamu” 

1102) Katakanlah kepada mereka yang mau menyembah benda-benda yang 
tidak mempunyai apa-apa kekuatan itu. 

1103) Maknanya, suruhlah mereka dan berhala mereka berbuat apa saja 
yang mereka kehendaki terhadap dirimu, ya Muhammad! 


334 


Juz’ ke 9 (BENTENG — TINGGI) Surah ke 7 








f P 
196. "Sesungguhnya penolongku |} J55 SSS fi Pk A ri ja 3 143 
ialah Allah, Yang telah turunkan r 
Kitab, dan Ia menolong orang-orang EALA Ig H tr 9 4 SE Sg 


a ” 1104 a» Af 
yang baik. ) A Peri 


197. "Dan mereka yang kamu seru pin SEN 14y 
selain daripada-Nya itu tidak bisa 93,9444, 01 najar 100 

menolong kamu dan tidak bisa mereka AKAN PAT Ísis Í 
tolong diri mereka sendiri.” 1 038 


oy 02o? 


4A 
198. ”Dan jika kamu seru mereka ke cc uh 5 DL «ah 
jalan petunjuk, mereka tidak akan kan Y (AU 


74 +. , 2 PLA ° J # # 
dengarkan,” ''**) dan engkau lihat, S AR \ 7 2 
bahwa mereka melihatmu, padahal Ti Sa ETI o aa 
mereka tidak melihat. ''**) SY Ty OK : 2$ o 5 


Kar 


199. Berilah ma'af, dan suruhlah BARAH 5 ATEEN 444 


(manusia) berbuat kebaikan, dan ber- 
palinglah daripada orang-orang yang 


bodoh. !!97) E EA 


# 


NX x 


200. Dan jika mengenaimu satu . på CASS HGY j 
gangguan dari setan, maka hendaklah 

engkau berlindung kepada Allah; se- aiL KANG x Baa 
sungguhnya Ia Mendengar, Menge- “ Bare Ge on 

tahui. ET e PG 

PAR CA 

201. Sesungguhnya orang-orang yang AS FERII Yi 
bertaqwa itu, apabila mengenai mere- «e3 &-, ie 6, P 
ka gangguan dari setan, mereka ya A MAN Ga La 
ingat, lalu mereka lihat. ' '**) RO BELU NA ú 


g 


A 


1104) Ya Muhammad! katakanlah kepada mereka: "Penolongku itu Allah, 
Yang telah turunkan Kitab yang mulia, dan Ia-tah Penolong bagi orang-orang yang 


1 105) Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad! "Jika kamu ajak berhala- 
berhala itu ke jalan yang baik, mereka tak bisa mendengar.” 

1106) Ya Muhammad! engkau lihat kaum musyrikin yang engkau cela itu 
memandangmu dengan mata kepala mereka, padahal mereka tidak bisa meman- 


dang ajakanmu dengan mata hati mereka, lantaran gelap hati mereka. 


1107) Berpalinglah dari orang-orang bodoh yang sudah tidak mau mengguna- 
kan fikiran mereka buat menimbang kebenaran. 
1108) Mereka lihat: Mereka sadar. 


335 


- Surah ke 7 AL — 


'A'RAF 


Juz' ke 9 





202. Dan saudara-saudara mereka 
menolong mereka ''”?) dalam (me- 
ngerjakan) kesesatan: kemudian mere- 
ka tidak berhenti. 


203. Dan apabila engkau tidak bawa- 
kan kepada mereka satu ayat, mereka 
berkata : "Mengapakah engkau tidak 
adakan dia ?” '''!0) Katakanlah 
"Aku hanya turut apa yang Tuhanku 
wahyukan kepadaku. Ini beberapa 
penerangan dari Tuhan kamu, dan 
satu petunjuk dan satu rahmat bagi 
orang-orang yang mau percaya.” 


204. Dan 
maka dengarkanlah dia dan diamlah 


apabila dibaca Qur'an, 


dengan memperhatikan, supaya kamu 
diberi rahmat. 


205. Dan sebutlah Tuhanmu dalam 
hatimu dengan merendah diri dan 
takut, dan dengan tidak keras suara, 
pada waktu pagi dan petang dan 
janganlah engkau jadi daripada orang- 
orang yang lalai. 


206. Sesungguhnya mereka yang 
di sisi Tuhanmu, '''') tidak ingkar 
dari ber'ibadat kepada-Nya, dan me- 
reka ucapkan pujian bagi-Nya, dan 
kepada-Nya-lah mereka sujud. 





1109) 
Maka setan-setan 
putus-putus. 

1110) 
kaum musyrikin itu berkata: 


Kalau nabi Muhammad tidak dapat wahyu buat sementara, 
"Ya Muharnimad! mengapakah engkau tidak bikin- 


MI LI 3I 10 . 
Heh Ah YY 
703 AN 


Un LA 


Den ed YY 
SEN 


Ka Ji aU 
2 s pg Ara 2 r. 
se SANG Sea 
Dane 


NAN Kg r 


oJ TANG Ii 24 o3 29 


eta sz 


EERE 
IN SA SA Ga 
CUUR 


wA 


YA Er ya K1 

AREE TE s 

CETINA Aap 
3 Aa 


Saudara-saudara bagi kaum kafir dan musyrik, ialah setan - setan 
itu menolong mereka di dalam hal kesesatan dengan tidak 


maka 


. bikin Ayat?” seolah-olah ayat-ayat Qur'an itu bikinan nabi Muhammad s.a.w. 


1111) Yaitu malaikat. 


336 


00000000000 


` Juz’ ke9 (RAMPASAN) | Surah ke8 


AL — ANFAL 
(RAMPASAN) 
Surah ke 8 ; 75 Ayat 


Diwahyukan di MADINAH 


, 2 10 i 
Dengan nama Allah, Pemurah, (Oa Khas sasa, 
Penyayang: 
1. Mereka akan bertanya kepada-mu JS yt ESY A a | 


tentang barang-barang rampasan 


(perang). Katakanlah : “Rampasan itu Fan yaa GI 
bagi Allah dan Rasul: lantaran itu, +J TA P 
berbaktilah kepada Allah dan per- AS Sa 9 ai 
baikilah keadaan antara kamu dan a? A s Al 
Sg Is Bra 


ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya, 


jika (benar) kamu orang-orang yang Da E A 
beriman”. Ce gA 


2. Sesungguhnya orang-orang yang DN Un sn Y 

beriman itu, ialah mereka yang apa- au 39 

bila disebut (nama) Allah, takutlah 13 pP 1 A A 5 

hati mereka, dan apabila dibacakan 2 2G >J £ 

kepada mereka ayat-ayatNya, me- * 4...” MG 047 AE 

nambahkan bagi. mereka keimanan; | 

dan kepada Tuhan merekalah, mereka a o “e D. 

berserah diri.' s 4 Sang GUI 
NP a 

3. (Yaitu) orang-orang yang mendiri- « “I Ai nra éii y 

kan sembahyang dan membelanjakan Sa 


sebahagian dari apa yang Kami kurnia- 9 SA < 3 KEF 
kan kepada mereka. "3 1 KU y j 1 3 x 
4. Merckalah orang-orang yang AGA jed oA BOR 2 
beriman dengan sungguh-sungguh. f 


Adalah bagi mereka beberapa derajat Pn A data, 5 aan 0 Ju 
Ia 32 
pada sisi Tuhan mereka dan keam- LAN ey 


punan dan kurnia yang mulia. : Ke Ig 


337 


Surah ke 8 AL — ANFAL duz’ ke 9 


5. Sebagaimana Tuhanmu keluarkan- oe oy AAN CS © 


mu dari rumahmu dengan kebenaran, , 

padahal sesungguhnya segolongan dari í F na DA Ae & 

kaum Mu'min tidak, suka. '''*) 2) YGA, Tr 
D T DAR K 23 AA 


6. Mereka membantahmu tentang 14%: | A 1 
kebenaran itu, '''*) sesudah nyata, Idul) SNI ya 


1114) seolah-olah diseret kepada maut Ags) ea NI DSA 


padahal mereka lihat. '''5) 


7. Dan ingatlah tatkala Allah janji- | | S PARZ i 
kan kepada kamu salah satu daripada SI a Pera 


dua golongan, '''*) bahwa ia itu et, Sai a , 
untuk kamu, tetapi kamu mau, bahwa 95 253 AL NI 


yang tidak bersenjata itu untuk kamu, 2 ° Lo Ga M CAK 
dan Allah mau membuktikan kebe- DS Pena Es SR 
naran dengan kalimat-kalimatNya dan “&“j| 2- 24 2 o Io 
menghabiskan akar-akar kaum kafir. pal TEAS ai aE 3 


1117 
TPA at KA 
ol, A 


8. Untuk Ia tetapkan kebenaran at Jes w DSA A 


) dan hapuskan kebatilan, walau- , 
pun tidak disukai oleh orang-orang A | EA 
yang berdosa. '''?) Oya FA a BE 


1112) Maksudnya, bahwa rampasan perang itu jadi hak Allah dan Rasul-Nya, 

yang boleh dibagikan menurut keputusan Rasul-Nya, walaupun segolongan dari 

aum Islam ada yang tidak suka, sebagaimana Tuhanmu telah keluarkanmu dari 
rumahmu ke perang Badr, padahal segolongan dari mereka tidak suka. 

1113) Yakni, mereka bantah Rasulullah tentang kebenaran, yaitu tentang 
mesti pergi perang dengan perintah Allah. 

1114) Yaitu sesudah nyata, bahwa Rasulullah pergi perang itu diperintah 
oleh Allah. 

1115) Lantarar belum kuat, maka mereka merasa, bahwa pergi perang itu, 
seolah-olah pergi menemui kematian yang tentu, di hadapan mata 

1116) "Dua golongan” itu ialah kafilah Abi Sufyan, yang membawa barang- 
barang dagangan, dan kafilah Abi Jahl, yang membawa tentara, 

1117) Yakni, Allah beri kepada kamu kafilah yang bersenjata, supaya kamu 
perangi mereka, dan dengan itu kamu dapat kemenangan yang besar dan hancur 
kaum kafir. 

1118) Allah hancurkan kaum musyrikin itu adalah untuk menampakkan ke- 
benaran. 

1119) Yaitu kaum musyrikin. 


338 


Juz’ ke 9 

9. Ingatlah tatkala kamu minta 
tolong ''!?29) kepada Tuhan kamu, 
lalu Ia perkenankan bagi kamu, (sam- 
bil berkata) 
akan tolong kamu dengan seribu 
malaikat yang beriring-iring”. 


10. Dan Allah tidak adakan (bantu- 
an) itu, melainkan sebagai D BA 
an dan supaya hati kamu jadi tetap A 
dengannya; dan tidak ada pertolongan 
melainkan dari sisi Allah; sesungguh- 
nya Allah itu Gagah, Bijaksana. 


11. Ingatlah tatkala Ia jadikan kamu 
mengantuk sebagai keamanan dari- 
padaNya, '! °?! ) dan (ingatlah tatkala) 
Ia turunkan atas kamu dari langit, 
air untuk Ia bersihkan kamu dengan- 
nya, dan Ia hilangkan dari kamu 
gangguan setan, dan untuk Ia kuatkan 
hati kamu, dan teguhkan dengannya 
pendirian kamu. 


12. Ingatlah tatkala Tuhanmu wahyu 
kan kepada malaikat :''??) ”Sesung- 
guhnya Aku bersama kamu : '!?3) 
oleh yang demikian, tetapkanlah 
(hati) orang-orang yang beriman: Aku 
akan letakkan ketakutan dalam hati 
orang-orang kafir itu: maka, pan- 
conglah leher-leher mereka dan putus- 


kanlah tiap-tiap ujung jari mereka.” 
1124 
Sa 


1120) 
annya itu, kamu minta tolong. 
1121) 
lang lelah dan penat kamu. 
1122) 
1123) 
1124) Maksudnya, 
musuh-musuh Allah dan Rasul itu. 


(RAMPASAN) 





T 


"Sesungguhnya Aku. 


7 A a Pa 
ANE 


Surah ke 8 





G yu 9 


ar si 
Pa 21 D 
A 


A Ng 


Da WW 
Ta Pa POMPA CAN 
a Hp 


2.30 Ta 


“Di waktu hendak perang dengan kaum musyrikin yang kuat persedia- 
Yakni, Allah jadikan kamu mengantuk hingga kamu tidur, supaya hi- 
Yaitu malaikat yang membantu kaum Mu'minin berperang. 


"Aku bersama kamu” maksudnya, Aku membantu kamu. 
berperanglah dengan sungguh-sungguh, 


supaya hancur 


339 


Za... 


Surah ke 8 AL — ANFAL Juz’ ke 9 


` 13. "Yang demikian, lantaran mere- / , 
k melanggar (perintah-perintah) San A, i 2O NG 
“Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa , Ni 35 T 
melanggar (perintah-perintah) Allah 4 : Path Do 9 
dan RasulNya, maka sesungguhnya „pags, ? PS A Zepa. 
Allah itu pedih siksaNya.” ag ha H6 Praya 


, 


DAS P 
14. "Demikianlah: 1125) maka rasa- éz AKA ja ar AS 
kanlah dia ! karena sesungguhnya bagi | 
orang-orang kafir ada siksaan neraka.” hui AI Ag 


15, Hai orang-orang yang beriman Ha LN o 
apabila kamu bertemu orang-orang X aa T joe 202 D 

kafir (waktu) bertempur, maka jangan / a PN Yo Ga Ag AS Ér 5 | 
lah kamu palingkan punggung-pung- P 

gung kamu kepada mereka. '''5) | SE 


HA 


16. Karena barangsiapa palingkan 2 AAA Joze “Jar, 3 
belakangnya kepada mereka ''"”) 0 r?? KAA tah A9 `’ 


di hari itu — kecuali karena mau PN nan ak 
mengatur (cara) peperangan atau ka- Jaan MJ Uap | 
rena mau bersatu dengan satu go- y ", L2 p grka, 

longan !!28) — maka sesungguhnya AD! ena Ga eO NAS a£9 
ia kembali dengan kemarahan dari f? ia k Per PROD 
| Allah, dan tempatnya di neraka, dan a.a Air PEN ola a 

ia itu sejelek-jelek tempat kembali. “= “ 1 a 


ON 
17. Maka bukanlah kamu bunuh me- Gt ( \y 
reka, tetapi Allah yang bunuh mere- ata 

pi 


ka; dan tidak engkau melempar, 2°77 S4 1973 a, olr 
' v A 5 a 
waktu engkau melempar, tetapi Allah 2 4 Lg (e e S 


A 3 af $ A 
yang melempar, karena Ia mau beri ” A a AAN A J pa 23 Aa $ 
kepada orang-orang Mu'min, dari 

A 24 DM f AL Ly Pu P 3 J 
(peperangan) itu, satu ni'mat yang aa SA LX bean 
bagus: sesungguhnya Allah Men - (SP 


| | bi 
dengar, Mengetahui. As 


1125) Demikianlah balasan Allah. 

1126) Maknanya, tidak boleh kamu lari atau mundur. 
1127) Barangsiapa mundur atau lari dari hadapan musuh. 

1128) Supaya jadi kuat. 


340. 


Juz’ ke 9 (RAMPASAN) Surah ke ” 





18, Demikianlah, ''??) karena se- 4 Hae 
sungguhnya Allah melemahkan tipu- OA DU EE 
daya orang-orang kafir. eg i 

| PRSA Ke 


19. Jika kamu (kafirin) minta ke-42, ,asc sp 31, , | 
menangan, maka sesungguhnya telah Sel. KAI Peeran u! 14 
datang kepada kamu kemenangan :! ,., , pf as: 2. nyah 
1130) dan jika kamu berhenti, maka S3 AH nan E ji 
aai pe a e Haa kamu, si jika Pp ese P 
kamu kembali (perang), niscaya Kami , 2 NG i 4 
(juga) akan kembali; dan golongan —- n ag iols 


kamu tidak memberi faedah kepada ? z 22 3, Si HA eta br 
kamu sedikitpun, walaupun ia banyak y = 


karena sesungguhnya Allah beserta o PPE D, ai 
orang-orang yang beriman. AS mai a33) 
20. Hai orang-orang yang beriman bab FA AT “31 1 ys 
Ta'atlah kamu kepada Allah dan 75 ZA s E 

| kd “ya GI pt 
RasulNya, dan janganlah kamu ber- ^ ALDI gap 9 AMI 
paling daripadanya, pada hal kamu Ig 3, 


mendengar. ''*') É) peo ag 


21. Dan janganlah kamu jadi seperti af 
orang-orang yang berkata : "Kami Ka ane Y; ri 


telah dengar”, padahal mereka tidak S7 o7 Ldr po 
mendengar. '''?') pr a 
22. Sesungguhnya sejahat-jahat Ta. 1 yer Y 
makhluk yang merayap, pada sisi a y 
Allah, ialah orang-orang yang tuli, SAR s2 CAN 
bisu, yang tidak mau mengerti. CU) DAGANG, pki 


23. Dan kalau Allah tahu, (bahwa) 2” 4 24 PE a vr 
pada mereka ada kebaikan, niscaya ye a 
Allah bikin mereka dengar; dan 6 4 227 Ag 33 o Se 0 
kalau Allah bikin mereka dengar, P9 AAN 

1129) Begitulah balasan Allah kepada kaum kafirin. 

1130) Abu Jah) pernah berdo'a di medan perang: "Hai Tuhanku! binasakan- 
lah siapa yang bersalah dari antara dua golongan.” Maka do'anya itu sudah dika- 
bulkan, yaitu diberi kemenangan kepada kaum Muslimin, lantaran merekalah yang 
benar. Ini berarti kemenangan telah datang. 

1131) Janganlah kamu berpaling dari Rasulullah sesudah kamu dengar ajak- 
annya dan firman Allah. 


1132) Janganlah kamu dengar dengan kuping saja, tetapi hendaklah kamu 
dengar dengan hati, yaitu turut dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 


341 


Surah ke 8 AL — ANFAL Juz' ke 9 


A Ka peN 
tentu mereka akan berpaling, padahal D 
mereka menjauhkan diri. 33 gaga P ART 


24. Hai orang-orang yang beriman ! pa PN, a 
perkenankanlah (seruan) Allah, dan pAr 07, 
RasulNya apabila ia seru kamu ''**) ap a 1g! Kaya AA 
kepada apa yang menghidupkan kamu e342} L20924 0J 
dan ketahuilah, bahwa Allah hendak d ye AMI bae yg 


had 


f 


menghalangi antara seseorang dan IL, : D 
hatinya, ''?*) dan (ketahuilah), bah- au, SANG CN 
wa sesungguhnya kepadaNyalah kamu TPRP 


akan dikumpulkan. S II 


se A” f yta 5 
25. Dan hendaklah kamu jauhi fitnah LAN GAN AJY w 19 Yo 
yang tidak akan mengenai orang-orang , i z f 


yang zhalim dari antara kamu saja, A. Sol KAN AS FA 
1136) dan ketahuilah, bahwa Allah , 
itu pedih siksaNya. HN Ain Ta Lahat 


/ ya , 
96. Dan ingatlah, tatkala (bilangan) Kh 219 P WE 51 Y1 
© kamu sedikit yang dihinakan di bumi, 
kamu takut manusia sambar kamu, ~ J- NIA 


maka Allah beri perlindungan kepada 2 ILa tarr, gir a? Pa 
kamu dan Ia teguhkan kamu dengan DEKAN he gia 
pertolonganNya, dan Ia kurniakan Dera, T4 KAA 4 7 

kepada kamu sebahagian dari (barang- Tati ba 1213 ne 


barang): yang baik, supaya kamu era WERK 3 P 
berterima kasih. A A O2 


ni Tr 3, AA KA 
27. Hai orang-orang yang beriman ! PE TK k FRNA G Yy 
jangan kamu khianat kepada Allah 02- 777 ‘3.27 
dan RasulNya, dan (jangan) kamu Sel J 1 AJ 


“ 1133) Maksudnya, jika di dalam hati mereka ada sifat ikhlas dan sifat 
mau KA Maa kebenaran, San da a Allah tahu dan Allah akan bikin mereka men- . 
dengar pelajaran- -pelajaran yang baik, tetapi lantaran tidak ada, maka Allah tidak 
bikin mereka mendengarkannya; dan jika Allah bikin mereka mendengar padahal 
hati mereka kosong , niscaya , sesudah menerima ajakan itu, mereka berpaling 
juga, 

1138) Yakni, apabila Rasul seru kamu. 

1135) Allah hendak menghalangi seseorang daripada menurut kemauan hati- 
nya yang mengajak kepada kejahatan. 

1136) Maksudnya, hendaklah kamu bekerja buat menghilangkan fitnah yang 
buah kejahatannya tidak akan mengenai kaum yang bersalah saja, bahkan akan 
mengenai umum. 


NO 


342 


Juz’ ke 9 (RAMPASAN) Surah ke 8 


EPEA 


. khianat kepada amanat-amanat kamu, a ka 
padahal kamu tahu. !'?7) í 


II , 9 / an 


28. Dan ketahuilah, bahwasanya ` 1 | | Ag YA 
harta-harta kamu dan anak-anak kamu Ta ği PE 
tidak lain, melainkan percobaan, dan 2<. 4a an aea 
(ketahuilah) bahwa sesungguhnya SAN Iy A3 3Y 5 
Allah pada’ sisiNyalah ada ganjaran | eI A 
yang besar. a a 
á sI" ,. La 
29. Hai orang-orang yang beriman ! . 1ilgsater ad! Y A 
jika kamu berbakti kepada Allah, J o Pagi aan 
niscaya Ia akan adakan bagi kamu EERST 
pembeda, ''**) dan Ia akan hapus- A Sea - 
kan dari kamu kejahatan-kejahatan Er ve Pa z 1 
kamu, dan Ia akan ampunkan kamu, Hah 


karena Allah itu, Yang mempunyai 2J Ji S 


kumia yang besar. ay yay Ani 4 


30. Dan ingatlah tatkala orang-orang x Lu CY 23 51 ws 
kafir mengatur tipu-daya terhadapmu TET a T 3, 


buat menawanmu atau membunuhmu Í) PA ri 6 D paia)! 19 


atau mengeluarkanmu: !!??) mereka , A z Is, a 
mengatur tipu-daya, tetapi Allah balas Ika “4 33 m | 
mengatur tipu-daya, karena Allah itu #9 Ds LI 


sepandai-pandai pembalas tipu-daya | 
(mereka). a S a A 


31. Dan apabila ditunjukkan kepada 
mereka ayat-ayat Kami, mereka ber- CSI da La 
"3, J "dop 


kata : "Sesungguhnya kami sudah 7 KM Y Ci Y 
dengar, Kalau kami mau, kami bisa - SY 

berkata seperti itu, (@ur'an) ini PU EN mia (& , 
tidak lain, melainkan cerita-cerita . 72° 


orang-orang dahulu”. CA 2! 


P : P 
32. Dan ingatlah tatkala mereka ber- 1; a KI A DA 3 Si yr 
kata ”Ya Tuhan ! jika adalah (Qur'an) a) WH 2 


itu, kebenaran dari sisiMu, maka (ae Plan Da du Sa RSA 


1137) Kamu tahu, bahwa khianat itu satu sifat yang amat celaka. 
1138) Yaitu kekuatan hati yang bisa membedakan antara yang hag dan yang 
bathil. f 
. 1139) Yaitu mengeluarkanmu dari negeri tempat kediamanmu. 


343 


Surah ke 8 AL — ANFAL Juz’ ke 9 


turunkanlah hujan batu atas kami MN UAN 2 
dari langit atau kenakanlah kami : ~ P 


adzab yang pedih.” !!14°) o | 


33. Dan tidak sekali-kali Allah akan "4 SA) LK Up rr 
siksa mereka selama engkau ada pada tan De id 
mereka, dan tidak sekali-kali Allah E NSA Hb ang 


akan siksa mereka, padahal mereka í 28 daz ol, 
minta ampun. aA D3 
IS, 2 


34. Dan mengapakah mereka tidak KAA AG Yg 
(patut) disiksa oleh Allah, padahal D 
mereka larang (Muslimin) masuk Al P a 
Masjidil Haram, ''*') sedangkan y 

mereka bukan pengurusnya ? Karena 9 SAY DI si Au EG 
tidaklah ada pengurusnya, melainkan N d2 AES PL i l 
orang-orang yang berbakti, tp | N Ogan! Y 
kebanyakan dari mereka tidak tahu. 


na 


S 


/ ô OI a 5 Ly | 
” : f "1 Š 
35. Dan tidak lain sembahyang Tn Mob Lay Yo 
mereka di rumah itu, ''“-) melainkan Bah 021103 a 
bersiul dan bertepuk tangan: maka Lg nan 3 “II | SMI 


rasalah adzab dengan sebab kekufuran 233 1 2 i APE 
kamu, 5 Sa Lia 


: 3 0), # 
36. Sesungguhnya orang-orang kafir, Pa g gp 4 nu | aS G) YA 
membelanjakan harta-harta mereka | 2 pa, i 
untuk menghalangi (manusia) dari ja- , “14? 48 Li | 
lan Allah: maka mereka akan belanja- AN da~ LI ade | 
kan dia: 1!42) kemudian (harta) itu ə aa 20033, 4 


akan jadi sesalan atas mereka, kemu- DPI (PA YA aa 
dian mereka akan dikalahkan, dan s372 f E E EE. 
orang-orang kafir itu, ke dalam 13 Span 39 al, AN 
(neraka) jahannamlah akan di - ya Lage te 


himpunkan. Dg pia mn Ji 


1140) Sepatutnya mereka berkata: "Hai Tuhan kami! kalau Qur'an itu benar 
maka berilah hidayat kepada kami.’ 

1141) Lantaran mereka melarang kaum Muslimin dari Al- Masjidil-Haram, 
tidak ada jalan buat dikatakan tidak patut Allah menyiksa mereka. 

1142) "Rumah itu” ialah Al-Masjidil-Haram. 
5 1143) Yakni, nanti mereka belanjakan lagi harta mereka di jalan yang salah 
itu. 


344 


Juz’ ke 10 (RAMPASAN) Surah ke 8 
821 r 
37. Karena Allah hendak membeda- Latah suk pr YM 


kan yang busuk dari yang baik, ''**) 9.70, 26 2° | 
| [n PEN aA HN 
dan Ia jadikan yang busuk sebahagian- dar Sd s, 


nya atas sebahagian, lalu Ia kumpul- | 4 o E 47 G4 . ua IE 
kan sekaliannya, kemudian Ia masuk- ~” p 2 ig 2 “3 saya 
kan dia ke dalam (neraka) jahannam: ap DI HA < 1E 
mereka itulah orang-orang yang rugi. 


“nd 
ga t, o 


38. Katakanlah kepada orang-orang a NYA YA 
kafir, bahwa jika mereka berhenti, 3 22 pon Ion, 
niscaya diampunkan bagi mereka apa | PEE L an 
yang telah lalu: dan jika mereka NA a E 153 pager 
kembali, maka telah lalu contoh ` 

orang-orang dahulu. ''4*) Teri 


39, Dan perangilah mereka, supaya 5 r y Er EN 2 YA 
tidak ada (lagi) fitnah, dan supaya “5 ' AR S pa i 
jadilah agama semuanya karena Allah; a5 KZ NS AR | 
maka kalau mereka berhenti, sesung- 4... ,, T 
guhnya Allah Melihat apa yang ENTENTE hg . j 
mereka kerjakan. A o 


40. Dan jika mereka berpaling, maka: LA : peó Jaran $» 
ketahuilah, bahwa Allah Pengurus f 2 


kamu, sebaik-baik pengurus dan se- 1 2 Tha a ad 


baik-baik penolong. za,” 
Naela? 
Juz’ ke 10 Fallen 


ANUS ma Ji, 


41. Dan ketahuilah, bahwa apa yang a ena Lo Ugodetg ti 


1144) Allah kalahkan kaum kafir, lantaran hendak membedakan dan me- 
nampakkan perbedaan antara kaum yang baik dan kaum yang jahat. i 

1145) Jika mereka kembali mengganggu utusan Allah dan kaum Mu'min, 
maka Allah akan kenakan 'adzab dunia atas mereka, karena telah lalu contoh 
Orang-orang dahulu, bahwa kaum yang mengganggu rasul-rasul itu dapat kebinasa- 
an. 


345 - 


Surah ke 8 | AL — ANFAL Juz’ ke 10 





kamu rampas, ''**) maka sesungguh- ¿7< VLIL pa 
nya seperlimanya bagi Allah dan bagi - J ag SSI An AD ŠL $ AS 


Rasul, dan bagi keluarga yang hampir, AS Zii SSR 3. MNS 5 


1147) dan anak-anak yatim, dan ~ 1 
orang-orang miskin, dan orang yang * 2 pg a LN f 
dalam perjalanan, jika memang kamu Du p 

beriman kepada Allah dan (kepada) (ê HA GO SI ja ðL 
apa yang Kami turunkan atas hamba 

Kami pada hari Perbedaan, (ya'ni) ARA UG "s 
hari bertemu dua golongan: !!48) A F 
dan adalah Allah, Berkuasa atas tiap- A RPEN KIA 
tiap sesuatu. 


-v, 


42. Tatkala kamu di pinggir gunung (- 8 22 pa 
yang dekat '!4?) dan mereka di i al 
pinggir gunung yang jauh, sedangkan 7 FN r oI 
kafilah itu di bawah kamu, !!5°) Aa an Pra al oh; 


pad jikalau kamu berjanji-janjian * £ 8-1“: o E 
(dahulu), niscaya kamu berselisihan ' Das ya 35 na | 


dalam perjanjian itu, ''*'' tetapi * 3 Lon 
Allah mau membikin-jadi urusan yang As AANG ag 
telah ditentukan, ''”?) supaya binasa V2 A tf 

orang yang binasa sesudah (datang) Iaia CAN Kecak 


keterangan, dan supaya hidup orang 20. 
yang hidup sesudah (datang) keterang- 7 AL Te SN ya Aa 


an, karena sesungguhnya Allah Men- w 7 SL ag Ab 
dengar, Mengetahui. | Ag LE Tag KA 


Pg 3 | FEINI 


1146) Di dalam peperangan 

1147) Yaitu famili Nabi yang beragama Islam. 

1148) Ialah hari peperangan Badr. Allah sebut hari itu di sini lantaran pern- 
tingnya. : 

1149) Hari perang Badr yang penting, ialah tatkala kamu di pinggir gunung 
dekat ke Madinah. 

1150) Yakni kafilah kaum kafir yang membawa perdagangan ada di sebelah 
bawah kamu, dekat ke laut. 

1151) Pertemuan yang buahnya jadi baik buat kaum Muslimin itu diatur 
oleh Allah, karena jika kamu berjanji hendak membikin pertemuan itu, niscaya 
kamu tidak akan menghadap musuh, lantaran banyaknya bilangan mereka, sedang 
bilangan kamu terlalu sedikit. 

1152) Yaitu kemenangan kaum Islam. 


Juz’ ke 10 (RAMPASAN) | Surah keg 


— ar 





43. (Ingatlah) tatkala Allah lihatkan $| BAF ASI se 
, si | | 
mereka kepadamu dalam mimpimu,  - £ u PAN ty 


i m J ae | 
(bahwa mereka itu) sedikit, karena ° A41. %4 ye ATA e1- $ A £ 
kalau Ia lihatkan banyaknya mereka “ana “2 yak 2 
kepadamu, tentu kamu akan takut 2 Qu NI a247, 
EN NG LAI, 


dan tentu kamu akan berselisihan 

dalam urusan itu, !!52a) tetapi „472 501145 Lt. 4 LA 
Allah selamatkan, ''8?) (karena) Hip s, anle A 
sesungguhnya Ia Mengetahui apa yang . J4 
di dalam hati. TAS, 


44. Dan (ingatlah) tatkala Ia nam- para TETIN Sain 
pakkan mereka kepada kamu, !!54) (S leB T 
di waktu kamu bertemu, (bahwa) e Ar 12. 4,20 MAKE 
mereka itu sedikit pada pandangan 7 2 MAS SL z 
kamu, '' 55) dan Ia unjukkan (bahwa) 4.2733., Irpa Par se 
kamu sedikit pada pandangan mereka, Va la gaia ogs AG 
! karena Allah. mau membikin ,,,y, » ae LI 5 Da 
jadi urusan yang sudah ditentukan, SEN! PESAN 

dan kepada Allah-lah dikembalikan T7 ag z 


J 8 
5.7 
urusan-urusan, | 


45. Hai Orang-orang yang beriman bg aa sIr 
f bd : A . | - “ 
apabila kamu bertemu dengan se- SA PER PON Lie 2.0 


golongan (musuh), maka hendaklah 1355 aa Ma 
kamu tetap dan ingatlah banyak- | 21, SL ü AS oii 


banyak kepada Allah, supaya kamu ` AAS Sah ESA 


berbahagia. 


46. Dan ta'atlah kepada Allah dan 24937274 TART 
RasulNya, dan janganlah kamu ber- 3 gang 4 abg LA 
bantah-bantahan, karena nanti kamu “4 $. 2 Pee AA AA 
jadi lemah dan hilang kekuatan kamu: TO A3 IA AA 
dan sabarlah, (karena) sesungguhnya 7” “ ER 1ra 


' Pd 
ut 
Allah bersama orang-orang yang sabar, ai 4 — `% 5 "2 
11857 ) ... 2, 
Up 


1152a) Maknanya, nanti ada yang mau dan ada yang tidak mau menghadap 
musuh, lantaran khawatir. 

1153 Allah selamatkan kamu daripada berselisihan. 

| Yakni, kamu kaum Muslimin. 

1155 Karena kalau Allah nampakkan kepada kamu, bahwa bilangan mereka 
itu banyak, niscaya kamu tidak berani. ; 

1156) Allah nampakkan kepada mereka, bahwa kamu terlalu sedikit, supaya 
mereka bertambah berani menghadap kamu, dan tidak begitu mementingkan, dan 
tidak bersedia dengan cukup 

1157) “Sabar” itu maksudnya, tetap bekerja, walaupun dapat rintangan yang 
berat-berat. | | 


347. 


Surah ke 8 AL - ANFAL Juz’ ke 10 | 





47. Dan janganlah kamu jadi seperti A A L. A Ip ma 5 AV 


. orang-orang yang keluar dari rumah- 


rumah mereka dengan sombong ''”") EN yr 

dan mau menunjuk-nunjukkan Kepada. eN 3 2 BG p 

manusia, ''?*) serta menghalangi Z | 8 - 5 : trez 
: La Pa 

(manusia) dari jalan Allah, karena aa dana s me 

Allah mengurung apa yang mereka Se z Ky 

kerjakan. AN 

48, Dan (ingatlah) tatkala setan mem A AN An sah A 314 LA 

perhiaskan kepada mereka amal-amal 


mereka ''**) dan berkata : "Tidak KAE NE IS, 3. KAW 


ada di antara manusia yang bisa me- 


ngalahkan kamu pada hari ini, dan 2 3! 13 ne ga ea 


sesungguhnya aku penolong kamu”, 


1161 ( PP 
) Maka tatkala berhadap-hadapan 124 : 1... r 
dua golongan itu ''**) berbaliklah PE pls aa ` 


setan atas dua tumitnya, ''**) dan \ (34. - 
berkata : "Sesungguhnya aku berlepas E J .. NE 


diri daripada kamu: ''*4) sesungguh- pert | er < ba, 
hya aku lihat apa yang kamu tidak ON tes 2 EA 
lihat: ''“*) sesungguhnya aku takut 4 2. NI | 
kepada Allah karena Allah itu pedih ares at 45 JG G! 
- 1166 PER 
siksaan Nya”. ) 3 Ai 


” 


f 

p Pa 

49. (Ingatlah) tatkala orang-orang 7 an Md Sa 31 $4 
munafik dan orang-orang yang di , AP Pr 


hati mereka ada penyakit, !!6?7) AN H5 BL. 31 


1158) Maksudnya, tak mau menerima kebenaran. 
1159) Yakni, mau dipuji, yaitu bukan karena Allah. 
'1160) Setan menampakkan kepada mereka, bahwa amal-amal mereka itu 

baik. | 

1161) Setan menanam perasaan itu di hati mereka ; bukan setan ber- 
omong-omong dengan mereka. 

1162) Golongan Islam dan kafir. 

1163) Yaitu larilah setan , lantaran maksudnya telah hasil. 

1164) Yakni, seolah-olah setan berkata: "Aku tidak mau tanggung jawab 
atas perbuatan kamu." 

1165) Seolah-olah setani berkata: "Aku mundur, tidak lain, melainkan lan- 
taran aku tahu, bahwa kamu akan kalah.” 

1166) Seolah-olah ssetan berkata: "Aku takut siksaan Allah yang pedih.” 

Omongan setan itu hanya sebagai tamsil , bahwa sekiranya selan itu ma- 
Lan tentu begitulah omongannya 

167) “Penyakit” disini maksudnya, dengki melihat kem: uan Islam. 


348 


Juz ke 10 (RAMPASAN) : Surah ke 8 











o 4 In 


Bau | b mereka telah ipa Kan P 543 AN pa 
mereka”. ) padahal barangsiapa 7 
serahkan diri kepada Allah, maka s AI Ipa EA 
sesungguhnya Allah itu' Gagah, Bijak- F o 
sana. es 


P f AERE: 2 pot 
50. Dam (alangkah hebatnya) kalau Sal Ia 331 2333 Oo: 
engkau lihat tatkala malaikat meneri- , , : | yo. 301 
ma orang-orang yang kafir ''””) OIL pan SMAN AS 


sambil memukul muka mereka dan PA: o? on JSI 
belakang mereka, dan (berkata) . 1323 23 TS 3 (SA 
”"Rasakanlah adzab bakaran (ini) !” -. y D 


51. "Yang demikian itu, lantaran apa 4 0, 4, rig 

yang telah dikerjakan oleh tangan- Ta Al aG G2 Sy: > 0 
tangan kamu; karena sesungguhnya PAN a 
Allah tidak zhalim kepada hamba- AAN IÉ 2 4a 
hambaNya”. Aga K 

52. Seperti adat kaum Fir'aun ''7°) ca ON or 
dan orang-orang yang sebelum mereka 

(yaitu) mereka tidak percaya kepada , SAN UI Pa Ae 
ayat-ayat Allah, lalu Allah siksa mere- | AT 
ka lantaran dosa-dosa mereka, karena Hap € 15 — 


sesungguhnya Allah y Kuat, pedih 
siksaanNya. mái UL Ti Kii 


53. Yang demikian itu, karena Allah 1: i J 3 oY 
tidak akan mengubah nimat yang n 


a * Pm . J 
telah berikan kepada sesuatu kaum, PARA p A 


sehingga mereka mengubah apa-apa Jas z 


yang ada di diri masing-masing, dan Bee EES 
sesungguhnya Allah Mendengar, Me- P 


ngetahui. mp Ta AS 


# 


1168) Yakni, agama mereka (agama Islam) telah bikin mereka fanatik. 


Orang-orang kafir berkata demikian ialah di waktu melihat keberanian kaum 
Islam menghadap musuh yang jauh lebih banyak daripada mereka serja mendapat 
kemenangan. 

1169) Malaikat yang menerima orang-orang kafir, ialah malaikat penjaga ne- 


a. 
1170) Perbuatan kaum kafir dan kaum munafik, di zaman nabi Muhammad 
itu, sama dengan perbuatan kaum Fir'aun. 


349 


Surah ke8 AL — ANFAL Juz' ke 10 


54. Seperti adat kaum Fir'aun dan Li ip Gta J viS ot 
orang-orang yang sebelum mereka, Tn aa TA np 

(yaitu) mereka dustakan ayat-ayat 4.45 LL 2 Su Sa 
Tuhan mereka; karena itu, Kami Pa 33 
binasakan mereka lantaran dosa-dosa tas AP cal 
mereka; dan kami tenggelamkan kaum — ,, 2-44 sezo, 

Fir'aun, karena mereka semua, adalah db Ly AG d3 J! 


orang-orang yang zhalim. na PANDUAN | 
55. Sesungguhnya sejahat-jahat 4 deas D! 3 nya: ol 00 
makhluk merayap pada pandangan »9 0 en 9 i Ie Z 
Allah ialah orang-orang kafir, lantaran Sg R94 a Hi 14 Li | 
itu mereka tidak mau beriman. kain aa 

56, (Yaitu) orang-orang yang engkau AR A $ veiii 21 
bikin perjanjian dengannya, kemudian ' DETER EE A? 2 A BA 
mereka rusakkan perjanjian mereka vJ PIH Tana 

pada tiap-tiap kali, karena mereka f 7’ PA sana 2 o Dy 


tidak mau berbakti. Oo a eA 9 


57. Lantaran itu, jika engkau dapati TEE KAA: 
mereka dalam peperangan, maka han- Jaa SAN Ov 
curkanlah mereka (sebagai contoh AEN 3 D 


buat) orang-orang yang di belakang Pe jag 2 La 


mereka, supaya mereka ingat. 
SY 


58. Dan jika engkau takut (terbit) ç 3 g. BB 5 OA 


khianat dari satu kaum, maka cam- 


akkanlah erjanjian itu) kepada 
a a adil, '''') karena g EA LA: Ala 
sesungguhnya Allah tidak suka kepada 
orang-orang yang khianat. '''') KAA Ta 15 | 3 
59. Dan janganlah orang-orang yang Pen baya 
tidak mau percaya itu sangka, (bahwa) lg TA UP. IN Cak g NG 6 04 
mereka sudah terlepas (dari siksaan Dak ag 
Kami). Sesungguhnya mereka tidak DAR Sen pai 


akan terlepas. 


1171) Maksudnya, jika engkau rasa, bahwa kaum yang engkau jkat perjanji- 
an itu akan berlaku khianat, maka kembalikanlah perjanjian mereka dengan adil, 
yakni berilah tahu kepada mereka, bahwa perjanjian itu kita batalkan 

1172) Janganlah kamu berbuat sesuatu yang melanggar perjanjian, kecuali se- 
sudah kamu beri tahu hal pembatalan'itu, lantaran Allah tidak suka kepada orang- 
orang yang berlaku khianat. 


350 


Juz’ ke 10 | (RAMPASAN) Surah ke 8 
aj. 01 


60. Dan sediakanlah untuk (me- SKA CG 1s 

lawan) mereka, ''?'?) apa-apa yang 

kamu bisa daripada kekuatan dan IL LU 2023 TIR 

daripada persediaan kuda-kuda yang Ng ALA seg e) 

bisa kamu takutkan dengannya akan (925A, 4 aD Ka P 

musuh Allah dan musuh kamu, dan s92 Jr. 
SI 


(musuh) lain dari mereka yang kamu p? Ar ya F 
tidak tahu, (tetapi) Allah mengetahui œ Ta ti KES SILA | 
-= mereka; karena apa-apa yang kamu DHA > a AD 


belanjakan di jalan Allah, akan di- Ly | p° 
sempurnakan (ganjarannya) kepada 33 TA a EKES 
s? J oh! 


kamu, dan kamu tidak akan dianiayai. $ 
? Da Da ye 


61. Dan jika mereka condong kepada A CH sh AN 9 LAN —N 

perdamaian, maka. hendaklah engkau Pa 

(juga) condong kepadanya; dan ber- | LA 

serah dirilah kepada Allah, karena 58 a5) A E 

sesungguhnya Ia Yang mendengar, 3. #11 PAM 

Yang mengetahui. ui aP sr 

1220282 3f, 

62. Dan jika mereka mau ai Bi OR AN 

mu, maka sesungguhnya cukupla eh 4 

bagimu Allah, Ia-lah Yang teguhkan- LGA AA A an 3G 

mu dengan pertolonganNya dan 222 

si Mu'minin. SOAN ppan 5 a% 
o^ o 

63.- Dan Ja telah satukan antara Ini Sa w 

hati mereka. '''*) Kalau engkau ap pa... 

belanjakan apa yang ada di bumi MURAI 

semuanya, tidaklah bisa engkau persa- : 


II o, pel 
tukan ‘antara hati mereka, '175) 4 A EIP P3 TPA ati 
tetapi Allah-lah Yang mempersatukan ç -3$ rr bgy 2 
antara mereka, karena sesungguhnya ' 7° ° We RS | 
Ia itu Gagah Bijaksana. P DA AN N 





1173) Untuk melawan mereka: Untuk melawan musuh-musuh kamu, 


1174) Yakni, Allahlah yang membikin kaum Aus dan (Khazraj (yang dapat: 
gelaran Anshar) bersatu hati. 


1175) Lantaran terlalu tebal perselisihan dan permusuhan mereka sebelum 
Islam. | 


351 


Surah ke 8 AL — ANFAL = Juz'ke10 


64. Hai Nabi ! cukuplah bagimu An GU DE SSI a ~$ 


Allah dan orang-orang yang ikutmu F 


daripada Mu'minin. '“ | gai E Es 3 | 


65. Hai Nabi ! gemarkanlah Mu'mi- KAIN EA SA 10 


nin berperang, jika ada dari antara D > e2 “ 3 
MIG 
kamu dua puluh orang yang sabar, Ig ja an Ga Je 


tentu mereka bisa mengalahkan dua DUEL w ME 5 Ogan 
ratus; dan jika ada dari antara kamu 4 TINET Ss shey a? 

à Pad 
seratus orang, tentu mereka bisa galiu ADL: Sy 
mengalahkan seribu dari orang-orang 5 We LA BA 
kafir, karena mereka itu orang-orang Fe 
yang tidak mengerti. | 3 X ah Sg 


Pe 0 
66. Sekarang Allah telah ringankan ole, 2 HE? AT “Ni 11 
(beban) daripada kamu, karena Ia 


mengetahui, bahwa pada kamu ada 8ACo *? P Gu i% 351 
kelemahan. Lantaran itu, jika ada f | Pn "an 79 
dari antara kamu seratus orang yang og 0,5 

sabar, niscaya bisa mengalahkan dua SL rar BA AS 


ratus: dan jika dari antara kamu ada « N o, AN PEP 

seribu niscaya bisa mengalahkan dua KI HS Zal, 

ribu dengan idzin Allah, karena ji , 

Allah itu bersama orang-orang yang Cr pang RP ENG 3L 

sabar, pa 

67. Tidak patut ada beberapa tawan- AI Lola CIA YY 

an bagi seorang nabi, sehingga ia 

' pecah-belahkan (musuh) di bumi, en Ta 

kamu suka kepada harta benda 4 £ pn ofo? 
: A Yi SM 

dunia, padahal Allah maksudkan (pa- Ga ai Fa a 


hala) . Akhirat; dan adalah Allah itu 5 Ai F 5 SAN hai 
Gagah, Bijaksana. G o A 


#9, 
68. Jikalau tidak ada keputusan dari Ea ASI Gua SESI P TA 
Allah yang sudah lalu, niscaya akan zos AA 3 TP 
mengenai kamu adzab yang besar Sis DAU 9 AAN 
tentang (kesalahan) yang kamu telah r 


| kerjakan. ART 


352 


Juz’ ke 10 (RAMPASAN) Surah ke 8. 
bZ 63 2 y ots f 
69. Oleh karena itu, makanlah dari YYX eia: sean > 14 
apa yang kamu sudah rampas dalam AI LAYAN PAR 
perang sebagai barang halal yang baik, ) j pS ADi SI RK ÉE 
dan berbaktilah kepada Allah, karena Gs > 
Allah itu Pengampun, Penyayang: | , (TI 


70. Hai Nabi ! katakanlah mia ANN N 


tawanan-tawanan yang ada dalam ke- PE ar 
kuasaan kamu : ”Jika Allah tahu, (AI Da sa) 
bahwa dalam hati kamu ada kebaikan, 39 s% 32 3 Ia 
niscaya Ia akan beri kepada kamu Ua Jp Las. 36 JA AJ 
kebaikan lebih dari apa yang telah , ng. Se. oto 


diambil dari kamu, ''78) dan niscaya MPI LSN Ga 

Ia akan ampunkan kamu, karena Fo gea 21 

Allah itu Pengampun, Penyayang”. a) AS AKN 9 
oto Je 

71. Dan jika mereka mau khianat A3 BASA ol, VI 


kepadamu, maka sesungguhnya me- 


reka telah khianat kepada Allah lebih 224 X1 : Ma S 
dhalu. 1979” maka “Allah "telah t? H r 


| tundukkan mereka, karena Allah Go gs Te 
Mengetahui, Bijaksana. SA 

8 , Pa Py N 

72. Sesungguhnya orang-orang O Santa BAGAN, NY 


beriman dan berhijrah '''*) dan , MS TP U | 
berperang dengan harta-harta dan jiwa AA ea 1919 9 
iwa mereka di jalan Allah, dan / 
| i GA AM yan 
orang-orang yang melindungi dan me- TN "3 Disk 
nolong '''*) (adalah) mereka itu Al 0 NP 
sebahagiannya jadi penolong '!'?) D T yg 
bagi sebahagiannya; dan orang-orang Ti = T opa 
yang beriman tetapi tidak berhijrah o Aa 
itu, bukanlah mereka penolong bagi | b- si i 
kamu, sehingga mereka berhijrah dan 9 13 ARTA apa 
g 1176) Maksudnya, hendaklah kamu masuk Islam dan berbuat kebaikan supa- 
ya Allah akan ganti lebih daripada kerugian kamu yang dalam peperangan itu. 
1177) Tidak heran kalau mereka berlaku khianat kepadamu, lantaran ber- 
khianat itu memang sudah jadi kebiasaan mereka dari dahulu. 
1 1781 Yaitu kaum Muhajirin. 


1179 Yakni kaum Anshar. 
1180) “Penolong” itu maksudnya, pembantu, shahabat, penssela. 


3583. 


Surah ke 8 - AL — ANFAL ' Juz ke10 





k efs t sa 2 | 
jika mereka minta tolong kepada Sila SN P massa 
kamu dalam (urusan) Agama, maka 5»... „2 AI P 
wajiblah atas kamu menolong, me- Si IFE LAS ni 


ii 


lainkan terhadap kaum. yang antara as az, sa, 
kamu dan mereka ada perjanjian, LK Ka AI, SG sA 
118032) karena Allah melihat apa-apa Gr 
yang kamu kerjakan, | Duri 


og 2, "2 Jd) 
73. Dan orang-orang kafir itu (ada- PAN Sin; 
lah) sebahagiannya penolong Man 2D Na ur 
bagi sebahagiannya; jika kamu tidak € pa el Ai TA 
kerjakan itu, ''!$') tentu akan timbul 2 


fitnah di bumi. dan (timbul) ke- L3 A 
rusakan yang besar. sa Te 

oh) 
74, Dan orang-orang yang beriman Panas v vi 


dan berhijrah dan berperang di jalan - * AH A E E NAE 
Allah, dan orang-orang yang me- naa, a. SE S 


lindungi dan menolong, adalah mereka - SI 2 | Tg a i 1 


ini orang-orang yang beriman betul- TEA P MA : 
betul: bagi merekalah ada keam-“ sing pal 
punan dan kurnia yang mulia. naa 3 
75. Dan orang-orang yang paman A 2 Aa ARA Vô 


sesudah itu, serta berhijrah dan ber- 3 
oF g 


perang bersama kamu, maka adalah BOJ AS PLAN el ser 
mereka daripada golongan kamu, ( 


P p Oo, 
tetapi kaum keluarga, sebahagiannya (Wang pala Sy P Ii K, 


Kaate berhak kepada sebahagiannya | Pu 
) menurut (hukum) kitab Allah; LN ES na 339 


Da 


sesungguhnya Allah Mengetahui tiap- LI 
tiap sesuatu. . . . a PRA 


1180a) Orang-oring Muslim yang tidak turut hijrah, wajib kamu tol6ng di da- 
lam urusan Agama, kalau ada yang mengganggu mereka, kecuali kalau pengganggu 
itu satu kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian, maka hendaklah 
kaum Muslimin yang tidak turut ninaa itu membela diri sendiri. 

1180b) Lihat keterangan Ayat 72. 

1181) Yakni kalau kamu, kaum Muslimin, tidak mau menjadi pembantu an- . 
iair sala dengan lain, maka akan timbul kerusakan yang besar buat kamu. 

aksudnya, sungguh pun mereka jadi segolongan dan jadi saudara se- 

An dn kamu, tetapi tentang pembagian harta dan sebagainya, keluargalah 
yang lebih utama dan lebih berhak. 


— 0000000 000 on00090 — 


354 


i 


Juz’ ke 10 (PEMUTUSAN — PERHUBUNGAN) Surah ke 9 


EAN 


AL — BARA — AH 


(PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) 
' Surah ke 9 : 129 Ayat 


Diwahyukan di MADINAH 


1. (Ini satu) pemutusan perhu- Fpa aa EA 

bungan dari Allah dan RasulNya $ a. PI AR ya 0 A | 

kepada orang-orang musyrikin yang sə AI 3s p yo 2 

kamu telah adakan perjanjian. ''**) G3 Ik TG Mma SA 
A pr 


2. Oleh karena itu bolehlah kamu E j 1 a Y 
berjalan di bumi empat bulan ''**), 9 PF olani 


dan ketahuilah bahwa kamu tidak KALA af a 1 
akan terlepas (dari siksaan) Allah ES Da ÁG ya 
dan (ketahuilah) bahwa Allah akan 

hinakan orang-orang yang kafir. Ge AS Olga ai 


of £ yg Er 

3. Dan nilah) satu pemberitahuan PRA a y 
dari Allah dan RasulNya kepada: «| 

manusia pada hari haj yang besar — Sia BA 
118$) bahwa Allah dan RasulNya "4 tag. RSS AE A ' 
memutuskan perhubungan dari Dang S KF Pe 
orang musyrikin; oleh karena itu, 7 nd yA P opa. o du 
jika kamu taubat maka adalah bak 319 re. 
ank 


bagi kamu: dan jika kamu berpaling, s5» 4 *Z7x - na 
maka ketahuilah bahwa Lem ida SA Ta = 6 Ng 
bisa terlepas dari (siksaan). Allah: ne 
dan khabarkanlah '' 88) kepada orang D LX. Ka Pre ja LA 
orang kafir akan 'adsab yang pedih. | Al EET 

rt 


#) Surah ini dinamakan juga At-Taubah. Surah ini tidak pakai Bismillah. 

1183) Maksudnya, ini satu. pemberian tahu dari Allah dan Rasul- Nya buat 
memutuskan perhubungan antara kamu dan kaum musyrikin yang kamu pernah 
adakan perjanjian dengannya. 

1184) Maksudnya, oleh karena itu, bolehlah kamu (kaum musyrikin) bebas 
di bumi empat bulan, karena sesudah empat bulan, kamu tidak akan dipandang se- 
bagai sahabat lagi. 

1185) Yaitu hari 'Arafah. 

1186) Yakni, khabarkanlah, ya Muhammad! kepada orang-orang kafir itu, 
bahwa mereka akan mendapat 'adzab yang pedih. | 


355 


Surah ke 9 AL — BARA— AH Juz' ke 10 





| : J « 1 
.4. Kecuali mereka yang kamu adakan a si | 
| sa Ah NI 

perjanjian dari orang-orang musyrikin, ag J Ce J £ 
kemudian mereka tidak cidrakan janji * IA 0 PN 
kamu sedikitpun, serta mereka tidak epeen f r segiti 
membantu seseorang (yang melawan » ai Ah, 7 A w TEE 
kamu), maka sempurnakanlah Be 

mereka perjanjian mereka sampai /4 202 9 Pa 22 
(habis) waktunya, karena Allah 3 Anu Aal 
kepada orang-orang yang memelihara Li. 1 z, & AN d LI 
(janji). “Gg . lela P4 . 


MALAH A Yan 
D. Maka apabila luput bulan-bulan a KU JELE O 
yang dihormati itu, ''87) maka 


8 J.’ ai” 
bunuhlah orang-orang musyrikin di LAS A Ke 
mana saja kamu dapati mereka, ! 55) 2 ALA A, 03034 Nas 
dan tawanlah mereka dan kepunglah f“ 2 7 "3 


Pe SP Aa ad ISa 
mereka, dan tunggulah mereka die #1 ARA a ME 
tiap-tiap tempat penjagaan: tetapi À 2 3 
jika mereka taubat dan mendirikan AGI ENG AL ey D 
sembahyang dan mengeluarkan zakat. 22 Saig 
maka biarkanlah mereka. karena se- nii BEAN AN SN 


sungguhnya Allah itu, Pengampun, Ge 9244 EA IN JAS A 


Penyayang. ( SUS $ 
6. Dan jika salah seorang dari musy- ALAN AON 1 


rikin minta keamanan kepadamu. , , ,” P 


maka berilah keamanan kepadanya. D Ta 0 an 3) Kran 


supaya ia dengar perkataan Allah, r 123 AN E 
kemudian sampaikanlah dia ke tempat a a Kas 2 AI ra 
keamanannya. Yang demikian (alah) 5 Nae 

karena mereka itu kaum yang tidak RA Cie EN TEA Te 


tahu. ''8?) SEFA Peka 
7. Bagaimanakah bisa ada perjanjian 4 j : Tai R TE fa 5 y 
bagi kaum musyrikin terhadap Aliah $ 

dan RasulNya ? '!'?9) Kecuali orang- Si Na At € 2 1 E T 


1187) Yaitu bulan-bulan, Rajab, Dzul-@a' dah, Dzul- Hijjah dan Muharram. 

1188) Lantaran di waktu itu kauni musyrikin lelah bersatu pada memusuhi 
dan memerangi kaum Islami. 

1189) Yakni, Kami perintah demikian, ialah lantaran mereka ita kaum yang 
tidak tahu, yang patut dimaafkan. 

1190) Maksudnya, tak bisa jadi kaum musyrikin memegang | ji yang sudah 
dijanjikannya terhadap Allah dan Rasul-Nya. 


Ng 


356 


Juz’ ke 10 | (PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) Surah ke 9 


Ka 


| orang yang kamu adakan perjanjian di- | ny ` 
Masjidil Haram ; maka selama mereka : AAN kisi SEL 2 


berlaku lurus kepada kamu, hendak- o 5 v 0 IA 20 Lu rai 
lah kamu berlaku lurus kepada mere- 5 Gs pu 


ka; sesungguhnya Allah suka kepada “ EATE ° g 
orang-orang yang memelihara (per- 4 ol NA : 
` .. ad o 

janjian ). ji E 
8. Bagaimanakah (bisa jadi mereka | 1 BA P? 81 Le 
jujur), padahal jika mereka kalahkan ; A 
kamu, mereka tidak akan perhatikan 7 P $, A 5 esaer G 
kerabat dan tidak perjanjian terhadap r e$ 9, Ipar 83 


kamu ?, mereka sukakan kamu ,4 Par Hen an 
dengan mulut-mulut mereka (saja), 383 | A S NIA 
tetapi hati mereka tidak mau, karena -J sig o3 


kebanyakan dari mereka adalah orang- j" 
orang yang durhaka. Oa AL DG 3 


9, Mereka jual ayat-ayat Allah de- 
ngan harga yang sedikit, lantaran itu Des SUN A 
mereka halangi (manusia) dari jalan- ar,a, 

Nya. Sesungguhnya jelek apa yang rA lg KANG 
mereka telah kerjakan. or o7 03 


JI 02 L 


10. Mereka tidak perhatikan kekera- | i 
batan dan tidak perjanjian terhadap J ners Jan F 


seorang Mu'min, karena mereka GALALA as AP NA , 
ialah orang-orang yang melewati batas. asi 2223 


11. Maka sekiranya mereka taubat: “GI sai, EE `) 


dan mendirikan sembahyang serta . I3 
mengeluarkan zakat, maka mereka EICI Az 5 Sa 313 


itu saudara kamu dalam Agama, | Ip. 0 
dan Kami terangkan ayat-ayat Kami (4 AI SAY Sa cza 


kepada | kaum yang mau mengetahui. SP 22 4 al 5 
8 JP 
12. Dan jika mereka pecahkan sum- vor RON BE M 


pah mereka sesudah mereka berjanji Aa ZE o7 
dan mereka cela agama kamu, mak SA Aak pn - 


perangilah ketua-ketua kekufuran itu, ya sa tas LA Ps w3 
(karena) sesungguhnya mereka itu 


357 


Surah ke 9 AL — BARA — AH Juz' ke 10 





e r j 


tidak ada sumpah bagi mereka, ''”') Pn GN Da 


supaya mereka mau berhenti. ''**) 


P 003 
13, Apakah kamu tidak mau me- 4 Si yaa SS yy 


merangi orang-orang yang sudah pecah 
kan sumpah mereka dan hendak 
keluarkan Rasul, ''??) padahal mere- J F g> sa 3 we A 
. LBL IA Pah, 
ka yang mulai (mengganggu) kamu ô 2S Ssh, 
pada pertama kali ? Apakah kamu 7 Lp apa 
takut kepada mereka ? Maka Allahlah SA Tn AH SA dan 
yang lebih berhak kamu takuti, jika 7 o Br 1. P UDA 
memang kamu orang-orang yang ber- RA KALA GA 3) Pai 
iman. i : 
14. Perangilah mereka, niscaya Allah E 
akan siksa mereka dengan perantaraan P g , 3 
kamu, dan Ia akan hinakan mereka, aa 23 net 
serta menolong kamu melawan mere- 


ka dan Ia akan memuaskan hati o V. SEM pa 
kaum Mu'minin. ' DA P ir 


15. Dan Ia hilangkan kejengkelan ' Sok e Lt 
hati mereka ( yang Mu'min ): «dan w 2 Te sela 10 
Allah “akan memberi taubat kepada “Er á E 2 Je 25 KEY 3 
| siapa yang Ia sukai, karena Allah itu, | aa 
Mengetahui, Bijaksana. 


IIo D z 
AT GG n 


Caii 


AIF 


o9 or o3 o 
-16. Apakah kamu sangka, bahwa (4) Aang ul PN ja 
kamu akan dibiarkan saja, padahal ( ig 


° 2 ð F G 
Allah belum buktikan orang-orang ° S3 / AE | Re 
yang bersungguh-sungguh dari antara EATE DE 
kamu dan orang-orang yang tidak 


menjadikan selain dari Allah dan Yis ag Sp SEa 1g RELA 9 
RasulNya dan orang- orang, Mua min Py i 

itu sebagai sahabat karib? ASA : HA 

| a a aaa A Adi a A) 

1191 Mereka tidak suka pegang sumpah dani pe rjanjian. 


. 1192 Kami perintah kamu perangi mereka supaya mereka berhenti dari me- 
mungkin) janji dan menyerang kamu. 
akni, mau mengusir Rasul dari negeri Makkah. 

1194 Maksudnya, apakah kamu sangka, bahwa Allah akan biarkan kamu so- 
belum terbukti, bahwa di antara kamu ada orang-orang yang bekerja sungguh dan 
tidak ada orang-orang yang menganggap kaum kafir sebagai sahabat baik buat n me- 
numpahkan rahasia? 


358 


Juz' ke 10 


Dan Allah Amat mengetahui apa-apa 
yang kamu kerjakan. 

17. Tidak akan orang-orang musy- 
rikin itu ramaikan masjid-masjid Allah 
padahal mereka menyaksikan kekufur- 
an diri mereka sendiri. Mereka itu 
orang-orang yang gugur 'amal-'amal- 
nya, dan dalam nerakalah mereka 
akan kekal. 


18. Hanya yang akan ramaikan mas- 
jid-masjid Allah, orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan kepada 
Hari kemudian serta mendirikan sem- 
bahyang dan mengeluarkan zakat 
dan tidak takut melainkan kepada 


Allah; lantaran itu, mudah-mudahan 
mereka jadi daripada orang-orang 
yang terpimpin. 


'19. Apakah kamu anggap hal mem- 
beri minum orang Haji dan mengurus 
Masjid yang mulia '!?5) itu, (sama) 
seperti orang yang beriman kepada 
Alah dan Hari yang akhir serta 
bersungguh-sungguh di jalan Allah ? 
Tidaklah mereka itu sama pada sisi 
Allah: dan Allah tidak akan pimpin 
orang-orang yang zhalim. 


20. Orang-orang yang beriman dan 
yang berhijrah dan yang berperang di 


jalan Allah dengan harta benda mere- 
ka dan jiwa mereka, (adalah bagi me- 


reka) 


1195) 


(PEMUTUSAN-PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 
G r JA 
DA 


87 : j 
LIS, WAOE W 


aJ Jj 2r 


SA , PN AE, 


Gan AS Ka Calg en 


SA Si 


AA 


ya 3 


ap 


NEL 
DERG, 
N Sei 
fiihs Áá 


2.2 pa 


Ca 


en tt Lana 

LA MATAN 
BA Ga LAI 

Ts Ong AI Ha s3 


BAN Sa ATAN 

LA 

BEST YA GI Y» 
r PR y 

ai Ia a 


J “1 


MA ee 


Yailu mengurus atau meramaikan Al-Masjidil-Haram secara kamu itu, 


359 


Surah ke 9 AL — BARA -- 


sebesar-besar pangkat di sisi Allah, 
dan merekalah orang-orang yang ber- 


` bahagia. 


21. Tuhan mereka menggirangkan < 


mereka dengan rahmat daripadaNya, 
dan keridlaan dan' surga-surga, bagi 
mereka di dalamnya ada m'mat 
yang kekal. 


22. Hal keadaan mereka kekal pada- 
nya selama-lamanya, karena sesungguh 


nya Allah itu di sisiNya ada ganjaran, 


yang besar. 


23. Hai orang-orang yang beriman ! 
janganlah kamu jadikan bapa-bapa , 
kamu dan saudara-saudara kamu se- 
bagai ketua, jika mereka lebihkan 
kekufuran daripada iman: karena 
barangsiapa dari antara kamu jadikan 
mereka ketua, maka adalah mereka 
itu orang-orang yang zhalim. 


24, Katakanlah : "Jika adalah bapa- 
bapa kamu dan anak-anak kamu dan 
saudara-saudara kamu dan isteri-isteri * 
kamu dan keluarga kamu dan harta 's 
benda yang kamu dapati dan per- 
dagangan yang kamu takut mundur- 
nya dan tempat-tempat tinggal yang 
kamu sukai itu, lebih tercinta kepada 
kamu daripada Allah dan RasulNya 
(dan lebih tercinta daripada) ber- 
sungguh-sungguh di jalanNya, maka , 
tunggulah, sampai Allah datangkan 
urusanNya, '!??) karena Allah tidak 
akan pimpin kaum yang melewati 
batas. 
1196) Yaitu 'adzab-Nya. 


360 


AH Juz’ ke 10 


€ | A, Lyre Pn pu 
AL Pa NS 


Sia FAN jet Yr 


WLAN 


x - Orey Kr 
ed ae 

GAY SAN YR 
peka yag 


SAS IN 


9 es 


SPALATA A Íu 


£ PRP oF 
Siéi, PrE Y v$ 
Leai 


SEA Sa 35 
ap na ba 


Pbb 
Lal ena GS Oa 


MN OE 


ô EEE Ka 2 f 


Sg ya CN An 


Juz' ke 10 (PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) Surah ke 9 





e3 y Se 5 a01 pi 
25. Sesungguhnya Allah telah tolong 3 AI aa sx YO 
kamu di beberapa banyak tempat œ, y-5 .,,,.... 
dan pada peperangan Hunain, tatkala ALA AHER Ka | 
kamu sombong dengan banyaknya ; R 1 5 Para A 
kamu, tetapi tidak berfaedah bagi s5 a ng a 2 
kamu sedikitpun, dan (jadi) sempit ea 

i i i e e2, eg P 

bagi kamu bumi yang luas itu, kemu P Ye NORI 


dian kamu berpaling sambil mundur. WAT 
! ae 
Hap 


| Jr ro P. RA 
26. Kemudian Allah turunkan ke- aya EN ala YA 


amananNya atas RasulNya dan atas a Dp 
l PX nA G T 
orang-orang Mu'min dan Ia turunkan ““ - aN Nurun AN 


bu. P r 
balatentara yang kamu tidak lihat CHAI A Ng 


dia dan Ia siksa orang-orang yang p, 7 e22 
kafir, karena yang demikian itu Aa AN Ya SAN 
balasan bagi orang-orang kafir. Cr 7, KJI 


| or” a Sele 
27. Kemudian Allah memberi taubat AA Sa FA YV 
sesudah itu, kepada siapa yang la # 1 

| A la A kea Íy: 
kehendaki, karena Allah itu, Pengam- 3 SE Pa si 

. G 'p 

vun, Penyayang. Pa an 
pun, Penyayang Pak: 


Rea j 
28, Hai orang-orang yang beriman ! GEN LINA 
sesungguhnya musyrikin itu, tidak op 22 sg PEP) 
lain, melainkan najis: lantaran itu AMS SAE 


tidak "boleh mereka menghampiri Tag peta ar KAT 
Masjid yang mulia sesudah tahun ini Haa) Aye sa j A 
dan jika kamu takut kepapaan, ''”7) oo. 27 


kl ae 
maka Allah akan cukupkan kamu dari Sg BN ol ÀA 


D IL 20) 


kurnia-Nya. jika la mau, karena sesung bsa ab DOR A s, 
guhnya Allah itu, Mengetahui, Bijak - — PES: SpA a 


5. Pi 
sana. S5 < eé A H3 aN 
aa aa aa RA r 


1197) Yakni kalau kamu takut akan dapat kesusahan lantaran kaum musyri- 
kin tidak akan datang membawa perdagangan yang jadi pokok penghidupan kamu. 


361 


Surah ke 9 


AL — BARA — 


AH Juz’ ke 10 





29. Perangilah orang-orang yang 
tidak mau percaya kepada Allah 
dan tidak kepada Hari kemudian dan 
yang tidak haramkan apa yang telah 
diharamkan oleh Allah dan RasulNya, 
dan tidak beragama dengan agama 
yang benar, dari antara orang-orang 
yang diberi Kitab, ''**) sehingga 
mereka bayar jizyah ''**) dengan 


tangan dalam keadaan merendah diri. 
1200 
) 


30. Dan berkata orang-orang Yahudi: 
“Uzair itu anak Allah”. dan berkata 
orang-orang Nasrani : “Al-Masih itu 
anak Allah”. Yang demikian itu, 
adalah omongan mereka dengan mulut 
mulut mereka, menyerupai perkataan 
orang-orang kafir yang dahulu: mudah 
mudahan Allah binasakan '?'?') me- 
reka ! Bagaimanakah mereka dapat 
dipalingkan ?'?0?) 


31. Mereka jadikar guru-guru mereka 
dan pendeta-pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain dari Allah, dan 
(juga) Al-Masih ibnu Maryam, '***) 
padahal mereka tidak diperintah, 
melainkan supaya menyembah Tuhan 
yang satu, yang tidak ada tuhan, 
melainkan Dia, mahasuci Ia dari 
apa yang mereka sekutukan ! 


1198) Yaitu kaum Yahudi dan Nashara. 


1199) 
mereka selama mereka di bawah perin 

1200) 
musuhan. 

1201) 
hal. 


IR Seidi EN 


E F 3, 


AN AAU 
LE Bae Na 
ol, 20” f 
Bap SAN ANN 3 
203 
P- 
23 D3 
2 LA CÉN AÚ a 
S OS 


na SA MIS AAA 


4 tt 


s Of o P3 AI 
Hn 


w. 


SMR? 

ena a 

Si 

PE mi 
A N Kenapa 
UU aa TA er Ta PA 33 
ELACZ a PA La, 
On PE 


Upeti atau belasting, sebagai upah menjaga keamanan jiwa dan harta 
Yakni dengan keadaan menunjukkan taat, bukan menunjukkan per- 


Perkataan yang begini diucapkan waktu sangat heran di dalam sesuatu 


1202) Heran! bagaimanakah dapat dipalingkan mereka oleh ketua-ketua me- 


reka dari jalan kebenaran? 
1203) 


362 


Al-Masih pun mereka anggap sebagai Tuhan. 


Juz’ ke 10 


32. Mereka mau padamkan cahaya 
Allah '?99) dengan 
mereka, tetapi Allah 
melainkan menyempurnakan cahaya- 


mulut-mulut 
tidak mau 


Nya, walaupun orang-orang kafir tidak 
suka. 


33. Ialah yang mengutus RasulNya 
dengan 
Agama yang benar untuk meninggikan 
dia atas walaupun 
suka. 


(membawa) petunjuk dan 


semua agama, 
orang-orang musyrikin tidak 


34. Hai orang-orang yang beriman ! 
sesungguhnya kebanyakan daripada 
guru-guru 
(Nashara), 
nusia 


dan 
memakan harta-harta ma- 


pendeta-pendeta 


dengan (jalan yang) salah, 
dan mereka halangi (manusia) dari 
jalan Allah; dan orang-orang yang 
simpan mas dan perak dan tidak 
mereka belanjakannya di jalan Allah, 
12053) maka khabarkanlah kepada me- 


reka akan 'adzab yang pedih. 


35. (Yaitu) pada hari yang dipanggang 
(harta-harta) itu atas neraka jahannam 
lalu diseterikakan dengannya akan 
dahi-dahi . mereka dan rusuk-rusuk 
mereka dan belakang-belakang mereka 


Agama Allah. 
Yakni, tidak keluarkan zakatnya. 


1204) 
1205) 


(PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


s ol OJO, 0) 


An Ogan e 
ETTE 
93, A 
Oa 

Open ah Ta 
SAS GA Pa SI 
aki Ié 
ERA! 
aaside vt 
MENGAN ES 
SL NIA II rr 


D` 


(o 


1, Ta 
aa OT 


P a3 2, Nan 


SO PERAN 


ih 


Li MINI aa | 
Ji 


5 


Pang Ea re 
LA an BS LA AA 


KIA GA 


IS teh) slogan 


Surah ke 9 AL — BARA— AH . Juz’ ke 10 


(sambil dikatakan) : “Inilah apa tZ Vni "AL okr gor eA S 
yang kamu timbun untuk diri kamu; AI o Ee 
lantaran itu rasakanlah apa yang kamu res beoz 
timbun”. aa PK 


36. Sesungguhnya bilangan bulan- |7.’ T 
bulan pada sisi Allah, dua belas AK Kis AAA Sich T 


bulan, (tersebut) dalam Kitab Allah, ' £ 71 A 
pada hari Ia jadikan langit dan bumi: ai aaa 


dari antaranya ada empat bulan yang ep 
dihormati, '***) yang demikian, ialah Na SAN le an 


agama yang lurus : oleh karenanya ELE 


| a 7 
janganlah kamu menganiaya diri kamu an 2 z ar. Aa y Ea 
dalam bulan-bulan itu, dan perangilah ES nT P 
orang-orang musyrikin seumumnya, a AA sg i 


sebagaimana mereka memerangi kamu CS SM ap 9 


dengan umum, dan ketahuilah bahwa 


„Allah beserta orang-orang yang meme- 2s Jo 2G 
Jihara diri (daripada kezhaliman). Ö'lgodel g A5 Kik TA AK 





>S DE per) 
r ne 0 | yi | 
dn aan 
37. Sesungguhnya memundurkan WG N AN ny "| rv 


(larangan) itu tidak lain melainkan 


menambah kekufuran yang dengannya | pan ah As E 
tersesat orang-orang kafir, (yaitu) na .. 


mereka halalkan dia dalam satu tahun Casa (ar UP j i, KE 
dan mereka haramkan dia dalam satu S2 


tahun (lain), buat (hanya) genapkan EAN © POF Li 
bilangan (bulan-bulan) yang diharam- (PP 22 i 


kan oleh Allah, '?9?) lalu mereka TAEAE E AIREA 
| Ai Uap AD aa Lelah 


1206) Yaitu Rajab, Dzul-@a'dah, Dzul-Hijjah, Muharram. 

1207) Di kaum Jahiliyah ada ketinggalan bekas hukum-hukum agama nabi 
Ibrahim, yaitu bahwa di empat bulan yang dihormati: Rajab, Dzul-@Ga'dah, Dzul- 
Hijjah dan Mukarram, diharamkan berperang. 

Tetapi kalau terpaksa mesti memerangi sesuatu kaum di dalam bulan-bulan itu, 
maka mereka terus kerjakan: dan kalau ditanya: "Mengapa kamu berbuat begitu 
padahal haram?”, maka mereka jawab: "Larangan Allah di bulan-bulan itu, kita 
mundurkan kebulan-bulan lain.” 

Jadi, kalau mereka berperang di bulan Muharram, umpamanya, maka di bulan 
Shafar nanti mereka tidak keluar pergi berperang sebagai (menggadia) bulan yang 
mereka telah langgar itu. 


(Bersambung di halaman 365) 


364 


Juz' ke 10 (PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) Surah ke 9 


| 
halalkan apa yang. Allah haramkan. Na an y JA a. 
Dihiasi bagi mereka amal-amal mereka E 
yang jelek, dan Allah tidak memimpin AY 9 AA 
kaum yang kafir, '?'0?) , Ti ( 
38. Hai orang-orang yang beriman ! SA LAN, YA 
mengapakah jika dikatakan kepada ., a.l 3 Fu 
kamu : ”Berperanglah dijalan Allah”, Sh t P e i 313 31 
kamu beratkan badan kamu ke bumi ? | pan HO | 
Apakah kamu suka penghidupan du- ° IN Di a5 
nia (lebih) daripada Akhirat, padahal ^, aC AE Ju <} , 3 2 PN 


penghidupan dunia terhadap Akhirat Pat ye Da 
itu, tidak lain, melainkan sedikit ? Bai sd Sayan 9 er 


AM up Ina E 


39. Kalau kamu tidak pergi ber - area Z, Ee aA s[i 
perang Ia akan 'adzab kamu dengan nd a vs 
'adzab yang pedih, dan Ia akan ganti- ° 2 rifo 
kan satu kaum yang lain dari kamu, FAE ER HA 
sedangkan kamu tidak bisa memba- 2, s J «4, 25 H 
hayai dia sedikitpun, karena Allah Lan Pang 
itu Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. 15 24, sg 
40. Jika kamu tidak mau tolong ? ren a P YSI i 


dia, '***) maka sesungguhnya Allah ^ 


2. 31 
telah tolong Dia, tatkala orang-orang Ta a5 R PE $ 1 SIA 
kafir keluarkan dia, padahal ia yang 2 BKI SA 


kedua dari yang dua, '*'*) tatkala ANGKA 3, KANG 


Lantaran itu, Allah berkata di Ayat ini: ''Menta' - khirkan larangan kepada satu 
bulan yang lain, tidak lain melainkan menambah kekufuran, lantaran memutar 
perintah yang dengannya tersesat orang-orang kafir yang menjalankan hukum ha- 
ram itu pada satu tahun yang lain, karena mereka hanya hendak menetapkan ada- 
nya empat bulan yang diharamkan oleh Allah, walaupun bukan bulan yang diten- 
tukan oleh Allah. 


1208) 'Amal mereka yang jelek itu dihiasi oleh setan, : saia dinampakkan | 
oleh setan sebagai 'amal yang baik. 
1209) Jika kamu, kaum munafigin, tidak mau tolong Muhammad. 


1210) Yakni di waktu Abu Bakar jadi orang yang pertama dan ia (Muham- 
mad) orang yang menduai dia di dalam gua, tatkala dikejar oleh sen 


365 


Surah ke 9 0. AL— BARA— AH Juz' ke 10 





o ron 


dua-duanya dalam gua, ketika ia ber- ° y o 
kata kepada kawannya : "Janganlah SAI, kan Ul Ii 
7 Pa ASL p 


engkau berdukacita, (karena) sesung- | | 
guhnya Allah bersama kita”, lalu a gps Te, 3 
Allah turunkan ketenteraman atasnya . ”-2 SAF 4 ftra 

dan Ia kuatkan dia dengan bala- 7 2 -` a a. 
tentara yang kamu tidak lihat, serta Wiz EY EIES 
Ia jadikan kalimah orang-orang kafir AN AAEN PP 


di bawah, dan kalimah Allah ialah TON, Td 
yang tinggi, karena Allah itu Gagah, $ AI Megan na 


Bijaksana. Si DaN mn 
! Ana A 


tef 


41. Pergilah dengan keadaan ringan Yu Aa ay aa u Di 3 


dan berat dan berperanglah dengan ./ se Pon 
harta-benda kamu dan jiwa kamu is Suga yeg 9 
2 Sag 


SSS AN ka LA 
lebih baik bagi kamu, jika kamu | 


tahu. OA PARI 


42. Jika seruanmu kepada satu benda | a... Ber | ag Mane EY. 
yang dekat dan perjalanan yang P B oJ, 1 

pendek, niscaya mereka'''')ikutmu 4 ieS; T E Haa Y OAC 
tetapi perjalanan itu jauh buat mereka 


dan mereka akan bersumpah dengan E 2 AA 2 RAR ra 
nama Allah : “Jikalau kami bisa, 2 


tentu kami akan keluar '?'?) bersama (an ya YA AP AS 
kamu”, Mereka binasakan diri mereka Jorre? 23 

1213) tetapi Allah mengetahui bahwa AA denga | 
sesungguhnya mereka itu orang-orang '  ,, eT ET PAPAN 


yang berdusta. CITA KJ eta! ok AN j A 


43. Allah memberi ma'af kepadamu, + ? ,' . 4 r 

mengapakah engkau idzinkan mereka, ~=” ai a Ka EY 
) sebelum nyata bagimu orang- ,,., pepnana Gg ID” 

orang yang benar dan (sebeium) 1 EE ESN CNE PD 


engkau tahu orang-orang yang ber- FS 


dusta ? ESA] MEIE |, (Tg 


1211) Kaum munafikin. 

1212) Yaitu keluar turut pergi perang. 

1213) Mereka binasakan diri-diri mereka dengan berdusta. 

1214) Yakni mengapa engkau, ya Muhammad! ben izin kepada mereka yang 
lemah aa itu buat tidak turut pergi perang? 


di jalan Allah, karena yang demikian, 


Juz” ke 10 — (PEMUTUSAN- PERHUBUNGAN) Surah ke 9 





| : ; 4 31 P. 

44. Orang-orang yang beriman kepa- < 53) SN p 
| da Allah dan Hari kemudian, tidak “77” 

“akan minta idzin kepadamu, (buat 


| | 
mundur) daripada berperang dengan 2” y uan 3: AS La ta 


harta-benda mereka dan jiwa mereka, 


47 4 
karena Allah Mengetahui orang-orang a Wet Wu D 


yang berbakti. 4 PERAN 23 Sam 
45. Hanya yang akan a idzin “ AN BALA tO 
kepadamu itu, ialah orang-orang yang 7 

aan DU 
di dalam Lettu mereka DERDE IA La an mi $ 


VW 922. (AD A3 235 | 
46. Dan kalau mereka mau kalai “Xi Sela 
'lade H 
1215) tentu mereka akan sediakan Yr Y GAY 3! 5; “ | 


baginya persediaan, '?' 8) tetapi Allah . 7 | , S AN ENS 4 EA 
Ng ol 
o 


tidak suka mereka keluar: lantaran 


itu, Ia halangi mereka, sambil dikata- - - ja pera $ 

"kan : “Tinggallah kamu bersama pg AAS NA Pe 
orang-orang yang tinggal”. Fe) ARAI 
47. Kalau mereka keluar bersama "Ce MU . Y f o AS ey 
kamu, !?!8) tidaklah mereka tambah f d 


untuk kamu melainkan kerusakan, » T ,. “ É 
dan mereka akan bersegera masuk AS yas j 2 YA 


antara kamu sambil mengadakan fit- , 02 4 ,'27.” £ - 5 3? PER ed», 
nah buat kamu, lantaran di antara ON Dg Ati 
kamu ada orang-orang: yang suka 


dengarkan (hasutan) mereka, tetapi SANA Saji pa sg 
Allah Mengetahui orang-orang yang | 


zhalim. 


1215) Yaitu keluar pergi perang. 


1216) Kalau mereka yang munafig itu mau pergi berperang bersama orang- 
orang Islam, tentu dapat mereka sediakan bekalan. 


1217) Lantaran mereka tidak mau turut berperang, maka Allah sebabkan 
mereka tidak keluar, dan seolah-olah dikatakan kepada mereka: “Tinggallah kamu 
bersama orang-orang penakut dan bacul yang tinggal, tidak turut berperang.” 


1218) Kamu, kaum Muslimin. 


367 


Surah ke 9 AL — BARA — AH | Juz’ ke 10 


48. uh ereka telah ada- ov PN aa (2149 | 
48. Sesungguhnya mer € Í. 2 A Ch 


kan fitnah lebih dahulu, dan mereka Ai 
bolak-balikkan urusan-urusan bagimu, “7 - A N Er LN Aa aa 
1219) sehingga datang kebenaran dan CPI sA d3 


ID 


nyata urusan Allah,'”'”) sedangkan m AS glog CA a 


mereka tidak suka. p 
PERA 


49. Dar di antara mereka ada yang o 3 An ea P 
berkata : "Idzinkanlah aku (diam) Jot 28 AI £a 
dan janganlah fitnahkan daku”. !*7') | 

Bukankah dalam fitnah mereka telah MASA Aa a 
jatuh : ? '??2) dan sesungguhnya p TEPIP 
jahannam itu akan melingkungi orang- - K AERA SI 
orang kafir. Tj - y ig 

50. Jika kebaikan mengenaimu, (hal Oi KAA O» 
itu) tidak menyenangkan mereka; dan pod oby Í 7 


jika kecelakaan mengenaimu, mereka “3 D gas dmna Ch 2 
berkata : "Sesungguhnya kami telah 


menjaga diri kami lebih dahulu”, Es 
dan mereka berpaling dalam keadaan papa TASE oe a 
girang. 103 A b Sp 


51, Katakanlah : "Tidak akan me- 
ngenai kami, melainkan apa yang Aa O) 
telah ditakdirkan oleh Allah bagi --- 4“ 6 I 

se pan SS 


kami: Ialah penolong kami dan kepada 
Allah-lah hendaknya orang-orang 


Par" RALAT P : K 
Mu’min berserah diri”. o i 2 A NFAY 
52. Katakanlah : "Bukankah tidak 2 olrre 
kamu tunggu-tunggu buat kami, me- Yi BERA Or 
lainkan salah satu dari dua kebaikan? PER 


Sye a A7 
1223) sedangkan yang kami tunggu- WN IK SEKEN SS 
tunggu buat kamu ialah supaya Allah f 


Lana) Mereka bikin kusut urusanmu. 
1220 Yakni terus menerus mereka membikin fitnah hingga kelihatan hal ke- 
benaran Islam dan ternyata urusan Altah, yaitu agama Islam, bagi 'umum. 

1221) Seorang dari kaum munafigin berkata: “Janganlah amu, kaum Islam, 
unjukkan kepadaku harta benda dan perempuan-perempuan yang akan dapat di- 
tawan di dalam peperangan, karena aku sering terfitnah dea an perempuan.” 

Ia. berkata begitu, tidak lain, melainkan untuk melepaskan diri daripada pergi 


Aa 


per 
1? 2) Pura-pura mereka berkata: "takut fitnah,” padahal mereka tukang ke- 
St Day alam fi 
23 akni kamu tunggu-tunggu dan harap-harap kedatangan bahaya atas 
kami, padahal yang kamu tunggu-tunggukan buat kami, tidak lain me! lainkan satu 
dari dua keuntungan: kemenangan atau rampasan perang. 


868: 


Juz’ ke 10 (PEMUTUSAN —-PERHUBUNGAN) Surah ke 9 


kenakan kamu 'adzab dari sisiNya iwan Ka LN 
atau (kenakan 'adzab) dengan (peran- “7 

taraan) tangan-tangan kami, oleh TP #15 Yo 

karena itu, tunggulah, (karena) sesung- gn 3 CRT r pisi 


guhnya kami (juga) tunggu bersama- 83 F o 
sama kamu”. Tn Oya jin AG! 


53. Katakanlah :  ”Belanjakanlah Úa BEA 5 or 


(harta kamu) dengan ridla atau dengan 


terpaksa, tetapi tidak akan diterima 6 3 Ka 4 ot am 
dia '?'?9) daripada kamu, karena se- pe“ 


sungguhnya adalah kamu kaum yang Me 
melewati batas”. ERA Ma 


.. A Un 

| o 2gp ILOA og, ae 
54. Dan tidak ada yang menegah asit X T 
daripada diterima belanja-belanja me- pgr l KAA 


reka itu ''**) melainkan karena aU SN 
mereka tidak percaya kepada Allah “ 


dan RasulNya, serta tidak mendiri- Sh La 1 tar 3A 4), Sr f : 


kan sembahyang, melainkan dengan 


Ot 


keadaan mereka malas, dan tidak „<J Sia ) gaai d g aa 
mereka belanjakan, melainkan dalam P 
keadaan mereka terpaksa. S A y) 6 oi 5,3 


033 TER. 


55. Oleh karenanya, janganlah meng- ieii BEN 00 


herankanmu harta-harta mereka dan Np T a p PPEP 
anak-anak mereka, (karena) sesungguh 47 $ Z PERAK 

nya Allah hendak menyiksa mereka | t: Aad sate. Dag Ly DT 
dengan {harta dan anak-anak) itu 


A sry 
dalam penghidupan dunia (ini) dan GH ENI 


supaya hilang jiwa-jiwa mereka, 21, ?, TUE 
sedangkan mereka di dalam kekufuran. A a 

0 #07 
56. Dan mereka bersumpah dengan Sela KA: 4 
nama Allah bahwa sesungguhnya me- Ara Ló 1 21 
reka dari golongan kamu, padahal 275 o 303, TA . BG, ' 
mereka tidak dari (golengan) kamu, a Ni 3 
tetapi mereka itu satu kaum yang Sy y 
penakut. 





1224) Yakni tidak akan diganjari kamu selama kamu tidak jadi Muslimin 
yang ikhlas dan belanjakan harta dengan ikhlas pula. 


1225) Lantaran terpaksa, ada juga kaum munafik belanjakan hartanya untuk 
keperluan Muslimin, tetapi Allah tidak anggap dan tidak akan beri ganjaran, lan- 
taran mereka tidak beriman. 


369 


Surah ke 9 AL — BARA — AH Juz ke 10: 


57. Jikalau mereka dapat tempat “5 An OV 


berlindung, atau gua-gua, atau Dep Si 
lobang) tempat masuk, tentu merek a KTI y : mser Vi: 
(lobang) p as a | Hg) A D 


berpaling kepadanya dalam keadaan “ 
PE EAE. 


mereka bersegera. | a A L Pry 
o 3 o 
58. Dan sebahagian dari mereka ada | 4 PARA aa g OA 


yang mencelamu. tentang shadaqah 


(zakat): yaitu, jika mereka diberi | $ g> SAPT yd KAA 


sebahagian daripadanya, mereka me- 


rasa senang, dan jika tidak diberi 1? 108 01. pe 2. 
sebahagian dari padanya, '”””) tiba- Cu ul ana) 
tiba mereka marah. 2o Lozo? 


£ 
Sat E) 
59, Dan alangkah baiknya jika mere- Iu 3 KEA 
Ô 
ka ridla dengan apa yang Allah dan pa Pe 35 â 


RasulNya berikan kepada mereka a 4 Er 0322 JI | 
sambil mereka berkata : “Cukuplah j 3 "ayang 3 Ah 


Allah bagi kami; Ia dan Rasulnya akan “MA DES À Sen 
beri kepada kami. kurniaNya; se- 


Aol, 
sungguhnya kepada Allah-lah kami ANE AI aa 
menuju”. 

0 35, 
60. Shadagah-shadagah itu 1537) A” 3 AERE E HG : 


tidak iain, melainkan untuk fakir- 

fakir dan miskin-miskin, dan pengurus GG o | - TA Zir eGA 
pengurus shadaqah, dan orang-orang AR a 
yang dijinaki hati-hatinya, '''“) dan 10390 

untuk merdekakan hamba-hamba, dan Mural 3 ARE AAM 
orang-orang yang berhutang, dan 


(keperluan) di jalan Allah, dan orang ZY BA Ai 


orang pelayaran; (yang demikian itu) Z% An Bu r 

satu kewajiban dari Allah, karena ^” a A RA 

-Allah itu Mengetahui, Bijaksana. ra 3 å i 
DET- 


1226) Maksudnya, tidak diberi zakat itu lantaran bukan ahlinya atau lantar- 
an ada yang lebih patut diberi. 

1227) Shadagah-shadagah di sini, maknanya zakat. 

1228) Yaitu orang-orang yang diharap akan masuk Isiam dan orang-orang 
yang baru masuk Islam. 


370 


an 


Juz’ ke 10 = (PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) Surah ke 9 


II o Š 
61. Dan dari antara mereka ada SST TESIR qi 
(orang-orang yang menyakiti Nabi ,g EII, 5. Z, 
sambil mereka berkata : ”Ia itu BO ADI saja ea 
pendengar”. '???) Katakanlah : "(Ia o p ofo oz yg) 
ah L Te 


itu) '***) pendengar kebaikan bagi p ka 33l 


kamu, ia beriman kepada Allah dan $ PE o K ai o oye e2, 
(percaya) kepada orang-orang Mu'min, Patah SA 2 
dan (adalah ia) satu rahmat bagi , a i Ó 
orang-orang yang beriman dari antara H A Cr. 
kamu”; dan orang-orang yang me- eo J 7 oa 

i | 
nyakiti Rasulullah, adalah bagi mereka 45 Jan OFERT 


'adzab yang pedih. 


Se) 
62. Mereka akan bersumpah dengan s5 Sena Ir 
nama Allah kepada kamu untuk me- 


3 ol 05 Zr J JA 
nyukakan kamu, padaha! Allah dan a oo pa (ai ° Jang A19 
RasulNya lebih patut mereka sukakan. 20 o 3 D 
jika (betul-betul) mereka beriman. DALA gp 0 BAN 

Ia, IL agen), 

63. Tidakkah mereka tahu, bahwa , Ba AA Ai NT 
barangsiapa melawan Allah dan Rasul ““, g4 527 ge” 

| p - Pa aS PAI | 
Nya, maka sesungguhnya adalah bagi- 3 4) c) aJ giung AN 


nya neraka jahannam, dengan keadaan L ; WE ATES PE ZAR 
7 reyi ( : ba 


yang kekal dalamnya ? Yang demikian 
itulah kehi besar. Aa PPA Pee 
itulah kehinaan yang besar ei ç A 


jr 

64. Orang-orang munafik itu takut, 47.43. sak f 1 £ 
kalau-kalau akan diturunkan atas dio 2 y Pe k 
mereka satu Surah yang mengkhabar- e s, era LI et? 
kan mereka tentang apa yang ada — U ah Organ 
dalam hati mereka. Katakanlah : , 1 4 o3 Sera g? 
“Perolok-olokkanlah, karena sesung- AA Oo An IS SA Tt 
guhnya Allah akan lahirkan apa yang | j VRON 5 
kamu takut”. ) WA Bri 

1229) Yakni Muhammad itu orang yang suka mendengar dan membenarkan 
sualu menurut lahirnya. 

1230) Ia itu: Muhammad itu. 

1231) - Maksudnya, hai Muhammad! katakanlah kepada mereka: "Hai kaum 
munalig! teruskanlah perolok-olokkan kamu terhadap agama Allah dan ayat-ayat- 


Nya, karena kamu mau atau tak mau, Allah akan turunkan Ayat menerangkan apa 
yang di hati kamu yang kamu takut terbuka rahasianya.” 


371 


—— PAK EN ha 15 


——— 


~ =.. mw ——— 
ng 


Surah ke 9 | | AL — BARA — AH” 


~ 
pans 





Juz’ ke 10 





oher ea 


65. Dan jika ad bertanya kepada s5 pe Asa UÍ “193 


mereka '???), tentu mereka akan to) ola 

jawab : "Kami hanya bergurau dan La Taoa naa 
bermain-main”. Tanyalah : "Apakah , DATA AA , 
(patut) Allah dan ayat-ayatNya dan ex a) gas a ASI 
RasulNya kamu perolok-olokkan ?” | PUAN 5 
66. Jangan kamu tunjukkan alasan, 424 49 GL 021 o$ 11 
1233) (karena) sesungguhnya kamu Ei "a 1 
telah kufur sesudah beriman. '??4) .. SAP pa 

Jika Kami ma'afkan segolongan dari 4 da HI, al 
kamu, tentu Kami akan adzab se- e 324 Li, yoo TA, 


golongan (lain), karena adalah me- add L Aas "ma IA 
reka itu orang- PRADE yang berdosa. | so 233 


1235) | Ud pt se 

1 2 4 y ù 2? 
67. Laki-laki yang munafik dan pe- BEN Ke, SATA a 
rempuan-perempuah yang munafik, sag KUN 
sebahagian dari mereka (sama) dengan Le PA u TANYA 4 TT 
sebahagiannya, '***) (yaitu) mereka e Jes é 3 07 84 
surah (manusia) berbuat kejahatan rA HA 939 SA KA, 
dan larang (mereka) dari mengerjakan “e 203 2. 


kebaikan, dan mereka genggam tangan BN, a Ari As c) graai) 
mereka: 123 7) mereka lupa kepada | | P 3 
Pp P. 


Allah, Lantaran itu, Allahpun lupa- ? i A WU 4 NE A A 
kan mereka. '*?*) Sesuzgguhnya Í OP eta 


munafigin, adalah orang-orang | Gg „Éh 

yang melewati batas. 

68. Allah telah janjikan bagi laki-laki KT) 1) AS res 9 1A 

dan perempuan-perempuan yang MU- 7327,” 
| 

nafik dan orang-orang kafir akan LS 19 ELAP 


1232) Ya Muhammad! kalau engkau | bertanya: "Mengapa kamu memper- 


P 


| olok-olokkan ayat-ayat Allah ...... 


1234} Janganlah kamu un njukkan alasan buat menutup kesalahan kamu. 
yah ng kamu telah nampakkan kekufuran sesudah kamu nampakkan 


1235) Di dalam kaum munafik itu ada yang boleh dimaafkan, karena tidak 
berat kemunafikannya, dan ada yang tak boleh dimaafkan, karena terlalu sangat 
merusak ketenteraman. 

1236) Yaitu golongan munafik yang keterlaluan. 

1237) . Yakni tidak mau belanjakan harta di dalam kebaikan. 

1238). Maksudnya, Allah tidak akan unjukkan rahmat-Nya kepada mereka. 


312 





Juz' ke 10 (PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) Surah ke 9 . 





neraka jahannam dengan keadaan AA Ona SA. A 
mereka akan kekal padanya; ia itu F, Pr pr, p 2502 ena 
(ganjaran yang) cukup bagi mereka: SAS IYA Aa ? 
Allah mela'nat mereka: dan adalah | 

bagi mereka 'adzab yang tetap. aa 


69. Seperti orang-orang yang sebe- 41 Pe Ko KIS - G6 14 
lum kamu; '!???) adalah mereka lebih “, a 53 Da Pa 
kuat daripada kamu dan lebih banyak Yi au 3 333 g La IS 
harta dan anak cucu: oleh karena itu, ijti” 

mereka telah bersenang-senang dengan (H4 i BMA gann Kah G15 Y Hr 9 
bahagian mereka, maka kamu pun te- r IL o2 02,02 9 
lah bersenang-senang dengan bahagian SL ss Shan 
kamu sebagaimana bersenang-senang e S” , 


orang-orang yang sebelum kamu de- PAPERO 

ngan bahagian mereka !24°)} kamu nd sai p 
telah permainkan seperti (permainan) DAH K a 9 7 ANA 
yang dipermainkan oleh mereka:!?”1) 7 Yaa z 


mereka itu orang-orang yang gugur "4 33 


Ai PA 

YA 
'amal-amalnya di dunia dan di Akhi- pang S3 iy na ó 
rat; dan mereka itulah: orang-orang 3 3 7 r gs 


yang rugi. 

2 yg 
70. Tidakkah telah datang kepada . 
mereka khabar orang-orang yang se- 3 Ve A vs 
belum mereka, (yaitu) kaum Nuh PA o Lo 
dan 'Aad, dan Tsamud dan kaum Kuda Pada 


Ibrahim dan penduduk-penduduk AU PAKAN Tan anu n. 
ne 5 PS 
Mad-yan dan negeri-negeri yang sudah Org i5 Ss 3 


dibinasakan ? Telah datang kepada 8 4 A31... z.“ slip 5 
mereka rasul-rasul mereka dengan o 2 7 
(membawa) keterangan-keterangan, PAVING J ep 

1242) karena tidak sekali-kali Allah 


1239) Yakni, perbuatan kamu, hai kaum munafik! sama dengan perbuatan: 
orang-orang munafik yang dahulu daripada kamu. i 
1240) Kamu dan orang-orang dahulu yang sejenis dengan kamu telah guna- 

kan harta benda dan kekuatan buat kesenangan masing-masing. 
1241) Maksudnya, kamu telah permainkan pesuruh-pesuruh Allah dan Aga- 
ma-Nya sebagaimana permainan yang dipermainkan oleh orang-orang dahulu itu. 
1242) Tetapi mereka tolak dan permainkan, lalu Allah binasakan mereka. 


373 


Surah ke 9 : AL — BARA — AH Juz' ke 10 


Ji 
menganiaya Mereka: tetapi mereka, IK AO, redr A dahi 
telah menganiaya diri mereka. 


YA pa an ng Aa 


71. Dan orang-orang Mu'min laki- Sapa Maan y! 
laki dan perempuan, sebahagian dari , es, TE TEEF 
mereka, adalah penolong bagi seba- V9 oas AS 

hagian, mereka menyuruh kerjakan , A 54 PATAH 
kebaikan dan melarang dari perbuat- Kn ska, 
an jahat, serta mendirikan sembah- 3," ta era Jen 
yang dan mengeluarkan zakat, dan Erat "2 Fan) 
ta'at kepada Allah dan RasulNya; #1447. 2 036 4 gf j 
mereka itu Allah akan beri rahmat, A DAN 2s. SI A 


karena Allah itu Gagah, Bijaksana. yaya 
.. Pa 


Ma 


V d yA «3 

72. Allah telah berjanji kepada Sapta i PAS E A vr 
Mu'minin laki-laki dan perempuan , 

akan surga yang mengalir padanya ga; Sa Ata 
sungai-sungai, hal keadaan mereka se a: 
kekal padanya, dan tempat-tempat San = ea (ag PJ 
yang baik dalam surga yang kekal, D. « 
sreg, Ba oa na Gan t gie mes 
lebi sar. ang demi itu Nat Ino, 3? 
satu kemenangan yang besar. | YNA 10) AT, 


73. Hai Nabi ! perangilah kafir- AE sate? Sen vr 
kafir dan munafik-munafik, dan ber- 

laku gagahlah atas mereka, dan Ae a CA SARI 
tempat mereka ialah jahannam, dan Sa a ng F 
jelek tempat kesudahan itu. KA . 33 tar Page AA 4 


74. Mereka akan bersumpah dengan REAN TP vé 
nama Allah, bahwa mereka tidak 


berkata ! 243) padahal sesungguhnya Laug a Far ab w 


sar 


1243) Yakni, sebagian dari mereka akan bersumpah, bahwa mereka tidak 
mengeluarkan perkataan kufur. | 


374 


Juz' ke 10 | (PEMUTUSAN—-PERHUBUNGAN) Surah ke 9 


.mereka telah lahirkan kalimat kufur, dl), 
= dan mereka kufur sesudah mereka HA aa 


Islam; dan mereka mau apa yang / ! 21 H 
mereka tidak bisa dapat; dan mereka Aa SIN 

tidak benci, melainkan karena Allah Ú pa P , P 
dan RasulNya kayakan mereka '***). MA ahad era 5 a ae 
dengan kurniaNya. Tetapi jika mere- œo De da desa 
ka taubat, adalah baik bagi aga ~y AAA Da sa 

dan jika mereka berpaling, sů TEA AAN a 
akan. 'adzab mereka dengan ps tis ad padan Ia 
'adzab yang pedih di dunia dan +27 Pn 
Akhirat: dan tidak ada bagi mereka i 99 FSI NE 
pembantu di bumi dan tidak ada afi: 
penolong. | Pe a 8 9 Bie E, 


75. Dan dari antara mereka ada 4 EE IPR a NB 
orang yang berjanji kepada Allah : DEA 22 
"Sesungguhnya jika ia beri kami & AA 
kurniaNya, tentu kami akan sede- AREA 
kahkan dan tentu kami jadi daripada P au ; 
orang-orang yang baik-baik. EAn HG 


76. Tetapi tatkala Allah beri kepada 4) ad ya AK - G ys 
mereka kurnia-Nya, jadilah mereka s ci : P 

bakhil pada (mengeluarkan )-nya dan 4,*”. 2. *4” ANA P: $ 
mereka membalik: belakang dalam ga YAN 

keadaan berpaling. 


| BA AK. E D 
77. Maka Allah sebabkan adanya ~ 


oo” 


nifag dalam hati mereka sampai Cais AN TA dls g- Pt 


hari mereka bertemu Dia, lantaran z 


mereka’ menyalahi janji Allah yang EE PE e | 
mereka telah janjikan (kepada)- Nya Ubi “3 agan TA. 15 HAMA 


dan lantaran mereka berdusta. Ogah - APAA 
78. Tidakkah mereka tahu, ERA iig ai VA 
Allah mengetahui rahasia dalam me- 47 MW UU 
reka dan omongan rahasia mereka, AA ST A DESER 
dan bahwa Allah itu amat mengetahui PEN. AA 
perkara-perkara yang ghaib ? ga 


1244) Mereka benci dan dengki kepada kaum Islam lantaran Allah dan Ra- 
sul- -Nya telah beri kurnia yang cukup dari rampasan perang dan lainnya. 


375 


Surah ke 9 00000 AL— BARA — AH Juz’ ke 10 . 


| | | “i LIS 

79, Orang-orang yang mencela kaum Gasa AIRT SA GI v4 
Mu'minin yang bersedekah Amar Ur 3 | 
kemauannya sendiri dan yang tak da- $ coli dn, Ic A: ot Aa 
pat (bersedekah) melainkan sekedar 3, Fan oa Á RP 
kekuatannya, serta mengejek-ngejek E 2 Yi IN KAN 17 
mereka itu, Allah akan balas meng- pa ; a | “nara At 
ejek-ngejek mereka, dan adalah bagi 4 Sit gia S 
mereka 'adzab yang pedih. !?45) Par Bang 





G Lo oZ yole 
A lis na 
o 8 PRA CAN 2 3 
80. Mintakanlah ampun bagi mereka yA 4-33 | x LA 


atau jangan engkau: mintakan ampun p e ap oho, Lake osr 


bagi mereka.! ? 46) Jika engkau minta- Ipa TM sea ul 

kan ampun bagi mereka (walaupun) , “, oy% P ais PA 
tujuh puluh kali, maka tidaklah GN: à ah Ia 
Allah akan ampunkan mereka: yang , 
demikian itu, karena mereka tidak à Pey ATS RA "32 L 
percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, A 7S V. 

dan Allah tidak - akan memimpin : AAN 

kaum yang melewati batas. eka 


| P + led Aa A 83 Ly 3 e, 4 
81. Orang-orang yang ditinggalkan Pe a & AI 
itu girang dengan ketinggalan mereka y? 2 GL iJ osr ^ A : 
di belakang Rasulullah, .!?47)karena EEF AK ag À 


(memang) mereka tidak suka berjihad Me laa KÁ Ah AH f ; 


dengan harta-harta mereka dan diri- 
diri mereka di jalan Allah, dan mereka | aJi 
j TESSIN deg 


1245) Yakni lantaran ada satu keperluan mengirim bala tentara, maka Rasul- 
Allah minta derma dari sahabat-sahabatnya. Ada yang kasi banyak, dan ada yang 
beri sedikit, hingga ada yang derma segantang, dan ada yang separoh dari hartanya 

Hal ini. diejek- ejek oleh kaum munafikin. Orang yang berderma banyak itu, 
mereka katakan ria' (mau dipuji), dan yang berderma segantang itu, mereka ber- 
kata: "Apa faidah segantang buat Allah dan Rasul-Nya?” 


1246) Maksudnya, maupun engkau mintakan ampun ataupun tidak, maka 
Allah tidak akan beri ampun kepada mereka. 


1247) Orang- orang munafik yang tidak turut perang Tabuk bersama Rasul- 
Allah itu bergirang. 


376 


Juz’ ke 10 ' Da A Surah ke 9 





berkata : '***) “Janganlah kamu g, 4, ETERIK 


pergi waktu panas”. Katakanlah És Alo 6 AR 
1249, 3» 2: 4 
) ”Apii neraka lebih panas lagi,” j 5 48 Tg 3 
jika mereka mengerti. SW Sa 


. 6 3 2 d EA pg A 7 
82. Maka hendaklah mereka tertawa 4S W3 ORSA 


sedikit dan hendaklah mereka me-. ,, Han ad nu ab 

nangis banyak, '***) sebagai balasan Og Sl Pu HES EX 
bagi apa yang mereka telah usahakan. 

83. Maka sekiranya Allah kembali- ak 21447 Sa Ar 
kanmu kepada satu golongan dari S 


antara mereka, '**') lalu mereka 3 Ga Asa 


minta idzin kepadamu buat keluar, 109 ghaol IIL a E 


1252 e. H 

) maka katakanlah : “Kamu 
tidak akan keluar !?5?) bersamaku Tab jg ohig Pp 
selama-lamanya dan kamu tidak akan ERE. 
memerangi musuh bersamaku, karena ne Per PA 
sesungguhnya kamu telah suka duduk „77 “12” 2738 ào 2e 2e 
1254) mula-mulanya; oleh karena itu, 85533 Ia ma S3 
duduklah (sekarang) bersama orang- aa zje 35.5 


orang yang tinggal” Au (ea i Laal 


| pe 2 

84. Dan jangan sekali-kali engkau PEA PAS At 
sembahyangkan seseorang dari mereka , Pa 

yang mati dan janganlah engkau ber- ng Pena Sy f VERAY 
diri atas kuburnya '**”), karena se- srg 


sungguhnya mereka itu, tidak peraya 1 s3 P 
kepada Allah dan RasulNya; A Kajs a) g Ga 
mereka mati padahal mereka Asi &J 


orang yang melewati batas. FE (9 


1248) Mereka hasut kaum Muslimin dan juga kaum munafik dengan perkata- 
an: "Janganlah kamu turut pergi perang di dalam musim panas yang begini keras.” 


1249). Firman Allah kepada Nabi s.a.w.: "Katakanlah kepada kaum'itu .......” 

1250) Biarkanlah mereka tertawa sekarang sedikit, karena nanti mereka me- 
nangis banyak. 

1251) Jika engkau kembali ke Madinah dan bertemu segolongan dari ari 
munafigin. | 

1252) Yaitu keluar pergi berperang lantaran mereka lihat ada kemenangan 
bagi kaum Muslimin. 

1253) Keluar ke medan perang. 

1254) Yakni tidak turut pergi berperang. 

1255) Maksudnya, jangan do'akan. 


377 


Surah ke 9 5 AL — BARA — AH > Juz’ ke 10 


, Ig 3I gu ta’? P | 
85, Dan janganlah mengherankanmu Zn 19 All NY 5 A0 
harta-harta mereka dan anak-anak 
MP ADA A AA AA 


mereka, karena sesungguhnya Allah Gen Aj A z 
hendak -siksa mereka dengan itu di »2,, 55244 co, 4 
dunia, dan (Ia hendak) supaya hilang a SD “Ng 
jiwa-jiwa mereka padahal mereka . 

kufur. | | 233 6 
86. Dan apabila diturunkan satu IK YE Tg 

Surah (bahwa) hendaklah kamu ber- P ja AS 3 li 
iman kepada Allah dan berjihad agas Ta AG GAD 


bersama Rasul-Nya, maka orang-orang “ 7S PSA A y 
rp 


yang kaya dari. antara mereka minta $ 2. A É ji K s Sl , 


idzin kepadamu sambil mereka ber - 
kata : ”Tinggalkanlah kami, bersama 4 ? / Y RARS Te 
orang-orang yang duduk, 39 Penan Pena iuias 





87. Mereka suka supaya mereka x Fara SUA N 
(tinggal) bersama-sama orang-orang $ TEA 

yang tinggal ??57) karena telah Ae NAN 

ditutup hati mereka, lalu mereka tidak NOIR LN o Sy 
mengerti. SEN 


294A BE 
88. Tetapi Rasul dan mereka yang KASI SS AA 
beriman bersamanya, berjihad dengan , T Tante Pn 
harta-harta mereka dan jiwa-jiwa me- AB ui L aa 
reka, dan mereka itu akan mendapat £ nA 71, 
beberapa kebaikan dan merekalah SNI pr Aase 
orang-orang yang berbahagia. 3 A 2 M 33 ud: 1, ' 


89. Allah telah sediakan bagi mereka s $ Sa a Te Aq 

surga-surga yang mengalir padanya “7 Tia 1 

beberapa sungai, hal keadaan mereka | AA 70 1S “3 Aga $ 

kekal padanya; yang demikianlah ke- . AAN wm 
P or? 


menangan yang besar. Laga 53 


90. Dan datang orang-orang yang Cu TYE AUA 483 4: 


1256) Mereka minta izin buat duduk, tidak turut perang. 


1257) Yaitu perempuan-perempuan, anak- anak. dan orang-orang yang tidak 
kuat. 


378 


Juz' ke 10 (PEMUTUSAN—-PERHUBUNGAN) Surah ke 9 





teledor dari antara Arab-Arab gunung, - - £ ,,5- - 

supaya diberi idzin kepada mereka 1-19 30 FFA] SA 
1258) tetapi tinggallah orang-orang / “07 sz + j., 
yang mendustakan Allah dan Rasul- Aga pp NA Sean 
Nya !?5°) akan mengenai orang- 0 Jo PF HN Lina I. 232 
orang yang kufur dari antara mereka KANAN sp 

satu adzab yang pedih. $: , Lae 

£ p 


91. Tidak ada kesalahan '?80) atas Yg PEN qi 


orang-orang yang lemah dan atas 2 o,o 
orang-orang yang sakit dan (juga) Y Ga TOTE i Jé 
tidak atas orang-orang yang tidak E, 3 pa 
mempunyai sesuatu buat dibelanja- HK FA CO) Dika v sit 
kan, apabila mereka ikhlas kepada , > P TN Pu: 
Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan (de Ú dagang dil a 
atas '**') orang-orang yang berbuat I 
baik; dan adalah Allah itu Pengam- 4) S 
pun, senyayang, ba 29°23 
TP Data 
p g Ore Pa Lp 
92. Dan tidak (ada kesalahan) atas s) “Il, 131 LAN: ar 
orang-orang yang tatkala datang ke- Id eri kep 2 
pada-mu, . untuk engkau beri kepada | ra 1. N SE 0 IN 0 
mereka kendaraan, (lalu) engkau ber- P 
kata : ”Aku tidak dapati kendaraan 0/22 0⁄7 ogag a PP 
yang akan aku berikan kepada kamu,” (ea Kis 
Mereka berpaling sambil mata-mata Yi 2. a Li. 3 æ 
mereka mengalirkan air mata, karena ah Th ET 
dukacita, bahwa mereka tidak mem- Pan STA 
punyai kemampuan yang mereka Ohh. Uo 
(bisa) belanjakan. Sera 


2 


1258) Yakni orang-orang 'Arab gunung yang mulanya tidak turut perang lan- 
taran ada halangan, bukan lantaran nifaq, itu datang minta izin supaya diterima 
mereka turut perang lagi. 


1259) Maksudnya segolongan lain dari kaum munafik yang mendustakan 
Allah dan Rasul-Nya itu, tidak datang kepada Rasulullah. 

1260) Yaitu tidak disalahkan. 

1261) Yakni tidak ada jalan buat disiksa orang-orang yang berbuat kebaikan. 

1262) Maksudnya, tidak disalahkan orang-orang yang tidak turut perang lan- 
taran tidak ada kendaraan, perabot atau bekalan, sedang mereka telah datang ke- 
padamu meminta bantuan itu, tetapi engkau tidak beri, lantaran tidak ada, lalu 
mereka berpaling sambil menangis. 


379 


Surah ke 9 | AL — BARA — AH Juz’ ke 11 


| peg AI Gir 2 

93. Hanya ada jalan atas '***) 2x4)! Sab ag: ay 
orang-orang yang minta idzin kepada- , » P eros, NR 
mu, '?89) padahal mereka kaya; AA Ae 

mereka suka, supaya mereka tinggal ,,,, te! NS & o EKS KN 
bersama orang-orang yang tinggal, F - 

| ) lalu Allah tutup hati mereka, Kes <y : H 

tetapi mereka tidak tahu. Ojokad Al FAZ AN 


Juz’ ke 11 ASS Si. LA 


2 err E 
. 94, Mereka akan tunjukkan ‘udzur Pa BA At 
kepada kamu, tatkala kamu kembali DIRLA 
kepada mereka.'* ** ) Katakaniah:”Ja- D P9 KY RE 


ngan kamu tunjukkan udzur; kami LIP, PPY 
tidak akan percaya kepada kamu, ka- DS MAPAN SA Ab 





+ 


rena sesungguhnya Allah telah terang- Gady zi 9 

.kan kepada kami hal-hal kamu; dan "3 na 1 CAN 
Allah serta Rasul-Nya akan buktikan aga V3 AN Sr 
'amal kamu: kemudian kamu akan di- ERE Ld 


kembalikan kepada Yang mengetahui SA Danga D gap Ru 
barang ghaib dan yang hadir, lalu Ia ° KE sek aa 
akan khabarkan kepada kamu, apa Las 

yang kamu sudah kerjakan. 


sg + 
95. Mereka akan bersumpah dengan aha da 40 


nama Allah kepada kamu apabila ka- KAN APO | 
mu kembali kepada mereka, !? 67) su- i 2 AN AA 
paya kamu berpaling dari mereka: 0. 3 D oS JA e H 
1268) lantaran itu, berpalinglah dari jera LA go | 
mereka, karena sesungguhnya mereka #2». 4 , 32, 03 4% 
itu kotor, dan tempat kembali mereka Ip kel a 
(ialah neraka) jahannam, sebagai balas- Sa 

an bagi apa yang mereka telah usaha- IS 


kan. 
sis be 


96. Mereka akan bersumpah kepada pe en CO AE AS | 


kamu, supaya kamu suka kepada me- IN 
reka; maka kalau kamu suka kepada E KA a : 
mereka, sesungguhnya Allah tidak su- YG ANU bea Sa o% 


ka kepada kaum yang melewati batas. bal AS at p sa 


1263 Hanya boleh disalahkan. 
1264) Minta izin buat tidak turut perang. 
1265) Yaitu perempuan-perempuan, anak-anak, orang-orang tua dan yang 


lemah. 
1266) Yakni setelah AA ga u kembali dari peperangan, mereka akan unjukkan 
Nan apa sebab mereka tidak turut pergi perang. 
1267 3. Yakni, kembali dari peperangan. 
1268 Ampunkan mereka. . 


380 


Juz’ ke 11 (PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) Surah ke 9 


97. Orang-orang Arab gunung lebih EE Lagi Ki EK D ARS av 
keras (dalam) kekufuran dan ke- 


#0JI (21 ey ya or 
nifakan dan lebih pantas tidak me- Les, Sai a 


ngetahui batas-batas yang diturunkan 2 ae 1g eJ San 
oleh Allah *kepada RasulNya, tetapi “AN OI 
Allah Mengetahui, Bijaksana. Go KC Pa ia FA 


98. Dan sebahagian daripada orang- a , 2 siis a AA 
orang Arab punung, a yang anggap | FA pa 

apa yang mereka anjakan itu J PERLA 
.sebagai denda, '***) sambil menung- Aa gaya SALA : KV 
gu peredaran zaman atas kamu: « (2 
1270) atas merekalah (akan jatuh) PSA 2515 
peredaran jelek: dan adalah Allah 


, é 
Mendengar, Mengetahui. SA 


I? 
99. Dan sebahagian daripada orang- RA SAI 243 14 
orang Arab gunung, ada yang percaya 
kepada Allah dan Hari kemudian dan A IAI rd 19 2 a, 
menganggap apa yang mereka belan- Pp LA o n 
jakan itu sebagai bakti di sisi Allah EN < 2 SI Ia Las 
dan sebagai do'a dari Rasul,'?'') 7 ; 
Ketahuilah, sesungguhnya yang de- "INI 1 TA f 
mikian, satu bakti bagi mereka; e 3 Ja Be f 
Allah akan masukkan mereka dalam 2 IIA. 0of2 OA OA 
rahmatNya, karena sesungguhnya AN Ama po AA 
Allah itu Pengampun, Penyayang. $, -G634 71 £ 3 


EA) 


a Pera sal | 
100. Dan orang-orang yang terdahulu ÍD Ja 3Y Í AAA ve 


yang mula-mula dari antara Muhajirin E zo AE 
dan Anshar '?7?) dan orang-orang 4 51 PI 


- . P a Pra Nee 
yang turut mereka dalam kebaikan 3) | L TE UIN, Mp 


1269) Lantaran terpaksa atau lantaran tidak ikhlas, 

1270) Mereka menunggu-nunggu kamu ditimpa oleh bahaya. ' 

1271) Yakni sebagai salah satu jalan buat mengharap do'a dari Rasul untuk : 
kebaikan mereka. 

1272) Yaitu orang-orang yang mula-mula berhijrah dari Makkah ke Madinah 
dan orang-orang yang mula-mula jadi pembantu Nabi dan kaumnya di Madinah. 


381 


Surah ke 9 | | AL—BARA— AH Juz' ke 11 
2,38 pd 
itu, Allah suka kepada mereka dan Sa AN GS, 
mereka suka kepadaNya, serta Ia p dg 3 
sediakan bagi mereka surgasurga Uta LA KA Pe 19 
yang mengalir padanya beberapa , ı 2 
sungai, dengan keadaan mereka A3 Has aa KENA 
kekal padanya, karena yang demi- AT er 
kianlah kemenangan yang besar. | sad 
101. Dan di antara orang-orang 5, KAN yee G. 
sekeliling kamu dari Arab-Arab gu- 2 | 
nung ada beberapa munafigin, dan ANN AO 
(begitu juga) sebahagian dari pen- os 94 e24 f u ai 
duduk Madinah; mereka telah biasa data JL 
| di dalam kenifakin. Engkau tidak ° 4 4 757, 037 J1: 104 
tahu mereka. Kami kenal mereka. Da : 
Kami akan 'adzab mereka dua kali, PEN DI 
kemudian mereka akan dikembalikan 7 ng 
kepada 'adzab yang besar. | a 


A ES E Sd 


102. Dan yang sebahagian lainnya ' e p Jo 31,3 KS TAAT pY 


mengakui akan dosa-dosa mereka. ng T P 
Mereka. campurkan 'amal yang baik Dai Sh GE PL OAATA P3 
dengan yang jelek. Mudah-mudahan , ? fy PEES IET EE 


Vet 


Allah ampunkan mereka, karena se- Sa PALA gl 
sungguhnya Allah itu Pengampun, Gas e An Je AN 
Penyayang. PA TaS aa 

| | # pr 

103. Ambillah dari harta-harta G1 A PATEE er 
mereka sedekah-sedekah yang engkau w oo ah NE: 


— bersihkan mereka dan sucikan mereka I 03 e 
dengannya, '?7?') dan do'akanlah 137 F Ang A 
mereka, karena sesungguhnya do'amu A BY e 


(adalah) satu ketenteraman bagi mere- AOE T s3 < 
ka, karena Allah itu Mendengar, Ma ama Hg 
Mengetahui. “z 


1273) Yaitu ambillah zakat dari harte munafikin yang bertaubat, sebagaima- 
na engkau ambil dari kaum Muslimin, supaya mereka jadi bersih dan belajar ikhlas 
dengan mengeluarkan zakat itu. 


382 


Juz’ ke 11 (PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN)” . “umh ke 9 
ESEK APP 


104. Tidakkah mereka tahu, bahwa PX KN ESA yt 
“Allah menerima taubat dari hamba 2 ser, AS p J 
hambaNya dan Ia mengambil sedekah- 4S 3 Ida ad AS yi Ka . 
sedekah, '?74) dan bahwa sesungguh- TEKANAN ji 
nya Allah itu, Ialah Penerima taubat, ` 

Penyayang? | | LA 
105. Dan katakanlah : ”Beramallah, Feat Siang j; 1-0 
aa BUN Ain A AKOR 
Mu'minin buktikan 'amal kamu: dan aia "903 gaan | Li 
kamu akan dikembalikan kepada | 

Yang tahu barang ghaib dan barang SA JEI Si 


yang hadlir, lalu Ia terangkan kepada */ Se SA . 3 Ś y 
kamu apa yang kamu sudah kerjakan: 5 yan 
106. Dan orang-orang yang lain' *”*) LOL D r Dr, 

itu dimundurkan kepada urusan Allah AN C) ge pa VA ra 1 
2276) maupun Ia 'adzab mereka y 032:4 03317937Z 


ataupun Ia beri am ampun kepada mere- LN LA ta | 
ka,karena Allah itu Mengetahui, Bijak- . Ca Sol? TA , rap 
sana.. Aa 2 San br 
10V Dan (begitu juga) mereka yang 17 og Ja A £ - | 
adakan masjid untuk mengganggu, daa Fa Ae o. afs Lv 
karena kufur dan untuk memecah- 0.9 55 E 

belahkan Mu'minin dan sebagai tem- LES 5b 


pat intipan bagi orang yang dahulu TAI o 220 A 
telah memerangi Allah dan RasulNya, Pa Sa Ka yg Eiaha 
tetapi mereka akan bersumpah : 4-4. EREET 
”Tidaklah kami maukan, melainkan 204 prt 15 ha 
kebaikan” !?77) padahal Allah saksi- sorro %7 
kan, bahwa sesungguhnya mereka itu, EA Íi Aa o! ad; 
orang-orang yang berdusta. ETA E A E AA NP, 
Jk OI Agas 
1274) Yakni zakat untuk dibagikan kepada yang perlu dapat bantuan. | 
1275) Maksudnya, ada beberapa orang munafik yang tidak menampakkan 
` penyesalan dengan terang atas perbuatan mereka yang salah. 
1276) Yakni, supaya jadi pelajaran, mereka itu perlu diboikot oleh kaum 
Muslimin, tetapi hal batinnya diserahkan kepada Allah. 
1277) Maknanya, kami bikin masjid itu tidak lain melainkan buat kebaikan: 


Masjid yang didirikan oleh kaum munafik itu telah dapat aii aran Masjid Dlirar, 
yakni masjid yang berbahaya atau yang mengganggu. 


383 


` Surah ke 9 . at AL “BARA —AH ` Juz’ ke 11 





108. Janganlah engkau sembahyang 3 > iss RI sy i: A 
padanya selama-lamanya, (karena) Da aka 


masjid-mu) yang didirikan atas en IJs onn ata 


(dasar) taqwa pada aan, Pa. ade, 84 Lg 


lebih patut engkau sembahyang pada- 5 A3 j | 
nya; di dalamnya ada heberapa JUa ur KA Rio IS 
orang laki-laki yang suka supaya LA Kg aa A 1. 
mereka jadi bersih: dan Allah suka “-." 

kepada orang-orang yang bersih. Lu = 3 


28 PA? aa 
109. Maka apakah orang yang diri- et ya MAN kb 7 
kan pendirian (masjid )nya atas (dasar) faz, 2. 
tagwa kepada Allah dan (karena) Kuil ), 3 AS Gn IAI 
keridlaanNya itu, lebih baik, ataukah 2 Me 
orang yang dirikan pendiriannya atas Gaga Kuala e 
tepi jurang yang dalam, lalu pendirian 


itu membawa dia jatuh ke dalam api pe 3x LA pe 3 A 
' neraka ? Dan Allah tidak akan pimpin 7 


po" 


orang-orang yang zhalim. 2 "iI SN IL ip 7 br 4 


PEG | 


| 333 PLP PI Pe Pur 
110, Senantiasa pendirian mereka PN ba We 
yang mereka dirikan, (jadi) ragu-ragu - Aa bsa ` 
dalam hati mereka, kecuali (apabila) pai VU Da Bh eh tJ a 2) 


hancur hati mereka, !?7?) dan Şo Ta FEIEN 
Allah itu Mengetahui, Bijaksana. Sa AN, Pe » A3 


111. Sesungguhnya Allah telah mem- LA £ € HAN Hi 
bei dari Mu'minin jiwa-jiwa mereka or 7 TT 


dan harta-harta mereka dengan (ba- (Asa NG Ka di 
lasan) bahwa adalah bagi mereka AN 


surga, (yaitu hendaklah) mereka GA sai Al 2G, 
berperang di jalan Allah, lalu mereka nan 


membunuh dan terbunuh, sebagai HE BA ASI Pi 


satu perjanjian yang benar di tentang 
itu (yang tersebut) dalam Taurat dar. 51, nis | 3 CE Lai AANE ti F 


1278) “Kecuali (apabila) hancur hati mereka” itu maksudnya, bahwa saia 
an mereka akan tetap sampai mereka mati. ` 


384 


Juz’ ke 11 CET AN PERHUBUNGAN) . Surah ke 9 


8 ps Veda 
Injil dan” dan Qur'an: karena bukankah SO LAI, 


tidak ada yang sempurnakan janjinya 2 eZ NP 
lebih daripada Allah ? Lantaran itu, aiai Ba SEE 
bergembiralah dengan perjanjian kamu , D 


ae 


Oo, tfs Ê T J 8, 
yang kamu janjikan kepadaNya, kare- 21534 Lagu SIN gua 
na yang demikian, ialah bahagia yang A pol AI 0,7 
besar. : o A à | Ká yaa 

3, 
112. (Yaitu) orang-orang yang ama laa LAN Na 
bertaubat," yang beribadat, yang me- - *J G3 oI AN 
muji, :279) yang mengembara 1280) SA a Ae 


yang ruku’, yang sujud, yang menyu- Je i 7 3 N 

ruh berbuat kebaikan, dan. yang me: AA YA SF ka 
larang daripada kejahatan, dan yang , 487 & n 12a) 
menjaga batas-batas (larangan) Allah, sidh, Ae Bea En 


dan gembirakanlah Mu'minin. w , lay Ka 
.. T Au 
ca MAR Pi 


113. Tidak boleh Nabi dan orang- a nata a. ME 
orang yang beriman, mintakan ampun IRS ayun 22a sar, 
bagi musyrikin, walaupun mereka itu.» ag ) aaa 
kaum kerabat yang hampir, sesudah o7 e. 
terang bagi mereka, bahwa mereka =e SA Us 56 
(yang musyrikin) itu ahli neraka. ' ə 2 Nan SA 
. | Pa GN 
114. Dan tidaklah ada istighfar - IJ are DAN AK TT 
1281) Ibrahim buat bapanya, melain- $ P wp Mg 
kan karena perjanjian yang ia janjikan ? Gila 2 s ie, 
kepadanya; tetapi tatkala ternyata i Pig neh j pa SALA Gp NA 
baginya, bahwa bapanya musuh bagi 4“ 2 EA 1713 
Allah, maka ia berlepas diri daripada- i D3 18 5 api A 
nya; sesungguhnya Ibrahim itu, pe- e 7f EN PANAS 3: a | 
ngasihan. sabar. eta ol Ba Wal 


115, Dan tidak sekali-kali Allah me- v '. hu Z 
A pr sesuatu kaum, sesudah Ia 

pa mare kecuali setelah Ia te- a 37 a Gres T 8 gar 
tane kepada mereka apa yang PA Ph YE 3) 


x 


Gn 


AS ag 10 


1279) Yakni memuji Allah. | 
1280) Yaitu mengembara di jalan Allah pada mengembangsaan agama-Nya. 
1281) Permintaan ampun kepada Allah. 


385 


Surah ke 9 . AL-BARA-AH Juz’ ke 11 





aI rA 2 KP, IPAE 
mereka mesti jauhi (lalu mereka .£ E MEA 4 KV 
langgar), karena sesungguhnya Allah ^ Aya HL 
Mengetahui tiap-tiap sesuatu. 5 o i 
AIII gN joe 


116. Sesungguhnya Allah, bagiNya- Sasa LL APE 11 
lah kerajaan langit dan bumi : Ia 3. a 
menghidupkan dan mematikan, dan -> TOY ATA A at 
tidak ada bagi kamu selain dari Allah, I 

penjaga dan tidak penolong. 


ls 


Merana 

22 A A lapt 
117. Sesungguhnya Allah telah KKG AS a MY 
ampunkan Nabi dan Muhajirin dan 7 i Ta e 3? 
Anshar yang ikut dia pada waktu LN, ASN was 
kesusahan, sesudah hampir terbalik Us UH z7 a Ara APA $) 
hati segolongan dari mereka, '***) j- f Na 


kemudian Allah terima taubat AN, SH ye er gt na ge et 


karena sesungguhnya Ia Pengasih, 9 | A séi De. 
Penyayang kepada mereka. EE se A 
LET. 7. 


Lag ore 


118, Dan (Allah ampunkan juga) 1 pa TENET | 
tiga orang yang ditinggalkan '***) CEEE A5 9 NA 


hingga di waktu sempit bumi ini bagi 9 817 e 
mereka, !?8%), padahal ia begitu SN Ta Sa 
luas, dan sempit (pula) atas mereka 4 .,” ka 203 
hati mereka, '***) serta mereka S5 03 LA Ja 
sangka, bahwa tidak ada tempat - D sa Pa , 330 
lari daripada Allah, melainkan kepada- GAT CO) Pa a 
Nya; kemudian Allah terima taubat Fa Dok 

mereka, supaya mereka kembali (ber- ea KAI AG Ca 
buat baik): karena sesungguhnya 

Allah, Ia-lah Penerima taubat, Penya- 5 


3 et 
yang. AEAN ji EP ANN 


1282) Yakni hampir terbalik mau mundur dari peperangan lantaran terlalu 
payah. 


1283) Yaitu tiga orang dari Anshar yang ketinggalan, tidak turut pergi pe- 
rang, bukan lantaran nifag, tetapi dengan lain sebab. 


1284) Lantaran diboikot oleh kaum Muslimin. 
- 1285) Yakni mereka duka cita sangat. 


386 


Juz’ ke 11 (PEMUTUSAN-—PERHUBUNGAN) Surah ke 9 


Pe 
119, Hai orang-orang yang beriman ! Pen Id A < Gii ną 
berbaktilah kepada Allah dan masuk- 


lah dalam golongan orang-orang yang CARS NA 
— benar, 
Orf al 2 
. 120. Tidak (patut) penduduk Madinah AA $ saga Yr. 
dan orang-orang yang sekeliling mere- e? , 7... 
ka dari Arab-Arab gunung, ketinggal- < Ik 
an dari Rasulullah '?88), dan tidak SEN Ga SA 


(patut) mereka jauhkan diri Haa a PPP 394 un Jir us 
daripada dirinya. Yang demikian o Ier 


(ialah) karena tidak akan mengenai | Ck ” a oÉ 
mereka dahaga dan tidak penat dan Go? Ha i ža" 
tidak lapar di jalan Allah dan tidak ENHA KEUNE e SL 
mereka menginjak tempat yang bisa ` Pe 9 
membikin .orang-orang kafir marah an ANEH Ou fs MEPE DU 3 


dan tidak mereka dapat apa-apa ke- 7 a 
payahan dari musuh, melainkan di- “ ASA oy 7’ 41 
tulis bagi mereka, lantaran itu, (gan- 2 Ea Up 2 24 


Ps CA YA 


jaran) 'amal yang shalih, karena se- 3, TA A SUA 
sungguhnya Allah tidak sia-siakan 


ganjaran orang-orang yang berbuat GN A 1 3 A e J 


kebaikan. 5 
A f a A3! 


j | : 2, oh 
121, Dan tidak mereka belanjakan dpn Ane Í 
satu belanja yang kecil dan tidak beat dad FEAT 


yang besar dan tidak mereka melintas 4 £ 2 2 IA ai Saja 

satu lembah, melainkan ditulis an C | y SEN EK 9 

jaran!) bagi mereka, karena Allah mau 2 y 42 01 SA 

balas mereka dengan (balasan) yang AR ed ES C5 NI 

lebih baik dari apa yang mereka 5 B S AE P ay 

kerjakan. Oran D a 
soss’ 


122. Dan tidak patut orang orang 13 NI SK L, LAI 
Mu'min . keluar semuanya. YA BAN sk as 


Tetapi alangkah baiknya jika E WA SA 3S ASK 


1286) Ketinggalan dari Rasulullah: Tidak turut perang bersama Rasulullah. 


1287) Lantaran ada celaan atas orang yang tidak turut perang, maka di 
waktu ada peperangan, walaupun kecil, semua kaum Mu'min pergi perang dengan 
tinggalkan Rasulullah di Madinah. 


387 


Surah ke9 AL — BARA — AH Juz' ke 11 


sebahagian (sai a) dari Hap: -tiap golong- of» 
an dari an (saje Aa mereka mene- 23 aka an 
rima pelajaran tentang Agama, '?88) 4 TA AA Par 7. 

lalu mereka ancam kaum mereka apa- '2 L DESIN n 
bila mereka kembali kepada mereka 54 07 ag E 


1289 s E : « D e o 
) supaya mereka bisa hati-hati! O9 4s ot a) Uya A 
23) bt i 4 a 


1290 
) 


123. Hai orang-orang yang beriman ! KL ra Éy KÉ AK 
perangilah mereka yang sekeliling 4 ag Sa 
kamu dari kafir-kafir, dan hendaklah ÉS sa pe FS 


mereka dapati ada kekerasan pada ? Aa / P 
kamu; dan ketahuilah, bahwa sesung- aksi 19 uk Si KeS ð 


guhnya Allah bersama orang-orang 


f 
yang berbakti. !??!) CE n 2 Ai S 


124 Dan apabila diturunkan satu « 1 KA TERZI 
Surah, maka dari antara mereka (yang Aa EA 2 


Lg, 3 3 
munafik), ada yang bertanya !?°2) : 4? 4" rezala” 
"Siapakah dari antara kamu yan g Da 7a dsi 2 ea Mara 
ditambah imannya oleh (Surah) ini i ta 
Maka adapun orang-orang yang ber- Per SA CW eka 
iman, bertambahlah iman mereka, 4 oI, 8407 08/7 oo, 24 
sambil mereka merasa girang. Haa bab 


125. Dan adapun orang-orang yang cà at {7 Yo 
dalam hati mereka ada penyakit,!?”?) MAA Oni G 


maka bertambahlah kekotoran atas ' o as. a A 3 Sy 
kekotoran mereka itu, '??4) dan 3 Ang, AA 
mereka mati, padahal mereka tidak - FO 

percaya. 93 A AN Yura: AA) 


# osag PEA arg 


126. Dan tidakkah mereka perha- MD ain pi 4 SHST rif WA 


1288) Yani supaya mereka yang tinggal itu bisa menuntut 'ilmu dari Nabi. 


1289) Yaitu untuk beri peringatan kepada kaum masing-masing apabila ma- 
sing-masing kembali ke desa atau ke negeri sendiri. 


1290) Hati-hati dalam menjalankan Agama. 


1291) Maksudnya ialah berbakti pada menjalankan perintah-perintah Allah 
tentang memerangi kafir-kafir itu. 


1292) Bertanya dengan cara mengejek-ngejek. 
1293) Yaitu kaum munafik dan kafir. 


1294) Dengan kedatangan Surah itu bertambah kekufuran mereka, lantaran 
demikianlah sifat hati yang dengki. 


388 


Juz’ ke 11 (PEMUTUSAN-PERHUBUNGAN) Surah ke 9 


tikan, bahwa mereka dicoba '***y Lx 31 2014 Au 

pada tiap-tiap tahun, sekali atau dua y Da 3 ST CKA 
kali, kemudian mereka tidak (juga) . GSI 297 2 G3 
mau taubat dan tidak mereka mau Aa sa 

ingat ? HA 23 o 

127. Dan apabila diturunkan satu PEA a 13 La. 
Surah, maka sebahagian dari mereka 8 , o sI or LT 
melihat kepada sebahagian (sambil Id wang Dg GÙ 5 
berkata) : '***) "Adakah siapa-siapa Tg PA 


. 22, 
) Kemudian 3 ra PA KN ja 1 


melihat kamu ?” 1297 

mereka berpaling pergi. '??") Allah » 2444 027 of PERLA 

palingkan (pula) hati mereka, karena L o4 AS AR DN? 

sesungguhnya mereka itu satu kaum AS ARA N Gs 4, 
- yang tidak mengerti. Os Y Ps? 

128. Sesungguhnya telah datang | an Ia Aan: NYA 


kepada kamu seorang Rasul dari aZ. p fo o 4, A 
antara kamu; berat baginya apa yang poe PIAR \ 


kamu susahkan; '???) (ia) sangat AA eae T An . 
inginkan kebaikan bagi kamu; (ia) 2g Meh 5. i N s” A 

1 , a = p g Pa - d J P 
pengasih, penyayang kepada Mu'minin FS 998) 


129. Maka sekiranya mereka ber- > « “ TIA a 
paling katakanlah : “Cukup Allah Ni Sasa A Dub 14 


bagiku, tidak ada tuhan melainkan 2 pd S | 
Dia; kepadaNya-lah aku berserah diri, D AI! A Ya 


dan Ia itu Yang mempunyai 'arsy | PA DA 
yang besar. RE LAI pg 





1295) Coba dengan bahaya perang, kesusahan, lapar dan sebagainya. 


1296) Lantaran Nabi bacakan, maka sebagian dari mereka melihat sebagian 
sambil berkata: ” Adakah siapa-siapa melihat kamu?” 


1297) Pertanyaan itu ialah pertanyaan orang yang hendak tinggalkan tempat 
itu dengan tidak diketahui oleh kaum Muslimin. 


1298) Yakni kalau kebetulan tidak ada orang Islam memperhatikan mereka, 
keluarlah mereka dari tempat yang Rasulullah bacakan Surah itu. 


1299) Rasul itu merasa susah dan payah apabila ada kesusahan menimpa 
kamu. 


— 0000000 000 o000900 — 


389 


Surah ke 10 | YUNUS — Juz' ke 11 


(AN 
$ JJ 
Pa s 


YUNUS 
. (YUNUS) 


Surah ke 10 ; 109 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- ED ie 


nyayang. | 
f A 
SESI SA Sih | t 
1. Alif Lam Ra’ *) Ini Ayat-ayat > ” 5 


dari Kitab yang bijaksana. 


8 
# 
| 


Pop AS 
2. Apakah manusia heran, bahwa Eaa gl If, i Y 
Kami telah wahyukan kepada seorang 


laki-laki dari antara mereka, yaitu: sal ARPE aja md! 
” Ancamlah manusia, dan girangkanlah Fo Is 

orang-orang yang beriman bahwa bagi Ó : Pen KIA A Si s 
mereka ada persediaan kebenaran f L7 15 


1300) pada sisi Tuhan mereka.” Orang $ AA MIE pa Kor vs 
orang kafir itu berkata: ” Sesungguh- dy ( 3D, An 


nya ini £ satu ahli sihir yang nyata.” 7. IA P. yaa Na A 
| skuha 3,3 4 

3. Sesungguhnya Tuhan kamu itu SE | | ` T 

Allah Yang menjadikan langit-langit 15, £ Aji 

dan bumi dalam enam hari, kemudian - A5 9 Sa A OF 

la: bersemayam atas 'Arsy, mengurus a G “19 LX 

urusan-Nya, tidak ada siapa pun yang AP Je bela 55 Ke 

bisa menolong, melainkan sesudah SA! AT SAY pa | pe 


A , 


izin-Nya: Itulah Allah, Tuhan kamu, IA = F o7 A 

lantaran itu, sembahlah-Dia; maka | 4k Ai 3 Ay To 

apakah kamu tidak mau ingat? 43 pg p 
KEN RAN 


*) Aku, Tuhan yang melihat. 
1300) Persediaan kebenaran: Ganjaran baik bagi 'amal yang mereka telah se- 
diakan untuk diri-diri mereka lebih dahulu. 


Juz' ke 11 (YUNUS) Surah ke 10 
ge ‘2 S èr 
AEA ORRAT- I 
yang benar; sesungguhnya Ia jadikan = iin aD ia a% ! 
p , ao g’ 
iman dan yang mengerjakan amal salih |. nai CREIA A Es 
poer 7 
dak percaya, adalah bagi mereka mi- Sa “i ita e)! 4 
rang dan bulan bercahaya, dan Ia ten- , 
PPT daa TA Da Ya 
perhitungan: tidak Allah jadikan itu ALA Ce das gal 
? 7 £ 
6. Sesungguhnya di tentang pertu- |" W AAI a 


ir 
4. Kepada-Nya-lah tempat kembali OENES D pt dal £ 
kamu sekalian sebagai perjanjian Allah » / A 
makhluk, kemudian Ia kembalikan dia »/v' , *.7 2 00, 44. D 
ana , A IE: 0 ARI 
1301) untuk Ia balas mereka yang ber- a | 3 $ pena 
“1, . # rd 
dengan adil; dan orang-orang yang ti- Pal agan ay ot, 
a 31 
numan dari air yang mendidih dan sy s pc 1 gta. a > 
adzab yang pedih, dengan sebab me- Pegi AN 1 YERA 
reka telah kufur. Ig ssr E 
aS 
G 2 3; a 
5. Ialah Yang jadikan matahari te- “fp JL GA o 
pda gD arn, | 
tukan perjalanannya !?02). supaya J; : ETWA Ma 
kamu tahu bilangan tahun-tahun dan ~” 
semua melainkan dengan kebenaran wa? Zee "AU 217, 
1303). Ia terang-terangkan tanda-tan- SNI 203 AN GA 
da-Nya bagi kaum yang mau tahu. soies 01, 33 geI 
Oa a 
karan malam dan siang, dan di tentang 7 Sa P Ga ana 4 
apa yang dijadikan oleh Allah di langit Iye! 3 Aa Ga L 4 3 


-langit dan di bumi, ada beberapa tan- ea ya aa ya 
da bagi kaum yang mau berbakti. 2 ) gA T på) ae LP DU 


P yank LL 
7. Sesungguhnya orang-orang yang DAT Ip N Sai Yy 
tidak percaya akan pertemuan Kami, 4%,» 


204 s0 LA 2g 
1304) dan suka kepada penghidupan Y UYY UI SUSU pg 
dunia serta tenteram dengan-nya. dan |. 5 Ll t $ GES 


orang-orang yang lalai dari (memikir- s 3 
kan) ayat-ayat Kami t É) A L 


1301 Ia kembalikan dia jadi tanah buat Ia bangkitkan dia pada hari Kiamat. 
1302) Perjalanan bulan. 
1303) Yakni ada gunanya, bukan sia-sia | 
1304) Yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan dengan Kami 
buat menerima balasan masing-masing. 


201... 


Surah ke 10 YUNUS | Juz’ ke 11 





é 
16, "3 
8. (Maka) mereka itu, tempat mere- A y7 BU SA a A 
ka ialah api neraka dengan sebab apa - s’ g 
yang mereka telah usahakan. 5 : | Kar Ve 
+. p 


4 t3, 
9. Sesungguhnya orang-orang yang s, NN i pa Td PX 3 4 
beriman dan mengerjakan 'amal shalih 7 
Tuhan mereka pimpin mereka 1205) 8 Neha so t 
lantaran iman mereka; mengalir dekat 2” e: Pa kpe piae n 


mereka beberapa sungai di surga-surga , Aku .- Sg ? "G2 era 
r’ 


kesenangan. 


10. Do'a mereka dalam (surga-surga) GY uaii a (ag 5 1s 

itu, (ialah): "Maha Suci Engkau, hai ç Sg 

Tuhan!” dan pujian mereka padanya: 3 Tg 4 3. ý n 25, Tani 

“Sejahtera!” dan akhir do'a mereka: ( J | 
i” y 


”Bahwa sekalian pujian kepunyaan 4 wa A ; 
Allah, Pengurus bagi sekalian makh-” ” y eats Ai 


luk.” BIS 


11. Dan kalau Allah bersegera (meng: 4 PGA LA IP. 25 5 f 


kabulkan) bagi manusia (permintaan) 


kejahatan '***) sebagaimana mereka. '4| - ^ 

terburu-buru meminta kebaikan, nis- Aa neri be w ANA 

caya dihabiskan ajal mereka. Tetapi 5 oJ Yg Gy 25 ss 7 
Kami biarkan orang-orang yang tidak Ogan pena 
percaya kepada pertemuan Kami itu TEPP PERE 
bingung di dalam kesesatan mereka. 9 Ae : Kera AKI 


12. Dan apabila kesusahan mengenai v “1 4 ERAY f 
2 Y 
manusia, ia berdo’a kepada Kami sam- a SAN T 


bil berbaring atau duduk atau berdiri; VUE 
maka tatkala Kami hilangkan dari- V3 1 FTA ailis 


23 
padanya kesusahannya, ia berjalan se- f pp 5 DAU SA se 8 
olah-olah ia tidak pernah berdo'a ke- 535 
pada Kami buat menghilangkan kesu- J5, f TEZAK ie 
sahan yang mengenainya; demikian- Mog yanng 
lah dinampakkan baik kepada orang- , sj n K AA - 


orang yang melewati batas itu apa Opa ya" Haa 
- yang mereka kerjakan. 


1305) Ke surga. 

1306) Ada segolongan dari kaum kafir berkata: Hai Tuhan! jika Qur-an ini 
benar, maka turunkanlah atas kami hujan batu.” Do'a ini kalau Allah kabulkan 
dengan lekas sebagaimana keinginan mereka tentang terkabu! permintaan yang 
baik, niscaya mereka sekalian telah habis mati. 


392 


Juz keli | | (YUNUS) Surah ke 10 





13. Dan sesungguhnya Kami telah bi- * aa Sa 32 Tu KAA | KF 2 
nasakan beberapa kaum sebelum 


3J A gf A "o o | 
kamu, tatkala mereka berlaku aniaya, aa ny 4 PA Apa 
dan telah datang kepada mereka ra- 2.7 ty J 


sul-rasul mereka (dengan membawa) rii 2 SEA J) 
keterangan-keterangan, tetapi mereka ,, 


tidak mau percaya; demikianlah Kami e Af & pr Íy ge pe TA 
balas kaum yang berdosa. 20 e2? 
14. Kemudian Kami jadikan kamu 


a | NE, “pa ina 
pengganti di bumi sesudah mereka uji sebatas 
untuk Kami buktikan bagaimana 


Pee Aa 
— kamu bekerja. | DAS SL pa Ag 


“15. Dan apabila dibacakan kepada |% SÚA o a A ia 
mereka ayat-ayat Kami yang terang- A7 ta J 


terang, maka orang-orang yang tidak ÍJ j p-> Ak Ca Ái JG na 
percaya kepada pertemuan dengan , '4 


Kami berkata: "Bawalah Qur'an selain Ag ah SSI | 
x ini atau gantilah dia.” Katakan- Arak J Ar 


: "Tidak ada hak bagiku akan me- daa Ac SI II 
e, dia dengan kemauan diriku « 


sendiri, karena aku tidak ikut, melain- NI FEE Slp ioia | 
kan apa yang diwahyukan kepadaku. ,,””,', 


Sesungguhnya aku takut — jika aku BALI AN DU 
durhaka kepada Tuhanku — 'adzab en ML LA ADE 
Hari yang besar. Jk vera (a P 


16. Katakanlah: “Kalau Allah mau, Ag Ed 

tentu aku tidak bacakan dia kepada , jeki S | H 
kamu !?207) dan tidak Ia tunjukkan 4 A9 Ab SN; 
(Qur'an) ini kepada kamu; sesungguh- z 93a? 
nya aku sudah tinggal di antara kamu JSS bali A ihá 
satu masa yang panjang sebelum ini; ° “ pa Es 


tidakkah mau kamu fikirkan?” !?**) | ©) TEE Xl 


1307) Maksudnya, bahwa aku bacakan @ur-an ini kepada kamu adalah de- 
ngan perintah Allah. Lantaran itu, kalau Allah mau supaya aku tidak bacakan dia 
kepada kamu, tentu aku tidak bacakan. 


1308) Yakni, fikirkanlah, adakah pernah aku berdusta kepada kamu? 


Surah ke 10 | YUNUS Juz' ke 11 


17. Lantaran itu, bukankah tidak ada SR T 
yang lebih zhalim daripada orang ag S Pra 


adakan dusta atas nama Allah atau 
yang dustakan ayat-ayat-Nya? Sesung- 43 ai ena Wi. aji si 


guhnya tidaklah berbahagia orang- 4 8J IX Aq 
orang yang berdosa itu. Dara PESTE 
P. OZ SOIL A 


18. Dan mereka sembah selain dari- Ó K9 VA 
pada Allah, sesuatu yang tidak bisa -» 23g, 390" ~ ” s22 JA 
madlaratkan mereka dan tidak bisa SAN jeng aa i 


memberi manfaat kepada mereka, ? 4 79 

tetapi mereka berkata: "Mereka itu Ju KL ka Ha AT lsa 
penolong-penolong kami pada sisi E? Pe OERE 
Allah.” 1309) Katakanlah: ”Apakah ESE Iyi 


kamu mau terangkan kepada Allah Bereg on 
apa yang Ia tidak tahu di langit-langit Aan ia y DI 95 AN 


dan di bumi?” Maha Suci Ia, dan Ma- oJ 
ha Tinggi Ia dari apa yang mereka se- CC Oa AN Ia ) 4 
kutukan. 


j P 
19. Dan tidak ada manusia itu da- AA SBU va 


hulunya, melainkan ummat yang satu, 
lalu mereka berselisihan; dan kalau ti- Hak i Gsis i> AH 


dak terdahulu kalimat dari Tuhanmu, 0/4 9-4 D P LA A 
niscaya diberi keputusan antara mere- ad ag a P Dj has a 

ka tentang apa yang mereka perselisih- aR PE 
kan. 1310 Y P j jati ara y 
20. Dan mereka berkata: Mengapa- PO Pp D ©) Ba f 3 Y. 
kah tidak diturunkan atasnya satu” Boy 
mu'jizat dari Tuhannya?” Maka kata- 2 AYI : A Al 


ot +a 


kanlah: ”Sesungguhnya barang ghaib A. í 
itu hanya bagi Allah; oleh karena itu, Ga SA SN nara di 
tunggulah: sesungguhnya aku bersama : Pap! 
kamu daripada orang-orang yang me- Én. da WA 
nunggu.” ii 


1309) Maknanya berhala-berhala itu akan menolong kami di hari pemeriksaan 
Allah. | ' 


1310) Yakni, sekiranya tidak terdahulu takdir Allah, bahwa siksaan yang se- 
penuh-penuhnya itu hanya di Akhirat, niscaya Allah beri keputusan buat menu- 
runkan 'adzab yang sepedih-pedihnya sebagai balasan atas siapa-siapa yang salah di 
tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. 


394 


Juz' ke 11 (YUNUS) | . Surah ke 10 


21. Dan apabila Kami rasakan manu- Pa nu TE : SMSI 4 
2 a ` Yi 
sia satu rahmat sesudah bahaya yang D Sa. a 
# + p P e, 
mengenai mereka, tiba-tiba ada pada * 4 ° 13 s Aa dea aah y 3 
mereka tipu daya tentang ayat-ayat 


JJ 
Kami; katakanlah: "Allah lebih lekas He Sy 3 Ke 
(membalas) tipu daya: sesungguhnya 
utusan-utusan Kami menulis tipu daya L kr a E SI ua 
yang kamu kerjakan.” 5 A G 


22. Ia-lah Yang jalankan kamu di , Has JE AT e 
darat dan di laut sehingga apabila jan $ IA 

mu ada dalam kapal-kapal, dan kapal- 4 2 a | NS JA 1 2 
kapal itu berjalan membawa mereka — 2 
dengan angin yang baik, dan mereka D NO Ap, A ji 
pun senang dengan itu, (tiba-tiba) da- s Ts 

tanglah kepadanya angin yang keras An 3 Gala 1339 yA 
dan datanglah (pula) kepada mereka 13 Ja 

ombak dari tiap-tiap jurusan serta me- Be daj a? 9 m 


A 


reka sangka, bahwa mereka diliputi n A saf ZA 


oleh bahaya, maka berdo'alah mereka DA Lai na 


kepada Allah dengan mengikhlaskan Ls | 263 
do'a kepada-Nya: "Jika Engkau sela- LN SA GA | 


matkan kami dari bahaya ini, niscaya - -, ee 2001 í | 
jadilah kami daripada orang-orang Ne, Sola PAN: cK 
yang berterima kasih (kepada-Mu).” 7o 3 EMI Sa 

/ p 


23. Tetapi sesudah Ia selamatkan me- ,°2 0. pf - 2J 

reka, tiba-tiba mereka meliwati batas Lan SAN r 
di bumi dengan tidak benar. Hai ma- 

nusia! sesungguhnya kejahatan kamu SAE aa v7 aa 
itu, tidak lain melainkan (bencana) , pu” 

atas diri-diri kamu sendiri; (yaitu) per- A, Kn 

hiasan penghidupan dunia, kemudian sg ja 


kepada Kamilah tempat kembali ka- Jak Danga si 
mu, maka Kami akan terangkan kepa- CI ea P Ta J f1 
da kamu apa yang kamu telah kerja- aj T 

kan, 


PE P fa 


24. Perbandingan kehidupan dunia, (7 > KAT LAN rt 


tidak lain, melainkan seperti air yang Pp 
Kami turunkan dari langit, lalu ber- Li | Sa AA: EP 


395 


Surah ke 10 YUNUS Juz' ke 11 


À 6” La 3 P E A’ y o 4 
campur dengan dia tumbuh-tumbuhan E a Pi cu dy lele 
bumi dari benda-benda yang dimakan 2; 7 “yi Is, 

| 
oleh manusia dan binatang-binatang, P Ca É S z Wa 
hingga apabila bumi menampakkan 1” TIILIEN Yi na Gr 13 | 
kebagusannya dan terhias ia, serta di- IA J | 2 “ra i a 
ci A 


sL EA 
olar s . . P 
sangka oleh penanam-penanamnya, : Let KAY Ana PAL 
bahwa mereka bisa mengambilnya, 


S f 
datanglah hukuman Kami pada waktu ae ASI (DAYA 26 


e1 WI 


malam atau siang, lalu Kami jadikan 14 * PAN EAN Hua WS 
dia habis seolah-olah kemarin ia tidak ba 
ada: demikianlah Kami terang-terang- SN 15 AU g e 


kan tanda-tanda (kebesaran) Kami 34 2 


rad 


A 


AN DAN 


fe Se 84 Li hama 
bagi kaum yang mau berfikir. ker Ai 
#3, 10 1 IP, 
25. Dan Allah menyeru (mereka) ke- Kena LN EA Yo 
pada tempat keselamatan dan Ia pim- 4 | An 2 oA g 
pin siapa yang Ia kehendaki ke jalan ri II j IA, “4-09 
yang lurus. son, 


2.3 ga K "3 , 

26. Bagi orang-orang yang berbuat SN N : AN Yi 
kebaikan itu (disediakan) kebaikan ,p,s/s/- 4 Ý; 
dan tambahan, serta muka-muka me- EI sonn 3 ay 
reka tiada tertutup dengan kehitaman Ke ae ana Ka 
dan tidak kehinaan: mereka itulah ahli “7 aa Ban | A 39 a 
surga yang mereka akan kekal pada- - SP AE aa 
nya. 

f luai ed I A pp , 
27. Dan orang-orang yang mengerja- sotsa pas ds 
kan kejahatan-kejahatan (adalah) ba- , rs un 
lasan kejahatan (nya) sebanding de- ibis Aan A 
ngan itu; dan akan mengenai mereka : Fa ja. 
kehinaan; tidak ada bagi mereka pe- en au AS Ga Lah “J3 
lindung dari (siksa) Allah; seolah-olah 44 pya 042 077 » . 1442 
ditutup muka-muka mereka dengan talas Pa aa SN 
beberapa potong dari gelap malam Lan f A r y : 
yang gulita; mereka itulah ahli neraka ` DI 
yang di dalamnya mereka akan kekal, | Gg SE e Ten 


396 


Juz’ ke li (YUNUS) Surah ke 10 


A 2 of J8tr 
28. Dan (ingatlah) pada hari Kami SI BD AIG 
himpunkan mereka semua, kemudian D 2 bana aa Peak 7 
Kami akan berkata kepada orang- * K FESS: A AVF r 
orang musyrikin: Tinggallah di tem- o Jera uA coba 
pat kamu (sekarang): kamu dan seku- segi FAS Ka yat 
tu-sekutu kamu,” lalu Kami Disahkan Se 


3. as 
antara mereka: 1311) dan berkata se- BLS PEAT AAA Jy 
kutu mereka: "Tidak pemah kamu 


sembah kami.” 1312) A OAS 


29. ”Maka cukuplah Allah sebagai (4 7” Yaar A Lh S Y4 
saksi antara kami dan kamu, yaitu p," PE 3 z 
bahwa sesungguhnya kami tidak tahu KE KRI 


persembahan kamu (kepada kami).” Di 
1313 ) | ang 


2,5 
30. Disanalah akan merasa tiap-tiap Ke Pagar a 
satu jiwa apa yang ia telah kerjakan, G aa DE~ BIS 
karena dikembalikan mereka kepada s3 oorr 

Allah, Penolong mereka yang sebenar- J; PACA TEY ng Sa 
nya, serta hilanglah dari mereka apa , Sh 2. 2 u’ Jaa, | 
yang mereka telah ada-adakan. '?14) O9 Aa Ap Pi Pata Ina 


31. Tanyalah: "Siapakah yang mem- Si sh T: : 
beri rezeki kepada kamu dari langit UAN o$ 533 Y 


dan bumi? atau siapakah yang me- AH KEAL 2? NA Yi: 
nguasai pendengaran dan pandangan- - Pe 
pandangan? dan siapakah yang keluar- / “4 E bla 
kan barang yang hidup dari yang mati CA Se ON 
dan keluarkan barang yang mati dari ,, yZ AT AN 
yang hidup? dan siapakah yang me- „s^ sg Yaa 
ngatur urusan-urusan itu?” Maka me- z “ WPR EIDE 
reka akan berkata: ”Allah;” maka ka- yu! KE ASIP Ra 
takanlah: ''Oleh itu, apakah kamu ti- pa AA 
dak mau berbakti?” Opa 

1311) Yakni antara mereka yang menyembah dan yang disembah. 

1312) Berhala-berhala itu pada asalnya ialah manusia yang baik-baik. Sesu- 
dah mati mereka, maka kaum mereka adakan patung-patung dan gambar-gambar 
mereka, lalu disembah. Di hari peperiksaan, mereka itu akan berkata: "Kamu ti- 
dak pernah sembah kami. Kamu sembah patung-patung kami. Oleh sebab itu, 
kami tidak tanggung jawab apa-apa.” 

1313) Kami tidak suruh dan tidak merasa bahwa kamu sembah kami. 


1314) Di waktu itu, berhala-berhala yang mereka adakan buat disembah, 
akan tidak menolong mereka. 


207 


Surah ke 10 YUNUS Juz’ ke 11 





TA 
32. ”Yang demikian ialah Allah, Tu- PT $ AS Kis rr 
han kamu yang sebenarnya, '?'5) , 


maka bukankah sesudah kebenaran, JASA! Kera 33 


tidak ada lain, melainkan kesesatan? „Ii Mr 
Lantaran itu, kemanakah kamu akan pe data NET 


dipalingkan?” 1316). Da 
33. Demikianlah berlaku kalimat 41,53 PA REAA $; gu 15 er 
1317) Tuhanmu atas orang-orang yang 77 ang Da jg 


melewati batas, yaitu bahwa sesung- Ga! Ng fi 
guhnya mereka tidak akan beriman. Es o. w a sa NAS 


34. Tanyalah : "Adakah dari antara (“7 ok „$ ANAE vt 
sekutu-sekutu kamu '3! *), siapa-siapa , sel eo! E, 


yang bisa jadikan makhluk, kemudian AS 4 Á per pa 
bisa kembalikan dia?” !3! | ) Katakan- 33 A pu 


J J Aa 
lah : “Allahlah yang menjadikan ' ADA Gu” 
makhluk, kemudian Ia akan kembali- HE al AN j F 
kan dia lantara itu, bagaimanakah ka- 9 Ka 33 
mu hendak dipalingkan Da » 


35. Tanyalah: "Adakah dari antara | 35 SE: a ja Ke ro 


sekutu-sekutu kamu itu siapa-siapa 

yang bisa memimpin kepada kebenar- ka A43 J 15 

an?” Katakanlah: "Allahlah yang me- Uya ar Ji Sin 
mimpin kepada kebenaran. Maka apa- v7 
kah yang memimpin kepada etea EAE Sp 

an itu, lebih patut diturut ataukah Ag A GA P Ts 
yang tidak bisa memimpin kecuali se- RESI KUN Tapa 


sudah dipimpin? Mengapakah kamu 03) si TN (Ig 
(begitu)? Bagaimanakah kamu meng- os D Pa 

ambil keputusan?” Pe 

36. Dan kebanyakan dari mereka ti- (É 15Y!17 AA 2 £ ra 
dak ikut, melainkan sangkaan; sesung- 

guhnya sangkaan itu, sedikit pun tidak Uk La T 3g. s AT Si 


bisa mengalahkan kebenaran; sesung- H 
ô e, 


guhnya Allah mengetahui apa yang GREF A AC a A 3 


mereka kerjakan. 


1315) Yang membikin sekalian itu tidak lain, melainkan Allah, Tuhan kamu. 


| 1316) Kemanakah kamu hendak dipalingkan oleh hawa nafsu dan setan - 
setan yang sudah menaklukkan kamu? 


1317) Kalimah Tuhanmu: Takdir Tuhanmu. 

1318) Yakni, adakah dari apa-apa yang kamu sembah itu? 
1319) Yaitu kembalikan jadi tanah lantas hidupkan lagi. 
1320) Oleh setan - setan dan hawa nafsu kamu. 


2020 


Juz' ke 11 ©- (YUNUS) Surah ke 10 
r A Tn P RAN 

81. Dan Manan Qur'an ini (semalu dng LA ino Lag Yy 
yang) bisa diada-adakan oleh selain , “,07 
dari Allah, tetapi (adalah ia) sebagai 23 4 AB 933 YA Sa 
mencocoki khabaran (kitab) yang se- 2 g" 

(l ) yang s d f FRE Gai 
belumnya dan sebagai menerangkan - 
kewajiban; tidak ada syak padanya, a Ya TAS 4 


(yang ia) dari Tuhan bagi sekalian p . ~’ 
makhluk. GAN opi 


38. Ataukah mereka mau berkata : ZAS Ed CAK, i 
”Ia yang mengada-adakan itu?” !312) 5 So D) O YA. 
Katakanlah: ”'Bikinlah satu »surah se- P 


A 
perti ini dan panggillah siapa-siapa J” A da 
yang kamu bisa panggil selain dari . s PAI 
a | | 
Allah, jika memang kamu orang-orang HA LIA 2 
yang benar.” 1322) a PEE- 


39. Bahkan mereka dustakan apa y” Jà 
yang mereka belum tahu betul-betul pez Ge SU Ge Oh Ea 
dan belum datang kepada mereka pe- , A 2o 

ngetahuan tentang akibatnya !??3); rat é És sala S 


demikianlah orang-orang sebelum me- » 
reka dustakan '!??4) : maka lihatlah S a aa 


bagaimana kesudahan 07 


orang-orang » » : 
yang melewati batas. | JAN KS 


40. Dan sebagian dari mereka ada A Pena T 


yang percaya kepadanya, dan sebagai- “ A a 

an dari mereka ada yang tidak percaya t~- y ty 2: 
kepadanya, tetapi Tuhanmu lebih me- A jg ja 2 
ngetahui orang-orang yang berbuat ke- NAN 1 
binasaan. | sdl es 
41. Dan jika mereka dustakanmu, 


| 3 AA RA Pak 
maka katakanlah: ”Bagikulah 'amalku SAS)? asoy a 


| 1321) Apakah mereka mau berkata, bahwa Muhammad yang adakan Gur-an 
ini? 

1322) Jika kamu orang-orang yang benar di dalam persangkaan kamu bahwa 
@ur-an ini bikinan Muhammad. 

1323) Yakni akibat bagi apa yang dikhabarkan oleh Guran. 

1324) Kitab-kitab agama masing-masing. 


399 


Surah ke 10 YUNUS Juz' ke 11 


dan bagi kamulah 'amal kamu; Naa D 5 DA AK ra 1 
berlepas diri dari apa yang aku kerja- Lag page 3 


| kan; dan aku (pun) berlepas diri dari “4, o7 272, I 
apa yang kamu kerjakan.” . DA Au 5 Kasi 
+) 7 "Pay Fa A 


42. Dan sebagian dari mereka ada 4, : sy 
yang datang mendengarkan (ajaran) Tea ea 


mu: !825) tetapi apakah engkau bisa 3 AN ta LA 4 A 


bikin mendengar orang-orang yang 


tuli, walaupun mereka tidak mau Lana SK 


fikirkan? !326) Pe n 
, teng P 
43. Dan sebagian dari mereka ada SAN lan ót ga ty 
yang melihat kepadamu; maka apakah | J DM 

j 2 36 3 Mer | N4 x SN 
/ engkau bisa pimpin orang-orang yang 7 


uta, walaupun mereka tidak mau me- 7 L o J Zy 


ihat? Pa OI ya 


” I "4 f wi A 
PAI Kangin AD ol tt 
aniaya manusia sedikit pun, tetapi ma- 


| pagi 
diri. pera 
Y 8III or Sa, 


45. Dan pada hari yang Ia akan him- 3 Vena. SA t0 


punkan mereka, (merasalah) mereka 
seolah-seolah mereka tidak tinggal rape på SUNAN 
(di kubur) melainkan satu saat dari GA jan DA 
siang !??7); mereka akan berkenal- KAN AN PER AAE 
kenalan antara mereka; sesungguhnya 


rugi orang yang mendustakan perte- DG; AI Ap Ag 


44, Sesungguhnya Allah tidak meng- 


muan dengan Allah dan bukanlah me- pt .0) 

reka orang-orang yang terpimpin. Pa 
P IN 

46. Dan jika Kami tunjukkan kepa- Sa úy LA 


damu sebagian dari (siksa) yang Kami 4 he, SK eII 1 
janjikan kepada mereka atau Kami KA CYS IN 3 AU 


1325) Mereka datang hanya karena hendak mendengarkan saja, tidak dengan 
maksud menurut. 

1326) Bisakah engkau membikin orang tuli yang tidak mau fikirkan ajaran 
itu mendengar dan menerima? Tentu tidak! 

1327) Orang-orang yang dibangkitkan pada hari Kiamat yang merasa, seolah- 
olah mereka tinggal di kubur hanya sebagian kecil dari satu hari. | 


400 


Juz’ ke 11 (YUNUS) | Surah ke 10 


| : $ | . 31 f 5 3 e-+ 
terima (Jiwa) mu, maka kepada Kami- So E pa i 
lah tempat kembali mereka BA a PoE: AJ r, an 
mudian Allah jadi Saksi atas apa yang Tg MUA 


mereka kerjakan. | ç. 
47. Dan bagi tiap-tiap ummat ada ra- SKE SEA tv 
sulnya, maka apabila datang rasul me- y ET 

| 28, Laa r 


reka, dihukumkan antara mereka de- Hana pen 


ngan adil; dan mereka tidak dianiaya. ai A E 
1329 ) | M L ) Yeas 
# 2 s2 | 
48, Dan mereka bertanya: '? Da SEN AA : A 
| Bg ma akan (terjadi) perjanjian xp in ag Lha 5 
i, Jika memang kamu orang-orang Ce Tn 
Tana benar?” - 3 


49: Katakanlah: '33!) "Aku tidak Laa 5 2) AN AIEN T 


memiliki bagi diriku bahaya dan tidak 


manfaat, melainkan apa yang dikehen- Ta EN | Aa, 3 
daki oleh Allah; tiap-tiap ummat ada “, , S 
ajalnya; apabila datang ajal mereka, As LAS Kya LA 


maka tidak bisa mereka minta diun- Ja b , wra, 
durkan sesaat dan tidak bisa mereka AL E EEF ag 


minta dimajukan, 9. 


an f 


50. Katakanlah: "Tidakkah kamu fi- TARTA 

kirkan (bagaimana dahsyatnya) jika SE WI Aha o a 
datang kepada kamu adzab-Nya pada VM EON GE 
waktu malam atau siang?” Apakah 3G PUG 

yang diminta lekas oleh orang-orang P 


| ala? 7, 
yang berdosa itu? 13324 D pan EU 
“ 


pena 


1328) Maksudnya, maupun Kami unjukkan kepadamu, ya Muhammad! sik- 
Saan yang Kami janjikan buat mereka di dunia ini ataupun Kami ambil jiwamu se- 
belum itu, maka hal itu tidak akan luput, bahkan sama saja, karena kepada Kami- 
lah tempat kembali mereka, sedang Kami menyaksikan apa-apa yang mereka ker- 
jakan. | 

1329) Tiap-tiap ummat yang kedatangan seorang rasul, akan diganjari menu- 
rut penerimaan mereka akan rasul itu. 

1330) Kepada kaum Mu'min. 

1331) Hai Muhammad! | 

1332). Maksudnya, jika datang 'adzab dari Allah pada waktu malam atau 
siang, niscaya sangat menyusahkan, lantaran itu, mengapakah mereka minta keda- 
tangan 'adzab itu dengan terburu-buru dengan perkataan mereka: "Jika Gur-an ini: 
benar, turunkanlah 'adzab atas kami?” 


401 


Surah ke 10 YUNUS Juz ke 11 


51. ”Apakah kemudian, apabila s- 4 ASI 2 BIAN o 
dah kejadian, kamu akan percaya ke- dg ena pa 


padanya? Sekarangkah? padahal se- , 4 049% NI 
sungguhnya kamu telah minta dilekas- D Siso 
kan dia” 1233) RARE, 


52. Kemudian akan dikata kepada 9? PIPA gan or 
orang-orang yang zhalim: ”Rasakanlah / FA 
adzab yang kekal. Bukankah kamu GN! IO) MA RE — Xi 


tidak dibalas melainkan dengan apa e3 7° 

yang kamu telah usahakan?” pa LN Pe 
A 1 4 JA 3 

53. Dan mereka akan bertanya kepa- Ke MN A y or 

' damu: "Apakah betul ia?” raaa Ka- ,35». p Da E 136 

takanlah: "Ya, demi Tuhanku, se- NA NETO s| 

sungguhnya ia itu betul !?35), dan ng , p 

kamu tidak bisa terlepas (daripada- a 

nya). ” ezed gr 


54. Dan jika (diandaikan) tiap- tiap SE pah g SAH at 


jiwa yang zhalim memiliki sekalian | 
apa yang ada di bumi, tentu ia (suka) Ha JAN JG 
jadikan dia penebus; dan mereka sem- 


bunyikan sesalan mereka, tatkala me- y Wp í KA AÉ 
reka lihat adzab, tetapi dihukum an- gh is 23 


tara mereka dengan adil dan mereka HAL IYA ý 5 has HAN oat, 


tidak dianiaya ! 2", 

'55. Ketahuilah, bahwa bagi Allah-lah ms AT D. EN 00 
apa. yang ada di langit dan di Pa 

bumi, dan ketahuilah bahwa perjanji- KN PEN As BAN MA A 
an Allah itu betul, tetapi kebanyakan D, w i y Jera, 
dari mereka tidak mengetahui. Sea N; 


56. Ia-lah Yang menghidupkan dan PERE 4 Sak a 07 
Yang mematikan, dan kepada-Nya-lah oI gal 
DAK 


kamu akan dikembalikan. 


1333) Apakah kamu akan percaya apabila kejadian turun 'adzab yang dijanji- 
kan. Di waktu itu akan dikatakan kepada kamu: "Sekarang kamu percayakah? 
padahal dahulunya, lantaran tidak percaya, dan sebagai mengejek-ngejek, kamu 
minta diturunkan 'adzab ini dengan lekas.” 

1334) Apakah betul akan datang 'adzab itu kalau kami tidak beriman? 

1335) 'Adzab itu betul akan menimpa. 

1336) Maknanya, pada hari melihat 'adzab, kalau ditakdirkan tiap-tiap se- 
orang memiliki sekalian isi bumi, niscaya suka ia hendak menggunakan sekalian 
kemampuannya itu buat menebus dirinya daripada 'adzab, tetapi hukuman di hari 
itu adalah dengan hukuman yang 'adil, dan mereka tidak teraniaya. 


402 


` 


Juz’ ke 11 m (YUNUS) Surah ke 10 


da 
57. Hai manusia! sesungguhnya telah KS jan Te 2 MG oV 
datang kepada kamu nasihat dari Tu- 


han kamu dan penawar bagi (penya- AKES SAS Go 


kit) yang ada dalam dada-dada (kamu) 3 2, sja 
dan (telah datang) pimpinan serta ang Sin VI KANG 
rahmat bagi orang-orang Mu'min. ' | ze 52 i 


58. Katakanlah: ”Dengan kurnia AJ DA 
Allah dan dengan rahmat-Nya,” 13 a maa EA ME 


maka dengan itulah hendaknya mere- kana Kar Ai Mi 
ka bergirang; ia itu 1338) lebih baik . PN S 
dari apa yang mereka kumpulkan. J Ja 


: SF. t, Ken 

59. Katakanlah: "Bagaimanakah fi- e sia ni DÀ 
kiran kamu (tentang) apa yang ditu- Sai a (3 jó 
runkan oleh Allah bagi kamu daripada , , ” e oh ne o 
kurnia-Nya, lalu kamu jadikan dari an- Vjes S 6 Aw peda Sya 
taranya haram dan halal?” !28?) Ka. , rai Dg A 
takanlah: "Adakah Allah izinkan D3 


kamu ataukah kamu berdusta atas see NN 
nama Allah?” '340) seba Ao 


60. Dan apakah sangkaan orang- Hi An, AI la, 7: 
orang yang ada-adakan dusta atas a 2 se 2 


nama Allah tentang hari Kiamat? Se- D g AW na Si 


sungguhnya Allah Yang mempunyai , ox Ju, 
kurnia atas manusia, tetapi kebanyak- * MP ai ah 
an dari mereka tidak berterima kasih. ser 

| sg ob Aa . í 


61. Dan tidak engkau ja dalam satu | 7 Y Aa. 30 TAI a v 


urusan dan tidak engkau baca satu jj p "Je, 


bacaan dari (Qur'an) itu dan tidak FE Ara As 


1337) Yakni Allah kirim Qur-an dan nasihat itu dengan kurnia-Nya. 

1338) @ur-an dan nasihat-nasihat itu. 

1339) Rezeki yang Allah berikan kepada kamu itu, mengapakah kamu ha- 
ramkan dan halalkan dengan kehendak kamu sendiri? 

1340) Adakah Allah izinkan kamu pada menghalalkan itu dan mengharam- 
kan ini? Ataukah kamu berdusta atas nama Allah? karena kalau kamu katakan itu 
haram, ini halal, tentu orang awam sangka bahwa halal dan haram itu dari Allah. 


Jadi, dengan perbuatan,kamu, berarti kamu mengadakan dusta atas nama Allah. 


i 403 


Surah ke 10 YUNUS Juz ke d1 


kamu kerjakan satu 'amal, melainkan KAA o 33, 1 AF ag Ýi piż | 


adalah Kami jadi saksi atas kamu, tat- 


kala kamu tertarik kepadanya, dan .,J/.- . 
tidak terluput dari Tuhanmu ('amal- & TA. “Y Ei 43 6 An 3 


mu) sebesar biji sawi di bumi dan ti- | P ATP 
dak di langit: dan tidak yang lebih AN Jaga As 


kecil dari itu, dan tidak yang lebih ~ PZE 4 
besar, melainkan (tertulis) dalam Ki- Íy SA Yg AI 


. tab yang nyata. | Ia ng III MSN Y5 


62. Ketahuilah! sesungguhnya pem- | 
bantu-pembantu Allah, tidak ada ke- KEP PT AW al S1 wo 


s 


takutan atas mereka dan tidak akan Madi AT 
mereka berduka cita. | C) pk oÀ j; Tuna 
PER K 


63. (Yaitu) orang-orang yang ber- 
iman dan adalah mereka orang-orang Qa. $ ak UI fi hi 


yang berbakti. TD ki 
64. Bagi merekalah kegembiraan KOR TE AEN MA) 
penghidupan dunia dan Akhirat; tidak 5 En a a N 
ada perubahan bagi perjanjian-perjanji- Ra 9 3 y 
an Allah; yang demikian itulah keba- 

hagiaan yang besar.. BA "GR 2 3 AJI 
65. Dan janganlah omongan mereka , ,' : oJI ot ct z 

itu menyusahkanmu, karena sesung- SE UK) Tag 93 CN A0 


guhnya kemuliaan itu sekaliannya ke- 


punyaan Allah. Ia-lah Yang mende- LAN LA SA aka 


ngar, Yang mengetahui. 


Nabi i AKATE T ti n 
aaa m a ANA 9 
bang: Yon e A Ah gs 
A A 
ea ata 
orang yang menduga-duga. 1341) S jaa É 


1341) Mereka yang menyeru dan meminta kepada yang lain dari Allah, me- 
nyangka bahwa berhala-berhala yang mereka mintai pertolongan itu, sekutu bagi 
Allah, padahal yang demikian sangkaan saja, karena sekutu bagi Allah sebenarnya 
tidak ada, dan tidak bisa jadi ada. 





Juz ke 11 | (YUNUS) Surah ke 10 


33 z 
P » au 5 
67. Ia-lah Yang jadikan bagi kamu Kan | í < gan AY 


malam, untuk kamu bersenang-senang ay 


padanya, dan (Ia jadikan) siang itu 1? | ca AA VEIY aLI pa 
terang. Sesungguhnya pada yang demi- gn 2. ja IN TEP 


kian itu ada beberapa tanda bagi kaum 4, Íy: PAK 
yang mau mendengar. !?42) pera 21 2 5 
3 - 71 
. 68. Mereka berkata: "Allah mempu- ASA ja AS SE É ~ IA 
nyai anak.” Maha Suci Ia. Ialah Yang | 
maha kaya; bagi- Nya-lah apaapa yang Use ya jú a) SAGA 


ada di langit dan di bumi ; tidak A da Jus 9) LN 
TE di sisi kamu, keterangan tentang f ag Jan 7 


vi: u. 1343) Apakah patut kamu berka- Ya SA 
terhadap Allah, apa yang kamu ti- w 





s ?S A Sa 
dak tahu? | | ni S 
Ig "pad 
69. Katakanlah: “Sesungguhnya Da 29 Es IA S3 14 
orang-orang yang ada-adakan dusta: , à 
atas nama Allah, tidak akan mendapat : osni — IS Ai 
Pa aan 
(Itu hanya) kesenangan di dunia, LN Ben TP Vs 
134 5) kemudian kepada Kami-lah ADI a AIS ai 


| 
tempat kembali mereka, kemudian AN agar ruy A Pp 


Kami akan rasakan kepada mereka 


: A - #0 
adzab yang pedih, lantaran kekufuran ©) 3 Pas SEA LE 


mereka. 


Lt Soo h22’, 
= 11. Dan bacakanlah kepada mereka Jus! A16 AI (CT yi 
khabar Nuh, tatkala ia berkata kepada 


kaumnya: ”Hai kaumku! jika adalah “, 7 ilg 3 AA Aga 
kedudukanku dan pengingatanku de- 


è , 
ngan ayat-ayat Allah, berat atas kamu, sa L Ng us; Png Pu 
maka kepada Allah-lah aku berserah 


sI hs i Fad 
diri. Lantaran itu, tetapkanlah urusan pera "LA ATAS» aJi 


1342) Tentang peredaran siang dan malam itu ada bibera tanda ketunggal- 
an dan kekuasaan Allah, bagi mereka yang mau mendengar dan memperhatikan. 

1343) Kamu tidak mempunyai keterangan, maupun dari kitab agama kamu 
ataupun dari fikiran, tentang Allah mempunyai anak. 

1344) Orang yang mengatakan Allah ada mempunyai anak dan jadikan dia 
sebagai anggapan agama, berarti mengatakan Allah berkata demikian, Berdosa be- 
sar orang yang mengatakan begitu dan begini, padahal Allah tidak berkata. 

1345) Berdusta atas nama Allah supaya dapat harta dunia atau pengaruh itu, 
hanya kesenangan sementara, sedang balasannya kelak terlalu berat. 


405 


Surah ke 10 | YUNUS Juz’ ke 11 
J 


2 
kamu dan sekutu-sekutu kamu, kemu- S SS È Sik A79 Yak 


dian janganlah hendaknya urusan I, 
kamu itu (jadi) ragu-ragu buat kamu, 4° Hg att '¢ af SA 
kemudian sempurnakanlah (maksud p 


kamu itu) kepadaku, dan janganlah PA 
kamu beri enpo kepadaku.” 1346) CHAPS Ý; 3 


as 2. Ye PF ag , 
92. "Maka kalau kamu berpaling, SU lane Su vY 
tidaklah aku akan minta upah dari 
kamu, (karena) tidak ada upahku, me- HI S CAN! Lan 
lainkan terserah kepada Allah: karena Ta 


aku diperintah supaya aku jadi seorang CREAT ÉA 3 ey NS KS A 


dari orang-orang yang menyerah diri.” OPEET 


Js 
73. Tetapi mereka dustakan dia, lalu 3”, 3 AEN 0 2 vr 


Kami selamatkan dia dan orang-orang , » 03 Lag 
yang bersamanya dalam kapal itu, dan TAY Ag 


Kami jadikan mereka khalifah-khali- ./ é , 
fah !297), serta Kami tenggelamkan PAS NA sig 


orang-orang yang mendustakan ayat- E 
ayat Kami; lantaran itu, lihatlah bagai- KB KS, 
mana akibat orang-orang yang dian- & EA 7 
cam. | 2 


74. Kemudian Kami utus sesudah- VE so A PA ai Tp vt 
nya, beberapa rasul kepada kaum ma- Sarta 


sing-masing; maka mereka datang ke- SEA Sapa AN 


pada mereka itu dengan (membawa) 


9 
keterangan-keterangan, tetapi tidak aj, Ig DA BAND : KS 
(juga) mereka mau beriman kepada “7 p PE an 
apa yang (orang-orang tua) mereka La sni Ia 
dustakan dahulu: demikianlah Kami Lyn “ne 
tutup hati-hati mereka yang melewati SRE Sai! ai 
batas. 


DI gar 


15. Kemudian Kami utus sesudah: g” an ea Vo 
mereka, Musa dan Harun kepada Fir”- A i 2 





1346) . Malmosinya, nabi Nuh berkata: ”Haf kaumku! jika adanya diriku di 
| “antara kamu: di y nasehatku dengan menggyriakan ayat-ayat Allah berat bagi 

| kamu, maka aku serah diri kepada Allah. Olgh sebab itu, cobalah kamu teguh- 
kan urusan kang; kemudian lakukanlah kehendak kamu terhadap diriku dan ja- 
nganlah kamu beri tempo lagi bagiku.” 


1347) Perigurus: pengurus di bumi. 


406 


Juz' ke 11 (YUNUS) Surah ke 10 


| selali ó LA 
aun dan kaumnya dengan (membawa) ESLL HFA) Dg ag 
ayat-ayat Kami, tetapi mereka som- FE or ILA Bat 1a 
bong, karena adalah mereka itu kaum „2Ú PIS SÓ 


yang berdosa. 


A, J # 
76. Yaitu tetkala datang kepada me- x A AA ? CEG YI 
reka kebenaran dari Kami, mereka ny 


berkata: Sesungguhnya ini satu sihiy Je 235 a i : 1 £ 
yang nyata.” LA imo) G 


$ .., Da 1 7, 
77. Musa berkata: "Adakah patut AI ) sa Ig TN NY 
kamu berkata tentang hak yang da- pa 
tang kepada kamu itu (sihir)? Apakah Ý; Koh SA TKI Ata ra 
ini sihir? padahal tidaklah akan: me- sos 2 An, 
nang ahli-ahli sihir.” | Lapan Aa 


78. Mereka bertanya: "Apakah eng- La Kaali IG YA 


kau datang kepada kami untuk me- Ear 
malingkan kami dari (agama) yang SN BU adeb AS “hong 
kami dapati bapa-bapa kami (meme- 


luknya), dan supaya ada bagi kamu an AI At Kata 
berdua kebesaran di bumi? Dan tidak. = 022 å 


lah kami akan percaya kepada kamu 41 SALA e? San E I 1 
berdua.” sega 


79. Dan berkata Fir'aun: "Bawalah Eye: Zi) ya F) "e 2 
' kepadaku tiap-tiap ahli sihir yang 


pintar.” pt 

80. Maka tatkala datang ahli-ahli si- 21 IG SEN Ph Ñi 
hir, Musa berkata kepada mereka: oeg e'r EPE 
”Mulailah apa yang kamu mau mulai.” W H paka T Ga (SIA 


81. Maka tatkala mereka mulai, Musa | gw an gadi: a 6 AS 
berkata: "Apa yang kamu bawa itu , 


sihir: sesungguhnya Allah akan batal- SINA An lan 
kan dia, (karena) sesungguhnya Allah , 


2. Fi Al 4, J5 P 
tidak membaguskan 'amal orang-orang Ka AM OI pa 


ae 


yang berbuat bencana.” PE 
82. ”Dan Allah membenarkan barang , y 20013 7 


yang begar dengan “kalimat-kalimat GUK G REFA Ar 
8, walaupun dibenci oleh 
aa -perjanjian-Nya kepada Musa. 


Surah ke 10 | YUNUS | Juz’ ke 11 . 





. | ` I os I PAT c ai Pi 
orang-orang yang berdosa.” C) pa PIK, 


5 | deh s, 
83. .Maka tidaklah beriman kepada 4 BIAN PAN Ay 


Musa;. „melainkan anak cucu dari kaum s». 


nya dengan takut kepada Fir'aun UA Orya K da m 
dan kaumnya, yang ia akan fitnahkan əs 2 ng 11 
i Tg. 9 Ta ot AS A3 Oa 


mereka, ) karena esungguhnya (Ta 


Fir'aun berkuasa di bumi dan sesung - e EN NI SY Ja SL 


guhnya ia itu dari mereka yang mele - 


wati batas. Ep G3 ai 
84. Dan Musa berkata : "Hai kaum- S| 2 HET, At 


ku jika (benar) kamu beriman kepada 5 , . 2 oje? 
Allah, maka kepadaNyalah hendaknya 4 4; 2 h a < AKU ns 
kamu berserah diri, jika betul-betul ' d o2 5. , 
kamu orang-orang yang menyerahkan A ar 2 Si Ing: Sa 
( peka Ii 

| diri”. | a 

| / 
85: Lalu mereka berkata : "Kepada EA É i- aG A0 
Allahlah kami berserah diri. Hai ,, PE 
Tuhan kami ! janganlah Engkau DA KANE, 
“jadikan kami percobaan bagi kaim 


yang zhalim”. 135°) | x SA Wah 
86. ”Dan selamatkanlah kan de- San EEG Le Tn AN 


ngan rahmatMu, dari kaum yang | | 

kafir”. | 3 EA] 
A b 

87. Dan Kami wahyukan kepada a". Wa A4 AV 

Musa dan saudaranya : .” Hendaklah °“ se sand 3 3 pe 

kamu berdua bikinkan bagi kaum (» A pad a KA AN A ran 


kamu beberapa rumah di Mesir, PA Ma 
jadikanlah rumah-rumah kamu kiblat, 3 a F “an PE 
1351) dan dirikanlah sembahyang, ! 1900139 Kr 


1349) Mereka beriman kepada Musa, tetapi mereka tetap di Fe yag 
tiran bahwa Fir'aun akan fitnah (ganggu, siksa atau paksa) mereka supaya kufur 
kepada Musa. | 

1350 Janganlah Engkau jadikan kami tempat orang-orang kafir lakukan se- 
kehendak hati. 

1851) Bisa diartikan dua macam: | 

(a) Jadikanlah rumah-rumah kamu itu kiblat yang kamu mesti mengha- 
dapuya waktu sembahyang. 

b Jadikanlah rumah-rumah kamu menghadap kiblat, yaitu Baitul-Muga- 
ddas atau Baitullah. Perintah mengadakan kiblat dan bersembahyang itu di hadap- 


kan kepada nabi Musa dan ummatnya. 


408 


Juz’ ke 11 (YUNUS) Surah ke 10 


dan gembirakanlah orang-orang yang H ey K s Ai 
beriman”. 1352) ai 


88. Dan Musa berkata : Hai Tuhan LE IN j yee An 
kami ! sesungguhnya Engkau telah ar bre Ir, 5 .,0 
beri kepada Fir'aun dan kaumnya, 15 dah ô Kayu) Ita 
perhiasan dan harta dalam penghidup- , 

an dunia. Hai Tuhan kami ! (pem- SEN AA 
berianMu itu) akibatnya untuk me - 

nyesatkan (manusia) dari jalanMu: Ai AN PAN Gr 
hai Tuhan Kami ! binasakanlah harta- Ie KANE PL 
harta mereka dan keraskanlah hati Par (Ie Aa 19 
mereka, supaya mereka tidak percaya, Şi 2A p PN 
sehingga mereka lihat 'adzab yang LI Tren 
pedih”. aa ISS 


| be) a 

89. Allan berfirman : "Sesungguhnya AT Ka ne Gr Aa 
telah diperkenankan permintaan kamu n y | Ma 
berdua; lantaran itu, hendaklah kamu 1! - sqr SEN getas” 
berdua tetap di jalan yang lurus dan Ina NY $ an 
janganlah kamu berdua turut jalan AA ta 
orang-orang yang tidak tahu”. | PAS 


Le 
90. Dan Kami telah jadikan Bani “4 EA P E A Ka . 
Israil menyeberangi lautan itu, lalu Ia pena j DARI 63 À 
Fir'aun dan balatentaranya ikut mere- OI ng MEI wae e AER: PERE sgi 
ka karena hendak menzhalimi dan J 7 Nyai 
hendak melewati batas, sehingga apa- AS | " Lis A 


bila ia '***) hampir tenggelam, ia L Jozi 
berkata : "Aku beriman, bahwa tidak Ia ide S 
ada Tuhan, melainkan Yang diperca- ta Bsa 


yai nleh Bani Israil, dan aku jni dari la hal ISA d da OA gi 


golongan orang-orang menyerah diri”. | | Ha 
OA. WA, 


3 P èr 
91. "Apakah sekarang (engkau mau Na an tab “ Y | 1 
beriman), padahal sesungguhnya eng- Ka SY D: 
kau telah durhaka dahulu, dan adalah - » è . 2 LT 
engkau dari golongan orang-orang aitia 
yang berbuat bencana ?” 


1352) Perintah menggembirakan ini dihadapkan kepada nabi Musa. 
1353) Ia: Fir'aun. 


409 


Surah ke 10 YUNUS Juz’ ke 11 


92. "Maka pada hari ini, Kami LA a ON a WA ar 


selamatkanmu dengan badanmu untuk a BAG pa 
jadi tanda" bagi orang yang dibelakang- SA SAK G Ku 


mu”, 1389) tetapi kebanyakan ma- Wa Ú 

: | Cs L si | 
nusia lalai dari ayat-ayat Kami. v? La 
3 y AÉ 


Hoa ar 


93. Dan sesungguhnya Kami eih da 
tempatkan Bani Israil di tempat , At NA 
yang patut dan Kami telah kurniakan op 23 Ba JO ia a 


mereka beberapa barang yang baik; +9430 G 
maka tidaklah mereka berselisihan, HE SA 
sehingga datang kepada mereka penge- e | 4,” Aa ta E Py 1, P 
tahuan '***) : sesungguhnya Tuhan- SANI Are 
mu akan menghukum antara mereka ,’ Pe Da ol st, 
. | . Nas , 
pada hari Kiamat tentang apa yang £ HK tak ("MH SN 
mereka selisihkan. ES “3 rigut 


Ah E E 


94, Maka jika engkau di dalam Lsa na at 


syak tentang apa yang Kami turunkan 
kepadamu, ''$8) tanyalah orang: LAIN ti 
orang yang membaca kitab (agama) 
sebelummu: sesungguhnya telah da - LAS SES Gaza 


tang kepadamu kebenaran dari Tuhan- 4 brr 


aa Let 4 
mu, oleh karena itu, janganlah engkau Is By, da fji b ks a 
jadi dari (golongan) mereka yang- Den 
ragu-ragu. | Spa es Ke 


95. Dan janganlah engkau termasuk x AN SENG 40 


1354) Allah selamatkan bangkai Fir'aun, supaya kaumnya lihat dan yakin 
yang ia sudah mati, dan supaya mereka tahu, bahwa tidak ada manusia yang bisa 
selamat dari siksaan Allah, kalau sudah di janjikan. 

1355) Kaum Bani Israil tidak berselisihan tentang menunggu seorang Rasul 
yang akan datang, tetapi setelah datang Muhammad dengan membawa pengetahu- 
an, yaitu @ur-an, maka barulah mereka berselisihan: ada yang mau terima, dan ada 
yang tidak. 

1356) Maknanya, kalau engkau hendak tahu tentang perkataan Kami yang 
ada bahwa sebutanmu ada di dalam kitab-kitab yang dahulu, maka tanya- 


Juz’ ke 11 (YUNUS) Surah ke 10 


golongan yang dustakan ayat-ayat “ Aa ox 4 asi! 20 tp KI 
Allah, karena nanti engkau jadi dari 


orang-orang yang rugi. | : FORCI 


| 96. Sesungguhnya orang-orang yang POTEST uig q1 
telah (jatuh) atasnya putusan Tuhan- 


“mu itu, tidak akan beriman, Ta BEAN 


LI In 


97. Walaupun datang kepada mereka A TA 4 aa SAN y Av 

tiap-tiap tanda, sehingga mereka lihat Ss ii P 

'adzab yang pedih. aa Í! ha 
16, sol 


98. Maka bukankah tidak ada pars . TAVAI va as DT 7 
duduk) satu negeri beriman lalu iman- 


nya itu memberi manfa'at kepadanya, % fs “NI (ARA) Tan La ? 


melainkan kaum Yunus ? Tatkala 


mereka beriman, Kami angkat dari Pes ag 


mereka 'Adzab kehinaan di penghi- 
dupan dunia dan ‚Kami senangkan Va KY D 3s $: Ig 


mereka sampai satu masa. 
4 ltp 


99. Dan jika dikehendaki oleh Tuhan «pla 45 ar ag j 44 


mu, tentu beriman semua manusia D Ga 
SANA | EN 
yang ada di bumi, lantaran itu, patut- na 


kah engkau hendak paksa manusia | 23 PR Oh Sy? 5 


sampai” mereka jadi Mu'minin an 
et Ag 
100. Dan tidaklah seseorang akan K Ke EF f|.. 
sp yio S) 


beriman, melainkan dengan idzin 


Allah: dan Ia adakan siksaan atas jew NA alol Ja 
mereka yang tidak mau (fikirkan. . Íe gafi 
oas KP 


101. Katakanlah : "Fikirkanlah ol, CREY göy Le 


1357) Yakni, orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan ber- 
iman itu, tidak akan beriman. 


411 


Surah ke 10 YUNUS | | duz’ ke 11 


apa yang ada di langit dan bumi, : | 
karena tidaklah berguna tanda-tanda = LNG pvr sa Ah 


dan ancaman-ancaman bagi kaum ?J ? lez 
yang tidak mau percaya”. gA AP eh ws For 


20, Iyer 


102. Maka bukankah mereka tidak KESIT 23 an d3 Y 


menunggu melainkan (siksaan) sebagai | 


mana kejadian-kejadian (atas kaum) » Ha a Ia Ér di eÓ ai 


yang telah terdahulu sebelum mereka? PADAN 

Katakan : Tunggulah ! sesungguhnya ^ Ter 3113 ASA 15 
aku bersama kamu dari golongan sage 
orang-orang yang menunggu”. Cr. HN 


C, 17) P, 


103. Kemudian Kami akan selamat- aa En 
kan rasul-rasul Kami dan orang- $ #3 L 

orang yang beriman: demikianlah wa- pa CI 3 AN Si KA 
jib atas Kami menyelamatkan Mu' 1.0 27 í 
minin. - A go 


f, 


. , os „2 id 
104. Katakanlah : "Hai manusia NN NA bt 


jika adalah kamu di dalam syak ten- 


tang Agamaku, (tidaklah aku perduli): 47 %4 $ 
lantaran itu, aku tidak akan sembah e gy: ya Ig 


mereka. yang kamu sembah selain b Ja 40922; | 
dari Allah, tetapi aku sembah Allah * ai 2 0 ye Za) 


Yang akan mematikan kamu; dan " K; aar S ali 4 (2 KA 
aku diperintah supaya termasuk dalam f layu 38 a AS 


mimin? 8 ja Pr 2 A e J 
(golongan) Mu'minin”. a Sya 
105. ”Dan (aku diperintah) : ”Ha- Pena 1:0 


dapkanlah mukamu kepada Agama itu 


Z z 
dengan ikhlas; dan janganlah engkau Si RI "ik 
E A tis 


termasuk (golongan) musyrikin” 


y NO 
106. Dan jangan engkau seru — selain a ad 4 pa Sg 11 
dari Allah — apa yang tidak bisa DP , FA J 2 das 


memberi manfaat kepadamu dan 

tidak bisa memadlaratkan-mu: oleh Pe aa Sai 314 1gp , 
karena itu, jika engkau kerjakan, 2 
maka sesungguhnya engkau di waktu 

itu, dari (golongan) orang-orang yang 

zhalim. | 


412 


Juz’ ke 11 (YUNUS) Surah ke 10 
T na as Aa aa Ra 


107. Dan jika Allah kenakan bahaya KAYU) BELAH yo 
kepadamu, maka tidaklah ada yang 4. 


bisa melepaskannya melainkan Dia; ON Il GAY! AER NG 
dan jika Ia maukan kebaikan bagimu, Z TEF 


. 2 
maka tidaklah ada yang bisa tolak Laga a S1 As LA 
kurniaNya; Ia kenakan (kebaikan) *” 7" 7 


kepada siapa yang Ia kehendaki pry 20 Neo Aang 


antara hamba-hambaNya, karena Ialah aki Ha 
Pengampun, Penyayang. aa 
108. Katakanlah : ”Hai manusia & Aa BN jó DA 
sesungguhnya telah datang kepada ssa LL yo Lal 
kamu kebenaran dari Tuhan kamu, MEA AYO TANK 


lantaran itu, barangsiapa mengambil 


petunjuk, maka tidak ia mengambil Na? 4 KERANA AV 
petunjuk melainkan untuk dirinya : 


sendiri; dan barangsiapa sesat, maka La PI NES 


sesungguhnya i ia sesat buat kecelakaan PP 6 ; 
dirinya; dan bukanlah aku penjaga Xp en 
atas kamu”, sP 


109. Dan turutlah apa yang diwah- AN Len PAN I i 
yukan kepadamu, dan sabarlah hingga 35 $ E Kg TET 
Allah menghukum, karena la itu, 


P Kg ar 
sebaik-baik penghukum. E tau 


— 00009900900000000 — 


413 


Surah ke 11 HUD Juz’ ke 11 


2A 
NIR 
H U D 
(HUD) 


Surah ke 11 ; 123 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, pes : Aa ah 

Penyayang. pse yr r4 Ta: P 

1. Alif Lam Ra #) (Inilah satu) Ben Kes $ 

Kitab yang dibereskan .ayat-ayatnya, 

Seth diterang-terangkan , dia, ** dada 
4 


Ef w d, 
(datangnya) dari (Tuhan) Yang FE KN pa 


bija ana, Yang amat mengetahui. E P p AN Th I s< $í 
2. ”Bahwa janganlah kamu sembah, Yy Li g A | 


melainkan Allah. Sesungguhnya aku ara pa Sen Ja aa, 
ini pengancam dan penggemar bagi a 3 PA i se 
kamu daripadaNya”. 1759) 2 ” 

PAP E id 


3. "Dan hendaklah kamu minta i SAKA J 
ampun kepada Tuhan kamu, kemudi- , , oLa, 019 agog 
an kembalilah kepadaNya, tentu Ia Wat A AAM 1p p 
akan beri kepada kamu satu kese- e 


nangan yang baik hingga satu masa _ $ N EA IT SAYA 


yang tertentu, dan tentu Ia akan “ Naa 


berikan ganjaran Nya kepada tiap-tiap MANA AA aa Ja 
“17 


orang yang mempunyai kebaikan: 


1359 “3 2 P 
) dan jika kamu berpaling, maka ä KALA f a 
sesungguhnya aku takut (dikenakan) aa lf GG 


atas kamu 'adzab hari yang besar”. 

4 ”Kepada Al jay Kania Kanji t 
: pada Allahlah tempat kembali $$ 

kamu, dan Ia berkuasa atas tiap-tiap Ga aes, “3 

sesuatu”. IIS Pe 


#) Aku, Allah, Penyayang. 

11358) Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad! bahwa janganlah kamu 
menyembah melainkan Allah, dan bahwa aku ini jadi utusan Tuhan kepada kamu 
untuk menyampaikan ancaman yang menakutkan dan khabar yang menggirang- 
kan. 

1359) Mempunyai kebaikan: Mempunyai 'amal yang baik. 


414 


Juz' ke 12 (HUD) Surah ke 11 





5 T Pa s.d 3 IRRA Pa 
5. Ketahuilah, sesungguhnya mereka Argo) ar dg PI Ò 
palingkan dada-dada mereka untuk sI o a aJa 
bersembunyi daripadaNya; ketahuilah Ig Haa ES A 
bahwa waktu mereka pakai pakaian j r Dara 
- mereka, Ia tahu apa yang mereka sem- 1” ? 34 3, ee kes 

bunyikan dan apa yang mereka Lag DIA ea 

terangkan, !?'”9) karena sesungguh- SATA EA A 1IL g OS 2 
nya Ia mengetahui apa yang ada di yJ 7A KO, Sat 
| .. 1 | : 
Juz' ke 12 P FE r 


dalam dada-dada. 
6. Dan tidak ada (satupun) dari yi AI BEN E 1 
(makhluk) yang merayap di bumi Yna bi 749 
melainkan atas Allahlah (kewajiban) 14 Maa TP abi K 
memberi rezeki kepadanya dan Ia Í UD 
mengetahui tempat kediamannya dan 


zi pe 0 23 
tempat disimpannya: tiap-tiap sesuatu a ae LN era 
ada tersebut) di Kitab yang nyata. 
Ba | dana is A ra ci, ia 9 V 
7. Dan Ialah Yang telah jadikan : 
langit dan bumi dalam enam masa 583 Ga Kg Ng 
dan adalah 'arsyNya atas air '?'8?) , í 1 ren 
untuk "Ja beri percobaan kepada S1 Saka Pn dye 
kamu, siapakah dari antara kamu , £4- 1. 2 
yang baik amalnya: dan jika engkau LEHA MAL 
berkata : "Sesungguhnya kamu akan g 1°77? oS ogos 
| | 

dibangkitkan sesudah mati,” tentu ai Dya INA an 
orang-orang yang tidak percaya itu n : KL 
akan berkata : ”Ini tidak lain, melain- je Jiao NC Sh 
kan satu sihir yang nyata”. $ N , r 
8. Dan jika Kami ta'khirkan adzab KAA KAA ANA A 
itu dari mereka sampai satu masa ` P Paka p 

EEPE TET, 


3, 
yang tertentu, niscaya mereka akan Wa jas Ak Ff AS (4 | 


1360) Walaupun dada-dada itu mereka tutup dengan pakaian, maka Allah 
mengetahui apa-apa yang ada dalam dada-dada itu, 

1361) Kitab yang nyata: Kitab catatan makhluk 'amal-amalnya. 

1362) Atas air itu maksudnya, bisa jadi, atas udara, karena udara-udara itu 
air yang ringan. | 


| 415 


6 Pai 


416 


Surah ke 11 HUD Juz' ke 12 





berkata > ” Apakah yang menghalangi 3) a v Fa (1 J >? 
Dia ?” 1363) Ketahuilah, pada hari LI AN - sy y” 


„~“ yang akan datang (adzab) kepada me- | -, ? DX , ni : 4 JAY 8 tg 


reka, tidak bisa dipalingkan dia dari 
mereka, dan akan meliputi mereka pen aat 
apa yang mereka perolok-olokkan. Os Can bary r 21 


P 
9. Dan jika Kami rasakan manusia Ha MANGA, j q 
akan rahmat dari Kami, kemudian yy, | 28228, , 
2 # 2 
Kami cabut dia daripadanya, niscaya KO Au Turen Se AH ) 


ia putus asa, tidak berterima kasih. GI SA 
DIII La Ja 
A ord rtr I IA, 
10. Dan jika Kami rasakan dia ke- Aa Ms 2 3 5 BARAT i. 
senangan sesudah kesusahan yang 1.3 
mengenai dia, niscaya ia akan berkata: Kh PLE LNG PE sa 2 
"Telah hilang kesusahan dari padaku”. =) AAA £ 


sesungguhnya ia senang, la sombong. Gas EARE” owr I LG 
ni y gi 23 ATA Dea 


Hi ; P | 
11. Kecuali orang-orang yang sabar | A P POr SANI M 
dan beramal shalih. Mereka itu ada- f s, » maba 


A 
lah bagi mereka keampunan dan aii Ce AN AA 


ganjaran yang besar. PEEN 


12. Tetapi bisa jadi engkau akan Da ang ARE IK E N 
hendak tinggalkan sebahagian dari r 


apa yang diwahyukan kepadamu, dang CW P 


7 
sempit dadamu ' ***) lantaran mereka. ~% Sa “63 ar 


e pf ashar A 


berkata : “Mengapakah tidak diturun- |... 1 
kan atasnya '“"") satu perbendahara- da Ý; | gis yl 


an atau datang besertanya seorang SA As. Ata "7 EO po {2 


malak ?” !'?7) Sesungguhnya engkau 
sf F "1 2 


hanya seorang pengancam, dan Allah 7 2 1 5. 
itu Penjaga atas tiap-tiap sesuatu. K5 me la 


asrama 
ana) Maknanya, apakah yang menghalangi Tuhanmu dapat ena 
adzab? 

1365) Padahal mestinya ia syukur kepada Kami. 

1365 Bisa jadi engkau hendak mundur dari menyampaikan sebagian daripa- 
da apa yang diwahyukan kepadamu, dan bisa jadi engkau merasa sempit dadamu. 

1366 Atasnya: Atas Muhammad. 

1367 Mereka minta, sebagai satu mu'jizat, supaya nabi Muhammad dapat 
satu perbendaharaan atau ada seorang malah bersamanya. 


Juz’ ke 12 (HUD) Surah ke 11 


? | 
13. Atau (apakah) mereka mau ber- h F A 1 oC) Tw 
kata : ”Ia telah bikin dia ?” '***) = 3 , La 


Katakanlah : ”Datangkanlah sepuluh KE : E 
surah seperti itu '?5?) yang dibikin- “” NN Haa: Ws 


bikin !?7°) dan serulah siapa yang Laga a DA aa Aas 


kamu !?7!) bisa selain dari Allah, 


jika memang kamu orang-orang yang 9 A SG Al ' 
benar”. 22 D, 32 da 
14, Maka kalau mereka tidak bisa Í ya SE Keka SE it 
perkenankan kamu, !?7?} ketahuilah 


a 5 : 310 
bahwa ia itu diturunkan dengan pe- ji jati SLS alc Ú 
ngetahuan Allah, !?73) dan bahwa ga 7 p 


tidak ada Tuhan, melainkan Dia; AC Sa S ( RATAN o | 


lantaran itu, tidakkah kamu mau 
serahkan diri ? 9 f A On f 
15. Barangsiapa suka kepada peng- Kant Hg TEA AN 10 


ver veiru OC) 
hidupan dunia dan perhiasannya, pa ar. 
è 


Kami akan sempurnakan (ganjaran) AH a apa 2259. 1 
bagi usaha-usaha mereka di (dunia) aa FA AP Ang 


ini ! dan mereka tidak akan dirugikan : 4 PEKANTE 
padanya. TONED. U 1 Pra 


16. Merekalah orang-orang yang ° 4I RE iyi 11 
tidak ada bagi mereka di Akhirat, 


£ 4 P 
melainkan neraka, dan gugur apa-apa oey KIN FSE 


(kebaikan} yang mereka kerjakan | P0 03 y 
padanya dan batal apa-apa yang FAR saabi 


mereka amalkan. 3 sk pa 


17. Apakah orang yang (berjalan) Jat | 
atas keterangan dari Tuhannya, dan . aan 1 
diiringi dia oleh saksi daripada-Nya, 1. poles, a, 
1374) sedang sebelum dia ada kitab AU ASA 0g Ap 


1368) Apakah mereka hendak berkata bahwa Muhammad telah bikin Qur'an | 


tu? . 
1369) Maksudnya, cobalah kamu bikin sepuluh surah seperti surah-surah 
ur-an. 
Q 1370) Kalau memang manusia bisa membikinnya. 
Sa 1371 Panggillah buat jadi pembantu kamu siapa-siapa yang kamu bisa pang- 
1372) Jika mereka tidak bisa mengadakan surah-surah sebagaimana yang di- 
tantang oleh kamu, kaum Muslimin. 
1373 Diturunkan @ur-an dengan pengetahuan dan perintah Allah. 
1374 Saksi Pane -Nya: Qur'an sebagai saksi dari Allah. 


417 


Surah ke11 HUD Juz’ ke 12 
E AS — Ae 


saf P,” 
Aie eia ikutan dan rahmat' 2? 5) ca POO KA 


„itu, (sama dengan orang- Pa yang ; 
- hanya maukan penghidupan unią 2 0) 
Mereka percaya kepadanya: ' i 3 AL dan CU Ga IS SY Ao Dgn Da, 
barangsiapa tidak percaya kepadanya 33 00.1 

dari antara' beberapa golongan, maka BY V3 31x L gA AA ala “Yi 
apilah tempatnya yang E pa any j 

taran itu, janganlah engkau syak pada- se o \ 

nya, (karena) sesungguhnya ialah ke- cJ oa ah On PA 
benaran dari Tuhanmu, tetapi keba- oI 27 
nyakan manusia tidak mau percaya. Ola rn ÚG KES Ng 


1377) 


AV 


| E n ; 
18. Dan bukankah tidak ada yang = a A 


lebih aniaya daripada orang yang ada- 4 ° 792 4, ? 
adakan dusta atas (nama) Allah ? V0 5) A 9 Sa ja 


Mereka akan dibawa ke hadapan ! Tu 
Tuhan mereka, sedang saksi-saksi AI SA BA 
akan berkata : “Inilah orang-orang s «7 | 
yang berdusta atas (nama) Tuhan (“- Hap Su í Aja 
mereka”. Sungguh ! la'nat Allah F a | S1 2 por G 
adalah atas orang-orang yang me- ó des KA 
lewati batas, 28 CATA ts, - al 
19. Yang berpaling dari jalan Allah, ve Mba segan 
dan mau (supaya) dia '?7?) bengkok, AN a ya P 
dan mereka tidak percaya kepada 

5 
20. Mereka tidak bisa terlepas di Ca SEN ip kan f ye 


bumi, dan tidak ada bagi mereka : 2 aJt y 


pengurus selain dari Allah; akan di- Y EGS S. EHE 
gandakan bagi mereka adzab. Mereka PE 

tidak kuasa mendengar (ajakan yang LS Lan AG Aga AH | 
hak) dan mereka tidak bisa melihat , sy. 


(kebenaran). v He A LAEE 
DI ma pÉ GS AN 


1375) Yang menerangkan juga hal kedatangan dan kebenaran Muhammad. 

1376) Yakni mereka yang terpimpin di jalan Tuhan itu percaya kepada Mu- 
hammad dan Gur-an. 

1377) Kepada Qur-an. 

1378) Yakni, mereka mau supaya jalan Allah itu jadi bengkok. 


14 


418 


Juz' ke 12 (HUD) | Surah ke 11 


21. Merekalah orang-orang yang me- PER , ST SOF a yi 


rugikan diri-diri mereka, dan batallah “Ai putu ja D da 

apa yang mereka telah ada-adakan. y Uet merh 

1379 nA n o 
) Na p 


8 I fa JY EE Y Ar 
22. Tidak syak, bahwa sesungguhnya BAN 3 Tah e S YY 
merekalah orang-orang yang paling YA “Ai 
rugi di Akhirat. © 3, DAN 


| 2 so SI’ 
a - $ "3 Tr 
23. Sesungguhnya orang-orang yang Pena \ gaal giS, 


REAN 


beriman dan beramal shalih dan tun- “4 AJA Sasa 
duk kepada Tuhan mereka, adalah 

mereka itu ahli surga yang mereka a Ga caat a 2 a 
akan kekal padanya. 


| ey. 

24. Perumpamaan dua golongan itu, Rn EENEN Yt 
seperti orang buta dan orang tuli, p > Ai 
dengan orang yang melihat dan aa, Jr At emai 
yang mendengar, adakah sama dua- Jy a dip A 3 J Ja 
duanya (dalam) perumpamaan ? Tidak < Da SS I Ya YG J 4 
kah kamu mau ingat ? 

GAK; Yo 


02 CL 
25. Dan sesungguhnya Kami telah . P di 
$ o 37. 5 al A P 


utus Nuh kepada kaumnya. ( Ia ber- 


kata) : "Sesungguhnya aku ini pengan- CA An An Ye 
cam yang nyata bagi kamu”. Nan 4 

o Ir 3r 
26. ”Bahwa janganlah kamu sembah E) ýy; LE YA 


melainkan Allah, (karena) sesungguh- (rta Te TIA 

nya aku takut (ditimpa) atas kamu DB ada ke Li 

adzab hari yang pedih”. , S 

27. Lalu , berkata kepala-kepala WE Zi Kd YV 

kafirin dari kaumnya : ”Kami tidak , Da 

pandangmu, melainkan (sebagai) se- LJ SEN Dua dA P 

orang manusia seperti kami, dan kami , P 
i BIA Du 


1379) Kedustaan dan tipu daya yang mereka adakan itu tidak bisa menolong 
mereka. 


419 





Surah ke 11 -HUD Juz’ ke 12 


z 


tidak lihat yang mengikutmu, me- 6 S3 Yna D 1 KET AK 


Adinkan orang-orang yang rendah dari st 2 920 

“antara kami dengan tidak beffikir, 5 Éd ad iya Ú A Gg 
dan kami. tidak lihat kamu ''??) 

lebih mulia dari kami, malah kami CA 5 236 

anggap kamu orang-orang pendusta”. 


28. Ia berkata : “Hai kaumku ! IA desak jó YA 
bagaimanakah fikiran kamu, jika ada- Pa A PS 
lah aku atas kebenaran dari Tuhan-ku, JS, ya PA A Kane GS 
dan Ia beri rahmat kepadaku dari 
sisi-Nya, lalu digelapkan (keterangan) RAN IS YA ALA f 
itu buat kamu ?'?8!') Apakah bisa 


EA f iE s Lep 
kami paksa kamu (menerima)-nya, npe aT Ta 


padahal kamu tidak suka padanya ?” 
: aya 


29. "Dan hai kaumku ! aku tidak ASN 3 

minta harta kepada kamu tentang , Z 
itu, (karena) tidak ada balasanku, B3 4 ENG au 
melainkan (terserah) kepada Allah, » 4, - 75. 24 ar 

dan bukan aku ini pengusir orang- > e i Ga Lag 


“ orang yang beriman '***) : sesung- 2 o” 23 7 
guhnya mereka akan bertemu Tuhan Ú gò Ki DN 9 
mereka, aku melihat kamu sebagai ka- i7 
mu yang bodoh.” a 1 SA 


30. ”Dan hai kaumku ! siapakah , 

yang akan menolong akan daku dari A Was 

(siksaan) Allah, jika aku usir mereka? , aah ; NP 244 1.33 

Apakah kamu tidak mau sadar ?” v ME AS OA 
PPT AI Ad 

31. "Dan aku tidak berkata kepada $ As s J KOT 2 y) 

kamu ; ”Di sisiku ada perbendaharaan 

Allah, dan aku tidak (mengaku) LSN AAN EL Tap DA 

mengetahui barang yang ghaib, dan ` 


aku tidak berkata : "Aku ini Malak’, 3, Fb FA at NE) Ja Fi F 


LEAN 


Hai ye 


1380). Kamu: Nuh dan kaumnya. 

1381) Digelapkan oleh ketua-ketua kamu. 

1382) Nabi Nuh berkata begitu lantaran mereka minta ia usir nga yang 
telah beriman kepadanya. 


420 


Juz’ ke 12 (HUD) | Surah ké 11 . 


#3 GPa 


dan tidak aku berkata tentang orang- | Fe) 
orang yang dihinakan oleh pemandang a s S2 $ Eza 


an-pemandangan kamu, (bahwa) Allah 21 247 2242 Lis 2,2 , 
tidak akan memberi kebaikan kepada Pee an 
mereka. Allah lebih mengetahui , fé oy 

apa yang ada di diri mereka; sesung- Ser SI et Oka 
guhnya aku, kalau begitu, adalah 


daripada orang-orang yang zhalim’? | GAN 
32. Mereka berkata : "Hai Nuh PER AN YY 


sesungguhnya engkau telah memban- 
tah kami dan engkau telah banyakkan 1 
perbantahan kepada kami: lantaran itu Ex usa na LA E 
datangkanlah kepada kami, apa 

yang engkau janjikan kepada kann 
1384) jika memang 2 SN daripada 
orang-orang yang benar” 


33. Ia berkata : "Hanya Allah-lah sira 
Yang akan datangkan dia kepada 


GAN Aa LAGI 


d- 
$ 


T UG Ig Yr 


kamu, jika Ia kehendaki, dan tidaklah 7 °, 22 “415 | 
kamu bisa terlepas”. KI 3 A Lg AI 
34, ”Dan tidak akan memberi man- 23 Ta FH 4 Tt 


faat kepada kamu nasehatku, jika , ja 
aku mau menasehati kamu, apabila fe 2 SBN Ar Si 


Allah mau sesatkan kamu, (karena) ts. 31 Pe K 
Ia Tuhan kamu, dan kepadaNyalah d AA Ip IA 
- kamu akan dikembalikan”. p D 
EP 
os Sree 


85. Ataukah mereka akan berkata : : 
”Ia telah ada-adakan dia ?” !?'85) IE GP a pa 


Katakanlah : ”Jika aku a 7 ya | PARA 
dia, maka atasku-lah dosanya, tetapi UG 3 Sa AG F 
aku berlepas diri dari dosa yang 03 y? Ng 

kamu kerjakan”, ''!5) San Ep 





1383) Kalau aku mengaku pengakuan- pengakuan tersebut, niscaya adalah 
aku daripada orang-orang yang zhalim. 
1384) Maksudnya,tunjukkanlah siksaanyang engkau ancam buat kami. 


1385) Apakah mereka mau berkata, bahwa Muhammadlah yang membikin 
Qur-an itu? | | | | 
1386) Aku tidak akan tanggungjawab atas dosa kekufuran yang kamu kerja- 


421 


Surah ke 11 HUD Juz’ ke 12 


836. Dan diwahyukan kepada Nuh, * 12 £ | Yy 

' bahwa: ” Tidak akan beriman dari dan AP 3! Er, 313 | 
antara kaummu, melainkan siapa yang TAMA, H4 

sudah beriman: oleh karena cus SA IOVA Pe 

janganlah engkau berdukacita Ata ser 


apa yang mereka kerjakan”. | pt x ja e GX, 
37. “Dan bikinlah kapal itu dihadap- | « ae Au ji a l; gy 


an Kami dan (dengan pimpinan) 


wahyu Kami, dan janganlah engkau - Gas par: Kura 99 


hadapkan omongan kepada-Ku ten- UT 


tang orang-orang yang zhalim itu, re OP ag ogg 
(karena) sesungguhnya mereka akan L ) an elli 
ditenggelamkan ”. 


# ls r AA Tata Pp r : 
38. Dan ia bikin kapal itu: dan tiap- SNI DI nang YA 
tiap kali segolongan dari kaumnya ». KZA oh o 7, 1 
melalui dia, mereka perolok-olokkan 424 Na An, Ag MA Aa adi 
dia. Ia berkata : "Jika kamu per- PET 


olok-olokkan kami, maka sesungguh- PAT pan ony 8 


nya kami akan perolok- -olokkan kamu 
sebagaimana kamu perolok-olokkan”. $i EN AK Pe , 


OP AA Reg 


2 >Ê 
39, Maka kamu akan mengetahui «4 J“ ) Sem YA 
siapa yang akan didatangi oleh adzab s n IG , 
yang merendahkan dia dan (siapa Ka JA Lagi S3 iS A5 K 
yang) akan (turun) atasnya adzab A P P 


D . # 
yang tetap”, P LS ALA 


40. Hingga apabila datang perintah “ SA P A 
Kami dan mendidih bumi, !387) 353 asa t> 


l 
Kami berkata : ”Bawalah s va (9 a 137 z eat 
dua sepasang dari tiap-tiap jenis, Ko A 
1388) dan ahlimu, kecuali orang 2 KE 
yang telah ditentukan lebih dahulu La Bwy AA pa 


by S 


atasnya siksaan 38°) dan orang 
yang beriman”, '*?*)y padahal tidak LA JAS 


ada yang beriman kepadanya me- .. PTUN 
lainkan sedikit. AYI AS Fa 


1387 Bumi mengeluarkan airnya buat mengadakan Thufan. 
1388): Allah perintah nabi Nu membawa e dalam kapalnya dua sepasang 
dari 1p stiap makhluk di bumi. 

) awalah ke dalam kapal itu semua ahli rumahmu, kecuali mereka yang 
tidak mau beriman kepadamu, yaitu orang-orang yang Allah tetapkan akan men- 
dapat siksaan. 

1390) Dan bawa juga orang-orang yang sudah beriman kepadamu. 


422 


Juz' ke 12 (HUD) 


41. Dan ia berkata : "Naiklah pada- 
nya dengan (menyebut) nama Allah 
(waktu) jalannya dan berhentinya: 
sesungguhnya Tuhan-ku Pengampun, 
Penyayang”. 


42. Dan ia berjalan dengan (memba- 
wa) mereka dalam ombak yang 
seperti gunung, dan Nuh memanggil 
anaknya, — padahal ia di satu tempat 
yang terpisah — Hai anakku ! naiklah 
bersama kami dan janganlah engkau 
ada bersama golongan orang-orang 
kafir”. 


43. Ia berkata : "Aku akan pergi 
berlindung ke gunung yang bisa 
menyelamatkan daku daripada (kena) 
air”. Nuh berkata : "Hari ini tidak 
ada yang bisa menyelamatkan dari $ 
siksa Allah, melainkan orang yang Ia 
Kasihani”, lalu dihalangi antara kedua- 
nya oleh ombak; lantaran itu, adalah 
ja dari golongan orang-orang yang di - 
tenggelamkan. 


44. Dan !??!) dikatakan : ”Hai 
bumi ! telanlah air-mu: dan hai langit! , 
berhentilah”, lalu surutlah air dan 
beresiah urusan serta berhentilah 
(kapal Nuh) atas gunung Judi, dan di- 
katakan (pula) : ”Kebinasaanlah bagi 
kaum yang zhalim itu”. 


45. Dan Nuh telah menyeru Tuhan- 
nya sambil berkata : "Hai Tuhan-ku! 
sesungguhnya anakku itu daripada 


Surah ke 11 


AN G3 3 


5516 BAU A 


Ga 29:873 


PPL 
BIASA A 
563 in a TAN Nas 
TATA Ed LAU 
Aa tr 


Ý IG AAS La Layanan mas 

SANAK AAN a 
T” NA pa 

GIA 

DAN NG Ig t 
MA Sah HPN 
Mg Bera 
Aa 


JJ A3 AMA 10 


tef? 
ERVEN 2 SAI Lag 


” 


1391) Maksudnya, dan sesudah itu dikatakan ................ 


423 


Surah ke 11 HUD Juz' ke 12 


é 2 Pd 
ahliku dan sesungguhnya perjanjianMu ea ai eA j kat ra 
ilu benar, dan Engkaulah sebaik-baik 


i 3 2 

Penghukum”, | apr, 
| PE 2e? 

46: Allah berkata : ”Hai Nuh ! Sanata pa ti 

sesungguhnya ia itu bukan dari ami. , Pa 

mu, karena sesungguhnya (amal:ivs y , Ka de f AN 3 A) Al 

itu) amal yang tidak baik; oleh karena hape 


itu, janganlah engkau minta kepadaKu 
apa yang engkau tidak tahu, sesung- Den PG) Le 


guhnya Aku memberi nasehat kepada- . 


Pd 
mu, supaya engkau tidak jadi dari AVSES OS Pa 


golongan orang-orang yang bodoh”. 


47. Ia berkata : “Hai Tuharku SL SAI SG gV 
sesungguhnya aku berlindung kepada- 


Mu daripada meminta apa yang tidak Íi; AZANI a Bi wi 
ada bagiku pengetahuan padanya; o, 


dan jika Engkau tidak ampunkan ' oa Bu A AJ 
daku dan tidak kasihan kan daku, HH P. da 
niscaya jadilah aku dari orang-orang a Gi 
yang rugi”, gye 

48. Dikatakan : ”Hai Nuh ! turunlah A7 sda SU j 3 SA 
dengan selamat dan barakat dari P ag , 
Kami atasmu dan atas ummat-ummat AI sE Pu 3 na 
yang bersamamu: tetapi (ada) bebera- !£ Ta 
pa golongan yang Kami akan senang- 
kan mereka, kemudian akan mengenai r 
mereka adzab yang pedih dari Kami". Sau Al E A 


pa Ry ni Pa 


o 4 Pa 


49. Yang demikian, sebahagian dari- 

pada khabar ghaib yang Kami wahyu- en) AAS as LA 
kan dia kepadamu, ''?') padahal pah E 3 
engkau dan kaummu tidak mengeta- Ga SS DNS 

hui dia sebelum ini; lantaran itu, , pe 

sabarlah, karena sesungguhnya akibat BA Pa aa at 

yang baik (adalah) bagi orang-orang TAE 


yang berbakti. aad ac et 
50. Dan kepada 'Ad, (Kami wi 7 o8 2t 4A 
saudara mereka, Hud '“”') a Jami Gi Ae Lg Os 


1392) Kepadamu: Kepada Muhaminad. 
1393) Saudara mereka, maksudnya ialah dari kaum mereka. 


424 


Juz' ke 12 (HUD) Surah ke 11 





berkata : "Hai kaumku ! sembahlah ° Ia SAT, Isl A E 


Allah, (karena) tidak ada bagi kamu 4 a Jg a ga 3 


tuhan selain dari. Dia. Tidak lain Vo \ 
kamu ini, melainkan orang-orang yang Ana! La LE S 4! 
suka mengada-adakan”. '***) ang s 

iy Dn Lk o) 
51. “Hai kaumku ! aku tidak minta - CA a33 


kepada kamu balasan untuk (nasehat) SN NA HWA 


itu; (karena) tidak ada balasanku, ~x 
melainkan dari Yang menjadikan daku 
lantaran itu, tidakkah mau kamu SA M5 Rea 


mengerti ?” (1 i 
52. "Dan hai kaumku ! mila CAGE EA Pau or 


ampun kepada Tuhan kamu, kemu-” , al ol? 
dian bertaubatlah kepada-Nya, tentu Maa pangan A MESI 
la akan turunkan hujan atas kamu , E PR 


dengan lebat dan Ia akan tambahkan 3 3 £ A 3 
bagi kamu kekuatan atas kekuatan A 35 


Apes P 
kamu, dan janganlah kamu berpaling, 3 L3 | 
dalam keadaan kamu berdosa”. Tag Ds Ar: a W 
53. Mereka berkata : “Hai Hud ! 

San EA s> | Or 
engkau tidak datang kepada kami Ka 33 SG 
dengan (membawa) keterangan, dan 4”.. UII MEN Ge Tata 
kami tidak akan tinggalkan Lahan. an NA £ = PN, 
tuhan kami lantaran omonganmu, fh ZEN lan Mp3 A3 
dan kami tidak akan percaya kepa- 2 ai = PI ut 
damu”. KAI 
54, "Tidak kami berkata (terhadap- \ 
mu) melainkan (bahwa) sebahagian iis $ do i ot 
dari tuhan-tuhan kami telah kenakan » « 


kepadamu gangguan”. '***)y Hud 3 Ld a GINO 


berkata : “Sesungguhnya aku jadikan 7” 


p s 5 
Allah (sebagai) saksi, dan saksikanlah Ha Y AF aD Al 
oleh kamu, bahwa sesungguhnya aku nda 
berlepas diri dari apa yang kamu se- as BA 
kutukan.” O Si 


. ç 
55. "Selain dari Dia; lantaran itu, (4? z ° Sa Nok! O 
nan haa FES AM geng O 
cobalah kamu sekalian jalankan tipu `=,» 39 D 7 


: £ + J 
daya kamu kepadaku, kemudian P Ba DN 
janganlah kamu beri tempo kepada- SAP $ Sa 
ku". 


1394) Yakni, mengada-adakan ibadat sendiri dengan nama agama, pad: ahal 
apama tidak perintah begitu, | 
1395) Yakni, Sdn, an dari tuhan-tuhan kami telah merusak akalmu. 


425 


Surah ke 11 ' HUD B Juz’ ke 12 


56. Saunaa aku berserah diri ’ 3 ANUARA CE 01 
kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan ~ 

kamu: tidak ada satupun dari yang AT! aan 
merayap, melainkan Ia-lah yang me- P 

nguasainya; sesungguhnya Tuhanku | 3 0 MA A 


itu atas jalan yang lurus”. p 
a E 
pa nga 


K2 
57. ”Maka kalau kamu berpaling, $ al pan si pe 556 cv 
sesungguhnya aku telah sampaikan 
kepada kamu apa yang diutus kepada- A A “1 A A ANG 
ku (untuk disampaikan) kepada kamu; m n 2 A 33 


dan Tuhanku akan gantikan satu i6 Ss, A A AAN, 
kaum yang lain daripada kamu, dan Arit 


kamu tidak bisa bahayakan Dia se- A pe nc ? Sa 
dikitpun, karena sesungguhnya ™= TAE od 

Tuhanku itu pemelihara akan tiap- 
tiap sesuatu”. .” 


i 6 33 tata “an 
58. Dan tatkala datang adzab Kami, PT. Sae KARY 9 di 


Kami selamatkan Hud dan orang- 03 TU N 
orang yang beriman kepadanya de- WETE v APA Paten 
ngan rahmat daripada Kami, dan Kami 


selamatkan mereka dari adzab yang te- ke MEN 2. 


bal. 
59. Dan itulah, 'Ad: '***) mereka c L Mess 01 


ingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan Ya 

mereka durhaka kepada rasul-rasul- |“ “i pH Aa PERPE 
Nya, serta mereka turut perintah SY Teki aa Dr J 
- tiap-tiap penyombong, yang enggan PA “AN 
menerima kebenaran. Na Tr 


f7, 
60. Dan diikuti mereka di dunia dan A KT o ih yA ASY 1 
di hari yang Kemudian dengan satu y 2 


læ'nat : ketahuilah, sesungguhnya Y ten NA D 
kaum 'Ad, itu tidak percaya kepada 2 ói yí AA ("29 


$ 


DRA 


A 


Tuhan mereka; sesungguhnya kebina- 


pn | 034,1 
saanlah bagi "Ad, kaum Hud ! yA E A kai Aa 


61. Dan kepada Tsamud (Kami utus) Aa Oa RAT 
saudara mereka, Shalih. Ia berkata : Wae oh “E PAT v 


| "Hai kaumku ! sembahlah Allah, Suk i Au 18 


1396) Yakni, begitulah hikayat kaum 'Ad. 


426 


Juz’ ke 12 | (HUD) Surah ke 11 
23 130 

(karena) tidak ada bagi kamu, Tuhan £ PS IgA AGAN ATI o 

selain dari Dia; Ja-lah Yang menjadi- “ v3 

kan kamu dari bumi dan Ia jadikan | - pa Pc 20 | 

kamu penduduk padanya, oleh karena PAR J $ Psi 

itu, mintalah ampun kepada-Nya, Ai IBL IOI tL’ ú 

kemudian bertaubatlah kepada-Nya, “— ND P aaa 

karena sesungguhnya Tuhanku itu 


Dekat, Memperkenankan”. !3?7) PAP TA HP ES Si 


62. Mereka berkata : "Hai Shalih ! 3 2 8133 Gi Av 
sesungguhnya adalah engkau sebelum f 6 


ini, di antara kami, orang yang diha- SU KAP H Ja i 
rap; '*** ) apakah patut engkau larang — S AB jad la 

kami sembah apa yang disembah oleh ( 7 A A Ki 37 Ka É FA e4 
bapa-bapa kami ? dan sesungguhnya . 
kami dalam syak yang meragu-ragukan TE , - Li 

tentang apa yang engkau seru kami 7 ae Ba Eng 
kepadanya”. e 


La 

63. Ia berkata : "Hai kaumku ! f 
khabarkanlah kepadaku bagaimana D pk KG big 
jika aku ini betul membawa keterang , i 21 
an dari Tuhanku, dan Ia beri kepada 361 Kipora Sa 
ku rahmat dari (hadlirat)-Nya peg 
maka siapakah yang bisa menolong ae AE TOTA wan AN 
akan daku dari (adzab) Allah, jika Setu IS. , 
aku durhaka kepada-Nya ? Tetap : As KPI ul | 
kamu tidak se bagiku selair 22 Mp has 7 Ad 
daripada merugikan.” .. P ez 

.. Pi SS 


2, 
64. "Dan hai kaumku ! Ini onta ri AW NE 
Allah sebagai tanda bagi kamu :???) ' amen, eU 


Idtaran itu, biarkanlah dia makan di Ke | Jd “ As! 
bumi Allah dan janganlah kamu sen- j IU? jita Sa 

tuh dia dengan gangguan, sebab nanti Ay Aa PAN nh AI 
mengenai kamu satu siksa yang dekat” .. S a 
1400) Kap Ta sd hah 


~v 


1397 Memperkenankan permintaan hamba-Nya. 
1398 Diharap menjadi pemimpin kami. 
1399 Maksudnya, bahwa Allah adakan onta ini sebagai satu tanda mu'jizat 
buat kebenaranku. 
1400) Yaitu, kalau kamu ganggu dia, akan menimpa kamu 'adzab di dunia 
ini, sebagai tanda kebenaranku jadi utusan-Nya, 


421 


Surah ke 11 Tn HUD | Juz' ke 12 





Ar ayr 2 
GD. Tetapi mereka sembelih dia, lalu AES JG: Za 
ia berkata : "1"! ) "Bersenang-senang- 4 saka mna 
lah kamu dalam rumah kamu tiga 155 Wal AW S3 ; 
hari, (karena) yang demikian itu, satu 
perjanjian yang tidak bisa-didustakan” Ana 


GG. Maka tatkala datang adzab Kami. 4 7 2 U A : KÚ e 11 


Kami selamatkan (daripadanya) Shalih 

dan orang-orang yang beriman Deserta- f ry 2 7 a 
nya dengan rahmat dari Kami dan ya pa mi) Pa 
(Kami selamatkan mereka) dari kc- 


| kanan A P 
hinaan hari itu. Karena Tuhanmu a MERE 


itu la-lah Yang kuat, Yang gagah. 2, 
67. Dan telah mengenai orang-orang ! PAKA La aer | 
yang zhalim itu terjakan yang keras, PERANAN krl W 


t302) Jalu jadilah mereka binasa da- 


EEPE 
lam rumah-rumah mereka. E KeA W 2 er 


68. Seolah-olah mereka tidak pernah < NI PR en si K 

tinggal padanya: ketahuilah ! sesung- ~, NAN YA 
guhnya Tsamud tidak percaya kepada $4 »3 v - 
Tuhan mereka: sesungguhnya kebina- AYI Ai 3 He 


saanlah ada bagi Tsamud ! 


A 329, 
3 “1 
2 
69. Dan sesungguhnya telah datang (4 Ne ara 
| ggu aE yaa 
utusan-utusan Kami kepada Ibrahim Lan d 2 


PE 
+ 
L3 


`~ R bz i h; P i T 
a a SEN oi 


sambil mereka berkata : “Selamattah: 

la jawab : “Selamat”, maka tidak la- - SN Ty ^ AG : 
ma lalu ja bawa anak sapi yang di- ae — ., P Je 
panggang. ''"') 


70. Maka tatkala ia lihat tangan »- F A EER Ag 

à : Ua) - 
mereka tidak sampai kepada (anak $ d >) hidla v 
sapi) itu, ia heran kepada mereka dan ie 3 Ak 


ia merasa takut dari mereka, (tetapi) Kg CEBA FEIS 


mereka berkata : “Janganlah engkau 


1401) Nabi Shalih berkata. 

1402) Teriakan yang keras: Teriakan 'adzab, yaitu suara gempa atau fetusan 
gunung atau lainnya yang sangat hebat. 

1403) Untuk tamu-tamu yang ia sendiri belum tahu siapa mereka itu, 


428 


Juz’ ke 12 (HUD) | Surah ke 11 


takut, karena sesungguhnya kami ini by a IS, AI SAN 


diutus kepada kaum Luth”. '“94) 
9 PA 
o a at $ .. $ SA PP 
il. Dan isterinya berdiri, lalu ena KA MAHU va) 3 W1 


L405 


wa )\ lantas Kami khabarkan ,, oA, 
kepadanya ''”?9) (bahwa ia akan agung OA Eng 
dapat anak) Ishaq dan sesudah Ishaq, e5, ig 
| a a | | RAI Se 
Ya'qub”. } 
72, la berkata : “Ya heran ! ma AF 1i i autó vr 
aku ini bisa beranak, padahal aku , Far 


sudah tua dan ini suamiku (pun) A BS AS LA Ay 


sudah tua ? Sesungguhnya ini satu PE 
hal yang aneh”. 5 4 A P 


peN f 
13. Mereka berkata : “Apakah eng- Spa AI J6 vr 


kau merasa heran tentang urusan 


Allah ? Mudah-mudahan rahmat Allah 1 Jai Ç Ka PA AH 
dan berkat-Nya atas kamu, hai ahli Y pp Ta 
b £ 


rumah ini ! Sesungguhnya Ia itu, wE «| | 
amat Terpuji, amat Mulia”. A an i 
74. Maka tatkala hilang dari Ibrahim TREAU vt 
ketakutan dan datang kepadanya 20907 0, 


khabar kegirangan, ia membantah anu: GAS Uu 
Kami '??") tentang kaum Luth.''””) È 
b (3 3 


2 ; | A ii 
13. Sesungguhnya Ibrahim itu, Ai D Li SA Vo 
penyabar, penyedih, yang suka SN kaan, 
kembali. ''''9) fe. 


1.a 


1104) Buat membinasakan mereka. 


1405) Isteri nabi Ibrahim tertawa lantaran hilang ketakutannya dari tamu 
yang tidak mau makan yang ternyata bahwa mereka itu malaikat, karena biasanya 
tamu vang tidak mau makan itu, bermaksud jahat. 

1406) Dongan perantaraan malaikat Kami, 

1407) Ya'qub anak Ishaq. 

1408) Ia merhbahtah Kami: Ia membantah utusan Kami. 

1409) Ibrahim membela supaya Kami tidak binasakan kaum Luth. . 

1410) Suka menyerah diri kepada Tuhan. 


429 


Surah ke 11 HUD Juz' ke 12 


76. “Hai Ibrahim ! berpalinglahedari Ska a sA A! Pa YA 
ini, karena sesungguhnya telah datang Iie) gn 0. 
perintah Tuhanmu, dan sesungguhnya Re Bg a AEA duluan 
akan mengenai mereka satu adzab Ea ng Kena PD 


pel1411 
yang tidak bisa ditolak ! ) 3 2 LA pena ea 15 


stiges 
77. Dan tatkala datang utusan-utusan HA A3 w 
Kami kepada Luth, ia merasa tidak 


senang dengan (kedatangan) mereka LL, -) 3 ke 4 TT 
dan sempit dadanya lantaran mereka 2 e go 


1412), sambil ia berkata : ”Ini satu s i aT A p) 7 TN Ary y 
hari yang payah”. ..... (2 


02.00 ,33I e Pap 
78. Dan datanglah kaumnya dengan Ai akhi, ÁA ai > 9 VA 
lekas kepadanya — sedang mereka bia- 5 00 I LS oz 
sa mengerjakan kejahatan-kejahatan — SE ai 049 
ja berkata : ”Hai kaumku ! itu dia 4 
anak-anak perempuanku, mereka lebih CA JI Nag DA su 
bersih bagi kamu '*'*); maka takut- Yi 2 5M K 2G Tar), 
lah kepada Allah dan janganlah kamu Pd dm ja. : 
hinakan daku terhadap tamu-tamuku, *&,* 4 "io, 0) ? 
tidakkah ada di antara kamu ini o a ali B 23 74 La 
seorang laki-laki yang cerdik ?” A. & Ns A 3. f 


¢ 
79. Mereka jawab : "Sesungguhnya BLU Sega KE v4 
engkau telah ketahui, (bahwa) kami , ep7 
tidak ada kemauan kepada anak-anak a BA PA On 
perempuanmu '*'!*), dan sesungguh- 


s2 
nya engkau mengetahui apa yang 5 ) p 
kami mau”. f yP a? 4 anta 

on 7 Sa? TE Tea u 

80. Ia berkata : ”Aľlľangkah baiknya, 4 pu As 
kalau ada bagiku kekuatan ! atau aku e A erangan 
bisa berlindung kepada satu tiang AI a ATC 9) 
yang kuat !” ` r " r 2 TPA 


1411) Perkataan ini dihadapkan oleh malaikat kepada nabi Ibrahim. 

1412) Lantaran ia takut kaumnya akan minta tamu-tamu baru itu buat mela- 
kukan pekerjaan liwath (zina laki-laki dengan laki-laki). 

1413) Ambillah anak-anak perempuanku dan kaumku dan jadikanlah isteri- 
isteri kamu, karena yang demikian itu lebih bersih buat kamu daripada berzina 
dengan laki-laki, 

' Anak kaumnya itu, nabi Luth katakan anakku, lantaran nabi-nabi itu sebagai 
bapa buat ummatnya. 

1414) Kami tidak ada kemauan kepada perempuan. 


430 


Juz’ ke 12 (HUD) Surah ke 11 





81. Mereka berkata : "Hai Luth ! (E Y AEE LG M 


sesungguhnya kami ini utusan-utusan 


Tuhanmu; mereka tidak bisa sampai SN CV KN pi P bul 25 


kepadamu: '*'*) lantaran itu, sea -— 

lah bersama ahli mu pada waktu ma- FAS 17 ERA n "IG 
lam — tetapi janganlah seorangpun 7- Ta F p 
dari kamu melihat ke belakang sa 4 AYAT a AM 
kecuali isterimu, karena akan menge- ag P ya 
nai dia apa yang akan mengenai Ka sa Kol 

mereka '!'*'*) Sesungguhnya waktu j Ganga 
yang dijanjikan itu ialah subuh : yet Lon iż 
bukankah subuh itu dekat ! SA Ga fana A 


Pi Pa 


# S ar 
82. Maka tatkala datang adzab Kami, Elai KAAN AY 
Kami jadikan yang sebelah atasnya 


ke sebelah bawah, '*'”?) dan Kami us Ula Lala at "n 


hujani atasnya batu dari tanah liat 
yang beriring-iring. paia gii 


83. Yang ditandakan '“!8) dari sisi zre RARA, 
Tuhanmu, dan ia itu '*'*) tidak E i AY 


jauh dari orang-orang yang zhalim. Új 
Jasa Ga AA 


G rrp yg .. A A 


84. Dan kepada Madyan (Kami utus) 16 *” sesen 

saudara mereka, Syu'aib: ia berkata : Lab AKG, SJ At 

“Hai kaumku ! sembahlah Allah, I A el IU 

| karena tidak ada bagi kamu semba- Gaga AN 
rang Tuhan selain dari Dia, 


A EAZ 
janganlah kamu kurangkan s an JA FERRY SA 
dan timbangan; sesungguhnya aku i : 
lihat kamu ada dalam kesenangan C3! SG TEA LAU 
1420) dan aku takut (ditimpa) atas IPES pain 

9? ð S 
Pam adzab hari yang meliputi”. L3 è T S RE: MENE 
Isterimu itu akan merasai b niih ea 


Kami jungkirkan desa kaum Luth. 
Batu 'adzab yang sudah ditandakan dan ditentukan untuk A Luth 


1419) Iaitu: Batu itu. 
Yaitu kesenangan yan g jadi pendahuluan bagi kebinasaan. 
Maksudnya, hari Kiamat atau hari yang 'adzabnya meliputi sekalian 
yang zhalim. : 


ian Mereka tidak bisa menggang 


431 


Surah ke 11 HUD Juz’ ke 12 


P aaa Ri 
85. “Dan hai kaumku ! sempurnakan OS 3 gl 3 A6 
| | Tea a; 
lah sukatan dan timbangan dengan PPN AP Se, 
adil, dan janganlah kamu kurangkan eh. Jean Oi a 
dari manusia barang-barang , mereka. j er 2 
1422) dan janganlah kamu berjalan SESI 3 Aa ata 
di bumi dengan mengadakan kerusak- PA es? 
an”. ; Than Tp INI 
ð 4 4 jon 

86. "Ketinggalan (rezeki dari) Allah SINA 4S. Si, Aa 
itu 1223) lebih baik buat kamu, jika * AU | 20301 
betul kamu beriman: dan bukan aku Kar: IRA YA 
1424 

) Le ê, s i 

” fay £ 

87. Mereka berkata : "Hai Syu'aib ! BALA Sma KA WV 
apakah agamamu menyuruhmu su- , 4-55, Dosar 
paya kami tinggalkan apa yang di- izau REW sE 
sembah oleh bapa-bapa kami atau , 2 s : 
supaya (jangan) kami belanjakan harta . AN Aye y ERN 
harta kami sebagaimana kami suka ? "3 og | 
Sesungguhnya engkaulah orang yang A Pai Ki N læ 
sabar, penunjuk jalan” 1425). NA Sea o Y Hi 


ini penjaga atas kamu 


Jt 
88. Ia berkata : "Hai kaumku EEr ng AA 
khabarkanlah kepadaku bagaimana- Da 
PA ad .. 


kah (hal kamu), jika betul aku atas Ang A 
keterangan dari Tuhan-ku dan Ia 3) 1 giors 


kurniakan kepadaku satu kurnia ' MEF A 22 
yang baik ? Dan aku tidak mau me- win noy csi; 


nyalahi kamu pada mengerjakan 2 aan 
apa yang aku larang kamu menger- Ola TN 
jakannya: '***) aku tidak mau, J e 

melainkan kebaikan, selama aku kuasa CHTS SAV sala 2 


dan tidak ada taufiq- ku; melainkan 


dengan (bantuan) Allah, kepada- Nya- A sa | pa a SG 
lah aku berserah diri dan kepada-Nya “ 
lah aku akan kembali”. PAMA & A3 pb. 3 


1422) Artinya, sempurnakanlah hak-hak mereka. 

1423) Rejeki dari Allah ada dua: Haram dan hala?. Kalau dijauhi yang haram, 
maka yang tinggal itu semuanya halal. 

1424) Aku ini hanya penyampai khabar kepada kamu. 

1425) Omongan mereka ini maksudnya mengejek nabi Syu'aib, bukan me- 
muji. 

1426) Yakni, aku tidak mau melarang kamu mengerjakan sesuatu padahal 
aku mengerjakannya. 


` 432 


Juz’ ke 12 (HUD) Surah ke 11 


7 SANG hs” 
89. ”Dan hai kaumku ! janganlah Tn Ae n A4 


permusuhan kamu kepadaku menye- 


J (Ed P AS 2 
babkan kamu dikenakan seperti apa Uh Kena 
yang telah mengenai kamu Nuh atau f, K sÀ 


CA 
kaum Hud atau kaum Shalih, padahal 4 PR 2533 2 Ge a 


pa G1 


tidaklah kaum Luth itu jauh dari J rr ROY, gH x AN 


kamu”. o2 
ey «3 
# PEE t P 
# 


90. “Dan mintalah ampun kepada Asin EN mal a. 


Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah a 
Tuhanku itu Penyayang, Pecinta”. 3 29 ig i an 
91. Mereka berkata : "Hai Syu'aib ! daa Ca SA Lyó | j | 
eng nga er erna tap Ha DS pra K% é S] 
a Temah di antara kami: dan ALA S a GaC 
kalau tidak karena kaummu, tentu LAZ E 


4 Ca] 
kami rajammu, '**”) karena engkau PAS ta : ve 
bukan orang yang terhormat buat 


kami”. | SA gak Cab 1 


92. Ia berkata : “Hai kaumku ! 
J0 33 


apakah kaumku lebih berat buat Naga PN AS Ia 
kamu daripada Allah ? dan kamu 3 
buang Dia di belakang punggung LG ar Ih Z pang 
kamu ! Sesungguhnya Tuhanku me- 


lputi apa yang kamu kerjakan”. Bts SA 
1428 

) 
93, "Dan hai kaumku ! beramallah AH pe sea a a. 
secara kamu; sesungguhnya aku (juga) 5 PA UN - oe 
beramal; kamu akan mengetahui (atas) — 
siapa akan datang adzab yang meng- 
hinakan dia dan siapa dia pendusta; 


Ens ahii v 


tunggulah, sesungguhnya akuljuga) | AN 
menunggu bersama kamu”. lpas 19 BIA an 
5 e, F- A A ST 


| 1427) Dirajam: Ditanam separo badan lantas dilempar dennan batu. 
1428) Meliputi: Tahu dengan jelas hingga tidak ada yang terluput. 


433 


Surah ke 11 sa A . HUD Juz’ ke 12 
94. Dan tatkala iam adzab Kami, kz Ae Ea AA y At 
Kami selamatkan Syu'aib dan orang- PI BA 
orang yang beriman bersamanya A x. Pen 
dengan rahmat dari Kami: dan gempa , e` 

mengenai orang-orang yang zhalim Say 


itu; lantaran itu, jadilah mereka j 12 , Pr 
i di rumah-rumah mereka. “y gei Te 


binasa r? 

Cr St YAN 

è è / 0” SINA 
95. Seolah-olah mereka tidak pernah Li FOVET, PAS qo 
berdiam padanya; ketahuilah ! satu gg o sg 
kebinasaan bagi Mad-yan sebagaimana - emey ÚS GTA 


binasanya Tsamud ! Si : r 
3? BAK ip 
96. Dan sesungguhnya Kami telah San JE agak rar 31 


. utus Musa dengan (membawa) ayat- P 
ayat Kami dan keterangan yang nyata. CA RENA 


97. Kepada Fir'aun dan, kaumnya, KS Bea) AV 


tetapi mereka turut perintah Fir'aun, 
201 C0, yi 


padahal tidaklah urusan Fir'aun itu AO Eoy c) yg SM 


urusan ) yang bijaksana. 
( ) d 8 J ig Fi 1° vs Je, 


aaah AR a 4A 


98. Ia akan mengetuai AA 
8 PPA 
pada hari Kiamat, lalu Ja masukkan Z A Ha ba 5 5 7 3 
mereka ke dalam api, padahal PP hd 23 9 aa 
tempat. yang didatangi itu. Av AM 
MAL r2, 


99. Dan diiringi mereka oleh Ja'nat ioia, sails 44 
di dunia dan pada hari Kiamat; jelek (9 pe, 2 


sekali iringan yang diiringkan itu. 5 AT | Kaji 
100. Yang demiki dalah seb an AA Pan 

. ang demikian, adalah seba- $ org 7 
hagian dari khabar-khabar penduduk dnan $i) OE V.. 


negeri-negeri yang Kami ceritakan dia f, 7,28 Pa 
kepadamu: dari antaranya ada yang da Ser Cun 
masih ada, dan ada yang sudah binasa. », ,, 231 TA Y f 

101. Dan Kami tidak aniaya mereka, an N fea Calio Kai 
tetapi mereka aniaya diri mereka (sen- , DESET f 

diri), maka tidaklah berguna sedikit- Aa cas 2? 
pun kepada mereka berhala-berhala PA 
mereka yang mereka seru '*** ) selain * P A | 
a a a a Naa IAI 2 6 re 
1429) Seru: Panggil, sembah. 72 i aar a 


434 


Juz’ ke 12 pa alila Surah ke 11 





An Allah, tatkala datang adzab vY OWS 2 KAAPS 
Tuhanmu; dan tidak (berħala-berhala 


KJ ag 
itu) menambah - bagi mereka selain 5 ana a an 
daripada kebinasaan. . | Hara 2 2 


; 


102. Dan demikianlah adzab Tuhan- ih a PER Rf VY 
mu, apabila Ja mengadzab (penduduk) 


negeri-negeri, padahal mereka itu zha- | 2 Pel | 
iim; sesungguhnya adzabNya itu ja SL ANA SA 
pedih yang sangat: ' | ?. 4 Go i 


A f 


A y ts PER D 

103. Sesungguhnya di dalam itu ada OAE LIS GI! Vs 

tanda bagi orang yang takut kepada @ Jar Soy -r P 

adzab Akhirat; ialah hari yang aa Pp. RATE 385 

kumpulkan padanya manusia: Ne Ayda ju 

ialah hari yang akan DA "Sort IY 253 

| PALA, A 
JI A 53 

104. Dan Kami tidak ta'khirkan dia par Juz 


melainkan untuk satu masa yang 
tertentu. 2 PB Lema 
105. Pada hari yang ia '***) datang, Ser 15207 Pt 
tidak bisa seorangpun omong, melain- Hana lu (" 9d, Lo 
kan dengan idzin-Nya, maka dari an- .@, sebat oge, 

tara mereka ada yang celaka, dan ada Aas FAN 
yang berbahagia. 

106. Maka adapun orang-orang Mag AA EU 

yang celaka maka dalam nerakalah TA 

(mereka): adalah bagi mereka di dalam 


agan PEPA y 
nya, teriakan dan jeritan. 


107. Hal . keadaan mereka kekal AH a NEA iy 
padanya selama ada langit dan bumi, 


kecuali apa yang dikehendaki oleh “ j MIAE tu 
Tuhanmu, karena sesungguhnya HA 5, 

Tuhanmu itu, amat Berkuasa membu- 21 4, 

at apa yang la kehendaki. hg AN Oy KS) ea 


108. Dan adapun orang-orang yang ntu 
berbahagia, maka dalam surgalah tis kata GE, 


T $ r Pa 
(mereka), hal keadaan mereka kekal .. A15 4 (Çt SANG a 


padanya selama ada langit dan bumi, 
1430) Ia: Hari Kiamat. 


435 


Surah ke 11 HUD Juz' ke 12 


| kecuali apa yang dikehendaki oleh A A Ss na J LVE 


Tuhan-mu sebagai satu pemberian Ao 

YE HART puan: Dea SA PING 
109. Lantaran itu, janganlah engkau 4 an i 3 5G Aa 
ada dalam keraguan tentang apa yang 3 

mereka sembah, (karena) mereka ti- SA Ike GO Ai 
dak sembah, melainkan sebagaimana ~~ j AT 


- bapa-bapa mereka sembah dahulu; * 734 Leg 432r 
dan sesungguhnya Kami akan sem- A agan 


purnakan kepada mereka bahagian Je, yet o2 4 


9 
mereka dengan tidak dikurangkan. JP JASA pe an 


& 
of 0 Opg 
110. Dan sesungguhnya Kami telah EAA 9 Ns 
beri kepada Musa Kitab itu, telah di- 5 


perselisihkan tentangnya: dan kalau & ^, 5 y 133 fdd San 
tidak ada perkataan yang terdahulu j 


dari Tuhanmu, tentu sudah diberi eni D uga a 
keputusan antara mereka; !*??) dan , Ur San 


P P ., 
sesungguhnya mereka dalam syak Kn ag El $ R 


| yang meragu-ragukan di tentang itu. 


33) ; Par 
Int ee 1 LI Bg 
111. Dan sesungguhnya tiap-tiap Lai CO 1 


seorang akan disempurnakan oleh , & ep Je 031 ye aA? 
Tuhanmu (ganjaran) amal-amal mere- © bas dal atasi i 
ka; karena sesungguhnya Ja amat 
mengetahui apa yang mereka kerjakan kera 


112. Lantaran itu, berlaku luruslah AA US Pi 
sebagaimana engkau diperintah dan WA) 


(begitu juga) orang yang bertaubat #4 P 
bersamamu, . !4***) dan janganlah Ce? 45 ta Ps» AN 


kamu melewati batas, karena se- ji pa s` P 
sungguhnya Ia melihat apa. yang . La 5 | 
kamu kerjakan. a pee 


1431) Allah beri surga itu adalah sebagai satu pemberian yang tidak putus. 


1432) Maksudnya, kalau tidak lantaran sudah terdahulu omongan anmu 
bahwa 'adzab yang sebenarnya akan diunjukkan di Akhirat, niscaya sudah diberi 
keputusan di antara mereka dengan turunnya 'adzab. 

1433) “Artinya, mereka masih ragu-ragu di tentang 'adzab Akhirat. 

1434) Yang bertaubat bersamamu: Yang bertaubat dari kekufuran dan tetap 


jadi pengikutanu. 


Juz' ke 12 (HUD) Surah ke 11 


Li 31 P 
113. Dan janganlah kamu condon CAN 
kepada a ag yang daa MUSA AN, JA 
(diri-diri sendiri), lantaran nanti akan ,*/. grr 
mengenai kamu api neraka, padahal DEA E Esh 
tidak ada bagi kamu penolong selain 
dari Allah; kemudian kamu tidak DANG aai 
akan ditolong. | 
114. Dan dirikanlah sembahyang - EETA 33 “ut 
pada dua bahagian siang dan di se- 1 
bahagian dari malam: (karena) se- hu Ái | 
sungguhnya kebaikan-kebaikan, bisa 5 mU A3 re 
menghilangkan kejahatan-kejahatan Ta os a AAA -7j 
yang demikian itu, satu peringatan 


bagi orang-orang yang mau ingat. . Ca. LSN SS 5 3 BF 
; ` ” 

115. Dan sabarlah, karena sesung- Sena Ar 2 no 

guhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran 2% t2; 

orang-orang yang berbuat kebaikan. we rani 


116. Maka tidakkah ada orang: m0 206) y PUR 


orang yang baik dari qurun-qurun 


| : i jas s? 3. 
yang sebelum kamu, yang bisa me Lu "5 enai 


larang (manusia) daripada (berbuat) ~= 

kerusuhan di bumi ? $) — tetapi | 

(sayang !) sedikit sekali orang-orang ALAN 3? ALAN 
yang Kami selamatkan dari mereka—: 3 Dan ag Haa 

436) dan orang-orang yang zhalim SP) D Sera 

itu, menurut apa-apa kesenangan 


yang mereka telah biasa mendapat- PT Ip aa 1,2 ema 


nya, '**”) karena adalah mereka : e2 
orang-orang yang berdosa. CAP 
se PTP > 


i P kali . # r “4 2.9 
117. Dan tidaklah sekali-kali Tuhan Ala II v8 3 WV 


mu membinasakan negeri-negeri de- 
e3 
AR BUN SN 


ngan kezhaliman, padahal Pena 
nya berbuat kebaikan. !43 

1435) Kurun itu Zaman-Zaman, masa-masa, orang-orang yang di dalam satu- 
satu masa dan zaman. Maksudnya, tidakkah ada sisa-sisa manusia yang baik sebe- 
lum Islam? 

1436 Sisa kaum Jahiliyah memang sedikit, 

1437) Orang Jahiliyah yang berlaku aniaya kepada diri sendiri itu, tidak me- 
nurut kebenaran, tetapi mau menurut kesenangan dan kebiasaan dahulu walaupun 
(larang oleh Allah. 

1438) Maksudnya, kalau Allah binasakan satu negeri TAEA penduduknya 
berbuat kebaikan, itu berarti Allah berbuat kezhaliman. Allah tidak akan berbuat 
Sa Ben Allah tidak akan binasakan satu negeri selama ahlinya ada berbuat ke- 

aikan 


431 


Surah ke 11 HUD Juz’ ke 12 


# sA P 3 s. 4 

118. Dan jika dikehendaki oleh Ih Aa Mag MA. 
Tuhanmu, tentu Ia jadikan manusia , ,7 ,, 4-4, r 
(semua) satu ummat, tetapi tetap o MIN PA 19 KAKI 
mereka berselisihan, '“??) sP., 3 
119. Melainkan orang yang dika- Íy Aha SI wa 
sihani oleh Tuhanmu: dan lantaran jag Ba Ag , 
itulah Ia jadikan mereka ! 490) dan te- 4,” AL 21X 
lah sempurnalah kalimah Tuhanmu : 5 Aan 

PR ND, pa 
”Aku akan penuhkan jahannam at udi Sa aa ONLY 
dengan jin dan manusia sekaliannya” di aa Sah P 
203 | Area SN 


120. . Dan tiap-tiap (khabar), Kami A "i 6, Pa x 2 y 
ceritakan kepadamu dari khabar- < a. P: 


khabar beberapa rasul, yaitu (khabar à 2S 2G IU ) 2 | AA 
yang) dengannya Kami hendak tetap- an | 

kan hatimu: dan telah datang kepada- La | 
mu di dalam (khabar-khabar) ini, 44 Ae I 5 
kebenaran dan nasehat dan peringatan Pu 9 AYI Sa das W Y 
bagi orang-orang Mu'min. AA 33 Was 


121. Dan katakanlah kepada orang- ~, 4 
orang yang tidak percaya : "Bekerja- Saja SARAAN P 
hg A 2 , 


lah menurut cara kamu. Sesungguh- “ é. p 

nya kami (juga) bekerja”. | GUSI Lega Phase! 
le) A 

122. "Dan tunggulah, sesungguhnya é) p. MAA AP Mal YY 

kami Guga) menunggu”, 


J Le 
123, Dan bagi Allah-lah rahasia HNS CAJ, 
langit dan bumi: dan kepada-Nya-lah şe Aji I 231 
akan dikembalikan urusan sekalian- y-4 Kang AG Sis 
nya. Lantaran itu, sembahlah Dia p 2 RARE CK Ly 
dan berserah dirilah kepadaNya, ka- L% 4 atA f IOAR 
rena Tuhanmu '***) tidak lalai dari 22,3 a 
1443 SA! (ex TE Ma 
apa yang kamu ) kerjakan. Op 3 JA) 
1439) Menurut hikmah Allah yang maha tinggi manusia mesti berselisihan. 
1440) Allah jadikan manusia untuk perselisihan yang akhirnya segolongan ke 
sanga dan segolongan ke neraka. Allah lebih mengetahui hikmahnya. 
441) akni dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa. 


1442) Tuhanmu: Tuhan Muhammad. 
1443) Kamu: Manusia. 


— O0000000000 — 


438 


Juz’ ke 12 (JUSUF) ` Surah ke 12 


KP Peda 
« AN DA 
YUSUF 
(YUSUF) 
Surah ke12 :111 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 
Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- | PET 
nyayang. ja ya ad g 
1. Alif Lam Ra’. *) Inilah ayat-ayat | “AN 
bagi Kitab yang nyata. AAA Si Zi 23 i 
2 Ih), 
2. Sesungguhnya Kami turunkan ta Éi d cié Y 
dia (sebagai) bacaan yang berbahasa o Zoly: 
"Arab, supaya kamu fikirkan. 6, Ke AAS Old 
3.. Kami ceriterakan kepadamu se- TEA SY IA AA Ab: 
baik-baik ceritera dengan (perantara- LT ya 
an) Qur-an yang Kami wahyukan ke- LL baju CAR a ma 
padamu ini, padahal sesungguhnya Aw: . 
adalah engkau, dahulunya, daripada Cena ER Ola Sa 
lalai. TEA 
orang-orang yang lalai GABE 


4. Tatkala Yusuf berkata kepada PE” s Jats 
bapanya: "Hai bapaku! sesungguhnya 7“ A aa ata J3 ! t 
aku telah melihat sebelas bintang dan .”“ 7 4 j 

. matahari serta bulan — aku lihat mere- uas Gasa 43 S yd! 


ka — bersujud kepadaku.” SP aj te G PRA i 


Éis ag el 
5. Ia jawab: "Hai anakku! janganlah 3 f pr TAP 
engkau ceriterakan mimpimu kepada 3, ara S3 CJ ð 


saudara-saudaramu, karena nanti me- oJen hn 

reka menipu daya kepadamu (dengan) Si Li red OH Si 
satu tipu daya; sesungguhnya setan 7 3 , 27 

itu, bagi manusia, satu musuh yang IS mala 3 


nyata. f.e 3 


yu 
*) Aku ini Tuhan, Yang melihat. 


439 


Surah ke 12 YUSUF Juz’ ke 12 


6. “Dan demikianlah Tuhanmu f o e ILLA IN KH 
akan memilihmu dan Ia akan ajar ke- 2 


adamu ta'wil mimpi-mimpi, 1444 | as PAIDA 
P p p IA dan 


dan Ia akan sempurnakan nikmat-Nya 7 


atasmu dan atas keluarga Ya'qub, se- JI As 4 AAS Kanan Ta 3 
bagaimana Ia telah sempurnakannya 5 i Ayr? r 
atas dua bapamu dahulu, (yaitu) Ibra- AP 2 y JAS 5 ang 
him dan Is-hag, (karena) sesungguh- EOR E Ia Ka 
nya Tuhanmu amat Mengetahui, HN AIA, 


jaksana.” ja Mena 
7. Sesungguhnya ada di tentang Yu- 4 $: 1 g yag. i S KS y 
suf dan saudara-saudaranya, beberapa “ S0 sa Is 


tanda bagi orang-orang yang bertanya. ú Ak a \ Ei Li 


| A A J Bara í 
8. (Ingatlah) tatkala mereka berka- TAY Lea TA ATI TA 


ta: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara- f P J - 
nya lebih dicintai oleh bapa kita dari- Sa 1 {ISS Is 


-pada kita, padahal kita ini ramai; se- 
sungguhnya bapa kita adalah dalam ASIN, SG 8! 
+ P £ 2o 23 ya 


kesesatan yang nyata.” Gg 

2e; 
9. ”Bunuhlah Yusuf atau buang dia ọ EYA sai q 
di satu bumi, (supaya) teruntuk bagi a Ien l 010 Ca 
kamu saja muka bapa kamu, '***) wida ANN IR 


dan nanti sesudah itu, kamu jadi satu ng 
kaum yang shalih.” 1446) 


Ga SK x 
Pi Li 1s 

10. Berkata seorang dari mereka: y KOT h 

"Jangan kamu bunuh Yusuf, tetapi 2, 323 


buanglah dia kb dalam sumur, supaya «4 P 2 An 2 7a Ke i 


diambil dia oleh sebagian daripada Fi Re TAAT ETT. 
orang-orang yang lalu (di situ), jika J-eN Aga Aha AW 


mau (juga) kamu kerjakan.”' r 202 
depe SEN 


1444) Ta'wil mimpi-mimpi: Ta bir mimpi-mimpi. 


1445) Maksudnya, supaya perhatian bapa hanya kepada kita saja, tidak kepa- 
da yang lain. Yusuf dan Bun-yamin seibu sebapa, sedang yang lain semua lain ibu. 


1446) Sesudah kita buang Yusuf, kita bisa bertaubat buat jadi orang-orang 
yang baik. 


440 


Juz' ke 12 (YUSUF) 


11. Mereka berkata: "Hai bapa kami! Y LK MAN 


mengapakah engkau tidak percaya ke- 
pada kami tentang Yusuf, padahal se- 
sungguhnya kami ini ikhlas kepada- 
nya?” 

12. "Kirimlah dia besok bersama 
kami, (supaya) ia bisa makan-makan 
den bermain-main; dan sesungguhnya 
kami akan jaga dia.” 


7 


L aa Pn 


kaji WW 


aa aa 


Surah ke 12 


2 309 


Dana Sea 
AAS 136 Ja 


pa “an 


13. Ia berkata: "Sesungguhnya men- BAL 


dukacitakan daku, hal kamu memba- 


akan dimakan oleh serigala, sedangkan 
kamu lalai daripadanya.” 


14. Mereka berkata: "Jika dia dima- 34 
kan oleh serigala, padahal kami ng 
nyak, sesungguhnya kami, kalau begi- 
tu, adalah orang-orang yang rugi.” 


ngan membawa dia dan mereka be- 
rembuk akan masukkan dia ke dalam 
sumur, (maka mereka kerjakan), dan 
Kami wahyukan kepadanya: "Sesung- 
guhnya engkau akan khabarkan kepa- 
da mereka tentang urusan ini, padahal 
mereka tidak sadar. '447) 


mereka pada waktu petang sambil 
menangis. 


17. Mereka berkata: “Hai bapa kami! 
sesungguhnya kami pergi berlomba- 
lomba, dan kami tinggalkan Yusuf de- 
kat barang-barang kami, lalu dimakan 
dia oleh serigala, tetapi (tentu) engkau 
tidak akan percaya kepada kami, wa- 
laupun kami benar.” 


1447) Nanti datang satu masa yang en 
saudaramu itu hal perbuatan mereka terha 
itu sudah lupa. 


KAG 
wa dia, karena aku takut, bahwa dia 2$ 5 ak KAA & 


Da 
sa es it 
Nan 


PEA ¿ 
15. Maka tatkala mereka pergi de- asa 3. 5 Aol se 10 


A aG 


AP syaa La 


arres NG 


p JI NI 


ai 
2 


SN 13 


aan 
A 


pe Je à 


apa 


WENN 


eh 


16. Dan mereka datang kepada bapa A SA $ A3) Ya 


ss s P 


Ban g 


. A. 


Days 


u akan khabarkan kepada saudara- 
p dirimu, padahal mereka, di waktu . 


441 


Surah ke 12 YUSUF Juz' ke 12 


18. Dan mereka kenakan di bajunya (HI aa bapa JAS YA 
darah palsu. Ia berkata: "Bahkan ,£ Vo Kei 7 
nafsu-nasfu kamu menggampangkan TE: FERN J6 3S 
kamu (mengerjakan) satu perkara; ma- , fe, ' D 7 
ka (urusanku ialah) kesabaran yang Jarh SAAI Y 
baik, dan Allahlah Yang dimintai ag 


long atas apa yang kamu ceriterakan.” aa Ady Ani 


5 TA 
19. Dan datanglah orang- orang mu- Aj HA PER T. “4 
safir, lalu mereka kirim pencari air me- P Sa ja NP 


reka, lalu ia hulurkan timbanya. ga Jo FAN 2333 2 


berkata: "Ooh! khabar baik! ini se- 


orang anak laki-laki!” dan mereka MTI UNA Y 
sembunyikan dia sebagai barang da- aola ya 19 ANE is 
gangan; 1448) tetapi Allah mengeta- p A Ga da 12y, FENY 
hui apa yang mereka kerjakan. ! 44?) 95 Long 2 

20. Lalu mereka jual dia dengan har- TE EP 

ga murah, yaitu beberapa dirham yang ae y 2 =a La 

dihitung, '***) karena adalah mereka 4 9 6, 202e 153 Z 
: eP Ia H3 

orang-orang yang tidak suka kepada- sa 

nya. 1451) ANA Ga 


21. Dan berkata orang yang membeli $ A ES pEr i 
dia dari Mesir 145?) kepada isterinya: si JÉ; A 
”Hormatilah kedudukannya, mudah- A Xi - N- 
mudahan ia memberi manfaat kepada TY Í aniz% y paa 
kita atau kita jadikan dia anak.” Dan $ us HA ak 
demikianlah Kami tetapkan Yusuf di AK A F) CRL emut 
bumi itu,!45?) dan karena Kami hen- 


dak ajarkan dia ta'wil 1954) mim- MAN 
an cé 7 
pi-mimpi, karena Allah itu berkuasa E i PYA) SDS; 


Ing jaa AN EN | 


1448) Si pencari air dan teman-temannya sembunyikan Yusuf daripada lain- 
lain pengikut kafilah. 

1449) Rencana saudara-saudara Yusuf telah berlaku, terhadap diri Yusuf, 
dan mereka sangka hal ini tersembunyi, tetapi Allah mengetahui PRENE PET 

1450) Yakni sedikit. 

1451) Maknanya, pembeli-pembeli itu tunjukkan tidak suka membeli supaya 
bisa dapat dengan harga yang murah. 
' 1452) Rupanya orang yang membeli Yusuf dengan harga murah itu, jual dia 
pula di Mesir. Dibeli oleh salah seorang ketua perbendaharaan negeri Mesir. 

1453) Kami beri ketetapan bagi Yusuf di Mesir sebagai orang besar, karena 
Kami (Allah) hendak selamatkan dan muliakan dia. 

1454) Ta'wil : Tabir, 


442 


Juz' ke 12 | (YUSUF) Surah ke 12 





atas urusan-Nya, tetapi kebanyakan @ Q yh NE Ang SI 
manusia tidak mengetahui. , | 
| Haa it z< 17 EN f 


byan pÉ 


22. Dan tatkala ia sampai kepada A ANE ENF R” Near vr 
umurnya, Kami berikan dia hukum * 3 


1455) dan 'ilmu, karena demikianlah ,« REK OWP PARAG 
Kami balas orang-orang yang berbuat s? 


Pa P | 
kebaikan. USA 


ep P 


23. Dan perempuan yang ia tinggal AN 1.1 
1456) di rumahnya maukan dia, lalu BA hn 23 “3 yr 


2 an 


perempuan itu menutup pintu-pintu TET EA AKI 
dan berkata: "Marilah ke sini.” Ia ja- 2 Aa EU Fa 
wab: "Aku berlindung kepada Allah: $ BRAZ ap A MEN 
sesungguhnya tuanku telah hormati Eh NG Pa N 


kedudukanku !ĉ*7 ); sesungguhnya ti- 7 Ag y bye Tani AH A 
dak akan berbahagia orang-orang yang “5 to La z JÓ | 


zhalim.” OA AAS PANAI 


24, Dan sesungguhnya perempuan | 

itu telah maukan dia, dan ia pun mau Ggs Yi 
kan perempuan itu, sekiranya tidak ia x AA 
lihat keterangan Tuhannya! ! 458) Be- DIS AS 5 KFY CEINE Sl Xy 
gitulah !”5?) karena Kami mau pa- 3,4, 2, Ya SR ah 
lingkan daripadanya kejahatan dan ke- ea f AIE I paaa) 
kotoran, (lantaran) sesungguhnya ia Sk 


itu daripada hamba-hamba Kami yang < PENG AA SAT 
Ikhlas. ` SAS Saat an 


25. Dan dua-dua berlomba-lomba ke Rar 9 AA <. alg YO 
pintu, '4*9) dan ia koyakkan bajunya 


dari belakang, '451) lalu dua-duanya Gsi SAKA f PA 


1455) Yakni Kami jadikan dia nabi. 

1456) Yaitu isteri bagi orang yang membeli dia. 

1457) Ada orang artikan: Tuhanku telah menghormati kedudukanku. 

1458) Sekiranya ia tidak lihat hukum Tuhan yang melarang, niscaya ia sudah 
kabulkan permintaan perempuan itu. 

1459) Begitulah Kami tetapkan hatinya. 

1460) Tentulah Yusuf hendak lari dan perempuan itu hendak menahan dia. 

1461) Perempuan itu pegang bajunya dari belakang hingga koyak. 


443 


Surah ke 12 YUSUF Juz' ke 12 


bertemu suaminya di dekat pintu. Pe- Sai SL SG AS S N 
rempuan itu berkata: "Bukankah ti- 
dak ada balasan bagi orang yang mau x ND mma obi 
(berbuat) kejahatan kepada ahlimu 
itu, melainkan di penjara dia atau di Aa Ea Pe 
'adzab yang pedih?” ' 4?) 

ô a A d 


26. Yusuf berkata: "Dialah maukan CAS.“ 493 ayun yi 
saya:” dan seorang pemutus dari kelu- , , 

arga (perempuan) itu memutuskan: UÉ UÉ Sa 
”Jika bajunya koyak di depan, maka Pa dy yo. ; 
benarlah perempuan itu, dan adalah ia IS AN f SESI 
1463) daripada orang-orang yang ber- ?, Ae PA 
dusta. i ahs sa 


27. "Dan jika adalah bajunya koyak ? AN Ba 
dari belakang, maka dustalah perem- O7 18 LARE 3 NN 


uan itu dan adalah ia '***) daripada £ ed 00” 
: i SA eh, SSI 33 


orang-orang yang benar.” 


Pg AfA 


28. Maka tatkala ia '*** ) lihat baju- 2 Ha YA 
‘nya '***) koyak dari belakang, ia ber- 

kata: "Sesungguhnya ini sebagian dari- REKAN TAI AN 5 Ó 
pada tipu daya kamu:'”07) sesung- 


22 2 
guhnya tipu daya kamu itu besar.” A D 


/ Pa 
29. "Hai Yusuf! berpalinglah dari ini: 11 A! 7 *, X1 Z DoD | 
dan (hai perempuan!) mintalah ampun IL 7 YA 


bagi dosamu, karena sesungguhnya “Sai s) Si) SA ce 


engkau adalah dari orang-orang yang .“ 


salah.” per 


30. Dan berkata perempuan-perem- 4 AI | 
puan di kota: “Isteri pembesar itu, ” 35 jag Y 
"r J A 2 


maukan hambanya; sesungguhnya cin- Uata 5 3 jo 3 aa A aA 


1462) Lantaran hendak membersihkan diri, maka perempuan itu lebih dahu- 
lu berbuat dusta tersebut. 

1463) Ia: Yusuf. 

1464) Ia: Yusuf. 

1465) Ia: Suaminya. 

1466) Bajunya: Baju Yusuf. 

1467) Kamu: Orang-orang perempuan. 


444 


1 


Juz’ ke 12 


ta kepadanya !”88) itu telah mesra di 
hatinya: sesungguhnya kami lihat dia 
dalam kesesatan yang nyata.” 


31. Maka tatkala ia !469) dengar £ 
ejekan mereka, ia panggil mereka dan 
ja sediakan bagi mereka tempat duduk 
dan ia berikan kepada tiap- tiap se- 
orang dari mereka satu pisau, lalu ia 
berkata (kepada Yusuf): “Keluarlah 
di hadapan mereka,” '470) maka tat- 
, kala mereka lihat dia, mereka heran 
kepadanya dan mereka potong tangan- 
tangan mereka !71) sambil mereka 
berkata: Maha Suci Allah! Ini bukan 
manusia! Ini tidak lain, melainkan 
satu malak yang mulia!” 


22. Ia berkata: "Inilah dia orang 
yang kamu cela akan daku di tentang- 
nya, sesungguhnya aku telah maukan “ 
dia tetapi ia menolak, dan sesungguh- 
nya Jika ia tidak mau kerjakan apa 
yang aku perintah, niscaya ia akan di- 


penjara dan akan jadilah ia daripada 


orang-orang yang hina.” 


33. Yusuf berkata: “Hai Tuhanku! 
penjara itu lebih aku sukai daripada 
apa yang mereka ajak akan daku ke- 
padanya: dan jika Engkau tidak pa- 
lingkan daripadaku tipu daya mereka, 
1472) niscaya aku condong kepada 
mereka, dan jadilah aku "daripada 
orang-orang yang bodoh.” 





Kepadanya: Kepada Yusuf. 


(YUSUF) 


surah ke 12 


Pepsi 


yu . 


Paan yi 
a.n Ga 
aga KAN 
Mn banana 
rae aE 
nsii EPA 
edan po Yr 


A er? a 


Karno: 
ET FE KAN 
Aren 
Dansa rr 

AN Ben 
PAREY IURE 


Eag a 


1468) 

1169) Isteri pembesar itu. 

1470) Lalu Yusuf pun keluar. 

1471) Yaitu teriris jari-jari mereka lantaran kaget melihat kecantikan Yusuf. 
1472) Yakni tipu daya dan fitnah perempuan-perempuan. 


445 


Surgh ke 12 | YUSUF Juz' ke 12 


34. Maka Allah perkenankan baginya „3 Eee APA AKA Yt 
t473) Jalu Ia palingkan daripadanya 


. 2 1835 GI, ESA 
tipu daya mereka, karena sesungguh- pas KAI Ah 
nya Ia-lah Yang mendengar, Yang me- W= “ 


ngetahui. A A AT 
P 


e Jr 7. 


35. Kemudian terbit bagi mereka (sa- Kontan ct g YO 
tu fikiran) sesudah mereka melihat AS DI | 
tanda-tanda itu, yaitu mereka (mesti) «=S SARA SN 


penjara dia sampai satu masa. ' 4” 4) P 


CA . 
4” 
J es $ 


A v < 
36. Dan masuk ke penjara bersama- oi aa vI 
sama 'dia dua anak muda. Berkata sa- N 
lah seorang dari yang dua itu: ”Se- A 3! D aaa 
sungguhnya aku telah mimpi memerah 


anggur,”!“”*) dan berkata yang se- 1 s!’ 
orang lagi: "Sesungguhnya aku telah mel AS AY J By 


mimpi menjunjung roti atas kepalaku, 17, e 7 NA: . PEA 
yang | dimakan oleh burung sebahagian- J Bog S3 i ALÒ AA 
nya,” "Terangkanlah kepada kami Ja NA 


akan ta'wilnya: karena sesungguhnya Ci AW a ka 


kami pandangmu daripada orang - 


orang yang berbuat kebaikan.” > A, | TA k 


..” 


37. Ia berkata: "Tidak akan datang AE 5 as Se A KV Yy 


kepada kamu makanan yang diberikan 

kepada kamu, melainkan aku bisa te- an 4 Dar -) $2 E, SNP 11 
rangkan kepada kamu ta'wilnya, sebe- 22 7 O 

lum . ia datang kepada kamu, a EF a Q; Da Tere ya 
(karena) yang demikian itu, (ialah) se- aan 
bagian dari apa yang diajarkan oleh sf a S G PEE T 


= ` -Tuhanku kepadaku; sesungguhnya aku 4 tin P, 


telah tinggalkan agama kaum yang ti- ə AL. T 
dak mau percaya kepada Allah, karena 7 AL near E 


1473) Perkenankan baginya: Perkenankan do'anya. 

1474) Maksudnya, walaupun sesudah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, 
tetapi lantaran dipengaruhi oleh perempuan itu, maka Yusuf dimasukkan juga ke 
dalam penjara buat satu masa, supaya kelihatan kepada 'umum bahwa perempuan 
itu tidak salah, tetapi Yusuf yang salah. 

1475) Anggur buat dijadikan arak. 

1476) Lantaran mau menunjukkan kebisaannya di dalam ta'bir mimpi de- 
ngan izin Allah, maka Yusuf berkata: "Sebelum makanan kamu sampai, aku bisa 
terangkan sifat- sifat makanan itu.” 


446 


Juz' ke 12 (YUSUF) Surah ke 12 


mereka ialah orang-orang yang kufur sz: 

kepada Akhirat.” TANI AN L 
Jarh 

38. "Dan aku unik agama bapa- «. 3 Ta AKA: F CO 9 YA 


bapaku Ibrahim dan Ishag dan Ya'gub: peh TOR z 
tidaklah boleh sekali-kali kita sekutu- III SEL Se Je 
kan sesuatu dengan Allah: yang demi-. om abi 3) JEN SA S6 ú 
kian itu kurnia dari Allah 477 ) atas 

kita dan atas manusia, tetapi keba- E P 13 


nyakan manusia tidak berterima E Su Z 
. 87 r 
39. "Hai dua sahabat penjaraku! apa- Sa s AP | ag Si 
kah beberapa tuhan yang bercerai Pa ng: 3 Da 2107 
berai itu lebih baik, ataukah Allah xx. Kan NA Kue ð P 
Yang satu, Yang Maha Gagah? 
~v eb | 
Ka 


40. "Kamu tidak sembah selain dari- Ý laoa SYE OE U e 
pada-Nya, melainkan nama-nama yang y 1. v5 : 
“kamu dan bapa-bapa kamu namakan, f ea 7 saa 
1478) Allah tidak turunkan keterang- 
an baginya; 17?) tidak ada hukuman .. SA FN PETI Ve 
itu melainkan bagi Allah: 148°) Ia pe- P KOP ETER 
rintah supaya. kamu jangan sembah - Ap t Si aY! AN. 
melainkan Dia, (karena) yang demiki- 


Ja. Jo a 2, 
an itu, (ialah) agama yang lurus, tetapi Da 2U OY n) 
kebanyakan manusia tidak mengeta- 034 SAN 2 “0 


. ut P 

hui.” SS YA: MALE FD! 
| Ja r 

41. ”Hai dua sahabat penjaraku! (7: TAN OSN Late 

Halu sg 0 


adapun salah seorang dari kamu, maka 





1477) Yakni, mau bertauhid kepada Allah itu, satu kurnia dari Allah. . ! 

1478) Apa-apa yang kamu sembah, selain Allah, ialah benda-benda yang 
kamu beri nama itu dan ini, lalu kamu jadikan agama. h 

1479) Allah tidak perintah supaya kamu menyembah Benda benda itu, 

1480) Hukum dan hak memerintah supaya manusia menyembah itu tidak 
lain melainkan bagi Allah. | 


AAT 


Surah ke 12 YUSUF Juz’ ke 12 


ia akan memberi minum kepada tuan SANI Ap an Ta Than 
nya arak: !481) dan adapun yang se- a yi La e 
orang lagi, maka ia akan disalib, lalu dm ee sa Kelu 
dimakan oleh burung dari kepalanya, 

telah diputuskan urusan yang kamu , 
tanyakan kepadaku itu.” !4**) Far Ay Ja Tan: 


42. Dan ja berkata kepada seorang gÉ aE SS SIG 9 tr 
dari dua yang ia percaya, bahwa ia TORATE 

akan selamat itu: ”sebutlah akan daku AE Eye j 355 51 Gu 
pada tuanmu!” tetapi dilupakan dia 

oleh setan (buat) menyebut kepada HB dbs 13, IGEN 
tuannya; lantaran itu, tinggallah Yusuf 

dalam penjara beberapa tahun. K P | a | 


.. 
5 r - P P 


43. Dan berkata raja: Mana) "Sesung- SSI 2 Ta; gr 
guhnya aku mimpi (melihat) tujuh TE 

sapi yang gemuk dimakan dia oleh KA Gok si Aa 
tujuh sapi yang kurus, dan (aku mim- ON LII jag 

pi) tujuh tangkai yang hijau dan yang AP Ag Se 
lainnya kering. Hai pegawai-pegawai! 7 


$ v sAr P 
berilah fatwa kepadaku tentang mimpi AL Git 4 SA L 3 1 


ka 


` 


P. dn z. 


ku itu, jika memang kamu bisa ta'bir- .1*/, oet, aja 

kan mimpi.” RAAY =) an 
aa 
pap, Gi 


44. Mereka berkata: ”(Itu) mimpi- a Sat YG tt 


mimpi yang kacau, dan bukanlah kami 


orang-orang yang mengetahui takwil TAHA Je RE GE 


mimpi-mimpi itu.” 


45. Dan berkata orang yang selamat KET pa Í (3 ô 
dari antara dua itu, padahal ia ingat se- Sy Da J v t 


sudah satu masa: “Aku akan khabar- e SE Į. i< 
kan kepada kamu ta'wilnya, lantaran , Ka Sie al 

itu, utuslah ákan daku.” !484) , 
< ae. 


1481) Maksudnya, akan hampir kepada raja, karena pelayan minum: thn arak 
itu biasa orang-orang yang hampir kepada raja. 

1482) Yakni, perkara yang kamu tanyakan kepadaku itu, begitulah ta'wilnya 
yang sudah diputuskan begitu, tidak bisa beru bah. 

1483) Yaitu raja Mesir. 

1484) “Maknanya, utuslah akan daku képadi Yusuf. 


448 


Juz' ke 12 (YUSUF) Surah ke 12 


Ioa s2 2 3») 
46. "Yusuf, hai orang yang benar! x HAN GA weas p3 t1 


£r d # ia 
fatwakanlah kepada kami tentang tu- pú np 7 Be 


juh sapi yang gemuk yang dimakan dia | t s33 #4. 


d 4 o 
"oleh tujuh sapi yang kurus, dan (ten- Sa Pera - Se | 
tang) tujuh tangkai yang hijau -dan ALEE ri os 
yang lainnya kering, supaya aku kem- $ >° LAI 


' KI ar oten 
bali kepada orang-orang its supaya PA setau 
mereka tahu.” 5 oIa or 


47. Ia berkata: "Kamu akan berla- Cas s k SESI iv 
dang '**5) tujuh tahun dengan sung- ““ ” Ig me 
guh-sungguh, maka apa yang kamu ke- e AU peda 2 di mtk ai 3 
tam, hendaklah kamu tinggalkannya “ rai 

pada tangkainya melainkan sedikit 5 d 

dari apa yang kamu makan. !$86) COND 


48. "Kemudian akan datang sesudah 23 SAS! . Aa tA 
itu, tujuh tahun kepayahan yang akan 22 H3 A 
memakan apa yang kamu sediakan PARI AA BUS Ki; 

baginya; melainkan sedikit dari apa 


A 


P 
yang kamu simpan.” !487) 2 5 TAR ” 
a 


49. "Kemudian akan datang sesudah orae A 
yang demikian, satu tahun yang pada- 2 233 AN AIA LA 


nya dihujani manusia, dan padanyalah 5 of r h II v 
mereka akan memerah.” 1483 ) Tan ener nT 


50. Dan berkata raja: "Bawalah dia TENENSA ahs 4 o 
kepadaku,” maka tatkala utusan itu 


# . 
datang kepadanya, ia berkata: ”Kem- (AI SE Jaa Anas 


balilah kepada tuanmu, '*5* ) lalu ta- pa 2 PD | 
nyakan kepadanya apa hal perempuan- TAK UV Ga A Do 


1485) Maksudnya, hendaklah kamu berladang. 

1486) Melainkan sedikit buat kamu makan. 

1487) Sesudah itu, akan datang kepayahan yang di dalamnya kamu akan 
makan habis apa yang kamu simpan, kecuali sebagian dari yang kamu simpan akan 
ketinggalan untuk kamu tanam kembali. 

1488) Memerah Memeras hasil. 

1489 Tuanmu: Rajamu. 


449 


Surah ke 12 YUSUF Juz' ke 13. 


aa 


| Ar A s °? TA Paa , 
perempuan yang Pua (jari-jari) c, MA An A Salad IYA 
tangan-tangan mereka, (karena) se- Pat p 
sungguhnya Tuhanku amat Mengeta- a HKN 
hui akan tipu daya mereka.” '4?0) ý 


51. Ia berkata: '4°?!) ”Bagaimana- SE č AN JG Oo 
kah keadaan kamu tatkala kamu mau- | 
kan Yusuf?” Mereka jawab: '***) AESi A aa pan 
"Kami berlindung kepada Allah, kami MAA 

tidak mengetahui kejahatan padanya.” 4 Iya dau, AL 
Berkata isteri pembesar itu: ”Seka- 1 A 

rang telah ternyata kebenaran: '”??) dasi, Pk Ja 
akulah yang maukan dia, dan sesung- PD K cí? Ha 
guhnya ia (adalah) dari golongan 350 1 


orang yang benar.” Le. 
| . |. 
KAI - SERA De 


52, “Yang demikian, '**4) supayaia 4 A4 s40 =í 

1495) mengetahui, bahwa aku tidak AA z, Dana A3 oY 
khianat kepadanya di waktu ia tidak 

ada, dan bahwa Allah tidak memimpin SS 
tipu daya orang-orang yang khianat.” 


MA AI, 


Pg 
ALA 
t f 
Juz’ ke 13 As Gu Paal 
53. ”Dan tidak aku membersihkan a K 3 “jd 


diriku, '4?6) karena sesungguhnya < 


nafsu menyuruh kepada kejahatan, Y Pr 
melainkan orang yang dikasihani oleh UI st 
Tuhanku, (karena) sesungguhnya Tu- BILET? 


, ”, 5. 
hanku itu Pengampun, Penyayang. PV. ) PI PIEN SE 


1490) Maknanya, Yusuf minta diperiksa perkara yang ia tertuduh hendak 
mengganggu isteri raja itu, 

1491) Yakni raja bertanya kepada perempuan-perempuan dengan umum. 

1492) Maksudnya, tiap-tiap seorang perempuan menjawab. 

1493) Isteri pembesar yang piara Yusuf, mengaku kesalahannya itu ialah lan- 
taran ia telah bertaubat dan telah sadar yang ia telah menganiaya. 

1494) Omongan ini sampai habis adalah omongan Yusuf. 

1495) Yaitu supaya pembesar yang peliharaku. 

1496) Aku tidak berani membersihkan diriku daripada mau kepada perem- 
puan itu, tetapi aku tidak lakukan kejahatan. 


450 


Juz? ke 13 


(YUSUF) 


Surah ke 12 





54. Dan berkata raja: “Bawalah dia 
kepadaku, aku akan jadikan dia orang 
yang rapat kepadaku.” Maka tatkala ia 
1497) beromong dengannya, ia berka- 
ta: "Sesungguhnya engkau pada hari 
ini di sisi kami, orang yang berpang- 
kat, yang dipercayai.” 

55. Ia '498) berkata: "Jadikanlah 
akan daku (pengurus) bagi harta ben- 
da negeri, (karena) sesungguhnya aku 
seorang penjaga yang mengerti.” 

56. Dan demikianlah Kami tetapkan 
Yusuf di bumi, '4??) ia boleh bertem- 
pat di mana ia suka. Kami kenakan 
rahmat Kami kepada siapa yang Kami 
kehendaki, dan Kami tidak sia-siakan 
ganjaran orang-orang yang berbuat ke- 
baikan. 

57, Dan sesungguhnya ganjaran 
Akhirat itu, lebih baik bagi orang- 
orang yang beriman serta adalah me- 
reka berbakti. 

58, Dan datanglah saudara-saudara 
Yusuf, lalu mereka masuk padanya: 
1500) maka ia kenal kepada mereka, 
tetapi mereka tidak kenal dia. 

59, Dan tatkala ia sediakan bagi me- 
reka akan bekalan mereka, |) ia 
berkata: "Nanti bawalah kepadaku 
saudara kamu dari bapa kamu. '59?) 
Tidakkah kamu lihat, bahwa aku sem- 
purnakan sukatan dan (bahwa) aku se- 


baik-baik orang yang menerima ta- 
mu ?” 


ISA JÉ; ot 
Pa TART BA EE 
SA Sea Dah SG 

ed 00 


Tag 3 AI 


IE wis OX 
s Aer KEZ 
AENEA E AE 
P/ 2 4 
MAN IA En Lana saga rra ma 
y" è IN 2.2 
EA ANA Y 
& yer Par Jh x 
à LAMA SIST OV 

.J “ aa 
FEARAS 
Ing ADILA? nee 
| X3 Sama go Gal slang On: 


, REEM E IT TAP 
EI Ia 
Sera KA oå 
ji hp Sea aa 
ANN ru ENYA: 


Pi 0 
CIK 


AA 


ee g A 


1497) Ia : Raja 

1498) Ia: Yusuf. 

1499) Kami beri pangkat yang tinggi di bumi Mesir. 

1500) Yakni, mereka datang dari desa dan masuk buat bertemu derigan dia 
untuk mendapat bahan makanan. 

1501) Yaitu gandum yang mereka datang untuk mendapatnya dengan cara 
tukaran barang. 

1502) 


Yaitu saudara seibu dengan Yusuf yang bernama Bun-yamin: anak 


yang lain-lain itu semua lain ibu. Rupanya ketika meminta gandum, mereka ada. 
khabarkan, bahwa mereka ada bapa, saudara dan lain-lainnya. 


451 


.. Surah ke 12 YUSUF = Juz” ke 13 





60. "Maka sekiranya kamu tidak ba- KS aug PEA ap 1 
wa dia kepadaku, tidaklah kamu akan ~” ~ E 
dapat sukatan daripadaku, dan jangan- aS A 
lah kamu dekat kepadaku.” 1503) op = Sa pa 


CA Iais? oP, s} Z 
61. Mereka berkata: "Nanti kami t Lg ô LA A3 aa i 
bersungguh-sungguh minta dia kepada | ? 
bapanya dan sesungguhnya kami akan : Gd 
kerjakan.” aje 


Bi è P 2 p 
62. Dan ia berkata ! 504) kepada bu- Pan aue A) JG gw 
jang-bujangnya: 1505) ”Masukkanlah 


pembayaran mereka itu di dalam ba- a à SAI 


rang-barang mereka, '” 06) supaya me- j 
reka tahu dia, '**”) apabila mereka NAASES 
sampai kepada ahli mereka; mudah- E ES Ba 
mudahan mereka kembali (lagi).” C) ga a 


63. Maka tatkala mereka kembali | 83 Nu , AA a A ap 
kepada bapa mereka, mereka berkata: K £ ald yu 


"Hai bapa kami! dilarang sukatan buat "| sA SU Ca ma UK 
kita: !508) lantaran itu, kirimlah aa Joa 


sama kami saudara kami, nanti kami 1 A Yg ESEAS . 


bisa dapat sukatan dan sesungguhnya 


é f: Ca a 
kami akan jaga dia.” 1509) SA GU 
64. Ia berkata: "Bukankah aku tidak |d F c KG A 
bisa percaya kepada kamu tentang dia, 3 Ae Te J G y 


i : ` KU Ja P 
melainkan sebagaimana aku telah per Kor aal A af al LS 


1503) Maksudnya, sekali lagi kalau kamu datang, hendaklah kamu bawa sau- 
dara kamu yang kamu tinggalkan itu. Kalau kamu tidak bawa dia, niscaya aku ti- 
dak akan bantu gandum buat kamu. 

1504) Ia berkata: Yusuf berkata. 

,1505) Hamba-hamba atau orang-orang suruhan. 

1506) Kembalikanlah barang-barang mereka yang mereka kasih kepada kita 
sebagai tukaran dengan gandum itu. | 

1507) Supaya mereka tahu, bahwa kita kembalikan dia kepada mereka seba- 
gai menanam budi pada mereka, dan supaya mereka kembali lagi ke sini dengan 
membawa saudara mereka. 

1508) Yakni tidak akan diberi tukaran gandum lagi, jika kita tidak bawa 
Bun-yamin. | | 

1509) Izinkanlah kami membawa Bun-yamin supaya kita diberi gandum 
sebagai tukaran, dan kami akan jaga dia betul-betul. 


452 


Juz’ ke 13 (YUSUF) Surah ke 12 


| Ja tr KAD E 
caya kepada kamu tentang saudaranya y RR eyen PAN 
yang dahulu itu, '*!*) tetapi Allah se- P 

baik-baik penjaga dan Ia-lah sekasih- g A -> Sj] 
DA Pa Paud "Pa 


kasih Penyayang?” 
65. Dan tatkala mereka buka barang- HA ah Su; 10 
barang mereka, mereka dapati pemba- YA, 3 , 5 A 
yaran mereka dikembalikan kepada 4“. Y11£ * Ae bela A 
mereka. Mereka berkata: "Hai bapa i RAA 
kami! apakah yang kita maukan | 7, EELEE d 
(lagi?) Ini bayaran kita dikembalikan AN ALL SI 
kepada kita: dan kami akan bawakan 4 7.47 peng D 

(makanan bagi) ahli kami dan kami aaa L3) 
akan pelihara saudara kami dan kami s 2e alpet 

akan minta ditambah sukatan satu a 53195 GAN 
onta: yang demikian itu sukatan yang 


mudah.” 1511 ) Sa 3 (G: 


. # 
. . 2 Je sal r 
66. Ia berkata: "Aku tidak akan ki- £1 Cc j : ne A 
rimkan dia bersama kamu, sehingga Ss A 7. 1 JSM 
kamu beri kepadaku satu perjanjian e, %57? S, exo, 022) 
atas nama Allah, bahwa kamu akan GA nian 5 
bawa kembali dia, melainkan kalau jest! 4”... p 8u ô 
kamu dikepung.” !512) Maka tatkala olah Jet 
mereka berikan kepadanya perjanjian pay, 


mereka, ia berkata: ”Allah-lah sebagai J SA An IG AD 22 


saksi atas apa yang kita katakan.” 5 


` 532 # P4 Pa # 
67. Dan ia berkata: "Hai anak-anak- f ` Pia a 
WA paus SSL JG w 
ku! janganlah kamu masuk dari satu aa 3 


pintu, !5!3) dan masuklah dari bebe- 2.3 KE 5 ra ah 
rapa pintu, tetapi aku tidak bisa mele- ani va! VE #3 


paskan dari kamu sesuatu (takdir) dari Law Bua Ai aa 


am 


1510) Maksudnya, kalau aku percayakan dia di tangan kamu: niscaya akan 
kejadian sebagaimana kejadian dengan Yusuf. | 

1511) Maknanya mudah bagi pembesar Mesir yang baik budi itu memberi 
permintaan kami sepikulan onta lagi gandum. | 

. 1512) Maksudnya, kecuali kalau kamu binasa semua. | 

1513) Lantaran anak-anaknya banyak dan baik-baik rupa, maka nabi Ya'gub 
takut "kena mata” atau didengki oleh manusia, kalau mereka masuk ke Mesir dari 
satu jalan. 


Surah ke12 YUSUF Juz' ke 13 


A , & 30 07.9 u 
Allah, 1514) (karena) tidak ada hu- KEP al ena 





kum, melainkan kepunyaan Allah: ke-. a 98: 
pada-Nyalah aku berserah diri dan ke- KEM ats KS 
pada-Nyalah hendaknya orang-orang A Dan 5, s 
Mu'min berserah diri.” 


Pa PER ey 9 EEF 
68. Dan tatkala mereka masuk seba- Assis 9 
gaimana yang bapa mereka perintah- eJa,o 07, 3. A 
kan mereka, tidaklah bisa ia melepas- Hp pap Fedi Kee 
kan diri mereka sesuatu dari (takdir) Pang Ži 5 
Pd ASI 
Allah 1515), melainkan satu kemau- AI, ne 


2 23 23 4 La Ja, 
an pada diri Ya'gub yang Ia sempur- Na an La gay 
nakan '''”) dan sesungguhnya ia San hr e 
mempunyai 'ilmu, karena Kami telah NO Ic Ng Kake ri 
ajarkannya, tetapi kebanyakan ma- 9A t7 Ş 
nusia tidak mengetahui. 2 | 


r? peg” | 
69. Dan tatkala mereka masuk kepa- | f ? KE Abah 19 
da Yusuf, ia peluk saudaranya, 1517 $, S. A 3 | 


sambil berkata: “Sesungguhnya aku TA OUT 4 a 
ini saudaramu; lantaran itu, janganlah Ka GG Ld ó oÓ w) 
engkau. berduka cita atas apa yang me- 21 4 N eg 
reka telah kerjakan.” 1518) PETA GUA TAN 


aS r PA 
70. Maka setelah ia sudah sediakan AJA AA tar ys 


bagi mereka bekalan mereka, ia taruh ats a5 Ar 
piala itu !5!9) dalam kendaraan sau- 7 =- da Wa Ker 
Ka f e 2 PA 1 211 


daranya !520), kemudian menyeru se- f AN y 2G DI SAM ao 


orang penyeru: "Hai kafilah! sesung- 
guhnya kamu itu pencuri.” G9 33 3 C S ) 


1514) Aku suruh kamu masuk dari beberapa jalan itu ialah sebagai ikhtiar 
saja, karena takdir Allah tak dapat ditolak. 

1515) Yakni, walaupun mereka masuk ke Mesir sebagaimana diperintah oleh 
bapa mereka, tidak juga mereka terlepas dari apa yang Ya'gub tidak sukai, yaitu 
ditahan anaknya di sana. 

1516) Kecuali satu kemauan Ya'gub yang Allah sempurnakan, yaitu anak- 
anaknya selamat dari kena mata. 

1517) Yusuf peluk Bun-yamin itu, tentulah tidak di hadapan lain-lain sau- 
.daranya. 

1518) Yakni, janganlah engkau merasa sakit hati atas penganiayaan saudari 
saudara kita atas diriku dahulu. 

1519) Satu bejana minum yang tentunya berharga. 

12200 Yusuf berbuat begitu dengan maksud supaya dapat ia menahan sauda- 
ranya. 


454 


Juz’ ke 13 (YUSUF) Surah ke 12 


11. Mereka bertanya sambil meng- 
hadap kepada mereka : "Apakah yang 
kamu kehilangan ?” 


72. Mereka !”?!) jawab : ”Kami 
kehilangan piala raja: dan barangsiapa 
bisa didapatkan dia, (maka upahnya, 
gandum) satu pikulan onta, dan aku 
1522) yang jadi tanggungannya”. 


73. Mereka berkata : "Demi Allah ! 
sesungguhnya kamu mengetahui 
(bahwa) tidak kami datang untuk 
membikin rusuh di bumi (ini) ; dan 
bukanlah kami pencuri.” 


74. Mereka bertanya : Maka apakah 
balasannya, jika betul kamu pen- 
dusta ?” 


75. Mereka jawab : ”Balasannya, 
barangsiapa didanati (mata benda itu) 
paua kendaraannya, maka dialah ba- 
lasannya.” $523) Demikian Kami 
balas orang-orang yang zhalim.” 


“6. Lalu mulailah ia (periksa) tempat 
tempat barang mereka, sebelum (me- 
meriksa) tempat barang saudaranya, 
kemudian ia mengeluarkannya dari 
tempat barang saudaranya '5?4) 
Demikianlah Kami aturkan tipu-daya 
buat Yusuf '"**) Tidaklah bisa ia 


1521) Mereka: Pegawai-pegawai raja. 
1522) Aku: Ketua pegawai. 


è f t. ?, PP, r 
Ku A AA $: MÉ vi 
| PAR 


DA 
0, IS sg P72 E 
BI peka G vr 


PALA seh. Art sr 
Saga Ey 
Se.” 


rang Ya A 


a A 


PESARA E vr 
%2 ja e2? n2 IIS 
EU un lm Ea 
Teye 
eS rhe, 338 ,, AZ AL 2 
LES A3 It Vi 
G3 


. S ky 33 A A S7 s, f 
Ilang oia vo 
Laga II ey J2. ay 
EE So ab 
| i La, 
G PES va 
& "3 . 4 Ka, Po è ! 
aa PPRT Gs... 
Ag ma eat a 
A pe - 
Ca GASAE DI AA 
P) 5 .. A b, ' 
SARA o\>l AU Se 


p”? 


1523) Orang yang terdapat piala u! kendaraannya itu akan ananan sebagai ta- 


wanan. 


1524) Yusuf dapati piala itu di antara barang-barang saudaranya (Bunyamin). 
1525) Kami atur cara-cara supaya Yusuf dapat bertemu dan berdekatan de- 


ngan saudaranya. 


455 


Surah ke 12 YUSUF Juz' ke 13 





A 
mengambil saudaranya menurut „4f ILARIA AT ^ F 
hukum raja, '5?8) kecuali jika di PRA ARA 


kehendaki oleh Allah !5?7) Kami 14 ...,”4 LA SA. a, 
tinggikan derajat-derajat orang yang ic $ 3$ r AS ya 
Kami kehendaki: tetapi atas tiap- PA 
tiap yang mempunyai ilmu, ada | 

yang lebih mengetahui. '***) ii 


hrr GL, IG W 
77. Mereka berkata : "Jika ia mencu- GV7” Ka, | 
ri, maka sesungguhnya saudaranya AJ J2 4011Jen, o JT A2 
(juga) mencuri dahulu, ” 157?) tetapi HL pp ya Ju YAA d 
Yusuf sembunyikan itu dalam dirinya h% 811 Jags, 49. 
dan tidak ia nyatakannya kepada JG Se “3 Ke 
mereka, sambil berkata : "Kamu py J4") es ye De A, 
sejahat-jahat derajat '***); dan Allah G3 aL a. 
mengetahui apa yang kamu terang - l ros z 


kan.” AR 


78. Mereka berkata : "Hai pembesar! 44 244 -$ KAT "ag 

sesungguhnya ia !5>!) ada mempu- Jo U MAN VA 
nyai seorang bapa yang tua besar: 37 4 201180: ,,. 2007 27 
1532) lantaran itu, ambillah salah dosa 3 Free 
seorang dari kami sebagai gantinya; D xja a 7 
sesungguhnya kami lihat engkau TOREA SE FAN 
daripada orang-orang yang berbuat 


kebaikan.” | | PN PN PN EN 
79. Ia berkata : "Kami berlindung A.S LU jld Dl ila JS va 
kepada Allah daripada menahan (siapa ai Ia ng Ma a 
siapa), kecuali orang yang kami dapati Si pjg ee SN 
padanya barang kami, (karena) se- “ 2 ta Ta DAN 
sungguhnya kalau begitu, adalah kami EPA 
orang-orang yang zhalim. CO PAS 


1526) Kalau tidak dengan cara demikian, tak dapat ia tahan saudaranya, ka- 
rena tidak ada undang-undang yang membolehkan ja menahan seseorang. 

1527 Dikehendaki oleh Allah dengan cara yang tersebut. | 

1528) Tiap-tiap seorang yang merasa pandai atau dikatakan pandai, mesti 
ada yang lebih pandai daripadanya, yang berakhir sekali Allah Maha Pandai. 

15 Saudara-saudara Yusuf dari lain ibu berkata dengan marah kepada Yu- 
suf (padahal mereka belum kenal): "Kalau Bunyamin ini mencuri, tidak heran, 
lantaran saudaranya yang seibu dengan dia yang bernama Yusuf juga pernah men- 
curi, 

Betulkah Yusuf pernah mencuri? . 

Ahli-ahli tafsir menerangkan bermacam-macam. Ada yang berkata: "Yusuf curi 
berhala emas dari kaumnya lalu ja tanam,” dan ada yang berkata: Yusuf mencuri 
makanan buat berikan kepada orang-orang miskin.” | 

1530) Yakni berkata di dalam hatinya: "Kamulah pencuri yang jelek lantar- 
an kamu curi Yusuf dari bapanya, lalu kamu masukkan dia dalam sumur.” 

1531 Ia : Bunyamin. | 

1532) Besar pangkatnya di dalam kaum kami. 


456 


Juz’ ke 13 (YUSUF) Surah ke 12 


\ f, IP 
80. Maka tatkala mereka telah putus als oa SO PA WAK As 
asa daripadanya, mereka asingkan diri 
dengan berbisik-bisikan. Berkata yang KA gi 
tua dari antara mereka : "Tidakkah pa SA í yen AG 
kamu ketahui, bahwa bapa kita < , FA AARAA SG 
telah mengambil perjanjian dari kamu VŽ Naa 19 
atas nama Allah, dan (bahwa) TEA 
dahulu kamu telah teledor terhadap E uii 
Yusuf ? Lantaran itu, aku tidak mau 4 , Pa taz 
tinggalkan negeri ini sehingga bapaku Pam a an 
idzinkan kepadaku atau. (sampai) $ 
Allah hukumkan bagiku, karena Ia itu Kere: Ve Ane, (ii do i 
sebaik-baik Penghukum”. D. 

7. TPA A A 


| TALE pa 

81. ”Kembalilah kepada ba kamu | san SES Juga Al 
dan katakan ”Hai bapa kami ! se- z "S a 
sungguhnya anakmu telah mencuri, Ca A Ke Da AG 
dan kami tidak saksikan melainkan Berpe IN au “A 
apa yang kami ketahui, dan kami e Lag eade aa YL gpi 
tidak bisa jaga barang yang ghaib”. 


Ld 
1533) Tale Sa sll 
82. ”Dan tanyalah kepada (orang- (2 Kap MAKS gag 1, AY 


orang) negeri yang kami ada padanya 
dan (tanyalah kepada) kafilah-kafilah , 4 » -,71 KG Lr 5 ka 
yang kami jumpa dalam negeri itu, Geng Sí pala yA 
sesungguhnya kami ini orang-orang 


23 s LA 
yang benar.” Us KALA 


83. Ia berkata : "Bahkan nafsu-nafsu °$ AI 38 ar 
kamu telah menggampangkan bagi f 

kamu (mengerjakan) satu urusan er A g? 
1534) maka (urusanku ialah) ke- EPA ea 
sabaran yang baik; mudah-mudahan , 14 4 LÉ e 7è 





+ 


Allah datangkan kepadaku mereka #04 AT Tag 

sekalian !5?5) ; sesungguhnya Ialah , a. 

yang mengetahui, Bijaksana. AD e i. 
f ag .. 


1533) Waktu kami minta hendak bawa Bunyamin, kami tidak sangka yang ta 
bakal mencuri, lantaran kami bukan orang-orang yang tahu perkara ghaib. 

1534) Nabi Ya'gub berkata, bahwa nafsu-nafsu kamu telah gemarkan kamu 
mengerjakan kejahatan tentang Yusuf. 

1535) Mudah-mudahan Allah kembalikan anak-anakku sekalian dengan sela- 
mat! 


457 


Surah ke 12 — YUSUF | Juz’ ke 13 


84. Lalu ia berpaling dari mereka PETA A4 
dan berkata : "Hai dukacitaku atas , Ye. 4 an In La A 
Yusuf !” hingga pucatlah kedua mx AN Kang AE janam y 

matanya lantaran dukacitanya, tetapi Ga IL ost, | 


ia sembunyikan. Eusi S SYAIR 5 th 01 


85. Mereka berkata : ”Demi Allah ! 2 bsa KĀ 
selamanya engkau ingat Yusuf, hingga 
“jadilah engkau berpenyakit atau eng- 7 FAN «IA 2 Tr 
kau akan jadi dari golongan orang- 4 


orang yang binasa.” 7 
pa > en 


86. Ia berkata : "Hanya aku menga: cd SIN EEANN AT 
dukan kesusahanku dan dukacitaku ", 


kepada Allah; dan aku mengetahui YG Ya ri ET- adi 
dari Allah apa-apa yang kamu tidak OJo ar 
tahu.” C) SAF 
PENA f a A 
87. ”Hai anak-anakku ! pergilah dan YLKI á 31 AV 
carilah rahasia tentang Yusuf dan , z a g 
sudaranya, tetapi janganlah kamu FAET i£ doal SHES f a e | 
putus asa dari rahmat Allah, karena AS ta 
sesungguhnya tidak putus asa dari a oe a$ 4 a 
rahmat Allah melainkan kaum kafir.”' Jaz? Grot 


Or “ 
88. Maka tatkala mereka masuk pen rar Ona AA 


padanya, mereka berkata : “Hai a 


pembesar ! telah mengenai kami {$ 1 A 1 TA 
dan ahli kami kesusahan, dan kami KERAS As 


datang dengan (membawa) barang BERA PA s: AK da E 24 AT 








yang tidak berharga: lantaran itu $ 5 wy 
sempurnakanlah sukatan dañ ber- *%% 7 ... * a | TA 
sedekahlah kepada kamij' 536 ) sesung- — <9 <3 | 
guhnya Allah membalas orang-orang A,“ J, & 17011 
yang bersedekah.” — jam, A Side 
tn PM J , 


| 1536) Karena barang-barang tukaran dari kami itu tidak berharga. 


458 





Juz' ke 13 (YUSUF) Surah ke 12 


89. Ia bertanya : "Apakah kamu "Sr CA sèg jad RA 
ingat apa yang kamu telah berbuat j 

kepada Yusuf dan saudaranya, tatkala - ° neg à AJ PS 
kamu bodoh 27 183 t$ ERN PESHE A ya 


90. Mereka bertanya : "Apakah Can LA KE 4. 
engkau (ini) Yusuf ?” Ia jawab : "Aku ,, , . - 2g 
Yusuf dan ini saudaraku; sesungguh- 3 B3 3, ea APA JG 
nya Allah telah mengurnisi atas kami: Len 9 Ibn ha 
sesungguhnya barangsiapa berbakti nan Has ng 
dan sabar, maka sesungguhnya Allah 

tidak akan sia-siakan ganjaran orang- SN A15 


orang yang berbuat kebaikan.” i : Pan , 
, r 3 
Cream yan 


Pi ALAN PX SNN oS e 
91. Mereka berkata : ”Demi Allah. 46! iiaa DELI q 
sesungguhnya Allah telah muliakanmu T “2 yU 3 
atas kami, dan sesungguhnya adalah E TAA EL 
kami orang-orang yang salah.” ya 2. Jae 01 
92. Ia berkata : "Tidak mengapa Parka < GLI ASN 16 ar 
bagi kamu '!828) pada hari ini: mudah- Fg i 
mudahan Allah ampunkan kamu, pey 
karena Ialah sesayang-sayang Penya- 3 


PENGSAN a 2. 
yang Megan 


yang.” ` Utami 
93. "Pergilah dengan bajuku ini, lalu 4 & MAA H 
kenakan dia atas muka bapaku, nanti ' , Kea 15 


ia akan datang dengan melihat: dan « DEN TA EPA 
bawalah kepadaku ahli kamu 2 


sekalian.” 1i EAS TERRA Na r 


94. Dan tatkala keluar kafilah itu, MAU, 
berkata bapa mereka; '$??) ”Se- EAEE at 


sungguhnya aku dapat u Yusuf, 4 JJ. z, ra AA Rana PLP 
asg 


1537) Yakni, pada waktu kamu masih'muda. 

1538) Aku tidak akan apa-apakan kamu. 

1539) Tatkala kafilah anak-anaknya berangkat dari Mesir menuju tanah Ka- 
na'an tempat kediaman nabi Ya'qub, maka nabi Ya'qub berkata kepada ahli 
rumahnya: Sesungguhnya aku dapat bau Yusuf,” yakni Yusuf masih hidup. Pem- 
berian tahu ini tentulah dari fihak Tuhan. 


459 


Surah ke 12 | YUSUF Juz’ ke 13 





jikalau tidak kamu anggap aku gila” EST 2: S 15 


1540 
) 


2 A 
95. Mereka berkata : "Demi Allah ! IE ta) si JG 40 
sesungguhnya engkau di dalam ke- “=” 
keliruanmu yang lama”. Hah SA 


pp 
96. Maka tatkala datang pembawa AKA MARAN a 41 
khabar kegirangan itu, ia tarohkannya , se P van TE 


di mukanya, lalu kembalilah ia meli- TT Paman an AE 
hat 154! ) Ia berkata : "Bukankah aku 


telah berkata kepada kamu, bahwa 4“ 14 pg : 7 ty (SAT 
: a5 
aku mengetahui dari Allah apa-apa “ Gatel UG 2 r 


yang kamu tidak tahu ?” 3) A 1 SG 
82, 

97. Mereka berkata : “Hai bapa WEI JG qY 

kami, mintakanlah ampun bagi kami 23 


tentang dosa-dosa kami, karena se- PANE Éi ALOA D 


sungguhnya kami ini orang-orang 


J 3" 7 0 A 2. Pd 
yang salah.” Ky Pr TPA IT A 
98. Ia berkata : ”Nanti aku minta- jika 3 3e 3 


kan ampun bagi kamu dari Tuhanku, a esa al Lg 5 


karena sesungguhnya Ialah Pengam- “4 
pun, Penyayang.” D Ea 
99. Maka tatkala mereka masuk ke bil. gl ds MES 44 


Yusuf, ia hampiri kedua ibu-bapanya 


dan ia berkata : "Masuklah kamu ke sG ` al : g A A) \ 
negeri Mesir, jika dikehendaki oleh 2 NI 1 


» 1542 
Allah dengan aman. ) Kn Are, AKG) P 
100. Dan ia dudukkan ibu-bapanya | ° ma EE SE 
di atas singgasana ; '***) lalu mereka HA ezu TA a 3 


1544 SN LA pia" Tg 
tunduk sujud kepadanya ) dan na 4 Lu al 


1540) Yakni jika kamu tidak anggap aku hilang 'akal atau gila, mesti kamu 


ya. 

1541) Salah seorang dari anaknya datang kepadanya dengan membawa baju 
Yusuf, jalu baju itu ia taruhkan di muka bapanya, maka meleklah kembali mata 
bapanya yang sudah tidak melihat atau tidak mau melihat lantaran sangat duka 
cita itu. 

1542) Nampak aknya Yusuf papak (jemput, sambut) ibu, bapa' dan saudara- 
saudaranya dari luar kota Mesir, karena kalau ia di Mesir, tidak perlu ia berkata: 
“Masuklah ke Mesir jika. dikehendaki oleh Allah.” 

Tega Kursi raja-raja. 

1544) Maksudnya, Yusuf dan saudara-saudaranya menghormati ibu bapa me- 
reka. 


460 


Juz’ ke 13 (YUSUF) . Surah ke 12 





ia berkata : ”Hai bapaku ! inilah (C 35 C KA 21 
ta'wil mimpiku- dahulu: Allah telah o4 G a - 
jadikan dia benar, dan sesungguhnya f NA 123 LA eA 4# 
Ia telah berbuat baik kepadaku, he Sua G 
tatkala Ia keluarkan daku dari penjara, Ed | | 

dan Ia datangkan kamu dari desa ” NASA PA 


Pontren 


sesudah setan mengganggu antaraku . | i7 P P 
dan antara saudara-saudaraku: se- “aj Sa a 


sungguhnya Tuhanku lemah-lembut » » AIr ya yg 2 
kepada apa yang Ia kehendaki, karena SIS rn PENA 
sesungguhnya Ialah Yang amat Me- ? k ea TEREZ 
ngetahui, Bijaksana.” CNN TS 0 
A ATA AWAY 

d 3 Ija # 
101.. "Hai Tuhanku ! sesungguhnya Aedia 
Engkau telah beri kepadaku kerajaan 2 6 TEA 
dan Engkau telah ajar kepadaku ye 2 AG T 
ta'wil mimpi, hai Yang menjadikan 
langit dan bumi ! Engkau Penjagaku SA ai cu Png 
di dunia dan Akhirat,” terimalah , «,,. 
akan daku sebagai Muslim dan hu- an 5, NG DA Par y 
bungkanlah akan daku dengan orang "“ 5 
orang yang shalih”. eh CAP PIN Oa GI K 

... D) > 


a 


102. Yang demikian itu, khabar , an AT AA OT pr 
ghaib yang Kami wahyxkan kepadamu Sel 
padahal engkau tidak ada di hadapan * ,* “| ( 
mereka, tatkala mereka rembuk urus- Sa CUY VEN SP 
an mereka, padahal mereka mengatur , pa PN OKE, 

Da Sat A ES 


1 
tipu daya. 1545) AAA peran 
103. Dan kebanyakan manusia, sa A Én ES IG 4 Va 


walaupun engkau ingin '***) tidak 
mau beriman o 29 t) yo. 
| . . LA $ $ & 3. +t 2) 


et # £ P 
' A 
104. Sedang engkau tidak minta , 011 tan. 
kepada mereka bayaran atas itu: Y” See, ht 
yang demikian tidak lain, melainkan 


, Fi , P) 4 
satu peringatan bagi manusia, AAN EN INA: $. Jl 


1545) Ya Muhammad! ceritera Yusuf itu, tidak lain melainkan wahyu dari 


Allah yang menunjukkan kebenaranmu, karena dari manakah engkau tahu kalau 
tidak d: engan wahyu dari Allah? 
1546) Engkau : Muhammad. 


` AA 


BRES LAS 


3, 


461 


Surah ke 12 - D YUSUF ` Juz' ke 13 





105. Dan ' beberapa banyak tanda EY o b Ks $ 
di langit dan di bumi yang mereka A dg) an | 
lalui, tetapi mereka berpaling dari sabar se hg ya 


padanya. ga, 5 LAUT 


Je 
106. Dan kebanyakan dari mereka A bl ne. Na 
tidak beriman kepada Allah, melain- ° Lan ag 


kan sambil menyekutukan. 1547) Spee: JJ a 


"PZ 2. 
107. Apakah mereka aman daripada terate Sai Ay 
kedatangan adzab kepada mereka dari 


Allah atau kedatangan Kiamat kepada Maa P “ LÚ if 
mereka dengan tiba-tiba, sedangkan 2 FK ya 
mereka tidak sadar ? 7 TAN ag One 2 


Vga oA anas as UAN 


PE | ' e? EA $ " 
108. Katakanlah : “Inilah jalanku, PARU IA 
yang aku dan orang-orang yang turut , , 

kepadaku seru (manusia) kepada Allah + 9 Ui BAPA aadi 
dengan (menunjukkan) keterangan. PP IPE NU La 
Dan maha suci Allah ! dan bukanlah Si; AS Olsen ea 
aku ini dari golongan musyrikin.” Be 

= | | nZ? Wa 


109, Dan tidak Kami utus sebelum 23 OR Bun ag 9 VA 
mu, '$88) melainkan laki-laki dari , 
ahli negeri-negeri, yang Kami beri FASA t A yo Si 
wahyu kepada mereka. Apakah ' J es : La SA 
tidak mau mereka 1549) berjalan ` ala LC , 
di bumi, lalu mereka lihat bagaimana Haa Kena sI AA 
kesudahan orang-orang yang sebelum GAN sa PAS 
mereka ? dan sesungguhnya negeri „` DA E 
Akhirat, lebih baik bagi orang-orang 7 R E NA ld at 
yang bertakwa: oleh karenanya, tidak- Na nang en 
2 #0 Aa 


kah mau kamu 55°) fikirkan ? Dan KRR) 


1547) Sekalian kaum kafir beriman kepada Allah, tetapi tidak bersih, karena 
mereka sambilkan dengan beriman kepada berhala dan sebagainya. 

1548) Sebelummu: Sebelum Muhammad. 

1549) Mereka: Orang-orang yang mendustakan Muhammad. 

1550) Kamu: Manusia. 


462 


Juz’ ke 13 (YUSUF)” — Surah ke 12. 





3533 PRIA, 


110. Hingga apabila putus asa asa Jo Wa TE 
rasul-rasul itu dan mereka sangka, P AN 

bahwa mereka telah didustakan,' **?'!) * Ala ig 
(barulah) datang pertolongan Kami, rý; Be 2. 
lalu diselamatkan siapa yang Kami $ S Ag 1G IT 

kehendaki: dan siksaan Kami tidak 272 

bisa ditolak dari kaum yang berdosa. Ta “a 


#4, dx? uya 


111. Sesungguhnya ada pada cerita LA M 
mereka, satu pelajaran bagi orang- 7 7 f; 
orang yang mempunyai fikiran. Bukan Se Sa SY Ka 

lah ia itu omongan yang diada-adakan, . ee W 
tetapi mencocoki apa yang ada di X AA HU 


hadapannya 55?) dan sebagai ke- j : 53 r A tes 1 
terangan bagi tiap-tiap sesuatu, dan 7 PA Feat TA 
sebagai petunjuk dan rahmat bagi es 3 EP $ 4 A 2 fs 2 


kaum yang mau beriman. > 
Spar 53 


1551) Didustakan: Didustakan sungguh-sungguh. 


1552) Yakni, mencocoki khabaran-khabaran yang tersebut di kitab-kitab 
agama yang telah ada di hadapannya, seperti Taurat, Injil dan lainnya, 


— 0000000000 — 


TN | 463 


Surah ke 13 AR —RA'D Juz' ke 13 


( oa 
RD JA) 
4 $ 
AR— RA'D 
( PETIR ) 


Surah ke 13 ; 43 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah Paya erna 


Penyayang. 


1. Alif Lam Miem Ra ") Ayat-ayat ~> £ II LI Sal L 
Kitab itu dan barang yang diturunkan z 
kepadamu dari Tuhanmu (adalah) Ha po Iss S -fi 


benar ; tetapi kebanyakan manusia a 
tidak mau beriman. nu IE Sai | 


dalan SoY 
2. Allahlah Yang meninggikan «14 AT YAA dal r 
langit dengan tidak bertiang yang ° 7, j3 E s gpt 


kamu lihat dia, kemudian Ia ber- aa 
semayam atas 'arsy; dan Ia telah sink 


mudahkan matahari dan bulan, '**?) an Pa Dana 


tiap-tiap satu berjalan menurut batas g 

yang ditentukan; Ia atur sekalian f "o gé EAS] AA p AY 
vf 5 7 

1554) supaya kamu yakin kepada Ker pa 3 AN 


a * 
A + 


urusan; Ia terangkan ayat-ayatNya, 7! 


pertemuan dengan Tuhan kamu. Í 3 
| TEFA S 
3. Dan Ia-lah Yang bentang bumi; 2’ NA 5 

aS 525 r 


. dan Ia jadikan padanya gunung-gu- — 
nung dan sungai- sungai; dan dari tiap- o 3 AF 1 CA AT f- K dak Y 





*) Aku, Tuhan, Yang Mengetahui, Yang Melihat. 
1553) Yakni, Ia mudahkan perjalanan matahari, bulan “lan lain-lainnya bagi 
keperluan makhluk. 
1554) Yaitu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya. 


464 


Juz’ ke 13 (PETIR) Surah ke 13 





2r’ 


a F 2 D, ap 
tiap buah-buahan, Ia jadikan sepasang- uia a a Ly Ang | 


sepasang; Ia tutup siang dengan ma- aJ er, 
lam; sesungguhnya pada yang demiki- Íy MI Si 
an, ada tanda-tanda bagi kaum yang ,.sc., 


mau berfikir. VW Dg Ka a SA: 2) 3 


S, e 1S Pan T 
4. Dan di bumi (ada) beberapa Sil adie a sI 3 y t 
potong (tanah) yang berhampiran REDE TP ma F 
1555) dan (ada) kebun-kebun anggur OPERETTA 


dan (ada) tanam-tanaman dan korma LoS Se 


yang berumpun 1556) dan yang tidak Uu l mp ALI OI Bei 
berumpun, disiram dengan satu (ma- ,” ,, san : 

cam) air: dan Kami lebihkan seba- yan) As 4 220233219 
hagiannya atas sebahagian tentang á hi P 
rasanya; sesungguhnya pada yang r MAKAN! 53 3 5 FI 
demikian itu ada tanda-tanda bagi e PA r 


kaum yang mau fikirkan. 1°57) Sd r xi 
5. Dan jika (ada yang) engkau , 72, £,.4 , T 
merasakan heran, maka heran per- an Joð CE N o 
kataan mereka : "Apabila kami sudah 


jadi tanah, apakah kami (akan jadi) KE ÉA gi AS 


dalam kejadian yang baru ?” oia ba 

Mereka itulah orang-orang yang tidak AG H As Jah ad da 
percaya kepada Tuhan mereka, dan , : API P p 
belenggu-belenggu ada di leher-leher SIKNAH E Lan 


mereka, !559°) dan merekalah ahli 


PP EL KAN ATU AOU pu 
| Ce Sit 7 “Al. 
neraka, hal keadaan mereka kekal “7 LB alh ie 
padanya. g °? E JI É 
S 3 JA 


6. Dan mereka minta kepadamu 23 0202, 


melekaskan kejahatan '“$?) sebelum ELL A 1 


1555) Di bumi ini ada beberapa macam tanah, yang bisa ditanami itu, tak 
bisa ini, dan sebaliknya, padahai semuanya berdekatan. 

1556) Berumpun itu maksudnya di sini, ialah pohon yang mengeluarkan anak 
dengan bertunas dari pangkal yang terbenam di bumi sebagaimana anak pisang 

1659) Disiram dengan air yang satu macam, tetapi kejadian berlain-lainan. 

1558) Maksudnya, apakah sesudah mati, kami akan hidup kembali? 

1559). Yakni, mereka tidak mau berubah. | 

1560) Orang- -orang musyrikin Makkah, dengan cara mengejek, meminta ke- 
pada nabi Muhammad supaya ia buktikan dengan lekas siksa yang ia janjikan bagi 
orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya. 


465 


Surah ke 13 AR — RAD | Juz ke 13 





Na 1561) padahal Sama peang Sy NS 


nya telah lewat” sebelum mereka: Je pa, 
beberapa siksaan; ' 54?) sean uknya — | SDI al 
Tuhanmu itu Yang mempunyai keam- . 4 2, ` P kat Z5 
punan bagi manusia atas kezhaliman A Cu; 35233 3 4 
mereka dan sesungguhnya Tuhanmu Jo ne 

itu, pedih siksaanNya. . | Sa 3 NO Nan, 54 


7. Dan berkata orang-orang kafir - : SA 2 
"Alangkah baiknya, kalau diturunkan 95 s 3455 V 
atasnya satu tanda dari Tuhan-nya !” ,. 9) 
1563) Sesungguhnya engkau tidak aa a AA baha 
lain, melainkan seorang pengancam; Si 


s 5. ZA Ne 
karena bagi tiap-tiap kaum, " ada Ja rara 4 
‘seorang pemimpin. 1562) Aoi 


8. Allah mengetahui apa yang di- , 3: Sk RU Ah AN - A 
kandung oleh tiap-tiap bea ng A 

dan apa yang kandungan “itu kurang- 4 EA G; 
kan. dan apa yang bertambah, '***) a d LAI 
“karena tiap-tiap sesuatu pada AE, 

dengan ukuran, NN : AY, 
out 


ha 
9. Yang mengetahui barang yang 3 512 g KAIT SAN Y 4 
ghaib dan yang nyata, '***) Yang ° 3 e 


maha besar, Yang maha tinggi. iig Si 
10. Sama saja dari (antara) kamu |), Aja In Al: i. 
orang yang sembunyikan omongan Ís jas 

dan orang yang nyatakan dia,-dan . 2% 2472 EN Pa 
orang yang bersembunyi pada waktu ~% TE PAS IA AAA 
malam dan orang yang berjalan pada 

waktu siang 156) | AAL Ly 


vi 





1561) Mestinya mereka minta kebaikan dengan bekal “Hai Tuhan! beri- 
lah Jaa at kepada kami,” umpamanya. 

1562) Mereka tahu dan sudah dengar, bahwa orang-orang dahulu yang tidak 
mau beriman kepada utusan Allah, dapat siksaan dan kehinaan di dunia ini juga. 

. 1563) Tanda atau mujizat yang mereka minta itu ada tersebut di lain-lain 
Ayat, yaitu cobalah engkau, ya Muhammad, terbang dihadapan kami ke langit dan 
bawa turun satu kitab yang kami bisa baca 

1564) Ya Muhammad! jangan engkau perdulikan tanda-tanda kebenaranmu 
yang tidak puas - puas mereka minta. Engkau hanya seorang pemimpin yang me- 
nyampaikan ayat-ayat Allah dan ancaman-ancaman-Nya, karena bagi tiap-tiap 
kaum ada seorang pemimpin. 

1565) Yakni, Allah tahu apa-apa kekurangan dan kelemahan atau tambahan 
kekuatan yan terjadi di dalam kandungan. 

1566 akni, , perkara yang ghaib dan nyata buat kamu. 

1567) Maksudnya, tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah, 


466 


duz’ ke 13 ( PETIR ) Surah ke 13 


a A IBe 
11. Baginya ada penjaga-penjaga 4 3 5 di ERA T 
yang- bergilir !568) di hadapannya “ Pe BAN 
dan di belakangnya, yang menjaga al 
dia dengan perintah Allah; sesung- 
guhnya Allah tidak akan mengubah se 
apa yang ada di satu kaum, sehingga Sal aa 


mereka ubah apa yang ada di diri - yi HES: a SUN Na, 
mereka (sendiri) '$8?) dan apabila 21) SA JAN 
Allah mau (kenakan) kejahatan ke- 47...” 4,7 © , 


| A g 
pada satu kaum, maka tidaklah ada a5 AIl gs på) ADI 
penolaknya: dan tidak ada bagi l (s 


mereka pengurus selain daripadaNya. Jis 2 Re Ao EAN 3 


A ss 
12. Ia-lah Yang tunjukkan kepada wan x NA g) Iisa Y 
kamu kilat, untuk menakutkan dan 


r E Í prr 
karena memberi harapan '*'*) dan =p GA a P A Ús jA 
Ia jadikan mega yang berat. !57! z3 

j ga ) I ANI 


. | I» 2 0 
13. Dan petir itu beribadah dengan DA KEK 23 Y 
memujiNya, dan (demikian juga) p bse J , 
malaikat, lantaran takut kepada-Nya, Iis PETI se, 
dan Ia kirim halilintar dan Ia kena- z 


Pd e 34 t yan 2. 
kan dia kepada siapa yang Ia kehen- f SA aa Tha a Kea 


daki, tetapi mereka membantah ten- a S0 a 
tang Allah !f7?), padahal Ia itu Mg Mag 
pedih siksaan-Nya. JU TK Ga 23 24 


.1568) Artinya, bagi tiap-tiap suatu. Allah telah adakan penjaga. | 
adal, Allah tidak akan ubah keadaan satu kaum, melainkan sesudah orang- 
Orang. yang di dalam kaum itu mengubah keadaan diri mereka sendir, yang 
be “kemuliaan satu kaum, dengan tanggungan Allah, akan datang, apabila 
: oran@prangnya telah memperbaiki diri masing-masing. 


| Perhatian: Ayat ini sering diberi arti yang tidak sebagaimana mestinya. 
1570) Allah adakan kilat sebagai menakutkan akan datangnya petir dan se- 


bagainya, dan sebagai memberi harapan akan turunnya hujan. 

1 571) « Mega yang berat: Mega yang mengandung air yang banyak. 

1572) Mereka dustakan utusan Allah, dan ada sebagian tidak mau percaya 
adanya hari Kiamat yang kedua-duanya berarti membantah tentang Allah, atau 
membantah Allah. 


467 


Surah ke 13 AR— RAD o Juz’ ke 13 





14. Bagi-Nya-lah ajakan yang benar - 8 HE A STOP a) P | 
3 | 

1573) ; dan orang-orang yang mereka Sa F | 

seru selain daripada-Nya, tidaklah «« Suan. dg A A 5 ss x 

akan mengabulkan sesuatu bagi me- 2 1.7. 

reka '574), melainkan seperti orang a ba nga ; ang 

yang bentangkan dua tapak tangannya Ta 

atas air, supaya bisa sampai mulutnya PL Kg ob te PAM 

1575 s aag 

) padahal ia tidak bisa sampai: 
dan tidaklah ada seruan orang-orang | a yg Ki a 38 A3 


+ 
+ 


kafir itu, melainkan dalam kesesatan. Ku A 31 


e3 


. Pd PAN ep 
15. Dan kepada Allah-lah bersujud Data 10 
apa yang ada di langit dan di bumi, AP ni 
. E | 
dengan taat dan dengan terpaksa, dan bego SNI opse 


(juga bersujud) bayangan mereka 5 Lu A Hae 
ER ) di waktu pagi dan petag 3 2 ONE LA $$ 
Mai 


16. Tanyalah . “Siapakah Tuhan cy Cu ng P J " 
bagi langit dan bumi?” Jawabkanlah: pad 


”Allah”, Tanyalah (pula) : ” Apakah Pa aan AT Ja MOP Ir 
(patut) kamu jadikan pembantu- una 
pembantu selain daripada-Nya yang (3) naa AA HPO YA 
tidak memiliki bagi diri mereka 2. 

(sendiri) manfa'at dan tidak madla- Ka bipi 
rat ?” 1577) Tanyalah : “Apakah ja ON Da Ta - 
sama orang yang buta dengan orang KA N «4 PI 
yang melihat ? atau adakah sama 


gelap dengan terang atau adakah | SA S a 





1573) Yakni, ajakan Allah-lah yang benar, 
1574) Apa-apa yang mereka sembah atau minta selain dari Allah itu tidak 
akan bisa mengabulkan permintaan-permintaan mereka. 
1575) Orang yang meminta pertolongan kepada yang lain dari Allah, adalah 
seperti orang yang hendak bertekan dua tangannya di air untuk menyampaikan 
mulutnya, bahkan.ja akan terjerumus di situ. 
~ 1576) Maksudnya, tiap-tiap suatu taat kepada Allah dengan mau atau tak 


mau. ! 
. 1577) Patutkah kamu mengadakan sembahan-sembahan yang tidak bisa me- 
nolong diri sendiri? 


. 468 


Juz’ ke 13 ( PETIR ) Surah ke 13 


| KA (1 2. A 
mereka adakan bagi Allah sekutu- # < Zaa) las pal PA 
sekutu yang (bisa) membikin seperti , J2 j D 
bikinan-Nya, sehingga makhluk itu cor MEN sa al 
kesamaran "buat mereka ?” 2578 
Katakanlah : ”Allahlah Yang men- Pe . (Ka “4 et AP 
jadikan tiap-tiap sesuatu dan Ia-lah ~ pa Aa - 
Yang tunggal, Yang mahakuasa.” KANA resp) 154 


17. Ia turunkan air dari langit, 2 DAN AV 
lalu banjir lembah-lembah dengan y PN © a, 
ukurannya, !57°)} lalu air banjir itu IE RW EEN 
mengandung buih yang timbul, dan ,, Eh 3.3 PE IN, 
dari pada apa yang dibakar dalam api, CAT Geleng Cah rah 
lantaran maukan perhiasan dan per- . 

kakas, (pun) ada buih seperti itu. pg facla AE PE 
Demikianlah Allah misalkan kebenar- Ah bi 2 2 - nge 8 FA AN 

an dan kebatilan; maka adapun buih SAR 

Pe akan hilang dengan sia-sia: dan 

adapun apa yang bisa memberi man- ing At ja 5 
fa'at kepada manusia, maka ia akan IA 1 KAA ba F Ha f 
tinggal di bumi; demikianlah Allah 


terangkan beberapa perumpamaan. Sy SN 


1580 
MESIN La pi 


18. Bagi orang-orang yang mem- 4  - Pe 
perkenankan (ajakan) Tuhan mereka, a 
(adalah) kebaikan; dan orang-orang 2 £ er 

yang tidak mau memperkenankan geram z= ro: afazi 
(ajakan)-Nya, walaupun ada bági me- a 


reka semua apa yang ada di bumi dan TP PAINAA RA 


JA 





1578) Maknanya, adakah sekutu-sekutu yang kamu adakan selain dari Allah 
itu membikin apa-apa bikinan yang sama dengan bikinan Allah, hingga orang yang 
melihatnya bisa jadi samar? 


1579) Yakni, ukuran tertentu yang ditetapkan oleh Allah. 


1580) Maksudnya, bahwa janganlah kamu tertipu dan janganlah Pa mata- 
mata kamu dengan melihat ketinggian yang didapat oleh kebathilan, karena keba- 
thilan itu seperti buih air dingin atau buih barang panas. Kebathilan itu walaupun 
pada satiw masa ia mengalahkan kebenaran pada lahirnya, tetapi ia mesti hilang se- 
bagaimana hilangnya buih-buih itu. 


469 


Surah ke 13 AR—RAD Juz' ke 13 


sebanyak itu, (lagi) bersamanya, tentu A 219 o 2: | 
mereka (mau) akan tebus diri dengan- “ J: OLEV Andin 
nya, '**!) mereka itu, adalah bagi a 2234 

mereka perhitungan yang jelek: dan Aa gama ter Sup 
tempat berlindung mereka, (ialah) H p A E 
neraka: dan jelek tempat kedudukan CA Aseh Kota 1 
(mereka). | 1101 pe 
19, Apakah orang yang mengetahui, J LS Ai 1 
bahwa tidak ada yang diturunkan P 
kepadamu dari Tuhanmu tag s$ PA HN dr A a 


benar itu, sama seperti orang yan 


buta ? Yang mau fikirkan itu aae AG Da SISA f N- 
lah orang-orang yang berakal. Jas 
s t 


20. Yang' sempurnakan perjanjian al 42 af Ps 
Allah dan tidak merusak ikatan per- ? PI F: 


janjian. Sa è NO r PEART 


21. Dan yang hubungkan apa yang A Nut Ag AN SAN Á 
diperintah oleh .Allah supaya dihu- Q 7 gi y 
Cd AA 


bungkan, dan takut kepada Tuhan & 

mereka dan takut kepada kepayahan Sa - pa Pa 
hari) Perhitungan. E LLAT 
(hari) g TE je 93 re f 


A E P 
22, Dan yang sabar karena meng- EY AEPA A R Let YY 
harap keridlaan Tuhan mereka, dan ” 7 - LI 
mendirikan sembahyang dan mem- 


ý L3 A HN 
belanjakan sebagian dari apa yang Kok a Taa 
Kami kurniakan kepada mereka, AEA oS E De 


dengan tersembunyi dan dengan te- 
rang, dan menolak kejahatan dengan 4 - w g Po ey. 
cara yang baik: mereka itu adalah Let Kuah 29 29 es hd 9 
bagi mereka balasan (baik) di Akhirat. 


P 


$ P 
Ja na Di 


PA ! Ila) or 2.2 
23. (Yaitu) surga-surga kekal yang Sya 23 PERAI Fu < YA 
mereka akan masuk padanya berama V- 


orang-orang yang berbuat kebaikan # . 
dari bapa-bapa mereka dan isteri- AAN 13 Pa Is 


,1581) Maksudnya, bahwa orang yang tidak mau memperdulikan ajakan Tu: 
han itu, kalau sudah sampai di Akhirat, akan menyesal dan mau menebus diri dari 
siksaan, walaupun dengan sekalian kekayaannya yang ada — walaupun sebanyak 
benda-benda yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi. 


470 


Juz' ke 13 ( PETIR). Surah ke 13 





isteri mereka dan anak-cucu mereka, . 4 KA Tn, 4 afa 
sedang malaikat akan masuk (ke tem- & KAT Dets SE 9 


pat) mereka dari tiap-tiap pintu,! 582?) F a? 
-4 Koroga 


24. (Sambil berkata) : ”Mudah- ? SK Ya Sa 
mudahan keselamatan atas kamu ( LN basa Yt 
lantaran kesabaran kamu. Oleh itu, PER 
- alangkah baiknya balasan Akhirat t PU AS 

3 Genta \/ 
25, Dan orang-orang yang meme- AINI pait 9 ro 
cahkan perjanjian Allah sesudah di- E 10) AKA SPEE 
kuatkannya, dan memutuskan apa GO galang 4 SN aa 
yang Allah perintah supaya dihubung- 7 5: I "Ja "< 4 
kannya, dan mengadakan kerusakan & Ledang jap ©) d? aa 
di bumi, adalah bagi mereka la'nat, ARAI ot 774 
dan bagi merekalah tempat setau Kl AB, NAN 


an yang tidak baik. '***) EZI oA 
D $ 
ai 


26. Allah membentangkan rezeki ke- AN x Z 2 Ka ANA | 


pada siapa yang Ia kehendaki, dan Ia 


1 #3 f p 
membatasinya; dan mereka merasa ay “ “ Li S : 1 
senang dengan kehidupan dunia, pada- ma Ia na 1, 

# 


hal penghidupan dunia (dibandingkan) $ li G pi Je; O A 
dengan Akhirat, tidak lain, melainkan ya Sy SX i z 


satu bekalan. '”?4) 9: - SY 


- N A T 
27. Dan berkata orang-orang yang : SEN ya 3 yv 
tidak beriman : ”Alangkah baiknya, 
o3 Ayo 


kalau Ban laa kepadanya Na 8 D 4 ya AAU, fe 3 Tej 


tanda | dari Tuhannya Dea 
Katakanlah : "Sesungguhnya Allah a NA ; 
menyesatkan siapa yang Ia kehendaki Tau ENYA an sadap 
dan Ia pimpin ke (jalan) Nya akan tay 
orang yang bertaubat,” CENE 


1582) Kedatangan malaikat itu adalah sebagai pembawa nikmat dan rahmat 
dari Allah dan sebagai pemberi selamat. 
1583) . Yaitu 'adzab di Akhirat. 
1584) Yakni, kecil dan sedikit sebanding dengan bekalan yang dibawa oleh 
elayar. 
P 1585) Ini permintaan kaum kafir kepada nabi Muhammad sebagaimana ter- 
sebut di Ayat nomor 7. 


471 


Surah ke 13 | AR— RA'D Juz’ ke 13 


beri 24 4 3 P 
28. "Yang beriman dan bentang 2 A Aa 31 Ls maj ah 
hatinya lantaran ingat kepada Allah.” NI, 


Ketahuilah ! dengan ingat kepada K; AYI 45 ara -32> ME 
Allah-lah, bisa tenteram hati (manu- “ 


sia). F Zi E RA a J ASI 


29. Orang yang beriman dan beramal porn pa “ N y maj ya | 
shalih, (adalah) kebahagiaan bagi , , , 


mereka dan tempat kembali yang IA Sg AAN 
baik. >Ü 


30. Demikianlah Kami utusmu pada LS, LA T | 
satu ummat, yang telah terdahulu z KN OA BI Y 


sebelumnya beberapa ummat, untuk aloe 
engkau bacakan kepada mereka apa PSA RU 
yang Kami wahyukan kepadamu, te- ,/, a P 

tapi mereka tidak percaya kepada E 3g 3 AI Kama Yu eyii 
Rahman. Katakanlah : ”Dia-lah a ii. E o4, 092 
Tuhanku, tidak ada Tuhan, melainkan EHT: KEA a » Yee 
Dia, kepada-Nyalah aku berserah diri LK ,, 


dan kepadaNyalah tempat kembali- 
ku.” 


EN 


YON 
me AN 


31. Dan jikalau ada satu kitab eni 335 Yi 
bacaan yang (bisa) dijalankan gunung- yg Tn 

gunung dengannya, atau dibelah bumi A pensan TIKI 
dengannya, atau dibikin omong orang- 

orang mati dengannya, (maka @ur'an- GAN 3 de neY 
lah), 1586) bahkan kepunyaan Allah- 9,1 A 

lah semua urusan. Apakah tidak tahu SA ea 

orang yang beriman, bahwa kalau P 
Allah mau, niscaya Ia pimpin manusia He ea AIA ut 
semua ? tetapi senantiasa orang- 

orang kafir dikenai oleh adzab lantar- | jan KPAI ON; ja 
an apa yang mereka kerjakan, atau KP 


PE a an 


1586) Maknanya, kalau ada satu kitab yang dengannya bisa dihilangkan gu- 
nung atau dibelah bumi atau dibikin orang mati bisa omong, niscaya lidak lain, 
melainkan Qur'an inilah, sedang Qur'an ini kepunyaan Allah dan dari Allah. 


472 





Juz' ke 13 (PETIR) Surah ke 13 


(adzab itu) mengenai dekat dari & & e EA A 8 Tg 
kampung mereka, sehingga datang , 

perjanjian Allah, 1'587) karena se- Y 4 ra Sara TENE 
sungguhnya Allah tidak memungkiri Haa 


P4 
janji. aa data ČA% 


A e 
32. Dan sesungguhnya telah diper- Int SA AH YY 
olok-olokkan beberapa rasul sebelum- , 2324 3 Z paza? 
mu, tetapi Aku beri tempo kepada IE WI IS 
orang-orang kafir itu, kemudian Aku 


adzab mereka, maka bagaimanakah pen sé 55 OA i An 
adzab-Ku ? '588) 5 


38. Apakah (Tuhan )yang menjaga Maka GRI A saya 
tiap-tiap jiwa “bersama apa yang JAU r 
(jiwa) itu usahakan, (sama dengan 7K,- ,- TEE MAK 
yang tidak menjaga ?), tetapi mereka * PE AP SSU, 
adakan (juga) bagi Allah sekutu- |, RASA P jez, 
Dyna eal 


NS, 


“| 
sekutu. Katakanlah : ”Sebutlah JAN 
(nama-nama) mereka itu '***). Apa- 
kah kamu mau khabarkan kepada Na Ke, LA UR AN 3 T 
apa yang Ia tidak tahu di bumi?! 59%) , 


ataukah dengan perkataan yang lahir la s f Mk K ji 
(saja)?”!5?1) Bahkan dihiaskan bagi er euy Aa 


A, 
orang-orang kafir itu, tipu-daya mere- je SN i4 r° , 
ka dan dihalangi mereka dari jalan key Ja AT ui RAK 
(Allah): '***) dan barangsiapa | « fi y % 
disesatkan oleh Allah, maka tidaklah Pa a 


ada baginya pemimpin. G OA 
| Dl 
34. Adalah -bagi mereka adzab di Cik ada n Yt 


penghidupan dunia, sedang adzab 34,77%% 
Akhirat lebih pedih, dan tidaklah yen Wau f zayi Ns 1 
ada bagi mereka sebarang pemelihara 


alr 3 AP P | 
AN : 1 ` “ | ` 
selain dari Allah, THO E a v 


1587) Yaitu perjanjian Allah pada membinasakan kaum yang ingkar kepada 
kebenaran utusan Nya. 

1588) Bukankah 'adzab dunia yang Aku beri kepada mereka itu amat pedih? 

1589) Maksudnya, sebutlah nama berhala-berhala itu dan buatlah apa-apa 
yang kamu mau, dan tunggulah balasan Allah. 

1590) Yakni, dengan mengadakan sekutu-sekutu itu apakah kamu hendak 
beri tahu kepada Allah yang Ja ada sekutu-Nya? 

1591) Apakah kamu adakan berhola-berkala itu dengan semata-mata omong- 
an 2 Apa perlunya? 

1592) Perbuatan mereka yang salah itu setan hiaskan dan nampakkan ke- 

pada mek sebagai perbuatan baik yang dengan itu setan halangi mereka dan 
talan Alla 


473. 


Surah ke13 AR—RAD | Juz' ke 13, 


SAN Oa 
35. Bandingan surga yang dijanjikan {s5 PY ð o PUEL Jii ro 
kepada orang-orang yang berbakti, p a PET DAT 
(adalah seperti surga yang) mengalir Ba GF O) gai 
padanya sungai-sungai, makanannya Pa 2221 
kekal, dan (demikian juga) bayangan- Yi S 0 Ae JE MAYA 
nya. '***) Yang demikian itu ganjar- , 23, r: 4 p 
an bagi orang-orang yang berbakti, PET 4 engan 
sedang balasan orang-orang yang kafir 


(ialah) neraka. D AA Oya KI 


pa 


31 
36. Dan orang-orang yang pernah LAN "s 
Kami berikan Kitab, senang kepada , : Naa 
apa yang diturunkan kepadamu; *** ) oey SU) IA 
tetapi dari antara golongan-golongan ga EEEF 
itu, ada yang ingkari sebagiannva. AAN SA AYI 
Katakanlah : '***) "Hanya aku di- MDE D 3, 3 
perintah supaya menyembah Allah 7 LINE A NS 
dan (supaya) aku tidak sekutukan Tg Of og 
at | 

Dia; kepada-Nya-lah aku seru; dan - D a! AAN an Dn 
kepada-Nya-lah tempat kembaliku.” E E 
37. Dan demikianlah Kami turun- A EAA A p 

kan dia sebagai hukum (dalam) Je Pas ZA Gr 


bahasa Arab: dan jika engkau turut aa) por 
kemauan-kemauan mereka, sesudah G ís SAARA tg, 


datang kepadamu pengetahuan, maka PAN H 3 

tidaklah. ada bagimu pengurus dan AD re “3 a O7 Da 

tidak ada penghalang dari (siksaan) Į; 35 

Allah. ON Bea 
Pida Ô Pia 


38. Dan sesungguhnya Kami telah DAH Af AE 2 FEAF A 
utus beberapa rasul sebelummu dan ià ad? 
si e A og EI A 


Kami adakan bagi mereka isteri- | A | : 
isteri dan anak-cucu, dan tidak ada Jv bop 3S 


(kekuasaan) bagi seorang rasui men- Lj J oI a 23 2a 


LEAN 


1593) Teduhnya yang jadi nikmat bagi penduduknya. 
1594) Sebagian dari orang-orang yang beragama Taurat alau Ini! suka kep 
da agama Islam. 
1595) Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad! 


474 


Juz’ ke 13 | ( PETIR ) Surah ke 13 


| D 

datangkan satu ayat, ****) melainkan a A : JUNI 4 KAN 
dengan idzin Allah: bagi tiap-tiap” ““  ” ia dk Jali da 
ketentuan itu, ada tulisannya. '**”) LS 


39. Allah hapuskan apa yang pn 3 AE LA i 
kehendaki dan Ia tetapkan, '””") 


j- 5 2 Ja 
Kitab. Paan Nya-lah ada Ummul sÉ Ga An s5 


40. Dan jika Kami tunjukkan kepada ganté IVY t. 
mu sebahagian dari yang Kami janji- -giagor J3 r 
kan kepada mereka atau Kami mati- KL CARA ng 
kanmu: maka hanya wajib atasmu p d 
: vi : 
menyampaikan Sa atas Kami meng LE peá 27? LIA NS He 


41. Dan tidakkah mereka lihat, bah- Ay: en Lu 
wa Kami datangi bumi (mereka yaitu) , v2) 3 Ada LA ,5 
Kami kurangkan dia dari ujung-' & x x 
ujungnya ? '**') dan Allah meng- AN GAA Ia 
hukum: tidak ada yang bisa memba- 3 « s 4222 

talkan hukuman-Nya; dan Ia itu iassa ii 


Lekas (dalam) menghitung. j i 
-= 


y 


42. Dan sesungguhnya telah menipu * Ker 243 
daya orang-orang yang sebelum mere-' -“' Sea 


ka, tetapi bagi Allah-lah Ka (ee An 23 NA 


balasan) tipu-daya sekaliannya; Ia ta- K? 7 23 ê 
hu apa yang dikerjakan oleh tiap-tiap 7 s SS 
seorang: dan orang-orang kafir akan 

mengetahui bagi siapakah balasan Sa A Ei 
Akhirat itu. 2 


1596) Ayat-ayat: Mu'jizat-mu'izat. 
1597) Yakni, Allah izinkan Nabi-Nya menunjukkan mu'jizat yang sudah di- 

tentukan saja. 

1598). Lantaran buku ketetapan itu ada di sisi-Nya, maka Allah akan ubah se- 
bagaimana kehendak-Nya. 

1599) Ummul-Kitab: Ibu Kitab, yakni kitab yang mengandung catatan segala 
sesuatu. ! i 

1600) Maupun Kami 'adzab mereka buat tunjukkan kepadamu atau Kami 
matikanmu, maka itu semua bukan urusanmu, karena kewajibanmu tidak lain me- 
lainkan menyampaikan, Adapun perhitungan itu adalah urusan Kami. 

1601) Maksudnya, hendaklah kaum kafir perhatikan, bahwa tanah kekufur- 
an mereka yang luas itu Kami telah ciutkan dengan tersiarnya ke Islaman. 


475 


Surah.ke 13 | AR — RA'D Juz’ ke 13 





43. Dan berkata orang-orang kafir ‚$, >í ye SN Paf Ag 
itu : "Engkau bukan utusan.” Kata- 


i r2 è? 
kanlah : ”Cukup Allah sebagai saksi EL ÉS NA 3 


antaraku dan antara kamu, dan 4, , , Denda op ya 


(cukup) orang yang padanya ada OA AI MI SN 


re 


pengetahuan (tentang) Kitab. '***) SESI An 


1602) Yakni, orang Yahudi dan Nasrani yang sebenarnya memegang agama 
masing-masing bisa menjadi saksi tentang kebenaranku sebagai utusan Allah. 


— 00000000000 -- 


476 


Juz' ke 13 


AI 


AIN 


(IBRAHIM) 


Surah ke 14 


v 


I BRA HIM 


(IBRAHIM) 
Surah ke 14 , 52 Ayat 


Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Alah, Pemurah, 


Penyayang. 


1. Alif Lam Ra *) (Ini) satu kitab 
yang Kami turunkan dia kepadamu, 
untuk engkau keluarkan manusia dari 
kegelapan kepada cahaya dengan 
idzin Tuhan mereka, ke jalan (Tuhan) 
Yang gagah, Yang terpuji. . 


2. Allah ialah (Tuhan) 
kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada 


itu Yang 
di langit dan apa-apa yang ada di 
bumi: adzab 
yang pedih, adalah bagi orang-orang 


dan kecelakaan dari 


yang kafir. 


3. (Yaitu) orang-orang yang utamakan 
penghidupan dunia lebih dari Akhirat, 
dan yang berpaling dari jalan Allah, 
dan yang maukan (dunia) itu (dengan 
jalan yang) bengkok: mereka itu 
dalam kesesatan yang jauh. 


e Dan tidak Kami utus seorang 


z) 





Aku, Aleh, Yang Melihat. 


NA 3 
H ae era: JA 
RE CA LIA AÉ d DA 
Ay sang 
Ka pa lela 
ag r 
EN 2u, i 


3 


p` 


ustati 
Wk 
£ ee Ed AS KERA y 
PDAM Vi 
Ena 


/ ð> 
f 


LJL AK Ése 
YA Ha PPN CN NG k 


477 


Surah ke 14 | IBRAHIM >- Juz’ ke 13 


| An! 31 | AGYA £ KARA 

kaumnya, supay“ ia terangkan ——— a SA Fi HPA, 
Sie en ja pimpin P1 -va LN agya AI 
D (Rio ST GANGA 
D : sesungguhnya Kami telah CAM ay . LA ta 9 
utus Musa dengan (membawa) ayat- borer 


ayat Kami (sambil Kami berkata ) : Ga D, Pa LA 
”Hendaklah engkau keluarkan kaum- É 355 

mu dari kegelapan kepada cahaya, d 4 Le 3 nI 
dan ingatkanlah mereka akan hari- C7 2 


hari Allah, '***) karena pada yang pae Pa) SA SN ia 5 


demikian itu, ada tanda-tanda bagi 


tiap-tiap orang yang sabar yang oh 
menerima kasih. Ká 

6. Dan (ingatlah) tatkala Musa ber- d A Pe nu MAT - 
kata kepada kaumnya : “Ingatlah & var 2, y 2 Sas 
akan ni'mat Allah atas kamu, tatkala G5! Lai KA 4 3 


Ia selamatkan kamu dari keluarga 


Fir'aun, yang siksa kamu dengan « da PAE 23, GI Na 
siksaan yang pedih dan mereka bunuh Da Mang p 
anak-anak laki-laki kamu dan mereka Si sni Lo) Is 359 — $ji 
biarkan hidup perempuan-perempuan Vag Pp 


kamu, karena pada yang demikian Si 3 3 SA oa) 
itu ada bala yang besar dari Tuhan Teng ý 


kamu.” Pena ae 


7. Dan (ingatlah) tatkala Tuhan : 3S SA, g me A e N 
kamu memberi tahu : ”Jika kam (3 ba 2 Tia s j 
berterima kasih, niscaya Aku akan ?1'” 27 i TE 
tambah (ni'mat bagi) kamu: dan Da) EA 

jika kamu kufur, '***) sesungguh- G, 72 
nya adzabKu itu sangat pedih.” Ga 


.. P 


1603) Hari-hari Allah itu maksudnya, hari-hari yang Allah telah beri nikmat 
dan pertolongan dan kemenangan bagi Bani Israil terhadap Fir'aun. 

1604) Allah katakan bala' yang besar, ialah lantaran banyak perempuan dan 
sedikit laki-laki. Kita sama-sama maklum, bahwa apabila lebih perempuan dalam 
satu benua — terutama kalau tidak dibolehkan poligami — tentulah perzinaan 
menjalar. Ini satu bala' yang besar bagi orang yang ada malu dan ghirah. 

1605): Kufur: Tidak menerima kasih, melupakan budi. 


478 


Juz’ ke 13 ( IBRAHIM ) Surah ke 14 


KAK Peh” 
8. Dan berkata Musa : "Jika kamu Pa Pe A 
. dan siapa-siapa yang di bumi sekalian- 


nya tidak percaya, '***) maka 45 Sa Sat 29 
sesungguhnya Allah itu Yang cukup ç 5 
1607) Yang terpuji.” | , Es A 
9, Bukankah telah datang kepada A SN ESA 

kamu khabar orang-orang sebelum Y 


kamu, (yaitu khabar) kaum Nuh 
dan 'Ad dan Tsamud dan (khabar) Sya ilia ai e ag 


orang-orang yang sesudah mereka ? 83 /*- or. 

Tidak ada yang mengetahui (bi- Sy: a SAT 
langan) mereka melainkan Allah: »33 i os? z D Yi 
telah datang kepada mereka rasul- HA SA 
rasul mereka '***) dengan (mem- , 2 Lyn 


bawa) keterangan-keterangan, tetapi | 6: 18 saN 3 
mereka tekupkan ' °? ) tangan-tangan f a de Er A 


mereka ke mulut-mulut mereka sambil E i 
berkata : “Sesungguhnya kami tidak P3 Dari 


percaya kepada apa yang kamu sA TI SES 
Aa dengannya, 1610) dan sesung- PN Sua 
guhnya kami dalam, syak yang me- 
ragu-ragukan tentang apa yang kamu 
seru kami kepadanya.” 

10. Bertanya rasul-rasul mereka 
"Apakah tentang Allah, (kamu) syak, p nA 
Yang menjadikan langit dan bumi ? 5, 5 ya lo Si ta EA 
Ia seru kamu untuk memberi ampun 


Peran aZ, Ie 
kepada kamu akan dosa-dosa kamu S » Saha PER KeS 


dan Ia akhirkan kamu sampai satu 


masa yang tertentu.” '*'') Mereka la 2 A 1 

jawab : ”Kamu tidak lain melainkan n Jed E SA 
manusia seperti kami; kamu mau () 3, IL u PAS AI) at 
palingkan kami dari apa yang bapa- ata sed sa 
bapa kami sembah; lantaran itu, 4 L39 O EG 

bawalah kepada kami satu keterangan 


yang nyata”. KANAN » 2863 Li 

1606) Atau tidak berterima kasih, 

1607) Yakni, kaya. 

1608) Yaitu rasul-rasul dari kaum mereka. 

1609) Yakni, menutup mulut dengan tangan sebagai isyarat mengejek. 

1610) “Maknanya, kami tidak percaya kepada apa yang kamu diutus buat me- 
nyampaikannya. 

1611) Maksudnya, tidak akan Ia siksa kamu sebelum itu. 


SA DaN 


479 


, 


Surah ke 14 IBRAHM Juz’ ke 13 


35 # os) IJa f 
11. Berkata rasul-rasul mereka kepa- AA Ps NG Mo. 
da mereka : ”Kami ini tidak lain, Z »,, Fak P ja. 
melainkan manusid seperti kamu, (sd A € JERY 
tetapi Allah memberi kurnia kepada F 


siapa yang Ia kehendaki dari hamba- ,: Kug apa AE 5 Tan 
hamba Nya». dan “tidak bia kami TT 277 Aa an K 


bawa kepada kamu keterangan, mela- | & KEA 1 dr 
inkan dengan idzin Allah; dan kepada ila ga 3 ulu 


Allah-lah hendaknya orang-orang Mu' & 29 
min berserah diri. ojaga l Kai aka AS 


12. "Dan tidak bisa kami tidak 3574 $ > AFS aji CU; Ta 
menyerahkan diri kepada Allah, Dada 

hal Ia telah tunjukkan kepada kami ( -, PETET tone "2z 
akan jalan-jalan kami; dan sesung- w Sa el laa 


guhnya kami akan sabar atas gang- -z Me Ar 
guan kamu kepada kami, dan kepada SE AE Ag 
Allah-lah hendaknya bertawakal orang e KT 
orang yang berserah diri.” Os 


; r A 8 F 
13. Dan berkata orang-orang kafir ah P E Si FAT Ju s i 
kepada rasul-rasul mereka : ”Kami a - 5 p 
aj.” Or a 


3 
kan keluarkan kamu dari bumi kami, UC) 3 1 Py KA yi 
kecuali kamu kembali ke agama Tag 2 AA 


kami,” lalu Tuhan mereka wahyukan AE 
kepada mereka : "Sesungguhnya Kami ("CT MANGA A it gba 


akan binasakan orang-orang yang NN 


zhalim itu”. 
14. "Dan Kami akan dudukkan Tg Nas, Ne an es s n 


mu di bumi sesudah mereka. 

Yang demikian itu, adalah bagi orang “á KA PARTEI t, 
yang takut akan berdiri di hadapan- A PAN LX 
Ku '*!3) dan takut kepada ancaman- 


Ku.” J 
. "S LA pan Li 2. 

15. Dan mereka minta pertolongan (2x SAYA i I4 No 

1614) dan sia-sialah tiap-tiap orang aa Te aa 


Ian INA 


1615 Pan 
yang sombong, yang melawan. ) à Lb 
1612) Buat mengganti mereka yang sesudah binasa. Y 


1613) Yaitu orang-orang yang takut akan menghadap-Ku di hari Pemeriksaan 

ł614) Nabi-nabi dan rasul-rasul itu meminta pertolongan dari Allah. 

1615) Usaha dan daya upaya -orang-orang kafir yang sombong dan melawan 
kebenaran itu tidak akan berhasil. ' 


480 


Juz' ke 13 | “( IBRAHIM ) Surah ke 14 


16. Di belakangnya ' *'“) ada neraka 
dan akan diberi minum akan dia 
dengan air nanah dan darah. 

17. Ia akan minum dia ' *'”)dengan AR... 
payah, dan hampir tidak bisa ia 
luluskan, '*'*) dan datanglah maut 
1619) kepadanya dari tiap-tiap tempat 
tetapi ia tidak mati, dan sesudah itu, 
ada adzab yang tebal. '***) 


18. Perbandingan orang-orang yang 
tidak percaya kepada Tuhan mereka, 
amal-amal mereka adalah seperti abu 
yang ditiup oleh angin pada hari 
yang sangat kencang anginnya. Mere- 
“ka tidak dapat faedah sedikitpun 
dari apa yang mereka telah usahakan: 
yang demikian ialah kesesatan yang 
jauh. 


19. Tidakkah engkau lihat bahwa. 


Allah telah jadikan langit dan bumi 
dengan benar ? '**') Jika Ia mau, 
Ia akan hilangkan kamu, dan Ia akan 
jadikan makhluk yang baru. 


20. Dan tidaklah yang demikian itu 
berat bagi Allah. 


21, Dan mereka sekalian akan meng- 
hadap Allah, lalu akan berkata orang- 
orang yang lemah kepada orang- 





— 


1616) Di belakangnya : Sesudah matinya. 


La II 


SALA aS Ag Um i 


PRA 

3 4 e 3AA, PEP EZES 4 
W 

Al Kojas SL 


WE SA Og 
G ly wp 8 
SITI AP 
A3 pai YA 


Sr 
roy el 


Onani el A 3 & 


P 


AIE WAAN (24 


Lana 
Dp x "aan SN aa 


# Pa bala EEN 


Ir 
2z A SA 
Papan Y 
P) SEA 
ea AN YI 


“dai 
NA Aa 


ie CN AN ema! 


1617) Ia akan minum dia : Ahli neraka akan minum air nanah dan darah itu. 


1613) Yakni, tidak bisa ia telan. 
1619) Maksudnya, ialah 'adzab. 


1620) Sesudah susah payah di neraka itu, tidak ada kesenangan, tetapi akan 


ada tambahan 'adzab. 


1621) Dengan benar: Ada gunanya, bukan sia-sia. 


1 


481 


Surah ke 14 : IBRAHIM. ` Juz' ke 13: 


| orang yang sombong : "Sesungguhnya 7 4 23 LN g a 4 CE SES 

dahulu kami mengikut kamu; lantaran Saga bei 

e e NE tóda ai iÉ 
h T PEA Papa 

ami iana kam pinpin AA A 

DI ng Menangani E pa Ge 





tidak da bagi kita tempat lari.” 7 
ledaj : ý i opa ÉG 


22. Dan berkata setan, tatkala di- SE TA AI JG; Yr 


putuskan hukuman : !623) "Sesung. “ 

guhnya Allah janji kepada kamu “et tr, Jaz 
perjanjian yang benar, tetapi aku janji aah AL peod As HSNI 
kepada kamu, lalu aku menyalahi In 4 017 Gs p 
(janji) kepada kamu: dan tidaklah ada ki aa 1539 
bagiku kekuasaan atas kamu, kecuali ai 

aku ajak kamu, lalu kamu perkenan- . .) 2 úi? j Sá; 
kan daku; lantaran itu, janganlah 3 or G 
kamu cela akan daku, tetapi celalah Si d ee o2 erk o E TEE 
diri kamu (sendiri); tidaklah aku 3 3) 
bisa menolong kamu dan tidaklah at D a AE 2, WRG 
kamu bisa menolong akan daku; Ca SBN AN Ie: 

aku kufur kepada pekerjaan kamu sa o Joles rj cí 
menyekutukan daku !6?1) dahulu.” Bra el 
Sesungguhnya orang-orang yang zha- 


lim itu, bagi mereka adzab yang ! A i A 
pedih. SET E pa 3. ) 
Lg tis Peng 


44 ah 8 
23. Dan dimasukkan orang-orang HA AGAN Yr 
yang beriman dan beramal shalih j 2 2 
kedalam surga yang mengalir padanya U yé gaga 
sungai-sungai, hal keadaan mereka 


kekal padanya dengan idzin Tuhan | 3 S FEJES MS 


mereka: penghormatan mereka pada- 


: T 3 MEEA 
nya (ialah) : Salam”. | PI ERA AA Kn 


1622) Tempat lari : Tempat lari dari siksaan. 

1623) Pada hari Kiamat. 

1624) Yakni, aku tidak mau terima baik perbuatan kamu menyekutukan 
gaku dengan Allah. 


482 


Juz' ke 13 ( IBRAHIM 5 Surah ke 14- 
ae aa aa 


24. Tidakkah engkau lihat, bagaima! ME, 25 Tama IS EN 
na Allah adakan tamsil : ! €25) Satu” j 

kalimah yang baik, seperti satu pohon aai Pa a tk 
yang baik yang pangkalnya tetap dan “ Aa f 
cabangnya ke langit. '***) AA NAN LA | 


| 7 ..i 
25. Ia datangkan makanannya '8?7) HL Je ba Sa Yo 
tiap-tiap waktu dengan idzin Tuhan- 


nya ! Dan Allah adakan misal-misal EREK EN La 2 Ae 3 g 


itu +628) untuk manusia, supaya alg an 
mereka bisa ingat. | | 5 9 Eng dada ta 

| .. SET s» f + g 
26. Dan perumpamaan kalimah yang PE SERAT 
jelek '**?), seperti satu pohon yang aa 7 
jelek, yang dicabut dari atas bumi CART patis Apa Esa Pa 
(sehingga) tidak ada baginya ke- p 
tetapan (lagi). 2 SMG 

a J s \ è 22) Ia J 


27. Allah tetapkan orang-orang. yang yan An MAM a YV 
beriman, dengan perkataan yang tetap 


di penghidupan dunia dan di Akhirat, La Oa Sa J ea 


dan Allah sesatkan orang-orang yang ATA Ng A p 
zhalim, dan Allah berbuat apa yang ai 33 
Ia kehendaki. . A AAN en 1 139 


28. Tidakkah engkau lihat orang- J 
orang yang tukar ni'mat Allah dengan ENY m hei YA 
kekufuran, '***) dan tempatkan ka- 22era? 


um mereka dalam kebinasaan ? 2 ya ena aa A 


29. (Yaitu) neraka jahannam yang 4/1 le” Ki (IKAT 
mereka akan masuk padanya, padahal - ea NP AA Y4 


jelek tempat ketetapan itu. 


1625) Tamsil : Perumpamaan, perbandingan. 

1626) Yang dimaksudkan dengan kalimah yang baik itu, kebanyakan ahli 
tafsir faham, ialah kalimah "La ilaha Iliallah”: Tidak ada Tuhan (yang sebenarnya) 
melainkan Allah. 

1627) Ma'nanya, pohon itu mengeluarkan buahnya. 

1628) Misal-misal : Tamsil-tamsil, perbandingan perbandingan, perumpama. 
an-perumpamaan, 

1629) Kalimah jelek itu maksudnya, kalimah kufur atau kalimah syirik, ka- 
limah yang dengan mengucapkannya orang jadi kufur atau musyrik. 

1630) Maksudnya, tidaklah engkau fikirkan bagaimana ii orang-orang 
yang balas nikmat pemberian Allah itu dengan kekufuran z 


483 


Surah ke 14 IBRAHIM Juz’ ke-13 


| - sÉ y 82e? 07 ` 
80. Dan mereka adakan bagi Allah i IA DA ena Aw. 
sekutu-sekutu untuk menyesatkan hutan AR yang 


1631 : .; P 1t olurr t, a 
) (manusia) dari jalan-Nya. Kata- & 141 4" TE 
kanlah : ”Bersenang-senanglah kamu, DL a db apa us 


1632) karena sesungguhnya tempat En AN sd). a 
kembali kamu itu ke neraka.” ! A J P” 
| : : ag 
31. Katakanlah kepada hamba-ham- Yasa pa "ola Y) 
ba-Ku yang beriman, supaya mereka ai CR Tg 
mendirikan sembahyang dan mem- SEK CSS ag Lay Lu 
belanjakan !8??) dari apa yang Kami Ran penga Aia) 
kurniakan kepada mereka dengan 7 e, Lx ,01 oho h, 9 
sembunyi dan terang-terangan sebe- P 33 bol ERS. KAN gu 
lum datang satu hari yang aa n ç A Go 

jual beli padanya dan tidak ada KAN Ka ml 
persahabatan. 16 34) d 2 A3 | 


an an TAS 

32. Allah-lah yang menjadikan langit pam AA $ AN am NY 
dan bumi, dan menurunkan dari, , Zu, hêt, pe, 
langit akan hujan, lalu dengan itu, Ia r MA TS PAT PDI 
keluarkan buah-buahan sebagai rezekie4. 7, Pa ANA cute, 
bagi kamu, dan Ia mudahkan kapal- SIG Ae - IA 
kapal ' ***) bagi kamu untuk ia'***) ,,2, 5 oz, 2020 rn, 
berjalan di laut dengan perintah-Nya O1) SAID NN ang 
dan Ia mudahkan bagi kamu sungai- °  " 2 

2 


P peg) re, 27 
sungai. 1°37) MN goal 


re 
ve 4 


33. Dan Ia mudahkan bagi kamu sf, LC Pant 

matahari dan bulan yang tetap berja- 1g Hana 9 XT 
lan, dan Ia mudahkan bagi kamu rlr lo IE trs, Ong ra 
malam dan siang. MA JA LA La) 


| i | 333 , 3. ad D 
34. Dan Ja beri kepada kamu tiap- 9 4 Sa Kura S3 Pe 
tiap apa yang kamu minta; dan jika TAN 


r , . 3 A 1 P & of 
kamu hitung ni'mat-ni'mat Allah, p 405 TETEA IA E 
kamu tidak bisa jumlahkan dia, Unpad Yan Aa AADA 


tetapi manusia itu zhalim, tidak Sora PNG 
berterima kasih. KSF YA Op A 


1631) Menyesatkan itu terkadang dengan sengaja, dan terkadang tidak de- 
ngan sengaja, tetapi buah dari perbuatan itu tetap menyesatkan. 

16 Bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. 

1633) Menderma atau mengeluarkan zakat. i 

1634 Maknanya, tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan yang bisa 
melepaskan manusia dari siksaan Allah. 

1635) Ta sebabkan kamu bisa menggunakan kendaraan di laut dengan mudah 
1636 Ia : Kapal-kapal itu. | 
1637 Ia mudahkan bagi kamu sungai: Ia jadikan sungai-sungai itu mudah di- 

pergunakan oleh kamu, 


484 


Juz’ ke 13 


35: Dan (ingatlah) tatkala Ibrahim 
berkata : "Hai Tuhanku ! jadikanlah 
negeri ini aman, dan jauhkanlah akan 
daku dan anak-anakku daripada me- 
nyembah berhala-berhala”. 


86. ”Hai Tuhanku ! sesungguhnya 
mereka '***) menyesatkan banyak 
manusia; . lantaran itu, barangsiapa 
ikut kepadaku, maka sesungguhnya 
ia dari pada (golongan)—ku, dan 
- barangsiapa durhaka kepadaku, maka 
sesungguhnya Engkau Pengampun, Pe- 
nyayang”. 

37. "Hai Tuhan kami ! sesungguh- 
nya aku tempatkan sebahagian anak- 
cucuku di satu lembah '***) yang 
tidak ada tumbuh-tumbuhan, di dekat 
rumah-Mu yang terhormat. Hai Tuhan 
kami ! supaya mereka dirikan sem- 
bahyang: '***) lantaran itu jadikan- 
lah hati manusia condong kepada 
mereka, !841) dan kurniakanlah me- 
reka buah-buahan, mudah-mudahan 
mereka berterima kasih. 


38. "Hai Tuhan kami ! sesungguh- 
nya Engkau tahu apa yang kami 
sembunyikan dan apa yang kami 
terangkan: dan tidak ada satupun 
yang tersembunyi bagi Allah di bumi 
dan tidak di langit” 


39. “Sekalian puji kepunyaan Allah 
Yang telah beri kepadaku sesudah 
tuaku ini, Ismail dan Ishag: sesung- 
guhnya Tuhanku mendengar akan 
do'a”. 

Mereka : Berhala-berhala itu. 
Yaitu negeri Makkah. 


yang. 

< 1641) 
kup untuk penduduknya, jadikan! 
datang ke situ supaya jadi mamur, 


(IBRAHIM ) 


Surah ke 14 


IS AANG SI ro 

MLS 
SMA GAN rI 
ow Ie, HL a.t 


CA OAT SANG 
ga GIL E an oo. 
Majas DU AE 


$’, 
las 
.. #” 


4 


| PALA TUK Tuna OP, 
La SAN, 
2» si Uni Da EN 
IA ASUS 


| J e ER AN Dai 


te p A+ s 


Yy 


PELAN NU, 2.1 en, 
Da Ehh 
ol je. 2 Lb. 08 
Sat | .. Oo YA 
D, Aa, Ea Pa 
aA AN AG 
MI YAN AI 
IL SHU ra 
SEL ES 


e» rf 


J Pg 
AU an 


Aro) 


Ma'nanya, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sembah- 


Makanya, lantaran negeri itu tidak mengeluarkan makanan yang cu- 
hati-hati manusia suka kepada mereka dan 


485 


Surah ke 14 — IBRAHM Juz' ke 13 





40. "Hai Tuhanku ! ! jadikanku orang SA PE PEAL K me 

yang mendirikan sembahyang dan £ IENE TINE & 
“ (begitu juga) anak cucuku. Hai Tuhan Jorre an ap 

kami ! terimalah do'aku”. Ag (ea tan IA Y 


41. ”Hai Tuhan kami ampunkan LN doa A Es £) 
. daku '“**) dan dua ibu-bapaku dan Dadi Sepa. r 
orang-orang Mu'minin pada hari ter - Tetap PI a GI Ana FORI 
jadi Perhitungan ”. 

: lr Pan 
42. Dan janganlah engkau '***) Kau AG KI, Lv 
kira Allah itu lalai dari apa yang di- » 12--4- « 2 t 
kerjakan oleh orang-orang zhalim; Aa GANGA a 
hanya Ia undurkan mereka sampai | PP ia 
satu hari yang padanya tercengang ALY AL na Co 


pemandangan-pemandangan. oJ3s AI 0 0) 


43. Dengan keadaan terburu-buru nga tr 
1644) dan menundukkan kepala me- ,y/ Ta For NI 
reka, padahal mata mereka tidak ber- PV OARRA Kay 
kelip, sedangkan hati mereka kosong. 5 AY - 
1645 

) 


a 


44, Dan ancamlah manusia dengan 7 tar 213 tt 
hari yang akan datang 'adzab (pada- í La Tg Pe : K : 


nya) kepada mereka, lalu akan berkata ag s | pun 5 Da A 3 L! La 


orang-orang vang zhalim : "Hai 


Tuhan- kami ! undurkanlah kami 33 AA MU d 
sampai satu masa yang dekat, supaya LAI 3 3 
Ppt 24, 


kami akan jawab seruan-Mu dan me- | 
nurut kepada rasul-rasui” Bukankah bS 2 Jr a 2 pig: 
kamu pernah bersumpah sebelum ini, Tua lo Jora, 
(bahwa) kamu tidak akan berubah? Sai Aa MA sendu! 
1646 

) 


J37 


1642) Asal ma'nanya, lindungkan-ku daripada jatuh di dalam perbuatan yang 
Engkau tidak suka. 

1643) Engkau : Muhammad. 

1644) Terburu-buru : Tergopoh-gopoh, bersegera segera. 

1645) Dalam kebingungan. 

1646). Yakni, bukankah kamu telah bersumpah, bahwa tidak akan ada uan 
neraka, nikmat dan siksa, dan kamu tidak akan berubah dari keadaan kamu yang 
-dahulu di dunia? 


486 


Juz' ke 13 (IBRAHIM ) | Surah ke 14 


Pd 
45. Dan kamu tinggal di tempat - Pa. P oge 
tinggal orang-orang yang menzhalimi oa Md Waah to 


diri sendiri, !'6%7) dan terang bagi * Are Le0d AIA UI 
kamu, bagaimana Kami telah berbuat r, | er, kanan 


kepada mereka dan (bagaimana) Kami ? 53 - LA 5 224 us 


adakan bagi kamu perumpamaan- 
s è Pd 


perumpamaan ? 4 A | 


, Sa Lg 
46. Dan sesungguhnya mereka telah A SRS KEPO 
(menjalankan) tipu daya mereka, , p YTP 
padahal di sisi Allah-lah (ada balasan) KENA ul As 
tipu-daya mereka, walaupun Me , 3 Mn n 
tipu daya mereka itu akan hilang JC a o (naa : 
gunung-gunung. ' 813) 


r 1 a P + n 
47. Lantaran itu, janganlah engkau Ai Ta EN 
kira Allah memungkiri janji-Nya kepa- o 
da rasul-rasulNya karena sesungguh- Sa HI Asap Ti 238 
nya Allah itu Yang gagah, Yang mem- PA 
punyai balasan. $ Uas! 2 





. | rln Pa yi Lv PP EA 
48. Pada hari diganti bumi dengan AU) IA ag 


| bumi lain dan (diganfi) langit dan |?4-- £ EA a ey 
Sl 
mereka akan menghadap Allah, Yang YAN 2 2 2 
; Ega | A -t 
tunggal, Yang Me Aa aa SAT AN 


. #2 z o 
49. Dan engkau akan lihat orang- Aang 9 PARA g= TE -4A 
orang yang berdosa '”"”) pada hari 


24 Kat 
itu terikat dengan belenggu-belenggu. A 
| Lo “Jd 
50. Pakaian-pakaian mereka adalah y TAS , W4, Ô> 
dari kuningan yang panas, dan api 29 an 53 
“neraka akan menutup muka-muka PEt . 
rn oo HA 


mereka ) 


1647) “Tiap-tiap orang yang berdosa, boleh dikata men-zhalimi diri sendiri, 
lantaran ia menyebabkan dirinya akan disiksa. 
1648) Walau bagaimanapun besar tipu daya mereka, mean bisa mereka meng-. 
hilangkan ngama Muhammad. 
1649) . Maksudnya di sini, ialah orang-orang kafir. 
1650) Yakni, hadan mereka sekaliannya akan diliputi oleh api neraka. 


487 


Surah ke 14 IBRAHIM Juz’ ke 13 





51. Untuk Allah membalas kepada Ds a Ng SA oN 
tiap-tiap diri, apa yang'ia telah usaha- 5 pa 
kan; 165!) sesungguhnya Allah amat SUL f Ak AEA K 
lekas dalam menghitung. j s AD, 

52. Ini satu penyampaian! 652) kepa- '9 a PA or 
da manusia, dan supaya mereka dian- 4 Ju, 

cam dengannya dan supaya mereka Ae ba Hap 
tahu, bahwa hanya Ia-lah Tuhan sze 


Yang satu dan supaya orang-orang LAN M K f ORAY 


yang mempunyai fikiran suka ingat. Kd 


1651) Allah beri siksaan itu ialah karena hendak memberi pembalasan kepa- 
da tiap-tiap jiwa, menurut perbuatannya yang ia telah kerjakan. 


1652) Satu penyampaian: Satu khabar yang disampaikan kepada manusia. 


— 00000000000 — 


488 


Juz' ke 14 (BATU—GUNUNG) Surah ke 15 


Y Pi 
te r 
AL—HIJR *) 


(BATU—GUNUNG) 
Surah ke 15 : 99 Ayat 


Diwahyukan di MAKKAH 





A 


Dengan nama Allah, Pemurah 


Penyayang. i PEE e Me a 


1. Alif Lam Ra '***) Inilah ayat- EŞİ LG 5 sd VM: 
ayat dari Kitab itu '***) dan (ayat- 
ayat dari) bacaan yang nyata. '***) CA 209153 


Juz’ ke 14 aeu A 


PE P 
2. Terkadang. orang-orang kafir J yk | SA si r 
itu akan ingin, kalau mereka dahulu- a EFE 


nya jadi Muslimin. '***) 4 Au pa 
3. Biarkanlah mereka makan dan KERA a aii 


bersenang-senang dan dilalaikan mere- Beas T 
ka oleh citacitą karena mereka TETE PEE 


akan mengetahui. '**”) Da AN ee 


4. Dan tidak Kami binasakan (pen- PPA SA, t 
duduk) satu negeri melainkan sudah 


ada baginya satu ketentuan yang di- f i Z E SGi AP 


tetapkan. 


5. Tidak bisa satu ummat mendahu- 17 Is 1 bi. s Gsi 5 
lui ajalnya dan tidak bisa mereka ka ie 
terkemudian. >ö) 


#) Al-Hijr ann ya batu yang besar, batu gunung, atau sn da Aa 
mud di zaman nabi Shal 

1653 Aku, Allah, Yang Melihat. 

1654) Kitab itu : Kitab yang di Al-Lauhil-Mahfuzh. | 

1655) Bacaan yang nyata itu ialah Qur'an. 

1656 Di hari Kiamat dan bisa jadi juga di dunia ini — mereka menyesal 
baha mereka tidak jadi Muslimin. 
a 1657) Mereka akan mengetahui kesalahan mereka dan kebenaran utusan 


489 


Surah ke 15 AL — HIJR Juz’ ke 14 


6. Dan mereka berkata : ”Hai orang J; agi 

yang diturunkan Peringatan 1655) “ a7 bg 5 

atasnya ! sesungguhnya engkau a Pa LAS ie DA 

seorang gila”. A P AA 
Paf # b t 

7. “Mengapakah engkau tidak bawa- 4 SW 7 LE 3G y 

kan kepada kami malaikat, jika betul - -7 a EL Uy 


engkau dari golongan orang-orang CTE | P 

yang benar?” 1659) CA yan 

8. Tidak Kami turunkan malaikat ERANA A 

melainkan dengan (membawa) kebe- 5 

naran : 166°) dan kalau begitu, ja A A 

tidaklah mereka diberi tempo, '**') Gr. 2 2 dia, 
N An 

9. Sesungguhnya Kami-lah yang LL HAH AT P5 4 

turunkan Peringatan ini dan ,sesung- p AN m 

guhnya Kami-lah Penjaga baginya. MEA 


< bpr 
10. Dan sesungguhnya Kami telah SKS un 2) bag PENAT 
utus (rasul-rasul) sebelummu di antara 


7 4 1 2. 0 + 
bangsa-baņgsa dahulu, co y BA S| 


11. Dan tidak seorangpun rasul yang An 13 
datang kepada mereka, melainkan me- VJ p jiis f yie 
reka perolok-olokkan dia. 07 0... - 


| de 22 3, 4 IN 
12. Demikianlah Kami masukkan — aS ONN E Y 
dia '***) dalam hati orang-orang r 


yang berdosa. z N PN I f 
13, Mereka tidak percaya kepada- a< %47 23 372 


nya, padahal telah lewat perjalanan NA Wa K AD) hanya NY” 


orang-orang dahulu. '85?) P 
1658) Hai Muhammad yang mengaku dapat wahyu yang dinamakan Per- 


ingatan. - 

1659) Mengapa engkau tidak unjukkan kepada kami malaikat sebagai tanda 
yang engkau benar utusan Allah? 

1660) Dengan (membawa) kebenaran : Tidak sia-sia 

1661) Kalau Allah sudah unjukkan malaikat buat membuktikan kebenaran 
Muhammad, maka pada waktu itu, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada- 
nya, tidak akan diberi tempo. lagi sampai hari Kiamat, bahkan akan disiksa di 
waktu itu juga. 

1662) Kami masukkan sifat memperolok-olok. 

1663) Yakni, sudah ada contoh-contoh, bahwa orang-orang yang mendusta- 
kan rasul-rasul itu akan mendapat Kekalahan, kehinaan dan sebagainya. 


490 


Juz' ke 14 (BATU — GUNUNG ) Surah ke 15 


An Dan jikalau Kami bukakan bagi Sen UNY 3 hk 
mereka satu pintu langit, lalu mereka  ..,,.. 2. 


naik terus padanya, Dgn d 43 ih, AEN | 


15. Niscaya mereka akan berkata : 6, AA Na lari 10 
"Sesungguhnya mata kami dimabok- Us 13 G 


kan, malahan kami ini orang-orang aon Yon IN 
yang dimanterai. '***) Isr e Ce Ie 


Sup or” 


16. Dan sesungguhnya Kami telah Ava) Jeda an), a an 
jadikan di langit bintang-bintang dan P iga 
Kami hiasi dia bagi orang-orang TPA AA PAE a 

yang mau melihat. | 


17. Dan Kami pelihara dia '““*) FS ABE, w 
dari tiap-tiap setan yang terkutuk, 


aa Maa 
18. Kecuali (setan) yang mencuri s » £ | A ' | 
pendengaran, maka diikuti dia oleh aa GA. A YA 
nyalaan. api yang terang. foss PADI La 
CA D4 Air i 


Pn Dan bumi ini, Kami bentangkan ORA VA RW E A An, ya 

ia dan Kami adakan padanya gunung- 

gunung dan Kami tumbuhkan pada- Peran tea Sa para 

nya tiap-tiap sesuatu yang ditimbang. PER. 

1666) an As y 
e a 1 orn 2111 2 sh). 

ig min D Dialah AAS Tn o 


dupan dan apa-apa yang kamu tidak 192 LN, 
mesti beri rezeki kepadanya. '**') TEPUS) O. 


21. Dan tidak satupun benda, me- UENEN la vi 
lainkan perbendaharaannya ada di ,, , AS 


sisi kami, '***) dan tidak Kami 2 5 MA A ENA 
turunkan dia melainkan dengan ukur- pA ii 3 iya, 
an yang tertentu. 


1664) Dimanterai.: Dikenakan sihir, dikenakan mantera. 

1665) Kami pelihara rahasianya yang penting. 

1666) Tiap-tiap suatu yang Kami jadikan di bumi adalah dengan timbangan 
dan ukuran. 

1667) Maksudnya, Kami telah jadikan padanya binatang ternak dan sebagai- 
nya untuk keperluan manusia yang mana manusia tidak mesti memberi rezeki me- 
lainkan Kamilah yang memberinya. 

1668) Yakni, tiap-tiap suatu datangnya tidak lain melainkan dari Kami. 


491 


Surah ke 15 AL — HIJR Juz’ ke 14 





22. Dan Kami telah kirim angin itu ay MAS Yr 
sebagai pengawin, '***?) lalu Kami Lana P v2 


turunkan air dari langit, maka Kami f| “, AV fa li Pa 


berikan kamu minum dia, padahal 


bukanlah kamu yang (punya) per- ” 4 pe 2 o2 ae’ TP 
bendaharaan air itu. 167°) JA, PSA 
COMEN 


. pp. Z Par A r 
23. Dan sesungguhnya Kamilah Yang SS; Aa yr 


menghidupkan dan mematikan, dan Je 
. » s a 671 # 3 Cai e 5 
Kamilah Yang jadi waris. ) SP Z MRE: . 


7.31 
24. Dan sesungguhnya Kami telah GS) UAI; ve 
mengetahui orang-orang yang dahulu Oh II po E L, 


dari antara kamu, dan sesungguhnya Ga SATU 


Kami telah mengetahui - 
telah menge i orang-orang SEA 


yang kemudian, Sa LX ti ro 
25. Dan sesungguhnya Tuhanmu Li Na Da 
Ia-lah akan himpunkan kamu, karena A AG : SA 
Ia Bijaksana, amat Mengetahui. Ia dk í 
; stry 

26. Dan sesungguhnya Kami jadikan soii i; a vn 
manusia dari tanah yang kering; or 5,7 


dari tanah hitam yang berubah bau.. Opa kowe ot j ESATA 


.. Je 


27. Dan jin itu, Kami jadikan dia Ka SIN YV 
lebih dahulu, dari api yang beracun, p 
A 
ayadi AA 


28. Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu - “& 4-1 Le” JS TE 
berkata kepada malaikat : ”Sesungguh SNN Hy se 9 YA 
nya Aku mau bikin manusia dari AR a 
tanah yang kering; dari tanah hitam ae ya, AN Ca 3! 


yang berubah bau.” ts $7,209 


1669) Kami kirim angin-angin sebagai pembawa benih atau “bit dari pohon 
jantan kepada pohon betina. “w 

1670) Kami beri air kepada kamu itu adalah dengan rahmat Kami, bukan 
hak kamu yang kamu simpan pada Kami. 

1671) Yakni, tiap-tiap suatu akan binasa, dan Kami-lah yang akan kekal, 
maksudnya, Allahlah yang akan kekal, seolah-olah la-lah waris bagi sekalian yang 
sudah tidak ada itu. 


497 


Juz’ ke 14 (BATU—GUNUNG) Surah ke 15 


29, "Maka apabila Aku sempurnakan ai po A g mula ya 
dia dan Aku tiupkan padanyz ruh dari Ae A ` 5 
(bikinan)-Ku, hendaklah kamu tunduk F ə 


Jen 9 spa 


sujud (menghormati) akan dia.” sa A YAI BINA 
da f p A £ 

30. Maka bersujudlah '87?) malaikat TAP SN Y 

semua, sama sekali. 5 , 23, A 


+ 


31. Melainkan Iblis !67?) ia enggan “SI Ý ri 
turut bersama yang bersujud. Ba 


: LM 
Ca » 


32. Ia bertanya : 1674) ”Hai Iblis ! LO sg, DU in Un 
mengapakah engkau tidak turut ber- y! AL wakl b JU vy 


sama mereka yang bersujud ?” è 1.71 
yang J Kan aa! 6 h PE 


33. Ia jawab : ”Aku tidak mau sujud. na KESAN GAI A 
kepada manusia yang Engkau adka P p 


dia dari tanah kering; dari tanah hitam Te MAL YA "ITU 
yang berubah bau.” " 


2, 
2 
34. Ia berfirman : “Keluarlah dari 7422% 4? 4 “44 
padanya, '”'”). karena sesungguhnya DUA Ae rt 
engkau terkutuk.” Da d 
AU 


. 
# 


I La A gA 
35. “Dan sesungguhnya adalah atas- Tya LAH JUT 513 yə 
mu la'nat sampai hari pembalasan.” 


ô w A EP” 
LA ea 

36. Ia berkata : “Hai Tuhanku ! 
kalau begitu, berilah akan daku — ADÓ “y ME wg 


tempo '*“*) sampai hari mereka p JI AA Is 
dibangkitkan.” oporu EE 


1672) Sujud hormat, bukan sujud ibadat. 

1673) Iblis dan Setan sebenarnya satu, tetapi waktu ia tidak mengganggu, 
dinamakan Iblis, dan waktu mengganggu, dinamakan Setan. 

1674) le bertanya : Tuhan bertanya. 

1679) Keluar dari surga atau dari rahmat-Ku. 

1676) Janganlah engkau masukkan dia sekarang ke dalam neraka, tetapi beri- 
lah tempo Kebebasan bagiku. 


f 


D. 


Surah ke 15 AL — HR | Juz’ ke 14 





37. Ia berfirman : "Maka sesung- - 

guhnya engkau daripada (golongan) Gaga SK Í JG Yy 
orang-orang yang diberi tempo.” > g 

38. ”Sampai hari waktu yang di- na YA 


tentukan itu.” 1677) an 

39. Ia berkata : “Hai Tuhanku CT Yi a PENNE S 
lantaran Engkau sudah sesatkan daku, | Pa 
maka aku akan hiasi (kejahatan) Lu - e 5 SV 3 
kepada mereka di dunia dan aku akan Pa f 03, N p 
sesatkan mereka sekalian.” 1678) CARA Ba A 3 


9 293o Sho z2 
40. "Melainkan  hamba-hamba-Mu Pel oa 3 C ?. 


yang ikhlas dari antara mereka.' 87”) 


41. Ia berfirman : “Inilah '8'?) SIN IG La 
satu jalan kepada-Ku yang lurus.” Font 073 


.. # 


ô si Kapan g?r d F 2, 
42. "Sesungguhnya hamba-hamba - AAN ad SEN tr 
Ku, tidak ada kekuasaan bagimu atas , 2,2-2 ,2 P , 2? y 
mereka kecuali siapa-siapa yang me- Ha ya Kak 
ngikutmu dari orang-orang yang 


# 2 r g 
(mau) sesat. 1681) | Y— ga! 
t+ 2 


ot 4 


43. Dan sesungguhnya jahannam itu, Das a na KAI 3 tr 
tempat yang dijanjikan bagi mereka 


sekalian. CAK | 


2 23 
44, Ia ada mempunyai tujuh pintu: Lp Da ERR $E 
bagi tiap-tiap satu pintu dari mereka “ À F o 2 TORT 

Le) 


ada bahagian yang tertentu. '”"”) A gmn Sa sk: 





1677) Yaitu hari Kiamat. 
1678) Lantaran penyesatan-Mu akan daku disebabkan dish bapa manusia, 
` maka aku akan balas anak cucunya dengan penyesatan di dunia, 

1679) Karena hambamu yang ikhlas itu tentulah tak dapat aku mengganggu- 
nya. 
1680) Ikhlassitu ialah satu jalan lurus yang bisa menyampaikan manusia ke- 
pada-Ku dengan selamat. | 
1681) Tidak bisa engkau mengganggu kecuali hamba-hamba-Ku yang suka 
jadi pengikutmu. ' 

1682) Jahannam ada mempunyai tujuh bagian atau derajat, maka bagi tiap- 
tiap bagian atau derajat itu ada golongan manusia yang sudah ditentukan dari pe- 
ngikut-pengikut Iblis. 


494 


Juz’ ke 14 an Surah ke 15. 





e Ly | 
45. Sesungguhnya orang-orang yang SE BAN S3 tO 
berbakti adalah dalam surga dan mata * me | 
S E Ig 
46. "Masuklah $1?) kepadanya de- ..?» ' 43 Pa 
ngan kesejahteraan, dengan keselamat- Yasa (Abhi 
an.” | ð a aP J os p 292l, 

47. Dan Kami cabut kedengkian meie gH as Lv 
yang ada di hati mereka, hal keadaan 22 EA P 

mereka bersaudaraan berhadap-hadap- LGE SOM EYES Jè 
an atas tempat- tempat sandaran. a 


4 9 op pol, 
48. Tidak akan mengenai mereka URAT 3 BNN LA 
penat, dan tidak akan mereka di- 


o 2 Prd 
keluarkan dari padanya., Éra Peru Ar 


49. Khabarkanlah kepada hamba- CA í 
hamba-Ku, +624) bahwa Akulah Pe- S3 Sai es ti. 


tl 


ngampun, Penyayang. 2. LA J 21 
80. Dan bahwa 'adzab-Ku, ialah 4, < | 

'adzab yang pedih. Si Kiky lsg , 0r 
51. Dan khabarkanlah kepada mere- , o4 0203, 

ka tentang tamu Ibrahim. ES RBA Prr A oi 


, Le 


52. Tatkala mereka masuk ke dalam (4 . ae 
rumahnya, lalu mereka berkata : ”Ke- KA Gó E 55 
3 Sm 6 


sejahteraan.” Ia berkata : ''Sesungguh Oya 
nya Kami takut kepada kamu.”! £86) 

53, Mereka berkata : “Janganlah O KN Yr 1G oY 
engkau takut, karena kami hendak ` ~ re s W 
, girangkanmu dengan seorang anak 4 
laki-laki '**”) yang pandai. '***) Jai ray IB 
54. Ia berkata : “Apakah (betul) 1 4 PE 4 ôt 
kamu girangkan-daku, !689°) padahal D IS JG 


v 


1683) Dikatakan kepada mereka : "Masuklah ke .................. Ka OR ja 

1684) Hai Muhammad! 

1685) Yaitu malaikat yang menyamar sebagai manusia, yang Allah kirim 
buat beri khabar, bahwa Ibrahim,akan dapat anak. 

1686) Nabi Ibrahim merasa takut itu, khabarnya, lantaran melihat gerak me- 
reka ada berlainan, dan juga mereka tidak mau makan makanan yang disajikan un- 
tuk mereka. 

1687) Engkau akan dapat seorang anak laki-laki, yaitu Ishaq. 

1688) Yang akan jadi pandai. 
1689) Memberi khabar yang menggirangkan. 


495 


Surah ke 15 AL — HIJR Juz' ke 14 





ketuaan telah menyentuhku: ?!$?9) 6 pe 253 p 
maka dengan apakah kamu girang- ES LN, 
kan ?” 

Gay t 
55. Mereka jawab : ”Kami girang- EREET T LAN ye Ag 
kanmu dengan benar; lantaran itu, 


janganlah engkau jadi daripada AS Ga Ke 
(golongan) orang-orang yang putus 


harapan.” AL 9 Iya 
56. Ia berkata : “Dan bukankah 4> a. jg SJ OX 
tidak ada yang putus harapan dari 


rahmat Tuhannya, melainkan orang- g SKEAT Yi Ay 
orang yang sesat ?” 


J 
Alar? 
57. Ia bertanya : "Apakah urusan LA SEA SG OV 


kamu, hai utusan-utusan ?” !6?1) . Si Tn 
58. Mereka jawab : "Sesungguhnya P -$ 2 - IEA 

kami diutus kepada satu kaum yang HA MU OA 
berdosa,” 16??) o +a 04, 


4 4 1 Jo 2 Iy 2 

59. ”Melainkan keluarga Luth.” Se- Joran aBa S) 

sungguhnya '8??) Kami akan selamat- x IU log) JIN) 04 
ú 


kan mereka sekalian. Ap San 


60. Kecuali isterinya, Kami sudah g yol J7 bs £ 
tentukan, (bahwa) sesungguhnya ia Gol : A9 dana aah Yi 1 
daripada golongan orang-orang yang na east Sa ap 
ketinggalan. 1) . Cd AB Yen 
61. Maka tatkala utusan-utusan itu "7, 88 Lte 
datang kepada kaum Luth, Oa ASI ACG t 
62. Ia'**?*) berkata. "Sesungguhnya a2 CEU "ea 2 


kamu ini satu golongan yang tidak Ós Pb al 
terkenal.” 


1690) Ma'nanya, apakah betul khabar penggirang itu, padahal aku sudah tua, 
bukan masa mendapat anak? 

1691) Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat itu: "Kedatangan kamu se- 
ramai ini adakah buat urusan yang lain daripada memberi khabar girang kepada- 
ku? Nabi Ibrahim bertanya ini ialah sesudah selesai urusan kegirangan yang ia akan 
dapat anak, dan sesudah jinak dengan malaikat yang tadinya ia takut itu. 

1692) Ya'ni, untuk membinasakan mereka, 

. 1693) Dari perkataari “Sesungguhnya”. ini bukan perkataan utusan-utusan 
itu, tetapi perkataan Allah. 

1694) Di dalam kesesatan. 

1695) Yaitu nabi Luth. 


496 


Juz’ ke 14 (BATU—GUNUNG) Surah ke 15 
— Pss. 


8, 9 > s2 r 
63. Mereka jawab : "Bahkan kami 156 Lv JES ÉG w 
datang kepadamu dengan membawa - 


ka x adanya.” 2.034 ey # 
ena i aa yan 0) 


64, "Dan kami datang kepadamu (|: LD si Tt 
dengan (membawa) kebenaran, dan É y y 
sesungguhnya kami ini orang-orang 

yang benar. 5533 EPA 


65. "Lantaran itu, berangkatlah ber- ,- ANU "6 10 
Ne AA, 

an di ang mereka, Lino E , | 
dan janganlah berpaling seorangpun ) SAN, JA SAS 3 s ki 
dari kamu, ' ***) dan pergilah kemana , RELA .. Ta KEA 


pn 


kamu diperintah.” a a a 


66. Dan Kami selesaikan urusan itu - CN 3 M1 
kepadanya, '$9?) (yaitu) bahwa 7” y! íy; Nan 

akar-akar mereka akan diputuskan -* "#70?! 1? 
pada waktu pagi. '?**). D negara; NA 3 


67. Dan datanglah penduduk negeri 4 A AIA 9 W 


itu dengan girang. ''*') og one, 
Dg inang 
68. Ia ''”?) berkata : ”Sesungguh 
nya mereka ini tamu tamuku; atai iua Na NE IA 
itu, janganlah kamu bikin malu akan TERETE E 
daku,” 1703) Ya MAIN 
69, ”Dan takutlah kepada Allah dan KESENIAN 
janganlah kamu hinakan aku.” DA, AI pa 14 


1696) Kami ini da membawa 'adzab yang mereka tidak percaya akan 
NELLA orang-orang yang durhaka. 
Ma nanya, janganlah engkau berjalan di depan mereka,tetapi iringilah 


akan mereka. 
1698) dalaniah terus, dan jangan lihat ke belakang, supaya tidak kaget me- 
lihat Ah mangan aan ya ng d dicurahkan atas mereka yang zhalim itu 
ah kerjakan terhadap kaum Luth angga apa yang Kami telah 


17 ikan, Mereka akan habis selesai dibinasakan pada waktu pagi. 
1701) Ayat ini dan yang berikutnya one ceri tarakan ee PA keadaan 
kaum nabi Luth tadi di waktu datang tamu dari malaikat yang menyamar sebagai 


. manusia. 


1702) Nabi Luth berkata. 
1703) Biasanya kaum nabi Luth itu suka kepada laki-laki dan lebih suka lagi 
kepada tamu-tamu yang baru datang. 
Ternyata dari Ayat ini dan yang berikutnya, bahwa mereka suka paksa tamu- 
tamu yang datang ke negeri itu buat melakukan perbuatan mesum. 


497 





Surah ke 15 AL — HIJR Juz" ke 14 | 


70. Mereka berkata : ”Bukankah ab apa PT J 


“kami telah larangmu dari (menerima) 7 f 
„3 


orang-orang ?”.1794) | | 2 Ter 


.. Pu 


Dap r 
71. Ia berkata : "Itu dia anak-anak “|. " SJE 2 e ga vi 
. perempuanku, !7°5) jika kamu mau 053 re ang: pa ng 


(juga) lakukan.” 705) | é SK 


72. Demi 'umurmu 1 sen A PN : 


guhnya mereka sesat dalam kemabuk- 


an mereka. '”**) oa 
73. Lalu’adzab itu mengenai mereka: < sosis 
waktu terbit matahari. bakat BIS H vY 


74. Kami jadikan atasnya itu di-l i \ 2 ME vt 
sebelah bawah !7°?)} dan Kami hujani 


mereka dengan batu daripada tanah y Ls x KP 1% KE 
yang keras. 3 Km u J 
T5; Sesungguhnya pada yang demiki- aY — Babi V9 
an itu, ada tanda-tanda '''*) bagi DI ea 

orang-orang yang mau fikirkan. | | Demi a 


76. Dan sesungguhnya (negeri) itu, —: 
ada di jalan yang terang. !7!+) SAKA VA 


77. Sesungguhnya pada yang demiki- ay SN: SD w 
an itu, ada satu tanda !7!?) bagi G, 


; e 
orang-orang yang beriman. A n D e 1 1 
.. A 2 


# 


1704) Bukankah kami telah larangmu menerima tamu, karena kalau ada 
tamu tak dapat kami tahan nafsu kami? 

1705) Yaitu ummatku yang perempuan. | 

1706) Nabi Luth berkata: "Kalau kamu mau memuaskan nafsu-nafsu kamu, 
itu dia ada anak-anak perempuan dari kaum kita. Berkawinlah kepada mereka. 

1707) Ya Muhammad! 

1708) Ma'nanya, mereka dalam kemabukan ma'siat mereka. 

1709) Kami balikkan negeri itu. 

1710) Untuk peringatan. 

1711) Negeri yang dibinasakan oleh Allah lantaran kema'siatan penduduk- 
nya itu terang adanya, tidak tersembunyi, yaitu negeri Sadum, sebagaimana kata 
sebagian dari ahli tafsir. 

1712) Tanda peringatan. 


498 


"r 
A 
a," 


Juz’ ke 14 (BATU—GUNUNG) Surah ke-15 





78. Dan sesungguhnya adalah orang- AE N NK 3 F vi 
orang Aikah itu, sangat zhalim 17! te Tt 


Pa. ez 


E E i 2 
79, Maka Kami balas mereka, dan PEN Ae VA 


sesungguhnya dua-duanya '?!4) itu, 
ada di jalan yang terang. 17! 5) E N E 
4 "e vy y Ca “j 


3 | x 
80. Dan sesungguhnya penduduk Al- P Sa RAAE KAH As 


Hijr 171 23) telah dustakan rasul-rasul. A 2 | SA | 


IG 1, pr PEP ak 

| as al | (s .. 
81. Dan Kami telah beri kepada 2 KEL aa 21 Ji 
mereka tanda-tanda Kami, ''!7) SEF Ar 2 f 
tetapi mereka berpaling daripadanya. 


' a 
82. Dan adalah mereka itu membikin Ja Kk Ioi ar 


rumah dari (batu) gunung dengan “ PE |...) 
aman, '7'5) Can gam 


i 14 $ 
83. Lalu 'adzab mengenai mereka 3 a aan IG 
waktu pagi-pagi. '''*) Saran MAH Ar 


SA P Dr pP 
1: be rei pena PR 
84. Maka tidak bisa menolong akan FOR KA -- At 


mereka apa yang mereka telah usaha- 
kan, 1720) CP 


Pa, 
85. Dan tidak Kami jadikan langit SAN A0 
dan bumi dan apa yang ada antara AS P Lal "Ay 
dua-duanya itu, melainkan dengan SINGA ward's 


.. a “Z 


1713) Aikah itu maksudnya hutan atau satu tempat yang pohon-pohonnya 
terlalu lebat dan rapat, yaitu negeri kaum Syu'aib. 

1714) Yaitu negeri-negeri kaum nabi Luth dan nabi Syu’ aib. 

1715 Ya'ni, negerinya ada dan dapat dilihat buat jadi contoh. 

1718 Al-Hijr itu negeri kaum Tsamud di zaman nabi Shalih, atau kota yang 
rumah-rumahnya terdiri dari batu-batu gunung yang besar-besar, 

1717 Yaitu tanda-tanda kebenaran agama dan rasul-rasul Kami. 

171 3 Ma'nanya, aman dari kerusakan yang saban hari mengenai rumah yang 
tidak dari batu-balu gunung itu. 

1719) Yaitu lantaran kekufuran dan kedurhakaan mereka terhadap Allah 
dan Sala aa -Nya. 

720) Rumah-rumah mereka yang mereka bikin dari batu-batu gunung yang 

Ma dan kuat-kuat itu tidak bisa menolong mereka. 


499 


Surah ke 15 AL-—HIJR Juz’ ke 14 


kebenaran, 17?!) dan sesungguhnya: » Prima Bi A 
sa'at itu akan datang, ''**) lantaran gio dn ANN 
itu, ma'afkaniah dengan cara yang ne LOL | 
bagus. ELER 3 . ika 8 

86. Sesungguhnya Tuhanmu, Ialah J e sya HIP Ie 2,1, 
Yang sangat (kuasa) menjadikan, Yang ella ya url AN 
amat mengetahui NO PON Pele 

87. Dan sesungguhnya Kami telah Gelas. ISAT, AV 
beri kepadamu tujuh daripada yang On P o2 
diulang-ulang !'7?*) dan Qur'an yang ' SÀ TEJE AT 


besar. | AREALA 
Hs JAMIN AA 





. Gg, 
88. Janganlah engkau panjangkan (esa I 
dua matamu kepada (ni'mat) yang uji 
kami berikan dia kepada beberapa , 6% 0G, Yo gu. 
golongan dari antara mereka, dan A YEY 
janganlah engkau berdukacita tentang ! 7, “ege 


$ 
mereka, dan rendahkanlah sayapmu Eaua tat AEZ aK 
terhadap Mu'minin. 1775) -> 7 OA 


89. Dan katakanlah : ”Sesungguh- 4” #20, 2/701! 2, 
nya aku ini, ialah pengancam yang Mel PAN IRIS a M 
teřang.” 

90.. Sebagaimana Kami telah turun- 4? 44 MAAA | 
kan (siksa) atas orang-orang yang Glenin jk US Ao 
membagi-bagi. go AA AE PANAI MA 

91. Yang jadikan Qur'an ini berbaha- Gwag yi Yasa A 


gian-bahagian, Man s’ yer rr 2l 4 ep ad 

92. Demi Tuhanmu ! sesungguhnya KAA? eta A LI qr 
Kami akan tanya mereka sekalian, ^ I,4 ,,,, pik 

93. Dari hal apa yang mereka telah PU Pegaga Ay 
kerjakan. | si | 
94. Lantaran itu berterus-teranglah « “1-14, 8 0 £ 
dengan apa yang engkau diperintah, UEY AP pia at. 
dan berpalinglah dari orang-orang pa , At p 
musyrikin. '!'”7) AS, Sad E 


1721) Dengan kebenaran: Tidak sia-sia. 

1722) Ya'ni hari Kiamat tempat pembatasan akan datang. 

1723) Maafkanlah pengganggu-pengganggumu dengan cara yang membikin 
mereka ingat kepada kebaikanmu. 

1724) Tujuh yang diulang-ulangkan pembacaannya itu ialah surah Al-Fatihah 

1725) Jangan engkau menaruh keinginan kepada kesenangan-kesenangan 
yang ada bat mereka, dan jangan engkau duka cita lantaran mereka tidak ber- 
iman, dan berlemah lembutlah kepada Mu'minin. 

1726) Sebagian dari Qur'an mereka katakan sihir dan sebagiannya mereka 
katakan upan dari kitab-kitab zaman dahulu, dan begitulah seterusnya. 
. Jadi, ringkasan ayat 90 dan 91 ini, bahwa sebagaimana Kami telah turunkan 
siksaan di dunia ini atas mereka yang membagi-bagi Qur'an itu, Kami akan beri 
pula 'adzab di Akhirat. | | 
: 1727) Teruslah bekerja memajukan apa yang Allah perintah engkau siarkan, 
dan janganlah perdulikan gangguan musyrikin itu. | | 


500 


Juz ke 14 . (BATU—GUNUNG) Surah ke 15 
————-———————- 


95. Sesungguhnya Kami akan peliha- A A el “AK 
ramu dari orang-orang yang mer. Baa 40 


~% 


perolok-olokkan. 


96. Yang mengadakan bersama Allah É 
satu tuhan lain; maka mereka akan 
mengetahui. 17 2 8) 





97. Dan sesungguhnya Kami me- S wa) y 
Pe bahwa sempit dada-mu pa úis A 


lantaran apa yang mereka 
Den SM J gt Lu JOVE Ao 
98. Lantaran itu, bertasbihlah ''??) « DE 07 0m” 
dengan memuji Tuharimu, dan jadilah Hg Dan KAN AA 
dari (golongan) orang-orang yang Pn 

sujud. | Mean JA Ema 


: Pd 
99. Dan sembahlah Tuhanmu, sehing 41“. 4 ah fi ? 
ga datang kepadamu keyakinan '”*') OEE Ws 13 44 
2 


itu. 4 TA | 


at gg 


- 


1728) Mereka . akan mengetahui balasanbagi perbuatan dan anggapan mereka 
1729) Yaitu engkau susah hati. | 
1730) Ma'nanya, ber'ibadatlah. i 

= 17931) Keyakinan itu maksudnya, kematian, karena ialah satu hal yang amat 

yakin datangnya. 


— 00000000000 — 


501 


Surah ke 16 AN —NAHL | Juz’ ke 14 


AN — N A HL 
(LEBAH) 
Surah ke 16 : 128 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- taf). ET A P 
nyayang. yi 2 c2 Mah ema 
A aa Aa akan datang urusan 397 2404.47 de Zi 

lantaran itu, janganlah PERAI a5 iaj 
en e, lekaskan dia. Mahasuci 


: a a . 2 La P 9» 
Ia! dan Maha tinggi Ia dari apa yang P 
mereka sekutukan ! TP WHAE yr ran 


2. Ia turunkan malaikat dengan HL G NIA Y 
. (membawa) wahyu, dari perintahNya, » PA Te 
Pena 
RETIRI. 


atas siapa yang Ia sukai dari hamba-- (Mam EN a oya 
hambaNya, “dala Hape rap, A 

| ) ancam, bahwa tidak ada tuhan i f “A 
melainkan Aku: '”?**) lantaran itu, ` Du Iri Ole Ne 
berbaktilah kepadaKu. . | oA G 0 at Si 


3. Ia telah jadikan langit dan b DA 
ame jadikan dang Na EE se; mg ang Y 


dengan kebenaran. ) Mahatinggi Y2 


Ia dari apa yang mereka sekutukan ! :. D2 LL 3 


4. Ia jadikan manusia dari mani, n 7 D .i, 
, » A + : a 1 Ie 
tetapi tiba-tiba ia (jadi) pembantah SES six £ 


yang terang. '736) Era La 
Aa E E ae 


1732) Urusan Allah : Kiamat. 

1733) Kamu : Rasul-rasul. 

1734) Aku : Allah: 

1735) Dengan kebenaran : Tidak sia-sia. 

1736) Makhluk yang berasal dari satu bibit yang begitu dipandang jijik tetapi 
jadi pembantah yang begitu hebat! 


502 


Juz' ke 14 | (LEBAH) Surah ke 16. 


” 1211 ye 


5. Dan binatang-binatang ternak itu Ka Si TE AG, 7 


Ia jadikan bagi Kamu; padanya ada 

kehangatan ) dan manfaat- J4... 

manfaat, ''?*) dan daripadanyalah Sa peg Er 

kamu makan. S, 

6. Dan bagi kamu, padanya '''”) San NA 

ada kecantikan, !74°) tatkala kami Pak a 

kembalikan dan tatkala kamu keluar- 2 "at zr. 

kan. '781) | PENA TAN 
7S 

7. Dan mereka bawa beban-beban SN 5 y 


kamu ke satu negeri yang kamu 


tidak bisa sampai kepadanya melain- j | Ca 
kan dengan menyusahkan diri; se- MEI) Ma Taja 
sungguhnya Tuhan kamu Pencinta, naya 


Penyayang. aa PP AS AB ea Yi 


8. Dan (Ia jadikan) kuda dan baghal “,' ,£ SJ 1 Ji; Ji; a 
1742) dan keledai untuk kamu -"- 5, isdi 
tunggangi mereka dan sebagai perhias- | 7. 444477 11X 

an, dan Ia jadikan apa yang kamu Let an PENA 
tidak tahu. '74?) 


AN | 


Ĵ 
9. Dan „atas tanggungan Allahlah y n BA Ini 5 sah A) f 4 


hal menunjukkan jalan: dan di antara- Di 
nya ada yang bengkok: tetapi jika Ia ? BA end : 22 1 
mau, niscaya Ia pimpin kamu sekalian. Ka KETAT DAR 


LI r’ 
à .. . | 
| LA 
10. Ialah Yang turunkan air dari 44 Ly AT eh 
langit bagi kamu, yang dari padanya- $ F J D aji a 1. 
lah (ada) minuman, dan dari padanya- 2 2 § , 
lah (jadi) pohon- bohon yang, Sela dsn mbak ap Av 
kamu bisa menggembala. ' yaje a 


1737) Yartu bulunya bisa dibuat pakaian-pakaian hangat yang menjaga ang- 
gota-anggota daripada kedinginan. 
1738) Seperti susu, dan bisa ditunggang. 
1739) Padanya: Pada binatang-binatang ternak itu. 
1740) Binatang-binatang itu jadi satu kesenangan dan kebagusan untuk kamu 
1741 Kebagusan dan kecantikan itu terlihat ketika kamu halau mereka pu- 
lang pa a waktu petang dari tempat-tempat mereka mencari makan ke kandang 
mereka dan waktu kamu keluarkan mereka dari kandang pada waktu pagi. 
1 Jaa) Binatang yang jadi antara kuda keledai. 
SI Ada banyak lagi barang-barang yang Allah jadikan yang kamu tidak 
tahu. 
1744) Allah turunkan air buat kamu , untuk diminum, dan dari air itu jadi 
ohon-pohon, dan dengan pohon-pohon itu kamu beri makan binatang-binatang 
amu. 


503 


Surah ke 16 * AN — NAHL Juz' ke 14 





f ofa , 
11. Ia tumbuhkan bagi kamu dengan D A KG Ta 2a 
(air) itu, tumbuh-tumbuhan dan zai- , D 
, tun dan korma dan anggur, dan dari «= SA; K A 5 K y 


tiap-tiap (macam) buah-buahan: se- 


sungguhnya pada yang demikian itu ti Ha KS Pe, 4 


ada satu tanda ''*” ) bagi kaum yang 


Sa A Li 
mau fikirkan. Sa Aa 2. 1g y 


12. Dan Ia mudahkan bagi kamu Ja an Gee. < 
malam dan siang dan matahari dan 2.351 a u 


bulan; dan bintang-bintang itu di- OAE 


mudahkan dengan perintahNya; 1746) 


sesungguhnya pada yang demikian itu, Ti) SY gl Ni 


ada tanda-tanda bagi kaum yang mau 


fikirkan. cah a 

2, pert 
.J + s2 

13. Dan (Ia mudahkan) apa-apa yang MEP. NYA Gt 

Ia jadikan bagi kamu di bumi |707) “SLST G 334 2 

(dengan) berlain-lainan warnanya: se- 3 Sy 46X Ya, 2 II 2? 

sungguhnya pada yang demikian itu, AAA A) KY RAT 

ada satu tanda bagi kaum yang mau RAIN, 

ingat, c) 

14. Dan Ialah dahkan laut, VW 1 1 

. Dan Ialah yang mudahkan lau 

supaya kamu bisa makan daripadanya „6i E en KRIET 2 

daging yang lembut, dan (supaya) 4? JL az Ja 

kamu bisa keluarkan daripadanya a KAN 

1748, perhiasan yang kamu bisa pakai , 


af. 
dia 1799, dan engkau lihat kapal- HA AS Ati 


kapal berjalan padanya dan me Pe AN $ far 


kamu bisa cari kurniaNya, dan supaya A jid 3 La 
kamu berterima kasih. ? 7 daya a Feri, A 
c IP, 


15. Dan Ia adakan di bumi gunung- Pa 1o 


1745) Yaitu tanda ada Tuhan, tanda kekuasaan Tuhan, tanda rahmat dan ka- 
sihnya Tuhan. i | 
1746) Segala sesuatu Allah mudahkan untuk keperluan manusia. 
1747) Ia mudahkan kamu menggunakan apa-apa yang Ia jadikan untuk kamu 
1748) Daripadanya: Dari laut itu. 
1749) Yaitu mutiara, marjan dan lainnya. 


504 


Juz’ ke 14 ( LEBAH) Surah ke 16 





: P t, P # 
gunung (supaya) ia tidak menggon- Ma Ke AB 

cang kamu, !75°) dan (Ia adakan) ' 2S 
sungai-sungai dan jalan-jalan, supaya C) SETE 


kamu dapat petunjuk jalan. 
16. Dan (la adakan) tanda-tanda, dan SA 9 Aa NAK T “1 


dengan bintanglah mereka dapat pe- 
tunjuk jalan. PEPEE I 


SINI 


| 99 ., PRA 
17. Apakah dzat Yang menjadikan | Cc an, i a31 AV 
itu (sama) seperti dzat yang D SA , 
menjadikan ? Apakah kamu tidak $ KIR TE 
mau fikirkan ? | KA 


18. Dan jika kamu mau kung Ya KR O IA 
ni'mat Allah, tidaklah bisa kamu Gala NN. 


jumlahkan dia: sesungguhnya Allah Sa T VETE T Sá pat 


itu Pengampun, Penyayan 
gamp yayang. P POP 


s8 
19. Dan Allah mengetahui apa yang Ù 9 HiU e A31 9 14 
kamu sembunyikan, dan apa yang aI a) 


kamu nyatakan. Sron G3 


20. Dan (berhala-berhala) yang me- | 2o 209 s, pa,’ r 
reka seru selain dari Allah itu tidak Jo a 5 


menjadikan satu apapun, tetapi mere- #J-,f o: Lae 1 
kalah yang dijadikan. PJ Sen OS AN 


v eJ r a) 

DJ, j : mi 
21. (Mereka itu) ''"') mati, bukan pa 47s 5 Tn 
idup, dan mereka tidak tahu kapan- rei, pa AN ya vi 
cah mereka akan dibangkitkan. 22 7 Ae 1839 33 5 
22. Tuhan kamu, Tuhan yang satu: „e DRY 
maka orang-@rang yang tidak beriman siots a yr 
kepada Akhirat itu, hati mereka 02 44... 2 e 
menolak dan mereka sombong. ANN YA >y L Da 


PRA 


1750) Gunung-gunung itu menahan bumi daripada menggoncang kita dise- | 
babkan oleh putarannya yang ligat itu. 


4751) (Mereka itu) $ Berhala-berhala itu. 


Surah ke 16 AN — NAHL Juz’ ke 14 . 





entah Yr 
23 3 (1935 A 


23. Sebenarnya, bahwa Allah menge- (a 
tahui apa yang mereka sembunyikan , 


dan apa yang mereka nyatakan; y 15 NG a 203 
sesungguhnya Ia tidak suka kepada : Pen) 
orang-orang yang sombong. aa 4 e KAR: 


sa“ 


: ja 
24. Dan tatkala mereka ditanya : Ji JAN 1a 3151 Yt 
”Apakah yang Tuhan kamu turun- sa 


ag 2 
y, »3 M | 
kan ?” mereka jawab : j cerita SAN “ol Ka Aa 5, 


orang-orang dahulu,” ! 752 
AA r 


25. Akhirnya !75?) mereka pikul Vh CN Yo 
beban-beban mereka dengan sempurna , « PS 
pada hari Kiamat dan (juga) sebahagi- KAN el (eri - Di > pA 
an dari beban-beban orang-orang yang az. Pa sZ ; 
mereka sesatkan dengan tidak ber- AER EAA dp) Inas 
pengetahuan; sesungguhnya, jelek se- si 


kali apa yang mereka pikul. 3 A 
Lia, dya 
26. Sesungguhnya telah menipu-daya ah S ga pa 
orang-orang yang dahulu dari mereka, r” PER 
1754) maka Allah binasakan pendirian asiy Sa SU 


mereka dari dasar-dasarnya, yaitu, „91, | PA 
runtuh bumbung atas mereka, dan MA ANN ae 15443 


datang kepada mereka siksa dari Í I o, : 
jurusan yang mereka tidak sadar. San SA MB 
175 
) s esse, 
OT a 


A 


27. Kemudian pada hari Kiamat, z ja A y? 


Allah akan hinakan mereka sambil Ia 
bertanya : ”Manakah sekutu-sekutu- | 7 Li SA A 
Ku . yang kamu memerangi (kaum SA US, da | 
Mu'minin) pada (membela) mereka?” d 

1736) Berkata orang-orang yang mem- éz) mi Op 


1752) Rupanya orang-orang 'Arab yang datang dari jauh hendak mengerja- 
kan 'ibadat haji secara Jahiliyah, sering menanyakan kepada musyrikin Makkah 
khabar turun wahyu yang mereka dengar. Kaum Jahiliyah jawab dengan cara 
mengajak. “Tuhan turunkan cerita dongengan orang- orang dahulu.” 

1753) “Lam” yang ada di kalimah "Li-yahmilu” itu dinamakan "lil 'agibah,” 
lantaran itu saya artikan ” Akhirnya." 

1754) Orang-orang yang dahulu dari kaum @uraisy telah menipu daya. 

1755) Hancur dasar kekufuran mereka dan mereka kena 'adzab keduniaan. 


1756) Pada (membela) mereka: Pada membela berhala-berhala. 


FAR 


506 


Juz' ke 14 ( LEBAH ) Surah ke 16 


punyai ilmu; !757) "Sesungguhnya SERI LNG AN K 


kehinaan pada hari ini dan kejahatan, 


: i nf 4 
mengenai orang-orang yang kafir'.. ge PANATS 


28, Yang diterima oleh malaikat, SA SEA YA 
padahal mereka menganiaya diri me- , 


reka, !758) maka mereka menyerah pa E IT ra 
diri (sambil berkata) : "Tidaklah ada Pa e NU 


kami kerjakan kejahatan. yaa 3) eJ, FG Pan 
sesungguhnya Allah tahu apa yang KAI a ag Sapa SG 





kamu kerjakan.” Sin aa OA, e4, IA er 22 A 
29. “Lantaran itu, masuklah ke pintu “ 7.4 £ Ki e ra , 
pintu neraka dengan keadaan kekal | J hN Aa 6 2 


padanya: maka sesungguhnya jeleklah NG 

tempat orang-orang yang sombong.” ery Gen Ga 
f? Ja PEA i 
JSI 

30. Dan ditanya kepada orang-orang 141 “, | & Pa 

yang berbakti : "Apakah yang telah je! Ga i 

diturunkan oleh Tuhan kamu ?” Na PEPENG 

Mereka jawab : “Kebaikan.” Bagi LI TA YES pi 

orang-orang yang berbuat baik di 7 

dunia ini, ada (ganjaran) kebaikan, KA AN YA ane 

dan sesungguhnya negeri Akhirat itu, j Gar 

lebih baik dan sebaik-baik negeri 151 Z ma NIZI 

bagi orang-orang yang berbakti. 3? a Bi yi J3 

a 


s ô Ea 
CA ud ya i) 


Sini 


KO 


1 sD er 


31. (Jalah) surga-surga kekal, yang TEG i 
mereka akan masuk padanya, padahal wa SEX y 


mengalir padanya sungai-sungai; ada- | K a 
lah bagi mereka padanya apa yara D Y a 
mereka sukai; demikianlah Allah balas 


? PAE 
orang-orang yang berbakti, SA 2 RAY 
AeA AJ 


1757) Yaitu orang-orang Islam. 

1758) Ya'ni, mati di dalam keadaan durhaka. 

1759) Dari kalimah “Ya!” sampai penghabisan ayat 29 adalah omongan ma- 
laikat kepada orang-orang kafir yang akan dimasukkan neraka. 


507 


Surah ke 16 AN — NAHL Juz’ ke 14 





IIA Tata 


32. Yang diterima oleh malaikat - A $ YY f 2 3 rr 
dengan baik, sambil mereka berkata: AL FILA 


"Kesejahteraan atas kamu, masuklah 4/477. je a 
surga (ini) dengan 'amal yang kamu Aa an 


1, J A s’ PA Ted 34 
telah kerjakan. , 5x , SAEY i Ke 


33. Bukankah mereka tidak tunggu, HE NS z ans a Yr 
melainkan supaya malaikat datang se ska 

kepada mereka atau datang perintah ÍA; mig € 3 KENA 
Tuhanmu ? !76°) Demikianlah di- j 

kerjakan oleh : orang-orang sebelum » Sir Sa)! Kas an 
mereka; dan Allah tidak menganiaya s? ` 

mereka, tetapi adalah mereka meng- ak | SAI At f 


aniaya diri mereka sendiri. 
aI SO, 


# S ts 
Lara e 


34. Maka mengenai mereka keja- TR ME aa Asa Y 
hatan yang mereka telah kerjakan, ú 


J r 8 
dan meliputi mereka apa yang mereka I E A 4 
telah perolok-olokkan. pa 6 ut 0 KJ per 


35. Dan berkata orang-orang ATAP, 

musyrik : ” Jikalau Allah mau, tentu Bei na AG IU vo 

kita tidak sembah apapun selain dari- Kk 

padaNya, (tidak) kami dan tidak Az, jab Ke A AU 

(pula) bapak-bapak kami, dan (tentu) , 

kami tidak haramkan sesuatu apapun [<z 1 C AG; f 2 TETTE 

dengan tidak (idzin)Nya.” Demikian- a Da 

lah diucapkan oleh orang-orang se- $ aw ara 

— belum mereka, maka bukankah (tidak Lama ea Ja 
wajib) atas rasul-rasul itu, melainkan o °% ° a 

penyampaian yang terang D 21527 AAN DS 


4i NNA 


1760) Maksudnya, bahwa sesudah begitu nyata kebenaran, kalau mereka be- 
lum juga mau beriman, tidakkah berarti, bahwa mereka mau menunggu kedatangan 
malaikat buat membuktikan kepada mereka atau mereka tunggu kedatangan urus- 
an Tuhanmu, yaitu hari Kiamat! 

1761) Rasul-rasul itu tidak wajib mengurus dan menjawab omongan-omong- 
an mereka yang mau sandarkan kesalahan kepada Allah. Hanya rasul-rasul wajib 
menyampaikan perintah-perintah Allah dengan terang. 


508 


Juz' ke 14 ( LEBAH ) 


Surah ke 16 





36. Dan sesungguhnya Kami telah Y 
utus pada tiap-tiap ummat seorang ra- 
sul (dengan perintah): "Hendaklah ka- 
mu!7162) sembah Allah dan jauhi ber- 


hala-berhala,” maka antara mereka , 


1763) ada yang dipimpin oleh Allah O=” 
dan antara mereka ada (pula) yang te- 
tap atasnya kesesatan: lantaran itu, 
berjalanlah di bumi dan lihatlah bagai- 
mana kesudahan orang-orang yang sx 
mendustakan. ''**) 


37. Jika engkau harapkan sungguh- 
sungguh akan terpimpinnya mereka, 
maka sesungguhnya Allah tidak beri 
petunjuk kepada orang yang menye- 
satkan (manusia), dan tidak ada bagi 
mereka penolong-penolong. 


38. Dan mereka sumpah dengan 
nama Allah (dengan) sebenar-benar 
sumpah mereka : “Allah tidak akan 
bangkitkan orang yang sudah mati.” 
Tidak demikian ! bahkan (Ia akan 
tunaikan) perjanjian yang benar, teta- 
pi kebanyakan manusia tidak tahu. 


39. Untuk !765) Ia terangkan kepa- 
da mereka apa yang mereka perselisih- 
kan dan supaya orang kafir tahu, 
bahwa adalah mereka Orang-orang 
yang berdusta. 


40. Tidak lain perkataan Kami bagi J 


sesuatu, apabila Kami maukan dia, 
melainkan Kami berkata kepadanya : 
"Jadilah,” lalu ia jadi. 


NA PERS ma 
Shen Ling 


Ja, 140p epè 
Iets jsa 
pa ARKA AT 2 ia 


"7 IIe 1 


Kat HA 


P aw £ 7i e 
Ha Kos 
lah 2 


TAER: ol YV 
E oA 

MOA 

Í e> Snp YA 


3 3 ,o,! 


D pad yA SI NY (api 


Bj gl 


0 SEAE Pi 
292 ; Z Da 
Opal pap TN Y4 
AN re s? nd TP J 


HU oda dara 4 
CEAFA 

#1 or pher 2, 
0611515 dd 3 GoL t 


33 sa E Iv A E 
OS S Ia 


1762) Hendaklah kamu: Hendaklah kamu, hai ummatku! 

1763) Mereka: Ummat yang kedatangan rasul. 

1764) Mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. 

1765) Ya'ni, Ia akan sempurnakan perjanjianNya untuk Ia terangkan. 


509 


. Surah ke 16 AN — NAHL | Juz' ke 14 


41, Dan orang-orang yang pindah ai , T A it 
karena (keridlaan) Allah, san AA, Sya sk 
mereka dianiaya, maka Kami akan 4 a DGU pa 
kasi kepada mereka tempat yang yan 

baik di dunia, tetapi balasan Akhirat IRORA GA VERGAN 
lebih besar, kalau mereka mau tahu. 


HE MA 


AR 


42. (Yaitu) orang-orang yang sabar sik 5 AN 
dan kepada Tuhan merekalah mereka Har 2 Iya” SAN t 


berserah diri, 3 Kk. Gs 


43. Dan tid k Karibuni sebel ES : MA Ga 
. Dan tidak Kami utus sebelummu, | Ly 
melainkan laki-laki yang Kami beri a E 


wahyu kepada mereka; lantaran itu | e 97 
tanyalah kepada ahlidz-dzikri jika ya eiae 9 Ye, 


1766 Ó S Ei A ofe? 
kamu tidak tahu, ) ET E S3 Si AKON 


44, Dengan (membawa) keterangan-y” A , 2 TEE 
keterangan !”ć?7) dan kitab-kitab; mG AA, tt 


Kami turunkan kepadamu Peringatan, 0. k- 
buat engkau ennakon kepada” ma Lau LN á REKSA da 
nusia apa yang telah diturunkan ,y4c RET Sá Pa 
kepada mereka dan supaya mereka «&) Baa p 
berfikir. 
45. Apakah akan selamat orang- \ E à PER to 
orang yang telah mengerjakan keja- Pan 
hatan-kejahatan itu, (daripada) dibe- 4 Sa Sah OT Oren 
namkan oleh Allah di bumi atau (dari- pnya, " a 

S P y! Pd 


pada) datangnya 'adzab kepada mere- “Jl Raya U airar d Ar 


ka dengan jalan yang mereka tidak ` 


maa ana 
46. Atau (daripada) Ia siksa mereka ø 

dalam perjalanan mereka? Maka tidak- a Ta sis La 
lah mereka bisa terlepas ! s2 (43 


47. Atau (daripada) Ia siksa mereka 3 Lux Aa 3 
dalam. keadaan ketakutan ? Karena ~=? PETA AUK a| LV 


“1766 Ahlidz- dzikri itu orang-orang yang dapat peringatan: maksud di 

sink ahli kitab: Yahudi dan Nashara. Paan da E 

1767) . Ya'ni, Kami utus rasul-rasul itu dengan membawa keterangan dan 
kitab- kitab. | 


-510 


Juz' ke 14 ( LEBAH ) 


sesungguhnya Tuhan kamu itu Penga- 
sih, Penyayang. 


48. Dan tidakkah mereka lihat sesua- 
tu yang dijadikan oleh Allah, yang 
beredar bayangannya ke kanan dan ke U$ 
kiri, karena sujud kepada Allah, 
padahal mereka '?'8?) merendah diri ? 


49, Dan kepada Allahlah bersujud x, 
apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi dari antara yang me- 


rayap dan (juga) malaikat, padahal. 


mereka tidak sombong. 


50. Mereka takut kepada Tuhan 
mereka, yang di atas mereka, serta 
mereka kerjakan apa yang mereka 
diperintah. 

51. Dan Allah berkata : “Janganlah 
kamu adakan dua tuhan, (karena) 
tidak lain Ia itu, melainkan Tuhan 
yang satu, dan kepadaKu-lah hendak- 
nya kamu takut.” 


52. "Dan bagiNya-lah apa yang ada 
di langit dan di bumi, dan bagiNya- 
lah keta'atan dengan tetap: ''**”) 


apakah kepada yang selain dari. 


Allah kamu mau berbakti ?” 


53. Dan apa-apa ni'mat yang ada 
pada kamu (adalah) dari Allah: kemu- 
dian, apabila kena kepada kamu baha- 
ya, maka kepada-Nya-lah kamu ber- 
teriak.” 


Surah ke 16 


$, 83 L, A 38 
na SLES PS 
BAP oros 5 J3 1 LA. 


ek Ga EONS 
ETTET 
DAA 

Abe Ka ae) AA 


KAK! ya a g 


SHE S; e, Par o2 4 
ea o. 


te, 


OA Oak: 
KANAN o oi 


f Lan, Ai ana: 

3 e | 
Aa TAG AN $ or 
Pa 5 


ae PAN or 
a KG SE ada 


A ohar 


-uru 


1768) Mereka: Segala apa yang Allah jadikan. 
1769) Maksudnya, Dialah yang wajib dita'ati dengan tetap. 


511 


surah ke 16 . AN — NAHL Juz” ke 14 





Pi Ff 


J “5 A A CA 
54. "Kemudian, apabila Ia lepaskan ° A BMI ot 
ahaya dari kamu, tiba-tiba ada se- Sa 


olongan dari antara kamu sekutukan da o foana 
han mereka,” pa e? E Pa 
55. “Karena mereka !77°) tidak " Ti Lee Gu 1, As 3 90 


berterima kasih kepada Kh yang 

(Kami berikan kepada mereka: lantaran sy” Ta a RE - 
itu, bersenang-senanglah kamu, maka YA GE md gara 
kamu akan mengetahui.” 1771) 


56, Dan mereka untukkan satu ba- C JAER AN as ON 
hagian bagi apa yang mereka tida ` SIKA T 
mengetahui i771a) dari apa yang al a Sa 
'Kami telah kurniakan kepada mereka; 3 Aa 2 ee 
demi Allah, sesungguhnya kamu akan IF pa aI GA AA AC eke 
ditanya dari hal apa yang kamu ada- 


adakan, 

57. Dan mereka adakan bagi Allah cat Payo te. 9 OV 
Pita ebi Peekalah a Mahasuci Ia! ” , Je Jé p 
dan merekalah apa yang mereka Sy" A : yaa 
mau. a m 772) pa yang c MAN 9 Yapen 


ef? 
58. Dan apabila dikhabarkan kepada Lai 
seorang dari mereka akan (anak) “RL AS Ia 21513 OA 


perempuan, !77?) jadilah mukanya Ah SANA E 


hitam padahal ia marah. ja OA Aya sd 


59. Ia bersembunyi dari manusia Ng: (x a ASAS oq 
lantaran kejahatan yang dikhabarkan , J Je p P 
| A se 


kepadanya: '''*) apakah ia akan AS al 
pelihara dia dalam keninaan ataukan Pn 


2 
ja akan sumbatkan dia dalam tanah ? je | A pa 989r 
1775) sungguh ! jelek apa yang mere- Er JA Kg a SN, 


ka hukumkan. a aI Ee rr A 


1770) Mereka: Segolongan dari kamu itu, 

1771) Balasan dari Kami untuk kamu. 

177la) Ya'ni, dari harta mereka yang Allah kurniakan itu, mereka untukkan 
sebagian bagi keperluan berhala. 

1772) Mereka katakan malaikat itu anak perempuan Allah, sedang buat: diri 
mereka, mereka tidak suka anak perempuan, tetapi anak laki-laki. y 

1773) Ma'nanya, apabila diberi tahu bahwa isterinya dapat anak perem- 
PA aa 

1774) Malu ia berjumpa manusia, lantaran ia dapat anak perempuan. 

1775) Si bapa bingung, apakah ia pelihara anak perempuan itu dalam keada- 
an merasa hina, ataukah ia jejalkan dia di bumi sampai ia mati! 


512 


Juz’ ke 14 ( LEBAH ) Surah ke 16 





' OZ | 
60. Bagi orang-orang yang tidak 24N} 7” °? : 
beriman kepada Akhirat, ada sifat SAN L d4 23 j Za 1 


kejahatan, dan bagi Allahlah sifat yang 4" fE 2 Zy 
tinggi, dan Ia-lah Yang gagah, Yang AN nk Ija 


bijaksana. -S j7 PAN p 


61. Dan kalau Allah siksa manusia Jha Sia rÈ “r 3333 M 
lantaran kezhaliman mereka, tentu Ia 


Pd 
/ è 
tidak akan tinggalkan di bumi seorang JAGA 5 AL egalla, 


(makhluk) yang merayap, tetapi Ia 27304 2. AN 
beri tempo kepada mereka , sampai- daa 34 pena 
satu masa yang tertentu; maka apabila e J Sir 


Sg S 
datang tempo mereka, tidaklah hisa eta MA e 
mereka minta dita’khirkan sebentar 


2), E Ss 
dan tidak bisa mereka minta dimaju- Ý; Aa DA clan: 


kan. 
e2 
62. Dan mereka adakan bagi Allah sat aka AA aY 
apa yang mereka (sendiri) tidak suka 8 373 
1776) padahal lidah mereka mengu- 2y | AI K A £ 5, 


capkan dusta, (yaitu) bahwa bagi me- 
reka ada kebaikan: !777) (tetapi) se- Haa 23 337 í 
sungguhnya bagi merekalah api nera- 2 KA Pe AA | 
ka: dan sesungguhnya merekalah yang ' 6 BITIS AÉ 
dimajukan ( ke neraka ). i au LAS (AI YA 


63. Demi Allah! sesungguhnya Kami IMA IA AL NG 
telah utus (rasul-rasul) kepada ummat- rm, - De 0 pa. 
ummat sebelummu, tetapi setan me- BL A P4 SLS era al 


rupakan baik akan 'amal-amal mereka, 


Afis 
1718) karena ia !77?) jadi LA ' MG WE 


mereka pada hari itu: dan bagi mereka ETE 5 
lah 'adzab yang pedih ''**) Apa, iset) és 


1776) Kaum Jahiliyah tidak suka kepada anak-anak perempuan, tetapi ma- 
laikat-malaikat itu mereka katakan anak-anak perempuan Allah. 

1777) Sungguh pun begitu, tetapi mereka masih mengaku bahwa mereka 
akan dapat ganjaran dari Allah. 

1778) Pendustaan dan gangguan mereka akan nabi- TA mereka masih tidak 
memandang sebagai perbuatan jahat. Lantaran itu, mereka ada menaruh harapan 
mendapat kebaikan dari Allah. 

1779) Ia : Setan. 

1780) Di hari Kemudian. 


513 


Surah ke 16 = AN—NAHL . Juz' ke 14 


64. Dan tidak Kami turunkan ke- SESI s EA bg 
A pa 
pain Kia Ga makintan ALS OS 
Da e pa A AS SAB, É 
rahmat bagi kaum yang beriman. Oa , w 


| La . PR D : 
65. Dan Allah turunkan air dari FA AA “WAP ja A10 
langit lalu dengan itu Ia hidupkan $ ed na A 
bumi sesudah matinya: sesungguhnya (7 „24 4*” 7 | str 
pada yang demikian itu, ada satu a SN do Cal 
tanda bagi kaum yang mau dengarkan 4,9371 *£ 


(kebenaran). e (aa, KN C ol 
66. Dan sesungguhnya bagi kamu 2 AN dang IA AN ph 


pada binatang-binatang ternak itu, 





ada pelajaran: Kami beri minum kamu Sa "OA Kiat a 

dari apa yang ada di Seut pennyn S5 TP 
(yang terbit) dari antara kotoran dan | , d Ta á; | 
darah, yaitu susu yang bersih, yang aa Sp SA OM 
gampang ''*') bagi orang-orang yang 

mau minum. QAE Gb 
67. Dan. dari buah-buah korma dan IN 2 g Le xv 


anggur, kamu jadikan daripada (perah- - 


an)nya (minuman) yang memabokkan Ý Xx, 2.', ! MA | LN, 
Band Aa o 
1782) dan rezeki yang baik: sesung- 7 ., "2 


guhnya pada yang demikian itu, ada AON LA 
tanda bagi kamu yang mau fikirkan. 3S EKA D 


LC 7 
68. Dan Tuhanmu wahyukan kepada 4 4? y ISL 
lebah : "Hendaklah engkau jadikan LA SA x «3 pi aA 
sebahagian dari gunung-gunung seba- , Kal 
gai rumah, dan (begitu juga) pohon- SAI Sa 


pohon dan sebahagian dari apa yang PR EA 


mereka jadikan atap.” 1783) Opi AA ai 


1781) Mudah diminum dengan tidak perlu diapa-apakan lebih dahulu, 
1782) Omongan ini dihadapkan kepada kaum Jahiliyah yang menganggap 
arak itu satu ni'mat. 


1783) Ini satu isyarat supaya mereka perhatikan sarang lebah yang be gitu 
rapi. 


514 


| Juz' ke 14 ( LEBAH ) Surah ke 16 


69. "Kemudian makanlah dari semua 1 NP Sa NP È 14 


(macam) buah-buahan itu, lalu jalan- 


lah di jalan-jalan Tuhanmu dengan EI sA ASA 
merendah diri:” !784) akan keluar LL, HA 


dari perut-perutnya minuman yang Aa — BEN Ia 


berlainan warnanya yang padanya - 


ada penawar bagi manusia, sesung- 4% { SAN : , | í 
guhnya pada yang demikian, ada p ng 
4 Ta l4 a f LS 


tanda bagi kaum yan fikirkan. 3 
tanda bagi ka yang mau irka iR AN NI 


* 5 karsa 15 “19 

70. Dan Allah telah jadikan a SE 3 Sak an vs 
kemudian Ia akan terima kamu, !785) , TA er EOT 
dan sebahagian dari kamu ada yang Ka J3 A Af 29 
dikembalikan kepada sejelek-jelek , Tao Sia 

umur, !786) supaya ia tidak tahu AK ÉÉ E GY 
sesuatu apapun sesudah tahu; 1787) T F 
sesungguhnya Allah, Mengetahui, Ber- bei Ep Oke 
kuasa. f 


Pa, Pi ł 
71, Dan Allah telah lebihkan seba- Ki | va Al y 
hagian 'dari kamu atas sebahagian Sio daa 


tentang rezeki, tetapi tidaklah orang- 


orang yang dilebihkan itu memberi- — 

kan rezeki mereka kepada hamba- (4 | 1 - “ x 
hamba mereka: 1788) tetapi mereka Pen è PRA 

sama padanya: ''**”) apakah patut a T CA TP At 
mereka ingkari ni'mat Allah ?. “0 © (C & ea 


/ 2 s Lr 


DIAM A aaral 


72. Dan Allah telah jadikan bagi og as 4 AH IT vr 
kamu, dari jenis kamu, iodoh-jodoh ~” 3 


x PA ” 
; . na z: ik ð ALA # La 
dan Ia jadikan dari isteri-isteri kamu a nes IT pen 


1784) Ya'ni, Hai lebah! jadikanlah apa-apa yang engkau isap dari pohon-po- 
hon itu, madu menuruti cara yang Allah telah tentukan. 

1785) Atau terima ruh-ruh kamu yang berarti matikan kamu. 

1786) Yaitu dijadikan dia nyanyuk atau seperti anak-anak kecil. 

1787) Ini satu pelajaran bagi manusia, bahwa akalnya itu tak dapat ia pegang 
karena ada lain yang lebih berkuasa mengubah segala sesuatu yang ada padanya. 

1788) Janganlah orang-orang kafir itu meryangka, bahwa merekalah yang 
memberi rezeki kepada hamba sahaya dan ahji rumah mereka! Tidak sekali-sekali. 

1789) Hamba dan tuan sama tentang mendapat rezeki dari Allah. 


515 


Surah ke 16 AN — NAHL Juz’ kp 14 


a a dan cucu-cucu dan Ia 34 as Pang Ma i 
amu barang-barang yang 

| baik; lantaran itu, patutkah mereka Lea Cc a 3 

beriman kepada yang salah: dan 23 SENAT 

(patutkah) akan nimat Allah mereka ea d_l VEA 13 SPS) 2 





kufur ? REE ess 
Dp 
Ñ A oe 27023 
73. Dan (patutkah) mereka sembah aD FILA Vj Kang 29 Vr 
selain dari Allah, yang tidak memilik- NP 


kan sedikitpun rezeki bagi mereka La 2 IU 
dari langit dan (tidak dari) bumi, 4 , , se, a 
dan mereka tidak akan kuasa? !7°!) benny, LI rd» 


Juan p 
74. Lantaran itu, janganlah kamu Men San ai RNE V4 


$ 1792) 
adakan bagi Allah misal-misal, SPAH Gelar PE LA 


sesungguhnya Allah mengetahui, 2 

dangkan kamu tidak mengetahui. & okay ASI! 
if Ke ~ 3 IL PaAI 

75. Allah telah adakan perumpama- Png AAN Tu” vo 


an, (yaitu) seorang hamba yang di- P a, 
miliki, yang tidak berkuasa atas sesua- oY j i è SS, oy KAS 
tu, dan orang yang Kami kurniai 


A 7 LA Yu, : 
dari (perbendaharaan) Kami, satu HOUSE Bea 


kurnia yang baik, lalu ia belanjakan- o f 
nya dengan sembunyi dan dengan APARETA Aa i 
terang-terang, adakah mereka itusJ? ye - osz e, 
sama ? Sekalian pujian bagi Allah Pe YEN "4 Imut 
tetapi kebanyakan dari mereka tidak 3 KN 

mengetahui. Opok 

76. Dan Allah adakan perumpamaan Laba NE Ke AD Lab v1 


dua orang laki-laki, seorang dari 


mereka berdua bisu, tidak berkuasa CE TA Ka Ti GA 


1790) Patutkah mereka tidak mau menerima kasih atas pemberian-pemberi- 
an Allah itu? 

17991) Tidak akan berkuasa berbuat apa-apa. 

1792) Janganiah kamu adakan bandingan-bandingan atau perumpamaan-pe- 
rumpamaan terhadap Allah, karena Allah itu tak dapat dibandingkan dengan apa- 
apa, 


516 


Juz' ke 14 | (LEBAH) za. ke 16 





atas sesuatu, dan ia bergantung kepada 4 17 A gir í a N te 
tuannya, kemana saja ia '7??) hana We Un, adé KA 

kan dia, ia tidak mendatangkan - Ag Pn 
kebaikan, adakah ia sama dengan Lgm Pa Ih DA SA AI 


orang yang menyuruh (manusia) me- “17 so. 
lakukan keadilan, sedang ia (sendiri) A a PA Lu ega 
atas jalan yang lurus ? anna La 
(ST Pet a 
77. Dan bagi Allah-lah rahasia langit |... 2215 n a 5 
dan bumi, dan tidaklah urusan Kiamat ,/,g 

itu, melainkan seperti kejapan mata KO iisu 1, 
atau lebih dekat, sesungguhnya Allah ~, ,, Jo’ peP 
berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. As AGS 3 A Dsi ad | 
PA 


Ii NI 


. Sj $ 
78. Dan Allah keluarkan kamu dari oJI teja t; s, 

m - pen VA 
perut ibu-ibu kamu, dengan keadaan ea Sa 3 


kamu tidak mengetahui sesuatu, dan dang UE RS KE AA 


Ia adakan bagi kamu pendengaran , 
dan pemandangan dan hati supaya FOS PEAR 


kamu berterima kasih. 33 TAP 
Cg Te Sai 


1 1 | Sei & J e g, # 149 
79. Tidakkah mereka lihat kepada Cene 4 i PEI sái va 
burung-burung yang dimudahkan 


1794) di udara langit ? Tidak ada Si E A P A ag 


yang menahan. mereka, melainkan 


Allah; ''** ) sesungguhnya pada yang ya AI Íy ljó A 
demikian itu ada tanda-tanda 2 Dad S 


kaum yang beriman. © KAN 
: Ta 7 
80. Dan Allah jadikan bagi kamu “ 4 aa A Àa 


akan sebahagian dari rumah-rumah 

kamu itu sebagai tempat tinggal, a Zu pe MAA ATA 

dan la jadikan bagi kamu dari kulit- LA 3 A> a 

kulit binatang ternak, sebagai rumah- ,,,, ' F KAE Le s II 


Pa NN aa ge 
1793) Ia: Tuannya. 


- 1794) Allah adakan baginya sayap dan kekuatan menggunakannya. 
1795) Kebiasaan burung-burung melayang di udara, adalah semata-mata de- 
ngan kehendak das: gudrat Allah. 


517 


Surah ke 16 AN— NAHL | | Juz’ ke 14 





5 
rumah g kamu dapati ia ringan A 
!7>3a), ada hari pelayaran kamu dan Pe RE 


pada” hari ketetapan kamu; 17°56). rert 
dan dari bulu-bulunya dan rambut- uidi CE BEAN, 
rambutnya (Ia jadikan) perkakas ru- 


mah dan perhiasan !7? D sampai 
satu masa. 


81. Dan Allah adakan bagi kamu, “Ya Sa a AI 


dari benda-benda yang Ia telah jadikan au 
itu tempat-tempat pernaungan, dan Ia 11 - Hu {E 5 
jadikan bagi kamu dari gunung-gunung : J 59 Hi 


itu tempat-tempat tinggal, dan la” Ke z% ara susi 


jadikan bagi kamu pakaian-pakaian 

yang menjaga kamu daripada panas, 0 4-, ..: Ne PAS Kau 
dan pakaian-pakaian yang memelihara pagi 

kamu waktu peperangan kamu: demi- 2 TA °, Ez S 
kianlah la sempurnakan mu: demk LA 

atas kamu supaya kamu mau menye- 


& PA IA Gig 
rahkan (diri). PREDE 
82. Tetapi jika mereka berpaling, lag 
maka sesungguhnya tidak ada (kewa- GENE ng 1 2 s6 Ar 
jiban) atasmu, ''**) melainkan pe- PR 
nyampaian yang terang. . | Arang | 

at “ k 


1 Pi é o” 
83. Mereka tahu ni'mat Allah, kemu- 4% d Dn a K 
dian mereka ingkari dia karena keba- f BAS 


nyakan mereka, ialah orang-orang 5 


, 4 RS Pai 
yang tidak berterima kasih. 633 TA Sipit Sa 


84, Dan (ingatlah) hari yang ''**).. TK PELE ae 
Kami akan bangkitkan dari tiap-tiap 4“ Penang 
ummat, seorang saksi, '***) kemudi- Gg 1 3,1 

an tidak akan diizinkan An EP UI m KA 
orang-orang yang tidak percaya, ''"' ' 

dan tidak (pula) akan diminta Bei DASI 
membikin keridlaan. ! 8°?) 


1795a) Seperti kemah dan sebagainya. 

1796) Enteng buat dibawa dalam pelayaran dan buat waktu di negeri sendiri. 

1797) Atau benda perdagangan. 

1798) Ya Muhammad. 

1799) Yaitu hari Kiamat. 

1800) Ya'ni, seorang rasul dengan menyaksikan apakah mereka sudah Lerima 
ajakan Tuhan atau tidak. 

1801) Ma'nanya, tidak diizinkan mereka majukan alasan apa sebab mereka 
tidak beriman. 

1802) Maksudnya, mereka tidak akan diminta beramal supaya Tuhan ria, 
karena hari itu xukan hari 'amal lagi. 


518 


Juz' ke 14 =.. (LEBAH) . Surah ke 16 


e aaa ; 3. 20 K- Z yog -. : 
85. Dan (alangkah dahsyatnya) apa- aa ie : padi S5 | 2g Ao 
bila orang yang menganiaya '***) j 
itu lihat 'adzab ! Maka tidaklah akan Ó 1go ser AG Te 
diringankan ('adzab) bagi mereka, Yon Tabah SN se is 
1804) dan tidak akan diberi tempo TIPES PE, 
kepada mereka. KS 2 an A 

Pi 4, 
86. Dan apabila orang-orang musynk | A” Š% sah Ki “ Sié Lg AT 
itu lihat sekutu-sekutu mereka, '***) GA 7 D 
mereka berkata ”Hai Tuhan kami ! KTP: Aa To 
mereka inilah sekutu-sekutu kami , ai p 
yang kami seru selain dariMu,” OA REK oi AI er NAN AN 
1806 . 
) maka mereka itu hadapkan , ee. y ja 
kepada mereka perkataan : ”Sesung- J P Ad! KAH D, 343 
guhnya kamu pendusta. ERANT BEREIT 
5 FAA 5 
87. Dan mereka hadapkan kepada .. 4, ie PA 9. ar 
Allah, pada hari itu, penyerahan, PARA A AV 
1808) dan hilanglah daripada mereka PEE TPE? 


apa yang mereka ada-adakan. !8°?) GI LISA pÉ G A ka 





88. Orang-orang yang tidak percaya ~ NS Kasa AA 
dan berpaling dari jalan Allah, Kami n A >J 


tambah bagi. meyeka 'adzab atas AS Bs Aa Ie 
'adzab lantaran mereka Heels P ag op a 

kerusakan. WE yg Law Du Sy 
89. Dan (ingatlah) hari yang Kami 4 AN x Bia 78- a AA 
akan bangkitkan pada tiap-tiap ummat Saad 
seorang saksi '*'*) atas mereka dari LA Ge AAA 


1803) Orang yang kufur dinamakan penganiaya, lantaran ia Gen YURA kan 
dirinya jadi isi neraka. 

1804) Lantaran hari mereka lihat adzab itu bukan hari manusia beramal lagi, 
tetapi hari terima balasan. 

1805) Di waktu mereka lihat berhala-berhala dan sebagainya, di hari Kiamat. 

1806) Inilah berhala-berhala atau makhluk-makhluk yang kami sembah. 

1807)  Berhala-berhala atau orang- orang yang disekutukan dengan Allah itu 
jawab kepada penyembah-penyembahnya, bahwa adalah kamu orang-orang yang 
berdusia pada menjadikan kami sekutu Allah, karena kami tidak ajak kamu dan 
bukan kami dzat yang patut disembah. 

1808) Pada hari itu terpaksa mereka menyerah diri. 


1809) Berhala dan sebangsanya yang mereka ada-adakan itu tidak bisa meno- 
long. 

a Syahid ilu, seorang saksi yang menyaksikan apakah mereka telah te-. 
rima ajakan Allah atau tidak: atau artinya, seorang pembawa keterangan. 


519 


. Surah ke 16 AN — NAHL | Juz' ke 14 


antara mereka, dan Kami jadikanmu N BA $. CON g 
1811) saksi atas mereka; !*'*) dan A. na a 
Kami turunkan atasmu Kitab yang KE SESI UA Dea 
menerangkan tiap-tiap sesuatu dan se- Pera 

bagai petunjuk dan rahmat dan khabar SA Ap aa ri P3 
senang bagi Muslimin. AE s? | 


P ” 


90. Sesungguhnya Allah suruh (berla- JL 22, Aa t U Si 4. 
ku) 'adil dan (berbuat) kebaikan dan : 
menolong keluarga yang hampir dan WJ 2553 Ah AN, d 
melarang dari (mengerjakan) yang keji 200) Pa 

dan yang mungkar dan kezhaliman, Ia 14 ME A 


nasehati kamu, supaya kamu ingat. k Tp, Si 5 


91. Dan sempurnakanlah perjanjian | 31 å AROE di 
(dengan nama) Allah !8!3) apabila : J ng Ka Da 
kamu berjanji, dan janganlah kamu pe- & SU TOTE! 9 Dia f 
cahkan sumpah-sumpah itu sesudah 


23! Ar È? 2 P ò P J 
kamu kuatkan dia, padahal kamu te- A pa | Kat 
lah jadikan Allah sebagai saksi, karena "33 SP 3S 


sesungguhnya Allah mengetahui apa MAHA TG) Mas Se 


yang kamu kerjakan. j 
EKES 


a» 


92. Dan janganlah kamu jadi seperti ? 4 17 e. C2? 
Sea DA SIK S NN; r 
perempuan yang merombak tenunan- 2 3 


A Er ka 4 Ir 
nya selembar-selembar sesudah beres, ( '., AE Ap pai Oa! f j 
(yaitu) kamu jadikan sumpah-sumpah „y SG KIP de 
Pn AI 
kamu sebagai tipu daya antara kamu, Pn bugi. 5 23 AK 


lantaran (ada) satu golongan (yang) le- 14. F a? , 
bih banyak dari satu golongan: !8!4) AR AI si - NE 
Ad .— CIA 2 yes Ja Kite Ja, C$ 


1811) Mu: Muhammad. 

1812) Mereka: Kaum Muslimin. 

1813) Yaitu seperti sumpah, nadzar, dan sebagainya 

1814) Biasanya kaum Quraisy berbuai perjanjian dengan satu kaum, tetapi 
apabila mereka melihat ada lain kaum yang lebih besar bilangannya atau lebih 
kuat, maka perjanjian tadi mereka pecahkan, dan mereka bikin pula perjanjian de- 
ngan kaum yang lebih kuat itu. 


520 


Juz” ke 14 


Allah hanya mau coba kamu dengan 44 
itu, dan tentu Ia akan terangkan ke- 
pada kamu pada hari Kiamat apa yang 
kamu perselisihkan. 

93. Dan kalau Allah mau, niscaya Ia 
jadikan kamu (semua) satu ummat, te- 
tapi Ia sesatkan siapa yang Ia kehen- 
daki dan Ia pimpin siapa yang Ia ke- 
hendaki: dan kamu akan ditanya dari 
hal sesuatu yang kamu telah kerjakan. 


94, Dan 
sumpah-ssumpah kamu sebagai 


jadikan NA. 
tipu 
daya antara kamu, karena nanti terge- 


janganlah kamu 


lincir kaki sesudah tegaknya dan nanti 
kamu rasakan kejahatan lantaran ka- 
mu berpaling dari jalan Allah, dan ada- 
lah bagi kamu 'adzab yang besar. 


95. Dan janganlah kamu jual perjan- 
jian Allah dengan harga yang sedikit; 
sesungguhnya apa yang ada pada sisi 
Allah itu, ialah lebih baik bagi kamu, 
jika kamu tahu. 


96. Apa yang ada pada sisi kamu bisa 
habis. tetapi apa yang ada pada sisi “ 
Allah kekal: dan Kami akan tunaikan 
kepada orang-orang yang sabar akan 
ganjaran mereka dengan lebih bagus 
dari apa yang mereka pernah kerjakan. 


97. Barangsiapa berbuat kebaikan 
dari antara laki-laki atau perempuan , 
padahal ia mu'min, maka Kami akan 
hidupkan dia dengan penghidupan 
` yang baik dan Kami akan tunaikan ke- 
pada mereka akan ganjaran mereka de- 
ngan lebih bagus dari apa yang mereka 
pernah kerjakan. 


( LEBAH ) 


Surah ke 16 

4 EAK Man AE aa 

per PEES 

I pedih 

RETIRITA | 

Pe ar 
Pas AN wł, 

Ag ya ie KARAY Sisig 

«Ji Ie, 0 ee. 

Hg OA 


3 PE Lan KAK 
ct, 4 
La» At 
„OSE ros Gen G 10 


HA 9 4 


RATA ena 


3 aa AM nii 
Pot 

Sa 40 

saani LA NAS 

ena 

PE EA 

PA 


P CARA, a Pu of, 
TERATAI TT, 
, MAT 12 tai 
Pera 2563 Kab 

9 KAY 


521 


Surah ke 16 AN—NAHL Juz’ ke 14 





Pa 19 è P J 
98. Lantaran itu, apabila engkau Pai {5 Ija qA 
(mau) baca Qur'an, hendaklah engkau a 
berlindung kepada Allah daripada LAU Sa | - 
setan yang terkutuk. 1815) Ce Peng JAN pe AI, 


. j a Dr 3s Aar P 
99. Sesungguhnya tidak ada baginya sui S4) EAP ri 
kekuasaan 1816) atas orang-orang w, ai 
yang beriman, dan kepada Tuhan me- Da A o | 
reka, mereka serahkan diri. Oral dea ro 3 


100. Hanya kekuasaannya adalah atas ea A pa 
ana, yang dijadikan dia n j Jsa 
long dan (atas nii orang yang seku- . oras Qs 2 
tukan Dia. ' ah s fr AA 3 
101. Dan Mn, Kami tukarkan satu .. 
Ayat di tempat satu Ayat !8!8) se- AA Saba ph Val 
dangkan Allah lebih mengetahui apa ye ya 
yang Ia turunkan, mereka berkata: Ga 163 QU ea 
“Sesungguhnya engkau ini tidak lain, , AE : z ja N 
melainkan tukang ada-adakan” , bah- lng 92 AS sena ETAGI 
kan kebanyakan dari mereka tidak © 
102 Katakanlah: "Diturunkan dia £ r ra patas 5 

. Katakanlah: ”Diturunkan dia Ye . or 
oleh ruh yang suci dari Tuhanmu &e- Ka AO dyd 


t # 


Ja 9 
ngan (membawa) kebenaran, buat me- ° Le PA ay 
nguatkan orang-orang yang beriman, Ip E CRA SA An 
dan sebagai satu petunju dan khabar oS o so 2, 
senang bagi Muslimin.” CASHES Sing 9 Tag, WY 


tahui, bahwa mereka berkata: , Ha- 
nya manusia yang mengajarnya, ). Pa 
(padahal) bahasa orang yang mereka Sa D. Sanana 
cenderung kepadanya '***) itu, baha- 


37 o 23 3 
sa asing, sedangkan ini bahasa 'Arab KO Tar AK 9 HEY 


1815) Yaitu baca "A'udzu billahi minasy-syajthanir-rajim.' 

1816) Setan tidak akan bisa ganggu orang yang beriman dan berlawakkal ke- 
pada Allah. | 

1817) Setan akan dapat mengganggu orang-orang yang menjadikan dia kelua 
atau penolong, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. 

1818) Yaitu seperti Ayat palingkan Kiblat ke Ka'bah, Ayat mengharamkan 
arak di dalam sembahyang, lantas datang Ayat lagi buat mengharamkan semala- 
mata. Ayat ini tidak menunjukkan ada nasikh mansukh dalam Qur'an, cuma me- 
nunjiukkan ada nasikh. yaitu dalam urusan pindah diblat. 

1819) Ya'ni, Muhammad tidak dapat wahyu dari Allah, hanya dia diajar oleh 
manusia dari bangsa asing, bukan bangsa 'Arab. 

1820) Mereka tuduh bahwa nabi Muhammad diajar Qur'an oleh seorang Na- 
srani dari bangsa Rum (Griek), padahal bangsa asing yang dituduh jadi guru itu 
bahasa asing. 


103. Dan sesungguhnya Kami menge- 2444, aya 124 d7 074 
J Tr Apik a 


522 


Juz' ke 14 i ( LEBAH ) Surah ke 16 ` 





1821) E A 


3 
K3 
Ý 


yang terang. 
| 1 Jos $ 

104. Sesungguhnya orang-orang yang > SUL Dar PA PARI vt 

tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, 


o SIIS I o 2 
AJ "H SA 
tidak akan Allah pimpin mereka dan (AI a Fa Int i 


adalah bagi mereka 'adzab yang pedih ie Pa 

| | ” Goal “ss ce « 
105. Tidak mengada-ngadakan dusta pan GAN! SAS pô 
itu melainkan orang-orang yang tidak sa 2 ZR 
beriman kepada ayat-ayat Allah: dan Bun ai CENS - AN 
merekalah orang-orang yang berdusta. - 3 YA 24 | 


106. (Ialah) siapa yang tidak percaya 1 “25. * PEN ARK Yaa 
1822) kepada Allah sesudah beriman, % , a,” 046 g 
kecuali orang yang dipaksa, sedangkan a33 ô S AN Pa 
hatinya tetap dengan keimanan. '**3) i 


Tetapi barangsiapa terbuka hatinya IAI 3 ga z. | 
dengan kekufuran, !8?4) maka atas jí . 


(F or 21 


merekalah kemarahan dari Allah dan 
bagi merekalah 'adzab yang besar. 


107. Yang demikian itu, lantaran me- | : 
Di 
reka suka kepada penghidupan dunia a. TF 
iebih daripada Akhirat; dan lantaran 45 y! E RE Tei 
sesungguhnya Allah tidak memımpin ERI N'N 2 


kaum yang kafir. P SA g- N 
108. Merekalah orang-orang yang ENTS: IAE BOK 1. A 


Allah cap atas hati mereka dan pen- 233 


“2 8.0 
dengaran mereka dan penglihatan me- Ne Ana | 
reka; dan merekalah orang-orang yang RKE el | 


At 
pir 
lalai. FESP D3 


1821) Bagaimana orang asing, yang bukan 'Arab, bisa mengajar bahasa ‘Arab 
yang begini Linggi? 

1822) Orang-orang kufur sesudah beriman itulah pendusta-pendusta. 

1823) Orang yang dipaksa supaya kufur padahal hatinya tetap dalam ke- 
imanan itu bukan kafir dan bukan pendusta. 

1824) Ya'ni, jadi kafir dengan tidak dipaksa. 


523 


Surah ke 16 AN- NAHL . Juz’ ke 14 
| . s o) AT 

109. Tidak syak, bahwa mereka di AA SAY va 

Akhirat, ialah orang-orang yang rugi. 223 Cr 


110. Kemudian, sesungguhnya Tuhan- 1, LAU SANA P Ole TES 
mu terhadap orang-orang yang ber- 
AR “9 


hijrah, 1825) sesudah mereka diberi AA ui = MK Say 


percobaan, kemudian mereka bersung- 
P. dg y gpr 


guh-sungguh dan sabar, sesungguhnya La e 3 2 SH A 
Tuhanmu, sesudah itu, adalah Peng- 2 j 2 
A o MIN 


ampun, Penyayang. >I v 


111. (Yaitu) pada hari yang datang > 1. 23 W 
tiap-tiap jiwa membela dirinya, dan di- 5 č SKA 
s 2. £ 3“ 


sempurnakan bagi tiap-tiap jiwa apa 
yang ia telah kerjakan, dan mereka ti- Le an ae S 


dak akan dianiaya. Oyday Nag $ senat 


t, 
P. AJ! ya À S 
112. Dan Allah adakan perumpamaan: 123 a han 9g NY 
satu negeri yang aman dan sentosa, da- ( 4 * SA PA P LADA a, 
PAT al) 
tang padanya rezekinya dengan luas : r 
dari tiap-tiap tempat, tetapi mereka “C4 D PTA 
i © z W 
kufur akan ni'mat-ni'mat Allah; lan- j . au sd Ka 
taran itu Allah rasakan mereka kela- SA K “en sol saling L 
paran dan ketakutan lantaran apa Ba Iy 0, 2 


yang mereka telah kerjakan, MAR Kd HEF E ae 
113. Dan sesungguhnya telah dan , a T DE PI | 
kepada mereka seorang rasu! dari an- ee sa 2 an 2 Ur 
tara mereka, tetapi mereka dustakan ?2- A1: “| | yo 

dia, lalu mengenai mereka 'adzab, se- A a b ial pmd ia URE 
dang mereka (tetap) orang-orang yang ` TINE 
menganiaya. C) Hga 


114. Lantaran itu, makanlah dari apa 7 #15, Z, Ki 
yang Allah kurniakan kepada kamu -s a Si, mg 


1826) dengan halal dan baik, dan ber- ” Uu 
terima kasihlah akan ni'mat Allah, jika AN saka 2) A 
Sig akan Dialah kamu MENYEN: a dan 2 1 né 


1825) Yang berhijrah: a ang berpindah dari rea ke Mas PENA 
maksud membela agama Allah 
1826) Kamu: Kaum Mu’ minin. 


524 


Juz’ ke 14 ( LEBAH ) Surah ke 16 





RIA 1 ALAN TAU, 


115. Tidak lain Ia haramkan atas ka- á pa Pak KUA no 
daging babi dan are ti Bd r re, 
belih “untuk lain dari Alah : tetapi ba. 4 pa) ag AJA 
man dan tidak melewati batas, 1027) 3Ú Y4 KKP EEN 

? 
Danang sena Ma Teman Pan AANG 
116. Dan janganlah kamu ucapkan SAN GLS 
dana ang aan DV Dg DSLR 


tuk kamu ada-adakan dusta atas nama 4 Da Si 23 
ea Ad — | A Si N 
Allah: !828) sesungguhnya orang- l 2 Ky BI 


orang yang mengada-adakan dusta atas SISA ae Ba UA 
nama Allah, tidak akan berbahagia. TON 

w ng 
117. (Yaitu) perhiasan yang sedikit, FAAGUN Ft SEN fes MV 
1829) tetapi bagi mereka ada aa PER 
yang pedih. A 


3 P 
118. Dan atas orang-orang Yahudi, LS.“ ea puji Ka WA 


Kami telah haramkan apa yang Kami , , f os PA 
Hau POENAE 


ceritakan kepadamu dahulu, dan tidak 

Kami aniaya mereka, tetapi adalah diri “ - 2 TT AN STOK a u 
E S ut 
T 


119. Kemudian, sesungguhnya Tuhan- x br Gya 
mu, terhadap orang-orang yang ber- kan AOA D, A 19 


buat kejahatan dengan kebodohan, ke- œ ef 1 P 23 
mudian mereka bertaubat sesudah itu Kl a Tg Ja? $ pa 


mereka sendiri mereka aniaya. 


1827) Barangsiapa memakan barang yang haram itu lantaran terpaksa, yaitu 
di dalam waktu kelaparan, umpamanya, maka Allah tidak murka kepadanya asal 
saja ia makan sekedar menutup lapar, bukan makan dengan suka, dan tidak pula 
melewati batas. 

1928) Jangan kamu katakan sesuatu benda itu haram kalau tidak ada kete- 
rangan dari Allah. 

1829) Kesenangan yang mereka dapat lantaran mengada-adakan hukum di 
agama Allah itu sedikit sekali, 


525 


Surah ke 16 "AN —NAHL Juz’ ke 14 





dan berbuat kebaikan, maka sesung- 3M 15 & WA ê íj, Wy Pp 
guhnya Tuhanmu sesudah itu, Peng- iN <S 23 , 
ampun, Penyayang. T p NIVA RAN 


120. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah TE Kata IA Si ws 
seorang yang tunduk kepada Allah 7,5 HIA P p 
(lagi) lurus, dan bukanlah ia dari go- PEN PAT AS 


longan musyrikin. s+ SAT 


P 
er # 

121. Yang berterima kasih 1830) ke- Aa í KN Yi 
pada ni'mat-ni”matNya, Ia pilih akan P j 
dia dan Ia pimpin dia ke jalan yang lu- Baa Jig ed Ag vY f 
rus. P & 2 
122. Dan Kami datangkan kepadanya 77 ⁄⁄ AG | AKI Yr 
di dunia kebaikan, dan sesungguhnya 3 J 2 2, 


di Akhirat adalah ia daripada golongan “1 J4 CAT A ASINI SA 
orang-orang yang shalih. an s YS] "ay 

. AA OA Go, | 
123. Kemudian Kami wahyukan kepa- SMUN MLS, fa Yr 
damu: "Hendaklah engkau turut aga- , 2% ,, 8 er? 
ma Ibrahim yang lurus, dan bukanlah OK Na Ni 
ja daripada golongan musyrikin.” A HE s3 Npa 2 


124. Tidak dijadikan Sabtu, melain- | “Ag Eren jatah wi 


kan atas orang-orang yang berselisihan 
padanya; 8%!) dan sesungguhnya Tu- DAS KS), lja a AA 


hanmu, akan menghukum antara me- O aa an pg 
reka pada hari Kiamat, tentang apa AAA Ta anta 
yang mereka perselisihkan. 11, 82 23 ZAY 

c AK Aad ð, ri 


125. Serulah ke jalan Tuhanmu de- 31 » Ah on r Y pai “Yo 


ngan bijaksana dan nasehat yang baik, 


. dan bantahlah mereka dengan cara As aah AH Saya Sh 


1830) Ya'ni, Ibrahim itu orang yang berterima kasih kepada Allah. 

1831) Allah tidak jadikan hari Sabtu sebagai hari yang orang-orang Yahudi 
mesti berhenti kerja sama sekali dan mesti terus ber'ibadat, melainkan lantaran 
mereka sendiri berselisihan tentang mengharamkan perkara- perkara yang mula- 
mulanya tidak haram dikerjakan pada hari itu. | 


528 


Juz' ke 14 (LEBAH ) 


Surah ke 16 





yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan- mw 
mu, Ialah Yang lebih mengetahui akan 
orang yang sesat dari jalanNya dan Ia- 
lah Yang lebih mengetahui akan orang 
-Orang yang terpimpin. 


126. Dan jika kamu (balas) menyiksa, 
maka hendaklah kamu menyiksa se- 
banding dengan apa yang kamu di- 
siksa dengannya, dan jika kamu sabar, 
maka adalah ia itu lebih baik bagi 
orang-orang yang sabar. 

127. Dan sabarlah, karena tidak ada 
kesabaranmu itu, melainkan dengan 
Allah: !832) dan janganlah engkau 
berdukacita . terhadap mereka, dan 
janganlah engkau ada dalam kesempit- 
an hati lantaran tipu daya mereka. 


128. Sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang memelihara diri me- 
reka, dan (bersama) orang-orang yang 
berbuat kebaikan. 


Span : 


Panai pen P 
3, | 


na bang wI 


EER GY 


Ei P a KIA KAU 
Na IS doa 


ai Xu Son T 
O P” | 
Mina peran, AN YY 


SIN PE Ý; 
928 ANU Le” 
POOL WA 


SRA 23 AL 


1832) Ya'ni, engkau tidak bisa sabar melainkan dengan pertolongan dan ke- 


hendak Allah. 


— 90000000000 — 


527 


Surah ke 17 BANI-ISRAIL Juz' ke 15 


P 
i GAF JNE f 
YAA .. t 


BANI - ISRAIL 1833) 


Juz' ke 15 — (ANAK-ANAK ISRA-IL) PA pa L| sofi 


Surah ke 17 ; 111 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


E A 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 5 a Po KERA e A] 
nyayang. : pa 
1. Mahasuci (Allah) Yang telah jalan- KS Aa K Ar 1 
kan hambaNya !8?4) pada satu ma- 


r è o 
lam dari Al-Masjidil-Haram ke Al-Mas- 3! ar AKU 


jidil-Aqsha yang Kami berkati keliling: q7 ç La. er 
nya, untuk Kami perlihatkan kepada: CA. Kalia Aya 


Ki 


nya tanda-tanda Kami! Sesungguhnya -2 Tea An Ja) 


Ialah Yang mendengar, Yang melihat. : 
| bo LI 
aa basa | 


2. Dan Kami beri kepada Musa, Ki- 2 7 É; s4’ Laar 
, SÀ si Au 214 Y 
tab itu, dan Kami jadikan dia petun- * Ai sy 

juk bagi Bani Israil bil Kami ber- as ez “4 

j g (sambi l A Att SONI Apa AGAN 


kata): "Janganlah kamu jadikan selain 


daripadaKu sebagai penolong.” s9) 
| Nu 2 


3. “Hai anak-cucu orang yang Kami o3 ,. “8. o, 4 4 


angkat bersama Nuh!” !835) sesung- Da ng pa Apa yr 


guhnya ia !836) itu, seorang hamba ss. ..da, 
yang penerima kasih. Herba San 


4. Dan Kami putuskan 1837) bagi . TA ey $; t 
Bani Israil dalam Kitab itu: !838) ka Id Unhas 


1833) Surah ini dinamakan juga Al-Isra. 

1834) Yaitu Muhammad. 

1835) Ma'nanya, anak-cucu orang-orang yang Kami muatkan dalam kapal 
nabi Nuh ketika thu fan. 

1836) Maksudnya, ialah nabi Nuh atau nabi Musa. 

1837) Kami putuskan: Kami takdirkan. 

1838) Kitab itu, Al-Lauhil-Mahfuzh atau At-Taurat. 


Juz' ke 15 


(ANAK—ANAK ISRAIL) 


Surah ke 17 





”Sesungguhnya kamu akan adakan ke- 
rusakan di bumi dua kali, dan sesung- 
guhnya kamu akan sombong dengan 
kesombongan yang besar.” 
5. Maka apabila datang perjanjian 
yang pertama daripada dua itu, '8??) 
Kami utus untuk menunjukkan kamu, 
' hamba-hamba Kami yang mempunyai 
kekuatan yang sangat, lalu mereka me- 


rajalela di celah-celah negeri-negeri . 


1840) dan adalah itu perjanjian yang 
telah dilakukan. 

6. Kemudian Kami kembalikan ke- 
pada kamu kekuasaan atas mereka, 
dan Kami beri kepada kamu harta- 
harta dan anak-anak, dan Kami jadi- 
kan kamu lebih banyak bilangan. 


7. dika kamu berbuat kebaikan 
(berarti) kamu berbyat kebaikan bagi 
diri kamu; dan jika kamu berbuat ke- 
jahatan, adalah itu bagi (kecelakaan) 
diri (kamu). Maka apabila datang per- 
al yang akhir, (Kami utus mere- 

ka) !891) supaya mereka membusuk- 
kan muka-muka kamu, !892) dan su- 
paya mereka masuk ke dalam Masjid 
itu, 1843) sebagaimana mereka telah 
masuk ke dalamnya pada pertama kali 
dan supaya mereka binasakan (kamu) 
selagi mereka berkuasa. 


8. Mudah-mudahan Tuhan kamu " 
mengasihani kamu: dan jika kamu 
kembali, Kami akan kembali (menyik- 
sa): dan Kami jadikan jahannam itu 
bagi orang-orang kafir sebagai kurung- 
an. 


HA SU sa , 
spa Pu 


jar Pera H 15.4 


e a r pede 
03 8 d | 0... (BN y 
1% g s2 PeT o2 WA 
UI ny 1 
“do, 


Yan AN as 
Koma A Yan 


TPI 214 oo. PR 
Uljas hsl KEN 


prer y 


Vn boke 
Kang Kis A 


PKP, of 


Haag ai 


1839) Apabila kamu lakukan kerusakan yang pertama. 

ia Mereka berlaku semau-mau mereka di seluruh tempat-tempat kediam- 
an kamu. 

1841) Kami utus hamba-hamba Kami yang gagah dan kuat. 

1842) Merusakkan dan mengalahkan kamu hingga tidak terlihat kesenangan 
di muka-muka kamu. 

1843) Maksudnya ialah masuk Al-Baitul-Mugaddas. 


529 


Surah ke 17 ~ BANI-ISRAIL Jus’ ke 15 


A ., PN LA “14 
9, Sesungguhnya Qur'an ini me- Madara YI o 4 
mimpin kepada (jalan) yang lebih lu- « » na Pena 
rus, dan mengkhabarkan kepada Mu'- SEA Peg 2 


minin yang ber'amal shalih, bahwa £; SAS SAN J rte 
Lai ċ) AA bagi 


bagi mereka ada ganjaran yang besar. 
84 o Ja 


” 


Sr 
10. Dan bahwa orang-orang yang ti- sa zo s $ K 1 


dak beriman kepada Akhirat, Kami se- , , ,€ 20824 
, | | .. y 
diakan bagi mereka 'adzab yang pedih. Ú As rau e KN Q Sy l 


11. Dan manusia berdo'a akan keja- AL oliye as 3 | N 
hatan seperti do'anya akan kebaikan, x Yi K Ti 12 
karena adalah manusia itu terburu- Ù SL IS os 63 


buru. ' 844) | | ka 


P P 2 
12. Dan Kami jadikan malam dan MENGAN ag UER 
siang itu dua tanda, lalu Kami hapus- 


ERY | 
kan tanda malam dan Kami matan SA A a Sua gÉ 
tanda siang itu terang untuk kamu cari : Iman AN AA 1 Ulas 1 
kurnia dari Tuhan kamu dan supaya aan D dan na 2 


kamu tahu bilangan tahun dan perhi- Petaka Ka Dam 


tungan; dan tiap-tiap sesuatu Kami te- , | “ATA LARIAN D 
Sad A za aish 
lah d dengan nyata. 2 


yr 


j SEN A 5 mu 


13. Dan tiap-tiap manusia Kami akan ? sa ai 5) 7 ul sg 3. 
gantungkan (catatan) amal-amalnyadi , , , ,/ 


tengkoknya, dan Kami akan keluarkan a) 23 Saat 3 PAN 


1844) Maksudnya, manusia itu apabila dapat kesusahan, sering ia 'berdo'a 
meminta mati, atau ketika marah, sering ia do'akan kebinasaan atas anaknya atau 
sahabatnya dengan ringan, sebagaimana ringan lidahnya meminta dan berdo'a ten- 
tang kebaikan. 


530 


Juz’ ke 15 (ANAK—ANAK ISRAIL) Surah ke 17 


Pa AeA 
baginya pada hari Kiamat satu kitab MA HAL Ae 21 
yang akan ia bertemu dia dengan ter- y A y 
buka. ` ; Ya 


14. “Bacalah kitabmu, cukup dirimu Da As yg 


pada hari ini (sebagai) penghitung 


atasmu.” 1895) Ca DE AA 


15. Barangsiapa dapat petunjuk, ma- $ u$ AANG ISA ya 10 
ka sesungguhnya hanya ia dapat pe- p`” 


tunjuk untuk dirinya, dan barangsiapa h va. AA Ki $ ba 0 TA 
sesat, maka sesungguhnya hanya ia se-' W ig Ama 
sat bagi (kecelakaan) dirinya, karena riseg 
tidak bisa menanggung seorang pe- 2 k “P3 DF Ga 
nanggung akan tanggungan orang lain as X Fe ey 

1846) dan tidaklah Kami akan meng- pan 
adzab hingga Kami utus seorang rasul . J s) Fa A SAR 


25) 
Pep, s3 EDE DI 


16. Dan jikalau Kami mau binasakan 
ds MS y 
satu negeri, Kami suruh orang-orang- Sa Sa a ag 

ka melewati batas padanya, lantaran 


itu, patut (turun) atas mereka 'adzab, sisi; J; s N / ba 1 


lalu Kami hancurkannya sehancur- 
hancurnya. | | Yee 


32e 2 
17. Dan beberapa banyak negeri 33 AY a E Ñ 
yang telah Kami binasakan sesudah 


Nuh; dan cukup Tuhanmu mengetahui cya in Ge 


dan melihat dosa-dosa hamba-hamba- 4 ° «Y aa 
IPP 


mua NY TA Hari 
18. Barangsiapa mau lekas 1849) Ai k66 53 1A 


1845) Cukuplah dirimu jadi penghitung dosa-dosamu. 

1846) Dosa seseorang tak akan dipikul oleh orang lain. 

1847) Kami tidak akan pandang salah akan satu kaum yang mengerjakan ke- 
Snp apabila belum Kami utus seorang rasul untuk memberi peringatan kepada 
mereka. 

1848) Kami perintah orang-orang yang senang dan kaya itu mengerjakan pe- 
rintah-perintah Kami, tetapi mereka durhaka, lalu .............. 

1849) Barangsiapa mau diberi ganjaran bagi amal jahatnya dengan lekas di 
dunia maka Kami............ 


531 


Surah ke 17 | 


BANI-ISRAIL 


Juz’ ke 15 





Kami akan lekaskan baginya padanya „pad 
apa yang Kami maukan bagi orang 
yang Kami kehendaki: kemudian Ka- 
mi adakan baginya neraka yang ia 
akan masuk padanya dengan keadaan 
tercela dan terusir. 


19. Dan San ER Akhirat 
dan ia berusaha baginya sungguh-sung- 
guh, 185°) padahal ia beriman, maka 
mereka itu adalah usahanya diganjar. 


20. Masing-masing Kami tolong, me- 
reka ini dan mereka itu, dari pemberi- 
an Tuhanmu, karena tidaklah a 
pemberian Tuhanmu itu terhalang. 


.21.- Lihatlah bagaimana Kami lebih- 
kan sebagian dari mereka atas sebagi- 
an dan sesungguhnya Akhirat itu le- 
bih besar derajat-derajatnya dan lebih 
besar kelebihannya. 


22. Janganlah engkau !85!) adakan 
bersama Allah, Tuhan yang lain, sebab 
nanti engkau jadi tercela, terhina. 


23. Dan Tuhanmu telah perintah su- 
paya engkau tidak sembah, melainkan 
akan Dia, dan hendaklah engkau ber- 
buat baik kepada ibu bapa: jika salah 
seorang dari mereka itu atau dua-dua- 


nya sampai umur tua dalam pelihara-: LA 


anmu, maka janganlah engkau berkata 
kepada mereka: UE 1852) dan 


1850) 
1851) 
1852) 


Hai manusia! 


AKU: 


CATAN 
D Uut TI z 
yg. PER gini 7 
v PEN AOA 
Batasi 4 
| PE Lagde 404 
n AN a SAY Wani 3 
LA s 933e, Hera BIG 
ne fit LS y 


Kn 


pen 


LA NA IN vi 
KS SUA, 
Í Daya Ir 
Aina yaa vr 
© Haas Ito 001 
Yin sea 

e8 Jor č RST 
BAU Gói Yr 


ERER EA IPY AA! 


Ka KIT TANGAN CA 
9 PA 


KA 


Ya'ni, ia kerjakan Sean yang bisa menyelamatkan dia di Akhirat. 


Jangan keluarkan perkataan yang menunjukkan kepada tidak senang 


walaupun umpama "uff”, “ah” dan sebagainya. 


532 


Juz’ ke 15 (ANAK—ANAK ISRAIL) | Surah ke 17 
——————— ammm ——— 


janganlah engkau sentak mereka, teta- 


— * pi berkatalah kepada mereka mars? | 


an yang mulia. 


24, Dan rendahkanlah dirimu terha- 
dap mereka berdua karena sayang, dan 
katakanlah: "Hai Tuhan-ku! kasihani- 
lah mereka berdua sebagaimana mere- 
ka pelihara akan daku waktu kecil.” 


25. Tuhan kamu lebih mengetahui 
apa yang ada di diri kamu, jika adalah 
kamu orang-orang yang baik, maka se- 
sungguhnya adalah Ia pengampun bagi 
orang-orang yang bertaubat. 


. 26. Dan berilah kepada keluarga 4 XS 
yang hampir dan orang miskin dan 
orang pelayaran, akan haknya, dan ja- 
nganlah engkau boros terlalu, 


27. Sesungguhnya orang-orang yang 7, 
boros, adalah saudara-saudara bagi se- 
tan, dan adalah setan itu tidak berteri- 
ma kasih kepada Tuhannya. 


28, Dan jika engkau berpaling dari 


mereka, karena menunggukan rahmat 
dari Tuhanmu, yfng engkau harapkan, 
maka berkatalah kepada mereka per- 
kataan yang lemah lembut, ' 353) : 


29. Dan janganlah engkau jadikan ta- - 


'nganmu terbelenggu di tengkokmu, 


MATA í K i Fa PESE 
vd S 

Da ' F o è d 
on aiig vi 


Jore 


agan s= EE 


HERE YA ME 2, 5 
Ken Y 
jh Taa La 


Oi ATOA Lag 
aa yy eh so 


Lis Sita» T 
N; KANG N 


aP e Ed 


doai A 
2 9 PATRA YV 
LENA Abk Én 


aon 


II 21 4 4 


7 ohar 


S Ga, 


Kings FEAT 


gajos Goa trr 
Yen WS AS 
A) 1 2 DG Naga: v4 


1853) Kalau engkau belum mampu dan ta’ bisa menolong keluarga dan lain- 
nya itu, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik, jangan sampai me- 
reka berkecil hati lantaran tidak dapat pertolongan daripadamu. 


533 


Surah ke 17 - BANI-ISRAIL Juz' ke 15 


i 3 
1854) dan janganlah engkau ulurkan Kg GG Le - SN NP STA 
dia sehabis-habis uluran, !855) karena apot F 077 
nanti engkau jadi tercela dan menyesal IA j PAA OEE APIAN) 


.30. Sesungguhnya Tuhanmu meluas- 5 ya Tia "4 AE Yo) w 
kan rezeki bagi siapa yang Ia kehen- AE Tan | 
daki, dan Ja sempitkan '***) karena |“, KASI NA) SAN ag A) 
sesungguhnya Ia Mengetahui (dan) KN 

Melihat akan hamba-hamba-Nya. yA o 7 Aj o? AN Ca 


.. (bat 


- 81, Dan janganlah kamu bunuh anak- TE da REKS 4 Ti x LEK, 2 Yi 
anak kamu, lantaran takut kepapaan. PE 
Li 7 SERI 


Kamilah yang akan memberi rezeki $) Sa x B Y EHEN Wa 


kepada mereka dan kepada kamu; se- 


sungguhnya membunuh mereka itu, YA 0., o 2 Z, 
adalah satu dosa yang besar. S a SE AA 


Y 


. 32. Dan janganlah kamu mengham- 5 “GA & 4 2 
piri zina, karena sesungguhnya adalah Bag Lan AE er 
ia itu satu kejahatan dan jelek perja- 2 o 


183. Dan janganlah kamu bunuh diri Pan 25 ATK n 14 rr 


yang Allah telah haramkan, kecuali s 


dengan (jalan) kebenaran; '857) dan 14 “2” “ Eo 
barangsiapa dibunuh dengan kezhalim- Lapan ka sg sa 


an maka sesungguhnya Kami telah ja- 


A ARA r 
dikan ahli warisnya itu berkuasa, Gut &A Dian 


1858) tetapi janganlah ia melewati ba- , 

tas dalam membunuhnya, !$“?) se- SL SI 

sungguhnya adalah ia orang yang di- se 
f? 


1860 
tolong. ) V paa 


1854) Janganlah engkau jadi orang yang kikir dan bakhil. 
1855) Jangan terlalu mudah dan murah engkau mengeluarkan harta, 
1856) Ya'ni, Ia sempitkan bagi siapa yang Ia hendak sempitkan. 
| 1857) Kalau ia bunuh orang, maka tidak salah dibalas bunuh akan dia, dan 
- tidak salah membunuh jiwa di dalam peperangan. 

1858) Diberi kuasa-dia membela dan menuntut balasan. 

' 1859) Tidak boleh ia bunuh kecuali orang yang membunuh keluarganya itu, 

dan juga dengan cara yang sama dengan caranya. 

1860) Ya'ni, orang yang dibunuh oleh pembunuh itu telah tertolong dengan 
sebab ahli warisnya dapat membalas. 

Pembalasan bunuh, tidak wajib. Kalau keluarga orang yang terbunuh, mau le- 
paskan pembunuh itu, maka Agama akan turut lepaskan. 


534 


Juz' ke 15 (ANAK-ANAK ISRAIL) Surah ke 17 


34, Dan janganlah kamu hampiri har- Ma Io a y; rt 
ta anak yatim, melainkan dengan cara ,/'- , g, J5 | 
yang lebih baik, hingga sampai ia ba- Dl SAE, 
ligh; dan tunaikanlah perjanjian, kare- & Sya o AI Da 24 214 A 
na sesungguhnya perjanjian itu akan “”? ulod "919 5 


ditanya. TA A KAN SE, Af 


35. Dan sempurnakanlah sukatan,- 2 p IK LA Yo 
apabila kamu menyukat, dan timbang- 


lah dengan timbangan yang lurus: da... PE 


yang demikian itu baik (bagi kamu) 


j : eg 4 
dan sebaik-baik kesudahan. agan ,. Z9 até 2 áy 2 
36. Dan janganlah engkau turut apa 4, L « 1 
yang engkau tidak mempunyai 'ilmu Pa 7 H Gan 2553 2 


padanya, (karena) sesungguhnya pen- 7 Lx 1, sea pen AE A “s 
dengaran, penglihatan dan hati — tiap- 2 


tiap satu daripadanya — akan ditanya 2 Jo AAA Pa 1 6 
dari hal itu 186!) YA TN 


37. Dan janganlah engkau berjalan di CAN e SN 3; yy 
bumi dengan sombong, karena sesung- ,/ 


guhnya engkau tidak akan bisa me- LED Hana 


nembus bumi, dan engkau tidak akan Fo 
bisa melawan tinggi dengan gunung- N o Ke | 
gunung. Mo J 

a 


38. Tiap-tiap sesuatu dari (perbuatan 4. Tua pe LNG YA 
perbuatan) itu, '"#2 ) adalah kejahat- 


annya pada sisi Allah dibenci. Oss L A 


39. Yang demikian itu, setengah dari- ye KIA tas sih 


pada hikmah yang Tuhan-mu wahyu- 


kan kepadamu: dan janganlah engkau d A C3 K SN; . : 
adakan beserta Allah satu tuhan yang “ci ga 


lain supaya engkau tidak dicampak- Ba PAN 


. kan di neraka, dengan keadaan tercela 
PERAI 


dan terbuang. f 
Dea a a | Kal 
1861) Ya'ni, pendengaran, penglihatan dan hati, akan diperiksa dari hal tu- 
rutan (taqlid) dengan tidak tahu itu. i 
1862) Yaitu perbuatan, keborosan, kebakhilan, pembunuhan, perzinaan, 
makan harta anak vatim, curi timbangan, kurangkan sukatan, taqlid, sombong dan 
sebagainya. 


535 


Surah ke 17 BANI-ISRAIL Juz’ ke 15 


40. Maka apakah Tuhan kamu telah KAL Hati £ 
pilihkan buat kamu akan anak-anak , z 
laki-laki, dan Ia telah ambil malaikat 5 WI PCR WA IGO i 
itu sebagai (anak-anak) perempuan? 


h 
Sesungguhnya kamu berkata satu Ga A 2x Ia ri Sg 


omongan yang besar, !863) pi 

41. Dan sesungguhnya Kami telah . m | tap A 

ulang-ulangkan dalam Qur’an ini (be- gai AA S3 ti 
berapa keterangan) supaya mereka K 2 oJ 1 9. 

ingat, tetapi tidak menambahkan me- “yi PUT g LS 
reka, melainkan perpalingan. !864) 


Ta à 9. Ia ?, 6 2 
42. Katakanlah: ”Jika ada bersama- ATEN tr 
Nya beberapa tuhan”, sebagai kata 2 ofo, 
mereka, "niscaya tuhan-tuhan itu «S5 NG PN $ A ©. Jo) IT 
akan mencari jalan (pergi) Tiii h 
Dzat yang mempunyai 'Arsy. ! vi K t AI 


43. Mahasuci Ia! dan Maha tinggi, A a 7 bp 
tinggi yang sangat! dari apa yang me- Lc 5 Aa 


reka katakan! pu 22 3 0, 
Heaps 
44. Langit yang tujuh dan bumi dan S ASA pa s M 


apa-apa yang ada padanya, mensuci- FO 
kan Dia ! 866) dan tidak satu pun, me- IERT H 
lainkan berbakti dengan memuji Dia, PA a. Da Is | 
tetapi kamu tidak mengerti cara me- g odat 

reka mensucikan; sesungguhnya ada- K 


lah Ia Penyabar, Pengampun. 4 E Sý pai 


| eo Of o SPD P 
45. Dan apabila engkau membaca dina, 49 


1863) Maksudnya, patutkah kamu katakan malaikat itu anak-anak perempu- 
an Allah, padahal buat diri kamu sendiri, kamu tidak suka anak-anak perempuan? 

Apakah Allah telah tentukan buat kamu anak-anak laki-laki buat jadi anak- 
anak kamu, dan Ia ambil malaikat jadi anak-anak perempuanNya? Sesungguhnya 
kamu ucapkan satu omongan yang besar dosanya. 

1864) Perpalingan: Keliaran. 

1865) Ya'ni, kalau tuhan ada banyak sebagaimana anggapan mereka, tentu- 
lah tuhan-tuhan itu pergi memerangi Tuhan yang mempunyai 'Arsy, sebagaimana 
raja-raja di dunia, berperang antara seorang dengan yang lain buat menjadi raja 
yang paling besar. 

1866) Menganggap kesucian-Nya atau ber'ibadat kepada-Nya. 


536 


Juz' ke 15 (ANAK—ANAK ISRAIL) Surah ke 17 
a. | JII, ot, | 
Qur'an, Kami adakan antaramu dan « ya sN Yi CAS Yok 
antara orang-orang yang tidak percaya On aa na “5 





aP = fe F 
kepada Akhirat, satu hijab ! 67) yang y A Le NE L 
Ve dag 51 JI, í 


Dan Kami adakan atas hati mere- Pos A JAS 41 


ka tutupan-tutupan supaya mereka ti- 2 Ae g Iasg dnog 
dak mengerti dia, dan di telinga-teli- y 3 PEN 3 9 OA 
nga mereka bebanan, '***) sehingga Ga uje a ke 

apabila engkau sebut dalam Qur'an SAN , Ipa PHEN 


(nama) Tuhanmu saja '***?) mereka ASID s 29, fo 
berpaling belakang dengan terburu- V A Lot del) 4 
buru. Ne San 


1 | i P ð pyr IAI Dah 

47. Kami lebih mengetahui apa yang UY) ) yna La hut LV 

mereka dengarkan tatkala mereka , J? P 2y EPE P 

mendengar (omongan) mu, dan tatka- II LAN Iera Xl ds 
+9 ta F ” ve # pt 

la mereka beromong-omong dengan i DIA Delgo 7 

rahasia, tatkala orang-orang zhalim itu VM ga Wadi J ISA 

berkata: "Kamu tidak turut, melain- ý i s3 Pa 


Saga ERA 
kan T seorang yang kena sihir. v Tn Ma 110 4 


5 + d aJ o P J a” Ju) 
48, Lihatlah bagaimana mereka ada- SM 90 SGS! tA 


kan bagimu perbandingan-perbanding- Ya po. 


è a. 22 T 2 r 


an! 87!) Lantaran itu mereka sesat, (9 
yaitu mereka tidak mendapat (petun- bt, , 
N apa 
J 


juk) jalan. | y 

I - 
49. Dan mereka berkata: "Apakah (ling ESA Pir 5 ts 
apabila kita sudah jadi tulang dan ba- PE f Jani AT O, 
rang yang reput, maka kita akan di- Kakao pe LT, 
bangkitkan sebagai satu kejadian yang | er 
baru?” o ag 
50. Katakanlah: "Jadilah batu atau ,46 2? £,.. argot 
besi.” KN Ji 


1867) Hijab : Dinding. 

1868) Diadakan bebanan di telinga-telinga lantaran perbuatan mereka sendiri 

1869) -Dengan tidak sertakan nama-nama berhala. 

1870) Nabi Muhammad dapat tuduhan bermacam-macam segolongan kata- 
kan dia sahir : tukang sihir: sebagian katakan dia mas-hur; yang kena sihir, ya'ni, 
orang yang diharu setan dan sebagainya. 

1871) Mereka katakanmu tukang sihir, orang yang kena sihir, gila, sya-ir dan 
lainnya. | 


537 


Surah ke 17 BANI-ISRAIL | Juz’ ke 15 


33 4 2207 
51. ”Atau (jadilah) satu kejadian GZ% AE O1 
(lain) yang besar pada fikiran kamu.” , , eds), “5 83 5 
1872) Mereka akan bertanya: ”Siapa- Ya — ) p) gård v Ikang 
kah yang akan kembalikan kita?” Ka- . 


a # at 2 aj 
takanlah: ”Yang telah jadikan kamu J4 K “ng HN ra 


pada permulaan kali” 1878) Maka me- SU Lt sz 


reka akan gelengkan kepala-kepala me- (eta): 5 SAE 

reka kepadamu dan mereka akan ber- ,. 2.3 F p 

tanya: ”Kapankah kejadian itu?” Ka- Ol PAAY men 2 jas 

takanlah: "Mudah-mudahan ia itu le- D 

kas.” So 
EPE Pies 

52. Ingatlah hari yang Ia akan pang- i S .. Y 

gil kamu, maka kamu akan perkenan- g ós Gék A j 


kan dengan memuji kepada-Nya, dan fye r 23 1 AO KAA 


kamu sangka, bahwa kamu tinggal Je, 
hanya sebentar saja. 1874) eo £ 
53. Dan katakanlah kepada hamba- ank , A 

hambaKu, supaya mereka ucapkan A Isis AI, Sal 333 or 


(omongan) yang lebih baik: sesung- - «?- 

guhnya setan akan mengharu di antara t HAN DNA 
mereka, sesungguhnya setan itu, terha- oy (3 Pro 0220, 
dap manusia, adalah satu musuh yang & LS Na Be 
nyata. P 


(291 he 


54. Tuhan kamu lebih mengetahui { 4, Lu yana Ia 
tentang kamu; jika Ia kehendaki, Ia Kan Ke? 

akan beri rahmat kepada kamu; atau o uL y Oo PE DIA 
kalau Ia mau, Ia akan adzab kamu: Sada 2 
dan tidak Kami utusmu sebagai se- 


2 o ”“n # 
orang penjaga terhadap mereka. !8 75) NS HL BUNG Y 


1872) Maupun kamu jadi batu, besi atau apa saja yang lebih payah hidup 
kembali pada pandangan kamu, maka Allah akan hidupkan kembali. 


1873) Tuhan yang telah jadikan kamu itulah yang akan menghidupkan kamu 
kembali. 


1874) Di hari Kiamat nanti, akan dibangkitkan kamu dari kubur-kubur ka- 
mu, dan di waktu itu kamu rasa, bahwa kediaman kamu di kubur itu hanya seben- 
tar saja. 


1875) Engkau hanya penyampai khabar saja kepada mereka, bukan penjaga 
yang bertanggungjawab. 


538 


Juz' ke 15 


55. Dan Tuhanmu lebih mengetahui 
apa yang ada di langit dan di bumi: 
dan sesungguhnya Kami telah lebih- 
kan sebagian dari nabi-nabi atas seba- 
giannya, dan Kami telah berikan kepa- 
da Daud (kitab) Zabur. 


56. Katakanlah: "Panggillah (berha- 
la-berhala) yang kamu anggap (tuhan) 
selain dari Dia. Maka mereka tidak 
bisa hilangkan bahaya daripada kamu 


dan tidak (bisa mereka) "pindahkan 


(nya)”. 

57. Berhala-berhala yang mereka seru 
itu mencari perantaraan ke Tuhan me- 
reka 1876) siapakah dari antara mere- 
ka terlebih dekat? '*””) dan mereka 
mengharap rahmat-Nya dan mereka 
takut akan adzab-Nya, karena sesung- 
guhnya 'adzab Tuhan-mu itu, adalah 
(yang patut) ditakuti. 


58. Dan tidak ada satu pun negeri, 
melainkan Kami akan binasakan dia 
sebelum hari Kiamat, atau Kami akan 
'adzab (penduduk) nya dengan satu 
'adzab yang sangat: adalah yang demi- 
kian itu, tertulis di dalam Kitab.!878) 


1876) 


(ANAK—ANAK ISRAIL) 


sa ke17 


HS Sp 00 
rA e #14, 


CERRI Sg gk 
PA AA Tam 


a + 


Per TAN 

Ra 
HE € GRANY 07 
Per 


RA I GG o ov 
aa A3 SOE 

3, yg jung s airot 
Amp aa A ntr 


3, Lee’? 


A ea 
EK P RP 
us LX 


II “ta "13 
S a a OA 
Z A PEZ eS 
ROPAS IA 
sos sa 


TN MEN ANA PATI 
BA MS Sa 


Berhala-berhala yang mereka sembah itu, asalnya manusia yang baik- 


baik atau nabi-nabi. Di masa hidupnya, mereka sendiri mencari perantaraan buat 
sampai kepada Allah dengan bertauhid, beribadat, dan mengerjakan perintah- 


perintah-Nya. 
1877) 
kamu jadikan berhala itu? 


Siapakah yang lebih dekat kepada Allah? Bukankah orang-orang yang 


Mengapakah kamu tidak turut contoh mereka pada beribadat kepada Allah de- 
ngan tidak pakai perantaraan, kecuali amal sendiri? 


1878) 
Mahfuzh atau Kitab Takdir. 


Maksudnya bahwa yang demikian itu telah termaktub dalam Al-Lauhil 


539 


Surah ke 17 BANI-ISRAIL Juz' ke 15 


| ; : . AIA pe ono” : 
59. Dan tidak ada yang menghalangi N OET AT 04 
Kami mengutus (Muhammad) dengan POLY LA , A 4E » 
 . (membawa) tanda-tanda, 187°) me- (ESM AA NYI 
lainkan lantaran didustakan tanda- “ 2 2 tep J oi 
tanda itu oleh orang-orang ulu; ATAS ae Sa a23, 
dan Kami telah Pa Ba Tsa- i pallas Oraa ES Us LIA 
mud, onta.itu, se agai satu ayang LoL a Poel, 
menerangkan 1880) tetapi mereka (gs, Yi s AVA E 
Khami. (diri mereka) dengan da: “er ak kidarun 
1881) dan tidak Kami adakan tanda- ` 
tanda itu, melainkan buat menakut- 


kan. PRAA TE TR E 
60. Dan ingatlah tatkala Kami wah- ELE AS is 1 
yukan kepada-mu, bahwa sesun a sda an | 
nya Tuhanmu meliputi manusia: 8?) A Kl Ve ta 
dan tidak Kami jadikan penglihatan D YIP laa Log Ulik 
Kami unjukkan kepadamu itu, £-G. Lg, G0... 
T889 melainkan sebagai percobaan, 8 metil ya WA NA 
1884) dan (begitu juga) pohon yang di “»»/ ye” P 

, , Ss : PEA peh è, '.e f 0828 2 
la'nat dalam Qur'an; ) dan Kami yA oa KE AT 
takutkan mereka, tetapi penakutan itu | 4 y 25 ma Den da 
tidak -menambah mereka, melainkan TAKTI AS) s2 Io p or 
kesesatan yang besar. y 7- eA dea 

1879) Di zaman dahulu, tiap-tiap Kami kirim seorang rasul, adalah dengan 
satu tanda yang mana kalau tidak dipercayai atau diganggu, niscaya turun 'adzab 
atas mereka, dan binasalah kaum itu. Tentang Muhammad, Kami tidak maksudkan 
demikian, lantaran dari kaumnya akan timbul Mu'minin. 

"Tanda" di Ayat ini maksudnya "mu'jizat”. 

1880 Sebagai tanda yang menerangkan kebenaran nabi Shalih. 

1881) Mereka menganiaya diri-din sendiri dengan sebab mengganggu onta 
yang Kami larang mereka mengganggunya. 

1882 Artinya, tidak ada manusia yang terlepas daripada lingkungan atau ku- 
rungan Allah. | 

883) “Penglihatan” yang di Ayat ini, maksudnya "mimpi". Rasulullah per- 
nah dapat mimpi di peperangan Hudaibiyah yang ia akan masuk Makkah. Lalu 
kaum Muslimin bersegera ke Makkah. Sesampai di sana, dihalangi oleh kaum 
musyrikin, maka di tahun itu ta' dapat mereka masuk Makkah. 

al ini jadi fitnah dan ragu-ragu di antara sebagian dari kaum Islam sendiri, lan- 
taran mereka sangka bahwa mereka mesti masuk pada tahun itu. 

Menurut surah Al-Fath ayat 27, bahwa mimpi ini Allah telah penuhkan dengan 
masuknya kaum Islam ke Makkah pada tahun depannya. 

Kita perlu perhatikan, bahwa mimpi Rasulullah itu tidak dusta, lantaran ia ha- 
nya mimpi akan masuk Makkah dengan tidak diterangkan waktunya. Kebenaran 
mimpinya itu telah terjadi di tahun depannya. 

1 S5) Percobaan itu maksudnya menguji iman. 

1885) Di surah Al-Waqi'ah ayat 52 ada tersebut, bahwa di neraka ada pohon 
bernama zaqqum. 

Kaum musyrikin mengejek-ngejek kaum Islam, katanya Muhammad berkata: 
Marak itu api yang bernyala-nyala; "maka bagaimanakah di api itu bisa tumbuh 
pohon 

Jadi pohon yang terla'nat dalam Qur'an ini juga membikin fitnah di antara se- 
-bagian kaum Muslimin yang goyang hatinya dengan ejekan musyrikin, tetapi mere- 
ka yang percaya bahwa Tuhan yang menjadikan lidah dan perut burung kasuwari 
(burung onta) tidak dimakan api itu, berkuasa menumbuhkan pohon di api, tidak 
gentar atau terganggu imannya dengan ejekan-ejekan itu. | 


©% 


540 


Juz’ ke 15 (ANAK—ANAK ISRAIL) | Surah ke 17 





aga la 5 
61. Dan ingatlah, tatkala Kami ber- 1x AAN 59 UN 
kata kepada malaikat: ”Sujudlah ' pu JE a SIP I, y RY 
kepada Adam,” lalu sujudlah mereka, al JE A 
melainkan Iblis. Ia berkata: "Apakah aya sa 


aku mesti bersujud kepada orang yang LA PRT E-S I 50 
Engkau bikin (dari) tanah?” Crlo LAN AN 1A 
62. Ia berkata (pula): Maukah Eng- ..£ KAD Dt A “Tr 
kau terangkan kepadaku tentang seg 
orang yang Engkau telah muliakan e KI YAN AS 


atasku? ! 887) Jika Engkau beri tempo 

JJ 3 at 
kepadaku sampai hari Kiamat, niscaya 4$ Apa KIAN “a KAA! 
aku akan sesatkan anak cucunya, ke- ee 


cuali sedikit.” MAS 
“aa 


63. Berfirman Allah: ”Pergilah!1888) MERTA DIAA 
maka barangsiapa mengikutmu dari Hai ah Id w 


antara mereka, sesungguhnya jahan- # ta Abgas SAH f? 329 

namlah balasan kamu, sebagai satu Sina PAN 

pembalasan yang sempurna.” PELAN PE R 
Sg a 


64. “Dan ajaklah siapa yang engkau. £ Sen CAN TERTS 
bisa dari antara mereka dengan suara- gA 


mu, !889) dan gerakkanlah atas me- Pa $y C ES yag un 
reka '?”0) tentara kudamu dan tenta- ' /, , a. 
ramu yang berjalan kaki, dan sekutui- 2 JAS Un, E pis, 
lah mereka tentang harta-harta dan jaga 

anak-anak, '8”!) dan janjikanlah ke- we Tan A3 II 
pada mereka,” 1892) padahal setan ss) an 1335 
tidak janjikan kepada mereka, melain- IA MASA SAT EN BD 135 La) 
kan tipuan. !8°3) Zn 


1886) Ya'ni sujud hormat, bukan sujud sembah (ibadat). 

1887) Maksudnya mengapa Engkau muliakan dia lebih daripadaku? 

1888) Diusir dia dengan diberi tempo sebagaimana ditunjukkan olehlain-lain 
Ayat, dan juga oleh ayat No. 64. 

1889) Ajakan mereka kepada ma'siat. 

1890) Kumpulkanlah tentaramu selengkapnya untuk mengalahkan anak 
cucu Adam. 

1891) Ya'ni, sekutuilah mereka pada mengadakan harta dan anak yang tidak 
halal, yaitu ajaklah mereka berlaku curang di dalam ' mencari harta, dan ajaklah 
mereka mengerjakan perzinaan. 

1892) Bayangkaniah buah yang baik bagi perbuatan-perbuatan mereka yang 
jahat itu. 

1893) Lantaran itu, hendaklah anak cucu Adam awas dar. sadar. Janganlah 
sampai tertipu, 


541 


Surah ke 17 BANI-ISRAIL Juz' ke 15 


. A pAr a74. f 

65. "Sesungguhnya hamba-hambaKu whs s Za Ke 10 
1894) tidak ada bagimu kekuasaan ! -", yaa i 5. 
(mencelakakan) mereka, dan cukup NS MK, 4 gi 

Tuhanmu sebagai Pelindung.” | | TA WAO Bak. 


ada- I Rao a. 
66. Tuhan kamu Ialah yang menja- “4 S » » 1 S5 11 
lankan bagi kamu, kapal-kapal dilaut, D SN a 
Ls Pa Pi 
jg 


supaya kamu mencari kurnia-Nya, 
1895) karena sesungguhnya adalah Ia Lal; 


Penyayang terhadap kamu. Lay "3 anta 


P sy 


67. Dan apabila bahaya mengenai AS 3 1? KO 4; 4 ow 
kamu di laut, sia-sialah apa-apa yang a 

kamu seru, melainkan Dia, tetapi se- aa tera pa 
sudah Ia selamatkan kamu sampai di IN Ja, “a 

darat, kamu berpaling, karena adalah Den Oi gi 


manusia itu pelupa budi. 1896 
jiki ) AK E 


68. Maka apakah kamu merasa aman au 37 ci . 1434 
daripada (Allah) menimpakan sebagi- Dus Oa YA 


an daripada bumi atas kamu atau dari- ,/ nu 

pada Ia kirim atas kamu angin yang sa- ss, TE n L 
ngat, kemudian kamu tidak dapati pe- a z 

nolong bagi (diri-diri) kamu? '8?7) S; pa ESF 2 KTNA 


+ 2 NS e4 F ê 1 ð 
69. Atau apakah kamu merasa aman A A rin y . T. 
daripada (Allah) kembalikan kamu pa- 7*7 ol a 
danya sekali lagi ,lalu Ia kirim atas KC Az f w 3. AN, C3 ata A A 


kamu pembinasa dari angin, kemudian 


Ia tenggelamkan kamu lantaran keku- (7, LX TEk Ee D 


furan kamu, kemudian kamu tidak F > x f 
mendapat penolong buat melawan Ka- E ag J 4 KITA: OP ng La SAS 


mi di tentang itu? 1828) 
F3 
aan, 
ae 





1894) Hamba-hamba-Ku: Hamba-hambaKu yang ta'at. 

1895) Mencari rezeki. 

1896) Pelupa-budi: Tidak menerima kasih. 

1897) Sesudah kamu selamat ke darat, kamu tidak perdulikan Allah lagi. 
Apakah kamu rasa — sesudah kamu di darat — tidak bisa Allah balikkan sebagian 
daripada bumi buat menimpa kamu? Atau apakah kamu merasa Allah tidak akan 
bisa kirim angin yang kencang buat membinasakan kamu, yang sesudah itu kamu 
tidak akan dapat penolong untuk menyelamatkan diri-diri kamu. 

1898) Apakah kamu tidak khawatir Tuhan akan kembalikan kamu ke laut 


(Bersambung di halaman 543) 


542 


Juz' ke 15 (ANAK-ANAK an) Surah ke 17 





A g IAr 
TO. Dan sesungguhnya Kami telah é A Sa Ra is v 
muliakan anak-anak Adam, dan Kami AP 3 AN 
telah beri kendaraan bagi mereka di AN, alang 

darat dan di laut, dan Kami telah beri 9. 
rezeki kepada mereka dari yang baik- bengis SL) 
baik, dan Kami telah lebihkan mereka PER 

sungguh-sungguh dari kebanyakan Eng EA a33 


(makhluk) vang telah Kami jadikan. : y A ag 


| Na 5 

. : ek S òs ye, 

71. Ingatlah hari yang Kami akan 3 Ah ui TAG vi 
panggil tiap-tiap manusia dengan F3 ri pss ya 
(nama) imam'*??) mereka: maka ba- 4 AS 7 SG $ Gor 7 
rangsiapa diberikan kitabnya di tangan “ “ 2 y 

kanannya, mereka akan baca kitab Y Pp + Aa Z A SA tA, 
mereka. 1°00) dan mereka tidak aa na Tana pr 
zhalimi sedikit jua pun. SA AH SAs 


12. Dan barangsiapa adalah di (du- Ad oa US 53 vr 
nia) ini buta, maka di Akhirat (juga) ia 


7 Pa 
buta dan lebih sesat perjalanannya. Ha 9 FARY Pe 
1901) | s 
73. Dan sesungguh a hampir mere- CAET Pa 
dn fitnahkanmu 502) tentang apa SERANG 


YSS) Kami telah wahyukan i Bose RTT | 
) supaya engkau ada-adakan yang s jai) SS Ata 2 <$ i 


do 1904) atas (nama) Kami, dan d 


lalu Ia kirim angin pembinasa yang keras, lantas Ia tenggelamkan kamu dengan se- 
bab kekufuran kamu, kemudian kamu tidak akan dapat pembantu buat melepas- 
kan 'adzab itu? 

1899) Kitab agama dinamakan imam. Nabi masing-masing juga disebut imam. 

Pada hari Kiamat, akan dipanggil: "Hai ummat Taurat,” umpamanya, "terima- 
lah kitab perhitungan. 'amal kamu.’ 

1900) Ya'ni, mereka akan baca dengan gembira. 
| 1901) Barangsiapa buta dari agama Allah di dunia maka ja akani buta dari 

rahmat Allah di Akhirat, bahkan disiksa dia. 

1902) Fitnahkanmu: Gelincirkan mu. 

1903) Ada sebagian dari pada kaum 'Arab suka masuk Islam dengan syarat 
bahwa nabi. Muhammad bolehkan bagi mereka, itu dan ini, hilangkan kewajiban 
itu dan ini; permintaan mana menyalahi wahyu yang Allah telah turunkan kepada- 
nya. | 

1904) Ya'ni, ada-adakan hukum yang lain dari wahyu Allah, lalu katakan 
dari Allah. 


543 


Surah ke 17 BANI-ISRAIL Juz’ ke 15 





I, é 
. kalau sudah begitu mereka akan jadi- ~% AERES IEN PRERE PAN SAY: 


1905 
kanmu kawan. ) pena 2 


| $ MN 
74. Dan jika tidak Kami tetapkarimu, — SBI Perah Í F a yt 
niscaya hampirlah engkau cenderung 


+e . è 
sedikit kepada mereka. '?”5) KA AS iA f G 
á g . e Pj yaa 
75. Kalau begitu, niscaya Kami akan SUP Is. 2) K x Vô 
rasakan kepadamu dua kali ganda (ke- Aii sate. 3 
susahan) hidup, dan dua kali ganda $ Yi RE: Sea 


(kesusahan) mati, kemudian engkau ti- X 7 mar i 

dak herit penolong terhadap 0. 4 Var 
. 2 f P 

76. Dan sesungguhnya hampir mere- 19: j AR og v1 


ka hendak halau-mu dari bumi (Mak- 
02 $4? 


kah) untuk mengeluarkanmu daripa- | KO 
danya; dan kalau begitu mereka tidak MPa ORA Ga 


akan tinggal sesudah Ba ATEN: w n $Í EN VES “Leg 


melainkan sebentar, 


77. (Begitulah) keadaan orang-orang 3 SC ‘y AIS pa ” DAN. NY 
yang Kami telah utus sebelum-mu dari 


dg 
rasul-rasul Kami; dan engkau tidak da- Ker IP 2 Sa 
, $ P 
pati perubahan bagi ketetapan Kami. , a 
1909 | 4, ; 
) 3 ve 4 
JJ £ 4 


78. Hendaklah engkau dirikan sem- Tg 
bahyang di waktu gelincir matahari pini Nfa) 3 Padi 


- sampai kelam malam, '!?!9) dan (diri- A AN f rT i Eh 
kanlah) sembahyang Subuh, karena se- Gee JI 
sungguhnya sembahyang Subuh itu, .. 


disaksikan '”!1) EN SA GL Si 


1905) Mereka berjanji, bahwa kalau engkau turut kemauan mereka, niscaya 
mereka jadi sahabatmu. 

1906) Lantaran tabi'at manusia memang mau mengalah sedikit asal terlihat 
baginya manfa'at yang lebih besar, padahal kehendak Allah ada lain. 

1907) “Yaitu tak dapat pembantu buat melawan Kami atau menolak apa yang 
Kami rasakan kepadamu. 
1908) Karena Kami akan kalahkan mereka dan tundukkan negeri itu kepada- 
mu, 3 
1909) Maksudnya, cara yang ada dahulu, ada juga sekarang, tidak berubah. 
1910) Ya'ni antara gelincir matahari dan malam. : 
1911) Oleh malaikat lantaran pentingnya. 


544 


-7 
— 


Juz’ ke 15 (ANAK—ANAK ISRAIL) Surah ke 17 


Bg ° Pi z 
79. Dan di sebagian waktu malam, Amd DAYA ah VA 
hendaklah engkau sembahyang Tahaj- agan 1 
jud, sebagai sembahyang sunnat un- Gg f Pa aa 





tukmu, supaya Tuhanmu akan bang- $ eJ an 
kitkanmu di satu tempat yang terpuji. 13 pa Wala Sat: 
1912 ) ” 


21 "Ja ? < ad f es 
80.. Dan berdo'alah: ”Hai Tuhanku! aan Pes A 
masukkan daku dengan cara yang baik 


dan keluarkan daku dengan cara yang PA AAA Jane 

baik: 1913) dan jadikanlah bagiku di yg au ar Te tali 

sisiMu, satu keterangan yang meno- Kar 

long. !? 14) pi n 
eg Let LG 

81. Dan katakanlah: '"Telah datang Aj 9 BKI NM 

kebenaran dan telah lenyap kesalahan; P 

sesungguhnya adalah kesalahan itu di- (5 3.0 KAA YI Hei 

lenyapkan.” 189 

82. Dan Kami turunkan dari Qur'an Gada AY 


itu 1915) sesuatu yang jadi penawar fao 

dan rahmat bagi Mu'minin, tetapi ti- kn dang Haag 
dak menambahkan (bagi) orang-orang LL P Ar K 
zhalim itu melainkan kerugian. A 


83. Dan apabila Kami beri ni'mat ke- "r ETH j Ay 
pada manusia, berpalinglah ia, dan ia 
jauhkan dirinya; dan apabila kejahat- EAH raat, A53 Du Per 
an mengenai dia, adalah ia orang yang 


J 
sangat berputus asa. uh t 5 56K” AFEN 


ep Ss. e) 
84. Katakanlah: “Tiap-tiap orang Pa EN Gebh Ar 
beramal menurut tabiatnya, tetapi Tu- 7. 24 K KA 


han kamu lebih mengetahui siapa yang CETERA 


lebih terpimpin perjalanannya.” 


1912) Yaitu satu derajat yang dikhususkan untuk jadi ganjaran bagi -7 
yang malam. 

1913) Maksudnya, jadikaņlah aku masuk dalam sesuatu urusan dengan cara 
yang baik, dan keluar dari padanya dengan mendapat kejayaan. 

1914) Buat keperluan tabiigh Agama. 

1915) Ya'ni, dari Qur'an yang di-Al-Lauhil- Mahfuzh itu Kami turunkan ke- 
padamu beberapa Ayat yang mana jadi penawar dan rahmat begi kaum Mu'minin 
yang sejumlahnya Kami namakan @ur'an juga. 


545 


Surah ke 17 BANI-ISRAIL E Juz’ ke 15 





85. Dan mereka akan bertanya kepa- IA Ls xe 
damu tentang ruh. 1916) Katakanlah: 4 

”Ruh itu urusan Tuhanku; dan kamu LA; DA A IENE 
tidak diberi ilmu melainkan sedikit.” APE, Si t f 2 030.03 


Aa, E VA eka) 
| s IL p9 P 
86. Dan jika Kami mau, niscaya Ka- Ha a 3 j 5 Aq 


mi akan hilangkan apa yang Kami te- 


4 12? 7 PA 
lah wahyukan kepadamu, kemudian LA A y ) (7 1g y SN 
engkau tidak akan dapat penolong 7 


4 
tentang itu, terhadap Kami. '?!7) PAP A EAT $ Ni 
as du hp 


| FS 
87. Tetapi satu rahmat dari Tuhan- | EN Mp Y a A AV 
mu; 1918) sesungguhnya kurnia-Nya 


PA f Pa, 
atasmu adalah besar. ya UP S6 +o E 


88. Katakanlah: ”Jika berkumpul Joyi .. 225 LI J5 AA 
manusia dan jin buat membikin seper- 4 


2 
ti Qur'an ini, mereka tidak akan bisa Lb Kan Sa 2 


membikinnya, walau sebagian dari . 

mereka jadi pembantu bagi sebagian, KI; 9 Ke CS os 

nya. 20,2 "E E E 
Drala pian 


89. Dan sesungguhnya Kami telah 1: TELA 
ulang-ulangkan bagi manusia di dalam ja Jo Aa D. 


Qur'an ini, tiap-tiap perumpamaan, í 2 
1919) tetapi kebanyakan manusia eng- tS Sa - AK HL o 1 


gan, kecuali kekufuran. g? SS. 
n 
90. Dan' mereka berkata: "Kami ti- £“ fr s &, 
dak akan percaya kepadamu, sehingga SAS x rent 4 
engkau pancarkan bagi kami mata air sd. 
dari bumi.” ERR Ga 


1916) Kalau mereka bertanya, bagaimana kejadian ruh, maka jawablah bah- 
wa yang demikian itu urusan Allah. 

1917) Engkau tidak akan dapat penolong yang bisa mengembalikan wahyu 
yang Kami hilangkan dari dada dan tulisan itu. 


1918) Lantaran rahmat dari Tuhanmu, maka Ia tidak hapuskan wahyuNya 
daripadamu. 


1919) Ya'ni semua pelajaran dan peringatan. 


546 


Juz ke 15 (ANAK—ANAK ISRAIL) Surah ke 17 


2 221 
91, ”Atau (sehingga) engkau mempu- peak ASN 
nyai kebun dari kurma dan anggur, : a 
lalu engkau mengalirkan sungai-sungai IMEI E ETE Á j x 


A E: 


di celah-celahnya dengan terpancar.” Ds f 5 
92. "Atau (sehingga) engkau gugur- F “$ pr AA ; K ar 


kan langit, sebagaimana engkau kata- na Saja 
kan, 1920) atas kami, dengan berke- SG, Tere ena f 
ping-keping, atau (sehingga) engkau aZ 

bawa Allah dan malaikat berhadapan.’ ILs a$ sad f 


1921 

S 
93. "Atau (sehingga) engkau mempu- Naa” Teng t 25 Kar | 
nyai satu rumah dari emas, atau (se- , D 


hingga) engkau naik ke atas langit, dan AM i GAT | a3’ 
kami tidak akan percaya kepada ke- 01 TEET A 


naikanmu sebelum engkau turunkan {5° 12 c Ja 
atas kami sebuah kitab yang dapat ka- “ aa Kap GA 
o J 


mi membacanya.” Katakanlah: "Maha *Y - 47 MIA 
Suci Tuhanku! bukankah aku ini, ti “Arou os KOES 


dak lain melainkan seorang manusia . TPE 

yang diutus?” 1?22) ý, CASN AE 
94. Tidak ada yang mencegah manu- | Ala Ba EERE 

sia buat beriman tatkala datang kepa- p 220 RAS peg s at 


da mereka petunjuk, kecuali perkata- 
an mereka: "Apakah Allah telah me- KE TOAS NT G BA) 


ngutus seorang manusia (sebagai) ra- 09, ge, IN 
sul?” 1923) YNA LN Sial 
95. Katakanlah: “Kalau ada di bumi gas 
a À » ) 
malaikat yang berjalan-jalan (sebagai) KTI Io JH 40 


penduduknya, niscaya Kami turunkan ut cat gom Ubah ó 0307 
(juga) atas mereka dari langit seorang A PA Hg 
malak sebagai utusan.” Y “KI 4 Av Ha Sa 


1920) Maksudnya sebagaimana Tuhanmu ada berkata, bahwa Ia bisa gugur- 

kan langit dengan berkeping-keping (ayat 9, surah Saba'). 

1921) Tunjukkanlah Allah dan malaikat buat kami lihat dengan mata kepala 
dan kami buktikan. 

1922) Aku tidak berkuasa mengabulkan permintaan kamu kalau Allah tidak 
kehendaki, karena aku ini hanya seorang suruhan. 

1923) Ya'ni, tidak bisa jadi Allah utus manusia sebagai rasul. Jadi, anggapan 
mereka yang demikianlah mencegah dan menghalangi mereka daripada beriman. 


547 


Surah ke 17 O BANI-ISRAIL: Juz ke 15 


K èr PEA E 
96. Katakanlah: “Cukuplah Allah se- E aiea q1 


bagai saksi antaraku dan antara kamu; 7 P z It, è P 
sesungguhnya adalah Ja mengetahui a o okue Ob as 45 
(dan) melihat (hal-hal) hamba-hamba- Af e 
Nya. E n : Tp 
2 CEF A MR 

. 97. Dan barangsiapa Allah pimpin, PAP ya AD Ag at AV 
maka ja itu terpimpin; dan barang- , 84 044 E: KE ser: Ka San P 
siapa Ia sesatkan, maka engkau tidak sg 
akan dapati bagi mereka penolong-pe- , Ma 0 0,0 j iya 24 


nolong selain dari Dia; dan Kami akan as) aA aan du TEIS. 


kumpulkan mereka pada hari Kiamat ° 


elh z 
(dengan diseret) atas muka mereka, |% Di 
hal keadaan mereka buta, bisu dan tuli A Vas ALA s% 


tempat tinggal mereka, ialah jahan- ed ge 073 Sal! A 2 KU 
nam; tiap-tiap kali ia padam, Kami e REA E 

tambahkan atas mereka api yang T P 
berjulang-julang. SP 


OS 3g s22 
98. Yang demikian itu, balasan bagi 19 Ds Pe 3 aa SA 
mereka, lantaran mereka tidak perca- , 


ya kepada ayat-ayat Kami, dan me- LS ng CL 
reka berkata: "Apakah kalau kita su- I ogos? 


dah jadi tulang dan remuk, kita akan EAA GA ÉSA 
dibangkitkan sebagai satu kejadian T 
yang baru?” AAS 


99. Dan tidak mereka perhatikan, Si ES 44 
bahwa Allah Yang membikin langit ç 5 Sk 

dan bumi, berkuasa membikin seperti SÓ NG Be 
mereka, dan Ia adakan bagi mereka „277 PED 


ajal yang tidak syak padanya? Tetapi AN 4 AERA CAE ” 


orang-orang zhalim itu enggan, kecuali ,.» 4 .,”, 


kekufuran. PAN Wii 3d H 4.3 Pe NN 


aro 


100. Katakanlah: "Jikalau kamu me- KIS PARI, 4 i 5 
miliki perbendaharaan rahmat Tuhan- S3 (Vera Is. 


ku, !924) niscaya kamu tahan dia, * Z X Serg 


1924) Ya'ni, kalau diandaikan kamu memegang Sapa doi nisca- 
ya kamu berlaku bakhil, lantaran takut habis. 


548 


Juz' ke 15 (ANAK—ANAK ISRAIL) Surah ke 17 


lantaran takut (habis dengan) dibelan- LAN A CEEA 1,8 £ A 
jakan, karena adalah manusia itu ba- 


1 $ aas s 

khil. v KJE 
er PETE, KA 

101. Dan sesungguhnya Kami telah PALA San | wA 


berikan kepada Musa sembilan tanda » 3 a 
yang terang-terang; !”?5) Maka tanya- 2 ea il SA LS 


lah kepada Bani Israil tatkala ja datang Jaye: SP 21. j , 
kepada mereka, lalu Fir'aun berkata & 3 ERA aJ Jas 
kepadanya "Sesungguhnya aku sangka ek san 2 p 
a Musa! seorang yang mas- KE Y | 


102. Ia berkata: “Sesungguhnya eng Ag ea 4 2 2 ah 
5 « T . .. LI .. Y 
kau telah ketahui, bahwa tidak menu- A 1 a aó , 


runkan tanda-tanda itu, melainkan Tu- Yi: MN | 
han bagi langit dan bumi sebagai pene- GA 2 an 
rangan-penerangan dan sesungguhnya: y 

aku yakin, hai Fir'aun! engkau akan | $ selang BIA 
binasa.” Kakan, 


103. Maka ia mau keluarkan mereka La BI 51 AN IK 
1927) dari bumi itu, lalu Kami teng- 15 EN 


DATA 


gelamkan dia dan orang yang bersa- RDA ym 9 Aa SN 
ma-sama dia semua '!?** 22. 


104. Dan Kami berkata sesudah itu, erp ni 
kepada Bani Israil: "Tinggallah di ne- A re A; 


geri itu; hingga apabila datang perjan- 1919 4, VNESE 
jian Akhirat, Kami akan bangkitkan É AS dum 


kau dengan keadaan bercampur.” V Ti sa) Sa > SANG 
105. Dengan (berisi) kebenaranlah Ka- Ey tr big vo 


1925) Menurut riwayat sahabat, tanda-tanda itu ialah tongkat saktinya, ta- 
ngannya yang jadi putih di waktu beradu dengan ahli-ahli sihir di hadapan Fir'aun, 
hilang kegagapannya, membelah laut buat dijalaninya, taufan, bahaya belalang, 
kutu, kodok dan darah. 

1926) Mashur itu artinya, yang disihir oleh orang lain, yang diberi ilmu sihir 
yang pandai sihir. 

1927) Fir'aun hendak keluarkan Musa dan pengikut-pengikutnya. 

1928) Nabi Musa isyaratkan atau pukulkan tongkatnya di laut, lalu terbelah 
ia dan kering bu: dijalani. Di waktu nabi Musa dan pengikutnya menyeberang di 
kejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Ketika tentara Fir'aun sampai di tengah-tengah, 
dalangtah air menutup, maka habislah mereka binasa. 


549 


Surah ke 17 BANI-ISRAIL Juz’ ke 15 





a a 7 OP pr It, 
mi turunkan dia, 1°???) dan dengan USAI Ce | 2015 
(membawa) kebenaranlah ia turun, a 
dan tidak Kami utusmu melainkan se- jan . Sf 


bagai penggemar dan pengancam. 


106. Dan Qur'an itu, Kami pecah-pe- f 
cahkan dia, !??0) supaya engkau ba- 0 E A Z 


cakan dia kepada manusia dengan sa- 


bar dan Kami turunkan dia dengan VUBE 
be ae Y 
rangsur-angsur. 


4 ad PM, agt o3 
107. Katakanlah: "Percayalah kepada- S lg Sa alao 12 ACHAD 
nya atau janganlah kamu percaya; 
1931) sesungguhnya orang-orang yang 1S PA Gi k i Ms AEAN 
diberi ilmu sebelumnya, '?** ) apabila Pa 3 PI 


dibacakan dia kepada mereka, mereka |.) 4 Er UO AEA 
tundukkan muka mereka sambil ber- g J$ 


ag 


Pa 


sujud. P 
A Pa Ban Pera 
108. Dan mereka berkata: "Maha Suci RSI Lay LJ E ia sg VA. 
Tuhan kami! sesungguhnya perjanjian Pa | 
Tuhan kami, akan diluluskan.” !?3 OREJA La tea 
an diluluskan ) y Ba La 


109. Dan mereka tundukkan muka w NT KE Dah a 
mereka sambil menangis, dan mereka 


20171. P 
bertambah khusyu”. Agil an ae 


110. Katakanlah: ”Serulah Allah atau | SI K Adi A 
3 iye 
serulah Ar-Rahman; 1°34) dengan apa , 2 Ng 3 aA 


saja kamu seru Dia, maka Ia mempu- Ag PAS Gi a Egi 


1929) Yaitu Qur'an. 

1930) Allah turunkan dia dengan terpecah-pecah, tidak tersusun, lantaran tu- 
runnya itu biasanya di waktu ada kepentingan. 

1931) Maksudnya, maupun kamu, orang- orang musyrikin, pereaya ataupun 
tidak percaya, itu urusan kamu. | 

1932) Yaitu Ahlul-Kitab yang sebelum datang Qur'an yang tahu bahasa Arah 
dan ikhlas. | | 

1933) Apa-apa yang dijanjikan oleh Tuhan terhadap orang-orang yang tidak 
mau percaya itu akan dilakukan. 

1934) Sebagian dari kaum musyrikin berkata: "Mengapa Muhammad mela- 
rang kita sekutukan Tuhan, padahal ia sendiri panggil Allah Rahman dan lain-lain: 
nya?" Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa Allah, Rahman Rahim, 
dan lain-lainnya itu nama-nama bagi Allah, Dzat yang satu. 


550 


Juz ke 15 (ANAK—ANAK ISRAIL) Surah ke 17 


z z a p : a r 8 , J PL 
nyai nama-nama yang baik-baik; dan 2 Tp 24 ti II 
janganlah engkau keraskan (bacaan) i 35 D Hi 2 y 
sembahyangmu dan janganlah engkau a. ii 3 BY A HM | 
perlahankan dia, tetapi carilah satu "tai 3 w As 3 P 


: . 1935 7 3 2 \ sep 
jalan antara itu.” ) SA LINI 
.. pr AKU 
7 1 2 è p Fd 


s e p 
111. Dan katakanlah: “Sekalian puji- e— $ il abadga W 
an kepunyaan Allah Yang tidak mem- $, P E a 
punyai anak dan tidak ada bagi-Nya AL ENYA m 9g AA 
sekutu dalam kerajaan(Nya): dan ti- F Seha 2 je 
dak ada bagi-Nya penolong lantaran Sau | ge y DCA 
kelemahan: '*3?*) dan muliakanlah “ " EEDS TE 
Dia dengan sungguh-sungguh.” | 50 par Jaji 
a . y P. 





1935) Ya'ni, bacalah dengan suara yang pertengahan, sekira-kira bisa dide- 
ngar oleh ma'mummu. | 

1936) Artinya, Allah tidak lemah; lantaran itu tidak Ia perlu kepada peno- 
long atau pembantu buat menutupi kelemahan itu. 


— 90000000000 — 


551 


Surah ke 18 AL-KAHF 


Juz' ke 15 





Ib HNS di - 
" € í Y t 


AL — KAHF 


(GUA) 


Surah ke 18 ; 110 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 
nyayang. | 


1. Sekalian pujian kepunyaan Allah 
Yang telah turunkan atas hamba-Nya e 
Kitab itu, dan Ia tidak adakan pada- 
nya kebengkokan, 


2, Keadaannya “lurus, supaya ia 
1937) ancam (manusia) dengan satu 
adzab dari sisi-Nya yang sangat (pe- 
dih), dan supaya ia gemarkan Mu’ 
minin yang mengerjakan amal-amal 
shalih, bahwa adalah bagi mereka ba- 
lasan yang baik, 

3. Hal keadaan mereka tinggal vada: 
nya 1938) selama-lamanya. 


4. Dan supaya ia ancam orang-orang 
yang berkata: "Allah mempunyai 
anak.” | 

5. Mereka tidak mempunyai ilmu 
“ditentang itu dan tidak (pula) bapa- 
bapa mereka, besar (urusan) kalimah 
yang keluar dari mulut-mulut mereka, 
mereka tidak berkata melainkan dusta. 





EIET 
Kga 9 
PA IA GAS o sa 
A 

Kak Sasa 3 Y 


-. pp 
ae Dodi 2 Ja? 


Wen EN Road Ga 
Heng 
Kai parn 

, Aaa s r 
CE a i 
APE 


ANN ek ea Oo 
HAH AOA 
IARE 


1937) Supaya ia : Supaya nabi Muhammad. 
1938) Ya'ni, tinggal dalam surga yang jadi balasan bagi amal-amal yang shalih 
itu, | 


552 


Juz' ke 15 (GUA) | Surah ke 18 





P s 23 $ hyr 
6. Bisa jadi engkau akan binasakan gé SN US ` 
dirimu, dengan duka cita, lantaran A i E Pira Zi: 


perbuatan-perbuatan mereka, jika me- RA Ap 23 Ah 


reka tidak mau percaya kepada omong- 


an Qur'an ini. úi Srei 
7. Sesungguhnya Kami telah jadikan EAE 

apa ept ada di bumi sebagai Dean : HI |A VURE) v 
an baginya, !?2?) karena Kami hen- Z Jie ka Ńí 4. Pe. 
dak memberi percobaan kepada mere- DS Aha hn p 
ka: siapakah dari antara mereka yang by 
baik 'amalnya?! Nat 

” oJ IP 


8. Dan sesungguhnya Kami akan uL Sé A 
jadikan apa yang ada padanya se- 833 4 

bagai tanah yang rata. 1940 ; na 
ag yang ) pan kana 


pg ay z 
9. Apakah engkau sangka, bahwa Slee! E (A n Pe Sal a 
ash-habul-kahfi dan ar-ragim '?4!) itu ` 


JD anhs A 
(saja) sebagian dari tanda-tanda Kami al oi AA 


yang ajaib? 


81, IS yo pet 
10. Ingatlah tatkala orang-orang mu- HN AG ya, 
da itu pergi ke gua, lalu mereka ber- ,” SA Fe s2 y °A 
do'a: "Hai Tuhan kami! berilah rah- kam, La oal Lzy 
mat kepada kami dari sisi-Mu, dan se- j Ap Jri 
diakanlah petunjuk bagi kami da- EMY PERASA 


lam urusan kami.” 


1939) Baginya: Bagi bumi. 

1940) Yaitu apabila datang hari Kiamat. 

1941) Ash-habul-kahfi itu artinya, orang-orang gua atau orang-orang yang 
masuk gua. Ash-habur-Ragim itu artinya, orang-orang yang tertulis namanya. 

Ash-habul-Kahfi dan Ragim itu sama orang-orangnya, cuma dikatakan Ash- 
habul-Kahfi, lantaran memandang masuknya mereka ke dalam gua, dan dikatakan 
Ash-habur-Ragim lantaran melihat nama-nama mereka yang mereka tulis di 
luar gua ketika mereka masuk padanya. 

Menurut riwayat, bahwa Ash-habul-Kahfi itu beberapa anak muda beragama 
Injil sebenarnya yang lari dari negeri yang mereka teraniaya. Setelah mereka ma- 
suk di gua itu Allah beri mereka ngantuk dan mereka tidur padanya 309 tahun, se- 
bagaimana akan datang hikayatnya. Dalam masa yang begitu panjang tidak rusak 
badan-badan mereka. 
| Maka kata Tuhan: "Ini bukan satu tanda kekuasaan Kami yang penting karena 

ada lain-lain lagi yang lebih penting.” 


s 


Surah ke 18 AL -KAHF | Juz' ke 15 





| tep 
11. Maka Kami adakan atas kuping- BA EWY Uras 1 
kuping mereka (tutupan) di dalam gua 
itu beberapa tahun (lamanya). '?”2) 


App 7 
IIS A | 


o2 je 


Pa , 
12. Kemudian Kami bangunkan me- A'e 1 Ac Pi Nk Lis) Ja Y 


reka untuk Kami buktikan siapa, dari 


antara dua golongan itu, yang lebih HAI | 
bisa Menghitung masa mereka tinggal. Ya Ul anlo KA 
1943 Ke P P 

13. Kami menceriterakan kepadamu Pena Lg 
1944) khabar mereka dengan benar; ', „n, espi pOr ga 
sesungguhnya mereka itu orang-orang ad Ia a SL 
muda yang beriman kepada Tuhan 1 -7 - 23 

mereka dan Kami tambah bagi mereka cc Ia B3 3’ PY 
petunjuk. 


PE 
Pai r Un 


14. Dan Kami kuatkan hati-hati me- e it 
reka dengan kesabaran, tatkala mereka Jaten a 


berdiri, '***) lalu mereka berkata: 4 ng 
"Tuhan kami, Pengurus bagi langit- 2 ag ng Ker 


langit dan bumi, kami tidak akan seru Pp Ja. , ora 

Tuhan selain dari Dia, karena kalau A PA ISA v2 "Yi 

ro er 
» 1946 org Ta e, 

a lan da ba H NA sa 

Tn ega yg EUD ta 

kah tidak Agan Pepes nga? PAS ya ah 


pada orang yang mengada-adakan dus- “ 


ta atas nama Allah?” 1947) : Bs AN eS! 


1942) Adakan tutupan atas kuping-kuping itu maksudnya, membikin tidur., 

1943) Orang-orang yang masuk gua itu Kami bangkitkan supaya mereka Dber- 
selisihan dan akhirnya imengetahui berapa lamaı mereka telah diam dalam gua 
itu, sebagaimana diterangkan oleh ayat ke 19 

1944) Kepadamu: Kepada Muhammad. 

1945) Ya'ni, tatkala mereka berdiri di hadapan raja yang memaksa mercka 
mesti menyembah berhala. : 

1946) Mereka itu: Mereka yang menyembah berhala itu. 

1947) Penyembah berhala itu dikatakan orang yang mengadakan dusta ulas 
nama Allah, lantaran penyembahan berhala itu sudah tentu satu ibadat, sedang 
ibadat itu mestinya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak perintah, tetapi mereka kerja- 
kan, berarti mereka berkata : Tuhan perintah demikian. 


554 


Juz' ke 15 (GUA) Surah ke 18 
Send, 


16. Dan: Se ” Jika kamu tinggal- Hen - aa 11 


kan mereka dan apa-apa yang mereka p 4 a 
sembah — melainkan Allah — maka = ER 9, 


. . a sî e u 
pergilah ke gua itu, niscaya Tuhan E SEY a 


kamu akan berikan kepada kamu dari 





e2 “8211, 


rahmat-Nya, dan niscaya Ia sediakan Lu yi SA 
bagi kamu satu jalan yang gampang A , . J 

buat urusan kamu.” Gas Pee 

| ge z Apg 

17. Dan engkau akan lihat matahari sea Mo EnS W 
apabila ia terbit, condong dari gua me- PEETA- 
reka di sebelah kanan: dan apabila ia Ad Sss. Z a 
terbenam, ia tinggalkan mereka di se- ” 3403 7 PPP 


belah kiri, '999) sedang mereka ada IS ai EASY 
di tempat yang luas daripadanya; yang , di JI MET AN PETI AP 
demikian itu setengah dari tanda-tan- Sa A5 hn o peng 23 


da Allah: '?50) barangsiapa Allah , »- 23. ,,, Te 

š , i . Sa | A S - | : 
pimpin, maka adalah ia orang yang di Mau AD FAN uUi 
jalan lurus; dan barangsiapa Allah se- Fe: 5 3 3 3 žij 
satkan, maka engkau tidak akan a KE E ia AT AA 
penolong yang menunjukkan (jalan) PAN £ , 
baginya. na Da 


18. Dan engkau sangka mereka sadar, (eka 
padahal mereka tidur, dan Kami balik- 


balikkan mereka ke sebelah kanan dan AJI asi TE A 


ke sebelah kiri, sedang anjing mereka 2, 


033 
membentangkan dua kaki depannya di dam Ag K3 JAN AEF 
pintu gua; jika engkau lihat mereka, 


niscaya engkau akan berpaling dari .- 3 
ya eng paling SSP sin KENA, 


mereka sambil tari, dan niscaya eng- 


kau akan dipenuhi dengan ketakutan Ke ay s, ESj asa 


tentang (keadaan) mereka. 


1948) Dari kalimah: “Jika” sampai habis Ayal ini, adalah perkataan Tuhan 


kepada Ash-habul-Kah fi, dengan jalan ilham, mimpi, wahyu, atau dengan peranta- 
raan malaikat, | 
1919) Cahaya matahari tidak mengenai mereka, hanya matahari mengenai 


kanan-kirinya yua. 
1950) Hal mereka masuk pua dan tinggal heyitu lama di situ, adalah sebagian 
daripada tanda-tanda kekuasaan Allah yang menyalahi biasa. 


555 


Surah ke 18 AL-KAHF Juz ke15 





| 3, Oi e? FF A 
19. Dan demikfaniah Kami bangun: a A dea PIF A 


kan mereka, supaya mereka bertanya- ERREP 


an antara mereka. Salah seorang dari as : I Sat 
mereka bertanya: 1°51) "berapa (la- i NOE 


makah) kamu tinggal?” Mereka jawab: A A 
”Kita tinggal satu hari atau setengah BII LAN us CRINE 
hari.” !?52) Berkata mereka: 1953) “A... ETET IT 


i as gn r 
”Tuhan kamu lebih mengetahui, bera- aaa Ka 
pa lama kamu tinggal.” !?54) Utuslah , AA 
salah seorang dari antara kamu 1°55) A a t Sar Sai 
dengan (uang) perak kamu ini ke kota. Ino Po, ag 
dan hendaklah ia periksa, siapa dari si BUSA Gi h 


antara (penduduk) kota itu yang ma- . PE D 
kanannya lebih baik, maka hendaklah $5 5 aÈ , CEMER : AA r 

ia bawakan untuk kamu sedikit ma- 3 bi Az 
kanan daripadanya, !?56) dan hen- r 1 az S 
daklah ia berlaku lemah lembut dan 


janganlah ia sadarkan siapa pun di ten- 


tang kamu.” 1257) TEE 2 Ig In 3 GE 

20. ”(Karena) sesungguhnya jika me- pe Aas ce! y. 
reka mengetahui kamu, niscaya mere- J bess 

ka akan rejam kamu atau mereka akan EE 2 03142, 
kembalikan kamu ke dalam agama me- er —3 2 e Aga San 
reka: '?*5) dan Kamu tidak akan ber- pat $ 


07 
bahagia selama-lamanya.” KHS NA pene 
21. Dan demikianlah kami tunjukkan LG £ 
Ai FA 1 53 Y) 


mereka (kepada manusia), !? $? ) supa- 
ya mereka mengetahui, bahwa perjan- < 1 , PETEA A 
jian Allah itu benar, dan bahwa hari DA Tenaga Para 


Kiamat itu, tidak ada syak P NG Ca , 7, 
(ada)-nya. '?**) Ingatlah, tatkala me- bagea An sa Aa 
reka berbantahan antara mereka ten- 

tang urusan mereka (yang di gua itu), 


1951) Seorang dari vang tidur di gua itu bertanya kepada yang lain. 

1023) Kita di dalam keadaan Udur sehari atau setengah hari, 

1953 Mereka yang merasa sudah tinggal lama di di dam gua itu berkata. 

1954 Allah lebih mengetahui berapa lama kita tidur dalam gua ini. 

1955 Maksudnya, suruhlah seorang dari kita di sini pergi ke kota. 

1956 Hendaklah ia periksa makanan yang baik dan belikan sedikit untuk 
kita. 
1957) Janganlah ia membikin siapa pun tabu bahwa kita ada di sini. 

1958) Maksudnya, jika penyembah-penyvembah berhala vang berkuasa di ne: 
geri ini tahu keadaan kita di sini, niscaya mereka rejam kita alau kembalikan kita 
ke agama mereka yang sesat itu, 

1959) Kami sebabkan manusia dapat tahu keadaan Ash habul-Kah fi. 

1960) Orang yang memperhatikan riwayat Ash-habul-KahIi itu tdak akan 
payah mempercayai hari Kiamat. 


556 


Juz’ ke 15 (GUA) Surah ke 18 
Ta idr San RO Goa EA 


lalu mereka '?8!) berkata : "Dirikan ai ENG YAN 


lah atas mereka itu satu pendirian. Tu- Dan aa 
han mereka lebih mengetahui tentang Pa : 
mereka.” '***) Berkata orang-orang 3 Pu a 


yang berkuasa atas urusan mereka: 


1963) "Sesungguhnya kami akan ada- SDA 
kan atas mereka satu tempat sembah- L s KA 
yang.” 1284) Ma ra 


P a PEZ 2 pa. 

22. Mereka akan berkata: '?°%5) egal iL AS 5 Ip pis Yr 
(Mereka) itu, sn tiga (orang) yang Ja a ai Pi LN 
keempatnya (ia anjing mereka,” er aA Gt ba K 
dan Debu dari) mereka berkata: pa nga at 
(Mereka itu) lima (orang), dan yang , 4, , Layu 
keenamnya (ialah) anjing mereka,” th ) gi g aa SA 
dengan sangka-sangkaan tentang urus- e #,pps,, . 
an ah. PoR? dan (sebagian dari) J à A > mg ten ed NN 
mereka berkata: (Mereka itu) tujuh 
(orang) dan yang kedelapannya, (ia- Sg "324 NA Ge Tana F 
lah) anjing mereka.” Katakanlah: prae AAN Velel 3 

8) "Tuhanku lebih mengetahui y 
tentang bilangan mereka. Tidak ada aia IA 
yang Saba an inilangan) me- | : g 
reka, melainkan sedikit.” Oleh karena 2 0... 
itu, janganlah engkau berbantahan Paten SLS pat 
tentang mereka. melainkan dengan Tek oo 
bantahan yang terang: dan janganlah Ami A 
engkau bertanya dari hal mereka ke- 
pada seorang pun dari mereka itu. 

) 


23. Dan janganlah engkau berkata Je E SNR rr 
tentang sesuatu (pekerjaan): "Aku YS a a ! 
akan kerjakan yang demikian itu, SA 
besok.” | 


1961) Orang-orang yang dapati Ash-habul-Kahfi sesudah Allah matikan itu, 
berbantahan, lalu sebagian dari mereka berkata kepada sebagian. 

1962) Tutuplah pintu gua ini dengan tembok supaya habis urusan ini, karena 
hal mereka yang sebenarnya hanya Allah yang tahu, 

1963) Orang-orang vang berkuasa di negeri itu berkata:................... 

1961) Yani, tempat itu kami hendak jadikan masjid. 

1965) Ahli Kitab yang datang kepada Nabi dan beromong-omong dari hal 
Ash-bhabul-Kah itu akan berkatar......... 

19606) Mereka itu : Mereka yang di gua itu, 

18967) Mereka omong Hu bukan dengan pengetahuan, hanya dengan sangka» 
AD SWIA, 

1965) Ika Muħammad. 

1969) Jangantah engkau bertanya hal Ash-habul-Kahfi itu kepada kaum Na- 
shara yang dalang kepadamu itu, 


557 


~ Surah ke 18 AL-KAHF Juz' ke 15 


24. Kecuali bahwa dikehendaki oleh 35 313 A Asad | yi ré 
Allah: !?7°) dan ingatlah akan Tuhan- 2 a 

mu, jika engkau lupa; dan katakanlah: E AP z ae EK al, 
“Mudah-mudahan Tuhanku akan me- AN Lai 1) 


« ` . . Lp rs 6, 
. mimpinku ke jalan yang lebih dekat 1 wae a 
kenyataannya daripada (jalan) ini.” Kay AA D 35 LA 


25. Dan mereka tinggal dalam gua Ah 1 ARIS ai 33 ro 


mereka tiga ratus tahun, dan mereka Sa Sa a 7 
tambah sembilan (lagi). 1971) tag AN $ Sen 1 


26. Katakanlah: "Allah lebih menge; 

tahui berapa lama mereka tinggi AI, pi TRE va 
Bagi-Nya-lah barang yang ghaib di la- F 

ngit-langit dan bumi. Alangkah terang sa uv syy D a 
pandangan-Nya ! dan alangkah jelas 5 33 
pendengaran-Nya! Tidak ada bagi me- a 3 pa 1 kai 
reka penjaga selain dari Dia, dan tidak D ng U7 sg er 2 
ada seorang pun yang Ia jadikan seku- A SL 

tu dalam hukum-Nya. 1°12) AT 2j 


27. Dan bacakanlah apa yang di ear AAST YV 


wahyukan kepadamu dari kitab Tuhan wgl Lg 
mu; tidak ada yang bisa mengubah ka- a IOI La ed 


linah-kalimah-Nya: dan engkau tidak Da P Js o p 
akan dapati tempat lari selain dari- du aaa L 
pada-Nya. 

GA AZ D a e 0 y TN 


28. Tahanlah dirimu bersama orang- 7. 
orang yang menyeru Tuhan mereka di 23 2 Dee 
waktu pagi dan petang (karena) meng- gi 0 Te L erro d Lha 
hendaki keridlaan Allah, dan jangan- pe IL Lo, 203.) 
lah dua matamu berpaling dari mereka BELA, g ABDI II Hm 3? 


(karena) menghendaki perhiasan peng- 14l ro folo? o, # 
hidupan yang rendah ini, dan jangan- Bi old Baris 

lah engkau turut orang yang Kami te- ə , 1G BA 

lah lalaikan hatinya dari mengingat 53 3 


= 1970) Janganlah engkau berkata: "Besok aku akan berbuat perkara itu atau 
ini,” kecuali dengan menyandarkan kepada kehendak Allah, yaitu dengan menga- 
takan kalimah “Jika dikehendaki oleh Allah,” 

1971) Ya'ni, mereka tinggal 300 tahun menurut bulan Syamsiyah dan tam- 
bah 9 tahun menurut bulan @Gamariyah. 

1972) HukumNya : KekuasaanNya. 


558 


Juz' ke 15 (GUA) . Surah ke 18 





I Jade 1 pn aa 
Kami dan ia menurutkan, hawa nafsu- SATA AAA ol, —& ge 
nya, karena adalah pekerjaannya mele- T 
wati batas. : | a 


29. Dan katakanlah: "Kebenaran itu Sa Ken ° asi 333 3. YA 
dari Tuhan kamu: maka barangsiapa af 0.0, IT 


2 a 
mau, bolehlah ia beriman; dan barang- AS ag S3 MET 


siapa mau, boleh ia tidak percaya.” i 
708 


Sesungguhnya Kami telah sediakan buat NY an i A 
bagi orang-orang yang zhalim itu api Na 
Pa 


neraka yang pagarnya itu meliputi me- ye a A bm 5 e Ap 
reka: dan jika mereka minta air, akan sah a 


diberikan kepada mereka air seperti & XS AN 


logam yang terlebur yang o 1 . WET 
nguskan muka mereka ; jelek se- LAN ata : boga 


kali minuman itu dan buruk Ba 
(api neraka itu) sebagai tempat duduk. 


berad 
S sa 
daat 


J Pa | 
30. Sesungguhnya orang-orang yang | pA 2 Eg € ERE ya 
beriman dan beramal shalih, sesung- 


. A , ` J1 2 p 
guhnya Kami tidak akan sia-siakan 8 - - e< Je.: yÉ Ú AT 
ganjaran orang yang memperbaiki PE aga Ne ag p 
s A o 
amalnya. y Aok i 


31, Mereka itu, bagi mereka (disedia- AES A 
| a Sa DO 1 ik 
kan) surga yang kekal, yang mengalir aa 72 


padanya beberapa sungai-sungal, di- A LI AA AS 
hiaskan mereka padanya dengan ge- P 

P. 
lang-gelang emas, dan mereka pakai P AA 
pakajan-pakaian hijau dari sutera yang , 2 EK 3 APP 
halus Uan sutera sulaman emas, sambil MA Pa s n5 EGEA 


bersandar atas tempat-tempat duduk Hala ngee |7 pe ma 
yang tinggi; baik sekali ganjaran itu, WE 2 PAN (Op Not 


dan bagus (surga itu) sebagai tempat 21:7 ` Sa sói s 5 AI tr 
duduk. “Gg 2209 


2 pod » 


1973 | 
32. Dan adakanlah bagi mereka J e ”) Had vi 2 31 vr 


1973) Bagi mereka: Bagi manusia. 


. 559 


Surah ke 18 AI-KAHF Juz' ke 15 





Pa, 
satu perumpamaan, (yaitu) dua laki- Sape na IN A 
laki yang Kami adakan bagi salah se- 


orang dari mereka dua kebun dari ang- , ) an A AW LI 
gur-anggur dan Kami kelilingi kedua 
kebun itu dengan pohon-pohon kurma PY 3. atas 

a 


dan Kami adakan di selang-selang dua- 
duanya itu tumbuh-tumbuhan. !?74) AII ag 


S 
ar 1 şe 
33. Kedua kebun itu, mendatang- UEI JAN rr 


kan hasilnya, dan ia tidak kurangi se- , 4: Kuna gann 

dikit pun daripadanya, !975) dan Ka- tu Nan 5 
mi pancarkan di celah-celah kedua 234 VES ' 
kebun itu dengan sungai. | PA, 

34. Dan adalah baginya buah, !?76) 

maka ia berkata kepada kawannya &- abah ve 
19771 — 

) — padahal ia sedang beromong- $ P J 
omong dengan dia —: "Aku orang Y PENA Si SIR $ 3 
yang lebih banyak hartanya daripada- TO 
mu dan lebih gagah pengikutnya.” | H 


35. Lalu ia masuk ke dalam kebun- 9 Sea 17 
nya, sedangkan ia berlaku zhalim ter- 3 ARA 55 8 


hadap dirinya, '978)ia berkata:!979) se KOBRE “5 5 MG Aa) 
"Aku tidak sangka kebun ini akan bi- JG 
| 


: 7 
nasa selama-lamanya. 2 CAR 
. 


, A t J5 
86. "Dan aku tidak percaya, bahwa 4 ° NONA RATA Lace 
Kiamat akan datang: dan jika (di- : AL boss saia. VA 


andaikan) aku akan dikembalikan ke- LA y owyr | J o 39 
pada Tuhanku, !°80) niscaya aku da- “4 EE Pa 
pati tempat kembali yang lebih baik AR 2e” 
dari ini.” | | Ketan Al Ar 


b 

1974) Di selang-selang antara pohon-pohon kurma dan anggur itu Kami ada- 
kan beberapa tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi manusia dan binatang-bina- 
tangnya, seperti sayur, rumput dan sebagainya. 

1975) Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya dan kedua kebun itu ti- 
dak mengurangi sedikit pun daripada hasilnya. 

1976) Si kafir yang diumpamakan ada mempunyai dua kebun itu ada mem- 
punyai-buah, yaitu hasil atau harta. 

1977) Berkata kepada kawannya yang Muslim. | 

1978) Ia masuk ke kebunnya dalam keadaan kufur dan takabur, karena 
orang yang kufur dan takabur itu berarti menzhalimi diri sendiri. 

1979) Ia berkata di dalam hatinya. 

1980) Ini berarti ia tidak percaya Tuhan, tidak percaya hari Kiamat, apa lagi 
pembalasannya. 


560 


Juz' ke 15 tuun; 


| sda D IALA 
37. Berkata kawannya kepadanya pa- o% A YLS EL v 


dahal ia sedang beromong-omong aa P i 
ngannya —: "Apakah. engkau tidak AN u 7 1 
percaya kepada Dzat yang telah men- TP a CUE GI 
jadikanmu dari tanah, kemudian dari VEG btb anf KA so 
air mani, kemudian Ia sempurnakan- SEGAR! lgan ai: y 1 


mu jadi seorang laki-laki?” ny 
. Pd 9) £! AN f 
38. "Tetapi (kepercayaan)-ku, Dialah B TE KAN yY 
Allah, Tuhanku, dan aku tidak sekutu- 
kan seorang pun dengan Tuhanku.” 17 l A {° z. K 


39. "Dan mengapakah waktu engkau 503 228, ,?,, 
masuk ke dalam kebunmu, engkau ti- SG DS Ter 13 T4 
dak berkata: "Apa yang yang dikehen- 7437 


daki oleh Allah (jadi); tidak ada daya ) : | 
upaya melainkan dengan (pertolong- Sora UT) 2 ks AUTO 


an) Allah? jika engkau anggap aku le- d Kana 
bih sedikit daripadamu tentang harta Hi 3 Tv CAE IP 


dan anak.” 1. Iu 0m, 


40. "Maka mudah-mudahan Tuhan- han Ans t 
ku memberi kepadaku lebih baik dari- slet b,” CE 
pada kebunmu, dan (bisa jadi) Ia ki- & AA Ona Am ena 
rim atas kebunmu satu adzab dari ,,, 

: . . >» . an A pi Gè L24 A P A 
langit, sehingga ia jadi gundul, licin! Wat PR Aang, 


104 14 PASAL 


41. “Atau airnya jadi surut kering, ;, re ba gel As 4i 
lalu engkau tidak bisa mendapati dia.” , Sad Pet 
Lana Aa sea 


42. Dan dibinasakan hartanya, lalu 253 Ai Na F r 
jadilah ia orang yang membolak balik. 5 ja ayat t 
kan dua tapak tangannya, 1°31) lan- E e 

taran apa yang ia telah belanjakan pa- PN gji A 
danya, padahal ia gugur dengan bum- n pa 293. 


bungnya, '?82) dan ia akan berkata: Ay Try kalam AH 
1983) “Alangkah baiknya kalau aku 

tidak sekutukan seseorang dengan FESTRI] A j È 1 PAP 
Tuhanku!” 


1981) Ia membolak- balikkan dua tapak tangannya secara orang yang duka 
cita, putus harapan, atau gila. 

1982) Kebunnya itu rusak dan hancur sebagaimana rumah yang rubuh dan 
gugur bumbungan (atap) nya ke bumi. 

1983) Ya'ni, di waktu itu ia berkata: ................ 


561 


Surah ke 18 AL-KAHF | Juz’ ke 15 


| | 4 f. I Pla 
43. Dan tidak ada baginya satu pun A JI A 
golongan yang akan menolong dia, se- 2) Fa ABS 3 
lain dari Allah, dan tidaklah dapat ia 4. 4?” 7 
membela dirinya. jepan 6 G3 38 ah 3 2 “5 


44, Di sana kekuasaan itu hanya bagi dan 4 y Kn INA tE 
Allah Yang benar; Ja sebaik-baik “ 


. : : Z, 2 d A / rr San Fi 
(pemberi) ganjaran dan sebaik-baik E PIEN { 
(pemberi) balasan. a Ls gk 
45. Dan adakanlah bagi mereka bi- 5 jia a 10 


Aa eo Php yang dah EN O E 
dengan dia tumbuh tumbuhan eaa E a $ 
Na m aan aan MENU aga 
atas tiap-tiap sesuatu, Berkuasa. Itu a. W KA 1 Li 58, 


a e 2 TES 

46. Harta dan anak-anak itu, perhias- al Ki an Gre Ji; A! el 
an penghidupan: dunia; tetapi amal- “ Aaz 33 
amal shalih yang tinggal (buahnya) 
itu, lebih baik pada sisi Tuhanmu ten- D SA di, Ga 
tang ganjarannya, dan lebih baik ten- (1-86, 4. 
tang harapan. Ya A> > 9 maea On 
41. Dan (ingatlah) hari yang Kami $% Wa aren au 
akan jalankan gunung-gunung, !?85) SN g CI 
dan engkau akan lihat bumi itu lahir, ER e Et i 
Kat, dan Kami kumpulkan mereka, AIE 7 A LA 

) hingga Kami tidak akan tinggal- 220 0 
kan seorang pun dari antara mereka. JE D 25, a 


# 3 f 
48. Dan mereka akan dibawa ke ha- CE DA LA 


dapan Tuhan mereka dengan berbaris. re CA Aa daa Wa 
“Sesungguhnya kamu telah datang ke- YA SL 2 DARA “- 


pada Kami, sebagaimana Kami telah 


1984) Maksudnya, katakanlah kepada manusia, bahwa penghidupan di dunia 
ini adalah seperti air bercampur dengan lumbuh-tumbuhan, lalu subur, lantas jadi 
kering, lalu gugur hancur, jadi debu dan ditiup oleh angin. 

1985) Jalankan gunung-gunung: Hilangkan dari muka bumi. | 

1986) Ya'ni, bumi itu kelihatan nyata dan rata, lantaran tidak bergunung lari 

1987) Kumpulkan mereka: Kumpulkan manusia. 


562  - 


Juz' ke 15 (GUA) Surah ke 18 





: P A P | i osr o NA AU A 
jadikan kamu pada mula-mulanya, te- N | st Sa: Vo: 
tapi kamu sangka, bahwa Kami tidak 
akan adakan perjanjian bagi kamu.” ya 


988 
| ) 74 e38 11 AN a 

49. Dan akan dibentangkan kitab itu, TPA SA Me A f 14 
1989) maka engkau akan lihat orang- 33, EF 
orang yang berdosa itu takut kepada Ls 5 Tan Sura aa (An 
apa yang ada padanya, ' ) dan me- si 


reka akan berkata: "Celakalah kami! M 
kitab apakah ini? ia tidak tinggalkan da NS Sa; 


yang kecil dan tidak yang besar, me- Lal P a kd 
A ; p" s4 L 2. Ia SN 


lankan ia hitungnya;” dan mereka 


dapati apa yang mereka telah kerjakan 


itu sedia (tertulis), dan Tuhanmu ti- 
GAA 


dak menganiaya seorang pun. -> (7 22 


50. Dan ingatlah, tatkala Kami ber- 224 “gk r Ae 
kata kepada malaikat: “Sujudlah ke- Ya PEN si 


ada Adam," lalu mereka sujud, me- y? Ia AN 
pa i | | DK SAY KKS : KS eA 


lainkan Iblis, adalah ia dari golongan 
jin, maka ia durhaka kepada perintah .4 7, | 2. KAA Ga 
Tuhannya: lantaran itu, apakah patut NA Hau Sa 


kamu mau jadikan dia dan keturunan- ng Aa AS 73 Ma Y A ET, 
nya sebagai ikutan selain daripada-Ku, ' 


padahal ia itu, bagi kamu, satu mu- an R3 LN 
suh? Jelek tukaran itu, bagi orang- j EA 
orang yang zhalim. '?*') Yi ku 


. pr 
51. Aku tidak jadikan mereka saksi Y SIS Oi 
atas kejadian langit dan bumi, 7 zer 

st 


dan tidak juga (atas) kejadian diri | 4, aa SAN f 


mereka, dan Aku tidak jadikan penye- 


1988) Di waktu itu Tuhan berkala: "Sesungguhnya kamu telah datang kepa- 
da Kami dengan tidak membawa harta dan pakaian, sebagaimana keadaan kamu 


baru-baru keluar dari perut ibu-ibu kamu, padaha! dulu kamu sangka, bahwa Kami 
lidak akan adakan bagi kamu hari perjanjian ini sebagaimana dijanjikan.” 

1989) Kitab itu: Kitab catatan amal masing-masing. 

t990) Lantaran penuh dengan amal jelek mereka. 


1991)  Meslinya'Allah-lah manusia jadikan ketua yang diikut. Jeleklah keada- | 
an si Ahalim y ang menu kar Allah dengan Iblis. 


563 


Surah ke 18 | ` ALKAHF Jupe 15 


T 2 + IEL GID 
sat-penyesat sebagai penolong. !???) Las Gaga Ka KA TK 
. ap Pi 23 efs y P.) 
. ' | 2, LA P 
52. Dan (ingatlah) hari yang 'Ia ber- L3 Las (HN 2 
firman: !??3) "Panggillah sekutu-se- D Sen NE en 
kutu-Ku yang kamu adakan,” lalu me- kau o2 053 ne gah 
reka panggil sekutu mereka, tetapi me- , J2 PSESE S E T E 
reka itu tidak perkenankan (panggil- aeia i | A a 
an) mereka itu: '??*) dan Kami ada- Ot: 
kan antara mereka, satu tempat kebi- Be ai 
nasaan. 19 23) Maa 
i of è 
53. Dan orang-orang yang durhaka Al 5 Jaa ng Sg 1” oY 
itu akan melihat neraka, dan akan ya- | , a aa | na 5 Si. p 





kin, bahwa mereka akan jatuh di da- 1 Ag ye Sy. | MAH 
lamnya, dan mereka tidak dapati tem- 2 f 
pat berpaling daripadanya. g SAS 


Pa 
Ly 01” 


54, Dan sesungguhnya Kami telah G as, MR 
ulang-ulangkan dalam Qur'an ini, bagi 2 ja 309 ot 


manusia, dari tiap-tiap perumpamaan, Cs | 4 
tetapi adalah manusia (makhluk) yang 9 y IS Kak 


paling banyak bantahan. ya $ PS NET i 


55. Dan tidak mencegah manusia ,“ ? Aan KEHA 
daripada beriman dan meminta ampun PAI H Ma oo 
kepada Tuhan mereka di waktu da- Or ons MANIA) 
tang kepada mereka petunjuk , Bera $ ieas dadi 
1996) melainkan (rupanya) lantaran - Tea ML PAUL e Ala 
hendak menunggu datangnya kehina- Su LAN 


NN 


an yang telah menimpa orang-orang 2 Kan 13,4 Y e, 
yang dahulu atau kedatangan adzab %5 SI PER tp 
berdepan-depan! 





1992) MA Pa Aku tidak ambil Iblis dan anak cucunya sebagai peno- 
longKu dalam urusan menjadikan sesuatu, dan tidak pula Aku jadikan sesuatu ke- 
jadian di hadapan mereka. Oleh sebab itu, tidak patut manusia jadikan Iblis dan 
keturunannya sebagai ketua-ketua mereka. 

1993) Yaitu hari Kiamat. | 

1994) Mereka panggi! berhala- berhala atau apa-apa yang mereka jadikan se- 
kutu bagi Allah. Tetapi yang dipanggil itu tidak menyahut. 

1995) Allah-lah pisahkan antara yang menyembah dan yang disembah itu de- 
ngan satu tempat penyiksaan. 

1996) Yaitu rasul yang membawa firman-firman Allah. 


564 


Juz' ke 15 (GUA) 


Surah ke 18 





56. Dan tidak Kami utus mem 


melainkan sebagai penggemar-pengge- 
mar dan pengancam-pengancam, teta- 
pi mereka yang tidak percaya, mem- 
bantah dengan (cara) yang salah, ka- 
rena mereka hendak menghilangkan 
kebenaran dengan (cara) itu, dan me- 
reka jadikan ayat-ayat-Ku dan ancam- 
an. yang diberikan kepada mereka, se- 
bagai permainan. 

57. Dan bukankah tidak ada yang le- 
bih gi aniaya (diri) daripada orang 
yang ' Sesudah diingatkan kepadanya 
ayat-ayat Tuhannya, tetapi ia berpa- 
ling daripadanya dan lupa kepada apa 
yang telah dikerjakan oleh dua tangan- 
nya? Sesungguhnya Kami telah ada- 
kan atas hati mereka tutupan-tutupan, 
supaya mereka tidak dapat mengerti, 
dan ditelinga mereka (Kami adakan) 
satu benda yang berat; dan jika eng- 
kau seru mereka kepada petunjuk, 
maka di waktu itu, tidaklah mereka 
mau terpimpin selama-lamanya. 


58. Tetapi Tuhanmu, Pengampun, 
Yang mempunyai rahmat; jika Ia mau 
menyiksa mereka lantaran apa yang 
mereka telah usahakan, niscaya Ia le- 
kaskan bagi mereka adzab itu, tetapi 
adalah bagi mereka satu waktu terten- 
tu yang mereka tidak akan dapat tem- 
pat perlindungan selain daripada-Nya. 


59. Dan (penduduk) negeri-negeri itu 
Kami telah binasakan, tatkala mereka 
berlaku zhalim; dan buat membinasa- 
kan mereka, Kami adakan satu waktu 
yang tertentu. 


60. Dan ingatlah tatkala Musa berka- 
ta kepada pelayannya: "Aku tidak 
akan berhenti hingga aku sampai di 
batas (pertemuan) dua laut itu, 1227) 


Hayu ; peak 


aj Tau BERANI 
233 SEA x 
Weh an 


iy Pokario or DV 


| Re dz 55 ara 


2 AA Aa Z, 
DIAA Lara 
BII ar o 
PAE 
op, 43 
MS basara 


PAN, 


Ter ai a OA 
r P e 22 a up 


HI NA 


4 KAH! 
PEAH AU 
g 
kaga 

Ac 2 : 
Ý MEN ga JGN Ns 


Sen KE aa ag 


1997) Batas pertem uan laut Rum dan laut Persi. 


Surah ke18 AL-KAHF Juz’ ke 15 





g2 ... 
atau (hingga) aku berjalan satu hu- VR Aa K 
qub.” 1998) | aa 


/ : Me, Pa ane 
61. Maka tatkala mereka berdua sam- aaa Seru U 
pai di pertemuan dua laut itu, lupalah 2< » Ana Cek, Jee) 
mereka akan ikan mereka, maka ikan SA L b gaga K3 
itu ambil jalannya menembus ke laut. ata £ AN 


62. Maka tatkala mereka berdua su- KG jan RAA r 
dah melewatinya, berkatalah ia kepa- | PT aj g 


da pelayannya; Bawalah makanan ki- w. AA Ka) 
ta, sesungguhnya kita telah bertemu Na Jä lag 


kepenatan dari perjalanan kita ini.” sx t AES 
AP La 


63. Ia berkata: '*?*?) "Tidakkah TEMAN SAM 
131 
engkau fikirkan tatkala kita berlin- 2 An a SIA ki 


dung di batu besar itu, yaitu aku telah 2,7) £ 4 ciha 
lupa akan ikan kita, dan tidak ada ~ ? ma 
yang melupakan .aku buat menyebut- ., APA Wan th is 2 HE, 
nya, melainkan setan, ****) jalu a j 

ô P a AA 
ambil jalannya kelaut dengan cara Er H o z5; ji 
yang aneh.” í ý PDY 


J . +. 
64. Ia berkata: "Itulah dia apa yang ,* 44” ,? bgtu TK 
kita kehendaki,” ?00!) lalu dua-dua- AD Je SU WIG u 
nya kembali, dengan mengambil jalan 


PEAN Ay 
waktu datangnya. AA GA A 


65. Lalu mereka berdua dapati se- rS ya az 
orang hamba dari hamba-hamba Kami Balesi AS hn 33 10 
yang Kami telah beri kepadanya satu 47.7”. b pop? z2 
rahmat dari sisi Kami, dan Kami telah @ Aan A pa. o 

ajar kepadanya satu 'ilmu dari sisi 
Kami. ? ABE kA To) 

1998) Hugub itu satu masa yang panjang, dan terpakai suga buat satu masa 
yang lamanya 80 tahun. 

1999) Ia berkata: Pelayan itu berkata. 

2000) Di Qur’ an, Hadits dan di bahasa Arah kejelekan, kesalaban, kelupaan 
dan sebagainya sering disandarkan kepada setan. 

2001) Rupanya ada diwahyukan kepada nabi Musa, bahwa di tempat yang ia 
akan kehilangan ikan itulah akan ada orang yang ia hendak bertemu. Lantaran ilu, 
ia kembali ke tempat tersebut. 

2002) Maksudnya, Kami ada beri kepadanya sebagian daripada ilmu ghaib. 
Orang ini di dalam tafsir-tafsir dikatakan namanya Khidl-r atau nabi Khidl:r. 


Sau aa. 


Juz' ke 15 (GUA) 


66. Berkata Musa kepadanya: "'Bo- 
lehkah aku ikutmu, dengan syarat eng- 
kau ajarkan kepadaku sebagian dari 
apa yang telah diajarkan kepadamu?” 


67. Ia berkata: "Sesungguhnya eng- 
kau tidak akan bisa sabar bersamaku.” 


68. "Karena bagaimanakah engkau 
bisa sabar .atas sesuatu yang engkau 
belum liputi pengetahuan tentangnya? 


69. Ia berkata: "Engkau nanti dapati 
akan daku, insya Allah, orang yang sa- 
bar, dan aku tidak akan durhaka kepa- 
damu (dalam) urusan apa saja.” 


70. Ia berkata: “Maka sekiranya eng- 
kau ikutku, janganlah engkau tanya 
kepadaku tentang sesuatu, sebelum 
aku menceriterakannya kepadamu.” 


71. Lalu mereka berdua berjalan se- 


hingga tatkala mereka sudah naik pe- 
rahu, maka ia lobangkan dia. Ia ber- 
tanya: 2003) "Apakah (patut) engkau 
lobangi dia buat menenggelamkan pe- 
numpang-penumpangnya? Sesungguh- 
nya engkau telah adakan satu perkara 
yang besar (salahnya).” 

72. Ia berkata: Bukankah aku telah 
berkata kepadamu, bahwa engkau ti- 
dak akan bisa sabar bersamaku?” 


73. Ia berkata: ?004) "Janganlah 


engkau marah akan daku lantaran ke- ' 


lupaanku dan janganlah engkau beban- 


2003) , Nabi Musa bertanya. 
2004) Nabi Musa berkata. 


Surah ke 18 


# P ozp 


BENTAN 17 
a 
GI BME qV 


pE 
LE CE, 
A 


2 TU MN Yee TE NG 
AA talang JG 19 


Penga 


A Vs 


GS SAE vi 


TA E et 


(GA JOUS S 18. CAT 
EAA Lana A “3 
Gain a 3 CR ) 
AI 

e” A G alsar 2 


vE P Aa 
Pela. AAA 
Sa JA Y JG vr 
» P Pur RN f 


567 


Surah ke 18 AL-KAHF Juz' ke 16 


kan daku k dal - 
metan epayanan am urusan Kog IRINTE 


74. Lalu mereka berdua berjalan, se- G | ERRA 
hingga tatkala mereka bertemu se- 2. KÉ vt 


orang arak muda, ia 2006) bunuh dia. $ APES KATA adah 
Ia berkata: ”Patutkah engkau bunuh e JU ajii 
satu jiwa yang bersih dengan tidak se- KI HA KA (Lc or 

bab ia bunuh orang? 2007) Sesung- sn Md on Da 
guhnya engkau telah kerjakan satu 

perbuatan yang munkar,” 


Juz’ ke 16 AN ad 


75. Ia berkata: "Bukankah aku telah | IN i 1 Vô 
katakan kepadamu, bahwa engkau ti- SEJ 33 A Jó 


dak akan bisa sabar bersamaku?” 39 p LA AIA 
VOEN i 


76. Ia 2008) berkata: "Jika aku ber- ye e2 1484 >72 
tanya kepadamu tentang sesuatu sesu- “mS” EN SAN) JG vi 
dah ini, maka janganlah engkau jadi- ,*”,”” » o an a, 
kan daku sahabat: sesungguhnya eng- CANT s KAN 

kau telah cukup berikan kepadaku PERAI 
udzur,” **0?) EANA 


77. Lalu mereka berdua berjalan, se- 1er wy 22 yè 

hingga tatkala mereka sampai di satu Sal UH SI AE Vy 
desa, mereka minta makan kepada ss.” ,, 54 15 
penduduknya, tetapi mereka itu eng- la Kekal CEN p: 

gan menerima mereka sebagai tamu. , , ep 1 SAP 
Lalu mereka berdua dapati di situ satu Ga Tee TE uina Tan K 
tembok yang hampir mau runtuh, ma- », AH A 

ka ia *9!0) luruskannya. Ia berkata: da U U, Si ZNS Ate jan 
2011) ”Kalau engkau mau, engkau bi- DA aper ba eaS : 


sa ambil 1 upah tentang itu.” 2012)” alade Sa YA Cs 


2005) Janganlah engkau berlaku terlalu keras di dalam syaratmu terhadap 
diriku. 
2006) Nabi Khidlr bunuh anak itu. 

2007) : Kalau anak itu pernah bunuh orang, bolehkah engkau bunuh dia, teta- 
pi ia tidak berdaya, mengapa engkau bunuh dia ? 

2008) Nabi Musa berkata, 

2009) Sudah cukup engkau beri ma'af kepadaku. 

2010) Nabi Khidl-r. 

2011) Nabi Musa berkata. 

2012) Maksudnya, mengapa engkau bekerja percuma membetulkan tembok 

itu padahal kalau engkau mau, engkau bisa tarik upah buat urusan itu? 


Juz’ ke 16 (GUA) Surah ke 18 


+ 
78. Ia berkata : ”Inilah perpisahan DAS au VA 
antaraku dengan dikau; aku akan te- 7 
ngan kepadamu maksud kejadian Abate ls ( sie 1. 
yang Tita tidak bisa sabar atas- x er, 
nya,” 2? “aga Ge 
ni P ar 


79. Adapun perahu itu, **!4) adalah CVT Kinta A A Éi ya 
ia kepunyaan orang-orang miskin yang 

berusaha di laut; maka aku mau cacat- ES SRA J0 {7 5 
kan dia karena di belakang mereka ada 5 


Pa NP Jd (17 / P 9. 
seorang raja yang mengambil tiap-tiap Aka p she 4 663 Ga! 
71 


perahu dengan paksa. ?015) PEN Lea Pe 611, 


S PE 
80. “Adapun anak itu, 2°16) adalah Se HA As 
dua ibu bapanya orang-orang yang 3, Je? ,. 14 0, “ p 
beriman, maka kami ?017) khawatir eið YES) NEN AA 
bahwa ia akan menyebabkan kepada dai se Lek 


oe z ,» 
mereka berdua, kedurhakaan dan ke- > D 
a kami Tuh fe o9 a K ” 

. "Maka kami mau, supaya an Y G | 
mereka, gantikan bagi mereka (anak) ag BPN N 
yang lebih baik daripadanya tentang pes P EM 8 7 
bakti dan yang lebih dekat ?0!5) ten- Ga, 5 31 ô 
tang menghubungi keluarga.” PIPEN 


82. ”Adapun tembok itu, adalah ke- AIEI 0 AY 
punyaan dua anak yatim di kota, dan 34,07 , 


adalah di bawahnya satu perbendaha- de yua Gp AA IS A“ 
raan bagi mereka berdua, dan adalah Saja , Pe 


i E 
bapa mereka seorang yang shalih, ma- A a Aa ag 


2013) Akan aku terangkan kepadamu apa sebab aku berbuat hal-hal yang 
engkau tak tanah sabar melihatnya itu. | 

2014) Perahu yang aku lobangkan itu. 

2015) Mereka di bawah perintah seorang raja yang suka merampas perahu-. 
perahu yang baik. 

2016) Anak yang aku bunuh itu. 

2017) Di ayat 79 nabi Khidl-r pakai kalimah "aku,” lantaran hal raja meram- 
pas perahu-perahu yang baik itu perkara terang, bukan ghaib. Adapun tentang 
membunuh anak dan membetulkan tembok itu, ia pakai perkataan "'kami,” kare- 
na sebab bagi membunuh anak dan membetulkan tembok itu perkara ghaib yang 
patut ia pakai kalimah kami,” yang berarti bukan dengan pengetahuannya sendi- 
ri, tetapi dari Allah. 

2018) Maksudnya, kami bunuh anak tersebut supaya Allah beri ganti buat 
dua ibu bapanya anak yang lebih berbakti dan lebih bisa menghubung kekeluarga- 
an. 


Surah ke 18 " AL-KAHF Juz' ke 16 





a pd / 
ka Tuhanmu mau supaya mereka cu- TENUN Paya 
kup umur dan keluarkan Hebat E T i 
raan mereka, sebagai satu rahmat dari ppa i VENN 1 u As 1 
Tuhanmu, dan tidaklah aku an 2 o oroz II? 
itu dari kemauanku (sendiri); itulah ke Io dala jA 
maksud kejadian yang engkau tidak 


bisa sabar atasnya.” 291?) SEA 


orr 
83. Dan mereka akan bertanya kepa- Ki S5 Sasa 3 y AT 


damu tentang Dzul-@arnain. Katakan- Š P 
Jee 1,0Jo, , a 


lah: "Aku akan bacakan kepada kamu ja 5 ka Si S K3 


satu sebutan dari hal dia.” 
84. Sesungguhnya Kami telah teguh- na KUN A 


kan dia di bumi dan Kami beri kepa- 23 21 2, 
danya jalan dari tiap-tiap sesuatu. ka i D YA 
) B a 

85. Lalu ia ambil satu jalan. Pe AO 
ey AtA g Pr 

86. Sehingga tatkala ia sampai di HA DAA Ana) aa AN 

tempat terbenam matahari, ia dapati- | Aan JI TA 

nya terbenam ***!) di air yang hitam de Jan 

2022) dan ia dapati di sisinya satu z w P 

kaum. Kami berkata: "Ya Dzal-Qar- C va Kak han 2 9 


nain! (terserah) maupun engkau me- UAN, Tidar 1 
nyiksa ataupun engkau adakan di an- Ul aa 
tara mereka kebaikan.” 2023) f oda a DL o4 


A3 uroo 


2019) Aku berbuat sekalian perkara-perkara yang membikinmu tidak bisa sa- 
bar itu, ialah dengan perintah Tuhan buat menunjukkan kepadamu, bahwa ada ba- 
nyak perkara yang pada lahirnya kelihatan tidak baik, tetapi Allah adakan dia de- 
ngan satu sebab yang lain. 

2020) Kami mudahkan baginya sebab-sebab untuk mencapai apa-apa yang 
menjadi kepentingan bagi kerajaan dan kekuasaannya. 

2021) Ia berjalan hingga akhir bumi yang di dalam kekuasaannya, lalu ia ber- 
temu laut yang tentu terlihat bagi penglihatan biasa, bahwa matahari itu terbenam 
di air. 
2022) Air yang hitam itu bisa jadi Lautan Hitam atau lain-lain Jautan yang 
airnya dari jauh terlihat hitam lantaran warna birunya yang tua. 

2028) Dari hal kaum itu terserah kepadamu, apakah engkau mau siksa de- 
ngan memerangi mereka atau engkau berbuat kebaikan terhadap mereka dengan 


518 


- 


g f | ' | r i 
' 87. Ia berkata: 2024) "Adapun -y Sedia SJG w: 
orang yang menganiaya, ****) maka 3 g% ,y4 PE, ! 


Juz’ ke 16 | (GUA) Surah ke 18 


kami akan siksa dia, kemudian ia di- 


kembalikan kepada Tuhan-nya, lula °“ a 
adzab dia dengan satu adzab yang SAR 
sangat.” Al tuyr tg “fp 

88. "Dan adapun orang yang ber- Vilo pot, ap AA 
iman dan beramal shalih, maka bagi- 9293 03, ,,- .3! Bala 
nya ada balasan yang baik dan kami AI Ja PESE 
akan berkata kepadanya dari perintah- An aAa 
an kami (dengan omongan) yang mu- : : 
Taha 2026 5 8 ) ya 8 Pan Bagan 
89. Kemudian ia ambil satu jalan go NG, 
(lain). S | A r | Aq 


s pe k: a P | 
90. Sehingga tatkala ia sampai di vena ll AI Sea 4. 
tempat terbit matahari, ia dapatinya e „onay 977 


terbit pada satu kaum ?0?7) yang ti- dl HN NU 


dak Kami adakan baginya tutupan z 


/ So Pa 
dari padanya. * 924) | Pa Uap ja Fan 
91, Demikianlah (kejadiannya): dan °p CT Se Tu. 
sesungguhnya Kami mengetahui de- aoa) blaha ES i 3$ 1 
ngan sebenar-benarnya apa-apa (ke- g’? 
kuatan} yang ada padanya. ba 


| so> 

92. Kemudian ia ambil satu jalan peA LIA CA 

(lain). a ar 
, : y i 20 271 11 Ra 

93. Sehingga tatkala ia sampai di m gion all aa ay 

tara dua gunung, ia dapati di sekeliling PEIEE yg | 


j Paan... 3 +: Ler 
dua gunung itu, satu kaum yang ham- D9 WKY FOSIE CHa Ag 


pir tidak mengerti omongan. ****?) 7 


aR rolg? 
Y,3 Vga 
2024) Ia berkata, Dzul-Garnain berkata. 


2625) Yaitu orang yang menganiaya diri sendiri lantaran tidak beriman atau 
lantaran durhaka. - 

2026) Kami tidak akan beri perintah yang keras kepadanya. 

2027) la berjalan ke jurusan Timur hingga akhir bumi yang dalam kekuasaan- 
nya, lantas ia bertemu laut. Di waktu terbit matahari, tentulah kelihatan seolah- 
olah matahari itu terbit pada atau di antara kaum yang di pinggir laut itu. 

2028) Di antara matahari dan kaum yang di ujung tanah itu tidak ada din- 
ding, yaitu apabila terbit matahari maka mereka terima cahaya dan panasnya de- 
ngan sepenuh-penuhnya. . | 

2029) Ya'ni, kaum yang berlainan bahasa. Menurut tarikh;bisa jadi mereka 
ini kaum-kaum yang di pinggir Lautan Hitam, | 


S1 


Surah ke 18 AL-KAHF :Juz' ke 16 


PMI / 


94. Mereka berkata: ”Ya Dzal-Gar- $ S NUC | 
= » = - 2 At 

nain! sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ” P ý 
“ 9 Pg a 3 RAY pt o'i é V 


2030) itu orang-orang perusak di bumi Dg a da Lay Ca 


maka maukah (engkau terima) kami 5, ,7, X, 
Pr. ` 


beri kepadamu upeti 203 1) dengan Ka ` Hj | f3 a a I Yi 
syarat engkau adakan antara kami dan oa . de vu + 
2120321 7 Papa Pen L pI 94 pe 


mereka itu satu tembok? A D k 1 Aer. gl 


95. Ia berkata: "Apa yang Tuhanku aa £ MAY A VAIE 40 
tetapkan bagiku padanya, ada lebih -r 


baik: 2032) oleh karena itu tolonglah A d oe 1/907 
akan daku dengan sungguh-sungguh, Ja 55 Bat WAS 
nanti aku adakan antara kamu dan (8, i o3 aa 
mereka satu pembatasan.’ 


ð 
96. "Berilah kepadaku keping-keping A? A) Aa 3. Jan 941 
besi,” hingga sesudah ia ratakan antara , Ta DAN ana , 
dua pinggir gunung itu, ia berkata Juua Wu ba dawai 
”Tiuplah,” hingga sesudah ia jadikan- , , %73 | , 
nya api, ia berkata: "Berikanlah kepa- , (U91 Babi HS | 
daku tembaga yang sudah dilebur su- 4 ye 


paya aku tuangkan atasnya.” ?0?4) la Mug ka 


è sar ðs $ 


97. "Maka mereka tidak bisa menda- 8“? - 
kinya dan tidak bisa mereka bikin lo- ga © 2 an an 
AAA 


2 Si 


bang padanya.” ?0?5) 


2030) Dalam bahasa Inggris disebut Gog and Magog. Mereka ini bisa jadi 
kaum Rus yang dahulu kala atau bangsa Tartar atau lain-lain kaum yang buas. 

2031) Satu bayaran yang tertentu pada tiap-tiap tahun. 

2032) Supaya mereka tidak bisa mengganggu kami. 

2033) Kekuatan dan kekuasaan yang Tuhan telah beri kepadaku itu lebih 
baik bagiku daripada upah yang kamu hendak beri. 

2034) Maksudnya, bahwa untuk membikin tembok antara kaum Ya'juj dan 
Ma'juj dengan kaum yang takut gangguan mereka. Dzul-@arnain minta dari mere- 
ka keping-keping besi yang besar. Setelah ia bikin dinding antara dua gunung vang 
jadi jalan itu (boleh jadi dinding tersebut kembar, yang tengahnya kosong untuk 
dituang tembaga), ia suruh bakar dan sesudah menyala dan jadi api, maka ia minta 
tembaga yang sudah sedia dilebur itu untuk dituang supaya jadi tembok. Bisa juga 
jadi dengan cara yang lain. Pendeknya, buat bikin tembok itu, Dzal-Qarnain pakai 
besi, tembaga dan api. 

2035) Kaum Ya'juj-Ma'juj itu tidak bisa lagi mengganggu kaum-kaum yang 
berdekatan, lantaran payah buat mendaki tembok itu dan payah pula membikin 
lobang padanya. 


572 


Juz’ ke 16 (GUA) Surah ke 18. 


e” Op PN. 
98. Ia berkata: “Ini satu rahmat dari c3, Tag Halal 
Tuhanku, tetapi apabila datang janji Ja Ge 
Tuhanku, 2036) Ja akan jadikannya f LEEN pish AERE 
rata dengan bumi dan adalah janji PE LP f 


Tuhanku itu benar.' ER G3, v 2 A53 565 


» 30201 4 0, Sg 
99. Dan-Kami akan tinggalkan seba- mT neien, : 
gian dari mereka di hari itu ?037) ber- ° +Z a sa 
adu dengan sebagian (lain), dan akan AG an 2 Ya 
ditiup sangkakala, lalu Kami kumpul- 0, Ê ra. 
kan mereka sungguh-sungguh. Ge AIA 


a, aa aa 


100. Dan Kami tunjukkan neraka 5 — 


pada hari itu kepada orang-orang kafir or pa 
buat dilihat. Pi Gti A 
«oS .” pr 


101. (Yaitu) orang-orang yang mata ne AAN bel 
mereka terhalang daripada memperha- , 
Ni; 3563 SA 


tikan peringatan-Ku, dan adalah mere- 


ka tidak bisa mendengar. 22r 5 sule 
102. Maka apakah orang-orang Kant Ya Su D w. 


itu sangka, bahwa mereka boleh iadi- “ L, .. 
kan hamba-hamba-Ku sebagai peno- DAA nata 
long-penolong. Sesungguhnya Kami " P jg 


telah sediakan jahannam bagi orang- LM A AN 


orang kafir sebagai tempat tinggal. 


# 
Y: Pia 
103. Katakanlah: "Maukah Kami beri <° 74. pkd ., 


tahu kepada kamu, orang-orang yang MAS Jaja vY 
paling. rugi tentang amal-amal (mere- YU 


ka)?” 2 4 
se IIn IT 

104. “(Yaitu) orang-orang yang sesat Aan aji 1-4 
usahanya di penghidupan yang rendah NT DE 
(ini), padahal mereka sangka, bahwa Liar) SAN CÍ 
mereka berbuat kebaikan.” pa a BAN 

2036) Ya'ni, Kiamat, gempa atau sebagainya. 

2037) Di hari Kiamat, atau di hari terbuka sekatan antara mereka. 


573 


Surah ke 18 AL-KAHF Juz' ke 16 





01,1 
105. Merekalah orang-orang yang ti- SL sf BO ^ |. 5 
dak percaya kepada ayat-ayat Tuhan aga San 2 


mereka dan kepada pertemuan de- 3 k "z 
ngan-Nya; lantaran itu gugurlah amal- p KAR TNI ruf 


amal mereka, maka Kami tidak akan f, , Sff Asa, 02A 3o, s NE A 

dirikan timbangan bagi mereka di hari 3 ei 

Kiamat, * 938) LN ,, T Da 

106. Yang demikian itu balasan mere- 2 2 $y; 3 

ka, ialah jahannam, lantaran mereka D D 33 va P 

tidak percaya dan mereka menjadikan a HA KAN “3 SNN, A 

ayat-ayatKu dan rasul-rasulKu sebagai = v3 4 y 2 Yi pp 

ejekan. t 
A 

107. Sesungguhnya orang-orang yang FANS SEA A Sa KAT LX KY, 

beriman dan beramal shalih, adalah I ena. 

bagi mereka surga-surga Firdaus seba- an ore P a... NE 

gai tempat tinggal. 

PE DAH 


108. Keadaan mereka kekal padanya; £j SY fa RG Tn 
mereka tidak ingin pindah dari situ. Tag S3 
or 

Jar 


109. Katakanlah: "Jika adalah laut ISIL,” AN KS IS Ya 
(sebagai) tinta bagi kalimah-kalimah , f 


PPA A 
Tuhan-ku, niscaya akan habis (air) Im RAYA Sana 
laut itu sebelum habis kalimah-kali- -, p =, 3 Dengan 
mah Tuhanku, walaupun kita adakan “35 ~= ua ol 


bantuan (lagi) sebanyak itu.” * 93?) 3 E 


2038) Tidak diadakan timbangan bagi orang-orang kalir di hari Kiamat. itu, 
maksudnya, bisa jadi, tidak dihargakan mereka, atau betul-betul tidak ditimbang 
amal-amal mereka, karena penimbangan amal itu untuk mengetahui amal baik dan 
. amal jelek seseorang, sedang orang kafir itu tidak dianggap ada mempunyai amal 
baik, karena tidak ada asasnya, yaitu iman kepada Allah dan ....................... 

2039) Maksudnya, bahwa buat menulis kalimah-kalimah Tuhan atau mak- 
sud-maksud bagi firman-firman-Nya, kalau air laut yang ada sekarang ini dan seba- 
nyak itu lagi kita jadikan tintanya, niscaya tidak cukup. 


574 


Juz' ke 16 & | (GUA) Surah ke 18 





5 7s 22 o 
110. Katakanlah: ”Tidak lain aku ini, * ny ISS |) 
melainkan manusia seperti kamu, di- e Pen 
wahyukan kepadaku, bahwa tidak ada rey pa Ke AG aa 
Tuhan kamu, melainkan Tuhan Yang 


Satu: maka barangsiapa percaya akan a” ay AA ty ORK 
pertemuan Tuhan-nya, hendaklah ia HO ý A i 
kerjakan amal shalih dan janganlah ia LV e f K Zi 
sekutukan seorang pun dalam ber- : i 
ibadat kepada Tuhan-nya.” 1 $ - .. KA tar æj EA 


— 90000000000 — 


575 





Surah ke 19 MARYAM Juz' ke 16 


TP A 
AN 


MARYAM 
(MARYAM) 
Surah ke 19 : 98 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, AT, D 
Penyayang. | gs 
1. *) Yang cukup ?9“') Yang me- nata i 
mimpin, Yang berkuasa, ***') Yang = 
sangat mengetahui, Yang benar. Zeas fye, 03 

Ae NA A 


2. (Ini) sebutan rahmat Tuhan-mu 
akan hamba-Nya, Zakariya. - 
Oka 


» 


3. (Ingatlah) tatkala ia seru Tuhan- 144.741” Z2 77e 

nya dengan satu seruan yang per- Ea Uya 5 51 y 
lahan. 

4. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! telah ZAN SA A SN 4. 
lemah tulangku dan telah penuh uban DA 8: EA Ja 

di kepala- (ku), dan bukanlah aku, 17 ° 2 

hai Tuhan-ku ! orang yang : sial tentang Neng Sa 


berdo'a kepada-M 20 P 
si ij ) Kas, ANOT 9 


5. "Dan sesungguhnya aku khawatir rt Lt 23 |7 o 
(perbuatan) kaum keluargaku di be- el G! 19 


lakangku dan adalah isteriku mandul | p TE 
2043) . oleh karena itu, berilah kepa- VENTE) LAIN VI 


| a dari ana seorang pengu- É; ar I Epa 33 


SA 


*) Kaf Ha Ya' Ain Shad. 
2040) Atau Pemurah. 
2041) Atau Pemberi berkat. 
2042) Aku ini orang yang selalu makbul do'anya. 
2043) Mandul : Tidak beranak. 
2044) Atau pengganti. 


516 


Juz ke 16 : (MARYAM) Surah ke 19 





3 1 J 

6. "Yang bisa mewarisi akan daku J) 8 aosi s a 
dan bisa mewarisi kaum keluarga a D an 33 SA i 
Ya'qub ; dan jadikanlah dia, hai CK. Kara TN PT 
Tuhanku ! seorang yang diridlai. bakar tua, jalan AR 


7. Ya Zakariya ! sesungguhnya Kami kaa 2 OI pan V 
girangkanmu dengan seorang anak Aa: 1 

yang namanya Yahya. ****) yang 0. eh Et zat 
dahulu dari ini belum pernah Kami 04 

adakan yang senama dengannya. Cm ISA Ya P 


? 


8. Ia berkata : "Hai Tuhan-ku na N EK | z Ly JG, A 
bagaimanakah bisa ada bagiku se- D ag a 

orang anak padahal adalah isteriku “4, | | 0 Isl ATP 
mandul, ?046) dan sesungguhnya Bae 6; C 


aku (sendiri) telah mencapai setua- Uv. “3 ye N 3 8 15 
tua umur ?” Kp ne 

9. Ia menjawab : 2047) Demikian- bena x 

lah !” 2098) Berkata Tuhanmu : Paka se 4 
"Itu mudah bagi-Ku, karena sesung- ana 15 IK wr TA A 


guhnya Aku telah jadikanmu dahulu, 
sedangkan engkau belum jadi se- 


suatu,” 204?) : Sa a 


10. Ia berkata : “Hai Tuhanku ! 
adakanlah bagiku satu tanda.” Ia SANI 3 


berfirman : "Tandamu, bahwa engkau 
tidak akan beromong dengan manusia « sala ai JG 


selama tiga malam, sedangkan engkau 


sehat.” 2050) EA KN DO 


11. Lalu ia keluar pergi kepada kaum- sj eu $ 

nya dari tempat sembahyangnya, z MAMA Ha " 
maka ia isyaratkan kepada mereka : ur K p & peh 
“Hendaklah "kamu sucikan (Tuban): 2. Na LN AAS 


2045) Kami beri khabar girang kepadamu dengan perantaraan Jibril, bahwa 
engkau akan dapat seorang anak laki-laki, dan namakanlah dia Yahya. 

2046) Tidak tahu beranak. 

2047) Yang menjawab itu dibril. 

2048) Ma'nanya, apa yang Tuhanmu katakan itu akan jadi. 

2049) Tuhanmu berkata, bahwa perkara memberi anak kepada orang yang 
sudah tua itu bukan perkara payah, Dirimu sendiri Tuhan telah adakan daripada 
tidak ada kepada ada. 

2050) Tanda bagi isterimu telah mengandung, ialah bahwa engkau tidak akan 
bisa berkata-kata dengan manusia tiga malam, Sa engkau di dalam kesehatan, 
bukan sakit. 


577 


Surah ke 19 MARYAM Juz' ke 16 
di waktu pagi dan petang.” ***') Za 22 
Kas 


| P4 ge 
12. “Hai Yahya ! peganglah Kitab an o w 


itu dengan sungguh-sungguh.” Dan 


Kami berikan; kepadanya hukum E Y Ae (os Ap 
selagi ia kanak-kanak ?°5?) tg ka Kanye 
13. Dan (Kami beri kepadanya) $ ANA yy 
rahmat dari sisi Kami, dan kesucian, p 5 

| | ` 3 
dan adalah ia seorang yang berbakti ! ERS o 53 
14. Dan (adalah ia) ta'at kepada MIN a, A Ya / N 
ibu bapanya dan tidaklah ia sombong, ua 9 A pai 2 $ 
(tidak) durhaka. É AEA 
15. Dan keselamatan (bercucur) atas- | 11 pot Ara 18 


nya pada hari ia dilahirkan Ha AJ gaga 
pada hari ia meninggal dan pada ,- Ie Lo, y DERRETE 
hari ia akan dibangkitkan dengan ana 
keadaan hidup. a 
16. Dan ingatlah Maryam yang ter- ya 2 ES, YT 
sebut dalam Kitab, *'*“*) ketika ia ma a a an 
menjauhkan diri dari keluarganya ke U SA hand oa S5 JULI 3 
satu tempat sebelah timur. 


Gw Sa 
| Pe ð Ü a 
17. Yaitu ia adakan satu perlindung- Jo œ Ó 
an di antaranya dengan mereka, pris aa \Y 
2954) maka Kami kirim kepadanya - £,. 4 Pr juty 
Ruh dari Kami, lalu ia menjelma di- Kiana EX WEA leh 


hadapannya sebagai seorang manusia au La 
betul-betul.??5 5) UC, ga a U- 





2091) Hendaklah kamu beribadat kepada-Nya pagi dan petang, 

2052) Sesudah isteri Zakariya melahirkan Yahya. dan sesudah Yahya bef 
umur, tetap: masih kanak-kanak, Allah perintah dia berpegang keras kepada Tau- 
rat, dan Allah telah beri juga kepadanya kebijaksanaan atau kepandaian menghu- 
kum semasa ia masih kecil. | 

2053) Kitab di sini maksudnya Qur'an atau Injil. 

2054) Dengan ilham dari Allah, Maryam putuskan perhubungan gengan ke: 
luarganya untuk menerima khabar dari Jibril. 

2055) Maksudnya, bahwa Maryam berlindung dari kaumnya di sate tempat. 
lalu datang Jibril sebagai seorang manusia betul-betul. 


578 


Juz’ ke 16 — (MARYAM) | Surah ke 19 


18. Ia berkata : "Sesungguhnya aku ' LIL ME SG 1A 


berlindung diri kepada (Tuhan) Pemu- YA | 
rah dari padamu, jika adalah engkau LA 
seorang yang berbakti.” ENEE AK Ata 


19. Ia berkata *: "Aku ini tidak lain, Ia ASUS na 
. melainkan utusan Tuhanmu, untuk 7>% 


memberi kepadamu seorang anak CEA 
yang suci.” Dad BAE LA 
20. Ia berkata : "Bagaimanakah mem Elar 

bisa mempunyai anak, padahal belum @ yesa span F 


pernah seorangpun menyentuh akan 
daku dan belum pernah aku men- 


Ga h á a 
jalang ?” 
21, Ia jawab : "Begitulah ! ” 2°58) PE $ MAT EPA UM yi 


Tuhanmu | berkata : “Itu mudah 

atasKu, ) dan (Kami berbuat P i Ia 

demikian) karena Kami hendak jadi- TAN NIA AA thé 
kan dia sebagai satu tanda untuk ma- 


IA sf o, 9 ag 
nusia dan sebagai satu rahmat dari a KA 


Kami; ****) dan adalah itu satu 
perkara yang sudah ditetapkan.” 


22. Maka ia mengandungnya, lalu ia AE AN PU s “3 vr 


pergi dengan kandungannya itu ke 


satu tempat yang jauh. ***!) Dr Le 
23. Maka keadaan hampir melahir- Si SG yy 


kan itu memaksa dia pergi ke pangkal 
pohon kurma; ia berkata : "Alangkah o., 294,72 n 

“baiknya kalau aku mati sebelum ini, GA LG KAA tia 
dan jadi satu benda yang dilupakan o 1 Iola, 2 2, 
orang ?” Lan p ENUIE - 


A : 


r 


2056) Ya'ni, jika engkau seorang yang berbakti kepada Allah, nargakanlah 
perlindungan diriku kepada Allah, dan janganlah engkau ganggu akan daku. Ayal 
ini bisa juga diartikan: "Aku berlindung diri kepada Allah daripada kejahalanmu 
Engkau bukan seorang baktiwan. 

Kalimah “in” di sini dengan arti tidak”, tiada”, bukan?" 

2057) Jibril katakan "anak yang suci” buat menolak anggapan atau tuduhan 
Yahudi bahwa Isa itu anak zina. 

2058) Jibril jawab: "Begitulah kehendak Tuhanmu." 

2059) Mengadakan anak dengan tiada berbapa itu mudah atas-Ku, karena 
Aku telah jadikan Adam dan Hawa, dengan tidak beribu bapa. | 

2060) Ya'ni, sebagai satu tanda kekuasaan Kami pada membikin perkara-per- 
kara luar biasa dan sebagai satu rahmat, karena mengutus seorang nabi yang men- 
jalankan hukum-hukum Allah berarti rahmat bagi manusia. 

2061) Boleh jadi lantaran malu yang ia akan dituduh berzina oleh kaumnya. 


579 


Surah ke 19 MARYAM . Juz’ ke 16 


24. Maka ia 2062) seru dia dari N| oho | at 
dekatnya, (katanya) : *Janganlah 5 CE ss 


engkau berdukacita; sesungguhnya , 13 c) : pe: 

Tuhanmu telah adakan didekatmu DW: Ay Ja 

satu anak sungai yang kecil. taf r 
myr } joar 


A 





25. ”Dan goncanglah batang korma aA pit AS AC: a a YO 


itu kepadamu, 206 3) nanti ia gugur- ” ` - PRT Ar 


kan atasmu korma yang masak.” É, LVZ peupe 
26. “Lantaran itu, makan dan mi- , SAI Ia 3 3 Yi 


numlah dan berdingin matalah.” * 64) 


Lantas kalau engkau lihat ain (3 b Ue S 
manusia, ?°65) maka katakanlah : NA SP SG 
2028) ”Aku bernadzar diam karena S LAN Lt 
(Tuhan) Pengasih. Oleh sebab itu, AA Tan Igi 
tidak akan aku berkata-kata Tebu 


D 
siapapun manusia '987) pada hari ku ES SA KERA 
ini.” 

' 27. Lalu ia bawa dia kepada kaum- ?2 « sl 0017. 
nya dengan menggendong dia. Mereka KAK da3 YV 
berkata :.”Ya Maryam ! sesungguhnya 


? 
engkau telah berbuat satu perkara É T SA laa ak 
yang luar biasa.” 


28. ”Hai saudara perempuan Harun ! JKU% WEI j A 
2068) bukanlah bapamu orang yang 33 F 

tidak baik, dan tidak (pula) ibumu cad Pi TEPA v IEN sji 
seorang perempuan yang jahat.”?? £?) j 


e #5 


2062) Ia : Jibril. 

2063) Maksudnya, goncanglah secara orang menggegar pohon untuk menggu- 
gurkan buahnya di hadapannya. 

2064) Berdingin matalah: Janganlah engkau bersusah hati. 

2065) Manusia yang hendak berkata-kata denganmu, 

2066) Katalah sedapat-dapatnya dengan isarat. | 

2067) Menurut agama zaman itu, ada juga orang berpuasa diam, ya'ni tidak 
beromong-omong dengan manusia. Ini satu daripada cara-cara yang baik buat 
mengajar lidah diam daripada bekerja sebagaimana diajar perut berhenti daripada 
menggiling makanan. 

2068) Maryam dipanggil demikian, lantaran ia ada mempunyai seorang sau- 
dara bernama Harun, bukan Harun saudara Nabi Musa. 

2069) Ringkasnya, sesudah melahirkan Isa di lain tempat, Maryam, bawa dia 
kepada kaumnya. Maka mereka cela dia dengan perkataan: "Hai Maryam! menga- 
pa engkau berbuat dosa melahirkan anak dengan tidak berkawin, padahal ibu 
bapakmu orang baik-baik, bukan ahli zina?” 


580 


Juz’ ke 16 (MARYAM) Surah ke 19 : 





29. Maka 'ia isyaratkan kepadanya, ASN ME aMi Lala va 
. Ta 


2070) Mereka berkata : Bagaimana- 
kah kami bisa beromong dengan I 2 087$ 1 po.) 
anak kecil yang dalam buajan ?” El HK 


30. Ia berkata : "Sesungguhnya aku TKA 2! 
ini hamba Allah: Ia telah beri kepada- la GE Yr 


ku Kitab, dan Ia telah jadikan aku a 
Nabi 207i) Galis KS 


31. “Dan Ia jadikan aku orang yang UN ALAN: pais YI 


berbakti di mana saja aku berada, dan p 
la wajibkan aku sembahyang dan Wy a: AR Lagg es 


zakat selama aku hidup.” 7°72) 
! J Jie 
(AG 


32. "Dan (Ia jadikan aku) berbakti LOF KP KI AMA TP 153 
kepada ibuku, ?07?) dan tidak Ia ARA Jp y: 
jadikan daku orang yang sombong, 

celaka. Ea En net 


33. "Dan keselamatan (bercurah) 3 e 4500 “141 2% 
atasku pada hari aku dilahirkan dan DAY ap Jep ALI 4 9 
pada hari aku akan mati dan pada VA A PP A TOE K PAR 


hari aku akan dibangkitkan dengan Ga susul 2 9 Ka 
keadaan hidup.” 2°74) (a bsa (“3 


2070) Setelah mereka hadapkan tuduhan, Maryam memberi isyarat, supaya 
mereka bertanya kepada Isa, benarkah ia anak zina? 

Maryam memberi isyarat demikian ialah dengan penuh kepercayaan bahwa 
anaknyalah yang akan membuktikan kebersihannya daripada tuduhan kaumnya. 

Ayat ini tidak menerangkan bahwa mereka sudah bertanya kepada Isa selagi ia 
dalam buaian, bahkan nampak terang bahwa mereka tidak bertanya, lantaran ia se- 
orang anak yang belum bisa menjawab. 

2071) Apakah nabi Isa berkata demikian semasa ia dalam buaian? Belum te- 
rang? Menurut Ali-Imran 45 dan Al-Maidah 110, nab Isa ada berkata-kata dalam 
buaian, tetapi tidak terang apa yang ia katakan kepada manusia. 

Apa yang nabi Isa katakan dalam Ayat ini, lahirnya ialah sesudah ia besar, bu- 
kan semasa ia dalam buaian, karena kanak-kanak tidak pantas jadi nabi. 

2072) Ayat ini lagi menunjukkan bahwa nabi Isa berkata-kata itu, sesudah 
besar, karena tidak bisa jadi kanak-kanak diwajibkan sembahyang dan zakat. 

2073) Di dalam Qur'an tidak pernah — dengan terang atau dengan sindiran — 
disebut bapa atau ibu bapa Isa, hanya yang disebut ialah ibunya saja. Hal ini 
bantu menerangkan, bahwa Isa tidak berbapa. 

2074) Maksud Ayat ini: Aku diberi rahmat dan selamat di semua masa hing- 
ga di hari mahsyar, Kiamat. 


581 


Surah ke 19 MARYAM Juz’ ke 16 





34. Ia itu ?975) Isa anak Maryam : RECRE, | 
(Allah firmankan) perkataan benar Pesii Se As 23 m 
yang ditentangnya mereka berselisih- 


an, 2075) AN ru 
35. Tidak layak bagi Allah mem- et, Oa KG vo 
punyai anak. ?977) Mahasuci Ia ! 7732" 


Apabila Ia putuskan satu perkara, GSU Ca EER TN YA 03 

hanya Ia berkata : “Jadilah”, lantas " Papa AK 2 J 

jadi ia. KK A Sip A 
. g S sorar Ke 11 

36. "Dan sesungguhnya Allah itu PETE, SARI Y 

Tuhanku dan Tuhan kamu; maka 'A 3 va 5 I» Jad po 

sembahlah Dia; ini jalan yang lurus. di Rabah 03 rn 


Sa 


37. Tetapi berselisihan golongan-go- s Na, Ar bana: YV 
longan itu diantara mereka. Lantaran KN ye A 
itu, kecelakaan dari menghadiri hari AUT 
yang Besar, kelak, adalah bagi orang- 


Dana 07 


orang yan kufur. 
8 yang Ag PY 


TES 


38. Alangkah terangnya mereka men- 1444)” 407, 91. 0 
dengar dan melihat pada hari yang Gg KEGA Aga 
mereka akan datang kepada Kami, «404? yo) 

R) tetapi orang-orang zhalim di KANG v0 ag 
“hari ini '981) dalam kesesatan yang 4 | 
terang. 


2075) Orang yang diceritakan dari Ayat 26 sampai sini, ialah Isa anak Mar- 


am. . 

2076) Firman Allah tentang nabi Isa dan ibunya itu benar, tetapi kaum Ya- 
hudi katakan dia tukang sihir dan anak zina, sedang kaum Nasrani angkat dia se- 
bagai Tuhan dan anak Tuhan. | 

2077) Beranak atau mempunyai anak itu bukan dari sifat-sifat Allah. Segala 
sesuatu yang Ia kehendaki, akan jadi apabila Ia berfirman: Jadilah! | 

2078) Ayat ini sebagian dari apa yang diucapkan oleh nabi Isa, menyambung 
Ayat 33. i 

2079) Lantaran mereka berselisihan, padahal Allah telah terangkan dengan 
jelas dari hal kehambaan dan kenabian Isa, maka nyatalah mereka telah kufur, se- 
dang orang-orang kafir itu, akan mendapat kecelakaan di hari mereka menghadiri 
perhitungan, yaitu hari Kiamat. 

2080) Di hari Kiamat tidak Jagi mereka tuli dan buta seperti sekarang. 

2081) Orang-orang yang kufur itu dinamakan zhalim: Penganiaya, lantaran 
mereka menganiaya diri sendiri. 


582 


Juz' ke 16 — (MARYAM) - Surah ke 19 


39. Dan ancamlah mereka (dengan) 3 pen 110104 NN Y 
hari dukacita, ?°82) tatkala diputus- “ “ CM 41 


kan perkara, ?°8?) karena merekat ? 401 0427 Wi Sg 
lalai dan mereka tidak beriman, 2°54) AAS HR pad a 
EAR 


aS OI 

| SI en 
40. Sesungguhnya Kamilah mewarisi , Pa | I 2y A NA 
bumi dan apa-apa yang ada di atasnya, ,* DA ua 3 
dan kepada Kamilah mereka akan di- Haos 5 7 5 a 
kembalikan. ?°85) 3 AA SANTA VA / 
41. Dan ingatlah (hal) Ibrahim yang serg Lose 
tersebut dalam Kitab. Sesunggubnya SAN i5 £ 

". .. t, / 


adalah ia seorang yang sangat benar, P i sh 
seorang nabi. ** 5 Lx Wine basi 


42. (Ingatlah) tatkala ia berkata. 4 “4, 0 N fix? p 
kepada bapanya : "Hai bapaku eall ay SÉ 34 a 
mengapakah engkau sembah apa yang N/-3 Aj I g ee AA 
tidak mendengar dan tidak melihat Yra Kama YA A0 
dan tidak bisa menolongmu sedikit- b A Tono? 
pun ?” Dan AS RRI 
J3 è a 
43. "Hai bapaku ! sesungguhnya Ka Teten Dab a E p 
telah datang kepadaku sebahagian dari 1- PX da Seni t 
pada pengetahuan yang belum pernah , / ha... P 
datang kepadamu.; lantaran itu, turut- AKI FETAU WEG 
lah akan daku, supaya aku tunjukkan / n7 T | p 
. T Pa 
Kepadamu satu jalan yang lurus. É lolo 
PEE , O Jar a pe 
, 44. "Hai bapaku ! janganlah engkau “1178 & LY lu tt 
ta'at kepada setan, karena sesungguh- Olaxil yag Y cal & 
nya adalah setan itu pendurhaka 44 4 1&4, A00 
kepada (Tuhan) Pemurah.” buat yan ob las 


? 


# 
Śl 


2082) Hari duka cita : Hari Kiamat. 
2083) Hari yang diberi keputusan buat manusia atas amal masing-masing, 
ialah hari Kiamat, 
2084) Hendaklah engkau ancam mereka yang dalam kelalaian dan kekufuran, 
- 2085) Akan datang satu masa, bahwa bumi dan apa-apa yang di atasnya, be- 
serta isinya, tidak ada siapa-siapa yang mempunyainya pada lahir dan batin mela- 
inkan Kami; dan sekalian makhluk akan dikembalikan kepada Kami untuk meneri- 
ma ganjaran masing-masing, 
2086) Maksudnya, ingatiah Ibrahim yang tersebut dalam Qur'an atau Al-Lau- 
hil-Mahfuzh, bahwa ia seorang nabi yang sangat benar, dan ingatkanlah ummatmu, 
supaya mereka turut nasehat-nasehatnya. 


583 


MARYAM Juz' ke 16 


45. “Hai bapaku ! Sesungguhnya aku ss gr G H AU ca 
lesi 


takut bahwa akan mengenaimu adzab a A 

dari (Tuhan) Pemurah ; maka dengan 5, WE? - Pt 
sebab itu, engkau akan jadi kawan ~= aa o NIS 
bagi setan. '987) 


ad 


AE 

46. Ia bertanya : ****) "Apakah PLN AK t7 
engkau tidak suka kepada an T 
tuhanku, hai Ibrahim? Kalau engkau 5 
tidak mau berhenti, tentu aku akan ME dn Ode | Yallig 
rejammu; dan tinggalkanlah akan aku E TE 0 
(buat) satu masa.” 2085) | Bal, 

. t. ; y . 
47. Ia berkata : "Keselamatan atas- “: PSL ng 
'mUu1?099) aku akan mintakan ampun e LE - Ac SIG ii 
bagimu kepada Tuhanku, karena se- : | 
sungguhnya adalah Ia sangat muliakan Gas IKI Ran 


daku.” 
Sg pah) gas 


48. "Dan aku akan menjauhkan diri IR YA Paar £A 
dari kamu dan dari apa yang kamu P 

seru ) selain dari Allah dan aku | Pa 

akan seru Tuhanku: mudah-mudahan Ý EGIS. 2 rge 
tidaklah aku kecewa “dalam seruan 


A ~Y 


# 


kepada Tuhanku.” ****) AI ND M0 
.. # 
203 0 Ay 4 
49. Maka tatkala ia menjauhkan diri Swt us UN A As tA 
dari mereka dan dari apa-apa yang , 


mereka sembah, selain dari Allah, BH 

Kami berikan kepadanya, Ishag dan Sua, a 
Ya'qub; dan tiap-tiap seorang (dari sa, 
mereka), Kami jadikan nabi. - SALA Í pha 3 


50. Dan Kami berikan kepada mere- TA jin ay 
ka sebahagian dari rahmat Kami. a GEMA 39 D- 
2093), dan Kami jadikan bagi mereka 


2084, Di neraka. 
- 2088 Tatkala Ibrahim hadapkan nasehat-nasehat yang telah Jalu, maka ba 
panya bertanya atau menjawab. 

2089) Enyahlah daripadaku buat sedikit masa, don janganlah engkau ganggu 
akan aku dengan omongan- omonganmu yang menye satkan. 

2090 aksudnya, selamat jalan! atau selamat tinggal! alau mudah-mudahan 
engkau dapat selamat! 

209 Menyeru: Memanggil, mendo'a meminta sesuatu. Itulah arti beribadah 
dan menyembah Allah. Oleh yang demikian, biasanya. k; atimah menyeru, orang: 
pran ASAE menyembah, 

sah Sampai sini habis perkataan nabi Ibrahim. 
2093 Yaitu seperti kaum keluarga dan haria benda 


584 


Juz' ke 16 (MARYAM) | Surah ke 19 





pujian baik yang tinggi. ??? 4) 


BE NN AIA AHA 


51. Dan ingatlah (hal Musa yang 2 Si Kan I4 oð 
tersebut dalam Kitab. as 5) Sesung- ng Å i 
guhnya adalah ia orang yang dipilih, (£ s a 7 KPT: JV 

dan adalah ia seorang rasul, seorang EAS obok 

nabi. 3 

52. Dan Kami panggil dia dari Binggir. nee AT 5 OY 
gunung sebelah kanan an, 

Kami dekatkan dia, ao Are SEN j KAN 
beromong. ****)y 0 9 YA 


7 € ye dah 70 
53. Dan Kami berikan kepadanya PRANATA 99 or 
dari rahmat Kami, saudaranya, Harun, 


sebagai seorang nabi. 2°99) Es : 3 a! A 
54. Dan ingatlah (hal) Ismail yang alm Si Ten F at 


tersebut dalam Kitab. *'**) Se- 

sungguhnya adalah ia benar dalam 4 id , A 2 YI 

janjinya, dan adalah ia seorang rasul, Y Jgn É MAELO AE 

seorang nabi. P 
ts A 


55. Dan adalah ia menyuruh ahli- . NO 
nya ?'0!) bersembahyang dan ber- RUAM MAS s0 
zakat, dan adalah ia seorang yang Ma NR 

diridlai di sisi Tuhannya. Enya da Iin EKA, 


56. Dan ingatlah (hal) Idris yang 2s SL Sh Ta Si on 
tersebut dalam Kitab. *'"*) 3 yang ayal a 3 3 
guhnya adalah ia seorang yang sangat A om 

benar, seorang nabi. HDL 


2094) Kami sebabkan mereka dapat pujian yang tinggi dari manusia umum- 
nya. 

2095) Tentang maksud Ingat dan Kitab itu, lihatlah Ayat ke 41. 

2096) Atau pinggir gunung yang berbahagia. 

2097) Dekatkan dia itu.maksudnya, suruh dia hampir ke gunung, atau hor- 
mati dia. 

2098) Beromong-omong di sini, maksudnya, memberi dan menerima wahyu. 
Adapun caranya, tentulah yang pantas dengan kemaha sucian Tuhan. 

2099) Lantaran sayang akan dia, maka Kami jadikan Harun seorang nabi 
yang membantu. 

2100) Dari hal Kitab itu, lihatlah Ayat ke 41. 

2101) Orang-orang yang dalam tanggungannya dan pimpinannya. 

2102) Lihat Ayat ke 41, keterangan tentang Kitab. 


585 


Surah ke 19 MARYAM Juz' ke 16 


57. Dan Kami telah tempatkan dia AOA RT, 
2103, di satu tempat yang tinggi. Kea v3 oV 


58. Mereka itulah orang-orang yang Ai Gal bai K OA 
Allah telah beri ni'mat atasnya, yaitu | , gm Gi, 
nabi-nabi dari turunan Adam, ?'””) abp AAA ale 


dan dari (turunan) mereka yang kami ef ye san syd 


bahterakan ?!°5 ) bersama Nuh dan LT NAN. AA al 


dari turunan Ibrahim dan “Israil , 


dan (adalah mereka itu) dari orang- ? 6 |z ala s? 
- orang yang Kami telah beri petunjuk ea SA | ren. 


dan Kami pilih: apabila dibacakan ə ° TA ə MA 
kepada mereka ayat-ayat (Tuhan) He T benni IA 
Pemurah, mereka tunduk bersujud rae, AF 10 
dan menangis. Epi | a SI 


4 a 
59, Maka datang sesudah mereka, sn A 2 Oya ne ? oå 
satu turunan yang menyia-nyiakan 


sembahyang dan menuruti hawa nafsu y 4 - 8y "7 
oleh karena itu, mereka akan me- a 3 ana 


nemui kesesatan. ?!°6) Li ia RU £ 
pe (AAS AAE bohy Er 1 


? f y # č 
60. Kecuali orang-orang yang ber- 1 au S ahg 5 A 1 
taubat dan "beriman dan beramal aa 
.p 


shalih, maka mereka ini, akan masuk din 3C , Ku Wi 


ke dalam surga dan tidak dianiayakan pa 
dikit i | 2107 a 4 20825 d f F 
sedikit juapun ) | Ca NG 1 95 


61, (Yaitu) surga-surga yang kekal, {ý ILLA IT | Tr, IE: ! 
yang (Tuhan) Pemurah telah E IAI Jis É 1 


kepada hamba-hambaNya padahal dia - Jie 

2108) itu tidak kelihatan; sesungguh- Éa NS 03 A, | 
nya adalah janji-Nya akan didatangi. J3. 
2 yg : ) | f És w 0 A54 


2103) Atau angkat dia. 

2104) Mereka itu ialah nabi-nabi dari anak-cucu Adam, Nuh, Ibrahim yang 
Allah telah beri ni'mat kenabian, kerasulan dan pangkat - pangkat yang mulia. 

2105) Kami muatkan dalam kapal. 

2106) Ya'ni, kesesatan yang akan diiringi dengan pembalasannya, 

2107) Ganjaran mereka tak akan dihilangkan walaupun sedikit. 

2108) Dia itu : Surga itu. 

2109) Manusia akan menemui apa-apa yang dijanjikan oleh Allah. 


Juz’ ke 16 (MARYAM) Surah ke 19 


62. Mereka tidak akan dengar di Yus AT lks Yenny" ‘r 
dalamnya omongan sia-sia, tetapi: P ri iu 
omongan yang baik; dan ada bagi 3 3 A3 4 ML, 
mereka rezeki *''*) mereka padanya, 115 
pagi dan petang. CENTE ES 
CI 279 


63. Itulah dia surga yang Kami 5, Jas Ds Ie Tr 
akan wariskan *''') kepada orang r 





yang berbakti dari hamba-hamba : OK AN 
Kami. € pigi 
64. ”Dan tidak kami turun, melain- “H, ai CE 4 
kan dengan perintah Tuhanmu; ? 2) 


kepunyaanNyalah apa yang dihadapan <i re e4 senate 
kita dan yang dibelakang kita dan L, HE NG Pre 


yang di antara itu: dan. tidaklah 5, |: AP J , 
Tuhanmu itu lupa,” 2113) KRI D : SEGAN 


65. Tuhan bagi langit dan bumi dan If. K 
apa-apa yang ada di antara keduanya: IFAI opa Dy 10 


lantaran itu, sembahlah Dia dan ...”1- Jepara, 
sabarlah dalam beribadat kepada-Nya: un Ae Lara 
bukankah tidak engkau dapati yang 


sjea p è 
senama dengan-Nya ? ?!!4) aan elu 
DA. OP 
66. Dan manusia berkata : "Apabila 4 SINI Las 3 4 1 
aku mati, apakah aku akan dibangun- E 2A -24 z pa Sa 
kan dengan hidup ?” | "ig z 
67. Dan tidakkah manusia fikirkan, EN MSN AV 


bahwa Kami telah jadikan dia dahulu 


fe 7 PF PE Ae, e., 
padahal ia tidak ada sama sekali ? ba Ben pa Cu 
21185 


2110) Rezeki itu ialah pemberian dari makanan, minuman, pakaian dan lain- 
lain yang pantas dengan ahli surga. 

2111) Wariskan : Berikan. 

2112) Jibril beri tahu kepada nabi Muhammad, bahwa kami (malaikat) tidak 
datang kepada seseurang nabi, melainkan dengan perintah Allah. 

2113) Tuhan tidak akan lupa memberi ganjaran kepada hamba-Nya yang 
ta'at 

2114) Bukankah tidak ada siapa-siapa yang dinamakan Allah yang pantas di- 
sembah melainkan Dia? 

2115) Maksudnya, janganlah manusia menyangka, bahwa Kami tidak akan 
bangkitkan dia dari kubur dengan berbadan dan berjiwa seperti dahulu. Tidakkah 
ta berfikir bagaimana Kami telah jadikan manusia, padahal suku-suku badannya 
tidak ada sama sekali, walaupun sedikit? 


587 


Surah ke19 MARYAM | Juz’ ke 16 


| Pd 1 “put 
68. Maka demi Tuhanmu ! ?!!5) MANA MA RSI 
sesungguhnya Kami akan bangkitkan Jet P, N 


mereka ?!17) beserta setan-setan; (Xx , dag "7 JO, 0 
kemudian, sesungguhnya Kami akan ~> Sp — jara 
hadlirkan mereka berlutut di keliling 





jahannam, a GA berg? 

69. Kemudian, sesungguhnya Kami A Ka oti o 34 
akan cabut dari tiap-tiap golongan, E DRIITE 
seorang yang sangat durhaka kepada GT: . Nan 
Rahman, ?!!8) 


e? 7 8 
70. Kemudian, sesungguhnya Kami eô BAY LS TA E ys 
amat mengetahui, mereka yang lebih C Bu 
patut masuk padanya. ?!!?) Ten y) 


71. Dan tidak (seorangpun) daripada . 5 ó 
kamu, melainkan akan datang kepada- . FY j vi 
nya. 2120) Adalah (yang demikian — AN Sa 3 
itu) satu kemestian yang ditetapkan Oon OT 

oleh Tuhanmu. CA Can ed 
72. Kemudian, Kami akan selamat- , 


kan orang-orang yang berbakti, ''?') KARTE vr 


dan Kami akan biarkan mereka yang 5 DAN ra 
menganaaya (diri sendiri) *'**)y itu Bala KMS 
berlutut padanya. *'**) tgh a Aa, , 

13. Dan apabila dibacakan kepada ALA Sl Ne ain vr 
De ayarayal Kami yang nyaa A Ta Si Jota o $ Pe 
berkatalah orang-orang yang ir SN AM, M3 
kepada mereka yang beriman : ”Go- sap 2 a D. Ju 
longan manakah lebih baik tempat- |$ CF gan? V o 0 <f 
tinggalnya dan lebih bagus majlis-: Ca Ia MA N 
nya » ) di 


2116) Tuhan bersumpah dengan nama-Nya sendiri. 

2117) Yaitu mereka yang tidak mau percaya tentang adanya pembangkitan 
sesudah mati. | 

2118) Rahman : Pemurah. 

2119) Masuk padanya : Masuk jahannam. 

2120) "Kamu" yang dimaksudkan di Ayat ini, kalau diartikan orang kafir, 
maka ma'nanya, bahwa tiap-tiap orang kafir akan masuk neraka dan merasai 
adzabnya, dan kalau diartikan manusia umumnya, maka ma'na Ayat ini, bahwa 
tiap-tiap seorang dari manusia, sekurangnya, akan datang dan melihat neraka, su- 
Se tahu bagaimana siksaan yang diderita oleh orang-orang yang kufur kepada 


2122 Orang kafir dan orang durhaka itu dinamakan penpaniaya diri, lantar- 
an mere a menyebabkan diri mereka disiksa. 

k 2123) Berlutut di keliling neraka sementara menunggu perintah buat mema- 
sukinya. 

2124) Lantaran tidak bisa membantah kebenaran. ayat-ayat Allah, maka me- 
reka bertanya kepada kaum Muslimin tentang kekayaan dan kemuliaan, seolah- 
olah mereka berkata: "Kalau agama kamu benar, mengapakah kamu tidak mem- 
punyai rumah tangga, majlis dan kekayaan seperti kami?” 


21 BI Dari antara manusia. 


588 


Juz' ke 16 (MARYAM) Surah ke 19 


211 
74. Dan Kami telah binasakan se- LA KSS 33 j vt 
sewa Hina beberapa golongan vi Toy 
daa ebi agus perkakas rumah- o 
sangpanya dan bangunan badannya. KN, BELI W 43 


212 


75. Katakanlah : "Barangsiapa ada- A LN Oa Ke vo 
lah ia di dalam kesesatan, biarkanlah +% , 1? TP A i ogr 
(Tuhan) Pemurah memanjangkan bagi- _g-> eala 
Dan tempo, un en apa ila mere- P oaia 
a lihat apa yang dijanjikan kepada A 
Sa a ka Aa ap ataupun OAT HARYA 3) 
iamat — maka mereka akan menge- pda, pt 0 
tahui siapa dia orang yang lebih (74 : a Sea 
jelek keadaannya dan lebih lemah 


tentaranya. PEA > a Selagi 


76. Dan Allah akan menambah pim- Ma Z E Pp 
pinen bagi mereka yang telah mengam vi IS GAN Ya 233 V1 


il jalan petunjuk: dan amal-amal $3 
baik yang tinggal itu, lebih baik £ LA i UP 
pearannya pan sisi Tuhanmu dan t Go. 

i aik kesudahannya. ) NA Ya Tik pE 


77. Maka tidaklah engkau fikirkan ri A 
(bagaimana kejahatan) orang yang ETS sea YY 


kufur kepada ayat-ayat Kami dan Af y te SEN IE 
berkata : "Sesungguhnya aku akan JB, 
diberi harta dan anak.” ?'?7) 


vd f s ô 
78. Apakah ia mengetahui urusan sa VA 
ghaib, atau yang telah membikin 


2 2 Sar asi 


HA ba dengan (Tuhan) Pemu- 14 rer f om 
rah ? 2128) Beg Peg 

79. Tidak sekali-sekali ! Kami akan as vs 
menulis apa yang ia kata, dan Kami PT 

akan panjangkan 'adzab baginya BATA 


dengan sungguh-sungguh. 


2125) Jadi, maksudnya, bahwa bangunan badan yang bagus, kekayaan, ke- 

muliaan dan sebagainya tidak jadi tanda kebenaran. 
2126) Kesudahannya ialah kesudahan di Akhirat. 

2127) Menurut riwayat, bahwa 'Ash bin Wa-il ada berhutang kepada Khab- 
bab.Waktu ditagih, ia berkata: "Bukankah kamu orang Islam, menganggap bahwa 
sesudah mati akan ada bangkitan lagi?” 

Jawabnya: "Ya, betul! Maka 'Ash berkata: "Sesungguhnya di sana aku akan 
dapat harta dan anak, dan di sana nanti aku bayar hutangku kepadamu. 

2128) Maksudnya, apakah i ia sudah tahu, bahwa di Akhirat nanti ia lb da- 
pat anak dan harta? Ataukah ia sudah berjanji demikian dengan Tuhan ?. 


589 


Surah ke 19 MARYAM ` Juz’ ke 16 





Zo? AV 32 v 
80. Dan Kami akan mewarisi (harta (5 Wa D 31 Sa O 
benda) yang ia katakan itu, dan ia el ORAN Sa 

akan datang kepada Kami sendirian TE 
212 i ) | 1, 3 


81. Dan mereka ambil *'**) lain | i 
dari Allah beberapa tuhan supaya - JA RAR A 


(tuhan-tuhan) itu jadi pelindung bagi its TE Ta Ha 

mereka. | pr 
3 

82. Tidak sekali-kali ! bahkan tuhan: 4. la Mara 3G ar 

tuhan itu akan ingkari peribadatan (” TT 

mereka, ?!3!) dan mereka akan jadi Mg SEDA 

musuh bagi mereka. ?!??) 7 LINI 

83, Tidakkah engkau lihat bahwasa - SAMA, Tn SO Ar 

nya Kami telah kirim setan-setan $734 

atas orang-orang kafir (untuk) meng- ("1 PAN 

ganggu mereka dengan sungguh-sung- PP OT, 

guh ? 2133 ) a 

84. Oleh sebab itu, janganlah lis SO KA US HE At. 

bersegera atas mereka. Sesungguhnya 

tidak lain melainkan Kami meng- ke 


hitung untuk mereka sungguh-sungguh 
> ix 


2134) PESA A 

85. Ialah hari yang Kami akan ai ant p Ag 
kumpulkan (padanya) orang-orang - Ta A 

yang berbakti kepada (Tuhan) Peniu- Dj | 


rah, bergolong-golongan. s s 028 Lag, 
86. Dan Kami akan heret *'**) Jerai ga AN 
orang-orang yang durhaka ?'?5) itu 6 Pn 
ke neraka dalam keadaan dahaga. 15 PI AA 


2129) Maksudnya, bukan saja ia tidak akan beranak dan berharta di Akhirat, 
malah ia akan mati dan harta bendanya akan jadi hak Kami, dan Kami akan pin- 
dahkan ke tangan siapa yang Kami kehendaki, sedang ia akan menghadap Kami 
dengan sendirian. 

130) Mereka ambil : Mereka sembah. 

2131 Karena tuhan-tuhan yang mereka sembah itu pada asalnya ialah nabi- 
nabi dan orang-orang shalih, sudah tentu mereka ini tidak ridla disembah atau di- 
jadikan tuhan dan sudah mesti mereka ingkari dan musuhi. 

2132). Mereka yang disembah akan jadi musuh bagi yang menyembah, 

2133 Allah tidak kirim setan-setan untuk mengganggu orang-orang kafir su- 
paya mendalam di dalam kedurhakaan, melainkan sebaga! balasan atas kekufuran 
mereka sendiri. 

2134) Janganlah engkau minta supaya lekas diturunkan bencana atas mereka 
ya Muhammad! karena hal itu sudah tentu, hanya Kamimenunggu Wak yang su- 
dah Kami tentukan buat mereka. 

2135) Heret : seret, tarik dengan cara menghina. 

2136) Maksudnya, ialah orang-orang kafir. 


590 


Juz' ke 16 (MARYAM) Surah ke 19 
| lada EA arl | 
'87. Mereka tidak mempunyai (hak) SAN SEN AV 
syafa'at kecuali orang yang telah 7. " a di pe 
mengadakan pengakuan di sisi KERA NN 
(Tuhan) Pemurah. ?!?7) 4 r2 s a 





88. Dan mereka berkata : ”(Tuhan) Way eL 116 te 
Pemurah mengadakan anak bagi (diri- NS Iran EENE 9 AA 
Nya).” 21 "3 


gto ofo 02t 
89. ”Sesungguhnya kamu telah ada- UED enta ai A4 
kan satu perkara yang sangat besar.” 
213 


| P La. 4 1 JL 5 
90. Hampir langit itu pecah oleh Oles sd OLS 4: 
karenanya, dan terbelah bumi ini, D Ao mann, 


s s‘ 
dan runtuh gunung-gunungnya ber- py u2 PÈ i E 29 Aa 
keping-keping. *'**) | 3 7 
A , 5 A JK i 


91. (Ialah) lantaran mereka mengada- Ta NBA AA 21 | 
kan anak- bagi (Tuhan) Pemurah?! 4°) n 19 YA PI lgba ul A 
Pen 


02, Padahal tidak ta b gi 9 x A 9 TAU ar 
a ata ida pantas agi *yi o A] CA f 

(Tuhan) Pemurah, bahwa Ia mengada- - SS a Ay 
kan anak (untuk diri-Nya). | | y Ci 


i oê , L3 3 
93. Tidak ada apapun di langit dan CNG ya MN YAKIN ar. 
bumi, melainkan akan datang kepada D7 s z 13 na 4 

i £o Nag Na st 
(Tuhan) Pemurah sebagai hamba. i ey | jJ! 


94, Sesunguhnya Ia telah liputi mere- Ae AOA MN 48r a 
ka dan telah hitung mereka benar- Uc esis 9 la at 
benar. 2142) 


2137) Orang-orang kafir tidak berhak mendapat atau memberi syafa'at (per- 
Paten ap , kecuali dari antara mereka siapa yang telah beriman sebagai diperintah 
ole . ; i 

2138) Orang-orang Kristen mengatakan Isa anak Allah. Segolongan dari 
orang-orang Yahudi menganggap Uzair Iaa anak Allah. Ada sebagian dari orang- 
orang kafir memandang malaikat sebagai anak-anak perempuan bagi Alah. | 

2138) Tuhan perintah supaya nabi Muhammad berkata kepada mereka yang 
menganggap Tuhan mempunyai anak bahwa sesungguhnya kamu telah ucapkan 
satu perkataan yang sangat besar kesalahannya, | 

2140) Mengatakan Tuhan mempunyai anak adalah satu kesalahan yang amat 
sangat besar, hingga bisa dikatakan, bahwa langit, bumi dan gunung-gunung ham- 
pir pecah-belah dan runtuh, lantaran tidak kuat mendengar hebatnya anggapan 
dan ucapan itu. 

2141) Segala sesuatu, dengan tidak berkecuali, akan menghadap Tuhan seba- 
gai hamba-Nya dan makhluk-Nya, dan tidak ada yang akan menghadap-Nya seba- 
gai anak-Nya atau ibu bagi anak itu. i | 
i 2142) Tidak luput dari Allah, segala sesuatu yang mereka katakan dan kerja- 

an. | 


51 


Surah ke 19 . O MARYAM | Juz' ke 16 





17 2 ? 3 e 3 
95.- Dan tiap-tiap (seorang dari) me- "Aaa Caha a Ka 40 
reka akan menghadap-Nya pada hari “ sir ý 


Kiamat dengan sendiri, Az >? f 
J 2r. 3 

96. Sesungguhnya orang-orang yang si TI AN TET 

beriman dan beramal shalih itu Mata gal o. 15 N 

(Tuhan) Pemurah akan adakan bagi LID» 35 2211 ,, 

mereka pencintaan. ?!47?) Dg on tt aan 


97. Maka Kami mudahkan dia deng- Gie Ju ae: y 
an bahasamu, tidak lain melainkan AG 


supaya engkau gemarkan dengan (isi) AAS : 5 Th as 


nya akan orang-orang yang berbakti 7 
dan engkau ancam dengannya akan | k. Ee 
kaum yang. berkeras kepala. ?!44) Oa 
98. Dan tidak sedikit golongan yang us KA 15 g g7 f GA 
Kami telah binasakan sebelum mereka 


Adakah engkau dapati seseorang dari o 
mereka atau engkau dengar suara bagi ts pa Ja pa 


3, or. 


mereka? ?!45) | EI | 
) BSI ng 


2143) Allah akan jadikan mereka orang-orang yang disayangi dan disukai 
oleh-Nya dan oleh makluk-Nya, juga Allah akan adakan pada mereka sifat kasih 
dan cinta kepada Allah dan makhluk. 

2144) Kami turunkan Qur'an dengan bahasamu, ya Muhammad, tidak lain 
melainkan supaya mudah engkau sampaikan khabar baik yang terkandung di 
dalamnya untuk orang-orang yang berbakti, dan supaya mudah engkau beri tahu 
' khabar tidak baik dan siksa-siksa yang termaktub di dalamnya untuk mereka yang 
berkeras kepala, tak mau menerima kebenaran. 

2145) Sebelum @uraisy dan Bani Israil, tidak sedikit kaum yang mendusta- 
kan Allah dan rasul-Nya telah Kami binasakan sampai habis, hingga tidak dapat 
engkau lihat seorang pun dari mereka atau engkau dengar suaranya. Maka hendak- 
lah hal ini jadi satu peringatan bagi mereka yang menyakiti utusan Allah. 





592 


Juz" ke 16 


(HAI MANUSIA) 


Surah ke 20 





Dengan nama Allah, 
Penyayang.. 


1. Tha-ha. ?!45) 


2. Tidak Kami turunkan 
mu Qur'an, 
susah. ?!47) 


(A 


, 
« 


THA — HA 
(HAI MANUSIA) 
Surah ke 20 :135 Ayat 
'Diwahyukan di Makkah 


Pemurah, 


kepada- 
supaya engkau jadi 


3. Tetapi sebagai peringatan bagi 


orang yang takut. ?!48) 


4. Diturunkan dari (Tuhan) yang 
menjadikan bumi dan langit yang 


tinggi. 


5. (Ia-lah Tuhan) Pemurah, ber- 


semayam di atas 'Arsy. 
6. Kepunyaan-Nya-lah 


apa-apa 


yang di langit dan di bumi dan di 


antara keduanya dan di 
bumi. 


2146) 


(segolongan bangsa Arab) dengan arti 
sa Suryani, artinya Hai laki-laki.” 


bawah 


IU e 
Band 4 


2.2, 


al T Y 
AN EA A 


SI AA Z , 
ea | 
a ga 1 

USUS AN 

Li 


se 


Hai manusia! Kata Kalbi: Kalimah ”Thaha”' dipakai oleh gabilah 'Uki 
"Hai manusia,” Kata Qatadah: Dalam baha- 


Maksud "manusia" atau a ai di sini, ialah nabi Muhammad. 


2147) 


Diriwayatkan bahwa sesudah turun sebagian dari Qur'an, nabi Mu- 


hammad sangat membanyakkan sembahyang, terutama pada waktu malam. Maka 
turun Ayat ini memberi tahu supaya jangan ia sangat memenatkan diri. 


2148) 


Qur'an ini diturunkan supaya jadi peringatan bagi orang yang berbakti; - 


dan jadi ancaman bagi mereka yang durhaka kepada Allah. 


593 


Surah ke 20 


THA - HA 


` Juz ke 16 





7. Dan jika engkau nyaringkan 


perkataan, maka sesungguhnya la 
mengetahui rahasia dan yang lebih 
“tersembunyi. 714°) 


8. (la-lah) Allah; tidak ada tuhan 
melainkan Dia: kepunyaan-Nya-lah 
nama-nama yang sangat baik. *'**) 


9, Sudahkah 
cerita Musa ? 
10, (Ingatlah) tatkala ia lihat api, 
lalu ia berkata kepada ahli-rumah- 
nya : "Berhentilah ! karena sesung- 
guhnya aku melihat api, supaya 
aku bawakan untuk kamu sedikit 
daripadanya, atau dengan api itu 
aku dapat satu keterangan.” 

11. Tatkala ia datang kepadanya, 
diseru : "Ya Musa !” 


sampai kepadamu 


12. "Sesungguhnya Aku Tuhanmu. 


Maka tanggalkanlah dua kasutmu, 
karena sesungguhnya engkau berada 
di lembah suci (yang bernama) 
Thuwa.” 

13. "Dan Aku telah pilihmu (jadi 
rasul): oleh itu, dengarlah apa yang 
akan diwahyukan.” 


14, "Sesungguhnya Akulah Allah, 


tidak ada Tuhan melainkan da-Ku: 
oleh itu, sembahlah akan daKu dan 
dirikanlah sembahyang buat mengi- 
ngat-Ku.” 

15, "Sesungguhnya Kiamat itu 
akan datang-hampir Aku hilangkan 
rahasianya - supaya tiap-tiap jiwa 
dibalas dengan apa yang ia usaha- 
kan.” 2151 ) 


2149) 


MANGAN A 


138 0, 


Saga Sak DU q 
AW JG) BES 1. 


2 AI or ow TA A 
PAEA EEA 
SA ARA 
aH r2 OR p rAr 
AE Sop M 
IA SA 


DUK ENEN \Y 
i Hi 


EPE) T 
aeit KJA, j = 
Sh 


219 G 


EE ANELEE w 
KENS HN EUNE 
AEAEE 10 


s223 pe La 


GI ANA 


VEZA 


Tidak perlu engkau nyaringkan do'amu kepada Allah, karena Ia me- 


ngetahui apa-apa kehendakmu, malah mengetahui sesuatu yang lebih tersembunyi, 


2150) 


' Segala nama dan gelaran yang baik, suci dan mulia, yang pantas de- 


ngan ketuhanan, tidak ada yang berhak melainkan Allah. 


2151) 


Maksudnya, bahwa hari Kiama! itu tentu akan datang. Sudah banyak 


Aku sebut dan terangkan hingga hampir terbuka rahasia dari setentuannya. Aku 


S4 


(Bersambung di halaman 595) 


Juz" ke 16 (HAI MANUSIA) Surah ke 20 





16: ”Oleh yang demikian, jangan- 7 > “1412 55525 Y3 
lah engkau dibalingkan daripada VP 1 
(mempercayai)-nya, oleh orang aah S potr 

yang tidak percaya kepadanya SS pE. dia AREA 
serta menurut hawa nafsunya; maka 

dengan sebab itu, engkau akan 


binasa.” Pe DATA UE. | 
17. “Dan D itu di tangan kanan- SA Bra MAA W 
mu, hai Musa?” 2'52) ep, , 

18. Jawabnya : "Ialah tongkatku: c PE und IA 
aku bertekan atasnya, dan aku gu- 


Pi ai s 
gurkan dengannya (daun-daun) atas vi y 8, 
kambing (ternak-ku dan adalah si TETTE Gea 5 


bagiku padanya beberapa guna 

yang lain.” SA NA 
19. Firman-Nya : "Campakkanlah aa TP PENA 

dia, hai Musa !?” | da Ugal JG 14 


20. Lalu japun campakkan dia. PA s 
Maka tiba-tiba (jadilah) ia seekor PRAA MAYA y 


ular yang berjalan.. 


21. Firman-Nya : "Ambillah dia, Wa °. SEN IG yi 
dan jangan engkau takut. Kami 2 Pa 

akan kembalikan dia kepada kea- IMS. 
daannya yang pertama.” 3) 3) 


2 f P. + r # # so 
22. "Dan kepitlah tanganmu ke Aí di Hi E yr 
sayapmu niscaya keluar ia (bersifat) va J! aa 3 
putih dengan tidak tercela, ( se- a NN. Ja”. Au PEPE E 


bagai) tanda yang lain.” 2!54) ga pan ai 3 
213 
23. Karena Kami hendak tunjuk- <a 


kan kepadamu sebahagian dari tan- 
da-tanda (kekuasaan) Kami yang An Gk A rr 
sangat besar.” *!**) 


adakan hari Kiamat itu ialah untuk jadi hari pembalasan bagi tiap-tiap jiwa menu- 
rut usaha masing-masing. 

Kalimah "ukhfiha” di sini dengan ma 'na“Aku hilangkan rahasianya,” "Aku te- 
rangkan dia.” 

2152) Allah bertanya kepada Musa dari hal tongkatnya karena tongkat itu 
akan dijadikan alat penghancur sihir-sihir yang akan diadakan dengan perintah Fir' 
aun. 

2153) Ini Mu 'jizat yang pertama yang ditunjukkan kepada nabi Musa. 

2154) Sebagai petunjuk mu'jizat yang kedua, Tuhan perintah supaya Musa 
kepit tangannya di ketiaknya, dan “Tuhan beri tahu bahwa sesudah engkau kepit, 
maka tanganmu itu nanti jadi putih yang baik, bukan putih penyakit sopak dan 
sebagainya. . ! 

2155) Kami tunjukkan kepadamu dua mu'jizat itu sebagai pendahuluan saja. 
Karena Kami akan tunjukkan kepadamu lain-lain tanda kekuasaan Kami. 


595 


Surah ke 20 ` THA - HA Juz’ ke 16 





24. "Pergilah kepada Fir'aun, ka- “474717 Gaga 
rena sesungguhnya ia telah melewa- Ro KN 
ti batas.” 


25. Ia berkata : "Hai Tuhanku ! ¿Ç ara "JB ro 
3 a erxala |! al H N 
luaskanlah bagiku dadaku.” ?!56) 4 E 2” 


ATE Y Jai rt 


Ng ANM) Pa, YA 
26. "Dan , mudahkanlah untukku ra 5 g re, 
urusanku.” ' ) sg yoo 
27. "Dan bukakanlah simpulan Ida Saas jag LAN 
dari lidahku.” 01 0220. 
28. "Supaya mereka faham perka- BIA HAR YA 
taanku.” 8) ki 


29. "Dan jadikanlah untukku se- Lha Sala Day va 


oranp menteri dari keluargaku. 


30. : Ha) Harun, saudaraku.” AN Iu Y. 
/ 

31. “Kuatkanlah dengan dia akan S pla i a Ki 

urusanku.” T, e 7 

32. "Dan sekutukanlah dia dalam oh A, 

urusanku.” 7'690) SA ep: Pr ES 


£ 


4? - Y 
33. “Supaya kami beribadat ang Tr 


banyak kepada-Mu.” 


TAR “4 a P 
34. "Dan (supaya) kami ingat Na asis Tt 
banyak kepada-Mu.” z , 3 
35, "Sesungguhnya adalah Engkau yA en ES Uh Yo 
melihat akan kami.” 1) , zo, S eng 
36. Firman-Nya : "Sesungguhnya ESE PER 13 KE "y 
telah diberikan kepadamu permin- 
taanmu, hai Musa! | | KAH 


2166) Musa minta keluasan dada, lantaran sempit dadanya dan takut ia 
menghadapi Fir'aun, raja Mesir, raja besar, yang telah jadi musuhnya yang bengis 
itu, 

2157) Permintaan Musa akan kemudahan urusannya itu, bisa jadi urusan ru 
mah-tangga dan lain-lain yang jadi tanggungan baginya, karena sangat berat men- 
jalankan seruan ke jalan Tuhan kalau urusan diri sendiri masih kusut. 

2158) Musa minta Tuhan hilangkan telor, pelat atau gagap yang ada pada li- 
dahnya supaya manusia bisa faham seruannya dengan mudah. 

2159) Menurut riwayat, bahwa Harun lebih tua dari Musa dan lebih bijak 

berkata-kata. 
| 2160) Adalah Musa, Nabi dan Rasul. Permintaannya supaya Harun disekutu- 
run jadi wazir (menteri) bagi Musa, dan ia tak mempunyai kitab agama sendiri. 
Taurat adalah kitab yang diturunkan buat Musa,. Harun berkewajiban menyampai- 
kan isi kitab itu sebagai seorang nabi pengikut. 

2161) Sesungguhnya Engkau melihat dan lebih tahu keadaan kami, maka 
kabulkanlah permintaanku jika tidak menyalahi kehendak-Mu. 


596 


Juz' ke 16 | (HAI MANUSIA) Surah ke 20 
37. "Dan sesungguhnya, ”Kami G2 
telah mengkurnia atasmu pada kali pur Esa A39 ev 


yang lain.” 7162) 


38. "Tatkala Kami wahyukan 
2163) kepada ibumu sesuatu yang 
diwahyukan.” 

39. "Yaitu, taruhlah dia di a 
dan lepaskanlah dia di laut itu;” 
maka hendaklah laut tadi sampai- 
kan dia ke pantai supaya diambil 
dia oleh musuh-Ku dan musuhnya: 
"dan Aku telah letakkan padamu 
percintaan daripadaKu, dan supaya 
engkau dipelihara di hadapan-Ku:” 

) 


40. "(Ingatlah) tatkala saudara pe- 
rempuanmu pergi lalu berkata 
"Maukah aku tunjukkan kepada 
kamu seorang yang bisa pelihara 
dia ? Maka Kami kembalikanmu 
kepada ibumu supaya dingin mata- 
nya dan supaya ia tidak berduka 
citas dan engkau telah bunuh satu 
jiwa ?!65) Jalu Kami selamatkan- 
mu daripada dukacita; dan Kami 
“ kenakan padamu beberapa perco- 
baan; maka engkau tinggal di 
antara orang-orang Madyan bebe- 
rapa tahun: kemudian engkau da- 
tang di waktu yang ditetapkan, 
hai Musa.” ?!56) 


2162) 





20 pain co, 02 0 
Smu BIN alih ra 
Cr Daa. y4 
A ga 


OA anid 
SEA sais 
DA 4. 
4 $ ai Cah ' seba b, 

GG SII A 


Sena a ; 


SN - Es Kat Ha 
TA Yin A 


A 


Permintaan-permintaan itu Kami kabulkan. Sebelum ini Kami telah 


limpahkan kurnia atasmu, ialah Kami sebabkan Fir'aun ambilmu sebagai anak, pa- 
dahal lain-lain anak laki-laki yang diperanakkan ketika itu habis dibunuh olehnya. 


2163) 
2164) 


Wahyukan, salah satu dari artinya ialah, beri ilham: gerakkan hati. 
Kurnia Kami yang satu lagi (tersebut di Ayat 37) atasmu ialah, bahwa 


Kami jaga ilham kepada ibumu supaya ia tarohmu di satu peti dan hanyutkan di 


sungai 


itu membawa peti tadi ke pantai dekat mahligai 
dan dipelihara oleh Fir'aun yang jadi musuh-Ku dan musuhmu; 


Nil (yang juga disebut laut, lantaran Beng a dan Kami perintahkan sungai. - 
i 


raun supaya engkau diambil 
dan Kami letakkan 


padamu percintaan dari Kami, supaya manusia kasih kepadamu dan supaya eng- 


au terpelihara di hadapan-Ku. 
2165) 
lahian, membela sahabatnya. 
2166) 
rempuanmu pergi menawarkan 
engkau selama 


Menurut Al-Qashash 15. Musa telah bunuh seorang dalam satu perke- 


Ingatlah, sesudah sopan sampai ke tangan Fir'aun, lalu saudara 
iri ibumu sebagai pemelihara. Maka dengan itu 
ari kena bunuh sebagaimana anak-anak lain, dan Kami kembali- 


(Bersambung di halaman598) 


597 


' Bani Israil bersama kami 


Surah ke 20 THA 


-HA . Juz' ke 16 





41. "Dan Aku telah pilihmu bagi 
diri-Ku, *'*”) 


42. “Perg. ay engkau dan saudara- 
mu dengan ayat-ayat-Ku ?'88) 
dan janganlah kamu lemah pada 
mengingat-Ku.” 

43. "Pergilah kamu berdua kepada 
Fir'aun, karena sesungguhnya ia te- 
lah melewati batas.” 

44, "Maka hendaklah kamu ber- 
dua berkata kepada perkataan yang 
lembut, supaya ia ingat atau takut.” 


45. Mereka berdua berkata : "Hai 
Tuhan kami ! sesungguhnya kami 
takut bahwa ia akan segerakan 
(siksaan) atas kami atau ia akan 
melewati batas. *'“?*) 


46. Firman-Nya : "Jangan kamu 
berdua takut ! karena sesungguhnya 
Aku beserta kamu berdua: Aku 
mendengar dan Aku melihat. ” 


47. Lantaran itu hendaklah kamu 
berdua datangi dia, lalu berkatalah 
”Bahwa sesungguhnya kami ini utus 
an Tuhanmu: oleh itu lepaskanlah 
170 ) dan 
janganlah engkau siksa mereka. 
Sesungguhnya kami telah aatang 
kepadamu dengan satu keterangan 
) dari Tuhanmu, dan sejahtera 
adalah atas orang yang menurut 
petunjuk. ” 2i Taj 


kanmu kepada ibumu 


PENA OUNT $1 
AWAY 220 o 
BUAS SA Ai tr 


SO, 


Ab AS pa 
HAE tt 


3 Sad 


Sang 


pun Sy L 


Sl SAS KG u to 


mas UI Le / Bata 

yr E E Un sia 
KORAN tI 
SS 
Ga tv 


O AZSA 


Aa ER 


AN R 39 
IA KIA, Ai 


P 


SIA 


supaya senang hatinya dengan pertemuanmu, karena ia 


duka cita dengan sebab berpisah daripadamu, dan ingatlah kurnia Kanti yang me- 


'lepaskanmu daripada di bunuh, padahal engkau telah bunuh satu jiwa: dan ingat- 


lah pula kurnia Kami yang lain atasmu, ketika Kami kenakan atasmu beberapa 
percobaan dari kesusahan dan sebagainya, hingga engkau merantau tinggal di anta- 
ra orang-orang Mad yan. supaya a dapat pengalaman dalam pergaulan; ke- 


esir di umur yang pantas engkau di jabatan 


ai utusan dan wakil-Ku kepada manusia. 


mudian engkau datang kembali ke 
rasul. 
2167 Aku telah pilihmu seba 
2168) Mu 'jizat-mu 'jizat yang Aku telah beri kepadamu. 
2169) Ya'ni melewati batas terhadap Kami. 
2170) Jangan engkau larang mereka menurut kami. 
~ 2171) Yaitu keterangan atau mu'jizat yang menunjukkan benar kami ini 
utusan Allah. 


2172) Petunjuk : Jalan yang lurus, ialah agama Allah. 


Juz' ke 16 


48, “Sesungguhnya telah diwahyu- 
kan kepada kami bahwa adzab itu 
adalah atas orang yang Kk 
kan dan berpaling ?” ?173 


49, Ia berkata nik "Kalau 
begitu siapakah Tuhan kamu ber- 
dua, hai Musa ?” 


50. Ia menjawab : "Tuhan kami 
Ialah Yang telah memberikan kepa- 
da tiap-tiap sesuatu kejadian masing 
masing, kemudian Ia telah tun- 
jukkan j jalan, 3» 2175 

51. Ia berkata "Kalau begitu, 
bagaimanakah keadaan gurun-gu- 
run yang telah lalu ?” 72176) 


52. Ia jawab : "Pengetahuannya 
(adalah) di sisi Tuhanku di dalam 
sebuah kitab: tidak keliru Tuhanku 
dan tidak Ia lupa, 2 2 53) 


53. "Yang telah jadikan bagi kamu 
bumi sebagai hamparan: dan telah 
adakan bagi kamu padanya bebe- 
rapa jalan, dan Ia telah turunkan 
air dari langit, ? lalu Kami terbitkan 
dengan (air) itu beberapa jodoh 


dan tumbuh-tumhuhan yang ma- 


cam-macam. 


»4. Makanlah dan berilah makan 
binatang-binatang ternak kamu, ka- 
rena sesungguhnya pada yang de- 
mikian itu adalah beberapa tanda 
(kekuasaan Tuhan) bagi mereka 
yang mempunyai fikiran. 


2173) 

utusan Allah. 
2174) Ia berkata : Fir'aun bertanya. 
2175) 


. (HAI MANUSIA) 


Surah ke 20 


MPH LA 
d, Pi aaa n 
AARE T 
PAN « o 


Ker KAH 
IN SUS Ju o) 


aa RAP or 
an 


a. 


Pa Sa or 
A Aga SI nina 
SA MERE 

SEA SAYA a 


NAN Ot 
ANA SAY CT ETE) 


Mendustakan utusan-utusan Allah dan berpaling dari ajakan utusan- 


Tuhan kami itu ialah Tuhan Yang telah menjadikan tiap-tiap sesuatu 


dan telah tunjukkan jalan (baik dan jahat) kepadanya. 


2176) 


Kalau betul perkataanmu, bahwa orang yang mendustakan dan berpa- 


ling dari utusan Tuhan kamu itu akan dapat adzab, maka bagaimanakah hal mere- 
ka yang di abad-abad yang telah lewat, padahal mereka juga dustakan orang-orang 


yang datang mengaku jadi utusan Aliah? 


2177) Pengetahuan tentang amal mereka yang telah lewat itu, adalah pada 
sisi Tuhanku, tercatat dalam sebuah kitib amal makhluk. Tuhanku tidak keliru 


dan tidak tupa, 


Catatan itu hanya sebagai saksi untuk mereka yang beramal. 


599 


- Surah ke 20 


THA “HA 


Juz' ke 16 





55: Daripadanyalah *''*) Kami 
jadikan kamu, dan kepadanyalah 
Kami akan kembalikan kamu, dan 
daripadanyalah Kami, akan keluar- 
kan kamu sekali lagi. | 


56. Dan sesungguhnya Kami telah 
tunjukkan kepadanya tanda-tanda 
Kami sekaliannya, tetapi ia dusta- 
kan dan ia enggan. ?!7?) 


57. Ia berkata : "Adakah (patut) 
engkau datang kepada kami untuk 
mengeluarkan kami dari negeri ka- 
mi dengan sihirmu, hai Musa ?!” 
58. "Lantaran itu, sesungguhnya 
kamj akan adukan kepadamu sihir 


yang seperti itu. Maka adakanlah| 


antara kami dan engkau satu tempo 
(pertemuan) di satu tempat, yang 
kami dan engkau tidak boleh me- 
nyalahinya.” 

59. Ia berkata : “Tempo perjan- 
jian kami itu, hari perhiasan, dan 
(hendaklah) dikumpulkan manusia 
waktu dluha.” ?181) 


60. Maka 
kumpulkan tipu-dayanya, kemudi- 
an ia datang. *'**) 


2178) 
2179) 


Daripada bumi atau tanahlah. 


Fir'aun berpisah lalu 


TE Se o0 
POAR, LOC 
& 


AA 
GK su AH ox 
“Ny, ró r 

S1 3 

@ g o7, 2A’ rE A 
AA aad OV 
SHD ras Cena 


Da ls 
Yi La ea one Ur ERA 
Spa Ya Na CAPE (Ap: 3 al 


Kaya Say 4 jg 04 
seah or 
Pe or 


PP S et 3 


Aa An 


a 1? 


Ia 
Ie 


Tuhan ada beri sembilan mu'jizat kepada nabi Musa sebagai tanda ke- 


. benarannya, dan Tuhan telah perintah nabi Musa menunjukkan semua tanda-tanda 
itu kepada Fir'aun, tetapi ia anggap sekalian itu sihir dan mantera buatan nabi 
Musa, dan enggan ia menerimanya. 

2180) Hai Musa, Kami telah peliharamu dari kecil. Maka patutkah engkau : 
datang kepada kami dengan pelajaran sihirmu untuk merebut kekuasaan di negeri 
kami dan mengusir kami keluar daripadanya? 

2181) Sabut Musa: "Pertemuan yang kamu minta aku jadikan itu, aku tetap- 
kan di hari raya Berhias (atau hari pasaran), dan hendaklah kamu kumpulkan ma- 
nusia buat menontonnya ketika matahari di seperenam jalannya.” 

2182) Sesudah berpisah dari pertemuan dengan Musa, Fir'aun kumpulkan 
ahli-ahli sihir yang akan melawan Musa. Sesudah siap maka ia datang di tempat 
dan di waktu yang ditentukan. 


600 


Juz' ke 16 (HAI MANUSIA) Surah ke 20 





61. Musa berkata kepada mereka : cela, tes no 

”Celaka kamu ! janganlah kamu me | (SP mn vu 
lancung dusta atas nama Allah, sg” A PF 
karena dengan sebab itu, Ia akan SE] Aly Ji 
binasakan kamu dengan satu adzab; A 


dan sesungguhnya kecewalah orang KE 
yang melancung. ” 218 3) Soya bera 


PER 4t, V3 sie °? 5 
62. Maka mereka berunding urus- Eee dpal EA w 
an di antara mereka; dan mereka 5 
rahasiakan perundingan itu. ?!84) € di U, ca Cesar 


P s P : 
63. Mereka berkata : "Sesungguh- PAI HA Je ar 
nya dua orang ini sebenarnya dua Pg 
ahli-ahli sihir yang hendak keluar- JA N J- 
kan kamu dari bumi kamu dengan 


sihir mereka dan (hendak) meng- Si, PRA, 
P. aa 


hapuskan agama kamu yang sangat EA 

utama.” 2185 ) n? 1 
y è 

64. ”Lantaran itu, persatukanlah ys- a Pe at 

daya upaya kamu, kemudian datang eno, 

lah dengan berbaris, dan sesungguh- sai AS! 439 4 “En 

nya berbahagialah orang yang me- Dan G 


nang pada hari ini.” 7186) | Ai 


2183) Musa berkata kepada ahli-ahli sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun: 
"Kecelakaan akan menimpa kamu! janganlah kamu mendustakanku dan mengang- 
gap diri kamu dalam kebenaran yang diridlai oleh Allah, padahal Allah tidak ridla: 
dan yang demikian itu berarti melancung atas nama Allah: maka Allah akan bina- 
sakan kamu dengar satu adzab: dan sesungguhnya akan kecewa orang yang melan- 
cung (memalsu)."” 

2184) Ketika mendengar perkataan Musa, di antara ahli-ahli sihir itu ada 
yang merasa keberiarannya. Lantaran itu mereka berembuk dalam rahasia di anta- 
ra mereka. 

2185) Waktu melihat ahli-ahli sihir berembuk dengan rahasia itu, Fir'aun dan 
pegawai-pegawainya menaruh curiga dan berkata kepada mereka: "Sesungguhnya 
Musa dan Harun (saudara Musa) ini dua ahli sihir yang hendak merebut pengaruh 
dengan kepandaian sihir mereka, dan men ngam negeri kamu, dan mengusir u 
keluar, dan hendgk menghapuskan agama kamu yang sangat utama.” 

2186) Lantaran Musa dan saudaranya hendak mengambil negeri kamu, meng- 
usir kamu, dan menghancurkan agama kamu, maka janganlah kamu ragu-ragu dan 
jangan berselisihan, tetapi hendaklah kamu persatukan daya upaya dan tiar 

u buat mengalahkan dia, dan datanglah ke medan pertempuran dengan berba- 
ris, supaya kelihatan hebat; dan ketahuilah, bahwa orang yang menang dalam per- 
tandingan hari ini, akan dapat kebahagiaan. 


601 


Surah ke 20 aa: THA - HA Juz’ ke 16 ` 





65. Mereka berkata : "Hai Musa ! PN ne 10 


apakah engkau hendak memulai atau- 


kah kami ca dahulu menua “ai pi A Jal 33 IL, 
66. Ia berkata : "Bahkan, mulailah Ka TAN Je Ah 
kamu.” Tiba-tiba tali-tali mereka dan , 1013 9 


tongkat-tongkat mereka terbayang ke- Da ya SA a P $ 


padanya, lantaran sihir mereka, se- 7, 
olah-olah berjalan. *'*”) Roi 


# x 
120” 


67. Maka Musa merasa takut dalam Aias d ra Ba T IV 
hatinya. *'**) 3 2 j 


68. Kami berkata : "Janganlah eng- .o,c s02, L a 


kau takut, karena sesungguhnya en La 
kaulah yang paling tinggi.” 218 Ena BAY AS YA 


69. ”Dan campakkanlah apa yang di SA ui 14 
tangan kananmu, niscaya ia telan apa- EA os 

apa yang mereka buat, karena sesung- ATA AA S 
guhnya apa-apa yang mereka kerjakan, Pe u He Ca! Lipat Ú 
(adalah) daya-upaya tukang sihir, se- / Io? 
dang tukang sihir, tidak bisa jaya, biar KU et g AN, 9 
di mana (pun) ia datang.” ?'?9) 


10. Maka menyungkur sujudlah ahli- DG Han V: 


ahli sihir itu. Mereka berkata : "Kami 299 329) 
percaya kepada Tuhan bagi Haa dan SA 2g Kr x EA 
Musa.” siar: Z Is an 


71. Ia berkata : ?'”') "Kamu telah 53 D YA DARA TG KN 
beriman kepadanya ?!??) sebelum X3 J 


aku idzinkan kamu ! Sesungguhnya ' RA ASRI É 2. 04 


2187) Musa berkata: "Aku tidak mgu mulai, cobalah kamu mulai sihir kamu, 
Sesudah mereka pertunjukkan sihir mereka, tiba-tiba kelihatan bagi Musa, dari ke- 
pintaran mereka dalam ilmu sihir seolah-olah tali-tali dan tongkat-tongkat yang 
mereka campakkan itu berjalan. 

2188) Musa merasa khawatir, bahwa pengikutnya akan terpengaruh dengan 
ahli sihir yang amat tinggi pengetahuannya itu. 

2189) Tuhan berkata kepada Musa yang merasa khawatir: "Janganlah eng- 
kau takut, karena engkaulah yang paling tinggi dan menang bukan mereka.” 

2190) Firman Tuhan: "Hai Musa! campakkanlah tongkat yang di tangan ka- 
nanmu, niscaya ia telan tali-tali dan tongkat-tongkat kepunyaan, ahli-ahli sihir itu, 
karena apa-apa yang mereka tunjukkan, tidak lain melainkan daya upaya tukang 
sihir, padahal tukang-tukang sihir, tidak bisa dapat kejayaan di mana-mana, se- 
-dang apa-apa yang engkau tunjukkan adalah mu'jizat tanda kebenaranmu sebagai 


rasul.” 
2191) Ia berkata: Fir'aun berkata, 


2192) Kepadanya : Kepada Musa. 





Juz’ ke 16 (HAI MANUSIA) Surah ke 20. 


~ P/ a a AP 
ia itu ketua kamu yang mengajarkan Sea yaaa ae al 
sihir Kepada kamu. Maka sesungguh- PeF | 
nya aku an potong tangan-tangan 047 
dan kaki-kaki kamu berselang ?' 5 AA nan £ VA 
dan sesungguhnya aku akan pakan ot, o? Ppa., 


2194) kamu di batang-batang korma; LAIN ia 2 


dan sesungguhnya kamu akan ke- 


tahui siapa di antara kita °'?°*) yang Ng EGA 
lebih pedih siksanya dan lebih kekal.” pr vÉ is 1 Ci 


72. Mereka berkata : “Kami tidak |: Luk Dai NG vr 


akan utamakanmu daripada tanda- 

tanda ) (kebenaran) yang telah 2 Lag P 
datang kepada kami, dan daripada aa A AN Ga iya 
(Tuhan) yang jadikan kami. 


Oleh itu, hukumkanlah bara | & | 
yang engkau hendak hukum: hanya - ja GEA PE 
engkau bisa menghukum di peng- 

hidupan yang rendah ini.” ''”") Gn seh 


£ a, F g4’ 
73. ”Sesungguhnya kami telah her- Hoa Sek FAGAN vr 


iman kepada Tuhan kami, supaya 


Ia ampunkan kesalahan-kesalahan ka- Pa pg 
mi dan (dosa-dosa kami) mengerjakan - LAKI UU 
sihir yang engkau paksa kami atasnya: 1x 11904 A) 


dan Allah itu lebih baik dan lebih Err s> dil; PA 
kekal.” A P A 
A Ke PS A 

74. Sesungguhnya barangsiapa da- URTE 5 Aa Vt ! 
tang kepada Tuhannya padahal ia ber- TA 23 Tegs 
dosa, maka sesungguhnya adalah bagi- (423 o EN AU Fa 
nya jahannam yang ia tidak akan ja 1 ob 
“mati padanya dan tidak akan hidup. aa AN; 


d 


75. Dan barangsiapa datang kepada dea aja SS YO 


a be benda ia bean yang 2 et 
tel kerjakan perbuatan-perbuatan | KELAS - 
yang baik, maka mereka itu akan — Sua DAN Sua 
dapat derajat-derajat yang tinggi. Í 3 fi 
. 2193) Berselang : Potong tangan kanan dan kaki kiri, atau kaki kanan dan 

tangan kiri. | 

2194) Palang kamu : Salib kamu.. 

2195) Antaraku dan Musa, atau antaraku dan Tuhan bagi Musa. 

2196) Tidak bisa kami lebihkanmu daripada tanda-tanda yang kami yakin 
datangnya. dari Allah sebagai mu'jizat bagi Musa. 

2197) Dan tak bisa kami lebihkanmu daripada Tuhan yang menjadikan kami. 

2198) Di dunia ini. 

2199) Maksudnya, ganjaran Allah lebih baik daripada ganjaranmu, dan siksa- 
Nya lebih kekal dan hebat daripada siksa yang engkau hendak jatuhkan atas kami, 


603 


Surah ke 20 THA - HA Juz’ ke 16 





16. (Yaitu) surga-surga kekal yang E pA e: J 16 2 x vi 
mengalir padanya sungai-sungai, hal 2 


keadaan mereka kekal padanya, dan G 2 3.7 G3 POEM $ 


yang demikian itu ganjaran Orang 


yang bersih dari (svink) : 
4 gp 
77. Dan sesungguhnya Kami telah Ola ad ea 9 tata 4 NY 


wahyukan kepada Musa, bahwa bawa- 
lah hamba-hambaKu berjalan malam, É z” | 8 4 SI ya 
lantas adakan bagi mereka jalan da Hy G3 yg ras 


7 


yang kering di laut itu. Jangan engkau K bre A 
takut tertangkup dan janganlah takut 65 ai Í Cy Ía 
PEST 


(tenggelam). '?”9) 
78. Lalu Fir'aun turut mereka de- HL A S VA 
an tentaranya, lantas mereka ditang- - 7 g P 
kup oleh sesuatu yang menangkup na f E a Aa Pen $ 
dari laut. ??”1) j j Hang 

Lagu AN: ANA v4 


SID 


79. Dan Fir'aun telah sesatkan kaum- 
nya dan tidak ia pimpin. 77°?) 


PAN EEA PIPET E LU 
.80. 'Hai anak-anak Israil ! sesungguh- a ketan Adai JE : A» 
nya Kami telah selamatkan kamu 


daripada musuh kamu dan Kami telah LT Ha Ki E KAK AA 
janjikan kamu (datang) ke sebelah pa = ST 3 YA 


kanan gunung itu, dan Kami telah KF Fa KA Koh: WEI 


turunkan atas kamu manna dan: 
salwa, LE 


2200) Tuhan perintah nabi Musa membawa ummatnya keluar negeri Mesir 
pada waktu malam, lantas apabila berjumpa laut, hendaklah ia pukulkan tongkat- 
nya yang Tuhan beri sebagai mu'jizat itu di laut, niscaya seketika itu jadi kering, 
lantas hendaklah ia jalan bersama pengikut-pengikutnya di laut yang kering itu 
dan jangan ia takut akan dikejar oleh Fir'aun dan jangan pula takut akan di tang- 
kup oleh air yang di kanan kiri sebagai bukit. 

2201) Waktu Musa menyeberang laut yang terbelah, Fir'aun dan tentaranya 
terus mengejar mereka dalam perjalanan di laut itu. Setelah Musa dan pengikutnya 
lepas ke darat, tiba-tiba datang air menutup Fir'aun dan tentaranya. - 

2202) Fir'aun telah kecewakan kaumnya dalam urusan keduniaan dan tidak 
pula ia pimpin mereka di jalan yang lurus dalam urusan Akhirat. 

PPL oa Lihat Al Bagarah ayat 57. Maksudnya, Tuhan ingatkan kepada Bani 
a. PertolongauNya tentang menyelamatkan mereka dari Fir'aun. 
(Bersambung di halaman 605) 


604 


Juz” ke 16 = (HAL MANUSIA) Surah ke 20 - 


| SA P 033 
.81. Makanlah ?'?94) sebagian dari Setu k Sa 
barang-barang baik yang Kami beri Z Da. 
kepada kamu, dan janganlah kamu ° S SA LA WA Ta 
melewati batas padanya, **** ) karena Ha a oY; 
akan menimpa kamu kemurkaan-Ku; at re LA III, 
dan barangsiapa ditimpa kemurkaan- EY Kal A 
Ku, maka sesungguhnya binasalah ia. 22 





EAE e” 
82. Dan sesungguhnya Aku Pengam- 7 A NA PARI Bls Ar 
pun (dosa) orang yang taubat dan : I ry 


7/41 


beriman, dan beramal baik, kemudian 2 : ses”! 

terpimpin. Sg Sa jg 
iA oh 

83. Dan apa yang menyebabkan $) gn ar > f 13 Ay 

engkau datang lebih dahulu daripada ” i 

kaummu, hai Musa ! ??°6) RPG 


84. Ia menjawab : "Mereka itu 2.71 NI nr | 
mengiringi akan daku; dan aku ber- LP Iled JU AL 


segera kepada-Mu hai Tuhanku ! AG ea Tea a Dag 
supaya Engkau ridla.” | se — PAS 2 
85. Ia berfirman : "Tetapi sesung- Pn, 


guhnya Kami telah adakan percoba- Gy y Beat JG AO 
an (pada) kaummu sesudah engkau 


3 e7 0 
(berangkat); dan disesatkan mereka CS 3 14 Í AS o 
oleh Samiri.” ??”7) ng H i 


| Ih r 
86. Maka kembalilah Musa kepada A A le A1 
kaumnya dengan marah (dan) duka- 3 SA 


cita. Ia berkata : “Hai kaumku ! APA AMAN 


b. Pertemuan yang 1a janjikan di gunung Thursina buat menerima Taurat yang 
berarti satu rahmat. 

c. Pemberian-Nya kepada mereka manna dan saiwa sebagai makanan ketika 
mereka mengembara empat puluh tahun di padang belantara yang tidak ada ma- 
kanan padanya. 

2204) Ayat ini berhubung dengan yang di atas, ya'ni, Kami turunkan manna : 
dan salwa dan Kami berkata: "Makanlah .............. 

2205) Janganlah gunakan pemberian-Ku buat ma'siat. 

2206) Maksudnya: Apa sebab engkau berangkat ke gunung Thursina buat 
menerima titah dari Kami, lebih dahulu daripada kaummu, hai Musa? 

2207) Samiri itu seorang dari penyembah sapi dari Bani Israil. Ia munafik da- 
lam pengikut-pengikut nabi Musa, dan ja seorang yang berpengaruh. 

Tuhan berkata kepada Musa, bahwa sesudah engkau berangkat, Kami-adakan 
percobaan dengan perantaraan Samiri dalam pengikutmu 70 orang yang engkau 
pilih buat menghadap Kami, supaya engkau saring mereka. 


605 


Surah ke 20 = THA-HA 00 Jua ke 16» 





of F 
bukankah Tuhan kamu telah berikan P. eS er 
kepada kamu satu perjanjian yang 


baik ? Apakah telah panjang masa 2 ° W 
perpisahanku dari kamu y taukah 3 Naa Sama 
(memang) kamu hendak supaya ke- Pi so Graha E , 


murkaan dari Tuhan menimpa kamu, 1 Aoa tak 
maka kamu salahi perjanjian kamu 


kepadaku ?"” 2208) EER i 


87. Mereka menjawab : "Kami tidak Ile E ARANE AV 
menyalahi janji (kepada)mu dengan bean Dg 

kemauan kami, tetapi kami dipaksa * s 3 KIAN S; z Si , 
membawa beberapa banyak dari per- U7) 2 


hiasan kaum itu, lalu kami campak- 3 
kan dia (dikowi), karena begitulah Nana 
Samiri memberi (perintahnya).'””'”?) 

pn þe 


88. "Lalu ia bikinkan untuk mereka Af 5 oa el À 
sebuah anak sapi — satu badan — >A A gii 5 
lan ” 


yang bersuara, Lalu mereka itu berka- 4 r, 
ta (kepada kami) : “Inilah dia Tuhan & ON yaa AA 


kamu dan Tuhan bagi Musa, tetapi ia P aJ 

lupa !” Pen yaaa 
a fa Ai 

89. Maka tidakkah mereka perhati- eale SIS Ad 


kan, bahwa sesungguhnya (anak sapi 
itu) tidak bisa menjawab perkataan 





2208) Ketika mendengar kaumnya disesatkan oleh Samiri, Musa kembali de- 
ngan marah dan susah hati, lalu berkata: "Hai kaumku! bukankah Tuhan kamu 
berjanji hendak memberi sebuah kitab agaraa yang sangat berguna buat kamu? Me- 
ngapakah kamu turut ajakan si Samiri? Bukankah belum lama aku tinggalkan 
kamu? Mengapa kamu rusakkan janji kamu kepadaku bahwa kamu akan turutku 
ke gunung Thursina? Apakah memang sengaja kamu menyalahi janii supaya kamu 
ditimpa oleh kemurkaan dari Allah?” 

2209) Sebahagian yang tetap beriman dari ummat nabi Musa menjawab, 
bahwa kami tidak menyalani janji kepadamu dengan sengaja, tetapi tidak berke: 
sempatan buat datang di gumun: sebagaimana kesanggupan kami, karena kami di- 
paksa buat merampas barang-barang perhiasan kaum @ibthi (orang: Orang Mesir) 
dari emas dan perak untuk ditaroh di satu kowi pemasek logam, maka terpaksa 
kami kerjakan karena demikianlah perintah Samiri yang telah mempengaruhi se- 
bahagian dari saudara-saudara kami. 

2210) Mereka yang berirnan itu melanjutkan pembicaraan dengan nabi Musa: 
kata mereka, bahwa dari barang logam yang dilebur itu Samiri bikinkan untuk me: 
reka yang jadi pengikutnya sebuah arca berupa anak sapi yang bisa bersuara seper- 
ti suara sapi, lalu mereka berkata kepada kami: “Inilah dia sebenarnya Tuhan ka- 
mu dan Tuhan Musa, tetapi Musa lupa kepada Tuhannya ini, lalu ia pergi mencari 
Tuhan di gunung Thursina.” 


Juz’ ke 16 —— (HAI MANUSIA) Surah ke 20 


mereka dan tidak berkuasa memberi DANA 2 BAL AN PEGAGA DA 
bahaya dan tidak manfa'at kepada LEY y a at) Hb 3 y pu 


2211 
mereka ? ) r ai E R 


90. Dan sesungguhnya Harun telah MA ar We Iban, Aa: 
PN Kepa mereka sebelum itu : AVER a P Kah 
"Hai kaumku ! tidak lain melainkan ©ia do aea ul a al” 2 
kamu diuji dengan kanan sapi), pada- 2 SEA HOENN 
hal Tuhan kamu, ialah Tuhan Pemu- ('4'| KEA KAK 
rah, maka turutlah akan daku dan aa PA $ F. 2 


taatlah kepada perintahku.” ??!?) 2. 0. 
91. Mereka (yang terpengaruh) itu “2 7 t2 parol 21 
berkata : "Kami akan tetap atas kea- CEINE PENT. Ju al 
daan ini hingga Musa kembali kepada 7 5 ya ao 
kami." Sapa gn HA 
` Q9 P4 pa. 3 2 # .. 
92. (Musa) berkata : “Hai Harun ! AA Pe yanti” NS 
Apakah yang menyekabkanmu — " Ls BU v 
waktu engkau lihat mereka sesat —,” | 1 7 ERE 
o Sak engkau tidak turut ,,  .,. Pa na 
contoh)ku ? Apakah (dengan senga- CAT aral. s LAN | 
ja) engkau telah durhaka kepada YAI y 
perintahku ?” 2213) Spa” 


p OI ya s r | 
94. Ia jawab : "Hai anak ibu-ku ! ZA GEYA plg Ar 
janganlai engkau renggut jenggotku an PA PN 
dan janganlah engkau tarik rambut AN SI ERA Tv Ta 
kepalaku. Sesungguhnya aku takut AM? J' Su 2 AS NPI 
bahwa Sl ga aa berkata : PSA sapa (antar » 47 
kau telah adakan perpecahan am ha ma KENAPA" 
Bani Israil dan engkau tidak pelihara 3 si Har j 7 

) CT r 


perkataanku." ska | 33 “Aa 


2211) Perkataan di Ayat ini Tuhan hadapkan kepada penyembah-penyem- 
bah berhala buat mereka fikirkan. 

2212) Sebelum nabi Musa kembali dari gunung Thursina, nabi Harun, sauda- 
ra dan wakil nabi Musa, ada berkata kepada mereka yang terpengaruh dan hendak 
menyembah (anak sapi): "Hai kaumku! anak sapi ini adalah sebagai ujian buat 
kamu, padahal Tuhan kamu yang sebenarnya, ialah Tuhan Pemurah, Yang maha 
suci. Lantaran itu, janganlah kamu tersesat, dan turutlah akan daku dan ta'atlah 
kepada perintah-perintahku.” | 

2213) Maksud ayat 92 dan 93, bahwa nabi Musa, dengan marah, bertanya 
kepada nabi Harun: "Hai Harun! waktu engkau lihat sebahagian dari mereka ter- 
sesat, mengapakah engkau tidak turut contohku pada memerangi orang-orang 

ang durhaka? Apakah engkau dengan sengaja engkau enggan menurut jejak-jejak- 
u yang aku perintah engkau turut di masa an panu jadi wakilku? . 
2214) abi Harun berkata: "Hai saudaraku! janganlah engkau marah kepada- 
ku. Sehab pun aku tidak gunakan golongan yang beriman buat memerangi mereka 
KA (Bersambu' : di halaman 608) 


v e 


607 


Surah ke 20 THA- HA. . Juz' ke 16 





95. (Musa) berkata : "Bagaimana Ġa MK ARUS IE 40 


urusanmu, hai Samiri ?” 22715) 


Fan P sj, 
96. Ia jawab : ”Aku lihat sesuatu Pa nd 47 
aa AR tidak lihat; oleh yang yee Ko Nk Joret 
emikian, aku genggam segenggam sa- gu NINA „å 3 da 
ja dari jejak Rasul itu, taman Aa ng LT 5 
buang dia, karena begitu PET og LT AN gac 
diperintah oleh nafsuku,” 2216) Ja TAN Win 


97. (Musa) berkata : ”Kalau begitu Ga ru JG av 
enyahlah ! Tetapi sesungguhnya (seba- , tolr oe ye 
gai balasan) bagimu dalam penghidup- SG) 19 SA Iya Ya, Dee 
an (dunia), bahwa engkau akan ber- iJi PA F ai 
kata : "Tidak ada persentuhan, dan AL; Ae AGE Ke c 
buatmu, dijanjikan satu tempat yang 


engkau tidak akan diluputkan dari- 
padanya, dan lihatlah kepada tuhan- meta sisig HÉ 
mu yang tetap engkau berbakti kepa- 


A / Age 
danya ! Sesungguhnya kami akan A ARA, KI $ K 2 ASN 
bakar dia dan kami akan Tebo A 
dia di laut dengan sesungguh-sungguh a 
taburan.” ?? TA Tue 


D £ 
98. "Tuhan a tidak lain melain- Wak 12 $ Si ah Ea 
kan Allah, Yang tidak ada Tuhan Nya Y SH S i g IA 
lainkan Dia, Yang pengetahuan- ya 14 A) 3 

luas di tiap-tiap suatu.” AR AI e 9 yh Yi 


yang murtad, lantaran aku khawatir bahwa engkau akan katakan aku pemecah 
Bani Israil, dan aku takut bahwa engkau akan tuduhku bahwa aku tidak meme- 
nuhi amanatmu pada menjaga Bani Israil." 

2215) Apakah sebab engkau berbuat demikian, ya Samiri? 

2216) Pendapatanku tidak sama dengan mereka yang jadi ummatmu. Oleh 
yang demikian, sedikit saja aku ikut perjalananmu yang dikatakan Rasul, lalu yang 
sedikit itu pun aku buang, karena demikianlah nafsuku nampakkan baik bagiku. 

Ringkasnya, Samiri tetap atas persembahan sapi, tidak suka percaya kepada 
orang yang dikatakan Rasul atau pesuruh Allah. Ia tunjukkar. dirinya sebagai. se- 
orang pengikut Musa, tidak Jain melainkan atas jalan nifag atau dengan maksud 
hendak menarik kembali seberapa yang ia bisa tarik dari ummat nabi Musa kepa- 
da persembahan berhala. Lantaran itulah, maka di waktu dapat peluang (kesem- 
patan), terus ia pengaruhi sebagian dari ummat nabi Musa dan ia buang ikutan 
yang ia nampakkan itu, lalu dengan terus terang ia adakan berhala. 

2217) Pergilah dari golongan kami, hai Samiri! dan engkau tidak di apa-apa- 
kan, karena sebagai balasan di dunia atas perbuatanmu yang sangat salah itu, Tu- 
hanku akan jadikanmu mengucap: "Janganlah sentuh akan daku” yang dengan itu 
putus perhubunganmu dengan manusia dalam pergaulan hidup (seperti kaum Pa- 
ria di India), dan sebagai balasan di Akhirat, telah ditetapkan suatu tempat yang 
engkau tidak akan diluputkan daripadanya, Adapun tuhanmu yang engkau tetap 
menyembahnya itu kami akan bakar dan hancurkan, lalu kami buang dan ham- 
burkan hancurannya di laut dengan sungguh-sungguh hamburan, supaya engkau 
dan pengikutmu tahu, bahwa tuhanmu itu bisa di apa-apakan oleh manusia dengan 
semau-maunya, 





608 


Juz' ke 16 (HAI MANUSIA) Surah ke 20 


12 
99. Demikianlah Kami ceritakan ke- SJ AO á . 
adamu ??' 8) sebahagian dari khabar- HM HS AA 


abar (ummat) yang telah lewat: i 33 lrer’ 
dan sesungguhnya Kami telah berikan HES Jaa AA 


kepadamu dari sisi Kami sebuah 

bayak | in 
P 

100. Barangsiapa berpaling TB pg 2. > 


akan memikul (balasan) dosa yang 23 ji 
berat di hari Kiamat. p: BG EE 
101. Sedang mereka - akan kekal o Nga Tan SAH Na 


dalam (balasan dosa) itu, dan . jelek- 
lah pikulan tersebut bagi mereka 


pada hari Kiamat. ana » 
Joe 

102. (Yaitu) hari yang 31 Tb Meh 

tiup sangkakala, dan sasa ia hyr Hae T e A or 


kumpulkan di hari itu, orang-orang te? » O Fr Ze 

yang berdosa dalam keadaan lebam Widia GAN 

mata mereka. ****) 

103. Mereka berbisik-bisik di antara ~ Es ba ts = 

mereka: ”Kamu tidak tinggal (di 

dunia) melainkan sepuluh (hari).” y A DA e 5 sd 
) 


104. Kami lebih tahu apa yang mere- Shi, $- sU 1 12 01 f 
ka katakan ketika orang yang lebih “4 ut ve 
jujur perjalanannya dari antara mereka LA pe 4 ai . 
berkata : "Kamu tidak tinggal, me- HA 2d al ) gn X 


lainkan sehari saja.” ****) joa 


Va sa 


a 


2218) Kepadamu: Kepada Muhammad. 

2219) Yaitu Qur'an. . 

2220) Lebam itu warna biru yang sering terdapat di badan atau mata yang 
kena pukulan keras, tetapi tidak berdarah. Maksudnya di sini ialah dalam keadaan 
jelek. 

2221) Lantaran melihat keributan, kedahsyatan dan adzab hari Kiamat, ma- 
ka mereka merasa seolah-olah kehidupan yang mereka sudah jalankan di dunia ini, 
hanya sepuluh hari saja. 

2222) Tuhan lebih tahu apa yang mereka akan katakan dengan mulut-mulut 
mereka atau dalam hati mereka ketika mendengar perkataan bahwa kediaman 
kamu di dunia — dibandingkan dengan keadaan di Kiamat ini — tidak lebih dari 
sehari. Yang mereka perkatakan itu tentulah tidak lain daripada penyesalan atas 
perbuatan mereka yang telah lewat di dunia. 


609 


Surah ke 20 THA - HA Juz’ ke 16: 


EKAR 


105. Dan mereka akan bertanya q} da TA 
kepadamu, dari hal gunung, maka 7 “ ye R3 Te 


jawablah : "Tuhanku hancurkan AA o” - 
dia seremuk-remuknya.” SA KET 


c2 


106. ”Lalu Ia akan jadikan (bekas- KALA | 
nya) itu bumi yang rata.” TA Ga 11 
107. Tidak akan engkau lihat pada- t 4.” PA 222 

nya tempat yang rendah dan tidak CY BAN N IN 
yang tinggi. 2223) 


239 Gis, 9% 
108.. Di hari itu mereka akan turut Yg HIS La LAP VA 
penyeru a uda ada keneng y | ae 
o nya, dan akan lemah suara ... je a SR A 
suara Kana (menghormati Tuhan) yi 2 A 
Pemurah, maka tidak akan bisa eng- LI, Jae AA SI 
kau mendengar melainkan suara yang 
lemas. **** 
109. Di hari itu tidak berguna 
syafa'at, kecuali orang yang Rahman p Pa f La 
memberi idzin baginya dan Ia ridlai aa I Saga Ana i ea! 


perkataannya. ???5) 
po $4 


110. Ia mengetahui apa yang di- Z4 2 
hadapan mereka dan apa yang di be- Laga Aa AKU APA 
lakang mereka, sedang mereka tidak uan 


: ep e Sel 2 S s P. 
meliputi dia dengan pengetahuan. Úle do o Sahat PA 


PERS 





Pd o 
AVEN EON 253 4 


| 2223) . Menurut Ayat ke 105, 106 dan 107, mereka yang mendengar khabar 

bari Kiamat tentang berkumpulnya manusia di satu tempat untuk menerima pu- 
tusan masing-masing, akan terbayang di hatinya, bahwa padang mahsyar yang 
akan berhimpun padanya sekalian manusia dari permulaan dunia sampai sekarang, 
satu tempat yang amat sangat luasnya, dan akan timbul pertanyaan di hatinya, di 
manakah ada satu tempat yang begitu besar dan luas, selama gunung-gunung yang 
'ada sekarang tetap ada? Maka jawablah, bahwa gunung-gunung itu Allah akan han- 
cur remukkan hingga bumi ini jadi rata serata-ratanya. 

2224) Di hari Kiamat nanti, manusia akan turut penyeru ke mana saja ia ajak 
ialah penyeru yang tidak ada padanya kebengkokan, lantaran di disuruh oleh 
Allah, dan tidak ada pula kebengkokan manusia terhadap dia, lantaran hari itu 
ha yang tidak tersembunyi dan tidak tersamar kebenaran den kebatilan. 

Alangkah baiknya kalau mereka sudah turut penyeru dari fihak an di dunia 
ini! Dan di hari pembalasan itu lemah dan, tunduk segala suara lantaran hehgtnya 
kekuasaan Tuhan, maka dari itu, tidak akan engkau dengar kecuali suara yang 
lemas atau suara manusia melangkah dengan perlahan-lahan. 

2225) Di hari Kiamat permintaan tolong siapa pun buat seseorang tidak 
memberi manfa'at, kecuali orang yang Tuhan ridla kepada perkataannya dan Ia 
idzinkan dia buat memintakan pertolongan itu. 

2226) Alah Sara et Ta segala apa yang akan menimpa mereka dan segala se- 
suatu yang mereka akan kerjakan, demikian juga segala apa yang telah mengenai 
mereka dan sekalian apa yang akan mereka kerjakan, sedang mereka sendiri tidak 
mengetahui yang demikian dengan pengetahuan yang meliputi (yang penuh). 


610 


Juz' ke 16 (HAI MANUSIA) | Surah ke 20 


111. Dan akan tunduk muka-muka Yan (Aas Nm MI 
bagi (Tuhan) Yang hidup, Yang ber- (4 AA 


diri dengan sendiri-Nya: dan ses g’ TAHA dl prer A H ran 

Bun ya rugilah orang yang telah Cd! ja ea pa 
erjakan kezhaliman, 4227) pesan An OE ER | 

n Dan perangsiapa. mengerjakan Sana A DM 

sebagian dari (amal-amal) shalih, pada- ə A 21 r 

hal ia berimarr maka tidak (mesti) AN 3 Z- 

ia takut diania a an tidak akan di- 2l. SA AA 2 


telan haknya. ) po r [< 
ig da 


113. Dan begitulah Kami turunkan | G3 1 4 Na 
dia sebagai Qur'an bahasa Arab, dan GKS j VWS; ! 
Kami telah terangkan padanya se- Grr 11 
bahagian dari ancaman supaya mereka 77 AN UA Ka 3 E 
berbakti, atau (supaya) ia adakan 04 7 pet 108 laa Zak 
bagi mereka suatu peringatan. ?77?) DALS Dyna 

\ SE 5 


114. Karena maha tinggi Allah, Raja Sh bias JG “t 
Yang benar ! dan janganlah engkau sa 


terburu-buru dengan Qur'an ga S h—- f J) MIM 1 BY, 

habis diwahyukan kepadamu, np r a 
berkatalah : ”Hai Tuhanku ! na SERA ji, Ka a) 
lah ilmu bagiku.” ??2?9) 2 DA. g a Ni 


(2 “TE, 


aif 





2227) Di hari Kiamat, manusia akan tunduk kepada Tuhan yang hidup dan 
berdiri sendiri: dan akan bertemu kerugian, siapa yang menyekutukan Allah, kare- 
na yang menyekutukan Allah itu, berarti menzhalimi diri sendiri. 

2228) Barangsiapa beriman dan kerjakan amal shalih, maka janganlah ia 
takut teraniaya di Akhirat dengan siksaan atas dosa yang ia tidak kerjakan, dan ja- 
nganlah ja khawatir akan dihilangkan walaupun sedikit dari amal-amalnya yang 
baik. 

2229) Dengan mengandung isi-isi seperti yang tersebutlah Kami turunkan 
Qur'an ini dengan bahasa Arab, lantaran pesuruh Kami itu bangsa Arab dan Kami 
telah terangkan dalam @ur'an ini sebahagian dari ancaman supaya kaum musyrik. 
berbakti atau supaya @ur'an ini hidupkan satu peringatan bagi mereka. 

2230) Di hari Kiamat, akan tunduk sekalian suara dan muka karena meng- 
hormati Allah, dan siapa pun tidak akan teraniaya dan tidak akan digelapkan hak- 
nya karena maha tinggi; dan mahasuci Allah, Raja yang sebenar-benarnya, daripa- 
da berbuat demikian: dan janganlah engkau terburu-buru hendak bertanya arti 
atau maksud dari Ayat-ayat yang dibacakan kepadamu oleh Jibril sebelum habis ia 
tunaikan wahyu yang dibawanya itu; ajaran ini jadikanlah pedoman dalam perka- 
ra-perkara yang menyamainya: jangan putuskan perkataan orang, jangan se - 
langi omongan seseorang dengan pertanyaan, penerangan atau bantahan, tetapi 
tunggulah sampai ia selesai: dan berdo'alah kepada-Ku dengan perkataan: "Hai 
Tuhanku! taminlab ilmu ku pada memaham ayat-ayat Qur'an.” 


611 


Surah ke 20 | THA - HA Juz' ke 16 





£ ? 48 
115. Dan sesungguhnya Kami telah Sat ani AD “ô 
beri (suatu perintah) kepada Adam p .. 3 1 
sebelum ini, lalu ia lupa, tetapi, tidak Una IE Ai on : 
Kami dapati-dia sengaja. 


116. Dan (ingatlah) tatkala Kami Nata Png SITI ng 
berkata kepada malaikat : ” Sujudlah i a 
kepada Adam,” lalu mereka sujud, 1 AN 15 A 


kecuali Iblis, ia enggan. ip 
f 1 


; at s 
117. Lalu Kami berkata : ”Hai: N D A NGL Aas ` 
Adam ! sesungguhnya (Iblis) ini 2 ó! J 


musuh bagimu dan bagi isteri-mu; 7 gc:- £ 

maka janganlah ia (jadi sebab yang) Un NG La IN, 4y 
mengeluarkan kamu berdua dari surga, a LOLA pg 
karena engkau akan jadi susah. KA “19 AA TA 


118. "Karena sesungguhnya (dikur- CIAN 0 

niakan) bagi-mu bahwa engkau tidak SIA Y5 WA 
akan lapar padanya dan tidak akan 

terlanjang. r 

119. "Dan sesungguhnya (dikurnia- “SENJA res 

kan) bagi-mu bahwa engkau tidak KP KAN IS AT, ng 
akan dahaga padanya dan tidak akan 

merasa panas.” 


120. Lalu setan membisik kepadanya KAPAN 2. CAT EEEE Ar. 
(yaitu) ia berkata : Ka Ada AA 232 

mau tunju epadamu 7% PA 
pohon kekekalan dan kerajaan yang 2 NA JG 


tidak akan binasa ?” og, 00 
a. ag SE. NEL 


EE 


121. Lalu mereka berdua makan Let gi a Wil 


(buah) dari (penang da ana Ta pn 
hatan bagi mereka kemaluan-kemalu- |, $ ALA abs, t3 
an mereka, dan mulai e Den — ya 
tup atas (kemaluan) keduanya dengan 5 AM UI un 

daun (dari) kebon surga itu, dan uang d Nai 
durhakalah Adam kepada Tuhan-nya | ng D 
dan sesatlah ia. ****) SR nga 


2231) Kami kirim Qur'an sebagai peringatan, lantaran manusia bersifat lupa 
" dan lalai, seperti bapa mereka, Adam, tetapi Adam lupakan itu tidak dengan se- 
ngaja. 
e 2232) Ayat-ayat ke 34, 35 dan 36 dari surah Al-Baqarah ada mengandunz 
arti yang ada di Ayat 116 dan 117 ini. 
2233) Durhaka di sini maksudnya ialah dengan tidak sengaja sebagaimana di- 
tunjuk oleh ayat 115; dan sesat di sini pula maksudnya ialah salah jalan. 


612 


Juz' ke 16 (HAI MANUSIA) Surah ke 20 
UU a 


Pe An Uu. 
122. Kemudian Tuhan-nya pilih | PE AG DS ENE p5 yrr 
dia, lantas ampunkan dia dan pimpin- 


(dia). sim KAS 
123. Ia berfirman : ”Turunlah kamu | | 
berdua 2****) daripada (surga) ia arak Ya Wa. d Gr 


bersama-sama dalam keadaan se 


gian dari kamu jadi musuh bagi LI 8. 
sebahagian: jika datang kepada ba Ka $ PAR SA 
satu petunjuk daripada-Ku, maka ... -7 Ea t, 
barang-siapa menurut petunjuk-Ku itu a S Ang Sabuk 
tidaklah ja akan sesat dan tidaklah “4 : 
ia akan celaka.” ???5) A PO i SN SB 


124. "Dan barangsiapa berpaling Ktp FE Ala A rt. 

daripada peringatan-Ku: maka adalah pa AS 7 

baginya penghidupan yang sempit, 7?” 2IA A" S Aa Ea 1 

dan Kami akan kumpulkan dia pada a ot) 

hari ana dalam Sena buta. APU A JAN 
370 r 


125. Ia berkata : "Hai Tuhanku ! “gl wo 
mengapakah Engkau kumpulkan daku San ~w ME 


dalam keadaan buta padahal (dahulu- s0 2202 
nya) aku orang yang melek ? laaa ME 


API, 
126. Ia jawab : "Begitulah ! telah GU Ati w6 A 
datang kepada-mu ayat-ayat Kami, 


tetapi engkau lupakan dia; dan begitu- 282 Fa A ak 
lah fäi ve ii eika dilupakan.” (SÙ i WEE 
A s 

127. Dan begitulah Kami balas 9 aa A5 AA 
orang yang melewati batas dan tidak a s 207 
beriman kepada ayat-ayat Tuhannya; ANS jg aa UA “3 Pj 4 
dan sesungguhnya 'adzab Akhirat itu Ma 

lebih pedih dan lebih kekal. Pir 3 a 9 SAN 





2234) Turunlah: Pergilah, keluarlah Kamu berdua; Adam dan Iblis dan anak 
cucu mereka. 

2235) Sebahagian dari arti Ayat-ayat 120 — 123 sudah tersebut di Ayat 34 — 
38 surah Al-Baqarah. 

2236) Barangsiapa tidak mau menerima Qur'an yang Kami kirim sebagai pe- 
ringatan, maka penghidupannya dalam keagamaan atau kerohanian adalah sempit; 
dan di hari Kiamat, Kami akan kumpulkan dia dengan khalayak yang ramai di 
padang mahsyar dalam keadaan buta.. 

2237) Tuhan jawab: "Begitulah balasan dan urusan, tidak lain, karena telah 
sampai kepada-mu kebenaran-kebenaran agama Kami, tetapi engkau tidak perduli- 
kan dia dan engkau butakan dirimu daripada melihatnya, maka di hari ini peng, 
aduanmu tidak diperdulikan sebagaimana perbuatan-mu terhadap ayat-ayat 


613 


Surah ke 20 THA - HA Juz' ke 16 


- ə 
128. Maka apakah tidak menunjuk- “s Á Seda ps 3 A WA 


kan jalan bagi mereka begitu banyak 
yang Kami telah binasakan dari oJ ep 9328, 3237 
(manusia) qurun-qurun yang sebelum Í IA ap A j 3 


mereka, padahal mereka berjalan di pip 


tempat-tempat kediaman mereka - \ |? > Sh 
(yang binasa) itu? Sesungguhnya di Fi AAS 


dalam yang tersebut, ada beberapa £ 

tanda bagi orang-orang yang mem- ANI Fs 
punyai fikiran, 2238) PET E 

129. Dan sekiranya tidak e bai E” Y PIS 4 
satu kalimah dari Tuhan-mu dan satu sî “7 

tempo yang ditentukan, niscaya çò plal Kara aj D; A 


('adzab) telah mengenai mereka.? 239 , 


130. Oleh itu, hendaklah engkau Eora h aU 1g 
sabar atas apa yang mereka katakan, 


lar Des y 
dan berbaktilah dengan memuji Tuhan ap Dea A Ta 3 


mu, sebelum terbit matahari dan jan 


sebelum terbenamnya: dan berbakti- Desi AS 5 AN 


lah di sebahagian dari waktuwaktu e A 
malam dan di pinggir-pinggir siang, E oran pai i -- Ti si 


supaya engkau akan ridla. ?''” 2 Naa 
po” f 
EA Hal MA 


si ah 


131. Dan janganlah engkau tujukan VU cu LO A d; yy 


dua matamu kepada (ni'mat ni'mat) 
yang Kami berikan dia kepada bebe- 7 2097 63 pa rn, 
rapa golongan dari mereka {yaitu} AORTE 





2238) Kami telah binasakan beberapa golongan manusia yang durhaka kepa- 
da Kami dan utusan-utusan Kami, di gurun-gurun yang sebelum Quraisy; hal ini 
Quraisy sendiri tahu dari bekas tempat-tempat kediaman mereka yang Quraisy se- 
ring lalui dan lihat. Apakah yang demikian tidak jadi tauladan dan tidak memim- 
pin mereka ke jalan vang lurus? Sebenarnya dalam ha! yang tersebut itu, ada bebe- 
rapa tanda kebenaran agama dan utusan Kami bagi mereka yang berfikiran. 

2239) Sekiranya tidak terdahulu firman Tuhanmu, hai Muhammad! bahwa 
mereka tidak akan diadzab di dunia selama engkau ada di antara mereka (Al-Anfa! 
33), dan sekiranya tidak ada firman Allah bahwa waktu yang dijanjikan untuk me- 
reka ialah hari Kiamat, niscaya telah turun 'adzab atas mereka sebagaimana turun- 
nya atas ummat-ummat yang telah binasa itu. 

2240) Oleh sebab Allah telah tentukan waktu balasan untuk kaum musyrik, 
maka janganlah engkau fikirkan apa-apa, telapi sabarlah atas celaan, makian, peng- 
hinaan dan gangguan mereka: dan ber-ibadatlah kepada Tuhan-mu sebelum terbit 
matahari (Subuh), sebelum masuk matahari ('Asar), di-waktu-waktu malan. 
(Magrib, ‘Isya’ dan Tahajjud), dan di pinggir-pinggir siang (Dluha' dan Zhuhur) su- 


. paya engkau akan diganjari dengan ganjaran yang engkau akan ridlai. 


614 


Juz’ ke 16 (HAI MANUSIA) Surah ke 20 





perhiasan hidup yang rendah ini, , ° a 922. PT a 
untuk Kami mencoba mereka pada- dd A Madi An 


nya, sedang kurnia Tuhanmu, lebih Lag yS nah 0 
baik dan lebih kekal. 224!) PIA Naa 


/ o 
132. Dan perintahlah ummatmu s4 % ISA LK TA 
bersembahyang dan hendaklah engkau D h Ha FA 


bersabar atas (mengerjakan sembah- j4? 7 Pko Lur Ars ro 
yang) itu; Kami tidak minta kepada- Taka CAY Uis rda. y 
mu rezeki ****) Kami akan beri 1 2 Iya, 30x 


rezeki kepadamu; dan akibat ( CM Re AT $ A 
y 1 an .2 “. “LI s 
baik adalah) bagi kebaktian. 224 F & AN 2 “er 
2 od o 


PE a 10 4 4 nar 
133. Dan mereka berkata : ”Alang- a bL LY 3 Ita a wY 
kah baiknya kalau ia bawakan kepada s OT 


kami satu tanda (kebenarannya) dari 4“ “ “so 
Tuhannya ?” Bukankah telah datang Ag pe A3 | APA 


kepada mereka keterangan yang (ter- ADUN 
muat) dalam kitab-kitab yang dulu? a INI ad 3 ti 
) 


lz oJ Lgo Lr 01, 
134. Dan sekiranya Kami binasakan eer SME 5 $ ri 
mereka dengan satu siksaan sebelum 1, o3, 


(@ur'an) ini, niscaya mereka berkata: y i f oy DI dh opa 


"Hai Tuhan kami, mengapakah Eng- A f 
kau tidak kirim kepada kami seorang RS 3 yeZ? Ciare 


rasul supaya kami turut ayat-ayat-Mu Cs , , 
sebelum kami jadi hina dan rendah ?” 141104 oo Ay 41 
2245 SS ai y Seya HS 
2241) Janganlah engkau, hai Muhammad! ingin kepada ni'mat-ni'mat dan 


) 
perhiasan-perhiasan dunia yang Kami telah berikan kepada beberapa golongan 
kafir sebagai jadi percobaan atas mereka, karena rezeki dari Tuhanmu untukmu le- 
bih baik dan lebih kekal. 

2242) Kami tak dapat faedah dari sembahyang-sembahyangmu yang berarti 
Kami tidak minta rezeki untuk memberi kepadamu atau untuk lain-lain makhluk 
Kami. 

2213) Bagi kebaktian : Bagi yang menjalankan kebaktian. 

2244) Sebahagian dari kaum musyrikin yang menampakkan dirinya sebagai 
orang-orang yang tahu agama-agama yang diturunkan oleh Allah, dan sebagai 
orang-orang yang suka hendak menurut agama Allah, kalau ada keterangan mereka 
berkata: "Alangkah baiknya jika Muhammad tunjukkan kepada kita satu tanda 
kebenaran dari Tuhannya, bahwa ja seorang rasul?” Perkataan mereka ini dijawab 
oleh Tuhan: "Kalau betul mereka orang-orang yang suka terima kebenaran, tidak- 
kah cukup keterangan-keterangan yang ada di kitab-kitab agama dahulu yang me- 
nunjukkan atas kebenaran nabi Muhammad?” 

2245) Kaum musyrikin itu minta nabi Muhammad tunjukkan kepada mereka 
. mu'jizat atas kebenarannya sebagai rasul. Nabi Muhammad telah perlihatkan bebe- 
rapa macam mu'jizat, seperti Isra” Mi'raj, terbelah bulan, kefasihan Qur'an, Kha- 
bar-khabar kedatangannya yang tersebut di kitab-kitab agama yang lebih dahulu, 
dan berbagai-bagai lagi keterangan yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam 
Qur'an. Semua itu, kebanyakan dari mereka tolak dengan rupa-rupa alasan, se- 
olah-olah pengiriman kami kepada mereka tidak berguna, padahal kalau Kami ti- 
dak kirim rasul dan Kami siksa mereka atas kemusyrikan mereka, bisa mereka ber- 
kata: "Mengapakah Engkau tidak kirim rasul untuk mengajak kami menurut pe- 
rintah-perintah-Mu?” . | 





615 


Surah ke 20 THA - HA Juz' ke 16 





135. Katakanlah : ”Tiap-tiap ' (dari P FE : 2 slah CA FAA 
kita) menunggu. Maka tunggulah ! P 2 sai , 5 
s eabar g 


karena kamu akan ketahui siapa LA PAS 


orang-orang yang mempunyai jalan 


yang lurus dan siapa yang terpimpin.” na É SAN Eyi SJi bi ai 


aa 


2246) Katakanlah, hai Muhammad! kepada mereka yang serba menyalahkan 
itu, bahwa tiap-tiap golongan — (golonganku dan golongan kamu) —, masing-ma- 
sing menunggu timbulnya kebenaran masing-masing. Oleh sebab itu, hendaklah 
kamu tunggu, karena sesungguhnya kamu akan ketalrui siapa di jalan lurus dan ter- 
pimpin, dan siapa yang sesat. 


— 0000000 — 


616 


Juz’ ke 17 (NABI-NABI) Surah ke 21 


LN 
NAN 
AL — ANBI — YA’ 
(NABI-NABI) 


Juz ke 17  gurahke21:112 Ayat ES 5x | 


Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, T PEO 
Penyayang. aya 


LE aiaa, 
233 


1. Telah hampir bagi manusia per- Da ag: et 
hitungan ??47) mereka, padahal me- 


J 
reka, dalam kelalaian, berpaling. a Kak f epey 
2. Tidak datang kepada mereka satu saria Y 
peringatan yang baru dari Tuhan e Ph 22 0 SEN » 4 
mereka, melainkan mereka dengarkan Oa Sama LA 


dia dalam keadaan mereka bermain. PES PE P 

2248) ©) ya Tai 4 
1 oja? 

3. Sedang hati mereka lalai; dan ai Long LA) La 

orang-orang yang menganiaya oE PE w 

sendiri) itu berbisik : “Bukankah ini aja AAN GR 

hanya seorang manusia seperti kamu ? pe 2 ofro Ga 


Apakah (patut) kamu menghadiiri NU HAN > 3 


sihiri(nya), padahal kamu melihat ? PAN AN LAKI Ao í p 
CERNI | 4 MAA San! 


s 79792 w 
4. Ia berkata : "Tuhanku mengetahui E) Jai a : Tur - IG £ 


perkataan (yang diucapkan) di langit 


dan di bumi, karena Ia-lah (Tuhan) sela ZA EK IB AA 


Yang mendengar, Yang mengetahui.” J PE 
" | 


2247) Hari perhitungan: Hari kekalahan di dunia atau kerugian di Akhirat. 

2248 - 2249) Maksud ayat ke 2 dan ke 3. Tiap-tiap datang peringatan dari Tu- 
han dan disampaikan oleh Muhammad, tidak lain melainkan segolongan dari musy- 
rikin dengarkan sambil bermain, sedang hati mereka pun lalai: dan mereka yang 
menganiaya diri sendiri itu, sebahagian dari mereka yang terpandang sebagai ke- 
tua, berbisik kepada sebahagian dengan perkataan: "Bukankah Muhammad itu 
manusia seperti kamu ? Mengapakah kamu datang mendengar sihirnya yang ia 
katakan firman Tuhan dalam keadaan melihat saja, sedang semestinya kamu mem- 
` bikin hingar, ganggu atau tinggalkan tempat itu?” 


617 


Surah ke 21 - AL-ANBI-YA Juz' ke 17 


5. Bahkan mereka berkata : ”Mimpi- PEKAN W, Ie ò 


mimpi yang kacau; bahkan ia bikin- 
bikin; bahkan ia syair. Cobalah ia Sa daa tega aj AS OA 


bawakan untuk kita satu mu'jizat 


sebagaimana diutus orang-orang yan 1R, 
er 2250) da SINI Aa KA 





. .* 734, 9 ehr e an ee. 
6. Tidak beriman, sebelum mereka, 4-3 $ 4. 4) PRIA 1 
(penduduk) suatu negeri yang Kami ~ (Se otogr? : 
telah binasakan, Apakah mereka mau — Ó 4a 9 2 IMA A 
beriman ? ?251) IP 3 


4 0. ç EJ 

is ð fa 4 P. 
7. Dan tidak Kami utus sebelum-mu Yy A. 2 V 
melainkan laki-laki yang Kami kirim 


é r 1” 
wahyu kepadanya. Maka tanyalah Jani Ls S; SS, 
ahli Peringatan jika kamu tidak tahu. 4924 Ly ese 
2252) á ! BALE 1 Sin 


8. Dan Kami tidak jadikan mereka YUS 44 dasu; Á 
badan yang tidak makan makanan, a , VÉ p 2, ge 


dan tidak pula mereka akan kekal. v ZIN ag ` WS Uu 


9, Kemudian, Kami sempurnakan 22 
janji Kami kepada mereka, yaitu a q 
Kami selamatkan mereka, dan siapa- KA KEZ PARA èr P Jet: 

siapa yang Kami kehendaki, dan Kami Sore 


2250) Bukan saja mereka katakan nabi Muhammad, ahli sihir bahkan Ayat- 
ayat dan nasehat-nasehat yang ia bacakan itu, segolongan dari mereka katakan 
mimpi yang kacau, bahkan sepuak yang lain berkata bahwa semua itu bikinan Mu- 
hammad: bahkan sejumlah lain dari mereka berkata bahwa ia syair: ahli pantun, 
yang pandai mengatur perkataan yang enak-enak. Maka sekiranya benar ja utusan 
Tuhan, cobalah ia tunjukkan satu mu'jizat sebagaimana diutus orang-orang dahulu 
dengan membawanya! Tetapi mu'jizat yang mereka maukan itu ialah supaya Mu- 
hammad naik ke langit di hadapan mereka, lantas turunkan sebuah kitab: padahal 
kalau Tuhan idzinkan berlakunya mu'jizat yang mereka anjurkan itu, tentu mere- 
ka berkata pula: "Ini sihir luar biasa.” 

2251) Penduduk negeri-negeri yang Kami kirim utusan, sebelum ini, adalah 
dengan membawa mu'jizat yang diminta oleh penduduk itu, tetapi mereka tidak. 
beriman, Kami telah binasakan. Apakah kaum Quraisy betul-betul mau beriman 
apabila Kami beri kepada Muhammad mu'jizat-mu'jizat yang mereka anjurkan? 

2252) Sebelum-mu, ya Muhammad! Kami tidak jadikan rasul-rasul melain- 
kan laki-laki yang Kami kirim wahyu, bukan perempuan dan bukan malaikat yang 
bisa terbang. Oleh sebab itu, katakanlah kepada mereka:”Bertanyalah kepada ahli 
agama Taurat dan Injil jika kamu tidak tahu sifat rasul-rasul itu.” 

2253) Utusan-utusan Allah itu manusia biasa: mereka makan, minum, dan 


akan mati sebagaimana lain-lain manusia, mereka tidak bisa berbuat sesuatu mu' 
jizat kalau tidak Kami idzinkan. 


618 


Juz’ ke 17 (NABI-NABI) Surah ke 21 





# . + 3 2 | 

akan lewati D i 
pan an aaron yang melewati S, | 
10. Sesungguhnya Kami telah turun- 2 aa be LA Na | 
kan kepada kamu sebuah Kitab yang - SSS Bi i 
di dalamnya ada sebutan kamu, z2 PEP 7.1 (Ke 
Apakah kamu tidak mengerti ? 2255) | DA A 

f a Aà f ia d 

11. Dan Kami telah binasakan bebe- A Sya . Da 
rapa banyak (penduduk) negeri yang ......?-? 
zhalim; ??” 8) dan Kami telah bangkit- rrer TAR K 


kan, sesudah mereka, kaum yang lain. 


GA 


12. Yaitu tatkala mereka (mulai) ' AW PA Aa WÉ E Y 
merasa adzab Kami, tiba-tiba dengan 


cepat mereka lari daripada (negeri) AAA CA D 
itu, 2257) | Pa 
13. “Janganlah kamu lari dengan (4 Yg PGN 
cepat ! tetapi kembalilah kepada J 2 JA 7 yw 
nimat yang diberikan kepada kamu "4 PA E E ATA 
dan (ke-) tempat-tempat tinggal kamu, — mag A3 cam pi 
supaya kamu ditanya.” ??58) | PIP Ih 


14. Mereka berkata : "Hai kecelaka- ð 
an kita ! sesungguhnya adalah kita KI L pu 4 
orang-orang yang zhalim.” 


2254) Kami sempurnakan janji Kami kepada rasul-rasul itu, yaitu Kami sela- 
matkan mereka dan orang-orang yang Kami kehendaki, dan Kami binasakan mu- 
suh-musuh mereka yang melewati batas. 


2255) Sesungguhnya, lantaran Muhammad seorang dari bangsa @uraisy, 
maka Kami telah turunkan kepadanya Qur'an yang berarti Kami turunkan sebuah 
Kitab kepada kamu, bangsa @uraisy, yang di dalamnya ada terkandung sebutan 
kamu. Tidakkah kamu mengerti bahwa Kitab itu jadi kemuliaan bagi kamu, asal 
saja kamu beriman dan turut ajaran-ajarannya? 

2256) Menurut riwayat, negeri yang dimaksudkan disini ialah Hadlara- 
maut, atau salah satu bagian di tanah Arab, yang diperangi sampai habis orang- 
orangnya oleh seorang raja bernama Bukhtanassar (Nebukatnezar). 


2257) Tatkala Allah binasakan mereka, dengan mengirim Bukhtanassar, 
maka mereka yang merasa akan binasa itu hendak lari atau mulai lari, 


2258) Sebahagian dari kaum yang beriman kepada nabi yang diutus kepada 
kaum itu berkata kepada orang-orang kafir dan zhalim yang sedang lari: "Jangan- 
lah kamu lari, tetapi kembalilah kepada tempat-tempat kamu supaya dapat kami 
bertanya tentang kesombongan dan kezhaliman kamu terhadap kami.” 


619 


Surah ke 21 AL-ANBI-'YA Juz' ke 17 





15. Maka tetaplah begitu ucapan rs ass II AW S3 


mereka, hingga Kami jadikan mereka P 
tertebas, ****) padam. ****) Paan 


fL 4 


3 à . . di | 
16. Karena tidaklah Kami ja kan lasl SWE NE . La; 1 
langit dan bumi dan barang yang anta- 


ra kedua-duanya buat main-main. DAN “ia DF 3 
; i E. 

17. Jika kami hendak mengambil HILKO II i Y 

penghiburan, niscaya Kami ambil dia , ben S, : 

dari sisi Kami. Kami tidak berbuat Oleh ÉÉ Ca Sa KEY 

(demikian). '**') 

18. Bahkan Kami lemparkan hak atas MEA Sai 5 3 yA 

barang yang bathil, lalu ia remukkan 3 KA P 

dia, lantas tiba-tiba ia hilang; dan A Ga AB ASAS 

adalah bagi kamu kecelakaan dari 


apa yang kamu sifatkan. ****) a 
19. Dan kepunyaan-Nya-lah apa-apa , 215 ` SAN ENY Ur 5 yg 


yang di langit dan bumi: Kan, 


OF s» 
mereka ??5?) yang di sisi-Nya, tidak £) aa í Di ci Si, 
enggan beribadat kepada-Nya, Ha PA 


tidak (pula) mereka merasa jemu. KT T m Ve r 


20. Mereka berbakti siang dan ma- 7 rH - JI E DA y. 
lam; mereka tidak berhenti. A5 STEPE 
SKY 





2259) Tertebas: Terpotong, terbunuh. 

2260) Padam: Tak bernyawa, tak berjiwa, mati. 

2261) Salah satu dari arti "lahwun” (hiburan) yahy di Ayat ini; ialah isteri 
atau anak; dan “dari sisi Kami” itu maksudnya dari surga; jadi maksud Ayi t ini: 

Jika Kami hendak mengambil isteri atau anak, sebagaimana anggapan orang- 
orang Nashara, bisa Kami ambil dari surga, lantaran apa-apa yang Kami sediakan di 
situ, jauh lebih baik dalam segalanya daripada segala sesuatu yang di alam kamu, 
tetapi Kami tidak berbuat demikian, karena mahasuci diri Kami dari sifat keku 
rangan dan kemakhlukan itu! 


2262) Kami tidak berbuat sesuatu dengan sia-sia dan tidak pula Kami laku- 
kan sesuatu perkara yang hanya layak bagi makhluk Kami, bahkan Kami pukulkan 
kebenaran atas kepalsuan, hingga yang palsu itu hancur-remuk dan hilang, sedang 
kamu hai' orang-orang kafir, akan mendapat kecelakaan lantaran kamu mensifat- 
kan Kami dengan sifat yang hanya pantas bagi makhluk. 


2263) Mereka yang di sisi-Nya: Malaikat. 


620 


ł 


Juz’ ke 17 (NABI-NABI) Surah ke 21 





21. Apakah mereka telah adakan uv ATA HN Ba Oi ai Yi 
dari bumi tuhan-tuhan yang bisa j Pp 
membangkitkan (orang-orang yang . a 
mati )? 2264) | | SI 2 

22. Kalau ada pada keduanya, tuhan- AI Hi ag 3 Yr 
tuhan selain Allah, niscaya rusak kedua nE BIAN 
nya itu. Maka mahasuci Allah, Tuhan 5 BL re) OR 
bagi 'Arsy, daripada (sifat) yang mere- `% 


ka sifatkan. 2765) 4, f Pa ak FA 
23. Dia tidak ditanya darihal apa RENATE Gay rr 


yang Ia kerjakan, tetapi mereka itu 


JI £ 
akan ditanya. ****) akan ot 
24, Apakah patut mereka Pe a 
beberapa tuhan selain dari All 7 i! Pp: Ang dya Ine ý 


Katakan : ”Bawalah keterangan pek E o e Z H 
mu ! (Qur'an) ini keterangan bagi CM jla Su, SUS 


2264) Apakah patut mereka bertuhan kepada benda-benda yang mereka bi- 
kin dari bumi, yang mana tak bisa menghidupkan sesuatu yang telah mati? 

2265) Jika diandaikan ada beberapa tuhan di langit dan di bumi, selain dari 
Allah, niscaya langit dan bumi binasa. Lantaran itu, maka berbaktilah kepada 
Allah, Tuhan yang mempunyai Arsy, Yang mahatinggi, Yang mahasuci daripada 
tiap-tiap sifat kekurangan yang mereka sifatkan. 

Keterangan: Kalau ditakdirkan tidak ada Allah,-tetapi ada beberapa berhala 
yang mereka anggap sebagai tuhan-tuhan, niscaya binasa alam ini, karena sudah 
nyata, bahwa arca-arca itu tak bisa mengurus apa-apa, sedang yang dikatakan 
Allah atau Tuhan yang sebenarnya, ialah satu Dzat Yang mahakuasa, Yang bisa 
mengadakan dan meniadakan apa saja yang dikehendaki-Nya. 

Sekiranya diandaikan tidak ada Allah, tetapi ada beberapa dzat yang dikatakan 
tuhan-tuhan, niscaya binasa juga alam ini, karena dua tuhan itu kalau diandaikan 
pula sama kekuasaannya, maka kita timbulkan pertanyaan di hati: Jika satu tuhan 
mau membinasakan tuhan yang satu lagi, bisakah atau tidak? Kalau bisa, maka 
tuhan yang satu lagi itu bukan tuhan: dan jika yang satu lagi itu pula mau membi- 
nasakan yang pertama, jika bisa, maka yang pertama itu bukan tuhan. Ini berarti 
bahwa dua-dua dzat yang dikatakan tuhan itu bisa binasa, Sesuatu yang bisa bina- 
sa, tentulah bukan Tuhan. Jika kita andaikan sebaliknya, yaitu bahwa satu tuhan 
tak bisa membinasakan yang satu lagi, dan yang satu lagi demikian juga, maka ke- 
dua-duanya bukan tuhan, karena kedua-duanya bersifat kelemahan. 

Dalam dua hal tadi, tidaklah dua dzat itu dapat dipandang sebagai Tuhan. Maka 
apabila tidak ada tuhan-tuhan, dan kita sudah andaikan tidak ada Allah, tentulah 
alam ini binasa, lantaran tidak ada pengurusnya. 

2266) Tidak ada siapa pun berhak memajukan pertanyaan kepada Allah ten- 
tang segala sesuatu yang dikerjakan-Nya, tetapi mereka yang mengadakan bebera- 
pa tuhan dan mereka yang ridla dija ikan an aa ra itulah yang akan ditanya 
mengapa mereka berbuat demikian. 


621 


Surah ke 21 AL-ANBI-YA' Juz' ke 17 


orang-orang yang besertaku dan ke- » pian . 
terangan bagi orang-orang yang dahulu 2 23 Ez 
dari padaku,” tetapi kebanyakan 0I 0, 


mereka (yang musyrik), tidak menge- Bin as . se IAEN 


tahui kebenaran, lantaran itu, mereka - 

berpaling (daripadanya). Ok Ea 

25. Dan tidak Kami utus sebelum- Sanda g vo 

mu seorang rasul melainkan Kami',' 4327 4» »32 ,9 

wahyukan kepadanya : "Bahwa se- aJiy AIA Apy! J f 
.. 7 


sungguhnya tidak ada tuhan (yang Ta Pe aa 

sebenarnya) melainkan Aku; oleh ESPEIA 

yang demikian, berbaktilah kepada- O ga DIY! 
u,” | 


26. Dan mereka berkata : ”(Tuhan) 4111 Sp J4 s 
Pemurah mempunyai anak.” mahasuci x), oa ie! 2 KN ra 
Ia ! Bahkan {mereka itu) hamba- P A A 
hamba yang dimuliakan. ?? £7) Opa SA raja 


` . s Pp rp or 
27. Mereka tidak mendahului-Dia AA A 
dengan Peran : Ha (hanya) e a5, da , s y 
mengerjakan (sesuatu) menurut pe- rx p p Ir 
rintah-Nya. ?268) | O E oyal 


: ; . f e 07 ga ð 
28. Ia mengetahui apa yang di- (^7? E E DA Ing 1 
hadapan mereka dan apa yang di 2 ( 7 pa Maa : Na; 
belakang mereka ; dan tidak mereka . - NI 1224 Yen dar 
mintakan pertolongan melainkan bagi OI ay 3 Hala 
siapa yang diridlai oleh-Nya, dan “ ; e's , ,, - 
mereka itu gemetar lantaran takut As... ob GJA PRI a 


2? 


| 
yang disertai penghormatan kepada- j < 
Nya. t292) Gia aS 
29. Dan barangsiapa dari antara ga 1 Nya 


mereka berkata : "Sesungguhnya aku Aa! | Ya 
Tuhan,” dengan tidak mengindahkan- Q! 1 A F 
Dia, maka orang itu Kami ganjari dia -£ - - 0141 


dengan jahannam; begitulah Kami sia Ap PA MA Sa K 
membalas mereka yang zhalim. 


2267) Yahudi berkata: ”Uzair anak Allah”: dan orang-orang Kristen berka- 
ta: “Isa anak Allah”. Anggapan ini salah. Mahasuci Allah daripada itu! Rasul-rasul 
itu tidak lain melainkan hamba-hamba Allah yang dimuliakan, 

2268) Nabi-nabi atau Malaikat itu tidak sampaikan sesuatu atau kerjakan se- 
suatu yang tidak dititahkan oleh Allah. 

2269) Allah telah mengetahui apa yang mereka telah kerjakan dan apa yang 
mereka akan kerjakan: dan mereka tidak berani memintakan pertolongan melain- 
kan untuk siapa-siapa yang Allah ridla buat dimintakan pertolongan: sedang mere- 

ka sendiri gemetar lantaran hebat hormat dan takut kepada-Nya. 


622 


Juz’ ke 17 (NABI-NABI) Surah ke 21 

NN ana Pa aa 
s) 1 

30. Dan tidakkah orang-orang kafir DA 


ES Ye 
itu lihat bahwa sesungguhnya langit, ,, : c 4 LI z 
: aah dan bumi itu (dahulunya) GE Da gn a 2 


adalah sekepal, lalu Kami pisahkan 


antara keduanya; dan Kami jadikan T he |? WAAT NG 
dari air, tiap-tiap suatu yang hidup ? Aa suka 
Maka apakah mereka tidak mau 101 yg 


beriman ? op 3 NS A KSK 
31. Dan Kami telah jadikan di bumi “suly, AA lak 4 as ri 


gunung-gunung yang tegap supaya 


tidak ia ??7'!) menggoncangkan me- t7 Break tar 
reka: dan Kami jadikan padanya Kawat G0 
beberapa jurusan (yaitu) , Jgn jalan 133, o 3 

supaya mereka terpimpin. * Dg Ly A 


`~ 


€ 2 Aa 
32. (Dan Kami telah jadikan langit (na sU Ai Pr 
sebagai bumbung yang terpelihara, Pa 
tetapi mereka berpaling daripada “ oS 0 er? 


tanda-tanda-Nya. 2273) REA WS crai 


33. Dan Ia-lah (Tuhan) yang telah ú GS gi HY y yY 
jadikan malam dan siang, matahari De 


dan bulan; (sedang) semua (itu) K ái E Th, A13 


beredar di landasan (masing-masing). Je, “Za. 


2214) Ia AG A 


2270) Menurut bahasa Arab, bahwa tiap-tiap suatu yang di atas kita dinama- 
kan sama’: langit, maupun benda ataupun kosongan, 

Menurut dugaan ahli-ahli falak, bahwa alam kita yang terdiri dari matahari, 
beberapa bumi, dan beberapa bulan, asalnya satu badan, yaitu matahari. Dari ma- 
tahari itu terpisah beberapa potong yang satu daripadanya bumi kita ini: dan dari 
bumi kita, terpisah satu keping pula yang dinamakan bulan. Beberapa bumi yang 
terpisah dari matahari, sebahagiannya ada mempunyai bulan, sebuah atau lebih. 

Maka pendapat ini setuju dengan Ayat tersebut, yang mengatakan bahwa 
bumi dan langit asalnya satu. 

2271) Ia : Bumi. 

2272) Di bumi Kami adakan gunung-gunung yang besar-besar dan tegap-te- 
gap, supaya bumi itu tidak menggoncangkan atau mempelantingkan mereka yang 
jadi penduduknya, dengan sebab deras dan ligatnya peredaran: dan Kami jadikan 
padanya beberapa jurusan yang ada padanya jalari-jalan supaya penduduknya ter- 
pimpin dan dapat kemudahan dalam perjalanannya membikin perhubungan antara 
satu tempat dengan yang lain. 

2273) Benda-benda yang di atas atau di luar bumi ini Tuhan jadikan sebagai 
bumbung atau langit baginya yang mana terpelihara daripada gugur, tetapi orang- 
orang kafir itu berpaling, tidak mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan 
yang ada padanya. 

2274) Bumi ini mengelilingi matahari sambil berputar. Bahagian bumi yang 
menghadap matahari ketika berputar itu terang, dan bagian lainnya gelap. Terang 

(Bersambung di halaman 624) 


t 


623 


Surah ke 21 | AL-ANBI-YA' Juz’ ke 17 





34. Dan Kami tidak jadikan bagi Sys a Ha 27A? Ti 
manusia sebelummu (sifat) kekal, A? Oppa an G3 j 
Oleh itu, jika engkau mati, apakah ti, JA 

mereka akan kekal ?**”*) D yag IS out aa 


| e K 7 4) 
"85. Tiap-tiap diri akan merasai ke- a aih BÈK vo 
matian; dan Kami beri percobaan £ e 
sungguh-sungguh kepada kamu dengan aye Hani SAS 4 
kesusahan dan kebaikan, dan kepada PE PEP 
Kamilah akan dikembalikan kamu. pas Pp ci 


TETE 


36. Dan apabila orang-orang kafir “ MAR Si | 31; pi 
itu melihatmu, tidak mereka jadikan- ng, 


3 A 6 2 2 r 
mu melainkan ejekan (dengan per- KE Lai G3 IA IA 
kataan): "Bukankah ini (dia orang) * , pa ra 

. ô Fa A 


Sad 


yang mencela tuhan-tuhan kamu ?” | ve), 
padahal mereka jadi kafir dengan LL IN 
sebab mencela (Tuhan) : Pemurah. 


Pg 
2277) A 
37. Dijadikan manusia itu bersifat 
terburu-buru. Aku akan tunjukkan JÉ ON rv 
kepada kamu tanda-tanda (kekuasaan) ? ,/ eror 2ga, r'ode 
Ku. Oleh itu , janganlah kamu nA 9 3L S y aA 


minta dilekaskan. 2278) pa 


itu siang: dan gelap itu malam, Sebagaimana bumi mengelilingi matahari, begitu 
juga bulan mengeli ma bumi, sedang matahari pula mengelilingi satu bintang atau 
matahari yang lebih besar yang ape sekarang belum diketahui melainkan de- 
ngan ksk EaR an saja, tetapi tentang beredarnya matahari sudah tentu. 

2275) Se shagian dari orang-orang kafir berkata: "Tidak lama lagi Muham- 
mad yang 1 mencela agama kita, akan mati.” Maka firman Tuhan tersebut me- 
nerangkan, bahwa di dunia, tidak ada yang kekal. Mereka akan mati sebagaimana 
Muhammad, tetapi agama yang dibawa oleh Muhammad tidak akan mati dengan 
kematian Muhammad. 

2276) Tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Kami beri kepada kamu kesenangan 
dan kesusahan sungguh-sungguh untuk jadi percobaan dan pengujian. Lantaran 
itu, puran apa saja amal yang kamu sukai, karena kepada Kamilah akan dihadap- 
kan kamu untuk menerima ganjarannya. 

2277) Orang-orang kafir itu mengejekmu, ya Muhammad, lantaran engkau 
mencela benda-benda yang mereka anggap tuhan- tuhan, padahal mereka tidak sa- 
dar bahwa den ngn mengejek seorang utusan Tuhan itu, mereka telah mengejek dan 
kufur kepada Tuhan yang bersifat Rahman, Yang telah melimpahkan karunia-Nya 
kepada sekalian makhluk. 

2278) Nabi Muhammad pernah berkata kepada orang-orang kafir, bahwa 
kalau kamu tidak mau berhenti daripada mengganggu kemajuan agama Allah, nis- 
caya kamu akan dapat kesusahan. Rupanya dengan cara memperolok-olok mereka 
minta disegerakan datangnya kesusahan atau adzab yang dijanjikan. Maka Tuhan 
berfirman, bahwa manusia itu memang Kami jadikan bersifat mau lekas. Sabarlah, 
nanti akan datang balasan yang diancamkan kepada kamu. 


624 


Juz ke 17 (NABI-NABI) | Surah ke 21 


38. Dan mereka berkata : ”Kapan- a NA O G3 YA 
kah (sampainya) pengancaman ini, f A Is 3 


jika memang kamu orang-orang yang sdah 
benar ?” 2279) SEN Io! 
39. (Alangkah hebatnya) kalau orang 21 A 
orang kafir itu tahu (keadaan) waktu Span ZA Keg K ig 


2,8 
yang mereka nanti tak bisa meng- TEPP 
hindarkan api neraka, dari depan dan aer S DaS q y 
belakang mereka sedang mereka tidak RY 99,0) sI Io 
ditolong ! 27°?) J a AY aa, 

of f 207 A A 3 EK 
40. Bahkan (hal itu) akan datang AS Ra I: 
kepada mereka dengan sekonyong- | s Ng: jati pa si 
konyong, lalu membingungkan ` me- roS m E 
reka, maka mereka tidak akan berdaya r 2 ng 
menolaknya, dan tidak pula mereka | Satu 
akan diberi tempo. 


41. Dan sesungguhnya telah diperolok cadas, Ie kang A j; 9 L! 
olok rasul-rasul yang sebelummu, lalu 


tertimpa atas orang-orang yang mem- 13, a Éz Zu pa 553 


perolok-olok dari mereka rtu (batasan) 


bagi apa yang mereka perolok-olokkan Â Yg, ee pe 


| i a o t 
42. Tanyalah. ”Siapakah yang bisa | " Na NN Ter 
melindungi kamu pada (waktu) malam 7 “ L PA 5 
dan siang daripada (balasan Tuhan) s - e2» 
Pemurah ?” Tetapi mereka berpaling Key AN 
daripada peringatan ****)y Tuhan 192 01 35 
mereka. | w yaaa sy AI 2 


43. Atau adakah bagi mereka tuhan- a gh” EPET i 
tuhan selain Kami, yang (bisa) me- Yi SAN eai 


2219) Sebahagian dari kaum kafir hadapkan pertanyaan kepada kaum Mus- 
limin : "Kapankah kami akan ditimpa ancaman yang selalu kamu ucapkan?” 

2280) Akan datang masa yang orang-orang kafir itu bakal disiksa hingga tak 
berdaya menghindari -api dari depan dan belakang mereka, sedang harapan buat 
mendapat pertolongan pun fidak ada, Alangkah hebat keadaan waktu mereka 
menghadap kejadian itu! 

2281) Hai Muhammad! rasul-rasul yang dahulu daripadamu telah diperolok- 
olok dan dipermain-mainkan oleh orang-orang kafir di zaman masing-masing, 
maka dengan lekas, mereka telah dapat balasan atas perbuatan mereka. 

2282) Peringatan : @ur'an. 


625 


Surah ke 21 AL-ANBI-YA' Juz ke 17 


| P ” afe, Con... AI 
lindungi mereka ? Mereka??'?) tidak w Tn SA KF i t 
bisa menolong diri mereka, dan E 3 3 Ea 
tidak (pula) mereka ????a) (bisa) 9 pet SA Ban D 


| 
| Maag ng daripada (adzab) Kami. Y AK CA; pn 


44. Tetapi Kami biarkan mereka dan a NN, ti 
bapa-bapa mereka hingga panjang Aa P 
umur mereka, Maka tidakkah mereka SA “9 ai | Us : 5 ha 
lihat bahwa Kami datangi bumi itu n apal A x 


Ping piara 7 Lantaran ta, PA Sem 
apakah mereka (bisa) menang ? P SAN . aa P 
45. Katakan : ”Aku tidak ancam Pa i: mes 10 
tarnu melainkan dengan wahya ea YAAA £ Eya z- 


seruan. apabila mereka diancam.” Par a 

2286) Jay S 
aa 2 J3 ai sg P # 

46. Tetapi jika mengenai mereka DA a S 5 41 


sedikit (saja) daripada 'adzab Tuhan- 
Mg A KAON 


mu, sesungguhnya mereka berkata : 1. 
ggu KEATON 


"Hai kecelakaan kami ! sesungguhnya 


adalah kami orang-orang yang zhalim”. KE pY Gi 


as FA 


47. Dan Kami akan adakan neraca- TIA 
neraca yang adil (bagi makhluk) di KG. FA kya 2y 
hari Kiamat. Lantaran itu, sesuatu 4.74 A 

jiwa tidak akan teraniaya en aa NI esa 
jJuapun: karena jika adalah R 


KL Nas OÉ 8 UNUE: 


2283) Mereka : Berhala-berhala, 

2283a) Mereka : Berhala-berhala. 

2284) Kalau mereka ridla dianggap sebagai tuhan-tuhan. 

2285) Penggangguan mereka kepada Muhammad dan kaum Muslimin, Kami 
tidak balas dengan segera, tetapi Kami beri tempo bagi mereka sebagaimana Kami 
biarkan bapa-bapa mereka hingga satu masa yang panjang. Maka tidakkah mau me- 
reka memperhatikan bahwa kekuasaan mereka Kami hilangkan sedikit ke sedikit 
dari keliling tempat-tempat kediaman mereka? 

Oleh itu, apakah mereka bisa menang dalam perjuangan dengan nauni Kami? 

2286} Khabarkanlah kepada orang-orang kafir itu, hai Muhammad! bahwa 
, ancaman-ancamanmu terhadap mereka bukan. dengan hawa nafsu, tetapi lantaran 
datang wahyu yang isinya begitu. Tetapi, sayang! orang-orang yang tuli memang 
tak bisa mendengar ancaman yang dihadapkan kepada mereka. 


626 


Juz ke17 (NABI-NABI) Surah ke 21 


isr : À 2911 sL 0 
berat sebiji dari khardal, niscaya Kami É S3 Uk za SN 
hadlirkan dia, lantaran memadailah 3 J DA 
Kami sebagai pencatat. ??"7) 





EA 


AZ pd ea Nita 
48. Dan sesungguhnya Kami telah 5 ayunan aj 3 AA 
beri kepada Musa dan aies Pembe- Danh a 
daan dan Penerangan dan eringatan ae) aa e | 
bagi orang-orang yang hendak ber- SN, Aa Ea 
bakti, 2288) 


s Os Sy 
49. Yang takut kepada Tuhan mere- ve Li Sah tq 
ka di tempat yang tersembunyi ****), 


| e 1 
dan mereka gemetar dari (mendengar el IA LI 


kedahsyatan) Kiamat. sô s’ a 7 
i c) | à q oF" 
Aoi ig : PULP, 7 ò , 
50. Dan (Qur'an) ini satu peringatan S4141 $] ” MAT 1$ Z iya 
yang penuh dengan kebaikan yang op py 1189 
Kami turunkan dia. Apakah kamu AK 
hendak ingkari dia ? 3 Dsn daa 


51. Dan sesungguhnya Kami telah ? 1 
beri kepada Ibrahim pimpinannya SEY AZ Da 
sebelum ini, karena adalah Kami 


710 I An 0 
tahu akan dia. ***?*) Ce Lebat 


52. (Ingatlah) tatkala Ibrahim berka- La da Ya AA IG 5 or 


ta kepada ayahnya dan kaumnya : ` ak 

“Apakah (faedah) arca-arca yang Papa EREET pia 
kamu terus-menerus menyembahnya 5 29 

ini ?” Ac 


P4 


53. Mereka jawab : "Kami dapati L 1 u or 
bapa-bapa kami berbakti kepadanya.” opse Ang sy 6 


P) ug 
ae 


2287) Di hari Kiamat, Kami akan adakan timbangan yang adil buat menim- 
bang amal-amal makhluk. Biar pun amal seorang, seberat hama, jahat atau baik, ti- 
dak akan tersembunyi, karena adalah Kami pencatat yang tidak sekali-kali keliru. 

2288) Sesungguhnya Kami telah beri kepada Musa dan Harun kemenangan 
yang menampakkan perbedaan antara barang yang haq dan barang yang bathil, 
dan Kami telah beri fuga Taurat yang jadi Penerangan dan Peringatan bagi orang- 
orang yang hendak berbakti. 

2289) Yaitu takut kepada Allah dengan ikhlas, bukan takut untuk dilihat 
oleh manusia. | 

2290) Sesungguhnya, sebelum Muhammad, Isa, Musa Gan Harun, Kami telah 
berikan kepada Ibrahim pangkat kerasulan dan kitab agama yang jadi pimpinan- 
nya, karena Kami tahu keahlian Ibrahim dalam hal itu. 


627 


Surah ke 21 AL-ANBI-YA' © duz' ke 17 





| | | 32 Sg $ anA 
54. Ia ???1) berkata : ”Sesungguh- KI e2 a A 
Ot 
nya adalah kamu dan bapa-bapa kamu 5 Ws ai aka JG 
dalam kesesatan yang nyata.” A An 
Pari aa" 


55. Mereka berkata : ” Apakah keda- £. K 07-10 a a gg 
tanganmu kepada kami dengan “ cile RIR Yu 00 


sungguh-sungguh, ataukah engkau dari zè - 
orang-orang yang bermain-main ?” oie Mlm 
2 

) 
56. Ia jawab : "Bahkan, Tuhan PA Na SS AZ 07 
at (yang Ba na ialah) Yans PDA 
agi langit umi an) Yang | i t4 
menjadikan (semua) itu; dan adalah g Li, la 3 AI 
aku seorang dari yang mengakui Iga" 
demikian.” SEV Ú UH PE 
57. "Dan demi Allah ! aku akan *€& Gan £ 
lakukan tipu-daya terhadap berhala- to ng Has, 21 
berhala kamu sesudah kamu ber- z 


paling.” EETAS PR PI 
58. Lalu ia jadikan mereka keping: yen DE PLATE IN, 


—. keping, kecuali berhala mereka yang 


Sia 


b upaya mereka kembali kepada- pada 
besar, supaya mereka kembali kepa a 


59. Mereka bertanya : “Siapakah 

yang berbuat (perbuatan) ini terhadap SANA 04 
tuhan-tuhan kita ? Sesungguhnya ada- 

lah ia seorang dari mereka yang KAD ADI 
zhalim.” 


| gd $? 
60. Mereka berkata : '??4") "Kami Au KG v 


dengar seorang anak. muda Ai di- ^ DEZ 


namakan dia Ibrahim, mencela (tuhan- | 
tuhan kita) itu.” Haa AJI 


61, Mereka (yang berkuasa) berkata : A Fi aol 6 | GG TN 
”Maka bawalah dia di hadapan orang - Je Ia p 


” 1.03, PAN 
banyak supaya mereka saksikan, Dg An Ha) mu) 


2291) Ia: Ibrahim. 
2292) Mereka bertanya : "Hai Ibrahim! omonganmu tentang persembahan- 
pena bahan kami itu dengan sungguh-sungguh ataukah hanya atas jalan main- 


ma 
2593 Ibrahim berkata dalam hatinya: "Demi Allah! aku akan pecahkan ber- 
hala berhala kamu sesudah kamu pa gi dari sini.' 
2294) Lalu Ibrahim hancurkan berhala-berhala mereka, kecuali satu berhala 
ang besar, dengan maksud seolah-olah menyuruh mereka bertanya kepada berha- 
a yang besar itu dari hal hancurnya yang lain. 
2294a) Mereka berkata : Sebahagian dari mereka berkata. 


628 


Juz' ke 11 a Suran ke 21 


62. Mereka bertanya : ”Apakah | e, Hi a | é KIE qr 
(betul) engkau berbuat (perbuatan) 

ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai NY 1 

Ibrahim ?!” Mera 


ib 3 3 ss #9 
63. Ia berkata.: "Bahkan telah ber- 1 É 
buat (perbuatan) itu berhala yang KA JÚ 1E 
besar di antara mereka ini. Tanyalah 7 PEP ” Kg pa "ri 


mereka, jika mereka bisa berkata- ERINA Kolay FIOR : 
kata.” 229 3) PAR » A 

64. Maka mereka kembali kepada aa 14 
diri mereka, lalu mereka berkata : GPA wj? A 
"Sesungguhnya kamulah orang- orang Š ES 
yang zhalim,” ???5) Nahia 


65. Kemudian, mereka tundukkan ba Para 10 


kepala mereka (lalu berkata) : ”Se- $ 3S pun 
sungguhnya (memang) engkau tahu, Oya ks f AP Ks 
bahwa mereka itu tak bisa berkata- Aja ya Aal 
kata.” R pa jatt P 


66. Ia berkata : ”Maka apakah BAS 11 


(patut) kamu menyembah, selain dari or ef RN 
Allah, sesuatu yang tidak bisa sedikit- Yy; 9 Wa YG A , 
pun memberi manfa'at kepada kamu sdg 


dan tidak bisa membahayakan kamu?” 


67. ”Kecelakaanlah bagi kamu dan -444*7 e 
bagi (benda-benda) yang kamu sem- LD XII aU, SI 

bah, selain dari Allah ! Maka tidakkah 

kamu mau mengerti ?” sui AS Yola 


| PAN 
68. Mereka berkata : ”Bakarlah dia 17 _ 
dan belalah tuhan-tuhan kamu, jika 3 | 19 09I W bia 





2295) Nabi Ibrahim menjawab: "Bukan aku, tetapi berhala yang besar dari 
antara yang lain-lain inilah yang berbuat. Tanyalah berhala-berhala yang hancur 
dan yang menghancurkan, jika mereka bisa berkata-kata." 

Nabi Ibrahim sandarkan perbuatan tersebut kepada berhala yang besar itu bu- 
kan karena hendak berdusta, tetapi sebagai satu pembukaan fikiran bagi kaumnya, 
supaya lantas mereka merasa bahwa berhala-berhala itu — walaupun yang paling 
besar — tidak berkuasa dan tidak bisa kerjakan apa-apa. 

2296) Setelah mendengar perkataan nabi Ibrahim, maka sebahagian dari me- 
reka sadar akan kekeliruan mereka, lalu hadapkan perkataan kepada mereka yang 
tak mau insaf: "Sesungguhnya kamulah orang-orang yang menzhalimi diri-diri sen- 
diri dengan sebab tak suka mundur dari kesesatan.” 

2297) Mereka yang tidak mau insaf itu, tundukkan kepala sambil berfikir, ' 
lalu berkata kepada nabi Ibrahim: "Sesungguhnya memang engkau tahu bahwa 
berhala-berhala yang kami sembah itu tidak bisa berkata-kata. Jadi, sia-sialah pe- 
nyuruhanmu supaya kami bertanya.” 


629 


Surah ke 21 | | AL-ANBI-YA' Juz' ke 17 


adalah kamu . orang-orang yang odelo La 
(hendak) bekerja.” 2298) Ende ú 3 CET) 





” 


PN : : Sa 4 -02 r „o 

69. Kami berkata : ”Hai api ! jadilah} 3 S T ARA 
dingin dan sejahtera atas Ibrahim.” ag 35 SA La 
s ° 117 2 pg 


2299 ) 
70. Dan mereka hendak lakukan 7< Sa TN y 3 t, 
; | | V. 
tipu-daya kepadanya, tetapi Kami. PUat Sao Jara 
jadikan mereka orang-orang yang PETA | 
sangat rugi. Li Cr. yA 
71. Kami selamatkan dia d 2” Aa Ap 

Dan Kami selamatkan dia dan AN » Na DT T vi 


Luth ke bumi yang Kami beri berkat 
padanya untuk manusia. ??'00) GEN 7 NPL “ai 
72. Dan Kami beri baginya Ishaq . ALI 4 A vr 
dan Ya'gub sebagai tambahan, tetapi z, J i 


semua mereka, Kami jadikan orang- AEA K; AOE Dpi 3 


orang yang shalih. ***') : 


Pa 
73, Dan Kami jadikan mereka ketua- , 923% 74; 

ketua yang memimpin (manusia) DI Aap Bi MA, vr 
dengan perintah Kami: dan Kami D PP 

wahyukan kepada mereka perbuatan - IA La gi (ne AN 
perbuatan baik dan menetapi sembah - ` Rr a 
yang dan mengeluarkan zakat, dan ada AGE APE jal AAN 
lah mereka orang-orang yang berbakti Ta re r: 


i PAR kare 
EPRE Kami. a ae CA MIE bah 


2298) Mereka yang aruna dalam negeri itu berkata kepada penyembah-pe- 
nyembah berhala : "Bakarlah Ibrahim dan belalah tuhan-tuhan kamu, jika kamu 
hendak membasmi pencela agama kamu.’ 

2299) Sesudah mereka sediakan api yang besar untuk membakar Ibrahim, 
maka Tuhan perintah supaya api itu jadi dingin dan s sejahtera atas Ibrahim. 
| Dingin itu ada yang sedang dan ada yang sangat. Maka firman Allah supaya api 

tersebut jadi dingin dan sejahtera itu maksudnya, janganlah jadi dingin sangat yang 
bisa membahayai Ibrahim. 

2300) Allah selamatkan nabi Ibrahim dan nabi Luth, keponakan nabi Ibra- 
'him, dari raja Namrud dan kaumnya di tanah Iraq, ke negeri Syam yang subur un- 
tuk penghidupan manusia. 

2301) Dan Kami beri kepada Ibrahim seorang anak bernama Ishaq dan Kami 
beri juga kepadanya Ya'qub sebagai tambahan, karena Ya'qub itu anak bagi Ishaq 
dan Kami jadikan mereka semua orang-orang yang baik-baik dan berguna bagi ma- 
nusia. 


630 


Juz’ ke 17 (NABI-NABI) Surah ke 21 


74. “Dak Kepada Luth, Kami beri | j le, \ #32 | vi 
hukum °°°? } dan pengetahuan, 2303 see Du 


dan Kami selamatkan dia dari negeri AN A CAN 

2304) yang (penduduknya) mengerja- Si aa Da Ja 
kan perbuatan-perbuatan keji ''”"), 3 A a ear 
karena sesungguhnya adalah mereka GA Aan nga 
itu kaum yang jahat, yang fasik. Tn 
Gia Gi 


75. Dan Kami masukkan dia dalam An a Š Pa E 3 yo 
(golongan yang menerima) rahmat ag ' 


Kami, karena sesungguhnya ia seorang AH A ji A 
dari mereka yang shalih. 


76. Dan (ingatlah) Nuh, tatkala ATA NP a 
menyeru sebelum (mereka) itu, lalu ?- o 


Kami perkenankan baginya, lalu Kami dai; Aa AG nat TA 
selamatkan dia dan pengikutnya 


daripada kesusahan yang besar. 2206) LA Si ma 


: 5 : s? E oz? f 207 
77. Dan Kami selamatkan dia dari- ! Ll AI sono vy 
pada (kejahatan) kaum yang ande Pa A “an 
takan ayat-ayat Kami, karena sesung- Wo LA AN Pe | ” 
guhnya adalah mereka kaum yang = 2 se Maa 
jahat, lalu Kami tenggelamkan mereka an SAR 


sama sekali. rasa | p La Bg. 


78. Dan (ingatlah) Daud dan ee KA 
Sulaiman tatkala keduanya meng- IE i lol Lengan 23 


hukum tentang ladang, ketika dirusak- » - 4 œ. 
kan oleh kambing kaum itu: dan ea SAN 53i aha 


adalah Kami menyaksikan hukuman 


keduanya. 73°97) CP. JA AKA, aa 


2302) Hukum : Putusan: ganun, undang-undang: kenabian. 

2303) Ya'ni, pengetahuan agama serta pengetahuan dunia yang perlu buat 
memimpin ummat. 

2304 Namanya Sadum. 

Perbuatan keji : Persetubuhan laki-laki dengan laki-laki. 

2306) Dan ingatlah juga nabi Nuh yang zamannya sebelum Ibrahim, Ishag 
dan Ya'gub, tatkala ia bee o'a, lalu Kami terima permintaannya dan Kami sela- 
matkan dia dan pengikut-pengikutnya dari pada kesusahan yang besar, yaitu Tau- 


an. 

2307) Ahli tafsir meriwayatkan, bahwa kambing-kambing bagi seorang dari 
kaum itu masuk dan merusa ladang seorang. Tuan ladang ini mengadu. Nabi 
Daud beri putusan, bahwa kambing-kambing itu jadi hak tuan ladang sebagai peng- 
ganti kompanya 

Ketika mendengar putusan bapanya itu, nabi Sulaiman berkata: "Ada putusan 


yang lebih baik dari ini. 
(Bersambung di halaman 632) 


631 


Surah ke 21 - 00 AL-ANBI-YA" Juz’ ke 17 





Z 2 ai + sg. 
19. Kami fahamkan dia kepada Su- IE AD ONTT va 
laiman,tetapi tiap-tiap seorang (dari , , , 2,2, g%rg p 2) 
mereka) Kami beri hukum dan pe- eA ae aade EELT 


ngetahuan, dan Kami mudahkan gu- 


ni TA g EFS a 2 P 
nung-gunung dan unggas memuji SAN 3 Sa JUV! 3 3 
(Kami) beserta Daud; karena adalah ~ " aooo a 2 
Kami (berkuasa) membuat-(nya). CAJ 


2308 
) 


234 ng 0,3 r9 7 2p 
80. Dan Kami ajar dia membikin oy pA Aseo oA ele y A 
baju besi untuk kamu buat menye- 


2, os ' o $ s? aS 
lamatkan kamu daripada (bahaya) AYE S Y A S Al Si 
peperangan kamu: maka tidakkah daki - 

(mau) kamu bersyukur ? . 2309) Gt - LA 
8 7 paha jan. 
81. Dan (Kami mudahkan) bagi da AJIAN 29 AI 


Sulaiman angin yang bertiup keras, , e 7,0, Papa 
dan meniup dengan perintahnya ke x A CN o al S - 
bumi yang Kami beri berkah padanya: 94 «3 24 Co. 0 , 
dan adalah Kami mengetahui tiap- de NS, KAS 
tiap suatu. ??!°) | ” LN TPA 


Nabi Sulaiman menghukum, bahwa kambing-kambing itu diserahkan kepada 
tuan ladang buat ia ambil susunya, bulunya dan anaknya, dan ladang itu diserah- 
kan pan tuan kambing buat ia urus sampai kembali sebagai keadaan sebelum di 
rusak. 

Sesudah itu, tuan kambing terima kembali kambing-kambingnya dan tuan la- 
dang terima kembali ladangnya. Nabi Daud akui, inilah putusan yang lebih baik. 

uhan perintah kita mengingat kejadian tersebut, lantaran ada beberapa pela- 
Jaran padanya 

i. Walaupun nabi-nabi, boleh menghukum dengan ijtihad sendiri. 

ii. Seorang anak holeh menganjurkan sesuatu yang ia rasa baik. 

iii. Seorang bapa, uesti terima kebenaran yang diunjukkan oleh anaknya walau- 

pun anak itu berumur kecil. 

iv. Seorang wajib mengubah hukuman yang telah diambilnya dengan ijtihad, 

apabila ada lain putusan yang lebih baik daripadanya. 

2308) Setelah itu, dengan pimpinan wahyu, Kami fahamkan kepada Sulai- 
man kaidah-kaidah menghukum,supaya bertambah rapi dan beres penghukuman- 
nya. Ini tidak berarti bahwa Kami tinggalkan Daud, tetapi kedua-duanya Kami 
beri kepandaian menghukum dan Kami beri lain-lain pengetahuan yang perlu da- 
lam hal keduniaannya dan Kami beri pengetahuan kepada Daud yang dengannya 
bisa ia mengetahui bagaimana gunung-gunung dan burung-burung memuji dan ber- 
bakti kepada Kami, yang dengan itu pula tidak lalai dan tidak lupa-lupa ia memuji 
Kami, karena adalah Kami amat berkuasa membikin perkara-perkara yang luar 
biasa bagi pertimbangan manusia. 

2309) Hai manusia! Kami ajar Daud membikin baju besi — ialah manusia 
yang mula-mula membikinnya — supaya dengan itu dapat kamu selamatkan diri- 
diri kamu daripada tikaman atau pancungan-pancungan musuh kamu. Maka tidak- 
kah kamu suka berterima-kasih kepada Kami dengan berbakti kepada Kami" 

2310) Allah mudahkan angin bagi nabi Sulaiman dan angin berjalan atau ber- 

| (Bersambung di halaman 633) 


632 





Juz' ke 17 (NABI-NABI) Surah ke 21 


? ta p 1 
82. Dan (Kami mudahkan) dari setan - ya “aa Wag ar 
setan, mereka yang menyelam untuk m 


dia dan mereka yang kerjakan peker- MX“ SAT tL of ol 
jaan yang lain dari itu: dan adalah NE ERA A 


Kami pelihara mereka. 2311) Kan un 933 


83. Dan (ingatlah) Ayyub tatkala ia La Spa na AY 
seru Tuhannya : "Sesungguhnya aku < ca. 

ditimpa kepayahan, sedang Engkau 7 f y oT 
yang terlebih mengasihani daripada Í 2 Ag na Ss | AG 
(lain-lain) pengasihan. 2312) . 


84, Maka Kami perkenankan bagi- Ben OT At 


nya, lalu Kami hilangkan kesusahan ga 

yang ada padanya, dan Kami kembali- 444 Aa ' 

kan kepadanya anak isterinya, dan CSI i : eka 
bersama mereka seganda mereka, bang EKA P APE Ju 2 
sebagai satu rahmat dari sisi Kami, benua Aan) Da vY 


dan sebagai satu peringatan bagi > 1e , 
orang-orang yang memperhambakan PN 29 
diri. 2313 ) 


85. Dan (ingatlah) Ismail dan Idris JS Ji, P 
dan Dzul-Kifli; sekalian (mereka ada- II as Wal, h 
lah) dari orang-orang yang sabar.” >14) Oa Tia y 


tiup dengan perintahnya itu maksudnya, bisa jadi, bahwa Allah mudahkan perja- 
lanan bahtera di laut bagi nabi Sulaiman dari satu tempat ke lain tempat yang 
subur. 

2311) Ketua, orang yang Pa kuat, teman, maupun dari manusia ataupun 
jin, dalam bahasa Arab, disebut juga setan. Jadi, Ayat tersebut bisa diartikan, 
bahwa Allah kurniakan bagi nabi Sulaiman beberapa banyak orang-orang yang ga- 
gah dan kuat untuk menyelam mengambil mutiara dan mengerjakan Jain-lain pe- 
kerjaan yang penting-penting: dan orang-orang itu Allah pelihara hingga tidak 
mendurhaka kepada nabi Sulaiman. 

2312) Ambillah tauladan dari kesabaran nabi Ayyub yang ditimpa penyakit 
yang amat berat dan beberapa banyak percobaan, dan ambillah juga contoh ia ber- 
dua yang begitu halus dan ringkas. | 

2313) Kami terima do'a Ayyub, lalu Kami hilangkan penyakit dan kesusah- 
an-kesusahannya yang mencerai-beraikan dia dari anak isterinya, dan Kami tam- 
- bah baginya anak buah sebanyak yang dahulu, sebagai satu rahmat dari Kami ke- 
pada orang-orang y”np sabar dan sebagai jadi peringatan bagi orang-orang yang 
memperhambakan diri :pada Tuhan-nya. 

2314) Idris, dalam Bybel disebut Enoch Dzui-Kifli, bisa jadi Ezekiel yang ter- 
sebut dalam Badak 


633 


Surah ke 21 AL-ANBI-YA' Juz’ ke 17 





AA as 


86. Dan Kami masukkan mereka Ẹ EA 1: Aq 

dalam rahmat Kami, karena sesung- Sa > as . 
 guhnya mereka dari orang- orang yang A i7 

shalih. pea pa 


, - a oJ Pd ` 
ST Den, Gagah apa ind CASI a 
o de aka ia oeni Gala an AAE AO JA A Ju! gás 
gelap gulita bahwa tidak ada Toan 
pa Sangga adah akp dai C ere, 
EKTE 31 Diah 
si 


231 5 PR 
A Li A ôr f ò 
88. Maka Kami perkenankan baginya ppa K . ET AN a 
2316) dan Kami selamatkan dia dari 7”. A AA 


orang-orang yang menganiaya. 


pada duka-cita, karena begitulah Kami 7°, ng Ca 

selamatkan orang-orang Mu'min. CREU WS; en 
, , tadi 1AL, # 7 £ P. 

89. Dan (ingatlah) Zakariya tatkala .., Dp pr = ih 

ia menyeru Tuhannya : "Hai Tuhan- —3 Ay Se a 1 

ku ! janganlah Engkau biarkan aku zn %89 or KA "3 2.94 ra 

sendirian, tetapi Engkau sebaik-baik Tap PR ho 


i waris: 2317 MANA DD, SN NG 
90.- Maka Kami perkenan. Da ANN 93 naa q. 
nya, dan Kami beri kepadanya Ya, ps2 2 dana uga 

tuk. EA Pd Zz Pi o 1 P er Or 
dan Kami bereskan isterinya un Hola SP Ssh ol, 


2318 


nya. ) Sesungguhriya mereka 





2315) Sahabat ikan itu ialah nabi Yunus (yang dalam Bybel dinamakan 
Yonah), karena menurut surah Ash-Shaffat 142, ia ditelan oleh ikan. Lantaran 
kaumnya tidak *mau terima ajaran-ajarannya, maka nabi Yunus berlayar mening- 
galkan mereka dengan marah, karena ia sangka bahwa dengan itu bisa lapang dada- 
nya, dan ia sangka juga bahwa Kami tidak akan sempitkan dia atas kesalahannya 
pada meninggalkan ummat yang Kami suruh dia pimpin. 

Sebagai balasan bagi perbuatannya, Kami perintah seekor ikan besar menelan 
dia, supaya ia rasakan kesempitan yang lebih hebat. 

Maka dalam gelap gulita, yaitu gelap malam, gelap laut, dan gelap dalam perut 
ikan, Yunus berseru: "Hai Tuhanku! tidak ada Tuhan yang berhak disembah me- 
lainkan Engkau, Mahasuci Engkau daripada sebarang kekurangan! Sesungguhnya 
adalah aku orang yang menganiaya diri sendiri dengan sebab meninggalkan kaum- 
ku sebelum dapat idzin daripada-Mu.” 

2316) Pe enankan baginya: Terima permintaannya. 

2317) ^ -ni Zakariya berdo'a: "Hai Tuhanku! janganlah engkau biarkan daku 
sendirian. Be: kepadaku anak cucu yang membantu dan menggantikan daku: te- 
tapi sekiranya Engkau tidak perkenankan permintaanku, tentu'aku ridla juga, 
lantaran Engkau-lah yang akan jadi warisku, sedang Engkau sebaik-baik waris. 

2318) Kami terima do'anya dan Kami hilangkan kemandulan isterinya hing- 
ga ia dapat anak yang bernama Yahya (atau Yuhanna). 


634 


Juz’ ke 17 | (NABI-NABI) Surah ke 21 





ga 
itu orang-orang yang berlomba-lomba . ni A Mj YA e ag ng 
kepada kebaikan, dan mereka seru 39 Ae 


Kami dengan menaroh harapan dan | Dl ra blr P 
dengan takut; dan adalah mereka 14 Bes Ék Dadi 
orang-orang yang merendahkan diri 

kepada Kami. : | ( Apa CJ 
91. Dan (ingatlah) perempuan yang |” 4 ag | clan! 1 4 
telah pelihara kehormatan dirinya, AKA S 


lalu Kami tiupkan padanya agan - » oa 
daripada ruh dari Kami, dan adan Go! (ata 


jadikan dia dan anaknya Menara satu 


tanda bagi makhluk-makhluk. ??''”) SAH £ AAL NP 22 


1 / 7 3, 2 PA 2 
92. "Sesungguhnya inilah agama ka- Na AKA 
mu agama yang tunggal, dan Aku-lah Zenj AA Ya ar 
Tuhan kamu: lantaran itu, hendaklah ol Jo ox, PAN 
kamu menyembah akan daku.” 232°) Dg AE AAF 


oI i SL r 


93. Tetapi. mereka pecah belahkan o /-”- r a 
urusan mereka di antara mereka, En ai Sya 
Sekalian (mereka), kepada Kamilah ' P 

akan kembali. 28?!) san 
94. Oleh itu, barangsiapa kerjakan Ng 1 Art DA sô at 
sebahagian daripada amal-amal shalih, PA p 


padahal ia beriman, maka tidak ter- BRET fH a, A yY 
sia-sia usahanya; dan sesungguhnya Aa em 
Kami mencatat dia. EMI LA KA 


95. Tetapi (yang demikian itu) ha- Pn 
ram atas (penduduk) satu negeri Lx CA Ma JET q0 





2319) Ingatiah Maryam yang telah pelihara kehormatan dirinya, yang berarti 
ia tidak berzina sebagaimana tuduhan kaum Yahudi, lalu Kami tiupkan ke dalam 
tempat kandunganrrya sebahagian daripada ruh dari Kami, ya’ni ruh bikinan Kami, 
dan Kami jadikan diw dan anaknya, Isa, sebagai suatu tanda kekuasaan Kami me- 
lahirkan anak dengan tidak campuran laki-laki, buat difikirkan oleh sekalian 
makhluk. 

2320) Sekalian ajaran, pimpinan dan nasehat tentang tauhid dan lainnya 
yang Aku terangkan kepada kamu, sungguh pun dengan membawa nama nabi-nabi 
yang dahulukala, tetapi sebenarnya adalah yang demikian agama kamu, agama 
yang tunggal, karena pokok agama yang Aku kirim kepada nabi-nabi itu semuanya 
sama: "Aku ini Tuhan kamu, tidak ada Tuhan yang lain daripada-Ku.” Oleh yang 
demikian, hendaklah kamu berbakti kepada-Ku. | 

Ben Pokok-pokok agama yang Kami turunkan hanya satu, dan pengikut- 

ngikutnya pun mestinya satu, tetapi manusia pecah-belahkan urusan mereka 
aa iri, padahal mereka tahu bahwa mereka sekalian akan menghadap Kami dan 
akan menerima ganjaran bagi perbuatan-perbuatan mereka. 


635 


Surah ke 21 AL-ANBI-Y A’ Juz’ ke 17 





yang Kami telah binasakan, karena | 2 ° N 797 Zi 

mereka tidak (mau) kembali. 2322) y TE Pe 
OP f ° AT 

96. Hingga apabila dibukakan Ya'juj me ita < ETIN Ps 41 

dan Ma'juj, — padahal mereka ini jan a 


bersegera turun daripada tiap-tiap v— Laka ra ð G> Lag 9 


tempat yang tinggi, ?'??) 
o pa 
| Ch nas 2 70 
97. Sedang perjanjian yang benar i; PM 
telah hampir, — tiba-tiba tercengang Bere. SK r Av 
pandangan-pandangan mereka yang |. 
kafir (sambil berkata) : ”Hai kece- > Nas Lah gp 


lakaan kami ! sesungguhnya kami ALA La 
telah berada dalam kelalaian dari a EK L Yy 


(bahaya) ini, bahkan adalah kami ' PN E 
orang-orang yang menganiaya.” 2224) Kb LES LA 
98. "Sesungguhnya kamu dan apa- | "6 Í PEA 4 Si GA 


apa yang kamu sembah, selain aa, aJ VEETEE 


Allah, (jadi) bakaran jahannam yang pw! pa Hg, SY 
kamu akan masuki.” ???5) 


Pe 


KOEN 
99. Sekiranya mereka itu tuhan- | la a4 SIEA q44 


tuhan, tentu tidak mereka masuk 





2322) Di Ayat yang telah lalu Tuhan berfirman, bahwa orang yang mengerja- 
kan kebaikan, padahal ia Mu'min tidak tersia-sia usahanya. 

Tetapi hal tidak tersia-sia itu haram atas penduduk satu negeri yang Kami telah 
binasakan. Kami sia-siakan usaha mereka dan Kami binasakan mereka, lantaran 
mereka tidak mau kembali dari kesalahan kepada kebenaran, 

Ada orang ma'nakan : 

i, Penduduk negeri yang telah binasa itu tetaplah tidak akan kembali hidup. 

ii. Haram hidup kembali penduduk satu negeri yang Kami telah binasakan. 

Dua-dua itu sama maksudnya, yaitu orang mati tidak akan hidup kembali. 

Arti yang saya beri itu ada lebih setuju dengan kaidah bahasa Arab dan susun- 
an, lebih pantas pada ma'na, dan lebih terang. 

2323) Ya'juj dan Ma'juj itu bisa jadi segolongan besar dari bangsa Rus atau 
Tartar. 

Perusuhan, Penuaan atau keganasan yang mereka akan lakukan di kemudian 
hari nanti, adalah satu daripada tanda-tanda hari penghabisan bagi kita. 

2324) Maksud ayat 95 dan 97, bahwa kaum yang Allah binasakan sebab ti- 
dak mau kembali kepada kebenaran itu, tidak akan sadar dan menyesal hingga ter- 
cengang pandangan-pandangan mereka melainkan pada masa Tuhan bangkitkan 
manusia buat menemui kedahsyatan hari Kiamat. 

2325) Perkataan ini Tuhan hadapkan kepada mereka yang durhaka itu. 


636 


Juz’ ke 17 (NABI-NABI) Surah ke 21 


di (jahannam) dan sekalian mereka S 3 
akan kekal padanya. ****) pe wae 3 29 


100. Adalah bagi mereka teriakan Ui A3 Hape AAA 


di dalamnya, tetapi mereka tidak 

mendengar (apa-apa) di dalamnya. 

dik i gguhnya ereka yang 3 1 1 Sih | 
. Sesun mere SAAT GG 1. 

telah terdahulu kepadanya kebahagia- Ca Hn G ae 

an dari Kami, dijauhkan dari (jahan- 5 3 NG 2 r Tag ut 

nam) itu. ''?8) bas 


102. Mereka ini tidak akan men- an ZA KIS SAN N Ly 
dengar suara (nyala api jahannam) itu: 


Pi 


aan Kn 
Dr 


dan mereka akan kekal dalam (ni'mat) - PEREA a rs 

yang diingini oleh diri-diri mereka. oaea EER 
| Da JA 

103. Kedahsyatan yang maha besar ie FER Ly. 


itu tidak akan menduka-citakan mere- PEN 
ka; dan mereka akan disambut oleh K a ta ATT 
malaikat : "Inilah hari (kebahagiaan) 2102) Solea 2 Ilang os 


yang telah dijanjikan untuk kamu.” ggas 2" e 4 afi 9 
104. (Yaitu) di hari yang Kami Mn Sa iet 


akan gulung langit sebagaimana meng- i p 
gulung lembar dari tulisan-tulisan, 5, 1 Au gi 3 Si Ja Yo 
sebagaimana Kami mulai kejadian sU 

pertama, Kami akan kembalikan dia, Lor ear 455, PM 
sebagai perjanjian atas Kami. Se- Sena 153 TANN 
sungguhnya Kami akan berbuat.” *? °) 


A 


AAE 


piy r 


2326) Jika apa yang kamu sembah itu benar tuhan-tuhan sebagaimana keper- 
cayaan kamu, tentulah mereka tidak masuk neraka, jadi bakarannya, Yang me- 
nyembah dan yang ridla disembah — semuanya —, akan masuk neraka dan kekal 
di dalamnya. 

2327) Mereka berteriak di dalam neraka, tetapi mereka tidak mendengar apa- 
apa suara atau jawaban yang menghiburkan atau mengandung harapan. 

2328) Di antara manusia yang disembah orang, ada yang ridia dan ada yang 
tidak ridla. Mereka yang tidak ridla disembah itu ialah orang-orang yang mendapat 
kebahagiaan dari Kami. Maka mereka ini sudah tentu dijauhkan dari jahannam. 

2329) Pada hari yang terscbut, kedahsyatan yang maha besar tidak menduka- 
citakan mereka yang telah dapat kebahagiaan dari Kami: dan pada hari itu, Kami 
akan bangkitkan kembali mereka yang telah mati buat mengganjari mereka, kare- 
na menyempurnakan perjanjian yang Kami telah beratkan atas diri Kami. Sesung- 
Kunnya perjanjian itu Kami akan tunaikan. 


637 


Surah ke 21 AL-ANBI-YA' Juz’ ke 17 


PA 0 Ta aga ž 
105. Karena Pera Kami SPS SAAT 1.0 
telah tulis dalam Zabur ****) sesudah ZA pot or. 
Dzikir, °°?!) bahwasanya bumi Pun 
23321 i; : ba 

) itu akan diwarisi oleh hamba- 

hambaKu yang shalih, ????) STEANE Ge 
106. Sesungguhnya dalam (Qur'an) ERA | A3 
ini "ada bakalan yang cukup bagi V Wa, 
kaum yang memperhambakan diri f 
(kepada Tuhan). r A Ls 
107. Karena tidak Kami utusmu 445 JL ra 
melainkan sebagai (pembawa) rahmat a BULUS ya 
bagi makhluk. P Ta 
108. Katakanlah : a E sl. G Pe Ni 
yang diwahyukan kepada ialah IOA ia i) 1 
bahwasanya Tuhan kamu itu tidak f : Agate j Hg 
lain melainkan, Tuhan Yang Tunggal. LA K “' 
Maka tidakks mau kamu masuk TEEI ay L 
dalam ama 2” kä 7 Adaa, aJr saa r 
109. sekiranya merek: ber- .& gee 31 ) 23 b | 
paling katakanlah : ”Aku telah beri Fo HPO 
tahu kepada kamu terus-terang, tetapi ” 1. rai 
aku tidak tahu, apakah (sudah) J 2 HAISE 


dekat atau (masih) jauh, ancaman sejra) da j 
yang diberikan kepada kamu ?” Jas pi Aam 
110, "Sesungguhnya la mengetahui Tana AAAS 
perkataan yang nyaring dan Ia me- Jak La PAR MN. 
ngetahui apa-apa yang kamu sembu- 2013 V Jr o, : 
nyikan.” PE 


2330) Zabur: Kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi atau kitab-kitab 
yang diwahyukan kepada nebi Daud. 
- 28331) Dzikir : Kitab yang di Al-Lauhil-Mahfuzh atau Taurat. 

2332) Bumi : Surga, negeri Syam, tanah Baitul-Magdis, atau dunia ini. 

2333) Orang-orang yang shalih : Orang-orang yang baik: orang-orang yang 
berbakti: orang - orang yang pantas. 

Maksud Ayat yang tersebut ada beberapa macam : 
Kami telah terangkan dalam kitab nabi Daud yang Kami turunkan sesudah Taurat,. 
bahwa bumi (surga atau lain-lainnya) itu akan jadi pusaka bagi hamba-hamba 
Kami yang shalih. 
Kami telah terangkan dalam kitab nabi-nabi yang dahulu setelah Kami sebut di 
Al-Lauhil-Mahfuzh bahwa ........... 

Ayat tersebut, sering orang artikan, bahwa dunia ini akan diperintah oleh orang 
-orang yang pantas jadi pengurusnya. 


438 


Juz' ke 17 (NABI-NABI) Surah ke 21 





2, Sya 3 Gst’ 341 21 “ 
111. "Dan aku tidak tahu, barangkali Pet | Wi 
hal itu 28?) satu percobaan 7 Ss) Sa 
kamu dan satu kelonggaran hingga 


| 

satu masa.” Pap Pe 
112. Ia berkata : ”Hai Tuhanku RUI Ta ie 
berilah hukum den pe aan 

“sesungguhnya i TEA Pi Irta 
Pemurah Yang dimintai Soap Hepi E KPEE | 
atas (keselamatan) dari apa yang kamu Ae 
sifatkan.” ??: EN 





2334) Ya'ni, hal dibiarkan kamu, orang-orang kafir, dengan tidak disiksa 
padahal telah diberi keterangan yang amat cukup. 

23365) Nabi Muhammad berseru : "Hai Tuhanku! berilah keputusan yang be- 
nar dan kelihatan, supaya mereka yang menolak kebenaran itu dapat ganjaran- 
nya.” Lalu nabi Muhammad hadapkan perkataan kepada kaum musyrik dan kafir: 
"Tuhan kami ialah Pemurah, Yang dapat dimintai pertolongan-Nya buat selamat- 
kan kami daripada mempercayai tuhan sebagaimana yang kamu sifatkan.” 


— 00090000 — 


639 : 


Surah ke 22 - | AL-HAJ | Juz’ ke 17 





AL — HAJ 
(HAJI) 
Surah ke 22 : 78 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 51. 
Penyayang. ada ya 25 ren 


2 P sj Z J r Sr 

. ê l e. - 3 ” 
1. Hai manusia ! berbaktilah kepada (CP Ye NS | 
Tuhan kamu, karena sesungguhnya ç, SOE BB AAN 
gempa, saat itu sesuatu yang sangat A as CN CEPA NIU)) 
| | Z1) Pal yA OB pA plr 
2. Di hari yang” kamu akan lihat S Iin Saga Y 
(kegempaan) itu, lalai. tiap-tiap pe - 4/,.-,, Pa PA 
nyusu dari (anak) yang disusuinya; ERA NE An ya 
dan tiap-tiap yang empunya kan- , 7 Kn Ak ? ” j 
. dungan akan gugurkan kandungannya; JI Spg Lao jam DAR 
dan engkau akan dapati manusia ,.., .,., ,» a | 
mabuk, padahal mereka tidak mabuk, SS 9 & na "II TG pA 
tetapi siksaan Alah sangat keras. pa NP 
bsa AAS 

i P; 3 

3. Tetapi sebahagian dari manusia, & Ji, EE 
ada yang membantah (khabar) Allah B2 o Aa La 
dengan tidak ada pengetahuan, dan ia A III orr ERN 
turut tiap-tiap setan yang berkekalan 2 : Si CI pa Sat 
dalam kejahatan, ?'?7) Ik A 


L ++ A 
IÉ ttar DI 3”, JJ 

4, Yang telah ditentukan atasnya, 9 3 Pai abc a £ 
bahwa barangsiapa menjadikan dia Maia PN Pan 
ketua, maka sesungguhnya ia akan = isda vep : 
sesatkan dia dan akan pimpin dia i Nae 
kepada adzab neraka. ****) -ji 
Maan L, JS 

2336) Hai manusia! berbaktilah kepada Tuhan kamu, supaya kamu tersela- 
mat daripada AAR aa sa'at yang dinamakan hari Kiamat, karena gempa dan 
bahaya hari itu, adalah satu hal yang amat hebat. 


37, 2338) Sebahagian dari manusia, ada yang membantah wahyu dari Allah 
(Bersambung di halaman 641) 


L 
P 14 


640 


Juz’ ke 17 . (HAJI) Surah ke 22 





o 2 

5. Hai manusia ! jika kamu dalam dis Ag KING SAT o 
ragu-ragu tentang bangkitan (Kiamat) , 0.2 ang 
maka (fikirkanlah), bahwa sesungguh- KEES UG has PA 
nya Kami telah jadikan kamu dari N 
tanah, kemudian dari setitik mani, Za (ATA, -r 
kemudian dari seketul darah, kemu- mey J? ay “aa 
dian dari sekepal daging yang sem- me Sena : D PAP 
purna kejadiannya dan sor Mon P, 0) SI 
sempurna kejadiannya, ) karena Ki Aaa, “ f EPY 
Kami hendak terangkan kepada kamu T kA 48 
(kekuasaan Kami), dan Kami duduk- | & 44 AAN YAN AH Yi 
kan di tempat-tempat peranakan, apa 5: Iy 1 úg , 
yang Kami kehendaki, hingga satu Dan Sai 
masa yang tertentu, kemudian Kami ~, % VJ 2 In 3 
keluarkan kamu sebagai anak, kemu- KEFA ya a AP LA 
dian (Kami pelihara) hingga kamu 1 O IL 


sampai tegap-teguh, dan (sesudah itu) YA . Sy | TN (2d! ? 
sebahagian dari kamu mati dan Hadi J 4 Ji ae Ge 


sebahagian dari kamu dikembalikan 4 Z ti 
kepada serendah-rendah umur, °???) Sp AEE ei 
AEL 


supaya ia tidak tahu apa-apa lagi 1” ae) 15 AI ng Aj 

sesudah tahu; *?**) dan engkau 5 ii Haa Sa 

lihat bumi itu kering, tetapi apabila * 4“. NE a Ae a Al GS 

Kami turunkan air atasnya, maka sg eLA 

segar dan mekarlah ia, dan ia tum- f : h 

buhkan tiap-tiap macam yang cantik. E a GI E 
) 


12? 


sA dp 





tentang kedatangan hari Kiamat dan ia turut tiap-tiap ketua yang jahat seperti se- 

tan yang berkekalan dalam kejahatan, yang telah ditentukan, bahwa siapa-siapa 

jadikan dia ketua, niscaya ja sesatkan dia dan ia menyebabkan dia masuk neraka, 
2338a) Yaitu anak yang gugur. 

2339) Ya'ni, Kami beri umur yang panjang hingga tua dan nyanyuk dan ber- 
kelakuan seperti anak-anak yang belum tahu kotor dan bersih. - 

2340) Seorang apabila sudah nyanyuk, maka lupalah ia kepada sekalian hal 
yang dahulunya ia tahu, maupun yang berkenaan dengan dirinya atau dengan yang 
lain. 

2341) Bumi yang kena hujan itu memang segar dan mekar sebagaimana me- 
karnya beras, kacang dan lain-lain palawija apabila kena air. 

Di Ayat ke 3 dan ke 4, rupanya sebahagian daripada orang-orang kafir yang 
mendengar khabar itu membantah, lantaran bertaklid kepada ketua-ketuanya yang 
menyesatkan, barangkali dengan perkataan: "Mana bisa jadi badan yang sudah 
hancur-lebur itu terkumpul kembali.” 

Maka di Ayat ke 5 ini, Tuhan berkata: "Hai manusia! janganlah kamu ragu-ragu 
tentang kekuasaan Kami pada membangkitkan manusia yang sudah mati. 

(Bersambun, di halaman 642) 


641 


Surah ke 22 AL-HAJ Juz' ke 17 





| Las rp AA | 
6. Demikianlah  (penerangan-Nya), . - Jl” 4 AD, Íy E 
karena Allah itu Ia-lah yang benar; a DUA ! 


$ “3 A 9AA GI ER RAA 
dan sesungguhnya Ia akan hidupkan PARE PRIP E- PNK 
orang-orang yang mati; dan sesung- KÄ 2 "nana, 
guhnya Ia amat berkuasa atas tiap- Go Ag 
tiap suatu. . . | AP 


ANT Desi Pu Dag Te 
7. Dan sesungguhnya Kiamat itu DA ah NASA Irup V 
akan datang, tidak ada ragu-ragu , No non 
padanya: dan sesungguhnya Allah AN an Aduhai ia 
akan bangkitkan orang-orang yang 2 ` yo R DI "y 
di kubur-kubur. | ; in Ty SAN 
8. Dan ada sebagian daripada manu- 303 ya Lu Da à 
sia membantah tentang (wahyu) 7 Af ANI or y 
Allah dengan tidak ada pengetahuan, Yj SSI Hop Ai 
dan tidak keterangan, dan tidak kitab an PA < 
(agama) yang menerangi, ? °$?) JL TT , 

25 pa 

9. Padahal ia palingkan lambungnya ? ” fi 3G | A; L : Ge a 


yang akhirnya menyesatkan (manusia) ana 


nu ad 
dari jalan Allah. Baginya di dunia KAN dann | 
ini kehinaan: dan di hari Kiamat: " Na "a : PA a P 
Kami akan rasakan baginya siksa SAHAM yg ABA Ju 
bakaran. 2343) . di sa E 


” Pd 
10. "Yang demikian itu dengan 400 DT, aS 
sebab perbuatan dua tanganmu sendiri Dhoom 3 3 1 
karena sesungguhnya Allah tidak o A hat, 
menganiaya hamba-hamba-Nya. ” Ad) (Ada 01 
.. yy 


Sana $ 





Membangkitkan orang-orang yang sudah mati tidak lebih payah daripada mem- 
bikin kamu yang berasal dari tanah, lantas jadi mani, lantas jadi darah, lalu jadi da- 
ging, lantas- keluar sebagai anak. Ada yang mati sebelum tua dan ada yang sampai 
nyanyuk tidak ingat apa-apa lagi. 

Lihatlah bumi yang sudah kering dan mati! dengan air, Kami hidupkan dia 
hingga segar dan mengeluarkan macam-macam tumbuh-tumbuhan yang senang di- 
lihat. Begitulah Kami membangkitkan makhluk yang sudah hancur-lebur di kubur- 


nya. 
2342, sintang rang yang membantah wahyu Allah dengan tidak ada pengetahu- 
an itu, melakukan pembantahannya sambil memutar badan dengan sombong, per- 
buatan mana menyebabkan ia dari orang-orang yang menyesatkan manusia dari 
agama Allah. Orang yang begini, akan dapat kehinaan di dunia ini dan di Akhirat 
kelak, akan Kami beri dia rasa adzab api neraka. 

2344) Akan dikatakan kepada kafir pembantah itu, bahwa siksa yang me- 
ngenaimu, adalah dengan sebab perbuatanmu sendiri, bukan Allah, karena ja tidak 
menganiaya hamba-hambaNya. 


642 


Juz' ke 17 (HAJI) Surah ke 22 





P EEA 

11. Dan sebagian daripada manusia aii FA i 
berbakti kepada Allah dengan tidak $» ay 
tetap; yaitu jika kebaikan mengenai KAL KA due 


dia, tenteramlah ia dengan (agama) 4 71:7” Ka Ve 
itu, dan jika percobaan mengenai pnya ana AH 


dia, terlungkuplah ia atas mukanya. tuo 4 28 
Ia kerugian dunia dan Akhirat. Yang Keane sak "Ja LAS 


demikian itu kerugian yang nyata. 3? 2 en A ar 
2345) m TEE S CER, Baa Pay! 


12. Ia menyeru lain dari Allah Dea gx 
sesuatu yang tidak bisa menyusahkan 9309 Apar L3, 
dia dan tidak bisa memberi manfa'at Por KAU ON, YO? 


baginya. Yang demikian itu ialah ya“? 4 
kesesatan yang jauh. ??46) | Pa JA ai! 


FA I Hp 
13. Ia menyeru sesuatu yang madla- a HIS aad 283 Aa 
ratnya lebih hampir daripada man- 


fa'atnya. (Adalah ia) sejelek-jelek pe- San) 0 Sal | -5 Íd ais 


nolong dan sejelek-jelek teman ber- 


pa 
gaul. 2347) po y AY 


3J) £ | 
14. Sesungguhnya Allah akan ma- (al Sy ji (We i£ 
sukkan orang-orang yang beriman dan na 


beramal shalih ke surga-surga yang ES HI Mn 


mengalir padanya sungai-sungai, kare- ? 


è e 5 
na sesungguhnya Allah berbuat apa Dan S a 
yang Ia kehendaki. PR 


Laga daa 


2345) Ada sebagian dari manusia beragama dengan Hakan dapat keuntung- 
an. Lantaran itu, bila penghidupannya baik, maka tenteramlah ia dalam agama 
Islam; dan apabila kena kesusahan atau percobaan, maka kembalilah ia kepada ke- 
kufuran. 

Orang yang begini, sebenarnya, kerugian di dunia dan Akhirat, sedang yang de- 
mikian itu kerugian yang terang dan nyata, karena kalau ia sabar hingga tegak ke- 
kuasaan Islam, niscaya ia tidak kerugian benda dunia dan tidak kerugian ganjaran 
Akhirat. 

2346) Orang yang murtad tadi (Ayat 11) menyeru (berdo'a atau menyem- 
bah) lain dari Allah, yaitu berhala yang tidak memberi madlarat, kalau tidak di- 
sembah, dan tidak mendapat manfa'at, kalau disembah. Perbuatannya itu adalah 
satu kesesatan yang jauh dari jalan benar. 

2347) Si murtad itu, selain dari menyembah berhala-berhala, ia bertaklid 
buta kepada pemimpin yang bahayanya lebih bisa diharap daripada manfa'atnya. 
Pemimpin yang begitu, adalah sejahat-jahat penolong dan sejelek-jelek manusia 
dalam. pergaulan. 

(Bersambung di halaman 644) 


643 


Surah ke 22 AL-HAJ Juz' ke 17 





15. Barangsiapa menyangka bahwa Aa PIAM oi 

Allah tidak akan menolong dia 2247 ay S ya Sa j 

di dunia dan Akhirat, maka hendaklah 54 " At EA SpA 2 ang Ai 

ia rentang satu hubungan ke langit, , , be p P 

kemudian hendaklah ia lewati, lalu ia s an ak, MEN nina 

lihat bisakah usaha jeleknya itu meng- An "an i 

hilangkan apa yang menyakitkan Te, WLAN FAR Pno 
As en 


hatinya. ****) 


“9 


* 


.., s1 


16. Dan demikianlah Kami turunkan 2 YA j 
dia beberapa Ayat yang nyata, karena SALA Per Ya 


sesungguhnya Allah memimpin siapa 4 : ag 0. 0/7 1x NE 
yang la kehendaki. '“'”) YA Sapa ng 3 LA 


? 4 Gy IS PA 
sa Papan Av 


t, i 
A 


17. Sesungguhnya mereka yang ber- '3 
iman dan orang-orang Yahudi dan 


Shabiin dan Nashara dan Majusi dan EAF "9 LA AAN, 
mereka yang menyekutukan (Allah), SM beg 


sesungguhnya Allah akan beri kepu- Ja La ise Sang 
tusan di antara mereka di hari Kiamat, 75,4 


8 
karena sesungguhnya Allah menyaksi- jaya TAG a 
kan tiap-tiap suatu. ?¢5°) 23 


Ah RN 


pa 


Bertaklid buta kepada pemimpin agama dalam urusan agama, Tuhan katakan 
menyeru, sedang menyeru di Ayat itu artinya beribadah karena orang yang terima 
apa saja ajaran dari guru-guru dan pendeta-pendeta dengan tidak beralasan firman 
Allah yang sah, Tuhan namakan dia penyembah mereka (Al-Bara-ah 31). 

2347a) Menolong dia : Menolong Muhamnind. 

2348) Barangsiapa menyangka, bahwa Allah tidak akan memberi kemenang- 
an bagi Muhammad di dunia dan kebahagiaan di Akhirat, maka cobalah ia rentang 
tali atau bikin titian ke langit, kemudian ia lewati perjalanan yang jauh itu, lalu ia 
lihat keadaan di sana, lantas ia bertanya kepada dirinya, bisakah usahanya yang 
buruk pada memusuhi nabi Muhammad menghilangkan perhubungan Allah de- 
ngan Rasul-Nya yang menyakitkan hatinya itu? 

Ma'nanya : Seandainya orang yang memusuhi nabi Muhammad dan sakit hati 
atas kemajuan Islam, bisa ke langit dan dapat melihat keadaan di sana, niscaya ia 
akan dapat tahu, bahwa kemajuan Islam yang menyakitkan hatinya tak bisa ia ha- 
langi. 

2349) Dengan mengandung tamsil dan ibarat yang halus dan arti yang dalam 
itulah Allah turunkan Qur'an yang terdiri dari beberapa Ayat yang nyata, karena 
sesungguhnya dengan Qur'an itu Allah hendak memimpin siapa yang Ia sukai. 

2350) Shabi-in ialah penyembah bintang. Allah akan beri keputusan di anta- 
ra ahli-ahli macam-macam agama, atas amal masing-masing dengan adil, lantaran 
Allah melihat tiap-tiap suatu yang mereka kerjakan. 


644 


Juz' ke 17 (HAJI) Surah ke 22 





2 | a A Pa Ll 420 
18. Tidakkah engkau lihat bahwa- Ù Ke a Se IA 
sanya Allah itu sujud. kepada-Nya 


ð 
2351) apa-apa yang di langit dan a Sg 


apa-apa yang di bumi dan Siang mada 


dan bulan dan bintang-bintang dan J CHEE Al GAN 9 
gunung-gunung dan pohon-pohon dan 


r 7 
benda-benda merayap dan banyak k ES ai INg PI 
dari manusia, sedang banyak (pula) ,,, , £ 
hadi FAR 


yang patut adzab (menimpa) atasnya; ÙA 9 — 2 
dan barangsiapa dihina oleh Allah, « J4 Ej | 
maka tidaklah ada baginya siapa- DKI AKI ya 
siapapun yang memuliakan. Se- PETE 
sungguhnya Allah berbuat apa yang CAAT 
Ia kehendaki. 

19. Ini dua golongan berselisihan nga lykas ulia 14 


tentang tuhan mereka. Maka orang- o . “4 

orang kafir itu akan diguntingkan bagi CAT WAR SG ad 
mereka pakaian dari neraka, sedang o 213 ,3 FA pa GD 
dari atas kepala mereka dituang benda ar en aan, dal < AA 


cair yang terlalu panas. ****) 20 P3 OI T A 
reden DIN 
; 2 Naru , o asy Ie os . 
20. Dilebur dengan (benda cair) itu PA YA UIU du Pera 
A” Mg 7 i 


apa yang ada dalam perut mereka dan 


2351) Sujud kepada Allah itu maksudnya, tunduk menurut perintah dan ke- 
hendak Allah. 

Segala sesuatu di bumi dan di langit, sepanjang pemeriksaan manusia, adalah 
peredarannya, hidupnya, matinya, tumbuhnya, keringnya, majunya, mundurnya, 
dan lain-lainnya dengan bersebab. Sebab-sebab itu ada yang nyata senyata-nyata- 
nya, ada yang gelap segelap-gelapnya dan ada yang bisa diraba-raba. 

Manusia bingung memikirkan sebab yang jadi pokok bagi semua sebab-sebab 
itu, 

Manusia tahu, bahwa ayam dari telor dan telor dari ayam, tetapi mereka tidak 
tahu dari manakah telor atau ayam yang pertama. 

Manusia bisa kasi alasan, bahwa maut itu ialah dengan sebab berhentinya per- ' 
jalanan atau pekerjaan jantung. 

Sebab bagi berhentinya pekerjaan jantung ini bisa jadi mereka berdaya mene- 
rangkannya, tetapi kalau terus disusul, niscaya terdapat jalan buntu. 

Tidak terbuntu jalan bagi yang percaya, bahwa segala sesuatu tunduk kepada 
kehendak Allah. 

2352) Mereka yang tersebut di Ayat 17 tadi adalah dua puak: kafir dan Mus- 
lim. Mereka berbantahan tentang sifat Tuhan. Si kafir menyekutukan dan Si 
Muslim mentauhidkan. Oleh itu, si kafir akan diberi pakaian dan dimandikan de- 
ngan siksa neraka yang amat panas. 

2353) Benda cair yang terlalu panas itu akan menghancurkan kulit, badan, 
dan isi perut mereka. 


645 


Surah ke'22 AL-HAJ Juz’ ke 17 





| , I, 
. Dan adalah b k ti- ? 
21. Dan adal agi mereka cemeti Ap A a pan IV 


cemeti dari besi. ****) 


| Nag 
22. Tiap-tiap kali mereka hendak ON, year, SIF Ag m Yr 
keluar daripada (neraka) itu, lantaran ? In o3 


adzab(nya), dikembalikan mereka ke-14 43 Kai, -4 9 
padanya, dan (dikata) : ”Rasakanlah 33 3 ti re si 
adab bakaran." #355) Fd Li 


23. Sesungguhnya Allah akan masuk- FAK SA adi SI rr 
kan mereka yang beriman dan beramal 2 


shalih, ke surga yang mengalir pada- £ ega pÉ SAN 


nya sungai-sungai, dihiasi mereka" otg 
padanya dengan gelang-gelang dari MAH SIES YIG: A 


emas dan mutiara; dan pakaian 


mereka di dalamnya (ialah) sutera. yet, Sha s c 


S 


o A | P 
Ig st 
24. Karena telah dipimpin mereka -2 EA P 
kepada yang baik, dari perkataan dan AA rt 
telah dipimpin mereka ke jalan 


a 
(tuhan) yang terpuji. 2357) ahi dan e I 


Po... 


25. Sesungguhnya mereka yang kafir 4, Oya ta A D D LA Gi SL ro 
dan menghalangi (manusia) dari pada 

jalan Allah dan daripada Al-Masjidil Pe PENELA f 
Haram yang Kami jadikan dia RT Pa a : 


buat manusia yang berdiam padanya A paer ÉS JA Si 
dan yang jauh, dan siapa-siapa yang , 


PERUT Jaga PU sah 


— 2354) Ya'ni, selain dari siksa tersebut, dipukul mereka dengan cemeti-cemeti 
dari api nern a: 

2355) Supa a mereka merasakan adzab lebih pedih, maka dibukakan jalan 
untuk mereka fu uar. Tetapi saban-saban mereka hendak terlepas keluar, dikemba- 
likan mereka ke dalamnya, sambil dikata: "Rasakanlah adzab api neraka ini. 

2356) Ayat ini menerangkan ganjaran yang akan diberikan kepada Mu'minin 
sebalik dari yang diberikan ke ada kafirin. Kafirin dapat neraka yang berisi benda 
cair yang amat panas, sedang Mu'minin dapat surga yang mengalir padanya sungai- 
sungai, Kafirin diberi belenggu dari besi neraka, sedang Mu'minin diberi gelang 
| dari emas dan dihiasi dengan mutiara. Kafirin diberi baju dari neraka, sedang Mu' 
minin dikasi sutera. 

2357) Mu'minin dapat kesenangan di Akhirat itu lantaran di dunia mereka 
telah terpimpin pada mengucapkan perkataan yang halus dan pada mengerjakan 
pekerjaan yang baik. ' 


646 


Juz’ ke 17 (HAJI) Surah ke 22 





mengerjakan padanya larangan dengan ? IX 1 vi a. 
aniaya, niscaya Kami akan beri dia | 
merasa sebahagian daripada siksa o 1 “7 
yang pedih. 7758) D -e 


4 TT, 10? $$ 
26. Dan (ingatlah) tatkala Kami Pen Meki si v1 
“jadikan Tanah Suci itu tempat ke- iJon o 
diaman bagi Ibrahim, (lalu Kami At 3 
berkata) : "Janganlah engkau sekutu- j i 
kan dengan Aku sesuatu dan bersih- 4% la a ga 2002 
kanlah rumahKu untuk orang-orang 


yang thawaf dan yang berdiri dan 5 of b \ as, 3 Y 
yang ruku’ , yang sujud.” 285?) . PE ri z 


27. ”Dan serulah diantara manusia PEETI Tv 
buat Haji, niscaya mereka datang = Bk, 


3 SA PI Ar 
kepadamu dengan berjalan kaki dan Uis UKA 47 8, b) < 
atas tiap-tiap onta kurus yang ddar a p 
dari tiap-tiap jalan yang jauh,” *** ya ghi Fata 

p UI G 


28. "Supaya mereka menyaksikan | K ja A are & 3 
manfaat-manfaat bagi mereka dan D 
Bi a 


mereka sebut nama Allah dalam EG éi A 
Pa yana ja e! 
beberapa hari yang tertentu, atas & ya 


pemberian-Nya kepada mereka dari AE Aa 20 Ga IAV 





2358) Al-Masjidil-Haram itu maksudnya bukan Masjid saja, bahkan bersama 
kelilingnya yang dinamakan Tanah Suci. Dengan aniaya maksudnya dengan senga- 


Maksud susunan Ayat ini: Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mengha- 
langi manusia dari jalan Allah, dan siapa-siapa yang mau mengerjakan larangan-la- 
rangan Allah di Tanah Suci itu, Kami akan beri dia rasa sebahagian daripada adzab 
yang pedih. 

Ma'na Ayat ke 25: Orang-orang kafir Makkah, menghalangi manusia daripada 
beragama dengan benar serta menyusahkan dan melarang mereka beribadat dan 
berdiam di Tanah Suci yang Kami jadikan sebagai tempat merdeka bagi orang jauh 
dan dekat. Lantaran itu, dari hari ini, barangsiapa berniat saja hendak melakukan 
sesuatu larangan dalam batas Tanah Suci itu dengan sengaja, maka Kami akan beri 
dia rasa sebahagian daripada adzab. 


2359) Yang berdiri dan yang ruku' dan sujud itu maksudnya ialah orang- 
orang yang beribadat kepada Allah. 

2360) Hai Ibrahim (atau nabi Muhammad)! bikinlah propaganda di antara 
manusia supaya mereka datang mengerjakan ibadat Haji. Kalau engkau sudah 
buat, niscaya mereka datang dengan berjalan kaki dan dengan menunggang onta- 
onta yang telah kurus lantaran datangnya dari jalan yang jauh-jauh. 


647 


Surah ke 22 20 AL-HAJ | Juz' ke 17 


3 : a Ya 
binatang-binatang ternak. PN, a AYU Ay H se N 
(katakanlah) : "Makanlah Lisan P3 
dan berilah makan orang susah yang r At 


“gg AN hendaklah mereka Nag 2: CEA Rata f 
hilangkan kotor-kotor mereka dan 2” Erer 3 MG "4 
hendaklah mereka sempurnakan 9? °> 22,017 
nadzar-nadzar mereka dan hendaklah gdi - SU EFAN TE“ 
mereka thawaf Rumah yang tua itu.” 

2202) | PER a P p 
30. Demikianlah (urusan Haji): dan — HL yaa 14 BP ye 
barangsiapa menghormati larangan- ,£€ / TREA PGA Ig y 
larangan Allah, maka yang demikian do! > JAy iog AYE AHSA 
itu baik baginya di sisi Tuhannya; ,» y 
2363) dan dihalalkan bagi kamu Ke geci ps S 
binatang-binatang ternak, kecuali 

yang dibacakan (larangannya) kepaaa Ea 

kamu; maka jauhilah kekotoran, gÉ uan SN peka 
yaitu berhala-berhala, dan jauhilah ox 2 
omongan palsu. Sa gical | 
31. Dengan ikhlas "karena Allah, z0 <. - at Less 
tidak menyekutukan (sesuatu) dengan & hei meirat i 8 AN s yi 


ETE 2 38 





2361) Orang yang hadilir di musim Haji di tempat yang lantainya pasir dan 
bumbungnya langit, tak dapat tiada mengucap syukur kepada Tuhan yang telah 
memberi binatang-binatang ternak buat ditunggang, dikendarai, dipikulkan be- 
banan, diambil susunya, dibuat makan, digunakan kulitnya, dan lain-lainnya. 

Maksudnya: Ajaklah manusia mengerjakan ibadat Haji ke Makkah supaya mere- 
ka melihat manfa'at-manfa'atnya, yaitu berkenalan dengan saudara-saudara dari 
tempat yang jauh-jauh dan sebagai berkongres membicarakan hal politik, ekono- 
mi, pelajaran, dan lain-lainnya, dan supaya mereka syukur kepada Allah dalam be- 
berapa hari, atas pemberian-Nya kepada manusia dari binatang-binatang ternak. 

Maka idzinkanlah mereka yang datang buat mengerjakan Haji-itu dengan per- 
kataan: "Makanlah sebagian dari daging-daging kurban yang dikerjakan waktu itu 
dan berilah makan orang-orang susah yang fakir.” 

2362) Kemudian, hendaklah mereka keluar dari ihram, dengan bercukur ke- 
pala, bereskan kumis dan janggut, potong kuku dan bersihkan badan, dan hendak- 
lah mereka sempurnakan kewajiban-kewajiban mereka, maupun nadzar biasa atau 
kurban-kurban wajib dalam mengerjakan Haji, dan hendaklah mereka thawaf me- 
ngelitingi Rumah ibadah yang sangat tua itu. 

2363) Demikianlah ringkasan dalam urusan Haji. Barangsiapa jauhi larangan- 
larangan Allah di Tanah Suci dan dalam mengerjakan Haji, maka kebaikan dan 
ganjaran yang disediakan di dalam hal itu, di sisi Tuhannya, adalah untuknya. Bi- 
natang-binatang ternak yang disembelih berhubung dengan urusan Haji, dihalalkan 
bagi kamu. Jangan kamu haramkan sebagian daripadanya sebagaimana kaum dahi- 
liyah, karena tidak ada yang haram dari binatang-binatang melainkan yang diwah- 
yukan oleh Allah (Ayat ke 3, Al-Maidah). Maka bukan itu saja yang mesti kamu 
jauhi, bahkan jauhilah persembahan berhala dan jauhilah omongan dusta dan lan- 
cung dengan nama Agama. 


648 


Juz' ke 17 (HAJI) Surah ke 22 





LT A La" 


Nya: karena orang yang menyekutu: A SKS aÍ "Z0. ; 
kan (sesuatu) dengan Allah itu, se- Aa 


olah-olah ia jatuh dari langit, lalu di: & PA SA si 


sambar oleh burung atau dibawa 


junam oleh angin ke tempat yan te 

Jauh. 2364) i sa tai Maeda 
32. Demikianlah (kejelekan syirik); 74, Ead Sa 2 Tee 
dan barangsiapa Mengidimadkan 22 Hang D5 r 


Upacara-upacara (agama) Allah, maka AT rbr A 
sesungguhnya (adalah) yang demikian 2 cs sa Aal 


dari bakti hati. 2365) 
33. Adalah bagi kamu, pada bi- 


3 Li eZ 
natang-binatang ternak itu, beberapa Kig Glis NA Yr 
manfaat hingga satu masa yang ter- 
tentu: kemudian, tempat (wajib sem- (s; SHN WAY | 
belih)-nya, ialah (apabila) sampai Kor Í AE Sa 
di Rumah yang tua itu. 2366) 


# ng r ” : LL s 4 Pa r 
34. Dan bagi tiap-tiap ummat, Kami HA da Sala Yg 


telah adakan (ibadat) kurban, supaya 534%. 7+ . 5 | 
mereka menyebut nama Allah atas A Jaka : 14 Si 


pemberian-Nya kepada mereka dari 


binatang-binatang ternak. Maka Tuhan 3' bg | 
kamu itu Tuhan yang tunggal. Lantar- Aa GA! Ki 


an itu, berserahlah kepadaNya dan Kn oy 
gembirakanlah orang-orang yang me- GAN a ACER 4 
ii Un 


(Ialah) mereka yang apabila dise- Sl >I {h hi Bah ve 
D Allah, gentar hati mereka; dan 2 2 043 
(gembirakanlah) orang-orang yang sa- | “6 eU. aa 1g PAN A 


bar atas bencana yang telah mengenai 


2364) Kamu mengerjakan suruhan dan menjauhi larangan itu hendaklah de- 
ngan ikhlas karena Allah, tidak karena lainnya, lantaran orang yang mengerjakan 
atau menjauhi sesuatu bukan karena Allah itu berarti menyekutukan Aliah; dan 
barangsiapa berbuat demikian, maka keadaannya sama dengan orang jatuh dari la- 
ngit lalu disambar burung atau dibawa junam oleh angin ke tempat yang jauh, 
yang berarti kebinasaan di awal, di pertengahan, dan akhir, 

2365) Begitulah kejelekan orang yang menyekutukan Allah dengan menyem- 
bah berhala-berhala atas nama Agama, padahal Allah tidak perintah. Sebaliknya 
orang yang mengerjakan upacara-upacara agama Allah yang lahir, seperti thawaf, 
sa'i, wukuf, kurban dan lain-lainnya berarti ada mempunyai kebaikan dan kebakti- 
an kepada Allah. 

2366) Binatang-binatang ternak yang kamu sudah nadzarkan atau niatkan 
hendak sembelih, bisa dan boleh kamu ambil manfa'at daripadanya dengan me- 
nunggang, memuatkan bebanan, memerah susunya, dan lain-lainnya hingga satu 
masa yang tertentu, yaitu dalam perjalanan. Kemudian, tempat atau waktu wajib 
menyembelihnya, ialah sesudah sampai di Tanah Suci. i 

2367) Gembirakanlah: Berilah tahu besarnya ganjaran yan,' mereka akan dapat, 


649 


Surah ke 22 AL-HAJ Juz’ ke 17 


mereka, *3* 8 ) dan orang-orang yang } A Zali TO ee 
mendirikan sembahyang ?) dan : Oman 


membelanjakan ?'77) sebabasikn dari PNP | 
apa yang Kami kurniakan kepada Doha a ag 4 


mereka 4 

36. Dan binatang-binatang kurban oa SG Ulah (akan b ENE, 4 TA 
La, Kami jadikan kaan buat kamu, s PRA 3 ja 
sebagai sebahagian dari upacara-upa- AG P S ASAS 
cara (agama) Allah; padanya ada PEYE P | 
kebaikan buat kamu. Oleh itu, sebut- g3 Ayr par Sia 
lah nama Allah waktu menyembelih- ‘> 5 yA AI omi 
nya dalam keadaan berbaris-baris. 2 5, 


aka apabila gugur (sembelihan-sem- “ 4- a UAE 2.1 f 


D a ) Lu makanan daripadanya 2 

an berilah makan kepada fakir Fit 

yang menjaga kehormatan dan fakir Ini an PER 
yang meminta. Demikianlah Kami 


293 ar I SIS Y Gr 
mudahkan (binatang-binatang) itu bas Si Wu 


untuk kamu supaya kamu bersyukur. 


37. Tidak akan sampai kepada Allah Ge AN 
daging-dagingnya dan tidak darah- BA, MEN IE ev 


darahnya, tetapi sampai kepada-Nya 22 
kebaktian dari kamu, Demikianlah Aa Han IS 3 
ia mudahkan (kurban-kurban) itu 


te À Pa La 75 
untuk kamu, supaya kamu membesar- Aung Kap yen A 
besarkan Allah atas pimpinan-Nya Uk 
akan kamu; dan hendaklah engkau SAI 
gembirakan orang-orang yang ber- Ie a A 
buat kebajikan. 


38. Sesungguhnya Allah membek aa ma YA 


orang-orang yang beriman: sesungguh- E 163 y afpa 
nya Allah tidak cinta tiap-tiap peng- FEN- LNG Sa 
khianat, tak mengenang budi. oJ 1 

| A “2g 


39, Diidzinkan (berperang) bagi “4 L Peru ya 
mereka yang diperangi, karena sesung- aa SERA ra 
guhnya mereka dianiaya, dan sesung- gp, -- 


guhnya Allah amat berkuasa meno- Jab nih de KAA 


long mereka, 





2368) Berilah tahu kepada orang-orang yang kena bencana dan kesusahair 
pada menjalankan perintah-perintah Allah, bagaimana besarnya ganjaran yang me- 
reka akan terima. 


2369) Mendirikan sembahyang : Mengerjakannya dengan tetap. 
2370) Membelanjakan : Mengeluarkan zakat. 


650 


Juz' ke 17 (HAJI) Surah ke 22 





a 
40. (Ialah) mereka yang diusir Maal Hah Ls 
keluar dari kampung-kampung mereka 
dengan tidak ada (alasan) yang patut, 4 AT un t3 oge wigs 
kecuali mereka berkata : "Tuhan kami “* A Oo 
a Allan. i Dan sekiranya tidak ə% 7 e, “En 2 are 55 | 
melindungi manusia sebagian pian) A3 2 
dari mereka dengan sebahagiannya, Fs 5 bing B3 2 


237 E 
niscaya dirubuhkan 1) tempat & 3 Jaa Hua 


tempat pertapaan dan gereja-gereja 


Kristen dan tempat-tempat sembah- Ula SEL Pd Ur 22 
yang Yahudi dan masjid-masjid yang H Egs 
banyak disebut nama Allah padanya; E S 

dan sesungguhnya Allah akan me- AS LAN Sesama 


Dorong siapa yang menolong apam a). s, Tap 

ya, karena sesungguhnya ah itu 11 III ea 
Kuat, Teguh. TAAT TA 

or “2 

41. (Ialah) mereka yang sekiranya a : A | i 
S beri Sedarkan yana Lem di Ae | “0 KÍ 1 
umi, niscaya mereka mendirikan pe NAK 
sembahyang dan mengeluarkan zakat ô IGE | | Pu SANA 
dan menyuruh (manusia) berbuat 


kebaikan dan melarang (mereka) dari L j al A Ipa ef ng 


mungkar: dan kepunyaan Allah-lah 
akibat sekalian urusan. NE 35 P4 


42. Dan jika mereka dustakanmu, D. RAN ur Pan tr 


2372) m sesun nya sebelum “i | 
mereka, kaum Nuh 'Ad dan Tsa- PEOR” gg JoL. 0902 
mud, telah mendustakan, | 283 363 TP a. 


m kaum Ibrahim dan kaum PEN w 


44. Dan penduduk Mad-yan, dan aria A wols 34 
me didustakan Musa: tetapi arpe Gi; LA p 2. 2 
ri tempo bagi orang-orang Ir & {| 49 

itu, kemudian, Aku siksa mereka; : naa Ih SIS ega 


maka (pedihnya) ke- 2 10 9 at, r RS 
ingkaran-Ku ! 2373) AS MU 


2371) Kalau tidak karena perlindungan Allah, niscaya tempat LAOS 
dan ibadat sesuatu kaum dirubuhkan oleh yang lain. 

2372) Dustakanmu : Dustakan Muhammad. 

2373) Hai Muhammad! janganlah engkau berdukacita dengan sebab didusta- 
kan oleh kaum-mu. Sebelum mereka dustakanmu, kaum nabi Nuh telah dustakan 
nabi Nuh, kaum 'Ad telah dustakan Nabi Hud, kaum Tsamud telah dustakan nabi 
Shalih, kaum Ibrahim telah dustakan nabi Ibrahim, kaum Luth telah dustakan 
nabi Luth, penduduk negeri Mad-yan telah dustakan nabi Syu'aib, kaum Musa te- 
lah dustakan nabi Musa. Semua kafir-kafir itu. Aku biarkan dahulu : kemudian, 
Aku turunkan adzab. Maka lihatlah bagaimana pedihnya siksaan yang 'Aku timpa-. 
kan atas mereka yang lakukan perkara-perkara yang Aku ingkari : murkai! 


651 


Surah ke 22 AL-HAJ Juz' ke 17 


repo, Pe 
45. Dari itu, tidak sedikit negeri Lal Xia! Retak ko 
yang Kami telah binasakan, lantaran . , 
ia zhalim; maka runtuhlah ia atas AS BERA PA $ 


bumbungnya, dan tidak sedikit telaga 77 - yéz Pn, Si PI 

yang ditinggalkan dan mahligai yang gy ahann Ao I S E 

tinggi. 23 PRY 5 
a 


46. Oleh yang demikian, tidakkah PA am kl 47 
mereka mau berjalan di bumi supaya  »2 o, G32 071 „oZz? 
ada bagi mereka hati yang mereka Tar j Ta Tata Ki 
bisa mengerti dengannya, atau kuping- In Mn E Nak 
kuping yang mereka bisa mendengar W» NS 6) Saba aa 
dengannya ? Karena sesungguhnya ” ,, , j 
tidak buta pemandangan-pemandang- A pE 
an, tetapi buta hati yang di dalam 
dada-dada. Z3 Lai Par 

Pj m 
, 47. Dan mereka meminta kepadamu 1! Har peran gV 
kedatangan adzab dengan lekas, pada- “ p pi Jas 


hal Allah tidak akan EOE NENIT 
janjiNya; dan sesungguhnya sehari aa 


di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu “Yu | LD G Ka 

tahun daripada yang kamu hitung. i A TP 

2375 ) ai 
Jera 2At S5 

48. Dan tidak sedikit negeri yang sa T TAR. LA 

Aku beri tempo baginya, padahal ia Naa 

berlaku zhalim: kemudian Aku siksa KAA MANA 


mereka: dan kepadaKu-lah tempat 


, pa r$ Pat 4 
| kembali, . | | Pe KE 


2374) Oleh sebab biasanya Kami beri tempo lebih dahulu sebelum mengirim 
adzab, maka tidak sedikit penduduk negeri-negeri yang Kami telah binasakan lan- 
taran kezhaliman yang mereka telah lakukan. Kebinasaan yang menimpa mereka 
adalah seperti sebuah rumah, gugur dan runtuh bumbungnya, lalu ditimpa oleh 
tembok-tembok yang sekelilingnya. Demikian juga Kami binasakan beberapa ba- 

nyak sumur-sumur yang ditinggalkan dan mahligai yang tinggi-tinggi. 

- 28765) Hai Muhammad! orang-orang kafir menyangka, bahwa adzab yang 

Kami janjikan tidak akan sampai. Lantaran itu, mereka minta kedatangannya de- 

yan segera. Khabarkan kepada mereka, bahwa Allah tidak menyalahi janji-Nya, 

Adzab itu mereka sudah terima; hampir dalam semua peperangan mereka kalah, 
(Bersambung di halaman 653) 


Juz’ ke 17 (HAJI) Surah ke 22 





49. Katalah : "Hai manusia ! (7117 5 LA 4 
aku tidak lain kecuali seorang pengan- : Fa J 5. D 
cam yang terus-terang bagi kamu.” AA id 

ki - 


Pru 
50. Maka mereka yang beriman dan Aa Oo 
beramal shalih, akan mendapat keam- 5 o 2p ay oya 


| i 
punan dan ganjaran yang mulia. kii 
3 r 


51, Dan orang-orang yang berusaha 112 il o 
pada merusak ayat-ayat Kami dengan KN ga Gan 2 | 


membantah, (maka) mereka itu ialah ee.” sa ^ 8 
ahli neraka. ya a bean 


+h o 


52, Dan tidak Kami utus sebelummu f CV ban 4 En or 
seorang rasul dan tidak seorang nabi, ug An A 


melainkan apabila ia membaca, maka 3 Zi INI / (ea 2 


setan masukkan gangguan pada bacaan 


' . 8? 
nya, tetapi Allah hapuskan apa yang S à E ag Qi da. A 


dimasukkan oleh setan, kemudian Ia . „ren 2 
tetapkan ayat-ayat-Nya, karena Allah 4 Heo Wa E We AN AV AL 


itu Mengetahui, Bijaksana, Jo 
| a AB AIM Ka 
— ld 


53. Karena Ia (hendak) jadikan gang- 4 Sta BELIA o or 
guan setan itu satu percobaan bagi me- OI Ban ca Pa 
reka yang di dalam hatinya ada penya- pe pa A e AS GREET 

kit dan bagi mereka yang keras hati- Qs dar 


SAT 3 
nya, dan sesungguhnya orang-orang (suka) E Sjt pr ai 
yang zhalim itu adalah dalam kesesat- ai 

an yang jauh, 2276) Anni Ia H ad 

r ` gA Aan 

kekuasaan mereka hilang sama sekali, tanah Arab seluruhnya idik e 
Islam: hendaklah mereka ketahui, bahwa adzab sehari yang mereka akan terima 
pula di Akhirat itu, sama panjangnya dengan seribu tahun menurut perhitungan 
kamu di dunia ini, 

2376) Tiap-tiap rasul dan tiap-tiap nabi sebelummu, ya Muhammad, apabila 
sampaikan sebahagian daripada ayat Allah atau ajaran agama kepada ummatnya, 
maka pemimpin kaum kafir yang jahat (yang Allah namakan setan), selalu masuk- 
kan gangguan supaya mereka jadi ragu-ragu, tetapi Allah hapuskan gangguan yang 
dimasukkan oleh pemimpin itu, kemudian Allah tegapkan- ayat-ayat-Nya, karena 


Allah itu Mengetahui, Bijaksana. 
(Bersambung di halaman 654) 


653 


Surah ke 22 AL-HAJ Juz’ ke 17 





54. Dan supaya diketahui oleh orang- Aa JAN Data 2 ai 
orang yang diberi ilmu, bahwasannya o3 y e T 
(ajaranmu) itu benar dari Tuhanmu, PSE Was Ga Pa WA 
lantas mereka beriman kepadanya, ke Q | f j E dng 
lalu tenteram hati mereka dengan ERRIA AS PA ts 
(ajaran) itu, karena sesungguhnya 203 $ 2 j 
Allah memimpin mereka yang ber- by bo LA Par ‘UH 
iman di jalan yang lurus. 2377 ? 


Pi 
55. Dan orang-orang yang kafir itu 2314 LA UN 4 00 
tetap di dalam keragu-raguan tentang / , - PPA DAN ea 
urusan tersebut, hingga datang AAN UE SS ah AI pb 
kepada mereka. Sa'at itu dengan. 2- Z 44 »/ eno 20, 
mendadak, atau datang kepada mere- (CR — ie et pai An 


ka adzab Hari dukacita.  ?''7?) s 
| pa 
. + a s 2 3 al Lb » Pa Sege 
56. Kerajaan di hari itu kepunyaan AS Lap tadi “On 


Allah. la akan menghukum di antara ar 


£ 
mereka. Maka orang-orang yang ber- sL . 2 I 7 Lt la a 
iman dan beramal shalih (adalah) an | GS A 


di kebun-kebun keni'matan. Tu sÉ à SA CAT 


egg 
57. Dan orang-orang yang kufur dan BLU tai AAA 3 OV 
mendustakan ayat-ayat Kami, maka Aa aa 
adalah bagi mereka adzab yang me- begin e ei GO! Mu 
rendahkan. ???”) | ” d 


2 


Sesungguhnya Allah itu Mengetahui, Bijaksana, lantaran Ia jadikan gangguan se- 
tan itu sebagai percobaan bagi mereka yang hatinya masih mengandung penyakit 
ragu-ragu dan suka terpengaruh dengan propaganda anti Islam, dan juga sebagai 
percobaan bagi mereka yang hatinya keras, tidak mau menerima kebenaran. Mere- 
ka yang mengganggu, yang terganggu dan yang keras hati itu adalah dalam kesesat- 
an yang jauh daripada jalan kebenaran. 

2377) Allah biarkar terjadinya gangguan setan itu supaya jadi percobaan 
bagi orang yang ragu-ragu dan yang keras hati, dan supaya orang-orang yang ber- 
ilmu dapat tahu, bahwa ajaran-ajaran nabi Muhammad itu benar, dari Tuhan, Jalu 
mereka beriman dan tenteram hati mereka dengan Agama dan ajaran Agama itu. 
Allah berbuat demikian karena memang Ia suka memimpin orang yang beriman di 
jalan yang lurus. 

2378) Hari yang datang denyan mendadak, ialah hari kematian atau hari ke- 
kalahan kaum kafir, sedangkan hari dukacita itu maksudnya, hari Kiamat. 

2519) Adzab itu ialah siksaan Penyiksaan ada dua macam : 


(Bersambung di halaman 655) 


684 


Juz’ ke 17 — (HAJI) Surah ke 22 





58. Dan mereka yang berhijrah di EA si ia UR SAT OA 
jalan Allah, kemudian terbunuh atau jiz r j SAP D si j | 
(A 3 4? f Z 


r aj $ 
mati, sesungguhnya Allah akan beri SAN A A a 
kepada mereka ganjaran yang baik, AA MA Wana (e Pa 


. . PE LA 2 837- $0 PA 
| karena sesungguhnya Allah itu sebaik- 44 AKI 4 ` Bu AN 
baik pemberi ganjaran. Par jaz 
DAA AS 

PN PAP MAL ALA TO | 


59. Sesungguhnya Ia akan masukkan AL pro p Nori Aa tara 64 
mereka di satu tempat yang mereka i T 


sukai, karena sesungguhnya Allah itu ' RRETARA AE 

Mengetahui, Amat sabar. ed abad Aa oir 
ð PE pe E E 

60. Demikianlah (ganjaran Allah); Vaje LSA M3 1. 

dan barangsiapa menyiksa sebagai- Pai > 


aa 5 en age Samego! Zoe Da? +) 
mana dia disiksa, kemudian dia dizha- “4: Aa a G3 PAN 
limi, sesungguhnya Allah akan tolong naa Aa D Ay 
dia. Sesungguhnya Allah itu Peng- 024 $2221, 2,2) 
ampun, Pengap.” “50 LAI AI Ola 

NG du Pi pan t gA P ' 

61. Demikianlah (pertolongan Allah) 1 MIGAS ať’ MN 
karena Allah itu memasukkan malam “5 seba sa 
pada siang dan memasukkan siang | KATA Pp er WAR 
pada malam: dan sesungguhnya Allah 7 ~“ 8 Ya ai A) a 
itu Pendengar, Penglihat. ***!) fe S, 7 AN 514 


62. Demikianlah (kekuasaan Allah), see? pe 2. 
karena sesungguhnya Allah, Ia-lah Ol SAS ADIL A3 AY 
Yang benar; dan sesungguhnya apa- I B, a f a 
apa yang mereka seru selain dari- WA duaa A) GLA 
pada-Nya itulah yang ‘bathil ! dan Holy Ayda ya 


sesungguhnya Allah,Ia-lah Yang tinggi, KERATAN A 
Yang besar. ASIA ya AJI ag 


ya Ar a f 


la) Yang menyakitkan saja, dan 

b) Yang menyakitkan serta merendahkan. 

enyiksa seorang dengan memukul, menikam, membakar, umpamanya, tidak 

sama dengan siksaan meludah mukanya, menampar pipinya, menendang tubuh- 

nya, : 
” Orang yang berperasaan tinggi, kuat menerima yang pertama, tidak yang kedua. 

2380) Apabila Muslimin alas menyiksa kafir-kafir sepadan dengan perbuat- 
an mereka, kemudian mereka dianiaya lagi, sesungguhnya Allah akan tolong mere- 
ka. Sesudah ditolong oleh Allah dan sesudah mereka dapat mengalahkan kaum ka- 
fir, sedapat-dapatnya hendaklah mereka beri ampun, karena sesungguhnya Allah 
itu Pengampun dan Penutup kesalahan hamba-Nya. 

2381) Pertolongan Allah sangat boleh diharap, karena Ia amat berkuasa, Ia- 
lah yang memasukkan malam pada siang dan sebaliknya, yang berarti membikin 
siang dan malam yang berma'na pula mengedarkan bumi di hadapan matahari; dan 
sesungguhnya Allah mendengar hingga bisikan hati makhluk dan melihat gerakan. 
yang tersembunyi. ! | 


655 


Surah ke 22 | AL-HAJ Juz’ ke 17 


63. Tidakkah Bika lihat bahwa sd HE at ya taun AA 
Allah telah turunkan air dari langit, Keil, 

lalu jadilah bumi (ini) hijau segar ? aa Ners ATA 5 HH 
Sesungguhnya Allah, Halus, Amat A s.: $: , 
mengetahui. HS Tel AS AL Da 


P. : 

64. Kepunyaan-Nya-lah apa yang di E) ój, sg Sam AH “4 
langit dan apa yang di bumi; dan se- » , . R 
sungguhnya Allah, Ia-lah Yang terkaya ANA an da A 
Yang terpuji. 

é #2 P 35 Pri 
65. Tidakkah engkau lihat bahwa LA S1 SISA aa 
Allah telah mudahkan bagi kamu apa 
yang di bumi: dan (Ia mudahkan) Hi AT AP SANG 
kapal berjalan di laut dengan perin- “4 
tah-Nya: dan Ia pegang langit supaya AVEA KO UNA 02. Danar aa TA Ji 
tidak jatuh atas bumi, kecuali dengan Ps zage 


izin-Nya; sesungguhnya Allah, Penga- S1 sii SE 
sih, Penyayang kepada manusia. 

D ») 3 4 TA J7 SL á% 
66. Dan Ia-lah Yang hidupkan -”"”) $ jan Aa 
kamu, kemudian Ia akan matikan (SI Kal Sia 
kamu, kemudian Ia akan hidupkan | TIP Pi 
kamu: ?883) sesungguhnya manusia a SEN a 


itu tidak menerima kasih. 
Sad 


67. Bagi tiap-tiap ummat, Kami Sa NA aa AN av 


telah adakan (ibadat) kurban: yang Ki 
mereka kerjakan dia. Maka janganlah BAH K 
s Sa a 


mereka membantahmu dalam urusan 

itu; dan ajaklah (manusia) kepada Tu- TT 
hanmu, karena sesungguhnya engkau Si Jai 55 pong J $ ir 
adalah atas jalan yang lurus. Pena 


g*r 


68. Dan jika mereka membantahmu, P ea), 
maka katalah : ”Aliah lebih menge- dh! Ja ol TA 
tahui apa yang kamu kerjakan.” 


22209) 9 KG a 


2382) Hidupkan di sini maksudnya adakan atau beri jiwa. 
2383) Hidupkan ini, ialah di Akhirat. 
2384) Ya'ni, salah benarnya perbuatan kamu. 


656 


Juz' ke 17 = (HAJI) | Surah ke 22 
s 0d 


ry s32) 2 PE 


69. ”Allah akan menghukum di an- LÚ 1 : sal OM 
tara kamu di hari Kiamat, tentang - TA Pa Ftp. ag 
PAI e P 


erkara) yang kamu berselisihan SAH ho PU SA 2 
in 2385) 2 | 


70. Tidakkah engkau ketahui bahwa: ad RE 110 | 
sanya. Allah mengetahui apa-apa asia EKI V 
yang di langit dan di bumi ? Sesung- ` 

guhnya yang demikian, ada (tercatat) SAS GAN 
di -satu -kitab; ****) sesungguhnya $e 

yang demikian, mudah atas Allah. Gema Kn Je MSI LS 


Dan 


71. Dan mereka menyembah lain Usia Dyg VI 
dari Allah, sesuatu yang Allah tidak “ Sa saz Jaz 
turunkan di tentangnya sesuatu kete- Aa Cu ad Lb 
rangan, dan sesuatu yang mereka , p2” 
tidak berpengetahuan di tentangnya; CEUETOPA 4 pa 
dan tidak ada bagi orang-orang yang ə 

zhalim itu penolong. ???7) JA 


#. 
72. Dan apabila dibacakan kepada Ae aed vr 


mereka ayat-ayat Kami yang nyata, 


engkau bisa nampak di muka-muka Sia TEPENE S 
mereka yang kufur itu kebencian; 


hampir-hampir mereka menyerang (3) PRAE PÉ ELAT 3 14 


orang-orang yang membacakan ayat- 


ayat Kami kepada mereka. Katalah : Ga Tera Nan A Ji 


“Kalau begitu, apakah kamu mau p3, Pp? 
aku khabarkan kepada kamu (sesuatu) ada K- 25133 
yang lebih jahat dari itu? Ialah api 


yang Allah telah janjikan bagi orang- Y a 2 ( ser Ia | 
orang yang kufur: dan alangkah jelek FI ý AL Bea 


tempat kembali itu!” Ka AEA 5 





. 
sa f A 


pd 


5. , 
73. Hai manusia ! telah ditunjukkan San ng LV vm 


2385) Yaitu tentang keberiaran nabi Muhammad dan Agamanya. 

2386) Satu kitab, ialah Al-Lauhil-Mahfuzh. 

2387) Mereka itu tidak menyembah Allah, tetapi menyembah benda-benda 
dengan nama Agama, sedang Allah tidak turunkan satu pun keterangan tentang 
menyuruh atau membolehkannya, dan mereka menyembah benda-benda yang me- 
reka sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentang baiknya, hanya dengan turut- 
turutan, padahal dengan perbuatan itu, mereka menzhalimi (menganiaya) diri sen- 
a sedang orang- orang yang zhalim itu tidak mempunyai penolong dari fihak- 


657 


Surah a 22 do : Juz’ ke 17 


e o$ 37 op r 3 


satu perumpamaan. Lantaran itu de- o m 1 4 ` 
ngarkanlah dia. Sesungguhnya mereka ope Üg A D. an ú 


yang kamu seru selain Allah, tidak PS a207 


akan bisa membikin lalat, walaupun 3 HA STENY 
mereka berkumpul untuknya; dan jika s3» ZERE 
lalat itu merampas sesuatu dari mere- rt 3013 AN pass) J 


ka, tak dapat mereka rebut kembali ,,/ 3% a, PP 
daripadanya. Lemah yang menuntut o9 Ba CE Tata UK AT 


dan yang dituntut. 2???) 
BA LNG SA 


74. Mereka tidak hargakan Allah 2) ós ón vi 
dengan sebenar-benar harga-Nya; se- KAD 
sungguhnya Allah, kuat, Teguh. “5 Na nee pa AS SI 


TAI 


P4 » s? p 2. Pa 1 
75. Allah memilih utusan-utusan dari ASIN Sar alanas AM yo 
- | , h r r i : + = + 
malaikat dan dari manusia; sesungguh- 7 Ł.2 Fon a ooy 
| AI Iya Yi 
nya Allah Pendengar, Penglihat. ''"”) Oa 3 3 


fo 22o 7 


Gr yee 


76. Ia mengetahui apa yang di hadap- Aa or 
an mereka dan apa yang di belakang Ka rta Ge la) VA 


mereka: ??'?9) dan kepada Allah-lah a ta a 20 323r 
dikembalikan sekalian urusan. ???!) gay aa) ada 


P 
77. Hai orang-orang yang beriman ! PN € Ba IA ey NG VV 


ruku dan sujud dan sembahlah Tuhan nan saka 
kamu, dan buatlah kebaikan supaya | alan, 4 2 19 Hn 
kamu dapat kejayaan. Ma Ka n 


2388) Ya'ni, manusia yang menyembah dan berhala- Ag yang disembah- 
nya, kedua-duanya lemah, tak berdaya. 

2389) Allah memilih dan mengambil beberapa utusan dari malaikat buat jadi 
penyampai perintah, larangan dan sebagainya kepada malaikat, manusia dan lain- 
lainnya, demikian juga Allah memilih dan mengambil beberapa utusan dari manu- 
sia untuk jadi penyampai perintah, larangan dan sebagainya, dan untuk jadi pe- 
mimpin bagi manusia. Begitulah sunnah Tuhan hampir dalam semua urusan-Nya, 
yaitu mengadakan perantaraan dan sebab-sebab, walaupun, Ia Mendengar, Melihat 
dan Mengetahui segala sesuatu yang memberi arti tidak perlu ada perantaraan. 

Orang yang lapar bisa Tuhan kenyangkan dengan langsung, tetapi Ia pakai se- 
bab: makanan. Begitulah lain-lainnya. 

2390) Di hadapan dan di belakang itu artinya, apa-apa yang telah lalu dan 
apa-apa yang akan datang, atau apa-apa yang telah mereka kerjakan dan yang akan 
mereka kerjakan. 

2391) Ya'ni, buat mendapat putusan dan ganjaran. 


058 


Juz' ke 17 | (HAJI) Surah ke 22 





G 2 4 12 .. 
78. Dan bersungguh-sungguhlah di- bs ISI VA 
(jalan) Allah dengan sebenar-benar , ,,  , sang m 
kesungguhan. Ia telah pilih kamu, dan aa, | Kia GR o) 


tidak Ia jadikan atas kamu- dalam st PPP 8 Ng 4 2 
Agama, satu perkara yang berat, aor 3 

agama bapa kamu, Ibrahim. Ia telah Aa CIA | 
namakan kamu Muslimin sebelum Aa Si 
ini dan di (Qur'an) ini supaya Rasul ,- fo. sa TES 

itu jadi penyampai (khabar) kepada LA dogo AA 


kamu dan supaya kamu jadi pe- ,/ ta , 

nyampai (khabar) kepada manusia. TO EA Yak AK ra 
Maka -dirikanlah sembahyang, dan pa 2 eze 
keluarkanlah zakat, dan berpeganglah Én K AEA FEH 
dengan Allah. Ia Tuhan kamu, , 

malah sebaik-baik Tuhan dan sebaik- SEN 5 Peg 


baik Penolong. 23°2) Pai ; 
| Pi o agi P. è 

nA AY Hy Mi pare 
2392) Berjalanlah di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, karena Ia telah pi- 
lih kamu, kaum Mu'minin, buat urusan ini, dan Ia tidak adakan perintah-perintah 
atau peraturan-peraturan yang memberatkan kamu dalam agama kamu, Islam, 
apama bapa kamu Ibrahim. Tuhan telah namakan kamu kaum Mu'minin atau 
“Muslimin”, sebelum ini dan di dalam Qur'an ini. Ia pilih kamu dan beri gelaran 
Mu'minin dan Muslimin ialah supaya Rasul itu jadi penyampai agama kepada ka- 
mu dan kamu pula jadi penyampainya kepada manusia umumnya. Maka sebagai 
pemimpin ummat manusia, hendaklah kamu mengerjakan ibadat dengan tetap dan 


keluarkan zakat dan berpegang kepada Allah, karena Ia-lah Tuhan kamu, malah 
sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik Penolong. 


— 0000000 — 


659 


Surah ke 23 | AL-MU'MINUN | | Juz' ke 18 


PAN Sc) 

bg eg 

| AL—-MU'MINUN 
Juz’ ke 18 (ORANG-ORANG MU'MIN) Peru d | 


Surah ke 23 :118 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, . ' TU TIA TK, 
Penyayang. ea yaa | Hea 


i s02 H 30 21. 
1. Sesungguhnya telah berbahagia sps a had TEE 
orang-orang yang beriman, A 


2393) di dalam HA ata Y 


2. Yang khusyu’ 
sembahyang mereka, | SP 4 Ps, (a 


3. Dan yang berpaling daripada JAN yi Dt & Ri 2 
. perkara sia-sia, roð o3 
P 2 ` j 7 
4, Dan yang mengeluarkan zakat, oK SA E °’ MIN | 3 
oA 


2. S z 
| Osis la 
5. Dan yang memelihara kemaluan ot 3 E 

mereka, : Nina b idg j 


SA 


: : sda is 2" pen 
6. Kecuali. terhadap isteri-isteri KG RETE NE j 
mereka dan apa yang dimiliki oleh In JV Ho J. 1 
tangan kanan ?'??9) mereka, maka po 939,2094 Tea 

tidaklah mereka tercela, Me “pu SA Ver 





2393) Khusyu’ : Merendah diri dengan anggota dan hati. 
2894) Besuatu yang dimiliki oleh tangan kanan : Hamba, budak. 


Juz' ke 18 (ORANG-ORANG MU'MIN) Surah ke 23 


+ 





i i R . Asg S A IA a 
1. Tetapi barangsiapa mau lain dari Ele) JA Ws 3 ES ya V 
demikian, maka mereka itu ialah. 


: | melewati batas, - KAMI 
orang yang melewati ba ST Ar 
2. en - 
8. Dan yang menjaga amanat-amanat AL AI NG ON 
dan janji mereka," | au 
an janji mereka | SA 
| . » AMP rod. , 
9. Dan yang memelihara sembahyang Otak He AH TANF 4 
sembahyang mereka, i sof., 2 
10. Mereka itu ****) ialah orang- sh p098 
orang yang jadi waris, SEPAN 1 He 5 b 
“9 7 a 2 sA? 


11. Yang akan mewarisi Firdaus (jug: 2 Y 5 MRI 4) 
2397) yang mereka akan kekal pada- J- E , 
ita Ds, Aje Fa) (A 
| P O ? Ilg apt 

12. Dan. sesungguhnya Kami telah ad Aa) j Y 
jadikan manusia dari air yang tersaring 

dari tanah. Ae IX 

TIRET, f PE 
13. Kemudian, Kami jadikan dia Jii ok ETS A 


setitik mani di tempat ketetapan yang 
terpelihara. ****) ii 


7 2 9201705 Para 
14. Kemudian, Kami jadikan mani AAA wala JK > it 
itu sekepal darah, lantas darah itu 22.1 4 


a a r : ata Me BI ri pter 
Kami jadikan seketul daging, lantas ETEF EVAN AE. 


daging itu Kami jadikan tulang- 


| 4 "gg Ia PAN a 
lulang, lalu tulang-tulang itu Kami- Mag us esa 


liputi dengan daging, kemudian, Kami 


bantal : | Pa j Pes 3,3 A santa 
jadikan dia satu kejadian yang lain KG PAS TE , YAA 


(sifatnya). Maka mahasuci Allah, 3 
sebaik-baik Pembikin ! “-"””) On aú a TAK. DES . 
2395) Yang mencampuri tain dari isteri-isleri sendiri dan hamba-hamba sen- 


diri itu adalah orang-orang yang melanggar Dalas. 
2396) Ayat ke 2, 3, 4, 5, 8, 9 ilu adalah sifat-sifat bagi orang-orang beriman 
yang Lersebut di Ayat 1, 
2397) Firdaus, nama bagi salah satu surga. 
2398) Yaitu tempat peranakan dalam perut ibu. 
2399) Membikin dan menjadikan hampir sama artinya. Apakah ada pembi- 
(Bersambung di halaman 662) 


661 


Surah ke 23 AL-MU'MINUN — Juz? ke 18 





15. Kemudian, sesungguhnya kamu 7, 92w44 lu 0S 1? 
sesudah itu, jadi bangkai-bangkai. sanad 2A Lag le: ia 


1v, A + ` 
20703 | 2,3 


2 

16. Kemudian, sesungguhnya kamu, ASUS) A SSK N 
pada hari Kiamat, akan dibangkitkan. á g j y Pap 
: | | CO Se E A 

| : Š Arpe B 
17. Dan sesungguhnya Kami telah 4?” QE tai AT | 
jadikan di atas kamu tujuh jalan, CT 6 s = Ji 

2400 è » - - P 

) dan tidaklah Kami lalai dari- ..47 AE AAE 
pada makhluk (Kami). ? 4°!) AN TA C4 Lola 
0.9. 


18. Dan Kami -turunkan air dari 4,” 2 2u 0016. 

= =t | ie b’ 

langit dengah ukuran, dan Kami la sea USA OA 
dudukkan dia di bumi, padahal Kami ,4 17 Sy a Ee r 
berkuasa menghilangkannya. ****) bg ve ENOCE 


3 
S3 dg la JP 
19. Lalu dengan air itu Kami- 24x Ae, 
adakan untuk kamu kebun-kebun dari mag As Uas a 
korma dan anggur. Bagi kamu dalam 


o, o Jus A? s, g ò 
kebun-kebun itu ada beberapa banyak G3 Lael g Jeu 
buah-buahan; dan dari (kebun-kebun) 2382, pa frn IO 
itu kamu makan. 74°?) | Os AHB YAI Ar 
20. Dan (Kami adakan) pohon yang „zos oo Jang Ara 
keluar dari Thur Sina yang tumbuh Aa An Sr Sa Y 


Ae Aa BBS 

kin atau yang menjadikan sesuatu selain dari Allah? Jawabnya : Ada. Manusia 
membikin itu dan ini. Manusia jadikan begitu dan begini, Manusia berkuasa. Ma- 
nusia melihat dan mendengar. . ! 

Semua 3ifat-sifat itu sama bunyinya dengan sifat-sifat Allah, tetapi lidak sama 
dalam pekerjaannya. Allah berkuasa dengan sendiri-Nya: kita berkuasa dengan ke- 
kuatan deng diberi oleh-Nya. 

240 | Tujuh jalan maksudnya tujuh bintang yang masyhur (atau beberapa 
banyak bintang, karena dalam bahasa Arab, tujuh itu menunjukkan kepada ba- 
nyak), karena tiap-tiap satu bintang dengan batas perjalanannya yang dinamakan 
falaknya, merupakan Ea Papi 

401} Kami tidak lalai daripada memberi keperluan makhluk Kami, dan ti- : 
dak lalai daripada menjaga dan mengurus bintang-bintang yang begitu yak, 
ungga tidak bertempur antara satu dengan lain yang menyebabkan kebinasaan 
hamba-hamba Kami. ` ! | 

2402) Air yang turun dari udara itu kalau Tuhan hilangkan, niscaya binasa 
makhluk di bumi ini dengan kekurangan air baginya dan bagi tumbuh-tumbuhan- 
nya. . D | | 
2403) Dari kebun-kebun itu kamu dapat makanan yang mengenyangkan se- 
lain dari korma, anggur dan macam-macam buah-buahan. 


662 


Juz' ke 18 


(ORANG-ORANG MU'MIN) 


Surah ke 23 





dengan mengandung minyak dan lauk 
bagi pemakan-pemakan. 2404) 


21. Dan sesungguhnya di binatang- 
binatang ternak itu ada bagi kamu sa- 
tu pelajaran. Kami beri kamu minum 
(susu) dari perut-perutnya ; dan ada- 
lah bagi kamu padanya beberapa man- 
fa'at; an sebahagian dari padanya, 
kamu makan. 


22. Dan di atasnya dan di atas kapal, 
kamu dikendarakan. ****) 


23. Dan sesungguhnya Kami telah 
utus Nuh kepada kaumnya, lalu ia 
berkata : "Hai kaumku ! sembahlah 
Allah: tidak ada bagi kamu Tuhan 
lain dari pada-Nya. Maka apakah 
tidak mau kamu berbakti ?” 


24. Maka golongan bangsawan yang 
kufur dari kaumnya itu berkata 
2406) ”Ia ini tidak lain melainkan ma- 
nusia seperti kamu. Ia hendak jadi ke- 
tua atas kamu, padahal kalau Allah 
mau, niscaya bisa Ia turunkan malai- 
kat. ?407) Kami tak pernah dengar 
(agama seperti) ini di (tarikh) bapa- 
bapa kami yang dulu-dulu.” 


25. “Ini tidak lain melainkan seorang 
laki-laki yang ada padanya sifat gila. 
Lantaran itu, awasilah dia hingga satu 
masa.” 


2404) 


na SY Sta s vi 


Ga p P 203 4 desa 
i Ba j 
gef s? pa 


TIEAN vr 
Sdn LA Hard 


stor s 212904, 
As 


La ASAR 
TE WNI" 
Sasa HENNA 


Oh D1 101 722 
y Lanang S A 


ana 


"pr 
Lg gaga 
ya Kra A 


Kami telah adakan untuk kamu pohon yang asal tempat tumbuhnya 


di Thur Sina, yaitu pohon zaitun, yang bisa diambil minyaknya buat macam-ma- 
cam keperluan dan bisa pula digunakan isinya sebagai gulai, lauk atau acar, bagi 


orang yang makan roti dan sebagainya. 


Tuhan sebut pohon zaitun, lantaran adalah ia satu daripada pohon-pohon yang 
sangat berguna, terutama di negeri Arab: dan selain dari itu, tentulah ada lain-lain 


khasiatnya yang penting. 
2405) 
2406) 

umum. 
2407) 


Diberi kamu menunggang binatang-binatang ternak dan naik kapal. 
Golongan bangsawan dari kaum nabi Nuh berkata kepada rakyat 


Kalau Allah mau kirim utusan, tentu bisa Ia kirim malaikat. 


663 


Surah ke 23 AL-MU MINUN Juz' ke 18 
aa GE E—aA0a0a Bn a —— 


26. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! PA 

tolonglah akan daku, sebab mereka “* Aa 556 r 
telah dustakan daku. LA e S sy 
27. Maka Kami wahyukan kepada- yah 

nya : ”Bikinlah kapal itu dihadapan Ag KETON Yu : Ah Aah 


kami. dan Aan pimpinan) wW miah 

i; maka apabila datang perin IREE ER 

Kami dan mendidih bumi, *4**) POT LUIL | 

maka muatkanlah padanya dari tiap- PA 

tiap enis) id dua sepasang ****) dan BER E K 
°) kecuali dari a e Se Ka 

mereka orang yang telah ditentu an ERER 

Senh dahulu alang pan 2 eng ARAI La D 

maka jangan engkau adapkan »J4 dag zeg o . 

omongan kepada-Ku tentang orang- pl Igelio gg Pee: Í, 3 

orang yang zhalim itu, karena se- ' 

minggunya mereka akan ditengge- E C) 33 EA 


28. "Maka apabila orang-orang yang i 13 3 YA 
besertamu telah berada di kapal itu, AS 5 Saga 6 
|, è 


maka ucaplah : ”Sekalian pujian 4 3 H 2A 
kepunyaan Allah yang telah selamat- 4-8 a SA Je Haha 


kan kami daripada kaum yang zhalim: Had r KA Da Sa 


29, ”Dan berkatalah: "Hai Tuhanku!!! 4 tol o eza, 
turunkanlah akan daku di tempat K CA x PE v4 
nya Bau Sebalik baik yang ma. SN 
a Engkau aik-baik yang me- e | 
am a DANGAN 


30. - Sesungguhnya dalam (kejadian) 1 Ta LV J 2 p. 
itu ada beberapa pelajaran, karena Oam Ki HEN) 


v 


sesungguhnya Kami memberi per- 4? sope 

cobaan. Énna 
brg, 

31. Kemudian Kami adakan, sesudah BIA Sia r Yi 

mereka, satu turunan yang lain. Zo A 


” 


2408) Mendidih bumi : Mengeluarkan air atau banjir air. 

2409) Ya'ni, muatkanlah dalam kapal itu sepasang dari tiap-tiap jenis bina- 
tang. 
2410) Ahlimu : Orang-orang yang dalam tanggunganmu, 

2411) Orang-orang dari ahlimu yang sudah ditetapkan lebih dahulu, bahwa 
mereka akan kena adzab lantaran kekufurannya, janganlah engkau bawa dan ja- 
nganlah engkau mintakan ampun untuk mereka. 

2412) Menurunkan: Menempatkan. 


664 


duz’ ke 18 (ORANG-ORANG MU MIN) Surah ke 23 





32. Lalu Kami kirim kepada mereka AA HA Yr 
seorang rasul ?4!3) dari antara mere- PAN 

ka (yang berkata) : ”Sembahlah aD RS KE ENYA Mu Ka Ol 
Allah ! Tidak ada bagi kamu Tuhan aa urat 
selain daripada-Nya. Maka tidakkah pani iA) TE 
kamu mau berbakti?” 


oh% o 4 PL 
33. Tetapi orang-orang bangsawan da 33 IS MI $ g 
daripada kaumnya, **'*) yang kufur x 1 PEE MEN 
dan mendustakan pertemuan (hari) 5 AN Alap Ar 2 
akhirat, padahal Kami telah beri - Je ' 
ni'mat kepada mereka di penghidupan | “, G Pera Mi 
dunia (berkata) : 2415) ”Ia ini ?416) s 9 ba 
tidak lain melainkan manusia seperti Si 2.4 DF 
kamu; ia makan apa yang kamu Bas" Lt An 
makan, dan ia minum apa yang kamu . Hi KAN ru Je P 
minum.” Ky paca Aa pd AA) ok 
34. "Dan jika kamu ta'at kepada "es e 4.7... 
manusia yang seperti kamu, niscaya AP Pel abi 2 ré 
sesungguhnya kamu, di waktu itu, 
orang-orang yang rugi.” 9 4 cad pg 
35. “Bukankah ia janjikan **'') TAA 1 Tik isi et 


pi 


kamu, sesunggubnya kamu, apabila. 
sudah mati dan jadi tanah dan (ting- 
bahwa kamu akan dkeluar- z? Ay 


3 “4 
Op SC RU 


36. "Jauh ! jauh (kebenaran) bagi . 01-" 7 
apa yang dijanjikan kepada kamu !” GALEA O KI 
27) 


Bai 24 Pa, 


37. “Tidak ada ia melainkan kehi- shor P 

dupan kita (di) dunia, kita mati dan KAI GI AC o NT 
kita hidup, ****) dan tidaklah kita 2 Jb, JA” A 1e P a 
akan dibangkitkan.” ea ON 


2413) Yaitu nabi Hud. 

2414) Ya'ni, golongan bangsawan dari kaum nabi Hud. 

2415) Berkata : Berkata kepada rakyat umum. 

2416) Iaini : Hud ini. 

2417) 'Ya'idukum"' di sini bisa juga diartikan : mengancam. 

2418) Dikeluarkan : Dihidupkan kembali. 

2419) Apa yang dijanjikan kepada kamu (atau apa yang dijanjikan ancaman 
terhadap kamu) itu perkara yang jauh, tak bisa kejadian. 

2420) Kita” di sini maksudnya, manusia. Jadi, kita mati dan kita hidup itu 
ma nanya, manusia mati di dunia dan manusia hidup (dilahirkan) di dunia atau se- 
perti sering kita berkata "mati hidup, saya mau di sini,” artinya, hidup dan sam- 
pai mati, saya mau di sini. 


665 


Surah ke 23 AL-MU MINUN Juz' ke 18 


38. ”Ia itu tidak lain, kecuali seorang ARAA >F , 
yang adakan satu dusta atas (nama) ES SY Nasi YA 


Allah: 282!) dan tidaklah kami mau Sama o 0 99490 pAb A 
beriman kepadanya.” OA paa Aoa 


F oso f PEP a 
39. Ia berkata : "Hai Tuhanku MSI "Kau Ia add AI 
oleh sebab mereka telah dustakan “adi ES J 


# ” 


daku, tolonglah akan daku.” TES | A 233 a 
40. Ia berfirman : "Dalam sedikit E 

masa lagi mereka akan jadi orang- CA 
orang yang menyesal.” i an 


201 38e 24 4 2 
41. Lantas adzab menimpa mereka Jaa dana! (OA . t) 


dengan adil, lalu Kami jadikan mereka 28 gI yelah pret 
sampah-sarap; miaka kebinasaanlah Po hn Ka SER UNA 
(Kami sediakan) bagi. kaum yang : 


zhalim itu. | CA Ú 


42. Kemudian sesudah mereka, Kami — Sa alah aa Pn Lr 
jadikan beberapa turunan yang lain. o 21 p997 


43. Tidak ada satupun ummat bisa 4E 83 9 9 
mendahului ajalnya dan tidak bisa i | 


mereka terkemudian, na La 3 


44, Kenut Kami kirim rasul-rasul (- na. Sin 5 vi "< 6. 
Kami satu persatu. Tiap-tiap kali satu GKE Pn tt 
ummat didatangi oleh rasulnya, mere-- 973% AR 922 A PERA P 

ka dustakan dia. Lalu Kami mngkan LS ex Senda 
sebahagian dari mereka dengan seba- x *,.70/-*,, E BE 
hagian, dan Kami jadikan mereka PaE agia 


buah mulut; maka kebinasaanlah RIP 


PEP 2 f 
(Kami sediakan) bagi kaum yang D DN ? Sa Kn 
tidak beriman. 2423) di 





TI 

2421) Ya'ni, mengatakan Tuhan utus dia, padahal tidak. 

2422) Tidak bisa kejadian sesuatu atas satu ummat sebelum sampai ajalnya 
(takdirnya): dan kalau sudah sampai ajalnya, tidak bisa mereka terluput daripa- 
danya. 

2423) Kami kirim siii -rasul seorang sesudah seorang. . Tiap-tiap rasul di- 
dustakan oleh kaumnya. Lalu Kami iringkan sebahagian dari ummat itu dengan se- 
bahagian, tentang ditimpa adzab, dan Kami binasakan mereka hingga tidak tinggal 
melainkan khabar-khabar mereka saja jadi buah mulut manusia. Maka kebinasaan» 
lab akan menimpa kaum yang tak mau beriman. 


666 


Juz’ ke 18 (ORANG-ORANG MU'MIN) . Surah ke 23 





: Ni a. Je? pn, 
45. Kemudian Kami kirim Musa dan Ar KIA ON IN to 
saudaranya, Harun, dengan (mem- Fa Gaga J 3 


bawa) mu'jizat-mu'jizat (dari) Kami 
dan keterangan yang nyata, Ka A Li 4 ÓÓ 


patut 


46. Kepada Firaun ****) dan au Nae di Ti 


keluarganya, lalu mereka menyom- 


bong, karena adaiah mereka kaum NN TAPD 
yang berkuasa. ENG usi 1263 


47. Yaitu mereka berkata : "Apakah BERAT A SS ty 


(patut) kita beriman kepada dua ma- r 
nusia seperti kita, sedangkan kaum PENARI 
mereka jadi budak-budak kita ?” ST GA is 


48. Lalu mereka dustakan kedua-dua- AAA Ua Ai Naa AA 


nya maka jadilah mereka dari orang- 


orang yang dibinasakan, | 18 Si vA f 


49. Padahal sesungguhnya Kami te- KALEA 

lah beri kepada Musa kitab (Taurat) — KS gaya talang tA 

supaya mereka terpimpin. 10L oo, 0 Jaa 
29 Sup era 

50.; Dan Kami jadikan anak Maryam 7 PEREPERE GL | 

dan ibunya satu mu'jizat dan -Kami AAN PATI o 

lindungkan mereka berdua di tempat 1841 Icon 


CEST" 


2 La gg AA 


| Na g 3 Jp 
51. “Hai Rasul-rasul ! makanlah dari 
benda-benda yang baik dan beramal- —” La LB uh 


lah : (amal) shalih, karena sesungguh- * UP i | 
nya Aku mengetahui apa yang kamu 3 Dai Gea 


kerjakan. Dn 242 2 AAS ld KA GA Ls 


52. “Dan sesungguhnya (agama) ini $ ize, 
agama kamu, agama yang tunggal; dan sol Keke: og Or 


tinggi yang rata dan bermata air. 
242 w) | 


2424) Ya'ni, Kami kirim Musa dar Harun ena Fir'aun. 

2425) .Ayat ini dan Ayat 20 surah Maryam jadi dalil buat orang yang berkata, 
bahwa nabi 'Isa diperanakkan dengan tidak berbapa. Lihat AliImran 46. 

2426) Oleh sebab semua rasul tidak di satu masa, maka tentulah ma'nanya 
bahwa kepada tiap-tiap rasul, Tuhan berkata seperti yang tersebut, 

Ayat ini menerangkan bahwa di antara rasul-rasul itu tidak ada yang jadi Tuhan 
karena semua mereka makan dan diperintah supaya beramal. 


667 


Surah ke 23 AL-MU'MINUN =~ Juz ke 18 





Aku ini, Tuhan kamu: oleh itu berbak- EYG G yer 
tilah kepada-Ku,” 2427) sg 


J e, of cah TAF ah 
53. Lalu (pengikut-pengikut) mereka AR Laa 3 
pecahkan urusan mereka 2 antara ( t- Ta 

mereka (jadi) beberapa pecahan; tiap- ey z e 07 

tiap golongan bergirang dengan pe- PE P 
gangan masing-masing. Ss Tae un 

54. Maka biarkanlah mereka (ya Ba en ot 
Muhammad) di dalam kesesatan me- 


reka hingga satu masa. ve 
| PERA J 12L pOl, ar” 
55. . Adakah mereka menyangka bah- A3 Basa) paman D 
wa apa yang Kami kurniakan kepada “ - á É i 
mereka dari harta dan anak-anak A ng Ja 
itu, (berarti) f A a : sg 
56. Kami bersegera pada (memberi) 1” “ia A - 
kebaikan-kebaikan untuk mereka ? 1 TA de to | 071 
(Tidak demikian)! bahkan mereka ti- | 203322 y 
dak sadar. 2428) LIA 


e 3 PER 


57. Sesungguhnya orang-orang yang na OV 
berbimbang hati lantaran takut kepa- 


op a A e wy 

da Tuhan mereka, 3 yi 2 i A - y 
58. Dan orang-orang yang percaya ABU OA 
kepada ayat-ayat Tuhan mereka, 221 92 
IA 


Pa 
59, Dan orang-orang yang tidak me- X! ° , “7, ? 5 7 eY - ng 
nyekutukan (sesuatu) dengan Tuhan d í j : TA wa 3 

mereka, 2 | 


ST pa 


oy) TE A, 
ete Pai ” - #4, + 
60. Dan orang-orang yang mengerja- BDN a Jy 3219 3s 
kan apa yang mereka kerjakan padahal e »-... 1-4 013 Ag A 


hati mereka takut bahwa mereka akan erd ol dang 3 33 


2427) Tuhan berkata kepada tiap-tiap seorang dari rasul-rasul, bahwa agama 
yang Aku beri kepadamu sama dengan yang Aku beri kepada rasul yang lain ten- 
tang pokok-pokoknya, yaitu supaya manusia bertauhid, beribadat hanya kepada 
Allah, dan berbuat kebaikan. 

2428) Mereka tidak sadar bahwa pemberian Kami itu jadi Pen bagi 
mereka. 


668 


Juz’ ke 18 (ORANG-ORANG MU MIN) Surah ke 23 





2429 3 o yg 
61. Mereka itu (semua ialah orang- .. KEK EA y 5 AA y 
orang yang) bersegera pada kebaikan- s ga 23 
kebaikan: dan kepadanya mereka ber- 103, 


lomba. | | SEN 
Aen Re I 
62. Dan Kami tidak beratkan satu Uap Aa i, AY 


jiwa melainkan sekedar kuasanya; ES ia 


dan di sisi Kami ada sebuah kitab Aj aU Sa ASSORT, 


yang berkata-kata dengan benar, dan 


kembali kepada Tuhan mereka, 


i 23 G $ 
mereka tidak akan dianiaya. ***”) ósta 
ô E P 3 03303 
63. Tetapi hati mereka dalam ke- a pal G ka k Ay 
sesatan di tentang ini; dan mereka 7 OI» TEE DA 


ada mempunyai amal-amal yang mere- Íy; a AIA 


ka kerjakan selain dari ini. ***') 
SL 4 
2 


o f9, 422 4 ag 
64. Hingga apabila Kami kenakan TA ag 1t 


adzab atas orang-orang kaya mereka, PESA ETAD EA 


tiba-tiba mereka berteriak meminta O ja Pa GI NI, 
tolong. 


65. "Janganlah kamu berteriak me--(&, * K4 FIIN AI 10 


minta tolong pada hari ini, karena A 
sesungguhnya kamu tidak akan diberi 3 Ta / IN 
pertolongan dari (adzab) Kami.”?432) 

tofo yi 
66. “Sesungguhnya adalah ayat-ayat- SESI pea NA 
Ku dibacakan kepada kamu, tetapi 


r? 
adalah kamu berjalan mundur atas 4 PP ka BA ME 
tumit-tumit kamu,” | 5 
67. "Dengan-sombong, sedang ketika | 4 2 G S qy 
beromong tentang (Quran) itu di jan Tun 


waktu malam, kamu ucapkan per- e OLIER 
kataan kotor.” D3 


2429) Mereka takut kembali kepada Tuhan dengan amal-amal yang mereka 
merasa belum cukup. 

2430) Kami ada mempunyai sebuah. kitab yang mencatat sekalian amal, ma- 
nusiz dengan betul: lantaran itu, manusia tidak akan disiksa dengan aniaya. 

2431) Hati orang-orang kafir itu tidak mau percaya kepada kitab yang men- 
catat sekalian amal manusia. Selain dari dosa ini, mereka telah dan sedang kerja- 
kan beberapa amal jahat. 

2432) Ya'ni, di hari itu, dijawab teriakan mereka dengan perkataan: "Jangan 
kamu berteriak 


t- = b à „. ban ynn? . & « | 


669 


Surah ke 23 AL-MU'MINUN Juz’ ke 18 


68. Maka apakah tidak mau mereka "44," | M A a 
memperhatikan perkataan itu ? Atau- e Sa da 4515 Hi vA 


kah telah datang kepada mereka - 
apa yang tidak pernah datang kepada SA) WEY AR: a Le : 
bapa-bapa mereka yang dahulu * a US D A PUT 
69. Ataukah mereka tidak kenal — JS, 143 yng Sa M 
An aa lalu mereka ingkari r SY Sana sz 
2 f P. oJ EN 
70. Ataukah rar naa berkata, Jar i n nodis Vi 
ia mempunyai sifat gila ak demi- TEP art Jo 
kian) ! bahkan ia datang kepada me- IA Ar 1 4 ti 
reka dengan (membawa) kebenaran, 
sedang kebanyakan dari mereka tidak 2 Z K 
suka kepada kebenaran. IP 


71. Dan sekiranya kebenaran tunduk BG kya ea HARI 


kepada hawa-nafsu mereka, niscaya panjat 2 ap 
rusak langit dan bumi dan apa-apa A) wI Y5 DAN Haa HI £ 
yang ada padanya. Bahkan Kami 


beri kepada mereka kehormatan?” ° 5) LP 2E Ju ROR 2 
mereka, tetapi dari kehormatan itu 3 Hr 33 
mereka berpaling. LA td Sasa 3 


g’ E 


72. Ataukah engkau ?“'5) minta 7, 
upah dari mereka ? (Tidak) ! karena va Pagi vr 


upah dari Tuhanmu lebih baik, dan - on Gan Ke 

Ia-lah sebaik-baik Pengurnia. EPA PENTE La 
Sog 322 

73. Tetapi sesungguhnya engkau ajak bo! sed, ed Sx Sa Lg NK 

mereka ke jalan yang lurus. 2 


74. Dan sesungguhnya orang-orang , AN 103 2 ON LNG : 
yang * tidak beriman kepada hari 47 Lan LSI Vt 


Kemudian, berpaling dari jalan (yang p 
lurus) itu. sy i aya ba nd use 


2433) Mengapakah mereka tidak mau memperhatikan isi-isi @ur'anitu? Apa- 
kah kedatangan Muhammad sebagai Rasul itu satu urusan luar biasa yang belum 
pernah terjadi pada datuk-nenek mereka yang dahulu? 

2434) Atau adakah mereka tolak Rasul yang diutus untuk mereka itu, lan- 
taran tidak kenal kepada kebenaran, kejujuran dan keamanatannya? 

2435) Qur'an itu Allah namakan kehormatan buat mereka, karena diturun- 
kan di negeri dan dengan bahasa mereka, yang sekiranya mereka turut ajarannya, 
niscaya mereka jadi mulia dunia dan Akhirat. 

2436) Engkau ya Muhammad. 


670 


duz’ ke 18 (ORANG-ORANG MUMIN) Surah ke 23 





. 2 ?r g sJ 20 
75. Dan sekiranya Kami kasihani pe raja / 35 4 Vo 
mereka dan Kami hilangkan kepa- 


3 
yahan yang ada pada mereka, niscaya sgp NAE Pen 
mereka mengembara berpanjangan da- CY. Lab 
lam kesesatan mereka. 5 € aj P o 


76. Dan sesungguhnya (pernah) 
Kami kenakan adzab ***”) kepada — LIS Li AG Sen YA 
mereka, tetapi mereka tidak merendah ,, sj bese Ta: sa 


kepada Tuhan mereka dan tidak © | Ae Te 
mereka mendo'akan kepada-Nya. ` waa Yen p 


è ar 2 
17. Hingga apabila Kami bukakan CETAN VV 
atas mereka satu pintu yang mem- ,. 2 At e 
punyai adzab ?“'7a) yang sangat, AL Sh ap aa 1213 
tiba-tiba mereka berputus harapan Peg 
di situ. w 
T 


78. Dan Ia-lah yang adakan untuk ash LN EU 


-kamu ***5) pendengaran dan peng- s 
Hij | 
lihatan-penglihatan dan hati; sedikit LN $ AN adan 
sekali kamu bersyukur ! eJ nga , A 
79. Dan Ia-lah yang jadikan kamu , 
di bumi, dan kepada-Nya-lah kamu — i va 
akan dikumpulkan. Ts / AN 
IK A | i 
IU 
3 è J s $ š 


80. Dan Ia-lah yang menghidupkan . EA S $ NY s7 As 
dan mematikan: dan kepunyaan-Nya- p Ef aa, 

| X 2 : 2 d a - + 
ah peredaran malam dan siang; maka YSF ś Ki Asal 


tidakkah mau kamu mengerti ? 53 
I Ang AI 


81. Tetapi mereka berkata sebagai- 
mana perkataan orang-orang dahulu. b ENER Ab 


s2 z 


82. (Yaitu) mereka berkata : ”Ada- (7,1 Se SA 
kah apabila kami sudah mati dan AP y u 


kami jadi tanah dan (tinggal) tulang, 95 agan TE Ó T 


bahwa kami akan dibangkitkan ?” 


2437a) 'Adzab di Ayat-ayat ini ialah 'adzab dunia, yaitu kelaparan, kekalahan 
dan sebagainya. 
2438) Kamu : Kamu kafir. 


eTk 


Surah ke 23 AL-MU MINUN Juz' ke 18 





| . d 
83. “Sesungguhnya (hal) ini telah |: SEE G AY 
diancamkan kepada kami dan kepada 


Jo eG laio 3 01. 
bapa-bapa kami sebelum ini: hal ini ti- \ Nak 1: 
dak lain melainkan? dongengan-do- ~= 7 Ig "20. UA is 
ngengan orang-orang dahulu kala.” . 3 ASI 


r O., 2 Pa r H r s s, 
84. Tanyalah : ”Kepunyaan siapakah Mana Agan At 


bumi dan apa-apa yang ada padanya 


jika kamu tahu ?” 74>?) Dl pan 
| , op PA 

85. Mereka akan jawab : "Kepunya- OFOW J g) aa A 

an Allah.” Tanyalah : "Apakah kamu Ju ra 

tidak mau ingat?” 7949) 5" 

86. Tanyalah : "Siapakah Tuhan HA aa naga A1 

bagi langit yang tujuh dan Tuhan 

bagi 'Arsy yang besar ?” | da UA L 


Pada A 
87. Mereka akan berkata : ”Kepu- Yi 2... i 
nyaan Allah.” Tanyalah : Apakah . IP 


kamu tidak mau berbakti ?” 2d ce 


Opini 


. , -J ? PP, 33 
88. Tanyalah : "Di tangan siapakah s or "yu 
kekuasaan tiap-tiap suatu, sedang Ia Ku A TERA J3 AA 
melindungi dan tidak ada yang bisa TI Aye s, DEEA 
dilindungi (dari murka-Nya), jika - aa IEY sn Te 
kar a tahu ?” oa, hdd, 
89. Mereka akan berkata: "Kepunya- SE 

an Allah.” Tanyalah : "Kalau begitu, AC KERTAA AA 
dari jalan manakah kamu ditipu?” veg Jt 


2441 ) D4 Akan j 
90. Bahkan Kamu telah bawakan efe „o2? ,, ... 
kepada mereka kebenaran, tetapi (Ala Jd L Haa ku | po q 


2439) Ma’nanya, jawablah jika kamu tahu, 

2440) Ya'ni, tidakkah kamu sadar, bahwa Tuhan yang berkuasa menjadikan 
bumi dan isinya itu, kuasa membangkitkan manusia sesudah mati? 

2441) Jika benar kamu mengakui kekuasaan Allah dan mengakui semua itu 
kepunyaan Allah, maka mengapakah kamu tertipu hingga kamu ingkari pembang- 
kitan di Akhirat dan kamu enggan berbakti kepada-Nya? 


672: “Naa 


Juz’ ke 18 (ORANG-ORANG MU'MIN) Surah ke 23 





sesungguhnya mereka itu orang-orang | 20, 
yang dusta. ?842) Lk 
91. Allah tidak sekali-kali mempu- Lg J3 so A: Ga al 


aya anak, dan aca Da pg D , 
serta-Nya lain tuhan. Ji emikian, i 2 
niscaya tiap-tiap tuhan berpisah ber- Ya 23 Lai ea ka o% 
sama apa yang ia jadikan, dan niscaya 


TEE P 
sebahagian dari tuhan-tuhan itu me- Hé ota s Kua aJ) 
ngalahkan sebahagian. Maha suci Allah D o3 


. ` ' P r 
dari, Ti yang mereka sifatkan ! gaya AS AA Ae uga 


92. Yang mengetahui ghaib dan » ji A ar 
hadlir, oleh itu, maha tinggi Ia dari PET Iag we. UA 


kah 


apa yang mereka sekutukan (-Dia). C) ah Lena 
93. Katalah : "Hai Tuhanku ! jika ,....y AA 
Engkau hendak unjukkan kepadaku Dat" ba 53 ar 


(adzab) yang diancamkan kepada me- 


Op 


reka,” ve ga 
94. "Maka janganlah, hai Tuhanku ! áj . a” at 
Engkau biarkan aku dalam kaum yang & : glt D 


zhalim itu.” 2444) CA JS 
95. Dan sesungguhnya Kami ber- s3322, 30... 4 5 

kuasa menunjukkan kepadamu SUN. pol deg A0 
(adzab) yang Kami janjikan atas á 


mereka. ?445) Gap db) 





2442) Bahwa jawaban-jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan itu benar, 
bahkan apa yang Kami hadapkan kepada mereka dengan perantaraan Muhammad 
itu pun benar semata-mata, tetapi oleh sebab mereka tidak mau terima kebenaran 
menurut jawaban mereka sendiri, maka jadilah mereka orang-orang yang dusta. 

2443) Allah tidak mempunyai anak, sebagaimana kafir-kafir Arab berkata, 
bahwa malaikat itu anak-anak perempuan bagi Allah, dan sebagaimana Nashara 
berkata, Isa anak Allah, dan tidak ada sekutu bagi Allah sebagaitnana diadakan 
oleh penyembah-penyembah berhala. 

Sekiranya selain dari Allah ada tuhan, niscaya tiap-tiap tuhan itu beserta apa- 
apa yang ia bikin, kelihatan terpisah sendiri-sendiri, tidak sebagaimana sekarang, 
karena keadaan sekarang menunjukkan, bahwa pembikin dan pengaturnya hanya 
satu, dan niscaya satu tuhan mengalahkan (atau bisa mengalahkan) yang lainnya. 

Lihat ayat 22, Al-Anbiya’. Mahasuci Allah daripada mempunyai anak dan 
mempunyai sekutu, 

2444) Allah ajar nabi Muhammad berdo'a: "Hai Tuhanku! jika Engkau hen- 
dak unjukkan kepadaku turunnya adzab dunia yang Engkau janjikan kepada me- 
reka yang zhalim itu, maka janganlah Engkau turunkan ketika aku ada di antara 
mereka,” 

2445) “Sekarang juga bisa Kami turunkan adzab atas krfir-kafir itu yang 
berupa kekalahan dan pecah-belah, tetapi sabarlah. 


673 


Surah ke 23 AL-MU MINUN Juz' ke 18 


96. Tolaklah kejahatan (mereka) itu a a LA E 41 


dengan cara yang lebih baik. Kami pas 


amat mengetahui bagaimana mereka ©) gi PA bag <a FON A 
sifatkan (Kami). 1“ 3 


3 Ja A p of, 
97. Dan katakan : ”Hai Tuhanku ! Oma Dj ale ng 5 AV 


aku berlindung kepada-Mu daripada 
bisikan setan. * 44“) calo > SANA 


98. ”Dan aku berlindung kepada-Mu, "22 ?2?1 w7 
hai Tuhanku, daripada kehadliran LA OUT, 
mereka di sisiku.” 





nb an 


LP, a E E 


99. Hingga apabila datang maut 2 NA Oa 44 
kepada seseorang dari mereka, ia baya 

berkata : "Hai Tuhanku ! kembali- 5 
kanlah akan daku.” a a Ld | 
100. "Supaya aku kerjakan (amal) 2G. Sa jag a. 


shalih dalam urusan yang aku telah , $ 5 
sia-siakan.” Tidak sekali-kali ' se- Sa ts SAT KG s z 
sungguhnya yang demikian itu perka- e , saya WK 
taan yang ia ucapkan dia, padahal di 247 re ar? 

belakang mereka ada satu dinding Ba Cell TV: PN 


hingga dari mereka ,akan dibangkit- 


2448 PA PNTU A 
kan. ) | | B A PA Ng 


101. Kemudian apabila ditiup 


sangkakala, maka di hari itu tidak ada Y 3 IS Opor 2 vii 
hubungan-hubungan keluarga di anta- 3 Aa e | 
ra mereka dan tidak mereka bertanya- 3'i A ME 
tanyaan. A sa pade a va 


102. Tetapi barangsiapa berat tim- Tan OFER ze 
bangannya, **5*) maka merekalah ya ne Tana 4 


orang-orang yang jaya. NIA aU t js 





2446) Setan-setan yang tersebut ini bisa jadi setan-setan betul dan bisa ai 
ketua-ketua kaum kafir dan munafik yang mengganggu Nabi dan Muslimin, 

2447) Tiap-tiap orang dari kafir-kafir itu tetap mendustakan agama Allah, 
hingga hampir mati, barulah ià nampak kebenaran, lalu ia minta dihidupkan terus 
dengan kesanggupan akan mengerjakan apa-apa yang ia telah dustakan, 

2448) Di waktu itu dijawab, bahwa permintaannya, hanya serangkai perkata- 
an yang ia ucapkan, tidak akan berhasil, bahkan sesudah mati pula, tidak akan lan- 
tas dibangkitkan, tetapi ada satu barzakh atau dinding dari satu-masa yang panjang 
sebelum bertemu hari Bangkitan. 

2449) Apabila ditiup sangkakala sebagai tanda bangkit makhluk dari kubu! 
masing-masing, maka di waktu itu tidak ada hubungan keluarga antara manusi: 
dan tidak pula mereka bertanya-tanyaan tentang anak, isteri, ibu-bapa dan lain- 
BTN disebabkan kedahsyatan hari itu. 

Orang orang yang berat timbangannya itu ialah mereka yang beriman 
dan era shal 


674 


Juz’ ke 18 (ORANG-ORANG MU'MIN). Surah ke 23 


103. Dan barangsiapa ringan tim- An Pe Saya Na 
bangannya, maka merekalah orang- 


sJ per Iran 2 ye 
orang yang merugikan dirinya, kekal Peran : Sa 3 
di jahannam. a. 533 sie PE 


SIr 3. 
104. Api memakan muka mereka, JÉN Hatta w w 
dan mereka di dalamnya, bermuka 


yang tidak berdaging. ?° $?) G ANN eA 


Lan 


10 5, ”Tidakkah ayat-ayat-Ku dibaca- Sa “ dad Ui KG si ya O 


kan kepada kamu, tetapi adalah kamu zaJ 3. 
mendustakannya ?” Opi S “un 2 
106. Mereka berkata : "Hai Tuhan ( 7 KAMY HREP An ae 


kami ! kecelakaan kami telah menim- 


pa kami, karena adalah kami kaum , 4 p e 
yang sesat.” PIAA UI ga - 


107. "Hai Tuhan kami ! keluarkan- 49 | x 
lah kami dari (neraka) ini; jika kami LG Waka, Es 1 


kembali, maka sesungguhnya kami 5 Ar 2*2? 
orang-orang yang zhalim.” 2253) Da GEYL 
EA 
108. Ia berkata : "Tinggallah kamu Ý 4 149 gla g lal JG VA 
di dalamnya dan janganlah kamu sa dos 
berkata-kata kepada-Ku.” a 


P . CA Ir, 
109. ”(Karena) sesungguhnya adalah Peni ob ai 4 
segolongan dari hamba-hamba-Ku ber- Jan 
kata : ”Hai Tuhan kami ! kami telah |7 3° PY P 
beriman, maka ampunkanlah kami A apa ag y 
dan kasihanilah kami, lantaran Engkau pa ATIE 
sebaik-baik pengasihan.” Orasi s> SL TE Y 


e 01 033 0,5 ce 


110. "Tetapi kamu jadikan mereka Ja 8 
ejekan, hingga mereka menyebabkan LA Maa Ae 


E 
kamu lupa kepada mengingat-Ku, dan * 4f as 
pa kep ging KARI NA 3 KL Yasa X 


2451) Orang -orang yang ringan timbangannya itu ialah kafir-kafir dan 
musyrik-musyrik. 

2452) Ayat ini hendak menunjukkan kejelekan rupa mereka yang menerima 
adzab di neraka. 

2453) Ya'ni, jika Engkau keluarkan kami dari neraka ini dan kami kembali 
mengerjakan larangan-Mu, adalah kami sebenar-benar orang-orang yang mengania- 
ya diri sendiri. 


075 


Surah ke 23 AL-MU'MINUN Juz' ke 18 





D Ma , ang | 
adalah kamu tertawakan mereka. Rs « NA 


EERE 
e37Ja, pe 


“111. "Sesungguhnya Aku ganjari 15 P PL | NT 
mereka, pada hari ini, dengan sebab Para aya, al 
kesabaran mereka, bahwa merekalah E EA 2, 
orang-orang yang dapat kemenangan.” 


2455 | ' g s h . 
112. Ia bertanya : "Berapakah lama- AG again 6 Y 


nya kamu tinggal diam di bumi (me- 23 Kana 
nurut) bilangan tahun ?” | a IAE 
PE P sj Z 
113. Mereka jawab : "Kami diam ey Ud gu wr 
sehari atau sebagian dari sehari: ) E E l s 
maka tanyalah penghitung- -peng- TE Hn tara 
hitung.” 245 7) F ji 
a “Ia berkata "Kama tdak diaii ÍÓ sai APLE “t 


(di-bumi) melainkan sedikit, jika ka- 


r F 
mu tahu,” 2258) SY AS, Oa AN Gi 


115. "Maka apakah kamu sangka bah- ” Tera brng ° a 31 Hi 

wa Kami jadikan kamu itu sia-sia, dan Era | 

bahwa kamu tidak akan dikembalikan  , 02,2 Ch pa 

kepada Kami?” Dya IY bl Ae 
4 Ai 3 OIN TA 31 wt 

116. Maha tinggi Allah, Raja Yang SA Lala AN IN 41 


sebenarnya ! tidak ada Tuhan me- , « p 


lainkan Dia, Tuhan bagi "Arsy yang ey | P SAR KA SANA 


+ A ? 
mulia. 


117. Dan barangsiapa menyeru 
tuhan yang lain beserta Allah, padahal 


3“, AN 


FAAEA 3 UV 


PEA 





' 2454) Kamu jadikan orang-orang Mu'min itu tempat jatuhnya ejekan kamu 
dan juga kamu tertawakan mereka, hingga kelalaian kamu pada mengejek mereka 
menyebabkan kamu lupa kepada-Ku. 

2455) Dengan sebab mereka sabar menerima gangguan kamu, maka di hari 
ini Aku beri ganjaran, yaitu Aku jadikan mereka orang-orang yang mendapat sur- 


2456) Oleh sebab panjangnya hari Akhirat, maka mereka merasa, bahwa ke- 
hidupan mereka di dunia itu seolah-olah setengah hari atau satu hari saja. 

2457) Ya'ni, kalau Engkau tidak percaya kepada jawaban kami, tanyalah 
malaikat-Mu yang menghitung umur-umur kami. 

2458) Tuhan berkata, bahwa walaupun kamu tahu betul-betul berapa lama 
kediaman kamu di dunia, masih juga sedikit apabila dibandingkan dengan hari 
Akhirat i ini. 


676 


Juz’ ke 18 (ORANG-ORANG MU'MIN) Surah ke 23 





tidak ada sekali-kali baginya kete- 
rangan .di tentang itu, maka perhi- 
tungannya adalah di sisi Tuhannya. 
Sesungguhnya orang-orang kafir, tidak 
akan dapat kejayaan. 

118. Dan katalah : "Hai Tuhanku ! 
berilah ampun dan kasihanilah, karena 
sesungguhnya Engkau sebaik-baik 
pengasihan.” 


a US gds : -. 
A aN d”, misg 
pai A WA 


s yr Pi 


HARIS Et 


677. 


Surah ke 24 AN-NUR 


Juz' ke 18 


AN — NUR 
(CAHAYA) 
| Surah ke 24 : 64 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, KA aa 


Penyayang. 


1. (Ini) satu surah yang Kami turun- 
kan dia, dan Kami wajibkan dia, 
2459) dan Kami muatkan padanya 
beberapa Ayat yang nyata, supaya 
kamu dapat peringatan.. 


2. Perempuan yang berzina dan 
laki-laki yang berzina, maka deralah 
2460) tiap-tiap seorang dari mereka 
seratus kali deraan: dan janganlah 
kamu dikalahkan dalam (menyjalan- 
kan) agama Allah oleh kasihan (kamu) 
kepada mereka berdua, jika (benar) 
kamu beriman kepada Allah dan hari . 
kemudian: dan adzab mereka *'“*') 
itu hendaklah disaksikan oleh sego- 
longan dari Mu'minin. 


3. Laki-laki yang berzina tidak akan 
berkawin melainkan dengan perem- 
puan yang berzina atau perempuan 
musyrik: dan perempuan yang berzina 
tidak akan berkawin dengannya 
melainkan laki-laki yang berzina atau 
laki-laki musyrik, sedang yang demi- 


kian itu diharamkan atas Mu'minin. 
2462 ) 


EEG “ 


“433 BUSI na 
etawa Gaii; 


PEPES 

O9 

OI Lu D ?, - 
ya aaa r 
D Ty 5 ph A 
AAA a "A BEI 
wd. o Aap DAS, 

53 oe a 
AK D Daan Ha SY al 
EF 0,0, 
Nas Pan 
KA : Tn r 
-3 NE A 5 ver 
UK aa LAI 
DA, Ao Ý! 


Erna Ye 


2459) Kami wajibkan dia : Kami wajibkan hukum-hukumnya atas kamu. 
2460 Dera : Sebat, cambuk, pukul dengan umpama rotan atau kulit. 

2461 Adzab mereka : Pukulan yang dikenakan kepada mereka. 

2462) Ada orang menafsirkan, bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh ber- 


678 


(Bersambung di halaman 679) 


Juz’ ke 18 : (CAHAYA) Surah ke 24 


4, Dan orang-orang yang menuduh Hana Ig, Sah £ 
perempuan-perempuan yang baik-baik bejana Lara sana! 
(berzina), kemudian mereka tidak NU dR Lp $ A 
hadlirkan empat saksi, maka deralah ,, t, 


Gan 


E 


W MJ of o? 
mereka delapan puluh kali deraan; Yao 30 Maan Jala 
dan janganlah kamu terima persaksian , ' », Pers. PE ef: 2. 
mereka (yang didera) itu selama- SUNAN 
lamanya, karena mereka itu ialah 203 7o , PA 
orang-orang yang fasik, D ga Lai 0A 

. ... "J r sọ 2 aa 
5. Kecuali orang-orang yang taubat E AE O 
sesudah itu dan berlaku baik, maka PEPI K iy: 
sesungguhnya, Allah Pengampun, Pe- J 42191) 5 2 
Go A 
nyayang. >) 


s roa 
6. Dan orang-orang yang menuduh IS OI 0 NTP , - 
isteri-isteri? mereka, padahal tidak ada | 4 Ty Eir 


saksi-saksi bagi mereka, kecuali diri gmit Y! Naa KN) 3 


mereka sendiri, maka persaksian se - 

orang dari mereka ialah empat kali ssh | gu 4 33 

persaksian dengan nama Allah, bahwa WS AA á a 
BLN a 13) a2 


ia dari orang-orang yang benar; 46?) 

kawin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan 
perempuan yang berzina tidak boleh berkawin melainkan dengan laki-laki yang 
berzina atau laki-laki musyrik, sedang bernikah dengan yang berzina dan musyrik 
itu diharamkan atas Mu'minin. 

Kita jawab: "Bahwa Ayat tersebut tidak melarang, yaitu tidak pakai "la" 
nahiyah, dengan arti “jangan”. Ayat itu hanya mengkhabarkan, bahwa yang ber- 
zina tidak akan berkawin melainkan dengan yang berzina atau musyrik, padahal 
kita lihat ada terjadi perkawinan antara yang berzina dengan yang tidak berzina. 
Ini menunjukkan, bahwa arti Ayat itu : Orang yang berzina tidak “patut” dapat 
jodoh melainkan orang yang berzina atau musyrik, sedang vang demikian — ya'ni 
berzina dan berkawin dengan musyrik — itu diharamkan atas kaum Mu'minin. 

Kalau kita turut arti yang diberi orang itu, niscaya Ayat ini berma'na, bahwa 
"Orang yang berzina tak boleh berkawin hanya dengan orang yang berzina atau 
dengan musyrik,” padahal orang Islam tidak boleh berkawin dengan orang musy- 
rik, lantas "wa hurrima dzalika alal-Mu'minin” itu tak dapat ditafsirkan dengan 
"sedang bernikah dengan orang yang berzina dan musyrik itu diharamkan atas 
Mu'minin,” karena tadi sudah dibolehkan dengan perkataan: "Orang yang berzina 
tidak boleh berkawin melainkan dengan orang yang berzina atau musyrik,” ya'ni, 
orang yang berzina hanya boleh bernikah dengan orang yang berzina atau dengan 
musyrik. 

2463) Apabila seseorang melihal isterinya berzina, tetapi tidak ada saksi me- 
'lainkan dirinya sendiri, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah empat. 
kali, bahwa ia benar pada tuduhannya. 


679 


Surah ke 24 AN-NUR Juz' ke 18 
2 parer 


7. Dan yang kelima, bahwa la'nat d SA Ana TEF | y 
Allah atas dirinya jika adalah ia dari “ 
ANA Ga Me 


orang-orang yang dusta. ?“54) 

8. Dan dihilangkan dari (perempuan) 2i Lah PAH A 
itu siksa (dera) oleh penyaksiannya « 2 spe sa 
empat kali dengan nama Allah, bah- LL ML du UAS 


wa (suaminya) itu dari orang-orang PG NM. OKE 
yang berdusta ;? 465) OE os e 
9. Dan kelima, bahwa kemurkaan aii RR se a Lalii 3 q 


Allah atas dirinya jika adalah (suami- ° 
nya) itu dari orang-orang yang benar. ka AA O x p 


2466 . gf 

) f 
10. Dan (alangkah besar bahaya) ° ani AI 49 AA Ya f 
kalau tidak ada kurnia Allah atas YP 2 | 
kamu dan rahmat-Nya, dan (kalau $e AN AAN Cia. 


tidak) Allah itu Penerima taubat, p45 aan Ol ega ya 
Bijaksana ! Ha ° TE 

11. Sesungguhnya orang-orang yang AYL WEGIG 1 
bawa fitnah itu segolongan dari kamu. F P a uga 
Jangan kamu sangka (fitnah) itu ke- b CARE, AY j Ja FÀ APA 2 
jahatan buat SA bahkan ia sea À cg O gamas 5 

an buat kamu ap-tiap seorang dari AI La. p 
‘mereka akan dapat (ganjaran bagi) bea J KA f Akk 
dosa yang ia telah kerjakan; sedang i 


orang yang mengetuai penyiarannya eiiz aN] oo 
dari antara mereka Has baginya só; ETA 


adzab yang besar. ?“ 8 Aa, ena 


2464) Dalam sumpah yang kelima-kalinya, hendaklah ia berkata, bahwa 
la'nat Allah akan menimpa dirinya jika ia berdusta. 

2465) Perempuan yang dituduh berzina itu, tidak dikenakan hukuman dera, 
apabila ia bersumpah empat kali dengan nama Allah, bahwa suaminya itu dusta 
dalam tuduhannya. 

2466) Dalam sumpah yang kelima, hendaklah perempuan itu berkata, bahwa 
kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya benar dalam tuduhannya. 

2467) : Dalam peperangan dengan Bani Mush-thalag, Siti 'Aisyah kehilangan 
kalung. Di antara ia mencari kalung yang tercecer itu sekedupnya berangkat ber- 
sama kafilah. Ahli kafilah tidak sadar bahwa Siti 'Aisyah ketinggalan. Kemudian 
Shafwan bin Al-Muath-thal yang berangkat belakangan nampak Siti Aisyah: maka 
dengan tidak berkata apa-apa kecuali ucapan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un” 
ia persilahkan Siti 'Aisyah naik di sekedupnya, lalu ia pimpin onta itu sampai ber- 
temu kafilah. 

Maka kaum:kaum munafik — terutama ketua mereka yang bernama Abdullah 
bin Ubat bin Salul — hambur-hamburkan fitnah. 

Fitnah itu sungguh pun terasa berat, tetapi jadi penyaring, jadi Mba buat da- 
tangnya hukuman atas penuduh dengan tidak menyertakan saksi yang cukup. 





680 


Juz' ke 18 (CAHAYA) Surah ke 24 





13) ë 
12. Di waktu kamu dengar (tuduh- Lb o ganne 3Y Í 
an). itu mengapakah Mu'minin dan è INP sdl 


ef 
Mu'minat tidak menyangka baik akan MA, 3) yy sa 
diri mereka, dan berkata : "Ini satu CK 
dusta yang nyata ?” 24158) SEAT nie AAA 


| tg’ As P. e» 
13. Mengapakah mereka tidak ada- N, Just Ea w 
kan empat saksi atas (tuduhan) itu ? 


Pt 07 | f AT EA 
Lantaran, mereka tidak adakan saksi- $ BU j- kig 
saksi, maka mereka itu, disisi Allah, F 
ialah orang-orang yang berdusta. 6, F PAUN : HRE 5 


| Ti L.A La Cr MP 
14. Dan sekiranya tidak dengan Er aa 


kurnia Allah atas kamu dan rahmat- 37.0 ya 
Nya di dunia dan Akhirat, niscaya 9 AYI IN YAAA 

adzab yang besar mengenai kamu, aa M PEN “2 Kp 
lantaran fitnah yang kamu mendalam A ) omma ppe 


padanya itu. S'e la z D 9, 
15. (Yaitu) tatkala k ampai Ka LX Hn 
ai a kamu s ai- TN du . | 
menyampaikan dia dengan lidah-lidah ag 2. a 2 
kamu, dan kamu katakan dengan “0114 
mulut-mulut kamu, sesuatu yang su CG air 215 
kamu tidak mempunyai pengetahuan P Ze x ce 5 03 
di tentangnya, dan kamu sangka dia (- @ ATE KA 
Dera ecil, parah ia, ga sisi 11y 

, (satu perkara an ar. Je 

( p ) yang Sey : D AE rf 


16. Dan tatkala kamu mendengar- °? EA p Ke m 
nya, mengapakah tidak kamu ber- 3 
kata : "Tidak ada faedahnya bagi 17 LS TA AC 
kita memperkatakan (urusan) ini ! 55 P sea 
Mahasuci Engkau ! Ini satu dusta PERASAN A 
yang besar ?” asu Oa ID snake 


3 
17. Allah melarang kamu kembali pan 2 5 Š KA TG ) w 
mengerjakan seperti itu selama-lama- di 
nya, jika adalah kamu orang-orang PELUK 11 Nag Í ahned 
Mu 'minin. Eee SL 


2468) Hai Mu'minin dan Mu'minat! ketika Juna khabar dan tuduhan 
dusta itu, mengapakah kamu terpengaruh dengan kaum munafik? Mengapakah ti- 
dak kamu menaruh persangkaan baik terhadap Muslimin yang difitnah itu? Me- 
ngapakah kamu, kaum Muslimin, tidak berkata bahwa khabar itu dusta yang 
nyata 


“881 


Surah ke 24 AN-NUR Juz' ke 18 
18. Dan Allah terangkan kepada SAY VA 
kamu Ayat-ayat itu, karena Alah g Fa 
Mengetahui, Bijaksana. : 


Ne a 
anaes 


PaP a 


pr 


4, 24 P P f P 
19. Sesungguhnya mereka yang suka 0 ke, A 3 ya 
tersiar kejelekan dalam (golongan) pa 
orang-orang yang beriman, akan men- ma &. a EM 
dapat adzab yang pedih di dunia dan 
Akhirat, karena Allah mengetahui, SIY Ca Ya ps 


sedang kamu tidak mengetahui. ****?) 7 39202 A eng per) 


AR PARA 


20. Dan sekiranya tidak karena kur- Ma 

nia Allah atas kamu dan rahmat-Nya Kei an Jas PAT ii 
dan (sekiranya tidak karena) Allah f, , 3.o 1 pa PPP ST SN 
itu Pengasih, Penyayang, (niscaya fe) yA, A3 SEGAR 


binasalah kamu). 


| oJ C Ie o % e}, 
21. Hai orang-orang yang beriman ! ya SY ga ap MUG Yi 
janganlah kamu turut langkah-langkah , .-.,.,, ' 
setan, karena barangsiapa mau me- AA 9 MA A an 
nurut langkah-langkah setan, maka se- ,,, g IA 
sungguhnya ia menyuruh (manusia ‘pe AG KOES ga 
berbuat) kejelekan dan kemungkaran; a 0. D 
dan sekiranya tidak karena kurnia A DE TRI KELENN 
Allah atas kamu dan rahmat-Nya, I8, 02. 
niscaya tidak sekali-kali seorangpun . Hj U dio, 2 sad: ai 
dari kamu jadi bersih, tetapi Allah E 
membersihkan siapa yang la kehenda- & 5! 5153, KANG Di 
ki, karena Allah itu Melihat, Mengeta- fao Ss. 


hui. He ails AG e 


55 
22. Dan janganlah orang-orang yang $: 2 AT 5 RG Y On 
mampu dan berkelapangan dari antara Aa 
kamu (bersumpah) tidak mau mem- ? D 5 
bantu akan keluarga yang hampir Y AJ, Pu aa 


dan miskin-miskin dan orang-orang ~ 29 xi . 
LIGA, ren $ 





2469) Allah mengetahui siapa yang suka tersiar kejelekan dalam golongan 
kaum Muslimin. 


682 


Juz” ke 18 


yang berhijrah di jalan Allah, tetapi (| 
hendaklah mereka maafkan dan hen- 
daklah mereka tidak hiraukan. Bukan 
kah kamu suka Allah ampunkan : 
kamu, karena Allah itu Pengampun, 
Penyayang? ****) 


23. Sesungguhnya orang-orang yang 
menuduh perempuan-perempuan yang 
bersih, yang jujur yang beriman itu, 
dila'nat di dunia dan Akhirat, dan 
adalah bagi mereka adzab yang besar. 


24. (Yaitu) di hari yang lidah mereka 
dan tangan mereka dan kaki mereka 
akan menyaksikan atas?“7?') mereka, 
apa yang mereka telah kerjakan. 


25. Di hari itu, Allah akan sempur- 
nakan bagi mereka balasan mereka 
yang sebenarnya, dan mereka akan 
mengetahui bahwa Allah itu Ialah 
kebenaran yang nyata. 


26. Perkara-perkara yang kotor, (la- 
yak) bagi orang-orang yang kotor, dan 
orang-orang yang kotor, (layak) bagi 
perkara-perkara yang kotor, sedang 4s 
perkara-perkara yang baik, (layak) 
bagi orang-orang yang baik, dan orang- 
orang yang baik, (layak) bagi perkara- 
perkara yang baik. Mereka (yang di- 
tuduh) itu bersih dari apa yang dikata- 
kan oleh mereka (yang kotor). Mereka 
akan dapat keampunan dan rezeki 
yang mewah, 2472) 


2470) 


(CAHAYA) 


Surah ke 24 ke 24 


f pete 


jai MERS yi 
Go 2027, 
IV ES 

. tt) sofe, 9 
saad i ió, YY 
SI JA mo Jah 
ANA Kana 


32, PAVER 


ETT 


e Yt 


er?’ 


La $ 


SK An 
DG 

MAIN AH 

Bea wo 


SA 

SUAI 
BE y3 
RET 
B zog rén ea 


IIan 


ERSEN 





... 


SIA is 


Pa TE RA Ae 


ns Sr) AK 


Abu Bakar bersumpah tidak mau lagi memberi belanja kepada bebera- 


pa orang dari keluarganya dan dari Muhajirin yarig turut memfitnah Aisyah, te- 
tapi datang Ayat ini melarang, bahkan menyuruh dia ampunkan dan jangan ambil 


perduli fitnah-fitnah yang telah lewat itu. 
2471) 
nyaksikan kebaikan. 
2472) 


Menyaksikan atas. Menyaksikan kejahatan, Menyaksikan bagi: 


Me- 


Ada keterangan dari Hadits-hadits bahwa orang yang disakiti padahal 


ia tidak bersalah, akan dapat ganjaran dan keampunan. 


683 


Surah ke 24 . | AN-NUR Juz’ ke 18 


Lu 
27. Hai orang-orang yang beriman ! Ji? fo | GANGA YV 
janganlah kamu masuk rumah-rumah ” - Jen aa i J3 29 
selain dari rumah-rumah kamu, me- AS KA pe Pa ga ro 
lainkan sesudah kamu minta idzin sa 2 
dan (sesudah) kamu beri salam kepada 1”, 4121 a ENG R 
penduduknya. Yang demikian itu PEIA -a Ss 


14. Pa PJ Lau Gar 
baik buat kamu, supaya kamu ingat. S. Kel epal Gara 
2473 ) A) sí US Í 


28. Maka .sekiranya kamu tidak KAN AN Te: PDS v YA 
dapati seseorang (laki-laki) padanya, , 4 PARI AA? 37 TER 
maka janganlah kamu masuk, hingga ae ò 3 - Fan "sg SN 
diidzinkan bagi kamu: dan jika dikata „33 

kepada kamu : ”Kembalilah,” hendak | daa (22 Gan 

lah kamu kembali. **'*) Yang demi- 2 IA = A 

kian itu lebih bersih buat kamu; 5 U Nfi ag a7 

dan Allah mengetahui apa yang kamu 


kerjakan. 

; PEE Re PERU. 
29. Tidak jadi kesalahan atas kamu, Ker o Sa K ya 
kalau kamu masuk rumah-rumah yang Kai ; 
tidak ditinggali orang, yang di dalam- » KEY fag pt HA esa J7 


nya ada keperluan kamu: dan Allah , D% 
mengetahui apa yang kamu nyatakan r2 3e Za 15 
' ú II gama Lokah 
4 Fs 3 | 


dan apa yang kamu sembunyikan. 
e42 9 pt PAN ND 


Jma ani R Sy 9 
30. Suruhlah Mu minin menunduk SANA Ata TAI y w. 
kan sebagian dari pandangan-pandang- 3 33 ag USA 
an mereka. *'*"*) dan memelihara * 47” | Pa 
kemaluan mereka. **”*) Yang demi- {° 6 Ta Palang aa 
kian itu lebih bersih buat mereka; Ge KA PA 
sesungguhnya Allah amat Mengetahui K 3 IA AO 
apa yang mereka kerjakan. 14 0. Cu 

2473) Supaya kamu ingat bahaya masuk rumah orang dengan tidak meminta 
idzin, karena bisa jadi tuan rumah dalam keadaan yang tidak patut dilihat oleh 
orang lain. 

2474) Kalau orang perempuan dari dalam berkata: "Kembalilah", maka hen- 
daklah kamu pergi. 

2475) Maksudnya, ialah memalingkan pandangan mata daripada melihat 
perempuan. 

24786) Memelihara kemaluan daripada terbuka, terutama daripada melaku- 
kan perkara yang tidak halal. 


+ 


Juz' ke 18 (CAHAYA) Surah ke 24 





eja, 
31. Dan suruhlah Mu'minat 2477) Salai A SU Ya vi 


menundukkan sebahagian dari pan- 3 

| da de aa / or, 
dangan-pandangan mereka ?“78) dan J4 Aoi 3 Cb Kara 
memelihara kemaluan-kemaluan mere- ba Na 
ka,?479) dan janganlah mereka nam - San GS a 233 
pakkan perhiasan mereka melainkan an 

apa yang lahir ****) daripadanya; dan Se at GS padj ros 
hendaklah mereka menutup dada me- g 3, 20 ,, 010 39 
reka dengan kudung mereka; ***') E piia 3 AKA 
dan janganlah mereka nampakkan per 33 
hiasan mereka melainkan kepada Tap kasar 1 AAN) Í 
suami-suami mereka, atau bapa-bapa jer a Z, | 2 4022 


mereka, atau bapa-bapa bagi suami- A AP NE AAA 


suami mereka, atau anak-anak mereka, 


1 s Y 1 à ss 
atau anak-anak bagi suami-suami me- ET S3 z S3 333 


reka atau saudara-saudara laki-laki “42 (01 LI 001 Ll 
mereka, atau anak-anak bagi saudara- K dua S3 Yi 
saudara laki-laki mereka, atau anak- Nat (ag 

anak bagi saudara-saudara perempuan- — . , PA He D 
perempuan mereka, atau perempuan- 27, Pig jg | Pra ui y! 
perempuan mereka ?48?) atau siapa- “, 2 g F" 7 
siapa yang dimiliki oleh tangan kanan AA Aji jap a Jo ANA : 
mereka ****) atau pelayan-pelayan 

laki-laki yang tidak mempunyai ke- soil» Jl 
inginan, ****) atau anak-anak yang Pa . 
belum melihat aurat-aurat perempuan, Uk Saka KAA SMA; ? 
2485) dan janganlah mereka hentak p7 2,2 

kaki mereka buat memberi tahu apa 9353 EA 


yang mereka sembunyikan daripada 


aJr t?z 


2477) Perempuan-perempuan Mu 'minin. 

2478) Ya'ni, janganlah mereka melihat laki-laki. 7 

2479) Memelihara kemaluan daripada terbuka, terutama daripada terganggu 
kehormatannya, 

2480) Janganlah mereka nampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki yang 
halal mereka berkawin, melainkan pakaian luar, muka, dan tangan, karena inilah 
yang biasa lahir dan demikianlah ditegaskan oleh Hadits-hadits, 

2481) Kudung yang sudah tetap dan wajib ada di atas kepala itu, hendaklah 
dibelitkan ujung-ujungnya di leher hingga tertutup dada mereka. 

ITE Perempuan-perempuan mereka : Perempuan-perempuan Islam. 

2483 Yang dimiliki oleh tangan kanan mereka : Hamba belian. 

2484) Diketahui yang demikian itu dengan umur dan lain-lain tanda. 

: 2488 Yaitu anak-anak yang belum ada kemauan kepada perempuan. 





Surah ke 24 AN-NUR Juz' ke 18 
22 S IP ,J, 

perhiasan mereka; ****) dan taubat- Ó ) paa padi lai a AI 3! 

lah kamu sekalian kepada Allah, hai T D 


Mu'minin, supaya kamu dapat ke- 
jayaan. ' 

32. Dan kawinkanlah orang-orang 
laki-laki dan perempuan yang janda 
dari antara kamu dan hamba-hamba 
laki-laki dan hamba-hamba perempuan 
kamu yang layak. (berkawin). Jika 
mereka miskin, nanti Allah mampu- 
kan mereka 
karena Allah itu Luas (pemberian- 
Nya), Mengetahui. 


33. Dan hendaklah orang-orang yang 
belum mampu berkawin, menjaga ke- 
hormatan mereka, hingga Allah mam- 
pukan mereka dengan kurnia-Nya ; 
dan orang-orang yang hendak bikin 
perjanjian ***”) dari mereka yang 
dimiliki oleh tangan kanan kamu, 
maka bikinlah perjanjian itu dengan 
mereka, jika kamu tahu ada kebia- 
saan pada mereka: dan berilah kepada 
mereka, sebahagian dari harta Allah 
yang Ia telah berikan kepada kamu, 
2488) dan janganlah kamu paksa 
hamba-hamba perempuan kamu ber- 
zina buat mendapat harta dunia, 
apabila mereka mau hidup bersih, 
2489) dan barangsiapa memaksa me- 





2486) 


dengan kurnia-Nya, : 


xe, soygi yr 
S eiin 


pi 


sa ANE KARKAA 
ba Lagi 


ð LA é 


sa 


Joa 24 x JA TT 


Ia II ang PE D 


AAS 30 yaah 
EE P r° & 8. 

Hai LA! ahad yu 
Penga 


o II 
A sIf rg 
Ye ANA 


e anal 
SN AS si 
LEE 


Saga 


Ya'ni, waktu berjalan, janganlah mereka hentak-hentak kaki hingga 


terdengar kepada laki-laki suara gelang mereka, demikian juga lain-lain aksi yang 


bisa menarik perhatian laki-laki. 
2487) 


Yaitu seperti seorang hamba berkata kepada tuannya : 


"Maukah tuan 


merdekakan saya kalau saya bekerja di luar dan bayar kepada tuan dua ratus 


dirham?” 
2488) 


Ya'ni, orang-orang yang mampu, hendaklah menolong hamba yang 


hendak menebus diri itu, dengan memberikan zakat dan lain-lain derma. 


2489) 


Janganlah difaham dari perkataan ini bahwa kalau mereka tidak mau 


bersih, boleh dipaksa berzina buat dipungut hasil, karena perkataan ini sama de- 


ngan omongan: 


686 


"Orang yang mau berbuat kebaikan itu jangan disuruh dia berbuat 


(Bersambung di halaman 687) 


Juz’ ke 18 


Surah ke 24 





(CAHAYA) 

| AIA i 
reka, maka sesudah paksaan itu, 4 45 D PE Eh A 

sesungguhnya Allah, Ken gap, Pe- i ; £ - r 
ayayang. 2190) ARA HA Ah 
| Pa J 

3S r # 

34. Dan sesungguhnya Kami telah HI ANITA en y rt 


turunkan kepada . Kamu ayat-ayat 
yang memberi penerangan, dan seba- 
gai contoh bandingan dari mereka 
yang telah lalu sebelum kamu, dan 
sebagai nasehat bagi orang-orang yang 
berbakti. 

35. Allah ita nur ?“?1) bagi langit 
dan bumi. Bandingan nur-Nya (ada- 
lah) seperti satu kurungan pelita yang 
di dalamnya ada pelita, (sedang) 7 
pelita itu dalam satu kaca, (dan) 
kaca itu sebagai bintang yang seperti 
mutiara, ?4??2) yang dinyalakan 
(dengan minyak) dari pohon yang 
banyak faedahnya (yaitu) zaitun yang 
bukan bangsa timur dan bukan 
Bangsa barat, ****) yang minyaknya 
(saja) hampir menerangi, walaupun 
tidak disentuh api: nur atas nur, 
Allah memimpin kepada nur-Nya 
2499) siapa yang Ia kehendaki: dan 
Allah mengadakan perumpamaan-pe- 
rumpamaan bagi manusia: dan Allah 
itu Mengetahui tiap-tiap suatu. 


kejahatan. 
buat kejahatan? Tentu tidak! 


(Ea Pn. fat) 
sig TI BAK AN sana 
mIs / Peak 


Tatan Bak a 


ber, 210233 
is Demi ep ro 


dna Zi Sp Kat 


LE 3 “ sei Ata 
sa yg 153 TANI 


Vyas Ya 333 AG 


93 Bai ng 
no 7 AAU KA 

Kasat 

ÉNJE 031 


gi 
AA EA AI 


' Apakah orang yang mau berbuat kejahatan itu boleh disuruh dia ber- 


Abdullah bin Ubai mempunyai beberapa hamba perempuan yang ia pungut ha- 
sil dalam gelap.. Sesudah ia pura-pura masuk Islam, hamba-ham banya pun turut 
beragama Islam, lantaran itu mereka tidak mau lagi jadi jalang, lalu ia paksa, lantas 


turun Ayat ini. 


2490) Ya'ni, terhadap mereka yang dipaksa itu. 
2491) Maksudnya, Allah pemberi nur bagi bumi dan langit. 
2492) - Dikatakan seperti mutiara, ya'ni cahayanya seperti terang susu, lantar- 


an terang yang begini sifatnya tidak menyilaukan, 


2493) 


Yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya bukan sebelah Timur dan bukan 


sebelah Barat, tetapi di antara itu ialah negeri Syam, karena di zaman turunnya : 
Qur'an, zaitun negeri Syamlah yang paling baik. 


2494) 


Maksud nur di Ayat ini ialah agama Allah : Islam. 


687 


Surah ke 24 AN-NUR Juz’ ke 18 





36. (Yaitu) di rumah-rumah yang Oi Aya KI 


. Allah beri idzin buat ditinggikan dan 35,, P 
disebut nama-Nya di situ, ?“?5) Asa a A TE 

(yaitu rumah-rumah yang) pagi dan 51 

petang bersembahyang padanya kare- JUA 33 KAY 

na Allah. *4**)y 


37. Beberapa laki-laki 74°?7) yang SA rara Je, YV 
tidak dapat dilalaikan mereka oleh 
beli dan tidak oleh jual daripada IMEA, kay; 3 
mengingat Allah dan (daripada) men- 


“NP 


dirikan sembahyang dan (dari) menge- 14 25 2 1g. ATA DA 
luarkan zakat, yang takut kepada Kar Lg 3 Ia 26 SY, 
hari yang berbolak-balik hati dan | os J Car 
pandangan. ?“98) V Da AA an 
2499 a: EET 


38. Supaya Allah ganjari 2) me- AA YA 
reka lebih baik dari apa yang mereka 4 , oJ, J su 
telah kerjakan, dan supaya Ia tambah 4 as s DIS D f1 dea 
bagi mereka sebahagian dari kurnia- “ “ OP : 33 r 
Nya, karena Allah memberi rezeki A/a La 
“kepada siapa-siapa yang Ia kehendaki K a peg da 3 
dengan tidak berhitung. ja 

39. Dan orang-orang yang kufur itu, LIA E / KAN 4 wg 
amal-amal mereka seperti bayangan 3o C27,01 pon gai 
air di tanah rata yang disangka air AEA A 
oleh orang yang dahaga, hingga apa- 48? Jes 43.“ Gy 
bila ia datang ke situ, tidak ia ber- a bL e ESENES AV 
jumpa apa-apa, *'***) tetapi ia ber- » 21an bg 
jumpa Allah di sisinya, lalu Ia sem- an ddat 1 5 3 


purnakan perhitungannya, karena al p 
Allah itu Cepat menghitung. — Amd 9 


2495) Kurungan pelita yang babat di Ayat 35 tadi ialah seperti yang ter- 
letak di tempat-tempat sembahyang yang hesar. Jadi, Ayat ini sambungan Ayat 35 

2496) Orang-orang yang sembahyang pagi dan petang itu akan tersebut di 
Ayat 37. 

2497) Ialah yang bersembahyang di tempat-tempat sembahyang seperti yang 
tersebut-di Ayat 36. 

2498) Yaitu hari Kiamat. 

2499) Mereka yang bersembahyang,. mengeluarkan zakat dan takut kepada 
siksaan hari Kiamat itu, ialah supaya Allah ganjari ............ 

2500) Begitulah keadaan orang-orang kafir di Kkhitat 


688 


Juz’ ke 18 


40. Atau seperti gelap-gulita di laut- 
an yang dalam serta luas, yang diliputi 
oleh ombak di atas ombak, yang sebe- 
lah atasnya (pula) mega: (sekalian itu) 
gelap-gulita yang sebahagiannya me- 
numpuk atas sebahagian, yang apabila 
ia 2801) ulurkan tangannya hampir 
tidak bisa ia melihatnya: ?5°?) 
karena barang-siapa Allah tidak beri 
kepadanya nur; 
baginya sebarang nur. 


41. Tidakkah engkau mengetahui VA 
bahwasanya Allah itu beribadat 
kepada-Nya, apa-apa yang di langit 
dan bumi dan burung yang bershaf- 
shaf ?:?“ 9?) masing-masing tahu sem- 


bahyang dan pujaannya, dan Allah itu 
mengetahui apa-apa yang mereka 
kerjakan. 


42. Dan bagi Allah-lah kekuasaan 
langit dan bumi: dan kepada Allah- 
lah tempat kembali (makhluk). 


43. Tidakkah engkau lihat, bahwa 
Allah membawa mega, kemudian Ia 
kumpulkan di antaranya, kemudian Ia 
jadikan dia bersusun, lalu engkau 
lihat hujan turun dari celah-celahnya: 
dan Ia turunkan salju dari langit 
(yaitu) dari gunung-gunung di sana, 
lalu Ia berikan dia kepada siapa yang 
ia kehendaki dan Ia palingkan dia 


(CAHAYA) 


niscaya tidak ada . 


Surah ke 24 


Fa Ba 
RSA BPK 
PERAHU DANGAN 
Sa 
nE SA ai 

PB AHA 
aaa 3 
ag i Pen ai 


ser £3? 
aS Y bo 


E ena 

aks 
sngat Bil IN ar 
LAN, 
MA SA ir 
KAES ep 
ISA AN 
Wan SENG SKI 
AEK a ay Lia 9 Se 


vr... dr. 


f. 


2501) Ia : Si kafir. 
2502) Demikianlah si kafir di tentang keagamaan. 
2503) 


nya di bumi dan di antara bumi dan langit. 


Ayat ini menunjukkan, bahwa di langit ada makhluk sebagaimana ada- 


689 


Surah ke 24 


dari siapa yang Ia kehendaki, (ialah 
mega yang) sinar kilatnya hampir 
menghilangkan  pandangan-pandang- 
an ? | 
44. Allah mengulang-ulangkan ma- 
lam dan siang: sesungguhnya di ten- 
tang itu ada pelajaran bagi orang- 
orang yang mempunyai pemandang- 
an-pemandangan. 

“45. Dan Allah telah jadikan tiap- 
tiap makhluk merayap, dari air, 
maka sebahagian dari mereka berjalan 
atas perutnya: dan sebahagian dari 
mereka berjalan atas dua kaki: dan 
sebahagian dari mereka berjalan atas 
empat, Allah menjadikan apa yang 
Ia kehendaki, karena sesungguhnya 
Allah Berkuasa atas tiap-tiap suatu. 


46. Sesungguhnya Kami telah turun- 
kan Ayat-ayat yang menerangkan, 
karena Allah memimpin siapa yang 
Ia kehendaki ke jalan yang lurus. 


47. Dan mereka ****) berkata 
“Kami telah beriman kepada Allah 
dan kepada Rasul dan kami ta'at” 
kemudian sesudah itu, segolongan dari 
mereka berpaling, karena mereka 
bukan orang-orang Mu'minin. 


48, Dan apabila diajak mereka kepa- 
da Allah dan Rasul-Nya buat meng- 
hukum di antara mereka, tiba-tiba 


2504) 
nya kaum munafik dan kafir. 


690 


— AN-NUR 


Juz' ke 18 


Pas e< ya SH p 


SKL ap 2S AS a 


e£ . "2.20 31 
NA ga 
AN PRERE 
bele 3, ai 
AAN AEEY to 


Ta T akad E 
Lao Ae PERS ran 


s f ” egni 7 - r 


Lt 


9 1 

N #9 oro pth? 2 
CA IE AAA AA 
1281 te ozil? z 


sa Olah 


FE SU 


# A 
P 4 
PA 
PA Pop 


Sang HUM pagi 


Ja Ke AN IG AVT ATA aig 
S oJ 


Ô pa 


Gaet yo 
ASIA v 
SN “An 
I SEA LN 
03 0 Í er 


Lag DA ag 


a AL E 
ag v 


SER Aa SA 


47 


Kalimah “mereka” di sini dan di beberapa Ayat yang berikut maksud- 





' Juz’ ke 18 (CAHAYA) Surah ke 24 
a . Pi EA 2 7 
erangan dari mereka berpaling. A Oya yaa 
Pi + / wr? A J0 P 2.0 D 
49. Tetapi jika mereka mempunyai 1 35 Cd vla 14 
hak (yang hendak dituntut), mereka aa j 
datang kepada (Rasul) itu secepat- Cata AA 
cepatnya dengan ta'at. | 5. di 
A p sso Ade. i 
50. Apakah di hati mereka ada a p AI a 2 
penyakit; ataukah mereka ragu-ragu, Lo atA AIA angan 


ataukah mereka takut Allah dan 
Rasul-Nya akan menzhalimi mereka ? 
(Tidak) bahkan mereka itu orang- 
orang yang zhalim. 


51. Tidak lain perkataan Mu'minin 
apabila diajak kepada Allah dan 
Rasul-Nya buat menghukum di 
antara mereka, melainkan mereka 
berkata ”Kami dengar dan kami 
ta'at”, dan mereka itulah orang- 
orang yang dapat kejayaan. 


52. Dan barang siapa ta'at kepada 
Allah dan Rasul-Nya, dan takut ke- 
pada Allah, dan jauhi larangan-Nya, 
maka mereka itu ialah orang-orang 
yang dapat kemenangan. 


53. Dan mereka bersumpah dengan 
nama Allah dengan nu ate 
sumpah, bahwa jika engkau ??'8 
peran mereka, niscaya meri 
luar. ***”) Katakanlah : "Jangan 
kamu bersumpah ! (yang Hn 
keta'atan yang terkenal. ****) Se 
.sungguhnya Allah amat Mengetahui 
apa-apa yang kamu kerjakan” ****) 


2505) 


Sp PEP Aii 
ssn 


COANE TA 


Ja, JI, i P 7 
Hay ja IU 
10” tu 10 r SA IA 
Labi KS 
Gelas DS YA 
2 SKA 
He po R 


EA E 4 


LORT AAN S3 
GETEN 
per Ser! 
aa tara SA IAI 
Sa Haa 
D? as s 
Gk Nan Isa ; ASASI 


Sekarang masih kita bertemu dan bergaul dengan manusia yang meng- 


aku beragama Isiam, tetapi kalau kita ajak mereka buat menjalankan hukum Allah 


dan Rasul, mereka tidak mau. 
2506) Engkau : Muhammad. 
2507) Keluar : Pergi berperang. 
2508) 
2509) 


Ta'at kamu dengan mulut itu sudah biasa dan terkenal. 
Allah tahu betul-betul perbuatan kamu yang menyalahi omongan. 


691 


Surah ke 24 AN-NUR Juz' ke 18 





| Jani jo 7o? 
54. Katalah : ”Ta’atlah kepada Allah |, suhol AI gando 3 öt 
dan ta'atlah kepada Rasul. Tetapi jika ag Sa H 
kamu berpaling, maka ia ??!9) hanya A “Is ra 
memikul apa yang dipikulkan atasnya, SI P Ju Lg | 
2510) dan kamu akan memikul apa joe jed 22 ce, 2 
yang dipikulkan atas kamu; dan jika Y pra Kiss fsi 
kamu ta’at kepada-Nya, 7° ' °) niscaya 5, K PAN. i 
kamu terpimpin, dan tidak ada ke- para gn 


wajiban atas Rasul itu melainkan 


menyampaikan dengan terang”. A 1 aii 2 Ai 


o A 
55. Dan Allah telah berjanji kepada Ka A 4 00 
orang-orang yang beriman dari kamu ofu- 0-,.- 


! 
dan beramal shalih, bahwa Ia akan ia maka 


jadikan mereka khalifah '“'') di Ar ar 

bumi sebagaimana Ia telah jadikanlah LI a US 5 s2 Pl 3 
khalifah orang-orang yang sebelum ,,,, , ; 

mereka dan Ia akan jejakkan bagi AS FEEN z 
mereka agama mereka yang la ridlai Ia arIa, aya jt 
untuk mereka, dan la akan gantikan mana 3 A. a DN sÍ 
ketakutan mereka dengan keamanan.  ,, 3 ge Y 

Mereka akan menyembah akan da-Ku, ¿gv 1 Cal » AS ja) Om 
tidak mereka sekutukan sesuatu de Pe 


À 2d A rt fo A d 1 $ 
ngan da-Ku, dan barangsiapa kufur Ce 
sesudah itu, maka mereka itu ialah Lag A2 sha 


orang-orang yang fasig. an 3 AG Dan 


ai 


56. Dan dirikanlah sembahyang dan Far MAN 31 ol 
` , a Lu pd a js 
berilah zakat dan ta adan kepada ° Ç JJ i i G Ki l 


Rasul supaya kamu diberi rahmat. P 
A A 
J AP 
57. Janganlah engkau sangka orang- GAN AES KY ON 
orang kafir itu akan terluput D 


bumi, ?512) sedang tempat kembali 4 nas a ro 
mereka ialah neraka; dan sesungguh- AA J Ja) SEA 


nya jelek tempat kembali itu. PPA Jai AS 


2510) “Ia” dan “nya” di sini maksudnya nabi Muhammad sendiri, walaupun 
yang disuruh beromong itu nabi Muhammad juga. 
2511) Khalifah : Pengurus bumi, yang berkuasa di bumi. 
- 2512) Mereka tidak akan terlepas daripada menerima siksaan Allah di bumi. 


692 


Juz' ke 18 (C sma. Surah ke 24 


Q 





CA a 70 
58, Hai orang-orang yang beriman ! AUK AK GUA OA 
hendaklah mereka yang dimiliki oleh , o & "445, ZET. 
tangan-tangan kanan ??'?) kamu, dan Sa Tere SA SAN | 
mereka yang belum baligh dari antara D 31 1 2 Fie ; 
kamu, meminta idzin kepada kamu É Send AA 
2514 


) tiga kali (yaitu) sebelum sem- bi SY 
bahyang Subuh dan ketika kamu na 5 A jai 


meletakkan pakaian kamu tengah hari « 4? vi 2 ZE 
2515) dan sesudah sembahyang 'Isya': Ha Se i a A 

tiga aurat buat kamu, **'*) Tidak EÉ d Weis 
ada larangan atas kamu dan atas K 

mereka selain dari (tiga waktu) itu. 4 NE AI Si 
(Mereka) pelayan-pelayan kamu, se- A 4s, Pn a 

bahagian dari kamu (berkeperluan) ©) ga D. As eet 
kepada sebahagian. Demikianiah Fira 

Allah terangkan kepada kamu ayat- A HR KaK Kar: 
ayat-Nya, karena Allah itu Menge- 3 | LIA Joel 
tahui, Bijaksana. ET sai S3 ASN A Ia 


Pes Ta 


59, Dan anak-anak dari antara kamu, AS CAN G -OÀ 
apabila cukup umur, maka hendaklah y toso, EDEP 
mereka minta idzin sebagaimana orang D 3 Gn Bentak 
orang yang dahulu dari mereka **'”) s, J ga 

minta idzin. Demikianlah Allah terang A RA o gad 
kan kepada kamu ayat-ayat-Nya, kare - 2102, A 


na Allah itu Mengetahui, Bijaksana. LA y am 


2513) Hamba-hamba kamu. 


2514) Disuruh hamba-hamba dan anak-anak minta idzin buat masuk di tem- 
pat-tempat tidur kamu, karena biasanya mereka merasa bebas dan berani keluar 
masuk. 

2515) Yaitu waktu tidur tengah hari. 

2516) Tiga waktu itu sebagai tiga aurat. 

Aurat itu bahagian yang tak boleh dinampakkan dari anggauta manusia. . 

2517) Ya'ni, sebagaimana orang-orang tua minta idzin buat masuk bilik-bilik 
kamu. Anak-anak dan hamba-hamba boleh masuk bertemu dengan kamu di segala 
waktu kecuali tiga yang tersebut di Ayat. Adapun anak-anak yang sudah baligh, 
tidak boleh masuk bertemu kamu di segala waktu melainkan dengan idzin. 


693 


Surah ke 24 AN-NUR Juz’ ke 18 





80. Dan mereka yang putus haid IWAN Ga q. 
dari perempuan-perempuan yang tidak 7 P 
ingin bercampur (laki-laki), maka SAE SN É Ó ) p-> 1. 
tidak terlarang mereka membuka DERIT S D 
pakaian mereka, ?513) asal tidak aa ac Ula 
menampakkan perhiasan, ° * ' °? ) tetapi Da 
mereka berpatni ?5?°) ada lebih Ay Bala salin 
baik bagi mereka: dan Allah itu J4 A ETa #1, na e- 
Mendengar, Mengetahui. - AN Hap ALI 


Sor So >» 


Ar Ii 

61. Tidak ada larangan atas orang ý; SANA M 
buta, dan tidak ada larangan atas ba 
orang tempang, °$?!) dan tidak ada PGA AE 
larangan atas orang sakit dan tidak 6»,,, es "J yr e P 
ada (larangan) atas diri-diri kamu Bari Y; z 
2522) bahwa kamu makan di rumah- iaa PA 
rumah kamu, ***?) atau di rumah- Uh in asa 
rumah bapa-bapa kamu, ***4) atau 
di rumah-rumah ibu-ibu kamu, ?5?5) ya A kaan 
atau di rumah-rumah saudara-saudara 20 3 
laki-laki kamu, atau di rumah-rumah KRA agan Sa 
saudara-saudara perempuan kamu, ST 7 zm 
atau di rumah-rumah bapa-bapa sauda- y | et R 
ra ****) kamu, atau di rum.h-rumah | DE a 
emak-emak saudara * **”) kamu, atau ° 1 Su, Ma Gasa 
di rumah-rumah mamak-mamak kamu 2 3> T 3 
2528) atau di rumah-rumah uak-uak ” 

2518) Ialah pakaian luar yang biasa perempuan- perempuan pakai terhadap 
laki-laki asin 

2519 au dengan. | akaian dalam, masih terpandang sebagai perhiasan, 
aka tidak diidzinkan mereka buka pakaian luar itu. 


2520) Depa. Menjaga kehormatan walaupun dalam urusan yang tidak be- 
gitu dipandang salah 
2521 Tempang: Pincang. 
2522 u Tang sehat. 
2523) Rumah sendiri atau rumah anak-anak kamu. Rumah-rumah anak-anak 


tidak disebut karena harta anak di ipandang sebagai harta bapa 
2524) Termasuk datuk-datuk kamu, karena datuk dan lebih atas dipandang 


bapa, 
2525) emuk nenek-nenek kamu, karena nenek dan lebih atas termasuk 
dalam perkataan ibu, 


2526) Saudara-saudara laki-laki bagi bapa- bapa kamu. 
2527 Saudara-saudara Arema puan £ i bapa-bapa kamu. 
. 2528 Saudara-saudara laki-la ibu-ibu kamu. 


694 


Juz' ke 18 (CAHAYA) Surah ke 24 


Ig 4 .u e Pi r4 m i 
perempuan ****) kamu, atau di SA 3) Sik pa 
(rumah) yang kamu pegang kuncinya, ,,.,, pena yan Some. 
2530) atau di (rumah-rumah) sahabat Karan KOTT, dana 
kamu; tidak ada larangan atas kamu ', opes, 0388. Fo 
buat makan bersama-sama atau sendiri BER SK Co re 
sendiri. Maka apabila kamu masuk :,, Ne | 





Ju Y p 
rumah-rumah, hendaklah kamu beri 41815 La EAT 
salam atas diri-diri kamu, ***') `. , An Ae mu Jie 
sebenar-benar salam yang dari sisi 4 Yi An a yi 3 AN 
Allah, yang diberi barkat, lagi baik. “, “92,” Sec. 
Demikianlah Allah nyatakan bagi LX 7 MAS ASAS 
kamu keterangan-keterangan itu supa- A a a T 


DAP) 0 ang 
ya kamu mengerti. ?5??) Sa SI AN La 


P. 


2529) Saudara-saudara perempuan bagi ibu-ibu kamu. 
Aa Rumah-rumah yang orang amanatkan kamu menjaganya. 





Kalau kamu masuk rum yang ada penduduknya, tentulah kamu beri 
salam kepada mereka. Ini dinamakan beri salam kepada diri kamu juga, lantaran 
mereka dengan kamu sama-sama Mu'minin, terpandang se i satu badan. 

Jika rumah yang kamu masuki, tidak ada orangnya, m berilah salam buat 
diri kamu dengan perkataan: "Assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahishshalihin: 
Mudah mudahan turun kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang 

aik-baik.” 

2532) Maksudnya, bahwa salam itu do'a. Oleh itu, hendaklah kamu memberi 
salam dengan sungguh-sungguh hati mintakan dari ah kesejahteraan, berkat 
(rahmat) untuk penduduk-penduduk rumah itu. 

Sebelum turun Ayat ini, 

i. Orang buta tidak disukai makan bersama-sama dengan orang lain, lantar- 
an perlu dilayani atau lantaran tangannya meraba ke sana ke mari, hingga orang 
lain terganggu. 

ti. Orang tempang (pincang) juga demikian, lantaran mengganggu tempat 
duduk beramai-ramai dan berapat-rapat, menurut adat di masa itu. 

iii. Orang sakit juga seperti orang buta dan orang pincang tentang perlu di- 
layani dan diberi tempat yang luas. i 

iv. Orang-orang buta, pincang dan sakit, biasanya tidak t pergi perang, tetapi 
menunggu rumah orang-orang yang pergi ke medan perang. Mereka ini tidak mau 
makan dari makanan yang ada di rumah-rumah itu dengan alasan bahwa tuan-tuan 
rumah hanya minta dijaga rumah-rumshnya, tetapi ti memberi idzin buat ma- 
kan makanannya. 

v. Setelah turun ayat 29 dari An-Nisa’ Jang artinya: "Hai orang-orang yang 
beriman! janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang ba- 
thil kecuali adalah ia perdagangan atas jalan beridla-ridiaan dari kamu,” ada yang 
faham, bahwa kita tidak boleh makan di rumah-rumah n A e lantaran bukan 
hak kita dan tidak atas jalan per dengan ridla dari dua belah fihak. 

vi. Ada segolongan manusia ti mau makan sendiri-sendiri, tetapi menung- 
gu teman atau tamu. 

vii. Ada pula yang tidak mau makan melainkan bersama tamunya, lantaran 
menganggap yang demikian itu tidak menghormati tamu. 

vili. Ada yang tidak makan apa-apa di rumah sahabat atau keluarga kalau ti- 
dak dapat idzin i yang berkuasa di rumah-rumah itu; maka turun Ayat terse- 
but, mengidzinkan Muslimin makan di rumah-rumah yang tersebut, maupun sesu- 
dah dapat idzin dari tuan rumahnya sendiri atau tidak, dan mengidzinkan mereka 
makan berkumpul dan sendiri-sendiri. 

Selain dari itu, Ayat ini menerangkan adab masuk rumah. 


696, 


Surah ke 24 AN-NUR Juz' ke 18 


62. Sebenar-benar Mu'minin ialah 
orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya: dan jika adalah 
mereka besertanya dalam satu urusan 
rembukan, tidak mereka tinggalkan, 
2533) melainkan sesudah minta idzin 
daripadanya. 25?) Sesungguhnya 4b 
Orang-orang yang meminta idzin kepa- 
damu 2585) itu merekalah orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan 
rasulnya. Lantaran itu, apabila mereka 
minta idzin kepadamu,” ***) buat sa- 
lah satu urusan mereka, idzinkanlah 
kepada siapa yang engkau kehendaki 
dari mereka dan mintakanlah per- 
lindungan bagi mereka kepada Allah, 
karena sesungguhnya Allah itu Pe- 
lindung, Penyayang. 


63. Janganlah kamu jadikan pang- 
gilan akan Rasul di antara kamu 
sebagaimana panggilan sebahagian dari 
kamu akan sebahagian. ****) Sesung- 
guhnya Allah mengetahui orang-orang 
yang melarikan diri '5?7) dari antara 
kamu dengan berlindung. . Maka 
hendaklah orang-orang, yang menya- 
lahi perintahnya ?$ ' "takut ditimpa 
percobaan atau ditimpa adzab yang 
pedih. 


64. . Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 


epy’ 1G ro ej 12 
TOA TS AS r 
S 42? I ,, 


Aa DE ISA d) gaing A AI 


Ay 09, t, 


Ain pda 
$ FEGA 2» 5 u5 


EEEIEE Se 

TIX 2 + an P 
Her a ng 
SEAE OES 


1 PA GEN TAN LOLA 
PAS akn aah 


P r 
Ja SN Peran 1 


| ey 0 La AG Bag 
IG Ji an 
Tenan 
AAAG hu E 
Da an ai 
Sei Besi 


Pa an DI 


2533) Tidak tinggalkan : Tidak tinggalkan majelis rembukan. 

2534) Daripadanya : Daripada nabi Muhammad. 

2535) Kepadamu : Kepada nabi Muhammad. 

2536) Jangan panggil : "Ya Muhammad!” tetapi panggillah: "Ya Nabiyullah! 


atau "Ya Rasulullah!”. 


2537) Ada sebahagian dari kaum munafik melarikan diri daripada mendengar 


“khutbah Nabi, 
2538) Perintahnya : Perintah Nabi. 


696 


Juz' ke 18 (CAHAYA) Surah ke 24 





LEA APREA 


kepunyaan Allah-lah apa-apa yang di KA IT 3A | 
langit dan (di) bumi. Sesungguhnya ' na y PN 
Ia mengetahui keadaan yang kamu s 4 FI Jean, 
ada padanya (sekarang) dan di hari yg std DIAN s BI 
yang (manusia) akan dikembalikan $ “4'5"£ | 
kepada-Nya, lalu Ia terangkan kepada “eta ENA FENNIAN 
mereka apa yang mereka telah kerja- 


kan, karena Allah itu Mengetahui 
tiap-tiap suatu. 


697 


Surah ke 25 AL-FURGAN | Juz’ ke 18 


Spa. 
SI) 
€ t 


AL— FURQAN 
(PEMBEDA) 
Surah ke 25 ; 77 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, e ÍM OE 
Penyayang. aa an ya AS teman 


pd doa -E E 
1. Maha banyak kebaikan (Tuhan) SLS kek: SAI AS n 
yang telah turunkan Al- Furqan * 


atas hamba-Nya supaya ia ****) WAN Me 
jadi pengancam bagi alam. Bh aon 
2. Yang bagi-Nyalah kekuasaan 5 | IP Aj $ ih Y 


langit dan bumi; dan Ia tidak mem- , g 

punyai anak; dan tidak ada bagi-Nya Za 4 NF . Sa 3 NG 

sekutu dalam kerajaan (-Nya): dan Ia 44 ,- 

telah jadikan tiap-tiap suatu, lalu K ASI CAEN mt 
Ia tentukan baginya (sepenuh-penuh) goar Jeger 37 

ketentuan. 754!) ai ea je 


? $ | 
3. Tetapi mereka menganggap, Ya “JI ay, A s f r 
selain daripada-Nya, beberapa Tuhan AA Ag Sal, 3 
Tara pap aa PELAN, 


yang tidak jadikan apa-apa, sedang Y Y3 I galat o AU Pa ng 


mereka dijadikan: dan mereka tidak 


memiliki untuk diri mereka bahaya 1” ran : 2 o 

dan tidak manfa'at 7547), dan tidak Iyl er Ng 

mereka memiliki kematian dan tidak Y 4” Ka or 
kehidupan dan tidak bangkitan. dg sh Í; 
2543 ) : | j o) s 





2539) Al Furqan : Pembeda, maksudnya di sini ialah Qur'an. 

2540) Kalimah "ia” menunjukkan kepada Nabi s.a.w. atau Al-Furqan. 
. 2541) Allah telah takdirkan segala apa yang akan terjadi atas tiap-tiap suatu 
yang Ia telah jadikan. 

2542) 'Tuhan-tuhan atau berhala- berhala itu tak berdaya menolak bahaya 
dan tak berkuasa menarik manfa'at untuk diri-diri mereka. 

2543) Mereka tidak bisa mematikan, menghidupkan, atau membangkitkan 
sesudah mati. 


698. 


Juz' ke 18 (PEMBEDA) Surah ke 25 


4. Dan orang-orang kafir itu berkata: f "? 17 Kalu UT NN 
"(Gur'an) ini tidak lain melainkan pa SANT Ba 
dusta yang ia bikin, dan dibantu 4.7. Ie rl, Ier Te 
dia atas (membikin)-nya, oleh kaum {299 2S aiie a Kena AYI 
yang lain”. Maka sesungguhnya me- AN asi 2a 
ui ucapkan kezhaliman dan UT jaib Ata AAS e) ai 


5. Dan mereka berkata : ”Dongeng- sc" DE 8 Oo 
an orang-orang dahulu: ia minta di- 


.. "pet 
tuliskan: maka dibacakan dia kepada- aa A Ke IA a ES$ 


nya pagi dan petang”. 7544) 
Xi, 


6. Katakanlah : "Diturunkan dia SL EA NA a KKE a 


oleh Yang mengetahui rahasia di | 
langit dan (di) bumi. Sesungguhnya Mi a 3 
adalah Ia, Pengampun, Penyayang”. | sea 


J5 
7. Dan mereka berkata : "Mengapa 2 
Rasul ini makan makanan dan ber- SE Ld, PA KT v 


jalan di pasar-pasar ? ****) Mengapa- 7944.7 an 3 ORRI ja ZÉ 
kah tidak diturunkan kepadanya se- W; Ias y Na geng ala 
orang malak supaya jadi pengancam Fa P s PEY) . 
bersama dia ?” ****) DA AA hara 
8. "Atau dicampakkan kepadanya $ Pe KO 07 ., 

satu perbendaharaan atau ada baginya IYA Mb A 
satu kebun yang ia bisa makan dari- 


$, 
: VU 7 ZÍ AP 
padanya ?” 27547) Dan orang-orang ENE EY ani 


yang zhalim itu berkata : "Kamu 222 02 Gada 20I 4 
tidak turut melainkan seorang yang A #7 3) m AN 
diberi kepintaran sihir’? ***) 


2544) Orang-orang kafir berkata, bahwa @ur'an ini dongengan orang-orang 
dahulu yang nabi Muhammad minta orang- orang tuliskan buat dia, lalu orang- 
orang itu bacakan kepadanya pagi dan petang, dan Muhammad bacakan pula ke- 
paca kita dengan nama firman Allah à 
A 253) Seolah-olah pada anggapan mereka bahwa manusia biasa tak pantas 
jadi rasul. 

2546) Lantas mereka undur dari anggapan tadi, lalu menolak kenabian Mu- 
hammad dengan alasan, bahwa kalau betul ia nabi, mengapakah tidak ada seorang 
malaikat bersamanya? 

2547) Kalau betul ia utusan Tuhan, mengapakah Tuhan tidak campakkan 
kepadanya dari langit satu perbendaharaan yang bisa ia gunakan buat keperluan- 
nya? Atau mengapakah tidak diberikan kepadanya satu kebon yang bisa ia makan 
hasilnya hingga tidak perlu masuk pasar buat mencari rezeki. 

2548) Ada pula yang berkata kepada orang-orang yang turut nabi Muham- 
mad, bahwa Muhammad itu seorang yang pandai 'ilmu sihir' (atau diharu setan). 


699 


Surah ke 25 PERAN Juz’ ke 18 : 


9. Lihat ! bagaimana mereka adakan CI C3 Y Lc. 
bandingan-bandingan ??“”) untukmu, J a iye Ki 25 4 
lalu mereka sesat, oleh itu, tidak bisa SA 0 7 Ea 2E SA 


mereka mendapat jalan (yang lurus). = 

10. Sangat banyak kebaikan (Tuhan) Seng Us op 
Yang jika Ia kehendaki niscaya Ia , a 
beri bagimu (pemberian) vang lebih «& ji mw Into KGT 
baik dari itu! (yaitu) surga-surga yang ii et sa ain 


mengalir padanya sungai-sungai, dan Yi 
Ia beri bagimu mahligai-mahligai, NIA San 
f è 


Ig” 


BIT 
ia a iata KISARAN PA, v 
dang mendustakan hari Kiamat DAS KA ASI 
12. Apabila ia melihat 2551) mereka J p dan KA iba Da YY 
dari tempat yang jauh, mereka akan “ a 

dengar suara murkanya dan suara DEF a KA < La 


nyalanya. 
$ Ke É? 


13. Dan apabila dicampakkan mere- (į AN P E A KUAH yr 
ka di tempat-tempat yang sempit p | 3, 
daripadanya, dalam keadaan terbe- sero AN 
lenggu, (maka) di sana mereka meme- ps3 3 3 Po Unika 
kikkan kecelakaan. ? $$?) Nah, ia Kaka PAEA N 
14. (Dikata) : "Janganiah kamu pe- >Y y sA A P \ 


kikkan pada hari ini satu kecelakaan, sa, 
tetapi pekikkanlah kecelakaan yang ye Ip gE 3 PAN 
banyak”. EENET Gan 8 


15. Tanyalah : "Apakah yang demi- Ata i> al aS CERE lo 
kian itu, baik ataukah surga kekal ,,. , San Ino, Yo 
yang dijanjikan kepada orang-orang A5 Da AN AS | 
yang berbakti, (padahal) adalah ia pi 


2553 a , 
) bagi mereka sebagai ganjaran TAG 
dan tempat kembali ?” Panas, $ ARA 


2549) Mereka berkata, bahwa seorang nabi itu sifatnya mesti begini dan be- 


2550) Maksudnya, bukan saja mereka dustakanmu, bahkan mereka dugtakan 
Kiamat. 

2551) Ia melihat : Api atau neraka yang bernyala-nyala itu melihat. 

2552) Ya'ni, menyebut : ''Hai kecelakaanku!” 

2553) Ja : Surga itu. 


700 


Juz ke 18 


(PEMBEDA) 


Surah ke 25 





16. Adalah bagi mereka padanya 
apa-apa yang mereka kehendaki, da- 
lam keadaan kekal. Adalah dia, 
atas Tuhanmu, suatu janjian yang 


(boleh) ditagih. 


17. Dan pada hari yang Ia akan 
kumpulkan mereka dan apa-apa yang 
mereka sembah selain Allah, lalu Ia 
bertanya : "Apakah kamu yang se- 
satkan hamba-hambaKu itu ataukah 
mereka sesat jalan (sendiri) ?” 


18. Mereka menjawab : ”Mahasuci 
Engkau ! tidak seyogianya kami 5” 
mengadakan ketua-ketua selain dari- 
padaMu: ****) tetapi Engkau telah 
beri kesenangan kepada mereka dan 
bapa-bapa mereka hingga “mereka 
tidak perdulikan peringatan, dan ada- 
lah mereka kaum yang binasa”. 


19. "Maka sesungguhnya mereka te- 
lah dustakan kamu tentang apa yang 
kamu katakan. ****) Oleh itu, } 
kamu tidak akan berdaya menolak #2 
(adzab) dan tidak (bisa) meno E D 
2556, dan barang siapa (tetap) © 
menganiaya 557) dari antara kamu, 
X53, maka Kami akan rasakan 
kepadanya adzab yang besar”. 


20. Dan tidak Kami utus sebelum- 
mu ****) dari rasul-rasul melainkan 


bahwa mereka makan makanan dan J KA CA 


2554) Berhala-berhala itu berkata : 


11 


Lg Manu 
153 ML Ad IP Gea 
| Ta ô r 

J 


PERE ET P PAMA LA #0 


DH papa? 
? KE soe 
i A i gi 


Ini SEINT Kesan 
SA 
ea YA 


2x 9 bl gr As 


AAN AA ul 


a 103. APA oler o 
SAI 2 NE 
Ae 2. 
Ynis ÁGA Pi 
2080r 
pn å Da 14 


yee DX 


HS 


A 
123 


tv 


ê., 180 1 
f 


Kas 


te t 


h 


29 gÑ PELAT 
EP ag 
KALA INA GA 


"Kami beranggapan bahwa tidak seyog- 


yanya ada Tuhan selain daripada-Mu. Oleh itu, bagaimana bisa jadi kami menyu- 
ruh mereka menyembah kami? Tidak sekali-kali!” 


yang dimaksudkan di sini ialah kafir-kafir musyrik yang di 


2555) Dihadapkan perkataan kepada kaum kafir, di hari Kiamat, bahwa ber- 
hala-berhala itu mendustakan anggapan kamu tentang adanya tuhan selain dari 
ah. 
2556) Tidak bisa kamu menolong diri-diri kamu. 
2557) Menganiaya : Menganiaya diri sendiri dengan menyembah berhala. 
2558) “Kamu” 
dunia. 
2559) Kalimah “mu” di sini buat nabi Muhammad. 


704 


Surah ke 25 AL-FURGAN Juz’ ke 19 





| MAR TIK AGE e YA is 
berjalan di pasar-pasar: ****) dan CS Lg GK i 
Kami jadikan sebahagian dari kamu 7, « , o, 02 


percobaan bagi sebahagian. 2561 ) “A a >e b -ag ) 100 daa + 
Maukah kamu sabar ? Karena adalah 4, " ? Aa un : lang 

a a e aA f + 7 ø ee 
Tuhan-mu ) Melihat. . y A Oa f SP 1 


Juz' ke 19 a. Ende, | 


21. Dan orang-orang yang tidak ta- (744, 12 Lo LL 

kut kepada pertemuan dengan Kami, boa GG, Yi 

berkata : ”Mengapakah tidak di- 710/7, 4. rat AD ge 

turunkan kepada kita malaikat, atau Spg MN Yy 

kita lihat Tuhan kita ?” Sesungguh- Joo, 23, AAN 

nya mereka telah bertakabur dalam Oma 3g SEL ASI C 
g e a ” ` 


diri mereka dan mereka telah melewa- ... ey 
ti batas satu perlewatan yang besar. KA Za A 23 


In, D 
22. Pada hari yang mereka akan ,g & YAI s Ae ae 
lihat malaikat, tidak ada di hari itu “3 ka Da Ag 
khabar baik bagi orang-orang yang () a DATA 
berdosa; dan mereka akan berkata : + TI ATI Ann Ay 


oJ or $ 3 


”Hal: bisa dilalui”. H 
, Halangan yang tak Vn e 


'23. Dan Kami menghadap kepada > 4 41-20 £ - 
apa yang mereka telah kerjakan dari las Uang AN 
'amal (baik), lalu Kami jadikan dia f aduk, PP Jet 0 MNNNENP 
‘debu yang beterbangan. 2563) nga ok a 


24. Ahli-ahli surga di hari itu lebih 94 ;, 2722 201 

2564) baik tempat ketetapannya dan WP 77” anal a rt 

lebih bagus tempat istirahatnya. Í PA f 3 eg 
2560) Jadi, rasul-rasul itu bukan malaikat. Ta SA 


2561) Kami utus manusia sebagai rasul kepada manusia, buat jadi percobaan 
dan ujian, apakah mereka mau beriman atau tidak. Kalau Kami kirim malaikat se- 
bagai rasul, tentu tidak jadi ujian, karena manusia akan percaya melihat kesaktian 
mereka yang nyata. 

256la) Kalimah "mu" buat nabi Muhammad. 

2562) Di hari melihat malaikat, yaitu di hari Kiamat, tidak ada khabar baik 
bagi orang-orang yang kafir, malah mereka sendiri akan berkata: "Hij-ran mahju- 
ran”, yang maksudnya, "Tidak ada harapan terlepas dari adzab sama sekali.” 

2563) Di hari itu, Kami akan menghadap dan periksa amal-amal mereka, lalu 
Kami jadikannya tidak berharga, lantaran 'amal-amal baik yang Kami terima ialah 
apabila beserta dengan iman kepada Kami dan kepada utusan Kami. 

2584) Janganlah difaham, bahwa orang kafir dapat tempat "yang baik” dan 
Mu'minin dapat tempat "yang lebih baik." Tetapi ma'nanya, bahwa Mu'minin 
dapat tempat yang lebih baik dari semua yang baik, bukan "lebih baik” daripada 
tempat si kafir. 


102 


Juz’ ke 19 


(PEMBEDA) 


Surah ke 25 





25. Dan (ingatlah) hari yang langit s 
akan pecah belah dengan (menerbit- 
kan) mega dan diturunkan malaikat 
sungguh-sungguh. 

26. Kerajaan yang sebenarnya di 
hari itu kepunyaan (Tuhan) Pemurah: 
dan adalah ia buat orang-orang kafir 
satu hari yang payah. 


21. Dan (ingatlah) hari yang orang 
zhalim menggigit dua tangannya, 
2565) sambil berkata : "Alangkah 
baiknya kalau aku telah ambil satu 
jalan beserta Rasul!” 2584) 


28. "Hai kecelakaanku ! di: 
baiknya kalau si anu itu aku tidak 
jadikan sahabat baik !” 


29. "Sesungguhnya ia telah sesatkan 
daku daripada Peringatan, sesudah ia 
2567) datang kepadaku”, karena 
adalah setan itu penyesat manusia. 


30. Dan Rasul berkata : ”Hai Tuhan- 


ku ! sesungguhnya kaumku, telah 
jadikan Qur'an ini (sesuatu yang) 
tidak diperdulikan”. 


31, Dan demikianlah Kami jadikan 
bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang- 
orang yang berdosa, ?568) dan 
cukuplah Tuhanmu sebagai Pemimpin 
dan Penolong. 


32. Dan orang-orang yang kufur itu 


2565) 
nya sangat menyesal, 
2566) 
2567) Ia : Qur'an atau iman. 
2568) 


: 5 Fa ES 35 
7 1 ge Bg srt 


H uns) PN 


Er Naa LA: 


a Atap Laka 


PARA lI 8 9 4 


a 


v3 


C3 SÉ; 


, ega Ani d YV 


A 


PPA AP 0 
SA bagas 


8... 


Mena Hang 
EPA TPA PAN 


ASI YA 
na 
pra 

Ya 
RANEH r 
ES POPLAR EEE- 


PIA AN AAA A 


Sa SES 


aan Y) 


DAH Ga Ga AL 


al 
Aga PINYATG Ak jú; vr 


Menggigit jari dan tangan, berarti menyesal. Menggigit dua tangan arti- 
Alangkah baiknya kalau aku telah jadi pengikut Rasul itu di dunia, 


Maksudnya di sini ialah orang-orang kafir dan musyrik. 


703 


Surah ke 25 AL-FURGAN Juz’ ke 19 


berkata : "Mengapakah tidak diturun- 4! «Se “21023 4 
kan kepadanya 2569) Qur'an itu se- Ba aah ye 
jumlah sekali ?” :Begitulah ! 2579) 4, *4,, 

karena dengan (cara) itu, Kami hen- © AE LAS ena 
dak tetapkan hatimu, 287 ') dan A, 
Kami telah cerai-beraikan dia sungguh- Mas 
sungguh. ?57 2) “ 


33. Tidak mereka bawakan kepada- DENNY KY; 3 yy 
mu satu perumpamaan melainkan Pa Ga Pp “. a 
Kami bawakan kepadamu kebenaran Ka a A GL 


dan sebaik-baik penerangan. ?57?) J i 
+ pfa 1 


34. Mereka yang akan diseret ke MPLS KAN ri 


jahannam atas muka-muka mereka itu '»”,,, 
o sangat jelek kedudukan dan sangat Mo Sekat bu AKu AL 
' sesat jalan. - 





Yaa 
35. Dan sesungguhnya Kami telah Pn Ti 
beri Kitab kepada Musa dan Kami LESI PASIR ro 
telah jadikan saudaranya, Harun, be- Ka 


sertanya sebagai menteri, | S 3 Syu AH 2! ta f 


36. Lantas Kami berkata : "Pergilah - 8.7 ,'- TARATA 
kamu berdua kepada kaum yang Ky AAO acá lak 


mendustakan keterangan-keterangan (8? 02 04 «0225 7. 1! AA 
Kami”, lalu Kami binasakan mereka POA 
sebenar-benar kebinasaan,” 5???) 

37. Dan kaum Nuh, tatkala mereka SS TS 3 Tv 
dustakan utusan-utusan (Kami), Kami pa Po 

karamkan mereka dan Kami jadikan aa sa: 3 mna a 
mereka satu contoh bagi manusia; 


dan Kami sediakan bagi orang-orang LAKI: PARA ena 
yang zhalim itu adzab yang pedih, 





2569) Kepadanya: Kepada nabi Muhammad. 

2570) Kami tidak turunkan sekaligus. | 

2571) Kami turunkan Qur'an, dengan berangsur dan dengan bersebab, supa- 
ya lebih mudah engkau memahaminya, dan dengan itu lebih tetap hatimu. 

2572) Bukan saja turunnya, bahkan fasal-fasal pun Kami cerai-ceraikan, ka- 
rena cara ini lebih berguna daripada cara bab dan fasal. Ada orang artikan "rattal- 
nahu... ” itu dengan: "Kami telah atur dia seberes-beresnya, ya'ni susunannya, 
"Tetapi arti yang pertama itu ada lebih munasabah dengan tempat. 

2573) Tiap-tiap kali kaum musyrikin dan kafirin mengadakan satu perumpa- 
maan buat menolak ajakanmu, Kami tunjukkan kepadamu perumpamaan yang 
benar dan penerangan yang lebih bagus. 

25173a) Kami binasakan mereka setelah mereka dustakan dua utusan Kami itu. 


704 


Juz’ ke 19 (PEMBEDA) Surah ke 2 


38. Dan 'Ad **”*) dan Tsamud AP PN YA 
dan penduduk-penduduk Rass dan p 032 
beberapa banyak ummat di antara Ksg 55 HA 45933 
itu, 2515 ) / 24 
39. Dan bagi masing-masing, Kami DEN Au 31, KAA YA 
telah unjukkan perbandingan-perban- 2, 04, tata / 2, 3 
dingan, dan masing-masing Kami telah knee ro 3 9 
binasakan habis. ? 576) 

deg? 22402202A 


40. Dan sesungguhnya mereka telah AF Aa ya) As land gt 


melewati negeri yang dihujani hujan PN TN MP 


jelek. Maka apakah tidak mereka Ye dk a haai 


melihat dia ? Tetapi adalah mereka II Laguna OI, ETS 
: : 2577 Sg ds LL 90) 
tidak percaya kepada bangkitan.? 577) |, ya 3 RAN Ip K (art 93 





ep f 


41, Dan apabila mereka lihatmu, KRY {i 
tidak mereka jadikanmu melainkan 7 4a 
ejekan : ”Ihikah dia orang yang MS Én ANI 
Allah jadikan Rasul ?” oJ - 


Yg 
33 : i Ta -2 Jer 
42. "Sesungguhnya hampir ia sesat- (7 lu Aa 26 Lv 
kan kamu dari tuhan-tuhan kami, 


sekiranya tidak kami sabar atas 5 t7 Feng ATAU AA ASN 
(menyembah)-nya”. 2578) Dan bian , Pa 
mereka ketahui, ketika mereka meli- “111 D 5 
hat adzab, siapa yang sangat sesat ` yag ee 
jalan. Arlos 
43. Tidakkah engkau fikirkan (bagai- ' ja 
Aa as Siana yang a A SY WAK 3 LN Lv 
hawa nafsunya sebagai Tuhan ? | 


2815) Dan 'Ad : Dan Kami telah binasakan 'A 
à 2575) Antara itu : Antara 'Ad, Tsamud dan de adik Rass, yaitu kaum nabi 
yu'aib 

2576) Kami telah beri peringatan dan telah adakan perbandingan dan per- 
umpamaan kepada tia ap nap golongan yang tersebut, tetapi mereka tidak meneri- 
ma, maka Kami binasakan mereka semua. 

2577) Kafir-kafir Makkah selalu melewati negeri kaum Luth ya ng dihujani 
dengan hujan batu lantaran kejahatan mereka. Tidakkah mereka melihat negeri 
itu? Sebenarnya mereka melihat, tetapi mereka tidak mau percaya kepada hari 
Kiamat yanga n dibangkitkan makhluk padanya. 

2578) ampai sini habis perkataan kafirin. 


705 


Stirah ke 25 AL-FUR@AN Juz" ke 19 


— 





Maka apakah bisa engkau jadi pe- YG APA, 211 a. ý SATU) 
melihara atasnya ? 757°) 


20 p01037 4 Pa 
44. Apakah engkau sangka kebanyak- Upah, ang BALE Ot 
an dari mereka mendengar atau EPERE i 
mengerti ? Mereka tidak lain melain- ad Joð ol Per 


kan seperti binatang-binatang ternak, 


4 2 è 
bahkan mereka lebih sesat jalan. Noa Jl (hu 


45. Tidakkah engkau lihat kepada Y a ag , 14 at 3 
(kekuasaan) Tuhanmu, bagaimana Ia ud Pe t 


hamparkan teduh, 7589) padahal jika £ A KOT 
Ia mau, niscaya Ia jadikan dia tetap? wa nan de da 
2581) Kemudian, Kami jadikan ma- 


tahari tanda atasnya. '''”) AH Duga KAS AE Es 


ar, hat PL PI DA 


46. Kemudian, Kami tarik dia kepa- Bela SEN a. P 47 


da Kami sedikit-sedikit. 3583) 

PA a Alp 
47. Dan Ia-lah Yang telah jadikan sij CIRY Lv 
untuk kamu, malam (sebagai) pakaian, 4 ,.. 
dan tidur (sebagai) istirahat, dan Ia JA belang Lu 
jadikan siang (sebagai) bangkitan. 7 E an AIA 


2 | gi lead 


48, Dan Ia-lah Yang kirim angin £ a 1227 
J t 
(sebagai) khabar baik di hadapan C~ 2 3 Bk ses +A 


rahmat-Nya; ?'""") dan Kami telah UL Hen, Pa a Sea ar 
x # dana, A5 
turunkan dari langit air pembersih, soya , $ A pa 
3 A 


2579) Maksudnya, bahwa orang yang menyembah hawa a tak dapat 
engkau palingkan dia ke jalan yang lurus. Engkau hanya jadi penyampai khabar 
dari Kami saja. 

2580) Yang dimaksudkan dengan teduh di sini, ialah waktu tidak gelap dan 
tidak ada matahari, yaitu dari terbit fajar hingga terbit matahari di mana keteduh- 
an rata terhampar di semua tempat yang memberi salu kesegaran bagi manusia. 

2581) Kalau Tuhan mau tetapkan keadaan teduh. itu, niscaya bisa, yaitu de- 
ngan memberhentikan peredaran bumi. 

2582) Kami edarkan bumi hingga hilang teduh yang rata terhampar itu, lalu 
Kami jadikan matahari sebagai tanda bagi adanya teduh yang berbatas atau ba- 
yangan, dan juga sebaliknya, karena bayangan pun jadi tanda bagi adanya mataha- 
ri. 

2583) Kami hilangkan bayangan itu sedikit ke sedikit hingga tengah hari. De- 
ngan ini, Tuhan perintah kita memikirkan kekuasaan-Nya pada mengedarkan 
bumi, matahari dan lain-lain bintang. 

2584) Maksudnya, masa berusaha. 

2585) Angin-angin itu sebagai tanda kedatangan hujan: rahmat. 


706 


Juz’ ke 19 


(PEMBEDA) 


Surah ke 25 





49. Untuk Kami hidupkan dengan- 
nya bumi yang mati, dan (untuk) 
Kami memberi minum dia kepada 
sebahagian dari (makhluk) yang Kami 
jadikan (yaitu) beberapa banyak bina- 
tang ternak dan manusia. 


50. Dan sesungguhnya Kami telah 
edarkan (hujan) itu di antara mereka 
supaya mereka kenang, tetapi keba- 
nyakan manusia tidak mau melain- 
kan melupakan budi. 

51. Dan jika Kami mau, niscaya 
Kami bangkitkan di tiap-tiap negeri 
seorang pengancam. 2586) 

52. Oleh itu, janganlah engkau tun- 
duk kepada kafir-kafir: dan perangilah 
mereka dengan (Qur'an) ini sesung- 
guh-sungguh peperangan. 


53. Dan Ia-lah Yang campurkan dua 
laut: ini yang tawar sangat dan itu 
asin yang sangat pahit: dan Ia jadikan . 
antara keduanya, satu batas dan 
halangan yang tak bisa dilalui. ?'''7) 


54. Dan Ia-lah Yang jadikan manusia 
dari air, lalu Ia jadikan dia (mem- +s 
punyai) keluarga dan “perhubungan 
kawin: karena adalah Tuhanmu itu 
Berkuasa. 


55. Tetapi mereka menyembah selain 
dari Allah, apa-apa yang tidak mem- 


2586) 


MEN MANA 


Nae 
SE ha 


ea AA E PORT 
Yak ai 


Os 


22 6 ja ? 2g 


Seth AN pr 
Sa dn 


ngan" 


L22 pi 


AF 2G 


0 Ja 3 1? 70 
jadi bg Puan 
“J3, 


AS PA 


Pa PE F 


SA Yen pagi p 


e2 o ieoa 
NEETA EA oo 


or 


A 3,0 


a 


Kami tidak berbuat demikian, lantaran iradat Kami ialah menjadikan- 


mu (hai Muhammad) utusan bagi seluruh alam ini, dan engkau akan Kami ganjari 


dengan sepenuh-penuhnya. 
2587) 


Sungai Nil dan sungai-sungai yang besar-besar itu dinamakan juga laut, 


Kuala Nil berjumpa dengan laut tetapi masing-masing tetap atas rasanya sendi- 
ri: tawar dan asin, Boleh juga diartikan, bahwa bumi ini mempunyai dua mata air, 
yang lantaran banyaknya, dinamakan dua laut, yaitu air-air gsin yang ma'lum dan 
air-air tawar di tasik-tasik, kolam-kolam dan sumur-sumur. 

Kita sama-sama tahu bahwa air itu mempunyai kekuatan menembus dan mere- 
sap di segala benda yang mempunyai tembusan walaupun sekecil-kecilnya. 

Sekiranya tidak dengan penghalangan dari Ailah, niscaya terjadi perhubungan 
antara dua air itu; dan oleh sebab laut-laut itu besar dan banyak, tentulah dengan 
tekanannya, ia merata di bumi dan mengalahkan air tawar. 


107 


Surah ke 25 | AL-FUROAN Juz’ ke 1 





! CP PP TAU E EAEE 
beri manfa'at kepada mereka dan . ” K7 Ke yz DATA 
tidak memberi madiarat kepada mere- =y e | $ 2 » 
ka: dan adalah orang kafir itu mem- 20 l w2 NIK 
bantu (setan) atas melawan Tuhannya. An Ie ae AA | 


pg 173 Sg DAN 
56, Dan tidak Kami utusmu melain- ma II SU ella 4 OT 
ikan sebagai penggemar dan pengan- a 
cam. : | Pad AI , 

| . . 37 9 Ar UN PLEA 

57. Khabarkanlah : "Aku tidak me- 317.4 AA CIGIS ov 
minta dari kamu sebarang ganjaran 4° 777» 
atas (menyampaikan Qur'an) itu, 4? - 41 
kecuali siapa yang mau mengambil Nanya dy 
jalan kepada Tuhannya”. Lamy 


| If er G la ETPP 

58. Dan berserah dirilah kepada DN Sa EAT 2a 
Yang hidup, Yang tidak mati; dan II PA Setia Bu a 
berbaktilah dengan memuji-Nya, dan ~- pu ds D9 o las CI 
cukup Ia mengetahui dosa-dosa hamba ^ “ D 


| P 
hamba-Nya. An ok 
A 
59. Yang menjadikan langit dan „4l l apa en nn 
3 a E JI 04 


bumi dan apa-apa yang di antara 


An LAILA 


LNI AYI 


b 
` 
+ 


AN ye 


e 
keduanya dalam enam hari, ****) AS ea p2 an 2 e NI 
kemudian Ia bersemayam atas 'Arsy ^ - dg SA 3 

1 Pa 2 


2590 : 0 A 
) itu, (Ia-lah Tuhan) Pemurah. ra ZM PEENE 2 
Tanyalah (yang demikian) itu kepada OET e Ar 
l 224 Ot 
orang yang mengetahui. jat u GI ) 3 
60. Dan apabila dikata kepada mere- 112201284 Lonte. 
ka : -”Sujudlah kepada Rahman”, Tea Ka 1 
mereka bertanya : "Apa Rahman itu ? 


PEN E ETAN ALAN De Ia 
Apakah kami mesti sujud kepada Ce AN II La JB 


ats f 


sesuatu yang engkau suruh kami ?” 3932 92,22,42 Ipar 
Dan (suruhan itu) menambah mereka pa JA (33 atu In 
liar. 


2588) Kemauan seseorang pada mengambil jalan kepada Tuhannya itu cu- 
kuplah jadi ganjaran bagiku. 

2589) Buat kita, yang dikatakan satu hari, ialah sekali bumi memutarkan 
dirinya di hadapan matahari, yaitu 24 jam. Ada lain bumi (bintang) sekali memu- 
tarkan dirinya memakan tempo berpuluh tahun menurut perhitungan kita, Ada 
pula Ayat menerangkan, bahwa sehari pada sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun 
kamu (Al-Haj 47). 

Enam hari yang tersebut tak dapat ditentukan hari mana. Oleh sebab itu, ada 
ulama artikan : Enam masa atau giliran. 

2590) Bersemayam di atas 'Arsy itu tidak mesti dengan duduk di atasnya. 

(Bersambung di halaman 709) 


708 


Juz' ke 19 (PEMBEDA) Surah ke 25 





61. Maha banyak kebaikan (Tuhan) « Isi A ÚS M 
Yang telah jadikan di langit beberapa Ta Dn ona 


tempat peredaran bintang-bintang, Ga AH -9 7 ana 
dan Ia telah jadikan padanya pelita P E PO 


2591 1 
) dan bulan yang memberi nur. la Sia na 


1954 7 y 


62. Dan Ia-lah Yang telah jadikan Ara) ly ME 55 w 


malam dan siang berganti-ganti, buat EPET S 

orang yang mau ingat atau mau AKN oa, kala 

berterima kasih. ''??) j Iar 
W ma 


t # 
63. Dan hamba-hamba (Tuhan) Pe- RAT ss ap 
murah, ialah mereka yang berjalan LN GT “GA 2, 


di bumi dengan merendah diri: dan HA 
pn Áy SAS 


apabila diajak omong oleh orang- 

orang bodoh, mereka ucapkan (per- EREA 

kataan yang) sejahtera.? 5°?) GÁ ú Sadis ES 
| PMP, P 

64. Dan (ialah) mereka yang ber- pẹ GG at 


malam dengan sujud dan berdiri A 2I 
(beribadat) kepada Tuhan mereka. LAW 
259 


5 4) 
2561 o) Je 


65. Dan (ialah) mereka yang berkata: $ A Iy) gai ir 10 
“Hai Tuhan kami ! palingkanlah dari “2” ay AN 


kami adzab jahannam, karena se- 7 ” Ca 2) bir A 
sungguhnya adzabnya itu adalah ke- tao olenes TX 
binasaan yang kekal.” 


LA èy 


66. Sesungguhnya (neraka) itu tem- rle brrr ar 
pat ketetapan dan tempat tinggal Wetan, PA SA v 
yang jelek. 


Cukup kalau diartikan Allah berkuasa atas 'Arsy, sedang 'Arsy itu tempat yang pa- 
ling jauh. Ulama yang tidak suka ta'wil berkata, bahwa Allah bersemayam itu kita 
mengerti. Caranya kita tidak tahu. Tetapi kita wajib percaya. 

2591) Pelita : Matahari. 

2592) Allah jadikan malam dan siang berganti-ganti, supaya manusia ingat 
akan kekuasaan Tuhan, lalu berbakti atau terima kasih kepada-Nya atas perganti- 
an siang dam malam yang memberi terlalu banyak faedah bagi makhluk. 

2593) Hamba-hamba Allah yang terpuji, ialah mereka yang tidak sombong 
dan apabila dicela oleh orang-orang yang bodoh, mereka balas dengan perkataan 
yang baik-baik. 

2594) Dan hamba-hamba Allah yang terpuji, ialah mereka yang habiskan se- 
bahagian daripada malam mereka dalam bersembahyang, 


709 


Surah ke 25 | AL-FURGAN . 'Juz' ke 19 


D) 031 8 
67. Dan (ialah) mereka yang apabila | T o Iraiz V 
berbelanja, tidak tabdzir dan tidak j e a 
lokek, tetapi adalah (belanja mereka) 1 4 ANA 1a 
berdiri di antara itu. a py LI 6; aja AF 


A A Ge. 


| aji IA 
68. Dan (ialah) mereka yang tidak “ a D RA Op NG 
menyeru tuhan yang lain beserta PERAI ES SERAI 
Allah, ?5°5) dan tidak membunuh BUAS GAN AG 
jiwa yang Allah haramkan, melain- of oy Bea 


kan dengan (jalan) yang benar, ****) A Pen Kena 
dan tidak berzina, dan barangsiapa Pe 
berbuat demikian, ia akan bertemu HER San BOT 
dosa. ?5°7) 

P I 22832 a, 
69. (Yaitu) digandakan siksaan bagi- Ay SAI ap Cas 1 
nya ***5*) pada hari Kiamat, dan ia 
akan kekal dalamnya, ****) dengan a 3 2”, aah 
terhina, gre 2. 


70. Kecuali orang yang taubat dan It ira SELAI V> 
beriman dan mengerjakan amal shalih; 5 53 
maka mereka itu Allah akan tukar- Ea KAN CURE ua As 
kan  kejahatan-kejahatan mereka 

dengan kebaikan-kebaikan, karena ada LG, Sa read 


lah Allah itu Pengampun, Penyayang. yg 
| f 


Ús > ) Up ga A 
71. Dan barangsiapa bertaubat dan 141 o j í S ! vi 
mengerjakan (amal) shalih, maka se- GH 2 "ai 5 
sungguhnya (berarti) ia bertaubat TERAK 
benar-benar kepada Allah T anI ndk As) At | 


. i Z P. j 
72. Dan (ialah) mereka yang tidak | a 5 SY vr 
memberi persaksian palsu: ****) dan Pe a i a 5 
apabila melewati sesuatu yang sia- Aa 

sia, mereka lalu dengan cara orang- LL hara Liga 51 
orang yang mulia. Bh 


2595) Tidak meminta-minta, apalagi beribadat kepada yang lain dari Allah. 

2596) Tidak membunuh manusia melainkan sebagai balasan atas perbuatan- 
nya yang Agama idzinkan dia membunuh. 

2597) Siapa-siapa yang berbuat salah satu dari perbuatan tersebut, ia akan 
bertemu balasan bagi dosanya. 

2598) Orang yang menyekutukan Allah dan berbuat dosa-dosa tersebut, 
tentulah ganjarannya berganda. 

2599) Dalamnya : Dalam adzab. 

2600) Ya'ni, tidak menjadi saksi yang tidak benar. 


2601) Apabila melalui orang-orang yang mencela Islam atau mengeluarkan 


perkataan yang kotor-kotor, mereka lewati dengan tidak ambil perduli. 


710 


Juz' ke 19 


73. Dan (ialah) mereka yang apabila 
diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan 
mereka tidaklah mereka tunduk, buat 
mendengarnya, sebagai orang-orang 
tuli dan buta. 26°?) 


74. Dan (ialah) mereka yang berkata: 
“Hai Tuhan kami ! jadikanlah dari 
isteri-isteri kami dan anak-cucu kami, 
pendingin mata, ****) dan jadikan- 
lah kami pemimpin bagi orang-orang 
yang berbakti.” 

15. Mereka itu akan dibalas dengan 
derajat yang tinggi lantaran kesabaran 
mereka, dan akan disambut padanya * 
2604) dengan penghormatan dan 
kesejahteraan, 


76. Hal keadaan mereka kekal pada- 
nya: ****) (adalah) ia tempat ke- 
tetapan dan tempat tinggal yang baik. 


77. Katakanlah ”Tuhanku tidak 
perdulikan kamu, sekiranya tidak ada 
seruan kamu, ?895) tetapi sesungguh- 4 


nya kamu telah dustakan: ****) 
maka adalah (adzab) itu kekal,” 
en 

2602) 


sifat munafigin. 


| (PEMBEDA) 


Surah ke 25 


2 II ol 
ÜL PERA vr 
PALA 


ly yo. 


ss 


9 IN 


UA 
CERP V£ 
A 
AVI GEN G HE 
Pa Pon 
Saga vo 
ÆI ' SYAH a 
Ta 
A DE 
Jr AA SEA v1 
CAT 
? Pg "et , EA 
V3 Cala WW 
: 35 „gei etek ag 
AEEY SI 


Yin LS 


Tunduk dan sujud dengan buta tuli waktu mendengar @ur'an itu ialah 


Hamba-hamba Allah yang terpuji, tidak begitu, tetapi sujud dengan ikhlas dan 


dengan pengetahuan. 
2603) 
2604) 
2605) 


Padanya : Di surga. 


Pendingin mata : Yang menyenangkan hati. 


Allah bisa ampunkan kamu dan tidak perdulikan dosa-dosa kamu se- 


kiranya tidak kamu seru tuhan selain daripada-Nya. 


2606) 
2607) 


Dustakan : Dustakan utusan Allah. 
Oleh itu, kamu akan ditimpa kebinasaan dan adzab yang kekal. 


— 9000000 — 


711 





Surah ke 26 ASY-SYU'-A-RA' ` Juz’ ke 19 


ASY — SYU — ’A — RA’ 
(AHLI-AHLI SYT’-R) 


Surah ke 26 : 227 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


kecualı empat Ayat di akhir sekali 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


1. Tha Sin Mim. ****) 
2. Yang demikian, ****) (ialah) 


Ayapayat bagi Kitab yang Nyata. 


3. D jadi engkau (hendak) bina- 
sakan dirimu lantaran mereka tidak 
beriman. 


4. Kalau Kami mau, niscaya, Kami 
turunkan atas mereka dari langit 
satu mu'jizat, lalu jadilah tengkok- 
tengkok mereka tunduk kepadanya. 


sera 


5. Dan tidak datang kepada mereka 
satu peringatan yang baru dari 
(Tuhan) Pemurah, melainkan adalah 
mereka berpaling daripadanya. 


. b vab 3 | 
|. SI. t 
CA UH na 


- ay t 


pen | 


aah akar E 


Pa 
2y 4 


ya s f Pa 
NIA LA sy a r 
NG MERE: 
a 


s? AEN # f 
aya ja. 0 4 MPE 


na AVT An Ava) 


r è 4 
St 
134, -$ $ x 2 
pa AL 21 0 
j PRIE. +? 
TA 8 ke ae Ni Sa 
P, ? é nr 


2608) Yang suci, yang sejahtera, yang terpuji, Maksudnya, hai Muhammad 
yang suci dari dosa, yang sejahtera hati, yang terpuji di sisi Kami! 
2609) Yang demikian : Ayat-ayat yang diturunkan kepadamu. 


2610) Kitab yang nyata : Qur'an. 


2611) Kami tidak berbuat demikian, lantaran sunnah Kami ialah lebih dahu- 


lu mengirim rasul dan ancaman. 


712 


Juz’ ke 19 (AHLI—-AHLI SYI'-R) Surah ke 26 


A f 


6. Maka sesungguhnya mereka telah 7,7 84 ? (1 pas #3 
dustakan, ?81?) tetapi akan datang AA aa Y isi : 
kepada mereka khabar-khabar bagi 24 A S KU 
perkara yang mereka pernah mem- 2 Aa åJ ip 
perolok-olokkannya. 2613) 3 


Kan 
7. Dan tidakkah mereka lihat ke ta da Yun iv 
bumi, berapa (banyak) Kami telah AN TI 


tumbuhkan padanya dari macam- 912 9 

macam jenis yang berguna? . Sg SI AV Af o? 9 
P st G Pa 

8. Sesungguhnya pada yang demi- S6 Lag a MBS A 

kian itu ada satu tanda, **'“) tetapi D ò oe 3 J 

adalah kebanyakan mereka tidak s 

beriman. P PA p 


9. Dan sesungguhnya Tuhanmu itu x ng 

Ialah yang gagah, Penyayang. au Pa dd ó | 
10. Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu 5 AEG EEI a 
seru Musa, bahwa : “Datanglah kepa- Ai W GA 


- a ? 
da kaum yang zhalim itu”. g J Ae Ra 
11. (Yaitu) kaum Fir'aun. Tidak- / DAT ANDAI 
kah mereka mau berbakti ? Pa OS 3 / 


ib: Ia berkata» Sa Tuba 3 ERIS w 
sesungguhnya aku takut mereka men- SA 


dustakan aku”. YG 


13. "Dan sempit dadaku dan tidak AT i 
petes ? £! 5) lidahku; oleh itu, utuslah Y7””- 


kepada Harun.” 2616) yag oo, orla, y 
: IBI JO Gan 
14. "Dan mereka ada mempunyai 44 “gina IS Ne 
(tuntutan) dosa atasku; **'”) maka SL AI A 
aku takut bahwa mereka akan bunuh- JI t, 


ku.” opory 


2612) Dustakan : Dustakan Qur'an. 

2613) Mereka akan lihat kebenaran bagi perkara-perkara yang mereka dusta- 
kan dan permainkan. 

2614) Ya'ni, tanda rahmat dan kekuasaan Allah. 

2615) Petes : Lancar, fashih. 

2616) Utuslah Jibril kepada Harun supaya ia membantuku. 

2617) Aku ada berdosa kepada mereka dengan sebab membunuh seorang 
dari mereka. 


713 


Surah ke 26 ` ASY-SYUSA-RA" Juz’ ke 19 


| . 99 | - s’ P4 e r 20 y 4 : 
Kali e tS Maka pergilah kamu IGULSSG SJ wo 
berdua dengan ayat-ayat Kami. Se- Le a pita 
sungguhnya. Kami mendengar bersama | . Panama KL 
kamu,” APETI | jija 9 pG 
16. "Maka hendaklah kamu berdua ÉY SAS yap aC n 
datangi Fir'aun dan berkatalah (kepa- o AN Ga 
danya), bahwa sesungguhnya kami TA Pa 3 of. 
baruan ma Tuhan bagi sekalian AA J~ 
m u a 


os Ppt 2. 
17. ”Bahwa hendaklah engkau lepas- fa Ai AEA ps AN iv 
kan Bani Israil beserta kami.” 7629) 


E slar 
18. Ia berkata : "Bukankah kami te- ' KA, Ju IA 
lah E ka di antara kami ee 7 , 
engkau kecil, dan engkau tingg A Sa Me SY 
D kami beberapa tahun dari umur- Eni iya Ae 
mu 


1 AeA PERA 


1 asda | 
19. "Dan engkau telah berbuat per- «das se oo 
buatanmu yang engkau telah lakukan, Sus 2 


2621 

) dan (adalah) engkau daripada KJ 
orang-orang yang tak mengenang Ah Sal 
budi ! 


20. Ia jawab : Aku telah buat (per- CPIE KA ELSI ys 
buatan) itu di waktu itu, padahal aku P 4 
seorang dari orang-orang yang sesat,” CA ali 


2622 
) 
, . : II Lb I agt 
21. ”Lalu aku lari dari kamu ketika ° 5 E JE ri 
aku takut kepada kamu, lantas Tuhan- 7 GG 3 


ku beri kepadaku hukum, 2623) dan 0 1 14- Ja”, 
Ia jadikanku seorang daripada rasul- AE: a ng 


rasul,” | A P 
22, an yang Ha tata la Ie. PAE , v 
satu budi yang engkau te imp EF Dan An ae 9 Y 
kan. atasku, (yaitu) engkau teli Sh 33 

er ambakan ani Isr kli s 7. I Ze 22” 
Pena ) Kaya ya ea Kn cf 


2618) Tidak akan dapat mereka bunuhmu! 

2619) Kami turut mendengar apa-apa yang mereka berkata sesudah kamu 
berdua ajak mereka ke jalan yang lurus, dan Kami akan pelihara kamu, 

2620) Karena sudah beberapa lama Fir'aun memperhambakan Bani Israil de- 
ngan macam-macam tindasan. 

2621) Ya'ni, engkau telah bunuh seorang Qibthi yang berkelahi daaa se- 
orang Bani Israil. 

ea aa n ROURA aku lakukan pembunuhan itu, aku dalam kesesatan, tidak 


Be “Hukum” di sini maksudnya, agama. 


2624) Engkau telah perhambakan Bani Israil dan engkau hendak bunuh ha- 
Bersambung di halaman 715) - 


714 





Juz' ke 19 (AHLI-AHLI SYI'-R) Surah ke 26 


23. “Fir'aun bertanya : "Dan apa | I s ordagh, tA 
(yang dikatakan) Tuhan bagi sekalian ai E PTEIN rr 
makhluk?” 


24. Ia jawab : "Tuhan bagi langit Pa MIPA TEAM rt 
dan bumi dan barang yang di antara 10 we) “4 4 PE PEY K 
keduanya, jika kamu (mau) percaya.” UU go PE 


25. Ia ****) berkata kepada orang- a2 24, ey. 
orang yang sekelilingnya : "Tidakkah MAA TA a 
kamu dengar ?' 


Yap Lebe $ 
26. Ia berkata : Tuhan kamu dan Si) SA vI 
Tuhan bagi bapa-bapa kamu yang 


dahulu.” 2626) III 


27. Ia ?8?7) berkata : ”Sesung - : s325 
guhnya utusan kamu yang diutus kepa-: 3 3J gm pol JG 


da kamu ?8?8 betul-betul gila.” EA 9 PEE P e4 PA 


28. Ia ?6??) berkata : ”(Ialah) 

Tuhan bagi masyriq dan maghrib aali s AT SA Pa YA 
dan barang yang di antara kedua- PA 233 X pa 
duanya, jika kamu berakal.” 5 ka Sa ng SO | 2 2133 
29. Ia ****) berkata : ”Sesung- 4 

guhnya jika engkau bertuhan kepada | £ N, LAH Y4 


yang lain daripadaku, niscaya benar- ARIA en 


benar aku akan jadikanmu dari pada 7 ; W? ia CUS SA 


orang-orang yang dipenjara.” 


30. Ia *“?!) berkata : "Apakah 4 “Sy pa TOREN v 
sekalipun aku unjukkan kepadamu S > 2 UG 
suatu (keterangan) yang nyata ?” . 3 


his anak-anak laki-laki mereka, Lantaran takut kepada kezhaliman itu, ibu-bapaku 
hanyutkanku hingga sampa kepadamu dan engkau jadikanku anak piaramu. Apa- 
kah pemeliharaanmu akan daku dengan melalui perhambaan dan ketakutan itu 
engkau pandang sebagai satu budi baik daripadamu ? 

2625) Ia : Fir'aun. 

2626) Musa menjawab bahwa Tuhan bagi sekalian makhluk itu ialah Tuhan 
kamu dan Tuhan bagi bapa-bapa kamu yang dahulu. 

2627) Ia: Fir'aun. 

2628) Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang di kelilingnya, bahwa 
rasul yang dikirim untuk kamu ini benar-benar gila. 

2629) Ia : Musa 

2630) Ia : Fir'aun. 

2631) Ia : Musa. 


115 


Surah ke 26 ASY-SYU-'A-RA' Juz’ ke 19 





31. Ia ?5??) jawab : "Kalau begitu Da Sedu sd yi 
unjukkanlah dia, jika adalah engkau dd 
daripada orang-orang yang benar,” | go BAT 


' F 

32, Lalu ia campakkan tongkatnya , 7 BE ae A rr 

maka tiba-tiba ia (jadi) ular yang betul <A k ái y 

betul. 2633) 5 AS 
È 2, P a #7 


33. Dan ia keluarkan tangannya : A PA PE 033 rr 
maka tiba-tiba (adalah) ia putih bagi AP E 3 


orang-orang yang melihat.  ?534 

& g yang ) Cr LÉ U 

pa # | P. 

34. Ia berkata kepada orang-orang Yg A Aan JG yt 
yang sekelilingnya : Sesungguhnya a 
(Musa) ini benar-benar .seorang sihir Yeye f 7” 
2635) yang pandai.” pde 7 
35. ”Ia hendak keluarkan kamu dari e Kis je PECERA DNA 2 wo 
bumi kamu dengan sihirnya. Oleh Ta 
itu, apa fikiran kamu ?” 7 A Hri 
36. Mereka jawab : ?6?6) ”Berilah ^n? aed (4 A 
tempo baginya dan saudaranya, dan 2 CERERE y 
kirimlah pengumpul- pengumpul di z1 7 2A 
kota-kota, ” 2637 ) Lan yuki aa II 
37. “Supaya mereka bawa kepada- MAA bj hr 
mu tiap-tiap ahli sihir yang pandai.” "EAT & 
38. Lalu dikumpuikan ahli-ahli sihir SURAH P 25 WA 
di waktu yang ditetapkan pada hari 


yang ma'lum. T. er 07 
pe Eg 


è 
39. Dan orang-orang ditanya : ” Apa- ° AeA A Ia 2 Lu Kk sk 4 A a 
kah kamu akan berkumpul ?” ( v7 T4 ja 
seJ 7è 


operor 


2632) Ia : Fir'aun, 

2633) Bukan ular sulapan, karena pertunjukan nabi Musa itu mu'jizat, bu- 
kan sulapan, bukan sihir. 

2634) Nabi Musa unjukkan satu mu'jizat lain, yaitu ia keluarkan tangannya 
dari saku bajunya (atau dari kepitannya), maka tiba-tiba tangan itu bersifat putih 
nur, bukan putih sopak, bagi penglihatan orang-orang yang melihat. 

2635) Sahir : Ahli sihir, sihr: Ilmu sihir. 

2636) Mereka jawab : Pegawai-pegawai Fir'aun jawab. 

2637) Kirimlah orang ke kota-kota yang besar buat mengumpul ahli-ahli sihir. 


116 


Juz' ke 19 (AHLI-AHLI SYT-R) - Surah ke 26 


ART 7 Sgt “pd 
40. ”Supaya kita turut ahli-ahli sihir, ul; Penan t- 
jika merekalah orang-orang yang me- 77 1 K 
nang.” HIS F1 
41. Maka tatkala datang ahli-ahli ,,,, 8323, sg p 

sihir mereka bertanya kepada Fir'aun: JA NG Ha uh L} 
”Sesungguhnya apakah kami akan Per 


dapat ganjaran, jika kami orang- Caca GAS 


orang yang menang ?” 


42. Ia jawab : "Betul ! dan sesung- sik, ANG Lr 
guhnya kamu di waktu itu (adalah) 4 


dari - dihampiri.’ MERTA 
Tn perang orang yang p ou | 


43. Musa berkata kepada mereka : (5 ipa a FAAN Er 
”Campaklah apa- apa yang kamu hen- 


dak campak.” 2539) DA Laju. 
Oak ei 
44. Lalu mereka campak tali-tali AA T P a té 


mereka dan tongkat-tongkat mereka 
sambil mereka berkata : ”Demi AÉ SeN WGs 9 


kekuasaan Firaun ! sesungguhnya pa 
kamilah yang akan menang.” ud Gi 


45. Lalu Musa campakkan tongkat- CA MEA ana Mp pa ai 


nya, maka tiba-tiba ia telan apa-apa 
yang mereka adakan dengan dusta. i 
EPRE) 


46. Lantas ahli-ahli sihir itu rebah 7 ? AN CAT ANK 
dengan sujud. Gayo aa e te 
47. Mereka berkata : "Kami beriman Cai dy ar ENG LV 
kepada Tuhan bagi sekalian makh- 

luk.” Pd RE s oS w 
48. "Tuhan bagi Musa dan Harun.” Ds ISL y 


PER | 
49. Ia ***') berkata : "Kamu telah S3 13 APAA ts 


LA 


2638) Ya'ni, aku akan jadikan kamu orang-orang yang hampir kepadaku. 

2639) Biasanya sahir-sahir mengadakan pertunjukan mereka di tanah-tanah 
lapang, Oleh itu, dipakai perkataan “campak”, maksudnya, Unyu Kan an, per- 
lihatkanlah. 

2640) Oleh sebab sihir mereka bukan betul, tetapi penyamar dan pengabui 
mata, maka dinamakan dusta, yani, tongkat nabi Musa telah telan sekalian tali 
dan tongkat- tongkat yang mereka pakai untuk pertunjukan sihir itu. 

2641) Ia: Fir'aun. 


717 


Surah ke 26 ASY-SYU-'A-RA' Juz 


ke 19 





beriman kepadanya ****) sebelum 
aku idzinkan kamu. Sesungguhnya 
ia ketua kamu yang ajarkan sihir 
kepada kamu: maka nanti kamu akan 
ketahui. ****) Sesungguhnya aku 
akan potong tangan-tangan dan kaki- 
kaki kamu berselangan, * ***) dan. aku 
akan palang ****) kamu sekalian.” 


50. Mereka jawab : "Tidak keberat- 
! (karena) sesungguhnya kepada 
Tuhan kamilah, akan kami kembali.” 


51. "Sesungguhnya kami berharap, 
bahwa Tuhan kami akan mengampuni 
dosa-dosa kami, lantaran adalah kami 
Har Orang yang beriman lebih dahu- 
u 23 2646 


52, Dan Kami wahyukan kepada 
Musa : ”Bahwa berjalanlah pada 
waktu malam dengan membawa ham- 
ba-hamba-Ku, (karena) sesungguhnya 
kamu akan dikejar.” 2647) 


53. Lalu Fir'aun kirim pengumpul- 
pengumpul di kota-kota. 2648) 
54. “Sesungguhnya mereka itu go- 
longan yang kecil.” 264?) 


55. ”Dan sesungguhnya mereka mem- 
bikin kita murka.” 


56, ”Dan sesungguhnya kita sekalian 
(mesti) berjaga-jaga.” 2650) 


2642) Kepadanya : Kepada Musa. 
2643) Ini satu ancaman. 


Sabah atasi 


Z gase 


SAN Gp ó 357 a WET 
2$ FF S erat 


CEAN PE ae Hse 5, 


sêr 


GA IG o. 


YA 


I g ttg E AE 


AA a 


# 0 ar f, 
TARI, ES G 


pd 


Ol 


MAH 


KAN PE r or 


safre? 


Oh NAN 


14? . 2o 
N ga rl or 


Ia 
se, r 7 
giis, Ya Ot 
sr ir aht 
DRA l o0 
forth, 
OIL Éy OX 


2644) Aku akan potong kaki kanan, tangan kiri, atau tangan kanan, kaki kiri 


2645) Palang : Salib. 


2646) Ya'ni, beriman kepada nabi Musa. 


2647) Wahyu Tuhan ini adalah sesudah Musa mempunyai banyak pengikut, 


hingga mengkhawatiri Fir'aun. 


2648) Fir'aun kirim orang-orang buat mengumpulkan tentara-tentara untuk 
memerangi Musa dan kaumnya yang sudah kelihatan banyak dan berpengaruh. 
2649) Fir'aun berkata kepada kaumnya dan tentaranya, bahwa Musa dan 


aa) itu 2 golongan yang sedikit orangnya. 


an) awas dan bersedia. 


718 


Juz' ke 19 (AHLI-AHLI SYI'-R) Surah ke 26 


eJ PEPEE 


57. Lalu Kami keluarkan mereka dari És Oma Aa la ov 


kebun-kebun dan mata air. ?”'") Ha 


58. Dan (dari) perbendaharaan-perben 
daharaan dan derajat yang mulia,” £ 57 ) Sg n Setii Pa a5 T a 3 GA 
59. Demikianlah, ***?*) dan Kami “ : REA PEP PRO 04 


jadikan dia warisan bagi Bani Israil. 
J 


Kej 
60. Lalu mereka bertemu mereka itu CAD Da EAR PER 1: 
waktu matahari naik. 2655) . CAP ed y AR 


61. Maka tatkala dua golongan itu Ne EY 12 4 AH 
kelihatan satu kepada yang lain, SE : 
pengikut-pengikut Musa berkata : 04 py 2? 
"Sesungguhnya kita akan tertawan.” O, Su Ia LGA 


62. Ia berkata : "Tidak sekali-kali ! |? 3/7 6. Ar 
(karena) sesungguhnya Tuhanku ada LI S% | 
besertaku. Ia akan unjukkanku jalan?” 


yy EP 


63. Lalu Kami beri wahyu kepada seseAg 
Musa : ”Bahwa pukullah laut itu LAI SNN 
dengan tongkatmu.” Lantas terbelah: AS. vi Ce” Ng Pa 


maka tiap-tiap belahan (adalah) seper- K uK CAN 


ti gunung yang besar. NAN 3 


64. Dan Kami hampirkan ke sana. EP r 
(golongan) yang lain. 2656) A PE At 
' 3 OA Up € os laf » 
65. Dan Kami selamatkan Musa dan RAP 2 
orang-orang yang besertanya sekalian. Pa TP Hg 
26857 
.. # a 


2651) Allah keluarkan mereka dari bumi yang subur. 

2652) Kami hilangkan kerajaan Fir'aun, 

2653) Demikianlah balasan Kami kepada orang-orang yang melewati batas. 
ü 2654) Kerajaan Fir'aun itu Kami jadikan warisan bagi Bani Israil (kaum nabi 

usa). . 

2655) Ayat ini kembali menceritakan usaha Fir'aun pada mengumpulkan 
tentara dan mengejar Musa untuk membinasakan, lalu tentara Fir’ aun bertemu 
tentara nabi Musa. 

2656) Allah hampirkan golongan Fir'aun ke pinggir Lentan: Merah yang ter- 
belah itu. | 

2657) Musa dan pengikutnya turun di lautan yang terbelah itu, lalu menye- 
berang dengan selamat. 


719 


Surah ke 26 - ASY-SYU-A-RA' Juz’ ke 19 


66. Kemudian Kami tenggelamkan Ma oi 

(golongan) yang lain. ****) PAN Cai ~ v 
2,7 Sat 

67. Sesungguhnya di (kejadian) itu GAY YA 3 


ada satu tanda, 765?) tetapi adalah 2 yg 
kebanyakan mereka tidak (mau) ber- Sat DA a 
iman. 26 sag 

4 o T r 3” a A 
68. Dan sesungguhnya Tuhanmu itu AI Kn HS a MA 


la-lah Yang gagah, Penyayang. Ie 2 


69. Dan bacakanlah kepada mereka REE a 
2661) khabar Ibrahim, A aga A 


: / hA SAUA? 

70. Tatkala ia berkata kepada bapa- Ls STIE NAGI ve 
nya dan kaumnya : “Apakah yang > 

kamu sembah ?” 2662) Dede 


| p z 
71. Mereka jawab : "Kami sembah la FA Tn | 
berhala-berhala dan kami akan tetap Lu An JG x 


menyembahnya.” 2663) ae, Si 
| 23 2 P. 
72. Ia bertanya : "Apakah mereka Rn API AAA vr 
mendengar (panggilan) kamu apabila 2, amen Ie JG 
kamu memanggil ?” - 02 0, 
Dg ah 
73. "Atau bisakah mereka memberi peh pe Aaja 


manfaat kepada kamu atau memberi Oh AY pera |, NY 
madlarrat ?” 2) 2 


+ ùy P P r 
74, Mereka jawab : "Tetapi kami tag ap vi 
dapati bapa-bapa kami berbuat demi- ,3 3 Er 
kian hi 


w, SPECS, 
75. Ia berkata : "Tidakkah kaa 2 K KEK mg va 


fikirkan apa yang kamu sembah,” 
PE It, 
WI AL 


2658) Maksudnya, golongan Fir'aun turut turun di lautan yang terbelah, lan- 
taran hendak mengejar Musa, tetapi setelah sampai di tengah-tengah, maka Allah 
tangkupkan lautan itu, lalu binasalah Fir'aun bersama bala tentaranya. . 

. 2659) Tanda : Mu'jizat. | 

2660) Orang-orang kafir yang tahu qishshah ini tidak mau juga beriman. 

2661) Kepada mereka : Kepada kafirin dan musyrikin. 

2662) Nabi Ibrahim tahu apa yang mereka sembah. Pertanyaannya itu seba- 
gai mengingkari atau menjelekkan perbuatan mereka. 

2663 Ini sudah nyata jawaban orang-orang marah yang berkeras kepala. 


720 


Juz’ ke 19 (AHLI-AHLI SYT-R) Surah ke 26 





76. ”Kamu dan bapa-bapa kamu 

yang lebih dahulu ?” 2664) MAN Sis vI 
| S s ! 34 aa at 

77. “Maka sesungguhnya mereka itu LIA KASN VV 


musuhku, kecuali Tuhan bagi sekalian 
makhluk.”2665) 


73 „t 


Tel 
E 


Ina 11 - 


78. “Yang telah jadikan daku, lalu Ak AP lag aÍ VA. 
Ia memimpinku,” 7 


. r LA, 07 
79. "Dan Yang Ia-lah memberiku f HRA v4 


makan dan memberiku minum,” EEST 
f 


80. ”Dan apabila aku sakit, maka Ia Aai do ay pa 5 LA 
sembuhkan daku”, 


79 t 8! e) 4 29 

81. “Dan Yang akan mematikan ,. RE A 
daku, kemudian akan menghidupkan Keda fis 
daku” ä 

82. "Dan Yang aku harap akan a paligas Ar 


menutup bagiku kesalahanku di hari 


Pembalasan.” Oa we PAM 


P 


83. Hai Tuhanku ! berilah kepadaku e t7, ay 
Ke NP Yaar 


hukum, dan hubungkanlah akan daku a, Ar 
dengan orang-orang yang baik-baik. sad 

aj AS ak 
84. "Dan jadikanlah bagiku lidah Kg 


kebenaran pada orang-orang yang Bip Idi Ig At 


akhir, 2667) 7E 
| | BANI 

85. Dan jadikanlah akan daku dari | EIE yha 
orang-orang yang mewarisi surga yang &s da Iisa? A0 
(berisi) ni'mat. AT 
f ... 
D G0 aa LA 
86. Dan ampunkanlah bagi bapaku, K E CI l M 
(karena) sesungguhnya adalah ia dari- A | A, 3 
pada orang-orang yang sesat, ANN g 
en a Emma AAS an A kd 

2664) Ayat 75 dan 76 maksudnya, bahwa kamu mengaku bertaklid kepada 
bapa-bapa kamu tentang menyembah berhala, maka mengapakah tidak kamu ber- 
taklid kepada bapa-bapa kamu yang lebih dahulu dari mereka yang menyembah 
Tuhan dengan sebenarnya? Tidakkah kamu fikirkan kesalahan kamu itu? 

2665) Sekalian yang disembah oleh kamu dan bapa-bapa kamu adalah mu- 
suhku, kecuali Tuhan bagi sekalian makhluk. 

2666) Berilah kepadaku hukum: (agama, kitab agama atau kekuasaan), dan 


. masukkanlah diriku dalam golongan orang yang baik-baik dan pantas mengurus. 
2667) Jadikanlah diriku terpuji di ummat-ummat yang akan datang. 


721 


Surah ke 26 ASY-SYU-'A-RA' Juz' ke 19 


87. Dan janganlah Engkau bikin . Sa ZEPEP 
malu akan daku pada hari mereka LD pa Ak Is Į; 2 AN 
dibangkitkan. 


. 88. (Yaitu) hari yang harta tidak bisa gisa G PER Yes 1 04 
memberi manfaat dan tidak anak-anak, D3 auen 


89. Kecuali orang yang datang kepa- HA Ai AL KA Gi A KA 


AA 


da Allah dengan hati yang sejahtera. 


2668 P gang 


90. Dan dihampirkan surga WVE NE CN ri 4 
orang-orang yang berbakti. ? Ta 29 


91. Dan dinampakkan neraka bagi 2 i i AcE g API TN 
orang-orang yang sesat. 


33 dr Yaa EE nga 
92. Dan dikata kepada mereka anus SA IS ar 
"Mana dia benda yang kamu sembah,” 2 0JI 4, 
Ka 


93. “Selain dari Allah ? Adakah bisa %93 87°, L | a 
mereka menolong kamu atau bisakah ig pain JA Jaa IA 


mereka dapat pertolongan ?” : Log nej’ 
C) Ara 9) 

94. Maka mereka dihumbankan pada , ogy, 

nya, kepala dahulu, mereka dan Yg 43 jà aia A SG 44 


rang-orang yan sesat, 2670 
orang g yang ) Da Ag 13!) 
95. Dan (juga) tentara Iblis semua. anta Sabila A 4 40 


96. Mereka berkata, **”') padahal el, 
mereka di dalamnya bertengkaran ; O YA: ya 4 3G 41 


97. "Demi Allah, sesungguhnya ada- JIa BESI qy 
lah kami (di dunia) dalam kesesatan ? 


yang nyata.” Ba, 
98. "Karena kami samakan kamu pa PP 48 Ta 

dengan Tunan bagi sekalian makhluk.” Sau: AA 
99, "Dan tidak sesatkan kamu 5 gA Papa Y ag 


melainkan orang-orang yang berdosa.” 
) | 


2668) Ialah hati yang telah beriman dan berikhlas kepada Allah dengan me- 
ngerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

2669) Yaitu di hari Kiamat. 

2670) Berhala-berhala dan penyembah-penyembahnya dicampakkan ke nera- 
ha dengan kepala dahulu: dengan cara yang sangat merendahkan mereka. 

2671) Mereka berkata : Penyembah-penyembah berhala berkata kepada ber- 
hala-berhala itu. 

2672) Orang-orang yang berdosa: Ketua-ketua yang kafir dan jahat, 


722 


Juz’ ke 19 (AHLI-AHLI SYI-R) Surah ke 26 





100. “Lantaran itu kami tidak mem- 
punyai penolong-penolong,” 


101. "Dan tidak pula sahabat yang 
kasih.” 


102. "Maka sesungguhnya alangkah 
baiknya kalau kami dapat sekali 
kembali, supaya jadilah kami dari 
orang-orang yang beriman !” 


103. Sesungguhnya dalam (yang 
tersebut) itu ada satu tanda, ?8??) 
tetapi adalah kebanyakan mereka 
tidak mau beriman. 


104. Dan sesungguhnya Tuhanmu 
itu Ja-lah Yang gagah, Penyayang. 
105. Kaum Nuh telah dustakan 
rasul-rasul. 

106. Tatkala berkata kepada mereka $ 


saudara **?*) mereka, Nuh : ”Tidak- 
kah kamu mau berbakti ?” 


107. “Sesungguhnya aku Rasul 
yang kepercayaan untuk kamu.” 


108, “Lantaran itu,  berbaktilah 
kepada Allah dan taatlah kepadaku.” 


109, "Dan aku tidak minta upah 
dari kamu atas (ajakan) itu. Balasan 
untukku tidak lain melainkan (ter- 
gantung) atas Tuhan bagi sekalian 
makhluk.” 


110. "Lantaran itu berbaktilah 
kepada Allah dan ta'atlah kepadaku.” 


111. Mereka berkata : “Apakah 
kami: (mesti) beriman kepadamu, 
padahal engkau diikuti oleh orang- 
orang yang hina ?” | 

112. Ia jawab : "Tetapi aku tidak 
mempunyai pengetahuan tentang apa 
yang mereka kerjakan.” aan 


Ga Ca Oa IS |: 
PARA ve) 
5 KS PE ur 


#4 441, 
A Sy et LL ep j Os La : 
i Wu II Ol rr 
S6 Sa J2 JO. vi 
so SIRI 
. ` Lb a | 
PA A 
j °. 
121 z 


S Lu "1 AETA / 

nya sd Hap yt 
D of 70” e 1 

cl aa aa SIS vo 


Je 1 
| 383 Ira 
eh aa 
PASI 
Aa ha, 
penak 


Sya Saga YA 
at, | 
La EN ts ra 


COET | 
pa SG Ns 


L tah pd eh, 
SAR Drag É w 
KEENT 


SN 3X! 
BOK GG vr 


PEZA 


Sy Var 


2673) Pelajaran atau tanda kebenaran agama Allah. 


2674) Saudara sebangsa atau segolongan. 


2675) Orang-orang yang jadi pengikut nabi Nuh, mereka pandang hina, lan- 


(Bersambung di halaman 724). 


723 


Surah ke 26 ASY-SYU-'A-RA' Juz’ ke 19 


113. "Tidak ada perhitungan mereka ? $ “ Yis KUA onr 
melainkan (terserah) kepada Tuhanku, Ay PARA i | 
jika kamu (mau) sadar.” 5 f 33 13 


114. Dan bukanlah aku orang yang pe epè Se PP 
(boleh) mengusir Mu'minin.” 2676) WAH Ga lai Me 


. pu? 
115. "Aku (ini) tidak lain melainkan 
seorang pengancam yang nyata.” 


? 3 # Pd yu PA f 7 Pi # 
116. Mereka berkata : "Jika engkau 7 14 dd ASI 1 
tidak (mau) berhenti, hai Nuh ! 2 Ia 7 L 


Ía J Le. / 
ÁO IGS no 


niscaya adalah engkau daripada orang- ne Sau SE 
orang yang direjam.” 2677) I | ASN 
117. Ia bermunajat : 2878) "Hai PIa ak 
Tuhanku ! sesungguhnya kaumku YO SA Oa JB uv 
telah dustakan daku.” 5 


& shri. LA TAFE € 
118. ”Lantaran itu, adakanlah satu Ld et aU WA 
putusan antaraku dan antara mereka, , » "It, p : 
dan selamatkanlah akan daku dan gass galii a (pa 233 Te, 4 


orang-orang. Mu'minin yang beserta- Ta 

” | J | j p e23 | 
119. Maka Kami selamatkan dia dan « JASA Kg oa wa 
orang orang yang besertanya di dalam x a 5 D SPA 
. p yang pen K 251 5 & KN SAN: ji 
120. J aa itu, na : ri E7 Ear 
te kan mere ang ketinggal- AG OP 00 Sg LT 
an. 2620) y e di .. An tab Ia yr 
121. Sesungguhnya di tentang (yang “ AA KA BATAK 4 
tersebut) itu ada satu tanda, ?68!) SLT a13 Jo wi 
tetapi adalah kebanyakan mereka . ya 0 707321 
tidak (mau) beriman. i TOT. 3 Si 


taran tidak mampu. Tetapi nabi Nuh anggap orang yang hina, ialah yang berbuat 
kejahatan. Lantaran itu, ia berkata, bahwa aku tidak tahu apa kejahatan yang pe- 
ngikut-pengikutku telah kerjakan. 

2676) Tidak boleh aku usir Mu'minin yang kamu pandang rendah, dengan 
harapan bahwa k#mu akan beriman. 

2677) Direjam: Ditanam setengah badan, lalu dilempar dengan batu sampai 
mati 

2678) Munajat : Menghadapkan pengaduan, permintaan dan sebagainya. 

2679) Ya'ni, kapal yang penuh dengan manusia dan lain-lain yang Allah hen- 
dak selamatkan daripada topan yang maha besar itu. 

2680) Mereka yang tidak mau turut nabi Nuh itu Kami karamkan dengan air : 
bah dan topan | 


2681) Tanda : Pelajaran, kebenaran agama Allah atau kekuasaan Allah. 


124 | A 


Juz' ke 19 (AHLI-AHLI SYI'-R) Surah ke 26 





122. Dan sesungguhnya Tuhanmu Je 4 7$ AL TEAN 
itu Ia-lah Yang gagah, Penyayang. ha ya bh A SET 
2s E oJ Syor 


123. (Kaum) 'Ad telah dustakan cAn pal Glai rr 
rasul-rasul. 5, Ps . “3 OIL jA L 2 


124. Tatkala berkata kepada mereka AJB ot Ry AAL L wt 
saudara ?582) mereka, Hud : ”Tidak- PORRER 
kah (mau) kamu berbakti ? Sy KA SN 


125. "Sesungguhnya aku, utusan So 1 Jay, al i 
yang dipercaya untuk kamu,” Kan! ayang Ep wo 


| J Ja 
126. Lantaran itu,  berbaktilah AS 1 N R HM. Y 1 
kepada Allah dan taatlah kepadaku,” 


pat ? pa 
127. "Dan aku tidak minta upah da- /” Sai MUA, S) Yy 
ri kamu buat (ajakan) itu. Upahanku | jyt. 


7? AA 
tidak lain melainkan atas (tanggung- ai yg Ll 
an) Tuhan bagi sekalian makhluk Ws Sa ol 


79 "ai 

128. "Adakah (patut) kamu dirikan 1 D a J Kars 

di tiap-uap Baki Cal Cne n Pa “ag 2 
a dengannya) kamu berlaku sia- La R 
yang, Ber y ) aa 
129. ”Dan (patutkah) kamu adakan »#--c- 

mahligai-mahligai seolah-olah kamu Sal ua MEF WA 
akan kekal ?” 2684) Cat 


130. "Dan (patutkah) apabila , 24 2 P 
membalas, kamu membalas sebagai ari Ya 
orang-orang kejam dan bengis ?” 

131. "Oleh itu, takutlah kepada 5 

Allah dan taatlah kepadaku :” mala lg á KN ya era im 
132. "Dan  berbaktilah kepada LARZ 
(Tuhan) Yang telah kurniakan kepada eat AINEI awy 


kamu (pemberian-pemberian) yang APEP 
kamu (sendiri) tahu :” Gale 


2682) Saudara sebangsa atau segolongan. 

2683) Kaum nabi Hud, masing-masing golongan adakan satu-satu tanda di 
tempat yang tinggi untuk bersombong-sombong dan menunjukkan kekayaan me- 
reka. 

Perbuatan ini nabi Hud cela dan namakan sia-sia. 

2684) Nabi Hud cela mereka lantaran mahligai'mahligai dan tempat-tempat 
tinggal itu sangat melewati : patas ,tambahan pula untuk bermegah-megah, 


726, 


Surah ke 26 ASY-SYU-'A-RA' | Juz’ ke 19 





133. (Yaitu) Ia kurniakan kepada ` C3 La Z 

kamu binatang-binatang ternak dan “CSR? Su rr 
anak-buah. 2635) KAN, us, : 
134. Dan. kebon-kebon dan mata . Dat me wt 
air-mata air P Z gas. rapi 

135. "Sesungguhnya aku takut w=» KE SES wwo 
akan aa : kamu adzab hari 

ang besar.” CEY r 
y ) Mara 8.53 
. 136. Mereka berkata : "Sama saja 3 

buat kami; maupun engkau beri EA PEARES YA 
nasehat ataupun engkau tidak ana r E ET 
dari orang-orang yang menasehati. endas : Ar YSS de 
137. “(Yang demikian) ini tidak i as ` | 
lain melainkan perangai orang-orang ve ETR NV 
yang dahulu.” ARSE 10 G7 Ia? 

138, Dan kami tidak akan diadzab.” CA dark La WA 
2689 

) | Pa MAH PEG 

139. Pendeknya mereka dustakan — LS 14 


dia, lalu Kami binasakan mereka: s327 5. 

sesungguhnya di tentang itu ada satu È PE EF Y ANI P 

pelajaran, tetapi adalah kebanyakan 

mereka tidak (mau) beriman, 26 RE ALA naga 
.. AA, 


140. "Dan sesungguhnya Tuhanmu 0911 God, 
Ia-lah Yang gagah, pa DA: Dp Oh Ve 
141. (Kaum) Tsamud telah dustakan ' ,0 33084 4 

an Pr a 5 9 a SAS ika 


142. Tatkala saudara mereka, Shalih, 4 | ce De S 
berkata kepada mereka : "Tidakkah t a I5, t 


mau kamu berbakti ?” 28I SAH 
Wp NI 


2685) Buat kaum yang di padang pasir, binatang ternak adalah sebesar-besar 
ni'mat; demikian juga anak-buah yang akan jadi gembalanya dan tentaranya, 

2686) Adzab hari Kiamat. 

2687) Ya'ni, maupun engkau beri nasehat ataupun tidak, kami tidak akan 
turut agamamu. 

2688) Apa-apa yang engkau cela dasi perbuatan kami, tidak lain melainkan 
perbuatan datuk nenek kami yang kami pandang perlu diturut. 

2689) Sebahagian besar dari mereka yang ditablighi oleh nabi Hud itu ialah 
orang-orang yang tidak percaya kepada hari Kiamat. Jadi, perkataan “kami tidak 
akan disiksa” itu ma'nanya, tidak akan ada hari pc mbalasan. 

2690) “Kebanyakan. mereka” maksudnya, bisa jadi sisa-sisa kaimi itu, dan 
bisayjadi juga kafir-kafir di zaman nabi Muhammad. 


726 


Juz’ ke 19 (AHLI-AHLI SYI'-R) Surah ke 26 


143, "Sesungguhnya aku (ini) Ga” 1 “ber a | , 
seorang rasul yang dipercayai A AA Tn AA Ll tr 
(dikirim) untuk kamu.” RA 


PA A Ai 
144. "Maka takutlah kepada Alah 9 aa yÝ vét 
dan taatlah kepadaku.” 


Pi AD ol s, 
145. ”Dan aku tidak meminta y> OAAS g 310 
a Upahan  begiku TM PASI BN GAS 
itu pahan bagiku ti am melain- | ` 
kan atas (tanggungan) Tuhan bagi Ta TU pe sii JA 
sekalian makhluk.” 


146. "Apakah (kamu sangka) akan Tar , Ar 
dibiarkan kamu dalam (keadaan) di GS 5 
sini dengan aman ?' 22 

A 


147. ”Di kebon-kebon dan mata : Igat aka 
148. "Dan (d ) AOR s 
. "Dan i antara ) tanaman- 7". Al’ TEE 

tanaman dan korma yang mayangnya E, 5 Uos MA 
lemah-lembut ?” >i 5 
149. ”Sedang kamu dengan pandai BBI SS 1&4 
membikin rumah-rumah di gunung- 2 P NG | 
gunung ?” en er 
150. "Oleh itu, takutlah kepada a 'o- 
Allah dan taatlah kepadaku.” By | ng 56 

Laje 22 


151. "Dan janganlah kamu ta'at SARS 101 


kepada perintah orang-orang yang 

melewati batas.” Si se) 4l, 4 Ka 
152. "Yang membikin rusuh di A) ogah ah | 
bumi dan tidak memperbaiki.” 


+) TE 3 
153. Mereka jawab : ”Sesungguh- . SA mar 
“nya engkau tidak lain melainkan 79 444 
dari orang-orang yang diberikan ilmu Lag Ia SSU 2 
sihir.” 2093) Pa Fa pa er 
154. "Engkau tidak lain melainkan SU Ubaya) CA wot 
manusia seperti kami; maka, D a 
kaniah satu mu'jizat, ) jika : 1 LEN e o 
adalah engkau dari orang-orang yang CEIA r oy G 
benar.” | 


2691) Aku ini utusan yang Allah serahkan amanat buat memimpin kamu. 
2692) Maksudnya, bahwa kesenangan-kesenangan kamu, senerti kebon-ke- 
bon, mata air-mata air, tanaman-tanaman korma yang menarik hati, dan rumafi-ru- 
mah yang kamu bikin di batu-batu gunung itu tidak bisa menyelamatkan kamu. 
2693) Ya'ni, dari golongan ahli sihir. 
2694) Mu'jizat itu perkara luar biasa yang tak bisa mengadakannya melain- 
kan utusan-utusan Allah dengan idzin Allah. 


727 


Surah ke 26 ASY-SYU-'A-RA Juz' ke 19 


155. Ia berkata : “Ini satu onta Pa La fa 

betina: ia mempunyai giliran minum Ye asi oia IÓ 100 

dan kamu mempunyai giliran Na das : 

di hari yang tertentu.” l Per es. G 2 , E 
PP, 2 Bg # J 

156. ”Dan janganlah kamu sentuh PAN Yong PEP 101 

dia dengan kejahatan, karena nanti 

adzab hari yang besar akan mengenai. TEA Uta 

kamu.” 2695) penata ga Salak 


d f 
157. Lalu mereka sembelih dia; Sesi ela Da 329 10V 
maka jadilah mereka orang-orang “77 : 1A And 


yang menyesal. 2696) PP 
2 Pp 


158. Lalu turun adzab atas mereka. IN ai daa Yon 
Sesungguhnya di tentang itu ada satu 
pelajaran, tetapi adalah kebanyakan APE . AVA Yia: 5 


dari mereka tidak (mau) beriman. 
KA 


159. “Dan sesungguhnya Tuhanmu 3s Je A 1, 
itu Ia-lah Yang Gagah, Penyayang. MAN TA Kaur Nas i 104 


OI Jor 91 Le 


160. Kaum Luth telah dustakan Cd PARA aa D 


rasul-rasul. nE fp na 

161. Tatkala saudara mereka, (nabi) SA SA JSI YM 
Luth, berkata kepada mereka : Pa 
“Tidakkah mau kamu berbakti ?” | 2 D Sy! 
162. “Sesungguhnya aku (ini) Rasul S ERER 

yang dipercaya untuk kamu.” uml yag TEN 


163. "Maka takutlah kepada Allah lodaya 2A 
dan taatlah kepadaku.” J Open” 2: -= SÉ 


164. "Dan ‘aku tidak minta dari Kar P3 
kamu upah atas (pimpinan) itu. Aa AS LA vt 
Upahan buatku tidak lain: melainkan * 


sadar ta ngan Tuhan b ekali 4 w7 018 
(eanggungan) Tuhan bagi sekalian GAN SA MENGAN 


ma ” Adakah ' pasi kamu men- SGS PAK KETAT 10 


datangi manusia yang laki-laki ?” 7“ 


r 


2695) Sebagai jawaban kepada permintaan mereka di Ayat 154, nabi Shalih 
berkata sambil mengisyarat kepada satu onta, bahwa onta betina ini ada gili- 
rannya buat datang minum di air ini, dan kamu pun ada mempunyai giliran meng- 
ambil air dari tempat ini. Maka sekiranya kamu ganggu dia, kamu akan kena adzab 
hari yang besar, yaitu hari kebinasaan kamu. 

2696 Mereka menyesal setelah merasa akan turun adzab. 

2697) Patutkah kamu bersetubuh dengan laki-laki? Perbuatan ini dinamakan 
liwath, ya'ni, perbuatan kaum nabi Luth. 


728 


Juz’ ke 19 (AHLI-AHLI SYI'-R) | Surah ke 26 





166. ”Dan (patutkah) kamu tinggal- 042, “G1 011312 

kan isteri-isteri kamu yang Tuhan ud A 2 Igpi 1 
kamu jadikan untuk kamu ? Bahkan 5 AIA 2 Ks +J 

kamu x (ini) kaum yang melewati WE le 
batas.” PLN 7 Ir AS UA 


167. Mereka berkata : ”Sesungguh- |, 1 pu 
nya jika engkau tak mau berhenti, a CAN 3 ó 

ya Luth, niscaya jadilah engkau 223 

Maps orang-orang yang dikeluar- CEK UI 

an ”, 2) 


, PL a2 a P 
168. Ia berkata : "Sesungguhnya aku ea Jk MA 
dari orang-orang yang sangat benci d á A | 

kepada perbuatan kamu.” 


ORA 


169. ”Hai Tuhanku ! selamatkan aku Uaa A t Ip“ 
dan pengikutku daripada apa yang "1 D d j G 

mereka kerjakan,” O Tig 
170. Lalu Kami selamatkan dia dan , e EA Insee 
pengikut-pengikutnya sekalian, Canon! MEA IVs 


171. Kecuali seorang perempuan tua pa 

dalam golongan yang tinggal. ?7°°) W7 AM! & pan wi 
172. Kemudian Kami binasakan i Z 81 | PA i “Ta 
orang-orang lain. 77°!) AN yan 2 YAI aa 
173. Dan Kami hujani atas mereka , 


eg r - 
hujan (adzab), maka jeleklah hujan # nita pleal; WP: 


bagi mereka yang diancam. EE 
g EEE 
174. Sesungguhnya di tentang itu PPRP 


ada satu pelajaran, tetapi adalah ke- “ a, $ | 
banyakan mereka tidak Guan) ber- Isu BI: Pn wt 


iman. *'**) NP i 34 233 Ber A 
175. Dan sesungguhnya Tuhanmu Íe a 


itu Ia-lah Yang Gagah, Penyayang. ALA METAR wo 


3 er $% 
176. Penduduk Aikah a telah Ep Ia AKAR wa 


Wr 


2698) Bukan saja kamu tak suka kepada perempuan-perempuan, bahkan 
kamu kaum yang sangat durhaka dalam lain-lain urusan, 

2699) Kalau engkau tak mau berhenti dari propagandakan agamamu, niscaya 
kami usirmu keluar dari negeri ini. 

2700) Allah selamatkan nabi Luth, ahli rumahnya dan pengikutnya, kecuali 
isteri nabi Luth, adalah ia dari golongan mereka yang durhaka dan tak selamat, 

2701) Allah binasakan kaum nabi Luth yang tidak mau turut dia, : 

2702) "Kebanyakan mereka” maksudnya, bisa jadi sisa-sisa kaum itu, dan 
bisa jadi juga kafir di zaman nabi Muhammad. | 

2703) Aikah itu nama satu negeri, atau satu tempat yang banyak tumbuh- 
tumbuhannya, atau negeri Madyan. 


729 


Surah ke 26 ASY-SYU-'A-RA' Juz’ ke 19 


dustakan rasul-rasul. D a Gal adl 


| i ? S r 5 g 
177., Tatkala berkata kepada mereka yi S e2 : KANE 4 wv 
A 
v 





Syu'aib : ”Tidakkah kamu mau DN 

berbakti ?” | | AAA 
178. "Sesungguhnya aku (ini) Ge PE ap, otm,” 
Rasul yang dipercaya untuk kamu.” ` KAI 


179, "Maka takutlah kepada Allh Wolf, 
dan taatlah kepadaku,” dar 


2, Seng P 
4 | 1» b e A p 
180. "Dan aku tidak minta kepada OA Cia YA: 


kamu upahan atas (pimpinan) itu. 

Upahan buatku tidak lain melainkan LATEN, TA SL 

“atas (tanggungan) Tuhan yang mem- pe y e 

punyai sekalian makhluk.” GAN 
e Ja 


181. ”Cukupkanlah katan, d Ai 
prama suka an SPAN YA YAI 


janganlah kamu jadi daripada orang- ET 


orang yang merugikan,” kan | ji 


Pd 
182, "Dan  timbanglah dengan "452i 42” il Ol. 
neraca yang adil.” La v7 , SI 
| 7 PE EA 
183. ”Dan janganlah kamu kurangi Mann an 1A 
hak-hak manusia *”*“ ) dan janganlah ca z £ 


kamu merajalela di bumi dengan A ah 4 “Yi SY 
merusak.” Ér. A gL 3 


184. "Dan berbaktilah kepada «1.4 i7 4, 
(Tuhan) Yang telah jadikan kamu dan di Ba & NG ly At 
Pari 


ummat-ummat yang dahulu.” | 
185. Mereka berkata : ”Sesungguh- 

nya engkau tidak lain melainkan dari “ ? - an 20 LI Aa 
orang-orang yang diberikan ilmu “- Sa AN JG Ao 
sihir. ? 2705 

186. "Dan engkau (ini) tidak lain yy Ktu “2 ana, a 
melainkan manusia seperti Kami; dan 


sesungguhnya kami sangkamu - dari a P x d 
orang-orang yang dusta.” ATA rere 


2704) Janganlah kamu menipu dalam ukuran, batas tanah, hitungan dan se- 
bagainya. f | 
2705) Ya'ni, dari golongan ahli sihir. 


730 


juz’ ke 19 (AHLI-AHLI SYI-R) Surah ke 26 





187. "Maka gugurkanlah atas kami KAA TOTO AS NAV 
beberapa keping dari langit, jika 


: : D | Pa 
an ii dari orang-orang yang ot 5 Ia AR ANU 4 


188. Ia berkata : ”Sesungguhnya 4 291 jap 
Tuhanku terlebih mencetahui aa P a 1AA 
yang kamu kerjakan.” 2706) 22»? Pesat 

189. Pendeknya mereka dustakan Ll JSG o uà 144 
dia, lalu mengenai mereka adzab 3, , rs, , 5, 
hari mega. 2707) Sesungguhnya ada- (AI DS . 
lah ia adzab hari yang besar. ” 


190. Sesungguhnya di tentang itu “21147 Ina f 
ada satu pelajaran, tetapi adalah —$ JA 43 Jo, n 
kebanyakan dari mereka tidak (mau) p% 0) 033 CC 
beriman. *?**) IA yA Si 
191. Dan sesungguhnya Tuhanmu Gn 1 pn 

itu Ia-lah Yang Gagah, Penyayang: A e AY EP A A g 141 
192. Dan sesungguhnya (Qur'an) l AR agho 


r 
itu pemberian (Tuhan) Pengurus sekali Pe pa - APN Mr 
an makhluk. 
193. Dibawa-turun-dia oleh Ruh dp ira a audi 33 ar 


yang dipercayai, ''””) 

194. Kepada hatimu, supaya jadilah - “ 97°, et 011, 
engkau daripada orang-orang yang SAAT SAS Mi 
mengancam, ?719) P 3 e an 

195. Dengan bahasa Arab yang a Pe ala 140 


terang; ?711) 


2706) Nabi Syu'aib tidak jawab permintaan mereka buat menggugurkan la- 
ngit berkeping-keping, karena perbuatan jahat yang mereka kerjakan, yang ditegor 
olehnya adalah perkara yang terang salahnya, walaupun seorang penegor tidak 
unjukkan satu mu'jizat. 

2707) Diriwayatkan bahwa mereka yang dustakan nabi Syu’aib, disiksa oleh 
Allah dengan panas terik beberapa hari, kemudian diberi mega yang meneduhkan 
mereka. Setelah mereka berkumpul diteduh itu, Allah turunkan hujan api atas me- 
reka. 

2708) "Kebanyakan mereka” maksudnya, bisa jadi sisa-sisa kaum itu, dan 
bisa jadi juga kafir-kafir di zaman nabi Muhammad. 

2709) Qur'an itu dibawa turun oleh Jibril kepada nabi Muhammad. 

2710) Jibril bawa Qur'an dan bacakan kepada nabi Muhammad dengan cara 
yang tak dapat kita sifatkan dengan tegas, hingga ia hafazh, yang dengannya ia 
ancam manusia yang tak mau beriman kepada Allah. 

2711) Ya'ni, diturunkan Qur'an dengan bahasa Arab dm diturunkan Qur'an 
untuk engkau mengancam dengan bahasa itu. 


Surah ke 26 ASY-SYU-'A-RA' Juz’ ke 19 


196. Dan sesungguhnya ia (tersebut) LEK IL SL ay 
di kitab-kitab orang-orang dahulu. IDN pa AAN 


an ?$ , 237 in P 
197. Apakah hal ulama Bani Israil sb! A5 Da av 
tahu akan dia ?7'?) itu, tidak cukup PA a Hi 
jadi satu tanda (kebenarannya) bagi In AOA Pe AE 


mereka ? £.“J UA 
198. Dan sekiranya Kami turunkan uang TS. pg, AA 
dia ?7!4) atas sebahagian dari orang- D oori 
orang yang bukan Arab, "ag 
199. Lalu ia bacakan dia kepada 1? Y, 01 A eS Ar 
mereka, niscaya tidak (juga) mereka 4? » Ga 
akan beriman kepadanya.  ?7!5) TO 
ENa ha 
200. Demikianlah Kami masukkan SE US | $n y a 
dia ?7!5) di hati orang-orang yang oj’ 
durhaka itu. k Pad 
"IL 


201. Mereka tidak akan beriman 1 2 33 AY ru 
kepadanya hingga mereka lihat adzab as 232 


yang pedih. arsa 


202. Yaitu akan datang (adzab) 7 *4 42,» tea pa. 
kepada mereka dengan mendadak Y (eR OR LAS YY 


sedang mereka tidak sadar, 5 0 J3 Lí r 
203. Lalu mereka akan. be k ta 23 

ere rkata : P P 
”Ap akah CERLA kita akan diberi G uc tp Kaya yy 
tempo p 


2712) Dari hal kedatangan nabi Muhammad, telah tersebut di kitab-kitab 
agama orang-orang dahulu. 

2713) Ulama Bani Israil tahu akan kedatangan nabi Muhammad dari kitab- 
kitab agama mereka Apakah yang demikian, tidak cukup buat kebenaran nabi Mu- 
hammad? 

2714) Turunkan dia : Turunkan Qur'an. 

2715) Sekiranya Allah turunkan Qur'an yang begitu luar biasa susunan dan 
isinya, dengan bahasa Arab juga, kepada seorang yang bukan Arab, lalu ia baca- 
kan kepada orang-orang Arab itu, niscaya yang demikian adalah satu hal yang sa- 
ngat luar biasa, Walaupun demikian, maka mereka yang keras kepala dengan keku- 
furannya tidak akan beriman juga. 

2716) Dengan sebab kedurhakaan mereka, maka Kami jadikan hati mereka 
keras yang luar biasa. 

2717) Setelah melihat adzab, mereka akan berkata: Bisakah diberi kelong- 
. garan waktu buat kita beriman? 


782 


Juz’ ke 19 (AHLI-AHLI SYI'-R) | Surah ke 26 


204, Maka adakah (patut) mereka. Der EA PA CON EA 
2718) minta lekas datangnya adzab Jiasi Cali SI rt 
Kami ? o 39 ang 

205. Maka bagaimana fikiranmu ór IAO E AAi vo 
jika Kami beri kesenangan kepada ý 

mereka beberapa tahun, 

206. Kemudian, datang kepada 5; AAA AIA 

mereka (adzab) yang dijanjikan kepa- Sa perda v.q 
da mereka ? 2719) | K 2 Je, 

207. Tidak akan memberi faedah ps r N GÁ vv 
kepada mereka kesenangan yang di- 2,7 
berikan kepada mereka. an 9 ar 


208. Tetapi Kami tidak binasakan Yi CSi Mg ep 
sesuatu negeri melainkan adalah bagi- Íi puy Soal 2, PP 


nya beberapa pengancam. ?7?1) SIA KANG 
209. Satu peringatan ! karena 70 W cb. ff 

ak pernah Kami melakukan kezha- GA SSU S 2, vs 
iman. 


210. Dan tidak dibawa turun dia Ta PPPA te Id Get i 
oleh setan-setan. SA reS PEV 9 Y 


P DP, Er i z 
211. Dan tidak seyogianya (yang Lia Sean Pa noy YM 
demikian) bagi mereka, 2722) dan Td 


mereka tidak bisa. 5 e K A ey, 


A 





212. Sesungguhnya mereka itu 5 "Jep ta) & 
dienyahkan daripada mendengarnya. EN AAN i L YY 
2723 ) 


213. Maka janganlah engkau seru 44 Le KA LAAN 
beserta Allah seorang tuhan yang lain, > Mj vt: 


2718) Ketika nabi Muhammad ancam ahli Makkah dengan adzab, jika mere- 
ka tak mau beriman, maka sebahagian dari mereka berkata: ”Datangkanlah de- 
ngan lekas adzab yang engkau gertak kami dengannya itu.’ 

2719) Dua Ayat (205, 206) ini sebagai jawaban bagi perkataan yang mereka 
akan berkata ketika melihat adzab Kami yang akan datang (Ayat 202, 203), ya'ni 
apa faedah kesenangan beberapa tahun, lalu diiringi dengan adzab yang pedih? 

2720) Ayat ini sebagai jawaban bagi pertanyaan yang ada di Ayat 205, 206. 

2721) Kami tidak binasakan melainkan sesudah Kami kirim pengancam, lalu 
ditolak oleh kebanyakan mereka. 

2722) Mereka : Setan-setan. 

2723) Dengan Ayat 210, 211 dan 212 Tuhan menjawab tuduhan sebagian 
daripada kafir-kafir di zaman 'nabi Muhammad, bahwa @ur'an ini bukan bawaan 
setan kepada Muhammad, dan tidak bisa jadi mereka sampaikan kepadanya, kare- 
na isinya penuh dengan celaan atas setan-setan, dan tidak bisa mereka dapat men- 
dengarnya waktu dibaca oleh malaikat-malaikat, karena setan-setan diusir jauh 
daripada mendengarnya. 


733 


Surah ke 26 ASY-SYU-'A-RA' | Juz' ke 19 





karena dengan itu, jadilah engkau yaa, 30, 20 
daripada orang-orang yang disiksa. CA IS! ema UKT 


ELES 


R 2 7.97 
214. Dan ancamlah keluargamu AAI kucing it 
yang paling dekat. 7 ý 


p pa p. K 
215. Dan .rendahkanlah sayapmu g Ha banana 4 wo 
PAN 


bagi orang-orang yang mengikutmu : 5 l 
daripada Mu'minin. 2725) A lua Aa) 


fe’ “sfs 2 0 P 
216. Dan jika mereka durhaka #6 7“ Had t SEM 
kepadamu, maka Sang : "Sesung- TG 3, n ii 
guhnya aku berlepas diri dari apa yang 0 4 

kamu.kerjakan.” © IÀ Vua 


217. Dan berserah dirilah kepada „s Í | Sa AT ase pay 
Yang Gagah, Penyayang, aaa Ta yA SA J 
218. Yang melihatmu ketika engkau II? Ay 2 ey. F 
berdiri (sembahyang), P ha log ji YM. 
219. Dan (melihat) hal berbolak- | 


| E srg 
balik (matamu) dalam (golongan) CEREAN. HS; rą 
orang-orang. yang sujud. Sana 


Pua 1 a 
220. (Karena) sesungguhnya Ia uk Kang du Yr. 


Yang mendengar, Yang mengetahui. 


221. Maukah Aku beri tahu kepada 'j Fok 7 ogrelo e 
kamu atas siapa turun setan-setan? AN eNi jA yYi 


4 
Pala GA 
Gem, ae ZRI 


222. Mereka turun atas tiap-tiap Bi DG “rr 
pendusta yang berdosa. ?7?7jy a 


2724 Ayat ini pa bp pun dihadapkan kepada nabi Muhammad, tetapi di- 
maksudkan lainnya, seolah-olah Tuhan berkata: "Walaupun engkau, ya Muham- 


mad, yang Aku kasihi jika menyembah tuhan yang lain, akan kena siksa, istime- 
wa orang lain.’ 

2725) Berlakulah lemah-lembut, dan merendah dirilah kepada pengikut- pe- 
ngikutmu supaya mereka lebih jinak. 

2726) Berserah dirilah kepada Tahan Yang gagah, Penyayang, Yang melihat- 
mu waktu engkau berdiri sembahyang sendiri berdo'a supaya Allah beri hidayat 
kaummu, dan Yang melihat berbolak-baliknya matamu ke langit dalam sujud ber- 
sama pengikut-pengikutmu memintakan hidayat dan pimpinan dari Allah bagi 
hamba-hambaNya. 


2727) Setan-setan tak bisa bawa turun kalam Allah, dan mereka tidak turun 
atas utusan-utusan Allah, tetapi mereka dapat kutip sebahagian dari apa-apa yang 
diomongkan oleh malaikat-malaikat, lalu mereka sampaikan kepada tukang-tu- 
kang dusta yang beriumur dosa, yaitu tukang- ki. tenung, ahli-ahli nujum, ahli- 
ahli sihir dan sebagainya. 


734 


Juz' ke 19 | (AHLI-AHLI SYI'-R) Surah ke 26 


223. Mereka sampaikan pendengar- “BT KAN rr 


an itu, padahal kebanyakan dari 
2728 , 
mereka berdusta. ) 3 23 3 1 


224. Dan ahli-ahli sya'ir itu di- ,es /*)p)p < 4 
ikuti oleh orang-orang yang sesat. W 2 Neta KE 14 rri 





. AN Sai 


225. Tidakkah engkau lihat, bahwa- y| 
sanya mereka mengembara di tiap- # VK Ai Pe rro 
tiap lembah ? 2729) OE 


rd 


226. Dan bahwasanya ` mereka IERI EEE | 
berkata apa yang mereka tidak ber- SES KAK a rra 
buat. 21201 


| MENU, 
221. Kecuali orang-orang yang pe SASARAN vrV 
beriman, dan beramal shalih, dan ,, 
i $ 
banyak menyebut Aliah, dan mem- wisi Th AN 33 2 GAN 


balas sesudah dianiaya: ''?') dan .. J AN 
orang-orang yang menzhalim itu Ly PPT 
akan dapat tahu ke tempat kembali oI 4r Fa m 2 
mana mereka akan kembali. CTAN O, abi 


Laga Pay 


2728) Setan-setan sampaikan apa yang mereka dapat dengar itu tidak pula 
bersih, bahkan dengan tambahan dusta, karena memang kebanyakan mereka pen- 
dusta. 

2129) Maksudnya, bahwa ahli-ahli sya'ir itu membikin sya'irnya dalam segala, 
fasal. Inilah arti mereka mengembara di tiap-tiap lembah: mereka puji orang yang 
tidak patut dipuji, mereka puji lantaran mengharap hadiah: mereka cela seseorang 
lantaran benci atau supaya mulut mereka ditutup dengan uang: mereka bersya'ir 
seolah-olah mereka asyik, padahal tidak, mereka berpantun menerangkan perem- 
puan anu cinta kepada mereka, padahal perempuan itu tak tahu apa-apa. Pendek- 
nya, pantun dan syair, mereka sebahagian besarnya dusta dan fitnah. 

Maka pengikut orang-orang yang begini, tentulah orang-orang yang sesat. 

2130) Artinya mereka berdusta. 

2731) Yaitu membalas dengan sya'ir terhadap ahli-ahli sya'ir Jahiliah yang 
mencela nabi Muhammad dan kaum Muslimin, dan membalas segala macam peng- 
aniayaan yang perlu dibalas, dengan cara yang tidak melewati batas. 


Surah ke 27 AN-NAML Juz’ ke 19 


AN — NAML 
(SEMUT) 


Surah ke 27 :93 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, SAN ea gi 


Penyayang. 


- 23 f i} 
1. Tha Sin. Yang demikian itu 2! AN SL a ua | 
Ayat-ayat dari Qur'an dan Kitab ” 


yang nyata, ?7??) 2 C KF 
2. Sebagai pimpinan dan penggemar , 7 ZA , Ká 
bagi Mu'minin, COANN Si r 


Pa 


3. Yang mendirikan sembahyang Te La a ALAN Ni 
dan mengeluarkan zakat, sedang me- Ka Dal A 


reka kepada Akhirat, mereka wal a fs CARARE 

| | | GA aa au 
4, Sesun ya orang-orang yang | NN sA 4 a 4, 
tidak (mau beriman kepada Akhirat, ISA II, g 


Kami SpE pair Dap mena 
amal-amal mereka; ma engan se “eka 
itu, mereka mengembara dalam ke- pn tu 

Oo 


sesatan. IAI JII Lane UNI 
54 k ILA 
5. Mereka itu ialah orang-orang ~ , BEN y 2 Pn 
yang akan dapat adzab yang jelek, £ Asy ayi SAYA 
sedang di Akhirat, merekalah orang- 7 3 7 

orang yang sangat rugi. UI! 


. 2732) Tha Sin, yang suci, yang sejahtera. Maksudnya, hai Muhammad! yang 
suci dan bersih dari dosa dan yang berhati sejahtera! bahwa yang diturunkan ke- 
padamu ialah ayat-ayat Qur'an yang jadi Kitab agamamu; dan (juga) yang demiki- 
an, adalah ayat-ayat dari Kitab yang nyata di-Al-Lauhil 'Mahfuzh yang jadi asal 
bagi Qur'an itu. 


736 


Juz' ke 19 | (SEMUT) | Jurah ke 27... — 





7.11 


6. Dan sesungguhnya diwahyukan A ang 3 
kepadamu Qur'an (ini) dari sisi So He 3 | 


(Tuhan) Yang bijaksana, Yang menge- Tn 
tahui. ?73?) T ertt RAA 
£! 2 


7. (Ingatlah) tatkala Musa berkata L3! n i AN Ls) V 
kepada ahli rumahnya : "Sesungguh- 

nya aku telah lihat api. Aku akan P 2 Ka Si Keran 

bawa kepada kamu khabar daripada- a 2, r zg 

nya, atau aku akan bawa ' kepada PN PA Aa pa 3 


kamu sedikit api, supaya kamu bisa 2°? iz 


berganggang. 9 PEET | OX F 
8. Maka tatkala ia sampai ke situ, ria SN A 
diseru : "Bahwa diberkati apa-apa 


yang di api itu dan apa-apa yang di 7 aa | 2 "tegar dg 


kelilingnya; dan maha suci Allah, T I 
Tuhan bagi sekalian makhluk. ) / JI a 
AN 
"Ei 
9, ”'Hai Musa ! sesungguhnya Akulah PAP A kae 4 
Allah, Yang gagah, Yang bijaksana.” ` et 
2736) ! AT) 


10. ”Dan campakkanlah tongkatmu,” Aw tu KE Iz a. 
2737) Maka ketika ia lihat dia ber- La, 2 35 





2733) Bukan dari setan sebagaimana tuduhan kafir-kafir itu. 

2734) Oleh sebab dalam ceritera nabi Musa ada banyak pelajaran dan ibarat 
yang bisa diambil, maka Tuhan perintah.supaya nabi Muhammad atau tiap-tiap 
pembaca Qur'an ingat dan perhatikan sungguh-sungguh. 

Berganggang : Hangatkan badan atau lainnya. 

2736) Ketika nabi Musa sampai ke tempat yang kelihatan api tadi yang se- 
benarnya nur, ia dengar suara menyeru yang maksudnya bahwa Tuhan beri berkat 
kepada apa-apa dan siapa-siapa yang disinari nur, demikian juga apa-apa dan siapa- 
siapa yang di keliling tempat itu. Tetapi ingat ! bahwa nur itu cahaya yang dikirim 
oleh Allah, bukan cahaya Allah, karena mahasuci Allah daripada menyerupai 
makhluk. 

2736) Di Ayat ke 8, Tuhan ada sebut Subhanallah”, maka kalimah tersebut 
selain daripada memberi arti kesucian Tuhan pada kekurangan dan kemakhlukan, 
menunjukkan juga bahwa dalam susunan kalam itu ada perkara yang luar biasa 

Ayat ke 9 ini menerangkan, bahwa nabi Musa mendengar kalimahr: "Akulah 
Allah, Yang gagah, Yan ng bijaksana, i 

Kita mesti Ingat bahwa mahasuci Tuhan daripada bersuara yang menyerupai 
Mau Suara itu bisa jadi, dengan perintah Tuhan, diucapkan oleh salah seorang 
malai 

Kalimah "Akulah Allah, Yang gagah, yang bijaksana” itu p:ntas jadi pendahu- 
luan atau isyarat bagi mu 'jizat di A a. ke 1 
— 2737) Lalu Musa-pun campak 


137 


Surah ke 27 AN-NAML Juz ke 19 





Pad 
gerak seolah-olah dia ular, ia berpaling 1: A Sa £ 
lari dan tidak kembali. 2738) "Hai 3 Asi 330 GS 


Musa ! jangan engkau takut, karena T rof aY, 
sesungguhnya orang-orang yang di- Y CPE f TAE 4 
| ð PD 


jadikan rasul tidak (seyogianya) takut 3 

di sisi-Ku.” Pn ta YG SW E 
11. ”Kecuali orang yang telah berbu- sgel elt or Sy 

at kezhaliman, 2729, kemudian ia ARR re a MEI 1) 


anti kebaikan sesuđah kejelekan; P 
P730) tetapi sesungguhnya Aku a KA et nat 


: ref 
ba aan Penyayang.” ERIA Siaga SPE ai D 3 aa 


èr , Tadi 
12. Dan masukkanlah tanganmu di P Gi Ae 13 w 
saku (baju)mu, niscaya ia akan , eZ a hop 028A 
keluar (bersifat) putih yang tidak 33 45 T Ar 
jelek, (termasuk) dalam sembilan 


742) mu'jizat (yang diunjukkan) LSI 


kepada Fir'aun dan kaumnya, se- o 2 404, 0f 2 Ik 
sungguhnya mereka adalah kaum yang ` anta Da aA s} 
durhaka.” Ha 33 P oe: 


P3 a GT 
13. Maka tatkala datang kepada 8 pama Sa w 
mereka ayat-ayat Kami yang nyata, Sisa A) 
mereka berkata : ”Ini satu sihir CA wA JA Wu 
yang terang.” “r 


afa i 7 ofr! 
14. Dan mereka ingkarinya dengan NAN Ai A 4 i£ 
aniaya dan sombong, padahal hati , III 
mereka mempercayainya. 2743) ME Aa WA 
Lantaran itu, lihatlah bagaimana ke- š A 
sudahan orang-orang yang merusak. Ka A Da 


2738) Tongkat berubah jadi ular itu satu daripada mu zat yang Allah beri 
kepada nabi Musa. 

2739) Arti kezhaliman ialah meletakkan sesuatu bukan jada tempatnya, 
maupun dalam urusan biasa, maupun dengan sengaja ataupun tidak, 

2740) Orang yang telah berbuat begitu, patut dan boleh takut, karena bisa 
jadi Allah terima taubatnya dan bisa jadi tidak. 

2741) Oleh itu orang yang telah melakukan kesalahan, lalu bertaubat, boleh 
menaruh harapan kepada keampunan dan rahmat Tuhan. l | 

2742) ` Sembilan mu'jizat yang diberikan kepada -nabi Musa, berselisihan 
ulama pada menentukannya. Sebahagian dari padanya ialah: i) tangan yang putih, 
ii) tongkat, iii) pembelahan laut, iv) topan ...:. : 

2743) Mereka tolak dan ingkari ayat-ayat Allah ia jizat) yang dibawa oleh 
nabi-nabiNya itu dengan cara aniaya dan sombong: sedang hati mereka mem- 
benarkannya. 


738 


Juz' ke 19 (SEMUT) Surah ke 27 





ô x , 

15. Dan sesungguhnya Kami telah SK 929 BOARA 10 
beri pengetahuan kepada Daud dan O Aparts zai 
Sulaiman, dan mereka berkata : SaD uad Y ae 


“ # # 
“Sekalian pujian kepunyaan Allah Ie be Ma 
Yang telah muliakan kami atas keba- De SES AENA 
nyakan dari hamba-hambaNya yang 7°. J 1 
Mu'minin,” Sera aa 


9 AJ 2 p 
16. Dan Sulaiman mewarisi Daud; 39 5 DG SL pá “n 
2744) dan ia berkata : Hai manusia! FA 


122 
kami telah diajar omongan unggas, AG AJE, r 


2745) dan telah diberikan kepada f| “3 "4 Bh 
kami tiap-tiap suatu (yang perlu). DL P ng II 
Sesungguhnya ini ialah satu kurnia SEA e7 T 
yang terang,” REA ie 


| PES an atida 
17. Dan dikumpulkan bagi Sulaiman P Ol SAY W 
tentaranya dari jin dan manusia dan 


| 
unggas, tetapi mereka dibagi-bagi. Pan AN I PEN wA 


2746 ) UE, J 
SAH 
18. Hingga apabila mereka sampai JAN GA ia ke WN KL IA 


di Wadin Namli, *''*”) berkata 
233. Bah Gene 


seekor semut : "Hai semut-semut Ya Senu ak “NG 


masuklah ke tempat-tempat kediaman 


kamu, supaya tidak diinjak-injak ka- £ HAMA KC 


mu oleh : Sulaiman dan D 
dalam keadaan mereka tidak sadar.” eII Ky 23 482 oF r 


AEA i 
19. Maka ia tertawa dengan ter- AWS 


senyum dari (mendengar) perkataan 
(semut) itu, dan ia berkata : ”Hai ra . pi or JG; 
| Sg SV 


2744) Yaitu mewarisi kenabian dan kerajaan. 

2745) Sebagai mu'jizat, Unggas: Burung, binatang terbang. 

2746) Sebagai mu'jizat, diberi kepada nabi Sulaiman tentara dari jin, manu- 
sia dan unggas, tetapi tidak terbatas bilangan masing-masing. 

Lantaran hendak berangkat ke satu tempat, maka dikumpul tentaranya yang 
tiga macam. Ma'na gikumpul ialah disiapkan, tidak bercampur gaul, tetapi dibagi- 
bagi: manusia sendiri, jin sendiri, unggas sendiri. 

2747) Ketika nabi Sulaiman dan tentaranya hampir sampai di tempat terse- 
but yang artinya: Lembah semut. 


Yao 


Surah ke 27 AN-.NAML Juz’ ke 19 





Tuhan-ku ! berilah kepadaku hidayat “4x ee pa SAN A55 

supaya aku bersyukur atas ni'mat- KG p 
Mu yang Engkau berikan kepadaku 7 Ti 

dan ibu bapaku, dan supaya aku AA Ukays ol, Gay 
beramal shalih yang Engkau ridhai Na, Sa 
dan masukkanlah akan daku, dengan DA AA ES y 
rahmat-Mu, di dalam golongan hamba- PEP 
hambaMu yang baik-baik.” | CIA ANN 
20. Dan ia periksa unggas, lalu ia Do ESA ye 
berkata : ''Mengapa aku tidak lihat 


hud-hud ? ?748) Apakah ia dari Ga DRAT GAN 


mereka yang tidak hadir ?” P 
#0 gs 
j di 
s Ia pa 1 
21. "Sesungguhnya aku akan siksa HE AKU? A Yi 
dia siksa yang sangat atau aku akan Ba HA, l oy 


sembelih dia, kecuali ia datang kepada JUC “3 laa 3Y 9 
ku dengan alasan yang nyata.” 


o 2 
KAA 
: DAN ./ 
! L Zr Pp PAN 
22. Maka ia berhenti tidak jauh, J Uid a o pe ELA wr 


2749) lalu ia berkata : "Aku dapat : A Ba 

tahu apa yang engkau tidak tahu, Bata Saka dia 
dan aku bawa kepadamu dari (negeri) | P , 
Saba' khabar yang yakin?” AB Mn SULS ya 
23. "Sesungguhnya aku dapati se- 2 z Haii hey Yr 
orang perempuan ?75°) memerintah '' ah au uh, 
mereka, dan dia diberi tiap-tiap “ay gi Fo A 
suatu, ?751) dan adalah baginya r 


š Pd 
singgasana yang besar.” T a Epor 


24. Dan aku dapati dia dan kaumnya & Nak TAN 2 
menyembah matahari, tidak Allah, BAGAN GS 
karena setan hiaskan bagi mereka “4”, M. e Ara 
2748 Nama sebangsa burung yang berjambal nn kipas 
2749 Artinya : Hud-hud itu ghaib tidak berapa lama, alu ia datang dan ber- 


2750)” Kata ahli tarikh, bahwa perempuan itu bernama Balais binti Syarahil. 
2751) Ia ada mempunyai Peka sesuatu yang perlu bagi seorang rani, yaitu 
tentara, harta-benda, benteng dan lain-lainnya. 


740 


Juz ke19 . (SEMUT) Surah ke 27 


e? JJ” ag # Lp 4327 
amal-amal mereka, *'**) lalu ia ART: me 
halangi mereka dari jalan ERS PEE PETEARS T 


lantaran itu, mereka tidak terpimpin.” J9 A54 Hi Je oya 


Igar 
25. "Supaya tidak mereka sujud x$ SUN AL 8 Ai, yo 
kepada Allah *'**) yang keluarkan P 
sesuatu yang tersembunyi di langit Ba Say, Naya C FA 


dan bumi, dan tahu apa yang kamu 
| e z la 
sembunyikan dan apa yang kamu SD 35 AET 2, A sr, 


lahirkan.” 2 0) 
Si Kan 


26. "Allah itu, tidak ada sebarang La BN 
tuhan melainkan-Dia, Yang mempu- PT 


nyai Arsy yang besar.” edasi yan 


Baa #3” Ju, 


27. Ia ?784) berkata : "Nanti kami Ko PL IG YV 
lihat, apakah engkau benar ataukah PETITI 
engkau dari orang-orang yang ber- Ke sÉ Ea RELA 
dusta.” K 

28. ”Pergilah dengan suratku ini, lalu iG HA CS: Lah 3 YA 
campakkan kepada mereka, kemudian pa us 5 Led MP ?, "An 
engkau berpaling dari mereka, tetapi 

lihat ka jawab.” 

ihat apa yang mereka jaw atr pai G 


29. Ia?755) berkata : Hai manusia! Li AN RAG 4 


2756 a 2 
) sesungguhnya telah dicampak- 
kan kepadaku satu surat yang mulia.” Sia S 2g à f 
# ° 
30. "Sesungguhnya ia itu dari Su- aa NI ASAP! ye 


laiman, dan sesungguhnya ia itu 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- IN ng bi d 
ma pe Ra yaa e ) 


A Setan nampakkan amal-amal mereka kepada mereka sebagai amal-amal 
yang bai 

2753) Setan nampakkan kepada mereka persembahan matahari itu sebagai 
amal yang baik, supaya mereka tidak menyembah Allah Yang . 

2754) Nabi Sulaiman berkata kepada hud-hud itu. 

2755) Ia : Balqis. 

2756) Boleh juga diartikan ”Hai pembesar-pembesarku, "Hai pegawai-pe- 
gawaiku” 


741 


Surah ke 27 AN-NAML Juz’ ke 19 


31. "Bahwa janganlah kamu berlaku wr | g la el ASÍ i 
sombong kepadaku, dan datanglah o E 
kepadaku dengan menyerah diri.” CA aa 


eh atu 
32. "Ia ?757) berkata : ”Hai ma- J UETAN pr 
nusia!? 758) berilah pikiran kepadaku ~“ 2 

dalam urusanku, (karena) aku tidak ke NAY C X Ú Da x 3 
memutuskan satu urusan hingga kamu 


saksikan daku.” 275?) oI y PA kiy 
38. Mereka jawab : “Kita mempu- S, 2018 25 ie ad A 

nyai kekuatan dan mempunyai ke- Dia 253 AA an Jad 
beranian yang sangat : *'**) tetapi Tenar 

urusan itu (terserah) kepadamu, maka s Ss LI Ii, dab 
fikirkanlah apa yang engkau hendak w Na 
perintahkan.” aya Bata 


| 
34. Ia berkata : ”Bahwa sesungguh- j |: | 2 | 
nya raja-raja apabila masuk di satu her aoa EKA CO Lu ri 


negeri, mereka rusakkan dia: dan #44 #4 .,, 20934 21 2 


orang-orihgnya yang mulia, mereka da Laa ek 


rir, 


jadikan “hina; ?76!) dan begitulah ZWEI Tag p 27 
mereka akan berbuat.” 2762) | Dekati WS ASIA 
35. "”Dan aku akan kirim kepada o2 Íl yg. 

mereka satu hadiah, maka aku akan A59 2 Me) 9 ro 
tunggu, dengan (balasan) apakah akan o 5, 


3. : rs o “4, aA 
kembali utusan-utusan (kita) ?” ) | ITE 6 a 
36. Maka tatkala datang (ketua utus- 4,4 s 10112 

an) kepada Sulaiman, ia berkata : JG Lok sa Lada 
” Apak kamu hendak sokongku , , 


t 
dengan harta ? Karena apa yang AM GE JU gaan 
: 2" 


ai 


Allah beri kepadaku lebih baik dari- P a AE Ir 
pada apa yang Ia beri kepada kamu: "4 22 7 1, 3 
tetapi kamu bergirang dengan hadiah Tapa Ma au GAN 
kamu.” 2763 ) > JI 22 
f # yt 
2757) Ia: Bal is. C) g pha 
27 2 Atau "Hai pegawai-pegawaiku.” 
2759 Ya'ni, aku tidak berbuat sesuatu perkara sebelum kamu saksikan dan 
setujui. 
2 Dengan ini, menteri-menteri yang diajak rembuk oleh Balgis, hendak 


ja 27 1) Denga an perkataan tersebut, Balgis nampakkan bahwa ia tidak suka 
berperang, ya'ni lebih baik menyerah, karena febih selamat. 
Maia ) Nabi Sulaiman dan tentaranya akan berbuat kerusakan dan penghina: 


an- 2763) Maksudnya, bahwa nabi Sulaiman ajak mereka (Balqis dan rakyatnya) 
beragama dengan agama Allah, tetapi mereka tidak hiraukan, malah mereka kirim 
dan mereka bergirang dengan hadiah yang mereka kirim. Oleh yang demiki- 

Ea PA Sulaiman beri omongan yang keras kepada ketua utusan mereka. 


742 


Surah ke 27 


Juz' ke 19 (SEMUT) 


37. "Kembalilah kepada mereka, 
“karena sesungguhnya kami akan da- 
tangi mereka dengan tentara-tentara 
yang mereka tidak akan berdaya 
menghadapinya, dan kami akan keluar 
kan mereka dari padanya 776%) 
dalam keadaan terhina, sedang mereka 
merendah diri. 

38. Ia berkata : “Hai pegawai- 
pegawai ! siapakah dari kamu bisa 
membawa singgasananya *'**) sebe- 
lum mereka datang kepadaku dalam 
keadaan menyerah diri ?” 


39. Berkata seorang ?'88) yang 
sangat gagah dari jin : Aku akan 
bawa dia kepadamu sebelum engkau 
berpisah dari tempatmu, karena se- 
sungguhnya aku atas (mengerjakan) 
itu kuat, bisa dipercaya.” 


40. Berkata seerang (jin) yang di- 
sisinya ada pengetahuan dari kitab 
(Allah) : "Aku bisa bawa dia kepada- 
mu sebelum pandanganmu kembali 
kepadanya.” ?'87) Tatkala ia *'**) 7 
melihat dia ada di sisinya, ia berkata : 
"Ini dari kurnia Tuhanku, buat 
memberi percobaan kepadaku : ada- 
kah aku menerima kasih atau aku 
melupakan budi: sedang barangsiapa 
menerima kasih, maka tidak lain 
melainkan ia terima kasih buat diri- 
nya : dan barangsiapa melupakan 
budi, maka sesungguhnya Tuhanku itu 
Kaya, Pemurah.” 


41. Ia ?768) berkata : ”Ubahlah 


2764) Daripadanya : Dari negeri Saba. 
2765) Singgasana Balqis. 


b s a TV 


Jet ej) 


pa 39$, 
HARREI sha 


Jr 
KER SIG M 
i 233 PARE Ge 


TA aa yg se 
ali rs 
Sa 

TAG KET AU 
Se to 


gí K5 as BAGAN (LEŞ 


SERA 504 
ng 0 AN y 


Eie Far Ar 

PLAN, pn eat 
Pp T 
pe 
"ia AA HAAAT Ss u 


2166) Jin, maaikat dan yang sebangsanya disebut juga orang, seperti orang 


malak, seorang jin dan sebagainya. 


2767) Aku bisa bawa singgasana Balqis dalam sekelip mata. 


2768) Ia : Sulaiman. 


Tad 


Surah ke 27 AN-NAML Juz’ ke 19 


21. 


buat dia singgasananya (supaya) kita | ro | 
lihat adakah ia *'**) kenal atau pi AKÁ E 


adakah ia dari mereka yang tidak dat 
kenal.” 99 43 
42. Maka tatkala ia datang, ditanya: Ni ea par Ad PIA Y 
“Apakah begini singgasana an Sal Ja e lada te 
Ia jawab : "Seolah-olahnya dia”, dan „a 02, 4714 

"kami telah diberi ilmu sebelum ti sh sa AG Ber 
(datang)- nya dan adalah kami orang- 


orang yang menyerah diri.” 2770) Fat 2 ÉG ih “aji 
ð 2 
43. Dan ia ??7!) halangi dia dari- oa 
pada apa yang ia pemah menyembah , Se ae E sa 
selain dari Allah: karena sesungguhnya spe ss) K ana 3 Mena 
adalah ?77?) ia dari kaum yang kafir. : 
dn) 4 633 
#07, 


44. Dikata kepadanya : “Masuklah GUZ J$ ISa tt 


kemahligai itu”. Maka tatkala ia??7?) , 51 : 
lihat dia, ia sangka kolam, dan ia sing- * 7 4 1, 23 AY 
EEIT (pakaian) dari dua kakinya. SG Rek sana 

“) berkata : "Sesungguhnya ia TA Jer 24, 
m mahligai yang dikilatkan dengan 2,2 AA Hi SG Ht 


SE UML, LY 


kaca.” Ia berkata : ”Hai Tuhanku! ,w 7, 
sesungguhnya aku telah menganiaya 2o RTA As, AIR Bo 
diriku, tetapi aku (sekarang) menye- r Ta Jets 
rah bersama Sulaiman, kepada Allah, HY : Semi Sa 
Pengurus bagi sekalian alam, 2775) tc 


oA y 


KA ai Arau 


2769) Ia : Balqis. ES 

2770) Yang belakangan ini perkataan nabi Sulaiman sebagai Baku kebada 
Allah yang telah memberi pengetahuan tentang apa yang akan terjadi sebelum Bal- 
gis datang kehadiratnya. 

2771) Ya'ni, Sulaiman halangi Balqis daripada menyembah berhala. 

2772) Ia : Balgis. 

2773) Ia : Balgis. 

2774) Ia : Sulaiman 

2775) Nabi Sulaiman perintah Balgis masuk mahligai yang telah disediakan- 
nya. Ketika melihat Balqis menyingsing pakaian bawahnya sampai dua betisnya, ' 
lantaran menyangka ada kolam atau air yang berombak. Nabi Sulaiman khabarkan 
kepadanya, bahwa yang demikian itu hanya mahligai yang dikilatkan dengan kaca. 

Di waktu itu Balgis percaya, bahwa kerajaan Sulaiman adalah dari Allah, lalu ia 
mengaku salah dan menyerah diri kepada Allah. 


ya 


Juz' ke 19 (SEMUT) Surah ke 27 


45. Dan sesungguhnya Kami telah 5g dan Ve Nai Lo 
utus kepada (kaum) Tsamud, saudara Dana 2 


mereka, *''*) Shalih : "Tetapi 4 41 Tg 
tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan AI A Li 9 agan 


yang bertentangan. e 2 n ul C3. BN AK 


46. Ia berkata : “Hai kaumku ! - 
mengapa kamu bersegera kepada keja- REAA pa Lu B 
hatan- sebelum (kepada) kebaikan ? EA 


f g A le 
Alangkah baiknya kalau kamu memin- ; pa Adl 3 AGAN 


ta ampun kepada Allah supaya kamu s39 Yee), NG LO 
diberi rahmat ?” 9 > SJ 3 TED 


/ y “ Pg £ Pd 7 
47. Mereka berkata : "Kami merasa mn, Sea U LV 


kesialan denganmu dan dengan orang- , 


E 


2 Ae 
orang yang besertamu.” Ia berkata : s Iiae S AE 
”Nasib kamu itu (tertulis) di sisi P7 SIS sig ea 
Allah, tetapi kamu kaum yang dike- A o3 AI 


nakan fitnah.” | Oya Ag 


) 

a A banD F 
48. Dan adalah di kota itu sembilan NG JB LA 
orang yang membikin rusuh di bumi Pa 


r o 1 
dan tidak membikin kebaikan. Yi y 3 z Aai lea 5 


yan 
4 sA R A 
anu empat dengan (aama) Aan HOUK Ó as 
dia an peng kutnga, Kemudian sang A PE SEA ES 
Pahwa kita tidak menyaksikan kema aL "gi SUA KAI 
Ta Pe sn AO 
benar.” 2777) Os ad 


50. Dan mereka betul-betul menga- 4 2 

tur tipu daya, dan Kami (pun) menga- CI Ka 553 Oo 
tur betul-betul (balasan) tipu-daya, 

padahal mereka tidak sadar. II RA o JI Ío NA KES 


2776) Saudara mereka itu maksudnya, seorang dari bangsa dan pa me 
reka sendiri. | 

2777) Pimpinan-pimpinan kaum kafir itu berkata kepada rakyatnya: ”Mari- 
lah kita bersumpah buat membunuh Shalih dan pengikut-pengikutnya ini malam 
kemudian kalau keluarganya bertanya, kita jawab, bahwa kita tidak tahu dari "hal 
kematian itu, dan sesungguhnya kita berkata benar.” 


745 


Surah ke 27 


AN-NAML 


Juz’ ke 19 





51. Maka lihatlah bagaimana akibat 
tipu daya mereka ! (yaitu) bahwa- 
sanya Kami binasakan mereka dan 
| kaum mereka sekaliannya. 


52. Maka itulah dia rumah-rumah 
mereka dalam keadaan kosong dengan 
sebab mereka berlaku zhalim. Se- 
sungguhnya di tentang itu (adalah) 
satu pelajaran bagi kaum yang (mau) 
mengetahui. 

53. Dan Kami telah selamatkan 
mereka yang beriman, karena adalah 
mereka orang-orang yang berbakti. 


54, Dan (ingatlah) Luth, tatkala ia 
berkata kepada kaumnya : ”Adakah 
(patut) kamu kerjakan kemesuman 


2778) padahal kamu mempunyai pe- 


mandangan ?” ?77?) 


55. ”Sesungguhnya (patutkah) kamu 
mendatangi laki-laki dengan birahi, 
tidak perempuan ? bahkan kamu 
” 2 1205 


satu kaum yang jahil.” 


56. Maka tidak ada jawab kaumnya 
melainkan mereka berkata : "Keluar- 
kanlah golongan Luth dari desa 
kamu, karena sesungguhnya mereka 
itu manusia yang berlaku suci.” ?7'1) 


57, Maka Kami selamatkan dia dan !/ 
pengikut-pengikutnya, kecuali isteri- 





3 Panl 2 lg pA P o 
LSC S Oo! 


o ptl e 72 


MB en 


PESES 


# 


o II 207 


Apa A or 


aY BEN 
“aa, or 
Sya Ph 
Ya E; Or 
pd 


Goa 253 
arpi) JG 3 B4 ot 


8 J ta P Pa PEZA 
1g Aa Gp Bi 
po) 0d 
| Dara 

P po PESERTA A 
SEN US ti 00 


(1 ALAN 9335! BA 
Ka PTI . Yo. raa 


: f e p 

aas po sés 01 
Se GN 
Bea 
AT AEF pp ov 


Maksudnya kaum jahil di sini, ialah kaum yang berbuat kejahatan se- : 


2778) Bersetubuh laki-laki dengan laki-laki. 
2779) Kamu tahu bahwa perbuatan itu amat jijik. 
2780) 
bagaimana orang-orang bodoh. 
2781) Kalimah "manusia yang berlaku suci” itu diucapkan sebagai ejekan. 


746 


Juz' ke 20 (SEMUT) Surah ke 27 


Oi 


nya, Kami telah takdirkan dia dari S3 PA Ga ID 
mereka yang tinggal. *'**) e 

pa ore, 
58. Dan Kami hujani atas mereka ge ra aga, OA 
hujan (adzab) : maka jeleklah hujan A WAT 
(atas) orang-orang yang diancam, Ke AS A3 


Pa se NI ee 
59. Katalah : "Sekalian puji kepu- busa dg 04 
nyaan Allah: dan (mudah-mudahan) 


sejahtera atas hamba- -hamba-Nya yang | \ TI 
Ia pilih.” Apakah Allah lebih baik 15 Lak Gi Ag: 


ataukah apa yang mereka sekutukan? pb PAGI fex 


2783) S 


Juz’ ke 20 diale Li 


I) AOA egr 
60. Atau siapakah yang telah jadi- Al S2 ah al T 
kan langit dan bumi dan telah turun- ny 
kan bagi kamu air dari langit — lalu £ la KG 
ar tumbuhkan dengannya kebon- Pn ajar 
ebon yang mempunyai pemandangan à ang H pu Len 

elok yang tidak bisa kamu tumbuh- saka Naga M 2 
kan pohon-pohonnya ? — Adakah e Ye AAA Sá 5KG 


tuhan (lain) beserta Allah ? Bahkan IA 
mereka kaum yang berpaling (dari S3 RA SA "4, i TAN, 
kebenaran). KRITE aJi gi aJi 
ri g 5 P ... - 
61. Atau siapakah yang telah jadikan pg YP SN ISS S| UN 
bumi tempat ketetapan, dan telah yu 10 dge? 
jadikan di antaranya sungai-sungai, Jaa, GSi 
dan telah jadikan baginya pancangan- PA “2 y Tag GG 
pancangan, *'**) dan telah jadikan ox Lau KAN Tar 
satu batas ?7?5) antara dua laut ? EA 
Adakah tuhan beserta Allah ? Bahkan TER han p é 
kebanyakan dari mereka tidak me- 32 Png 


ngetahui. É) ga j sÍ 


2782) Kami jadikan isteri Luth itu dari golongan orang-orang durhaka yang 
ketinggalan, ya'ni tidak diselamatkan dari 'adzab. 

2783) Janganlah difaham, bahwa apa yang disekutukan dengan Allah itu 
baik.Tidak! Faham yang begini dinamakan faham sebalik. 

Kalau kita berkata: "Allah yang maha mulia” tidak berarti ada,” Allah yang 
mulia” saja. 

2784) Pancangan-pancangan bagi bumi itu ialah gunung-gunung. 

2185) Allah telah adakan batas antara air tawar dan air asin, padahal kedua- 
duanya di satu bumi. 

Alangkah susahnya manusia kalau dua jenis air itu bercampur ! 


ZAT 


Surah ke 27 AN-NAML Juz’ ke 20 





e2 
62. Atau siapakah yang memper- KAA : dg A ‘r 
kenankan (do'a) orang yang kesu- sg, .. p) gi j 
sahan apabila menyeru-Dia, dan yang ° a EY -i AM PE A TAAA 
menghilangkan kesusahan, dan men- | I , 
jadikan kamu pengurus bumi ? Ada- RZA ANE s 
kah tuhan beserta Allah ? Sedikit A aJ! er 


sekali kamu mengambil peringatan ! 4 Yes j: 

| 2 3 ANE. ss pi NA Ud 
63. Atau siapakah yang memimpin —& AP f r 
kamu dalam kekelaman darat dan 1) TF 


laut, dan siapa yang mengirim angin- aak PU 9 a 


angin sebagai penggirang sebelum Ka 
(datang) rahmat-Nya ? 215.63 Adakah LA daa Sh RA Hg Na 
tuhan beserta Allah ? Maha tinggi , Li aml 
Allah dari apa yang mereka sekutu- OP ALA CN Pas 11 


kan ! G 


r A PIF, 


64. Atau siapakah yang mulai (pem- some G Cin i A 44 
bikinan) makhluk, kemudian kembali- ' yg, ji 


Ip ? P Pp. Dn J 
kan dia, dan siapa yang memberi Aya Sp Hen Eers 
rezeki kepada kamu dari langit dan p OTO - 
bumi ? Adakah tuhan beserta Allah ? 4 ff PE ESAI í PEA PEA 
Katakan : "Bawalah keterangan kamu 7 aa 


jika adalah kamu orang-orang yang 2 NG na RAE 


benar !” 


tn 

EA 
P3, z 

65.. Katakanlah : "Tidak ada siapa- .. AAY j 33 10 

siapa di langit dan bumi yang Alah (2, 

tahui perkara ghaib melainkan Allah”, ` Ka 7 

dan tidaklah mereka sadar banar kap 1-4 Per BAN 

akan dibangkitkan mereka. Aa 11) Z La 16 7 y Is 


66. Bahkan telah rusak ilmu mereka 

tentang Akhirat ; bahkan mereka di Hb, Sy 1A 
dalam ragu-ragu padanya; bahkan i Ae. 

mereka buta daripadanya. ?''?7) Kea BAN 


E a / e e PAN # 

SL inn rm 

2786) Allah mengirim angin-angin sebagai tanda ag datang rahmatNya, 
yaitu hujan. | | 

2787) Maksudnya, bahwa umumnya orang-orang kafir itu terbagi tiga: Se- ` 

(Bersambung di halaman 749) 


748 


Juz' ke 20 (SEMUT) Surah ke 27 


67. Dan orang-orang yang kafir ber- HOK ya KK MI 383 E 
kata : ”Apakah sesudah kita jadi KO ah 


tanah dan (juga) bapa-bapa kita, 2. 2 D 7i | 
bahwa kita akan dibangkitkan ?” A Suu 2 
68. "Sesungguhnya hal ini telah di- x LA Ciga A 
janjikan kepada kita dan bapa-bapa 4 (No Jen Pd et, 
kita lebih dahulu; ini tidak lain me- INKA Ol Sura Bol 


lainkan dongengan-dongengan orang- 


29 ÍR A’ Pa 
orang yang dahulu.” HI Ae Cu! 
69. Katakan : “Hendaklah kamu ber- 2 a 3 FENE 14 
jalan di bumi, lalu lihatlah bagai Log ag da 
ja an i bumi, lalu liha aa unana 2 SES si; PAY 


akibat orang-orang yang berdosa itu.” 


„3 e? f 
i Enega 
70. Dan janganlah engkau ?''?) 4y 23 MAN 
berduka cita atas (perbuatan) mereka; Ke 9 Hole Oa 15 w: 
dan Janean aa HE di dalam ke- s I Ipa a 
sempitan dari tipu-daya yang mereka 2. pe 
kerjakan. 22 d 
71. Dan mereka berkata : PARR T 
"Kapankah (sampainya) perjanjian 2S ANN pe 3 Bi 
('adzab) ini, jika adalah kamu orang- Tu Ae La 
orang yang benar ?” aaa pol 


72. Katalah : ”Bisa jadi telah hampir EEN 
bagi kamu sebahagian dari (adzab) (NS) s3 > Li 
yang kamu minta kedatangannya api t207, 9. % 
dengan lekas.” 2790) Oki Safi aan 


73. Dan sesungguhnya Tuhanmu itu 42497 TERZ 51, p 
mempunyai budi atas manusia, tetapi LA Jas ga) NOI vr X 


kebanyakan mereka tidak menerima , 022 t rS 
kasih. 5 KN SI KAS J ÉN 


74. Dan sesungguhnya Tuhanmu 2 1 ix T, 
mengetahui apa-apa yang disembunyi- SS U els Hy 51 v£ 
kan oleh dada-dada mereka dan iJa 3 LA Bah 
apa-apa yang mereka terangkan. CO) AKA yaa. Ag 


bahagian rusak pengetahuannya tentang Akhirat, sebahagian ragu-ragu tentang 
Akhirat, dan sebahagian lagi sama sekali buta di tentang itu. 

2788) Engkau : Muhammad. 

2789) Kafir-kafir itu bertanya kepada kaum Muslimin. 

2790) Satu daripada adzab, yang menimpa mereka ialah kekalahan di pepe- 
rangan Badr, yang jadi pendahuluan bagi kejatuhan kaum musyrikin. 


749 


Surah ke 27 AN-NAML Juz ke 20 


75. Dan tidak ada satupun perkara 1 « KAN, PEN NT, vo 
ghaib di langit dan bumi, melainkan “ a 


(tertulis) di Kitab yang nyata. *”*') i 2 ES 33 EAI 
2 7 


76. Sesungguhnya Qur'an ini men- Kii Da VI 
ceriterakan kepada Bani Israil ke- 3 an 

banyakan (urusan) yang mereka ber- DE, 5 Si J er) PPs 
selisihan padanya. Pe Rr 


77, Dan sesungguhnya (adalah) ia ,, osf o 2632 J 
2792) satu pimpinan dan rahmat PETA ior SA Ag VV 
bagi Mu'minin. 


78. Sesungguhnya Tuhan-mu akan Pn Ora Za VA 


menghukum di antara mereka dengan 
hukum-Nya: dan Ia-lah Yang gagah, PEE p 
Yang mengetahui. Sea 


Te) 


79. Oleh itu, berserahlah kepada Konga 1a va 
Allah, karena sesungguhnya (adalah) s 
engkau atas kebenaran yang nyata. LGA 


80. Sesungguhnya engkau tidak bisa Al Ar 1 As 
membikin dengar orang-orang yang ye i ka ay 


mati, ?7°?3) dan tidak bisa engkau |” aA 5 | an? 
bikin orang-orang tuli mendengar 2 Ka ( 

panggilan, apabila mereka berpaling | PAN er 
membelakang. ag F i 


81. Dan tidaklah engkau (bisa) me- 1G “Aji eog SG Mi 


malingkan orang-orang buta daripada 3 

kesesatan mereka. Tidak bisa engkau ^» Yi I Ds a Z7 7 
bikin dengar melainkan orang yang „~J Ca 
beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu si 


mereka menyerah din. ya KT GU UE Jon 


DaN I era sr 
82, Dan apabila terletak perkataan € A7 | Ag 
atas mereka, *'**) Kami keluarkan 0e — s a T) 319 AY 
untuk mereka satu binatang merayap | 034 222A 
| ro SAN A 2 ae Lail 
2791) Yaitu Al-Lauhil-Mahfuzh. 
2792) Ia: @ur'an. 
2793) Maksudnya, bahwa kafir- kafir itu tidak bisa engkau bikin mereka me- 
nerima dan menggunakan ajaranmu sebagaimana tak bisa engkau bikin bangkai- 


bangkai menerima dan menjalankan ajaranmu. 


2794) Apabila terbukti kepada orang-orang kafir kedatangan Kiamat yang 
Kami terang-terangkan, ya'ni apabila sudah ada tanda-tandanya. 


750 


Juz' ke 20 (SEMUT) 
dari bumi yang hadapkan perkataan 
kepada mereka, bahwa manusia dahu- 
lunya tidak percaya kepada ayat-ayat 
Kami, 2795) 


83. Dan (ingatlah) hari yang Kami 
akan kumpulkan, dari tiap-tiap ummat 
segolongan dari mereka yang men- 
dustakan ayat-ayat Kami, lalu mereka 
dilindungi. 


84. Hingga a; bila mereka diana 
2796) Ja berfirman : "Apakah arak 3 ea 
kamu dustakan ayat-ayatKu, padahal 
kamu tidak meliputinya dengan pe- 
ngetahuan, ???7) atau apakah yang 
kamu telah kerjakan ?” 2798) 


85. Dan telah terletak perkataan atas 
mereka ? 7’? ) dengan sebab kezhalim- 
an mereka, maka mereka tidak bisa 
omong. 

86. Tidakkah mereka lihat, bahwa 
Kami telah jadikan malam itu untuk 
mereka beristirahat padanya, dan 
siang itu menerangkan? ****) Sesung- 
guhnya dalam yang demikian itu ada 
tanda-tanda bagi ***') kaum yang 
beriman. 

87. Dan (ingatlah) hari yang akan 
ditiup sangkakala, lalu terkejut mere- 


2795) 


Surah ke 27 


1 + IP PEE A 2.3 AA 
LL SIM a 
á PEP TE £ 
O) g HY 
j 2? e IS 42823 
dA | , A va Bd, AY 
AN EL SISA 
” 20 107 
Op 
oJ ih 
2. PAN GIE At 
ESAP 
CANE MTE 3 Ae L 
Da KP 
dan 
KAT, r Op, 
Bea 39 AO 


Fla PAN PA wW 
aanika A7 
Zi 091,14 32 2“ 
SAY PELAN 


Ora YO YA: ġ 


IAI ey 


ep ARI ON 


Binatang yang Allah akan keluarkan ketika hampir Kiamat sebagai sa- 


lah satu tanda Kiamat itu, kita tidak tahu sifatnya dengan pasti, tetapi tentulah 


satu binatang yang luar biasa. 
2796) 
2797) 
2798) 


Tidak mengetahui dengan betul. 


Dibawa mereka ke hadapan mahkamah Tuhan. 


Ya'ni, kalau kamu ingkari pendustaan kamu terhadap agamaKu, coba- 


lah kamu terangkan apakah yang kamu telah kerjakan terhadap ayat-ayatKu! 


2799) 
2800) 


Maksudnya di sini ialah, telah terbukti kesalahan mereka, 
Kalau manusia suka fikirkan, niscaya ia dapat tahu, bahwa siang dan 


malam itu terjadi lantaran peredaran bumi di keliling matahari. 
Tuhan yang berkuasa membuat demikian, amat mudah bagiNya, membikin 


Kiamat. 
2801) Tanda-tanda: 
an agama-Nya. 


Tanda-tanda kekuasaan Allah dan tanda-tanda kebenar- 


751 


Surah ke 27 AN-NAML Juz' ke 20 





ka yang dilangit dan di bumi, kecuali oi a T 
siapa yang dikehendaki oleh Allah; 2 Joga aa Ie 
dan tiap-tiap (sesuatu) datang kepada- KAN | 
Nya dengan merendah diri. un 309 (ge 45 Lag $] 


+ 2 

88. Dan engkau lihat gunung-gunung CERSA HS Tya r AA 
itu, engkau sangka dia beku, padahal Phoebe, et, 

ia berjalan sebagai jalannya mega, =! A YT a 
perbuatan Allah Yang membereskan a ag 

) tiap-tiap suatu: sesungguhnya Ia TA 2 

amat Mengetahui apa yang kamu ker- Laga: Dan KAI SI 
jakan ?803) Cup RA! 


89, Barangsiapa berbuat kebaikan, "JI AH ? ye 
maka ada baginya (balasan) yang A3 KEL A ya Aq 
lebih baik daripada (mesti)-nya, dan 


mereka akan aman daripada keka- Ñ pali | 
getan hari (yang dahsyat) itu. ias E eT 9 laa 


90. Dan barang siapa kerjakan keja- LG ai Aa a 
hatan, maka akan dijerumuskan muka 


mereka di neraka. "Bukankah tidak Lin a 0223 
dibalas kamu melainkan apa yang D iih, LAI I 
kamu telah kerjakan ?” 2804) ESAK 


91. ”Hanya aku ****) diperintah , RAEE BA e 4 

supaya aku menyembah Tuhan bagi Da et I'A ver 41 
negeri ini yang Ia jadikan tempat peran ILLA 

lindungan : dan kepunyaan-Nya-lah OI Rf SIA oi 


tiap-tiap suatu: dan aku diperintah K 32 07 ZI 
supaya adalah aku dan orang-orang OAO TER 1 "SS 
yang menyerah diri.” 2. 3 


. ?» 


2802) “Membereskan” itu salinan dari kalimah "atgana” yang berarti mem- 
bikin dengan sebaik-baiknya, mengadakan dengan lengkap. 

2803) Ayat ini menegaskan, bahwa bumi ini berjalan, karena gunung-gunun 
itu apabila dikatakan berjalan, padahal tidak terpisah dari bumi, berarti bumi ber- 
jalan. 

. Tentang bumi beredar dan berputar, periksalah Al-Anbiya 33 Yasin 40 dan Az- 
Zumar 6. 

2804) Ya'ni, di Akhirat, akan dikatakan kepada mereka: "Bukankah tidak 

dibalas kamu melainkan dengan balasan yang sepadan dengan apa yang kamu telah 
9 

2805) ”Aku” di sini, ialah nabi Muhammad. Tuhan perintah supaya ia berka- 

ta seperti yang tersebut di Ayat ini dan dua Ayat yang berikut. 


752 


Juz’ ke 20 (SEMUT) 


92. "Dan supaya aku membaca 
Qur'an”, Maka barangsiapa dapat 
petunjuk, tidak lain melainkan ia 
dapat petunjuk untuk dirinya; dan 
barang-siapa sesat, maka katalah 
”Aku (ini) tidak lain melainkan 
(seorang) dari pengancam-pengancam” 


93. Dan katalah : Sekalian puji 
kepunyaan Allah. Ia akan tunjukkan 
kepada kamu kekuasaan-kekuasaan- 
Nya: maka kamu akan mengetahui 
dia: dan Tuhanmu tidak lalai dari apa 
yang kamu kerjakan. 


Surah ke 27 
gl pS sJ? 


iiSi ar 
Sa GIA 5 SU Sa 


Je, 


| CAH SL AN 


Se sa “a DUN, ar 


1r 113 


PA Wa an TEE 
PAP APU T 


Doli LE ay 


753 


Surah ke 28 AL-GA-SHASH Juz’ ke 20 


sai! 

€ PI 4 a 

AL-QA-SHASH : 
(CERITERA) 


Surah ke 28 :88 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, o 2 1 ae a “1 , 
Penyayang. oi ye AN oo 


1. Tha Sin Mim *) | wb i 


2. Yang demikian itu ****) Ayat- A HS Saue Y 
ayat bagi Kitab yang terang. , (2 Sa TH 

3. Kami bacakan kepadamu sebaha- ANE buras g 
gian dari khabar Musa dan Fir'aun or art , oze, 
dengan benar °???) bagi kamu yang Oa NI SET 
beriman. ****) | 

46, 

4. Sesungguhnya Fir'aun telah 2 AMA £ 
melewati batas di bumi, dan ia jadikan KEPP PP 
penduduknya beberapa golongan. la A nda Tama NA Ga! TEA : 
tindas segolongan dari mereka; °8°? ) HP 0 a13 0) 0 ha, 

ia sembelih anak laki-laki mereka ini, y Sab AN Sea : 
2810) dan ia biarkan hidup perempu- 1! , , Pp te À Pa 
an-perempuan mereka ini: **'!') se- WAS TA Bo YAA 


sungguhnya adalah ia dari orang-orang y Ta ye SJ 
yang berbuat kerusakan. | | PAKU | 5. r 
p + # 


#) Yang amat halus, Yang mendengar, Yang mengetahui. 
Pa aa Apa-apa yang Kami telah turunkan kepadamu itu adalah Ayat-ayat 


dari Span “Den ngan benar: Dengan mengandung kebenaran: dengan sebenarnya se- 
bagaimana keja 
ea, Bagi kaum yang beriman: Buat engkau sampaikan kepada kaum Mu' 


2809 Segolongan dari mereka: Segolongan dari Bani Israil. 

2810) Ia bunuh anak-anak laki-laki lantaran ahli nujum mengkhabarkan ke- 
padanya bahwa telah diperanakkan seorang dari Bani Israil yang akan menjatuh- 

n kerajaannya. 

2811 Ia biarkan perempuan-perempuan atau anak-anak perempuan Bani 
Israil hidup itu adalah satu kerusakan lain pula, karena di ummat yang lebih ba- 
nyak perempuan dari laki-laki, akan tersiar perzinaan, sedang perzinaan itu satu 
daripada ma'siat yang sangat merendahkan derajat satu kaum. | 


T 


Juz' ke 20 


(CERITERA) 


Surah ke 28 





5. Dan Kami hendak menumpahkan 
budi atas mereka yang ditindas di 
bumi **'*) itu: dan Kami hendak 
jadikan mereka pemimpin-pemimpin: 
dan Kami hendak jadikan mereka me- 
warisi (bumi). 


6. Dan Kami (hendak) teguhkan 
(kekuasaan) untuk mereka di bumi: 
dan Kami (hendak) tunjukkan kepada 
Fir'aun dan Haman dan tentara mere- 
ka apa yang Na khawatiri dari 
mereka itu. “'' 


7. Dan Kami wahyukan kepada ibu 
Musa : "Bahwa susuilah dia, tetapi 
apabila engkau khawatir (bahaya) 
atasnya, maka campakkanlah dia di 
sungai itu, ??8!”) dan janganlah 
engkau takut, dan janganlah engkau 
duka-cita. Sesungguhnya Kami akan 
kembalikan dia kepada-mu, dan akan 
jadikan dia (seorang) dari mereka 
yang diutus”. 


8. Maka keluarga Firaun pungut 
dia yang berakibat ia jadi musuh 
dan dukacita bagi mereka. Sesung- 


guhnya Firaun dan Haman dan 
tentara mereka adalah orang-orang 
yang salah. **'*) 

2812) "Bumi" 


La 222 “Je S 
GGS ae o 
s? PEE 


ETS giiia 
CA BAR)" 


LNG AR , 


PEN Sg, 


Aa 


Mera KESAS Fak Ss 2 f 
IA, "2 J9 
7 pa Paya D. 


RRT V 
Ae iÉ aaa 


foa 


EES giani 
3 «3 EAF pl 


Aan a 
ET 


o? 20,8 JI Jo 
Saad A A 
PRA 2AA h,a 
Ssa SI gis 
PA II 9 


Ya 6 Pa 


di sini, di Ayat yang telah lalu dan di Ayat yang akan datang, 


berhubung dengan Fir'aun, 'ialah negeri Mesir dan desa-desanya. 


2813) 


Kami hendak tunjukkan kepada Fir'aun dan golongannya, bahwa 


orang yang mereka khawatirkan dari Bani Israi! itu ialah Musa, dan Ia akan ber- 


kuasa atas mereka. 
2814) 


Tuhan wahyukan kepada ibu nabi Musa dengan wahyu ilham atau da- 


lam mimpi. Ini bukan wahyu kenabian atau kerasulan. 
Tuhan perintah dia memelihara Musa, kecuali kalau takut akan ketahuan dan 
akan dibunuh oleh Fir'aun, bolehlah ia campakkan dia di sungai Nil. 


2815) 


Ibu nabi Musa masukkan Musa dalam satu peti, lalu ia hanyutkan di 


sungai Nil. Anak ini dapat dipungut oleh keluarga Fir'aun, dan mereka pelihara dia 
yang berarti dan berakibat bahwa mereka pelihara musuh yang akan menghancur- 
kan mereka. Perbuatan mereka ini salah. Mestinya mereka tidak pungut, bahkan 
bunuh anak itu. 


755 


. Surah ke 28 = AL-GA-SHASH Juz' ke 20 





e Å 1, po e, | 
9. Dan isteri Fir'aun berkata : ”Ke- 5% 3 ojas ah TOH 4 
dinginan mata untuk-ku dan untuk- a d, , Ha p 3. 

mu 2816) janganlah kamu bunuh dia; DI to ojek Ny Dg Jore 

I 2. 
mudah-mudahan ia memberi faedah . f, ,, Mn nan Sa 
bagi kita atau kita jadikan dia anak Y du, BA 
kita”: padahal mereka tidak sadar. 0372 
s Lu ast- 

10. Dan jadilah hati ibu Musa kosong. w SM DEN Ern y 


Sesungguhnya hampir ia bukakan d 
rahasia (Musa) itu jika tidak Kami Ingi SES 


teguhkan hatinya supaya jadilah ia - E ) t 2 Pp 204 
dari orang-orang yang beriman,’ $!*) ad = Te ig Ulag DI 
PAN 


at J g 5 A g 
11. Dan ia berkata kepada kakak- 4 "23 A3 Y NG “ 
nya : "Ikutilah dia”, maka ia lihat ““ “ 


dia dari jauh, sedang mereka tidak .. 

ai asia) 4 Ne menelan BRA 

| / P g 
12, Dan Kami haramkan atasnya “ a GA PAN VA ya Le 
penyusu-penyusu lebih dahulu, lalu LA j I> 
(kakaknya) itu berkata : ”Maukah aku | 8 sda ia 2 AG Wa o4, 
tunjukkan kepada kamu keluarga Y^ 
yang bisa memelihata dia buat kamu, Kana PRIER URE an 
sedang mereka orang-orang yang akan pra ye A 
91 2820 | 

jujur kepadanya ? ) 5 ag 


” 


hd 





2816) Ketika dapat memungut Musa, isteri Fir'aun ucapkan perkataan terse- 
but yang berarti bahwa anak ini akan jadi penghibur bagi kita. 

2817) Mereka tidak sadar, bahwa inilah anak yang mereka takuti dan ialah 
yang akan menghancurkan mereka. 

2818) Setelah menghanyutkan anaknya, jadi hampalah hati ibu Musa, tantar- 
an sayang dan khawatir kebinasaan atas anaknya hingga hampir ia berteriak minta 
diambilkan kembali anaknya sekiranya tidak Kami beri keteguhan hati supaya ia 
jadi seorang Mu'minin. 

2819) Ibu Musa suruh saudara perempuan Musa turut dan perhatikan ke 
mana pergi peti yang berisi Musa itu. Maka saudara perempuannya pun melihat 
peti itu dari jauh, sedang orang-orang yang jadi kaki tangan Fir'aun tidak curiga. 

Kakak Musa perhatikan dan turut peti itu hingga jatuh ke tangan keluarga Fir' 
aun. Adalah Musa tidak mau disusui oleh siapa pun. 

2820) Di Ketikaitu- kakak Musa yang dapat membikin perhubungan de- 
ngan mereka berkata: Maukah aku tunjukkan seorang perempuan yang barangka- 

(Bersambung di halaman 757) 


156 


Juz’ ke 20 (CERITERA) Surah ke 28 


13. Lalu Kami kembalikan dia >% 42.3 1 NA T y 
kepada ibunya supaya dingin mata- Saja Ji yr 
nya, dan tidak ia dukacita, dan supaya 4 4” 4474127 etl, Arabar 
ia ketahui, bahwa perjanjian Allah LISA Ot Y a 
itu benar; tetapi kebanyakan manusia IKE e, Ý Ir g 5, f KT, 
tidak mengetahui. YSS 

l PS ZF G 247 14 


14. Dan tatkala ia sampai kepada Pak E 2 4 


keadaan cukup umur dan sempurna, TEE RAA , CI 
Kami beri kepadanya hukum dan Sk DAS Cole 

ilmu, karena demikianlah Kami mem- a, - + 
balas orang-orang yang berbuat ke- PEU 
baikan. 28?!) sa 


et 872 2p 
15. Dan ia masuk kota (Mesir) itu pa 2 AET 10 
ketika orang-orangnya (yang berku- Dan a ui 
asa) tidak sadar, **** lalu ia bertemu E K A3 SAR ulas 
padanya dua orang berkelahi: seorang sa teka œ 
dari golongannya dan seorang dari MM A AI 
musuhnya, lantas orang yang dari 

golongannya meminta pertolongan mar : Ag y dak 
atas (mengalahkan) orang yang dari ““ nan ai san aa 
musuhnya, maka Musa pukui dia dea YA PAT KL 
dengan tangannya, lalu mati ia. kiki D 
Maka ia berkata : "Ini sebahagian dari P Baa e Íg A 
pekerjaan setan, karena sesungguhnya 


ja musuh yang nyata menyesatkan”. JSI JG ATAP 


i 


$ 2 
3.7 ie Ina, SU 


16. Ia berkata : "Hai Tuhan-ku ! | “GB 
sesungguhnya aku telah menganiaya SS PING Ag 


diriku. Lantaran itu ampunkanlah 29011 £ 
akan daku”. Maka Ia ampuni dia, SA NAS ad 
karena sesungguhnya Ia-lah Pengam- 7. Jes” 
pun, Penyayang. na r AJA 


li anak ini suka minum susunya, sedang perempuan itu bisa jujur dan berlaku baik 
kepada anak-anak?” 

2821) Setelah Musa cukup umur dan akal fikirannya beres, maka Kami jadi- 
kan dia nabi yang diberi hukum dan pengetahuan tentang memimpin ummat,-Ba- 
lasan Kami kepada ibu Musa dan kepada Musa itu adalah salah satu cara pembalas- 
an Kami kepada mereka yang berbuat kebaikan, ya'ni beriman dan ta'at. 

2822) Maksudnya, bahwa sesudah Musa besar dan mencela berhala-berhala 
mereka dan ibadat mereka, jadilah ia musuh yang terancam. Oleh itu, ia masuk 
kota Mesir dengan bersembu 

2822a) Musa menyesal AA RA memukul seorang Qibthi hingga mati. 


767 


Surah ke 28 AL-GA-SHASH Juz’ ke 20 


17. Ia berkata : "Hai Tuhanku ! Su. 

dengan (kekuatan) yang Engkau telah Gen) NI 136 d 
kurniakan atasku, tidaklah aku akan FA : PAK AU 
jadi penolong orang-orang yang ber- GAP 

dosa”. ap Ne? 

18. Oleh yang demikian, jadilah Éb é iiag YA 
Musa, di kota itu, dalam ketakutan, ø ,. , 0. 
mengintip-ngintip,” maka tiba-tiba 5 Han GAN 5 y RS 
orang yang minta tolong kepadanya , 


3 A 2 ?. .31 r? 
kemarin, berteriak meminta bantuan. A Ta 2? ag 0 
Musa berkata kepadanya : ”Sesung- JU as napa: 
guhnya engkau orang sesat yang ga 0 Sa g Pe ô KA 
nyata”, 2824) AN 


19. Maka tatkala Musa hendak pukul ¿ci $ at IS, na T 
orang yang ia itu musuh bagi kedua- : 

nya, ****) ja berkata : “Hai Musa ! BS SEA PAHA MPA 
apakah engkau hendak bunuhku se- ngetot Pe 
bagaimana engkau bunuh satu jiwa j=- HIM EAG f 
kemarin ? Tidak engkau mau melain- 


kan jadi penganiaya besar di bumi, å CE 5 yg Siaga 

dan tidak engkau mau jadi dari orang- SIAP GR i : 

“orang yang berbuat perdamaian”. D3 und SP ae 9 ye SN 
P o se 
ein 


20. Dan datang seorang laki-laki dari To 9s, AEA | 
ujung kota dengan berjalan cepat; ia HA ye Jay b Y 


berkata : "Hai Musa ! orang ramai .” $~ LJG pan sen 
sedang berembuk tentangmu, untuk : a a sahe 2 


hendak membunuhmu. Oleh itu, $j 
keluarlah ! Sesungguhnya aku se ia a Ona ESA Si 


orang dari yang jujur kepadamu”. Ke, Kena MI, Z. > SA 


2823) Ayat ini menunjukkan bahwa Musa telah percaya atau dapat tahu 
orang yang ia tolong itulah yang bersalah. Lalu ia berjanji kepada Tuhan bahwa ia 
tidak akan gunakan kekuatan yang diberi olehNya itu pada menolong orang yang 
salah, walaupun dari golongannya sendiri. 

2824) Ketika Musa dalam keadaan takut bersembunyi di sana-sini, tiba-tiba 
orang yang berkelahi dengan golongan Fir'aun kemarin berkelahi lagi dan meminta 
pertolongan lagi kepada Musa. Oleh sebab sudah tahu bahwa ia orang jahat, maka 
Musa berkata: "Sesungguhnya engkau orang sesat yang nyata.” 

2825): Yaitu orang yang minta pertolongan kepadanya kemarin dan hari ini. 

Sungguhpun ia dari golongan Musa tetapi dinamakan musuhnya, karena tiap- 
tiap orang jahat bisa dinamakan musuh bagi orang baik, dan orang itu dikatakan 
musuh bagi seorang lain, ialah karena mereka dalam perkelahian, an sebenarnya 
prang itu tidak bersalah 


158 


Juz' ke 20 


21. Maka keluarlah ia dari padanya 
2826) dalam keadaan takut, me- 
ngintip-ngintip. Ia berkata : "Hai 
Tuhan-ku ! selamatkanlah akan daku 
dari kaum yang zhalim itu”. 


22. Dan tatkala ia menuju ke pihak 
Mad-yan, ?8?7) ia berkata : "Mudah- 
mudahan Tuhanku tunjukkan kepada- 
ku jalan yang lurus”. 


23. Dan tatkala ia sampai di mata 
air Mad-yan, ia dapati padanya se- 
golongan manusia mengambil air : 
?828) dan ia dapati di antara mereka 
dua perempuan mengusir. 2829) Ia 
berkata "Apa maksud kamu ?” 
Mereka jawab “Kami tidak bisa 
mengambil air hingga gembala-gemba- 
la itu berpisah, sedang bapa kami se- 
orang tua yang berumur banyak”. 


24. Lalu ia ambilkan (air) untuk 
mereka berdua, kemudian ia berpaling 
ke tempat teduh, lalu berkata : ”Hai 
Tuhan-ku ! sesungguhnya aku perlu 
kepada sesuatu yang Engkau turunkan 
kepadaku dari rezeki” 2839) 


25. Lalu datang kepadanya seorang 
dari dua perempuan itu berjalan de- 
ngan malu, Ia berkata: ”Sesungguh- 
nya bapa kami memanggilmu untuk 


2826) 
2827) 
perjalanan delapan hari. 


Daripadanya : Dari negeri Mesir. 


(CERITERA) 


Surah ke 28 


S 2111 gg sers 


FRAN Q+ r} 
É aE KAN 


rA 


OTE aui il; w 
og AKI 2 JG 
(at 


II Op OPAP YO 


A> TU AA 1365 yY 
PE S ang 


Da MEN GARA AG 
PSN TAE 
CAS BG KRU IS 
ay Tara) Jana ja 
PISA r 
LANA 

RA 
emas 
Den SG NASA 


Madyan, nama negeri nabi Syu'aib, yang jauhnya dari Mesir kira-kira 


Asal kalimah "Mad-yan” itu nama salah seorang dari anak-anak nabi Ibrahim. 


2828) 
2829) 


Untuk memberi minum binatang-binatang ternak mereka. 
Mengusir: Mengusir binatang ternak mereka buat pulang lantaran ti- 


dak kuat berdesak-desak dengan laki-laki yang banyak. 


2830) 


Aku perlu kepada makanan untuk menutup kelaparan itu, 


159 


Surah ke 28 Alga na Juz’ ke 20 





| memberikan kepadamu upan pe pengam- EVC SA SLUX CIE 
ia t g ). ceritera e- Ant 

jadian- -kejadian , ia ****) berkata : Bea Haa 
Jangan engkau takut. Engkau telah 

selamat dari kaum yang zhalim itu”. KN ya Sa , AN 


.. yi? 


26. Berkata seorang dari dua pe- AKU A BAN zi s4 Ya 
rempuan itu : ”Hai bapa-ku ! mintalah g 


ê 
dia jadi buruh, -karena sesungguhnya < p #20 4 À 
sebaik-baik orang-yang engkgg minta. HA Calya pb Di SAH 
jadi buruh itu ialah yang kuat, yang. ge SN 
bisa dipercaya”. AI Sya! 





27. Ia berkata : "Sesungguhnya aku 
hendak kawinkanmu dengan seorang 


: Sa PS at pen, f y1 / 

dari dua anakku ini atas (perjanjian) “1” Y 5 WAS KA 
bahwa engkau jadi buruhku delapan yzi SA - 
tahun; tetapi jika engkau sempurna- (pg AA Ng a AN 
kan sepuluh, maka dari kemauanmu P babi ip e 
sendiri; dan aku tidak mau beratkan % 1 2 Je 


X Pi P 


20425 


Ar r 
atasmu. Engkau akan buktikan daku, Hana SSI, Hasi 


insya Allah; dari orangorang yang , 9 ELES 17 
banten. AAA Jaa o IS 
| PENA 


28. Ia berkata : ”Yang demikian itu 1424 4 søs 072 144 

(perjanjian) antaraku dan antaramu. Kasi hg KA JG YA 
2833) Mana saja dari dua tempo 2s Fz 2 ta 

itu aku sempurnakan, maka tidak ada S 

kezhaliman (menimpa) atasku; ?8?”) ; Pg a rer 

dan Allah jadi saksi atas apa yang kita JLS J oÓ KAS ci 

berkata”. seas) 1 AN 

#. e f 


29. Maka tatkala Musa telah sem- Isa nga GAS ya 
purnakan tempo itu. ?'?8) dan ia 
berjalan dengan isterinya, ia melihat PENA Ea f 





' 2831) Tatkala Musa datang kepada bapa perempuan-perempuan tadi, yaitu 
nabi Syu'aih. 

2832) Ia : Nabi Syu'aib. 

2833) Dn Musa sanggupi perjanjian itu. 

2834) dnya, kalau aku mau jadi buruh hanya delapan tahun saja tidak 
boleh aku dipaksa lebih dari itu. 

aaa... Kita berkata : Kita berjanji. 

Tempo jadi buruh : itu 


Jeo 


Juz' ke 20 (CERITERA) Surah ke 28 





api di pinggir gunung. Ia berkata 2 


kepada ahli rumahnya : “Tunggulah ! 
karena sesungguhnya aku melihat api: e 
mudah-mudahan aku bisa bawa dari 
padanya kepada -kamu satu khabar 


atau sedikit dari api supaya kamu bisa 


berhangat”. 


30. Maka tatkala. ia datang kepada 
(api) itu, diseru dari pinggir lembah 
yang sebelah. kanan di tempat yang di- 
berkati dari pohon itu, bahwa "Hai 
Musa ! sesungguhnya Akulah Allah, 
Pengurus sekalian alam”. 


31. “Dan” bahwa "hendaklah 
engkau campakkan tongkatmu”.Maka 
tatkala ia lihat dia bergerak seolah- 
olah ular, ia berpaling mundur dan 
tidak. ia kembali. (Diseru) : “Hai 
Musa ! datanglah kembali dan jangan- 
lah engkau takut; sesungguhnya eng- 
kau dari orang-orang yang aman”. 


32. ”Masukkanlah tanganmu ke 
dalam sakumu, niscaya ia keluar 
dalam keadaan putih dengan tidak 
jelek; 7837) dan pelukkanlah tangan- 
mu kepada (badan)-mu lantaran takut 
2838) Maka dua (perkara) itu dua 
mujizat dari Tuhanmu kepada Fir'aun 
dan golongannya, karena sesungguh- 
nya mereka itu kaum yang fasik”. 


33. Ia berkata.: "Hai Tuhanku ! 
Aku telah bunuh seorang dari mereka, 
maka aku takut mereka akan bunuh- 
ku”. 





2837) Bukan putih sopak. 


SANG IE NG Y 

20 oR AR! g. 

A e Gia PA Gu 
pa PERLA PA ? 

Maag ia 

PA A a w- 


para: SEGI Yi 
SENA SA 


se a 


I At 
HI ci 


a Tg akan 
.. 90 RE Ja EA 
SA 


PTT rr 
OI nyah aga Tn an PN ITA 
PSI Na OS 
Hó AAAA aeg h 
o PRIA AA 
SERA 3g ua 
: a Sa er 


AERE e ser 


2838) Bila engkau sendiri takut melihat mu'jizat yang Tuhan beri, maka pe- 
luklah badanmu sendiri dengan dua tanganmu, niscaya hilang ketakutan. 


761 


Surah ke 28 AL-@A-SHASH Juz' ke-20 





3, IL 171 2 0J 
34. ”Dan saudaraku, Harun, ia lebih ag “Yo, Ta ri 
fasih lidah daripadaku, maka utuslah E ag 
dia besertaku sebagai pembantu yang 12 3, 74 AI “3 É yi 
membenarkanku. Sesungguhnya aku pó j Ag tan 
17, è f ot 
takut mereka akan mendustakanku”, Y ppi AER cl SE ak Pa | 


i P4 P 
35. Ia berfirman : "Kami akan teguh- 18 h P 
kan lenganmu dengan saudaramu: a ATAS G ro 


dan Kami akan berikan kepada kamu -'! “41517 EP 
berdua kekuasaan, °???) "Maka me- PERASAAN 

reka tidak akan bisa sampai kepada drag 

kamu. Lantaran a Kami, Ke ga Ter eka 
2840) kamu berdua dan orang-orang : AK 
yang mengikut kamulah yang akan 9 
menang”. E 

36. Maka tatkala Musa datang kepa- Seha Lah 
da mereka dengan ayat-ayat Kami G e 
2841) yang nyata, mereka berkata : I YUI pr Ha 
”Ini tidak lain melainkan sihir yang 

dibikin; dan kami tidak dengar Satu, Sina 
ini 2842) di bapa-bapa kami yang `’ 

terdahulu”. | Pe Ina 


2.1) 


- dg 
37. Dan Musa berkata : “Tuhanku bed CEAT YV 
lebih mengetahui orang yang memba- s. , 
wa petunjuk daripada-Nya dan orang — $ AE AS UN sa 
yang mendapat akibat (baik di) - donat” Ji da; 
Akhirat. Sesungguhnya tidak akan Saf) ya AS Ed 
dapat kejayaan orang-orang yang 


au sandaran 


| PP AAA 
38. Dan Fir'aun berkata : “Hai peng” , 2315 jj YA 
manusia ! aku tidak kenal buat kamu | 5 

sebarang tuhan selain daripadaku. A aaue 


Maka bakarkanlah bagiku bata, a Te : 2 
| Ia “s2 SAT IA 236 


2839) Kekuasaan itu maksudnya penjagaan dari Tuhan atau kehebatan yang. 
Tuhan letakkan di hati musuh terhadap kamu. 

2840) Ayat-ayat Kami : Kekuasaan Kami, mu'jizat-mu'jizat Kami dan seba- 
gainya. 

2841 Ayat-ayat Kami : Mu' jizat-mu 'jizat Kami. 

2842 Kami tidak pernah dengar seperti cara-cara agama Musa ini di riwayat 
datuk nenek kami. 


162 


Juz' ke 20 


(CERITERA) 





Haman ! *"**) lantas bikinkanlah 
bagiku menara, supaya aku naik ke- 
pada Tuhan bagi Musa, karena se- 
sungguhnya aku sangka dia dari 
orang-orang yang berdusta”. ?844) 


39. Dan ia dan tentaranya berlaku 
sombong di bumi dengan tidak benar, 


dan mereka sangka bahwa mereka ti- 
dak akan dikembalikan kepada Kami. 


40. Lalu Kami ambil dia dan tentara- 
nya, lantas Kami campakkan mereka 
di laut, “""“?) Maka lihatlah bagai- 
mana kesudahan orang-orang yang 
zhalim ! 

41. Dan Kami jadikan mereka pe- 
mimpin-pemimpin yang mengajak ke 
neraka, dan pada hari Kiamat, mereka 
tidak akan ditolong. 


42. Dan Kami iringkan la'nat buat 
mereka di dunia ini: dan di hari 
Kiamat, (adalah) mereka dari orang- 
orang yang dijelekkan. 


43, Dan sesungguhnya Kami telah 
beri kepada Musa Kitab (Taurat), 
sesudah Kami binasakan kaum-kaum 
yang dahulu, sebagai pembuka-pembu- 
ka hati bagi manusia dan (sebagai) 
pimpinan dan rahmat, supaya mereka 


ingat. 


2843) 
2844) 


Haman itu menteri bagi Fir'aun. 


II II Jan bag 
BALA Dug A KA Y4 
26" Na: A .. d 


3 Ha ya | 
SHA Fi 2 


at. 


1003 03) Abg 
SERAT STA U t 


103 Op blos tg 


DL Sang Li 


aed KEF ye 3 png! 
ED AA 


Dee BANI 
SESI Pei ty 
aan 


23 A Bap ai 
, 3 MAA APEA 


tr 


ĝ 


Perkataan Fir'aun itu bisa jadi sebagai ejekan terhadap orang yang per- 


caya kepada Tuhan, dan bisa jadi juga ia hendak naik menara itu, lalu berkata ke- 


pada pengikut-pen 
tapi tidak terlihat 
2845) 


ikutnya: 
uhan bagi Musa.” 


“Aku sudah lihat dari tempat yang begitu tinggi, te- 
Lihat Yunus, ayat 90; Thaha, ayat 77 dan 78. 


763 


Surah ke 28 aa Juz’ ke 20 





44. Dan tidaklah engkau ada di 1, | EA #33 
pihak barat tatkala Kami serahkan 


urusan kepada. Musa: dan tidaklah SS WA Eai 
engkau dari orang-orang yang me- a Pa 
ik 2846 | Kf ETEA 
nyaksikan. ) UET AN 
- 204 
45. Tetapi Kami telah adakan bebe- Tya TE kata Ng Ło 


rapa kaum, lalu mereka dilewati aa 
oleh zaman yang panjang: dan tidak- AKP te di YA Ai KES re 
lah engkau berdiam di antara pen- $ “ 

PER 


duduk Mad-yan membacakan Ayat- Š p ke Sg 1 Vs 
ayat Kami, tetapi adalah Kami me- Kaya 23 23 


ngutus. 2847 a 
gu ) | ali Meets Ke 
46. Dan engkau tidak ada di dekat ab HS, i 
Thur ketika Kami menyeru; tetapi P p 

lantaran rahmat dari Tuhanmu, supa- Kana as 

ya engkau mengancam satu kaum T Aa, 
yang tidak didatangi oleh pengancam | aaa SAN 


sebelummu, supaya mereka ingat, 5s OI bete Gol 2 az E 
2848) kesal SA 


47. Dan supaya tidak mengenal me- SA UAN: “ oi a ay 
reka kecela dengan sebab apa Laga nga LP aa Yg: 
yang dikerjakan oleh tangan mereka Y'” UAA toZ ee a 0r o7 4 
(sendiri), lalu mereka berkata : gi Mboke Bi YAA ea di 


"Hai Tuhan kami ! mengapakah MAAL Leg P 
tidak engkau kirim kepada kami CS KENA SARI F 


2846) Hai Muhammad! waktu Kami berkata-kata dengan Musa dan jadikan 
dia rasul dan serahkan kepadanya urusan menyampaikan agama kepada manusia, 
engkau tidak ada dekat gunung Thursina, di fihak Barat yang dari situ, bisa keli- 
hatan tempat berdirinya Musa, dan engkau tidak menyaksikan, tetapi semua yang 
engkau khabarkan kepada manusia, tentang nabi Musa, adalah dengan wahyu dari 
Kami. 

2847) Sesudah Musa, Kami telah adalah beberapa kaum pula; dan kaum- 
kaum ini lantaran sudah jauh masa dari Musa, telah mengubah agama Musa; sedang 
hal ini engkau tidak tahu, lantaran engkau tidak pernah sekediaman dengan pen- 
duduk-penduduk negeri Mad-yan yang mula-mula mengubah agama nabi Musa itu, 
tetapi Kamilah yang mengutus memberi tahu kejadian-kejadian itu kepadamu. 

2848) Engkau tidak ada dekat gunung Thursina ketika Kami panggil Musa, 
| tetapi engkau dapat tahu riwayat-riwayat nabi Musa dengan rahmat dan wahyu 
dari Tuhanmu, supaya dengan khabar-khabar ghaib yang jadi bukti buat kebenar- 
enmu itu. engkau ancam kaum-kaum Arab yang belum didatangi oleh rasul sesu- 
dah Musa dan sebelummu supaya mereka sadar dan ingat lalu menurut. 





Juz’ ke 20 (CERITERA) Surah ke 28 


seorang 'rasul, lalu kami turut ayat- : , 
ayat-Mu dan jadilah kami dari Gitar YAN Ga 
(golongan) Mu'minin ?” Sen S 


w 


Int 

48. Maka tatkala datang kepada Ga, ag AA tA 
eke nora "3 soenan: dan pihak Ang 

i ) mereka erkata : | 
"Mengapakah tidak diberikan kepada: per g Ís KE 
nya Sa yang MA Per Di 
epada usa ?” 2852) pa Ga. 4 NK | 
bukankah Gi aa aan r kepada ms rina 
apa yang diberikan kepada Musa A Da Je 
lebih dahulu, (yaitu) mereka berkata : PAN ENYA YG d3 
“Dua ahli sihir ang ' berbantu- VAS w. £ 
bantuan” : 288?) dan mereka ber- V9 36 Opal 
kata : ”Sesun ngguhnya Kami kufur 2 2 2 
kepada semua ?” jj 


4 CE Gi 
49. Katalah : ”Jika demikian, SAH Pen A 
bawalah sebuah sya dari sisi Allah | “92. sh 
yang bisa memberi petunjuk lebi A EEA i 

dari a aa Na aku turut dia, HN AA Y Gas 

jika (sung amu orang-orang 20. 

yang benar”. 2854) AI a 
50. Maka kalau mereka tidak bisa KAH Seret. 
menerima tantanganmu, ketahuilah pa us bgtu ad 
bahwa mereka hanya menurut hawa A TO áo 207 & 
nafsu mereka: padahal bukankah tidak ja edia giii 
ada yang lebih sesat daripada orang Z, P. 
yang menurut hawa nafsunya deng- Sasa oA Got 
an tidak ada petunjuk dari Allah? 4 
Sesungguhnya Allah tidak memimpin (" AA Sa LI PAI 


kaum yang zhalim. 2 
a Zi 


, . 


+ 


2849) Kami utus Muhammad supaya orang-orang kafir dan musyrikin. ingat, 
dan supaya mereka tidak menyesal waktu akan kena adzab di Akhirat dengan se- 
bab perbuatan mereka sendiri, lalu mengeluarkan ucapan: "Hai Tuhan! mengapa 
Engkau adzab kami dengan tidak mengirim utusan pemberitahu lebih dahulu yang 
mana bisa kami turut dan beriman?” 

2850) Mereka: Kafir-kafir di keliling Nabi dari musyrikin dan Yahudi. 

2851) Yaitu yang dibawa oleh Muhammad. 

2852) Kaum Yahudi berkata: "Mengapa Muhammad tidak diberi mu'jizat 
. sebagai Musa? 

2853) Bukankah sebahagian dari Yahudi tuduh Musa dan Harun sebagai dua 
ahli sihir yang satu membantu yang lainnya? 

2854) Yang dihadapkan perkataan ini nampaknya ialah kafir-kafir musyri- 
kin, karena merekalah yang tidak percaya kepada kitab Musa dan Qur'an. 


765 


Surah ke 28 AL-@A-SHASH | Juz’ ke 20 





| , . PR an. 3 JI 2 3 Z, J 074 
51. Dan sesungguhnya Kami telah J tJ idul KI o 
sambung-sambungkan firman supaya saya was a | 
mereka ingat. ?555) 5g Can 


52. Orang-orang yang Kami telah LAGI or 
“beri Kitab sebelumnya itu, mereka 
beriman kepadanya. ****) 


a3 A 
Da AP a 


53. Dan apabila dibacakan dia kepa- (7' ANSAR AKA 

da marak a berkata aa ME se? Ia 4 or 

percaya kepadanya; sesungguhnya ia 4 7 4 PERAI 

itu kebenaran dari Tuhan Kami; Sa AP aa 

sesungguhnya kite mang) lebih, dahulu : P balak 

daripadanya, kami telah jadi Mus- P SG ThS 

limin”. 2851) , Leah mh Bh oya 
Of 2,70 4 PR, 

54, Mereka itu diberi ganjaran dua PAPAN FCN ot 

kali ? PAN dengan sebab mer ka edn p 

sabar, ) dan mereka menola AALL AR Pa 

kejahatan dengan (cara) yang baik, “ena 209 SESI = 

2860) dan mereka membelanjakan CA 03o 2224 7 

2861) sebahagian dari apa yang Kami dendaan para 

telah kurniakan kepada mereka. 


55. Dan apabila mendengar (perka- YAAA H a AF oa 
taan) sia-sia, mereka pepaling an Na pn j f <I 
adanya, dan mereka berka : Sí PARA 
TEEM "Buat Kemah, an i AANG i 
ai. dan buat kam 'amal-ama TN / MA 
kamu: mudah-mudahan sejahtera atas (Fa Ya KS laa 
kamu ! kami tidak mau (persahabat- 

an) orang-orang jahil”. 2363) a Gi 


2855) Kami tidak turunkan Qur'an dengan sekaligus, tetapi Kami sambung- 
sapaan E ya'ni Kami kirim sebahagian, lantas sebahagian, supaya dengan cara ini 
mereka bisa inga at dan sedar. 

2856 ahagian dari kafir Kitabi percaya kepada Qur'an, lantaran memang 
sudah ada sebutannya di kitab mereka. 

2857) Barang ag dari kafir Kitabi, apabila dibacakan kepada mereka a 
ayat Qur'an, mereka percaya, dan mereka mengaku benar datangnya dari Allah 
dan mereka ' mengaku telah beragama Islam sebelum datang Qur'an, menurut pe- 
rintah agama mereka. 

2858 Lantaran beriman xepada Kitab yang dahulu dari Qur'an dan kepada 


n, 

2859) Sabar atas godaan dan gangguan orang-orang yang tak mau beriman. 
2860) Menolak kejahatan dan gangguan kaum kafir dengan cara bijaksana. 
2861 Di jalan Allah. 

2862 Mereka berkata : Muslimin berkata. 

2863 Perkataan-perkataan yang tersebut nampaknya mereka ucapkan dalam 
hati, tidak dihadapkan kepada pengganggu-pen anggu mereka, karena perkataan: 
"Kami tidak mau (peran pakan) orang-orang j "Itu tidak patut diucapkan ber- 
hadap-bacapan $ oleh orang-orang yang aa slah kejahatan dengan (cara) yang 
baik.” (Ayat 54 


nee 


Juz' ke 20 “(CERITERA) Surah ke 28 


| : Yen, KA | 

56. Sesungguhnya engkau tidak ba. PESAN SE D On 
memberi petunjuk kepada orang yang P * °, EI a 
engkau sukai, tetapi Allah memimpin 7 A 5 n WA 
siapa yang Ia kehendaki, dan Ia lebih J 3 La 
mengetahui orang-orang yang akan | PE 
terpimpin itu. uat 
57. Dan mereka berkata : “Jika SE A 3 ON 
kami turut petunjuk besertamu, kami = e A , 
akan diculik '884) dari bumi kami” KA AEs 1 Aa 
padahal bukankah Kami telah kuasa- >% 
kan kepada mereka tempat suci Z, K 2209? 
yang aman, yang kepadanya dibawa ~- IPEE 
buah-buahan dari beberapa banyak 0.4) 
macam sebagai rezeki dari sisi Kami ? . & SI 3 ÉS ÓS NI 
2865 V3) TN, 

) Tetapi kebanyakan mereka 5 Tn Pa 
tidak tahu. akad Ah - S1 


Papan: 


58. Dan Kami telah binasakan bebe- Ska å Kart aa o 
rapa negeri yang durhaka dalam : aa 2 


: 5 II ga 4 Co 
penghidupannya; maka (lihatlah) itu SAS wa Se 9 i 
dia tempat-tempat kediaman mereka, on 
tidak didiami sesudah mereka, kecuali SA “5 ANI Hap ak 
sedikit: dan Kamilah mewarisinya. sai 5 i Sur o2 
59. Dan tidaklah Tuhanmu mem- eJ 7 
binasakan negeri-negeri hingga Ia utus aa rakus o 
di ibu kotanya seorang rasul yang Hunt - Fan 2 y00 G4 
membacakan kepada mereka ayat- ASN pan Se Sa 
ayat Kami; dan tidaklah Kami mem- PA IA 
binasakan negeri-negeri, kecuali (apa- $ Sisi F PAN AI 
bila) penduduknya orang-orang yang 27 eta. 
zhalim, SY ÉG 43! 


60. Dan apa-apa benda yang telah s 2e. eR gg | 
Har pea gioa Mg 


diberikan Ba kam, maka (dalah cI 
ia) benda penghidupan dunia dan PA r E T 
perhiasannya, sedang apa yang di dA PAVIA P PENU 5D 


2864) Diculik : Dikeluarkan, diusir. 

2865) Maksudnya, hendaklah mereka yang mengakui kebenaran Muhammad, 
jurut dan beriman, dan jangan. takut kepada manusia, karena tempat suci yang 
ama. itu bukan pemberian manusia kepada mereka, dan rezeki dari macaro-ma- 
cam buah-buahan untuk negeri mereka yang tidak berpohon itu pun, sampai ke 
sana, adalah dengan kurnia Allah. 


167 


. Surah ke 28 


sisi Allah itu lebih baik dan lebih 
kekal, maka tidakkah kamu (mau) 
mengerti ? 

61. Maka apakah orang yang Kami 
jan san kepadanya satu janjian yang 
aik, lalu ia menemuinya itu, (sama 
seperti orang yang Kami bekalkan 
untuknya benda penghidupan dunia, 
kemudian di hari Kiamat (kelak), 
ia dari orang-orang yang dihadlirkan 
(di neraka ) ? 


62. Dan (ingatlah) hari yang Ia 
akan seru mereka, yaitu Ia bertanya : 
"Dimanakah sekutu-sekutuKu yang 
dahulu kamu anggap ?” ada 


63. Berkata orang-orang yang telan 
pantas jatuh hukuman atas mereka : 
”Hai Tuhan kami ! mereka itu ialah 
orang-orang yang kami telah sesatkan: 
kami telah sesatkan mereka sebagai- 
mana kesesatan kami. Kami berlepas 
diri (dari mereka) kepadaMu. Mereka 
tidak sekali-kali menyembah kami. 


Sana 


64. Dan dikatakan '"Panggillah 
sekutu-sekutu kamu”. Lalu mereka 
panggil mereka itu, tetapi mereka 
itu, tidak menjawab akan mereka 
dan mereka melihat 'adzab. Alangkah 
baiknya kalau mereka dahulunya ter- 
pimpin | 286 8) 


65. Dan (ingatlah) hari yang Ia 
2866 Sebagai Tuhan. 
2867 


akan berkata di Akhirat: "Hai Tuh 


AL-@A-SHASH . 


Juz’ ke 20 
PAN 
Aa DS am 


qi 


$ AEREA sAr 
amaan TRETO 


TEE E RETE A E LA 
) PA Ora Sa ah 


dya, jeh 2 PPT 
ef, L TA p RA tp A 
. .. | a « j 
data ago gD a Maa a 
s? eJ? 
> (Ll, P e 
CM MA Un 
PREAS LRA p è 


dytat ela A 


SAE eh ATA YAN AR 
Is pa Ta yea) P z 
S tza ” 


AN hee seni 

# -2 * 1 y 
Jai ege Ia ua JA 
OS 007807 100 


PER 2 A 
Pela IU 


Pi 4 S tp 2. du P PEA 
PELUANG SS 
Lal lor s %2 


A RT 


ô 8111 P PA J J» i 
BSN 3 ah v 
pita Pa Lan 


Y 
PEP AU PEP PT PLAN Le 
Ar ea 
r 33,1 a Dy 
KOREA PEN PENA 


Maksudnya, ketua-ketua yang telah sesatkan pengikutnya di dunia 
an kami! Kami telah sesatkan pengikut-pengi- 


kut kami dengan menyuruh mereka bertaglid buta tuli kepada kami, sebagaimana 
kami juga telah sesat dengan bertaglid buta kepada ketua-ketua kami. ”Sebenar- 
nya mereka tidak sekali-kali menyembah kami, tetapi mereka nenyembah hawa 
nafsu mereka: mereka tidak mau turut keterangan. 

2868) Di Akhirat kelak, akan disuruh orang-orang kafir itu meminta tolong 
kepada apa-apa yang mereka pernah jadikan sekutu Tuhan, tetapi yang dimintai 
tolong, tidak bisa menolong, sedang adzab mereka sudah menakuti. Di waktu itu 
datang penyesalan mereka: "Alangkah baiknya kalau kita sudah beriman kepada 
utusan Tuhan yang sebenar-benarnya!” | 


768 


Juz' ke 20 : (CERITERA) Surah ke 28 


akan seru mereka, yaitu Ia bertanya : LA 
paka. 5 jawaban kamu kepada PRA 
rasul-rasul ?” 2869) aa na ana 

66. Maka di hari itu, gelap atas Ay BALA v 
mereka khabar-khabar (yang lewat); A Na ERT 
dari itu mereka tidak bertanya- CAN 


tanyaan. '*”*) Pn 


E Cg 
67. Tetapi adapun orang yang ber- na ng Cis IV 
taubat dan beriman dan beramal 209 ea 


shalih, maka mudah-mudahan adalah AS CA td La A PA AU. 
ia dari orang-orang yang dapat keja- hee 
yaan. T P. 


68. Dan Tuhanmu menjadikan apa s IA CHE 1A 


yang Ia kehendaki, dan Ia memilih. DIAA PE 
Tidak ada bagi mereka (hak) memi- PENA TN na 
lih. ?87!) Mahasuci Allah dan Maha “ 


2,4 65 $ 
tinggi dari apa yang mereka sekutu- GEFEN MEN | 
kan ! 

69. Dan Tuhanmu mengetahui apa - Dara SN óy Are BA 
yang disembunyikan oleh dada-dada o MAR y 
mereka dan apa yang mereka nam- , AA 
pakkan. SG 


70. Dan Ialah Allah; tidak ada 4 “Aju /L %4 v 
tuhan (yang sebenarnya) melainkan aa ANI SA V 
Dia. Kepunyaan-Nya-lah sekalian rof e pori 
pujian di dunia dan Akhirat, dan SIS 1 BAYI al YNI 

kepunyaan-Nya-lah sekalian hukum; OES 
dan kepada-Nya-lah kamu akan di- 3 EGT Da o A HA 


kembalikan. 28717). 
FS .? P 


71. Tanyalah : AT fikiran | | VA VI 
kamu jika Allah jadikan malam itu te- 15 ya SA 


tap atas kamu hingga hari Kiamat? Si- 4 4y “444 47 AT I Lake 
apakah, selain dari Allah, tuhan yang Ka ua 


2869) Fikirkanlah bagaimana dahsyatnya hari Kiamat yang di hari itu Tu- 
han (atau suruhan-Nya) akan memanggil orang-orang kafir itu, lalu bertanya: ”Ba- 


gaimana Jawaban kamu terhadap panggilan rasul-rasul yang 'mengajak kamu ke 
jalan A 


2870) Lantaran sudah memang merasa salah, maka jadi gelap kepada mereka 
hal-hal yang terjadi antara mereka dengan nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada 
mereka. 

Sebenarnya mesti mereka bertanya-tanya di antara mereka supaya dapat men- 
jawab, tetapi kedahsyatan hari itu menghalangi mereka. 

2871) Ada segolongan dari orang-orang Arab bertanya: "Kalau betul Tuhan 
mengutus, mengapakah Ia tidak jadikan nabi si anu dan si anu, lantaran mereka 
orang besar-besar yang terkenal?” 

Maka turun firman Allah ini sebagai jawaban buat mereka. 

287la) Kamu akan dikembalikan: Manusia akan dikembalikan: 


169 


Surah ke 28 | AL-GA-SHASH Juz’ ke 20 


e7 2 $ 7 AE Pai K o r 
bisa membawakan siang kepada AM SA AN EN . 
kamu ? Maka tidakkah (mau) kamu st. nat 


mendengar ?” 2272) z efa aL 0.0. 
Vo lss a cfeorssot | 
72. Tanyalah : "Bagaimana fikiran a ha> gi 1,1 vr 
kamu jika Allah jadikan atas kamu pn Jd m 
siang itu terus-terusan hingga hari 0. 2G $ 
Kiamat ? Siapakah, selain dari Allah pe Ka DaN 


an y Lagi Mn membawakan kepada , 


m untuk kamu berhenti Sh Cab AN UNA 
HRN padanya ? Maka tidakkah pe ho 


kamu (mau) melihat ?” TF Sitara MEAK ; g 
73. Dan sebahagian dari rahmat-Nya, A sa AN 4 Koy vr 
ialah Ia jadikan untuk kamu malam 3, 


. MAD RANI 
dan siang supaya kamu berhenti A3 PK EN rta) i: Jd! 


lelah padanya, dan supaya kamu „s 5 1 TERECE 
mencari sebahagian dari kurnia-Nya CSI aa AA y 
dan supaya kamu bersyukur. - | ET EP, 
J 9 SES 
pn Jl a Ka ee y 


74. Dan (ingatlah) hari yang Ia 7-1 vi 
akan seru mereka, yaitu Ia berkata : A Opi, : pa Au (De 3 


”Manakah sekutu-sekutu-Ku yang 70222974, DAT 
kamu anggap ?” ERR) OPOS PE PE ER 


75. Dan Kami akan cabut dari maka onis vo 


tiap-tiap ummat seorang pemimpin, 


lalu Kami berkata : "Bawalah ke- $ PAYE 7 alas S g7 Pace: 
terangan kamu”, lantas mereka me- 3 5 Vo Kai 
ngetahui, bahwa kebenaran itu bagi 15, Yr 02 L 

Allah, dan lenyaplah dari mereka '? BA Ing ah ari 
barang yang mereka ada-adakan.?87”) MIPE 


a : Dg ra? 
DAN a K rE Dan 
76. Sesungguhnya Qarun itu adalah 9? ALS SL vi 


2872) Tidakkah kamu mau mendengar dan menurut ajakan dari utusan-Nya 
di jalan yang lurus? 

2873) Ya'ni, yang kamu anggap sebagai Tuhan. 

2874) Maksudnya, di hari Kiamat, Allah akan pisahkan tiap-tiap nabi dari 
ummatnya, lalu Ia berkata kepada ummat-ummat mereka yang telah jadi musy- 
rikin : "Tunjukkanlah keterangan kamu tentang adanya tuhan lain daripada-Ku!” 
Di waktu itu mereka dapat tahu, bahwa kebenaran adalah di fihak Allah, dan le- 
e ey dari mereka kepercayaan tentang tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan 
sendiri 


7170 


Juz' ke 20 (CERITERA) Surah.ke 28 


dari. kaum Musa, tetapi ia berlaku ana Dug 
aniaya atas mereka: 24 ) dan Kami Aa ARI SA 2 
telah beri kepadanya Se hasan dari IDA T 3 Iv Dya 
perbendaharaan yang kunci-kuncinya ya Le ama 
memberatkan sejumlah orang-orang Jó TP Des" L 
yang mempunyai kekuatan. ) | H FA | PARA 
(Ingatlah) tatkala ae berkata , i l a Di 
kepadanya : "Janganlah engkau som- , Da A 
bong, karena sesungguhnya Allah Y Aa Ia ý Aa gI p 
tidak cinta orang-orang yang som- 


bong”. gen TAE. Lg 


77. “Dan carilah dalam (kurnia) yang Ani Aa DEA eT VV 
tang beri an itu arama. p p SAN 2 

an) negeri irat, tetapi jangan Ka AA AN Dg | 
ira jjupakan bahagianmu 3 dari na KJ 2 y 

unia; dan buat e sebagai- srs ors 

mana Allah telah berbuat baik kepada- a S3 Kei 
mu; aan jamban tah. engkau cari “A Pa AN Zen 
rusuhan dl bumi, karena sesungguh- » <| Ah 1 5 
nya Allah tidak suka orang-orang yang sia 2 : E, yi 


berbuat rusuh”. Ae LI KS 
230, ., 2 


18. Ia berkata : ”Aku diberi (harta) 4 Tata 
itu hanya lantaran kepandaian yang Kara 29 Las LI. 


ada pa ”. Tidakkah ia ketahui, oraty0a 9 
bahwasanya Allah telah binasakan, CER 
sebelum dia, dari manusia qurun- E 


qurun (yang lalu), orang-orang lebih 1’ 
sangat kekuatan” d daripadanya dan ui aK ai Aoi 


lebih banyak mengumpulkan (harta) , 2,061 La P3 | 
sedang orang-orang yang berdosa itu ti. Crea CN, 23 dia KAB 
dak (perlu) ditanya (keterangan) ten - SA sy Ile, I I 
tang dosa-dosa mereka ? 2877) Dp ta PEN a WA r 
79. Maka ia keluar menemui kaum- A ggat gä 
nya dengan perhiasannya; berkata izd as IN GA 


mereka yang ingin penghidupan du- 1 218, ole Ja, 
nia : "Alangkah Baiknya kalau kita A LB yan MA 


2875) la berlaku aniaya ketika ia jadi gubernur lantikan Fir'aun atau kaum 
nabi Musa. 

2816) Ini menunjukkan bahwa hartanya banyak hingga kunci-kunci perben- 
daharaannya perlu dipikul oleh orang-orang yang kuat. 

2877) Lantaran Tuhan amat mengetahui dosa-dosa mereka dan berhak mem- 
binasakan mereka dengan tidak periksa. Pemeriksaan yang Allah janjikan ialah di 
Akhirat. 


771 


Surah ke 28 | AL-GA-SHASH | Juz” ke 20 





8 J s” B PA 


Pala # 
dapat sebagaimana (kekayaan), yang IG Al $ AETIA 
diberikan kepada Qarun ! Sesungguh- err 
nya ia mempunyai nasib yang besar”. TAN Uasi 

2 P 


2878 
) e Lu, 


80. Dan berkata orang-orang yang SE; Ti si a Kk 
diberi ilmu : ”Celaka kamu ! Ganjar- aa EHI Sg 


an Allah lebih baik bagi orang yang PAN Li Sr HAr 
beriman dan beramal shalih: Kmr Iga oa JP AN ami 
tidak akan diberikan (ni'mat-ni'ma j 
itu melainkan kepada orang-orang DA ai qi GÉLY; Baja 
yang sabar”, TAN , 7 Pe 

81. Lalu Kami benamkan dia ) | if yak PA A 
dan tempat kediamannya di bumi. 13 "a 4. 

Maka tidak ada baginya golongan ə 427093297 2, 3 PAK r” 
yang menolongnya, selain Allah, dan DA SI pan ordo Lo 
tidaklah ia daripada orang-orang yang pa se z 


(bisa) membela diri. Spg 233 Ng 


82. Dan jadilah orang-orang yang 4 KANAL p K gii; AY 
kemarin ingin mendapat (seperti). sed, 2? 
kedudukannya itu berkata : ”Wah ! EN NT J ysi ih 
rupanya Allah melimpahkan rezeki abs Ia 
kepada siapa yang Ia kehendaki SM PENAK, Fa) ANG 
dari hamba-hamba-Nya, dan Ia me- P 

nyempitkan. Sekiranya Allah tidak KALA s sÝ 3 AY 90 gone 
mengarunia atas kita, niscaya Ia telah 15, PETE 
benamkan kita. Wah ! rupanya tidak si Spb 
berbahagia orang-orang yang kafir”. 


Ipa 


83. Negeri Akhirat (yang bahagia) aw Da i NO AY 
itu Kami untukkan bagi orang-orang ralyje 


yang tidak ingin ketinggian di bumi AN | ETE A 
dan tidak kerusuhan: dan akibat VA ou OA 2. z. 
A P G 


(yang baik adalah) bagi orang-orang 2 
yang berbakti. 2820) nana AANG SCAN; 


2878) Pada satu masa, sebagai demonstrasi terhadap kaumnya, Qarun ke- 
luar menemui mereka dengan pakaian, perhiasan dan upacara yang menampakkan 
. kekayaannya. Maka pada ketika itu orang-orang yang mementingkan penghidupan. 

di dunia yang rendah ini berkata: "Alangkah baiknya kalau kita dapat a aan 
seperti SE itu!” 

2879) Allah sebabkan Qarun terbenam atau tertimbun dalam belahan bumi 

adakan gempa bumi yang besar 

2880) Ganjaran Akhirat yang berbahagia itu Kami akan beri kepada mereka 
yang tidak mau ketinggian di bumi dengan jalan yang tidak diridlai Allah dan ti- 
dak mau membikin rusuh. 


p2 


Juz' ke 20 (CERITERA) Surah ke 28 


. i A 311 02. y 
84, Barangsiapa berbuat kebaikan, Ai NE Aa At 


maka adalah baginya (ganjaran) yang rage 


lebih baik daripada (kebaikan)nya: „ç AH eat 
dan barangsiapa berbuat kejahatan, AN, yag 


maka tidak dibalas orang-orang yang l. Ne ta 
berbuat kejahatan melainkan (seke- VÍ sÉ As Gif 


dar) apa yang mereka telah kerjakan. PAT da ok 

85. S hnya (Tuhan) Y | SE APA S ae 
. Sesungguhnya an) Yang me- , Yg HIL AO 

wajibkan atasmu (menyiarkan) a Fl 7 - Pa 


Qur'an, tentu akan mengembalikanmu 2 T 
kepada tempat kembali. Katakanlah : Ki cI J Reg IN 


"Tuhanku lebih mengetahui orang LA wss ASS Arar 

yang membawa petunjuk dan orang Log & AA Ae 

yang ia itu di dalam kesesatan yang : 

nyata”. 2881) PAI 

86. Dan tidak pernah engkau ber A an bok a p 2 Y A1 
. z dL) a02 

harap akan diturunkan mi Tuhan. Si LS 


è 
Kitab (ini), tetapi rahmat dari Tuhan- CWA she Teri SESI H 
mu. ?882) Maka janganlah ska D pap 
jadi pembantu orang-orang kafir. ii Wu P3 
Ng aa 


87. Dan janganlah (dapat) mereka AA Ules 4E La AN 
halangimu daripada (menyiarkan) “ Ka $í 35 


ayat-ayat Allah sesudah diturunkan- f Nara 
nya kepadamu, dan serulah (manusia) Di pi 9 SN MHR? 


kepada Tuhanmu; dan janganlah 12 á? 
engkau jadi dari (golongan) orang- PESMAN GA 
orang yang menyekutukan (Allah). 

) 


2881) Tuhan akan kembalikanmu ke Makkah yang berarti mena'lukkan ne- 
geri itu buatmu, dan Tuhan telah mengetahui siapa yang membawa hidayat dan 
siapa yang sesat. 

2882) Lantaran rahmat dari Tuhanmulah maka engkau diberi Qur'an ini, bu- 
kan lantaran engkau pernah berharap-harap. 

2883) Sebagaimana sudah diketahui bahwa ada banyak Ayat yang dihadap- 
kan kepada Nabi padahal maksudnya buat dia dan buat ummatnya, atau buat 
ummatnya saja. Ayat ini dan yang berikutnya adalah dari bahagian tersebut. 


773 


Surah ke 28 | AL-QA-SHASH Juz' ke 20 





88. Dan janganlah engkau seru “Pj, MA NN 
beserta Allah, satu tuhan yang lain. A MA sn a 
Tidak ada (sebarang) tuhan melain- PE AG PLANT SANI 
kan Dia. Tiap-tiap suatu akan binasa, Pa AAU i 
kecuali dzat-Nya. Kepunyaan-Nya-lah , o9re3 4 2gb I oor 
sekalian hukum; dan kepada-Nyalah U gap Ady ooa Agay 
kamu akan dikembalikan. ARY 


2884) Dari perkataan "kamu" itu nyatalah bahwa Ayat ini dan dua Ayat 
yang sebelumnya, dimaksudkan buat Nabi dan ummatnya, atau buat ummatnya 
saja. 


774 


Juz’ ke 20 


(LABA-LABA) 


Surah ke 29 





Cu 


- 'ANKABUT 
Pe 
Surah ke 29 ; 69 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 
1. Alif, Lam, Mim. ****)y 
2. Adakah manusia menyangka 


bahwa mereka akan dibiarkan ber- 
kata : 
mereka tidak diuji ? 


3. Dan sesungguhnya Kami telah 
uji orang-orang yang dahulu dari 
mereka. Maka sesungguhnya Allah 
mengetahui orang-orang yang benar: 
dan sesungguhnya ia mengetahui 
orang-orang yang dusta. 


4. Ataukah orang-orang yang me- 
ngerjakan kejahatan itu menyangka, 
bahwa mereka bisa luput dari Kami ? 
Jelek apa yang mereka putuskan ! 


D. Barangsiapa adalah ia mengharap 
pertemuan (dengan) Allah, maka 
sesungguhnya waktu (perjanjian) 
Allah, akan datang, dan Ia itu Yang 
mendengar, Yang mengetahui. 





- 2885) 


“Kami telah beriman”, padahal | 


0b G ag A r 
AA yai ops “3 
2 


Kg Wani Y 
MEER eh SA AEA 
Pei éS NA Y 
Pa E PAY AAM 
P3 pn Up 
II Ay 
83. s 

TA NE £ 


97 0” 


LAGA ea 


esI 27 
CU 


AE oJ osa A 


PAN 
Jai lahan uk, 2 


EEATT 
32 21 


.. p 


Maksudnya, @ur'an ini dari Allah, kepada Jibril, kepada Muhammad. 


Periksa lebih luas Alif, Lam, Mim di surah Al Baqarah. 


715 


Surah ke 29 AL-'ANKABUT — Juz' ke 20 


6. Dan barangsiapa bekerja keras, 7 SAR SA A 
maka hanya ia bekerja keras untuk SN "II 
dirinya, (karena) sesungguhnya Allah „e 728 ,Z “9-1 £ 7 
itu Terkaya daripada makhluk- SAPE AI dana 
makhluk. 

Ae #94’ Tar A p 


7. Dan orang-orang yang beriman SENAI a)! V 
dan kerjakan ('amal) yang baik-baik, 7 Tana LAN 
sungguh Kami akan hapuskan dari Mega PA ala a 
mereka dosa-dosa mereka, dan AM 5 

sungguh Kami akan ganjari mereka 20 pa ’ 

lebih baik dari apa yang mereka telah Oku l o phe 
kerjakan. TEN 101, yg 

8. Dan Kami wajibkan manusia ber- A21? SEN A 
buat kebaikan kepada ibu bapanya; BA 3 
dan jika mereka berdua menarik- a $j JAN GIERA KA 
narikmu supaya engkau ****) menye- 


Jun ge 
kutukan kepadaKu sesuatu yang | - , sk ANE er g% 
engkau tidak mempunyai pengetahuan an, as $ bol 


padanya, '??!) maka janganlah eng- ¿3e? Ji $ af 
kau ta'at kepada mereka; kepadaKus S EEN Kaa G! 
lah tempat kembali kamu, lalu Aku 2 BTA 

akan terangkan kepada kamu Bi Ga Ee 


yang kamu telah kerjakan. 
BP 

9. Dan orang-orang yang telah SMAN, AKAP 4 

beriman dan kerjakan ('amal) yang er 


baik-baik, tentu Kami akan masuk- La . 
kan mereka ke dalam (golongan) aa en 
orang-orang yang baik. D A Ji 2 Io, 

10. Dan sebahagian dari manusia 44 p pia ENA i 


ada yang berkata : "Kami telah A 

beriman kepad: Allah”, tetapi apabila ja 3 Le 2 TIEU AL 
diganggu dia di jalan Allah, ia jadikan ,,4 Pi PAR 
percobaan manusia itu seperti adzab A, 3: aj Hk Ana as 
dari Allah: dan jika datang perto- Bag 


Ie 


longan dari Tuhanmu, mereka ber- K1 P - 
kata : "Sesungguhnya kami telah Sera Tidi ya 2 Ae 
berada beserta kamu”, ****?) padahal ,, KU 1” AG 


La ele L a5 AJ 
2886) "Engkau" di sini dihada ap kan kepada Nabi s.a.w., tetapi dimaksudkan 
na tiap seorang dari ummatnya. Ketika menerima Ayat ini, nabi Muhammad 
ak mempunyai ibu bapa. | 
2887) Apakah manusia ada mempunyai pe ngetahuan tentang adanya sesuatu 
dzat yang Dante disekutukan dengan Allah? Tentu tidak! Oleh itu, janganlah ma- 
nuita a dengan Allah sesuatu yang ia tidak mempunyai pengetahuan pa- 
ai 
888) "Kamu" di sini dihadapkan kepada manusia umumnya. 
2889). Apabila kaum Muslimin dapat kemenangan dalam sesuatu peperangan, 
mereka mengaku berdiri di fihak kaum Muslimin. 


716 


Juz' ke 20 


(LABA-LABA) 


Surah ke 29 





bukankah Allah lebih mengetahui apa- 
apa yang di dada-dada makhluk? 


11. Dan. sesungguhnya Allah me- 
ngetahui orang-orang yang beriman, 
dan sesungguhnya Ia mengetahui 
orang-orang yang munafik. 


12. Dan orang-orang yang kafir itu 
berkata kepada orang-orang yang 
beriman : “Turutlah jalan kami, dan 
biarlah kami pikul dosa-dosa kamu”, 
padahal tidak (kuat) mereka memikul 
walaupun sedikit dari dosa-dosa mere- 
ka (sendiri), sesungguhnya mereka 
orang-orang yang berdusta. 


13. Dan sesungguhnya mereka akan 
pikul pikulan-pikulan mereka dan 
beberapa beban beserta. pikulan-pikul- 
an mereka, dan akan diperiksa mereka 
pada hari Kiamat dari hal dusta 
yang mereka telah adakan. 


14. Dan sesungguhnya Kami telah 
utus Nuh kepada kaumnya, maka ia 
tinggal di antara mereka seribu tahun 
kurang lima puluh, lalu mereka 
ditelan oleh topan, lantaran mereka 
orang-orang yang zhalim. 


15. Tetapi Kami selamatkan dia dan 
penumpang-penumpang bahtera itu, 
dan Kami jadikan dia satu tanda bagi 
makhluk. 78?°9) 


16. Dan (ingatlah) Ibrahim tatkala 
ia berkata kepada kaumnya : ”'Sem- 
bahlah Allah, dan takutlah kepada- 
Nya, yang demikian itu baik bagi 
kamu jika kamu tahu”. 


2890) 


Dari topan itu Kami selamatkan Nuh dan 


ba Sa 
Jo" Meh # Ba 2 
rn si 14 AKA Asu 3 i} 


9 eat op“ 


CAR na SMAN, 
LAN SE Ir 
AF Pi en CLA! NA ya 
Sad da 


o 2 AA 
s 
KN Pa 
EATE ae 
I of f „AEE EAD 


eng Lang ne 


ros Pd 20 P 
Sp APP LE aa AW 
£ 


sc èr, 
Al ieS 


g of Loco, 


NI ap sg 3 


2. 2” aieea Aa 


One FOE 
Mg IAIA 


WS Saba SU éU 
SIA 


JARAN Lo MRI 


10 
AA EN AA 
TELESE, llaa g 


AU Ag IN 


90114 ISa g sA a 
Fa IS oya agan 
132 ar, ZA A "7. 


Kas senen sera yang 


turut masuk bahtera yang Kami perintah Nuh membuatnya, supaya jadi satu tan- 


da kekuasaan Kami dan kebenaran Nuh. 


777 


Surah ke 29 : AL-“ANKABUT Juz' ke 20 





17. ”Yang kamu sembah selain dari AO) IV 
Allah, tidak lain melainkan berhala- PER 
paia Jt yaa aan Ga GG SAS OS 
. . : g r 2 
memitikkan untuk Kamu kar Oak 2 KS Ja D ya 1 
Pa ea an NG 


kepada-Nya.  Kepada-Nya-lah kamu 11 TEREE 
akan dikembalikan”. Aa 2 IS De 


Data aa at 


18. ”Dan jika kamu mendustakan, CAM LAN 

maka (tidak aneh, karena) ummat- Sin, 
ummat yang sebelum kamu telah. ..5 AEA of Ta 
dustakan (juga), tetapi tidak (ada & ra & L 9 kur AD 
kewajiban) atas Rasul melainkan me- jo 

nyampaikan (dengan) nyata”. 2135 2 SI 


19. Dan tidakkah mereka fikirkan A HI a K e 14 
bagaimana Allah mulai pembikinan s sa - An 3 Kn 
makhluk, kemudian Ia (akan) ulangi 904 21: 2110 Ia 1 
(pembikinan) itu ? Sesungguhnya BSA NS di co gi SAI 
yang demikian, mudah atas Allah. 
Nagan ez Je °F 
20. Katakan : ”Berjalanlah kamu | PI sejd Y 
di bumi, lantas perhatikanlah bagai- J nan FAS Pe P "ah, Lag 
mana Ja telah mulai pembikinan; £ çi KN Ska aa í 
kemudian Allah akan adakan kejadian „ Za 
yang lain: sesungguhnya Allah amat SI RE 2 Ga 
Berkuasa atas tiap-tiap suatu”. A 
re BA 

Pa PEA A sg. JT 
21. ”Ia akan menyiksa siapa yang Ia VA ag, Sa DAR Yi 
kehendaki; dan Ia akan kasihani 1920S p2 fer 
siapa yang la kehendaki; dan kepada- SPAH FI EN e 
Nya-lah kamu akan dikembalikan”. A dc 

PX d 


22. ”Dan tidaklah kamu akan ter- aa TY 
luput (dari Allah) di bumi dan tidak « | | 
di langit; dan tidak ada bagi kamu KO r KY SA 
pengurus dan tidak penolong selain 
dari Allah.” . POSEI 

2891) Kamu berdusta tentang mengatakan berhala-berhala itu Tuhan, karena 
mestinya Tuhan itu menjadikan, bukan dijadikan. 


778 


Juz’ ke 20 


23, Dan mereka yang kufur kepada 
ayat-ayat Allah dan pertemuan-Nya, 
jalah orang-orang yang putus asa dari 
rahmat-Ku, dan adalah bagi mereka 
adzab yang pedih. 


24, Maka tidak ada jawaban kaum- 
nya ???2) melainkan mereka berkata: 
”Bunuhlah dia atau bakarlah dia”, 
tetapi Allah selamatkan dia dari 
api itu. Sesungguhnya di tentang itu, 
ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) 
bagi kaum'»yang (mau) beriman. 


25. Dan ia berkata : "Tidak kamu 
mengambil, selain dari Allah beberapa 
berhala melainkan lantaran percintaan 
di antara kamu dalam kehidupan 
dunia: 2892) kemudian, di hari 
Kiamat nanti, sebahagian dari kamu 
membenci sebahagian, dan sebahagian 
dari kamu mengutuk sebahagian, dan 
tempat kembali kamu, ialah neraka, 
dan tidak ada bagi kamu penolong- 
penolong”. 


26. Maka telah beriman kepadanya 
Luth, dan ia berkata : "Sesungguhnya 
aku akan berpindah kepada Tuhanku, 
(karena) sesungguhnya Ia-lah Yang 
Gagah, Bijaksana”. 2894 ) 


2892) 


dan peringatan tersebut, mereka tidak balas melainkan dengan perkataan 


nuhlah dia, bakarlah dia.” 
2893) 


(LABA-LABA) 


Surah ke 29 
b rt aj)” e P 
| a | y s | y 
aA SUS, Y 


SAY, pa 


A aa a 
MNJADI Yi 
Pera 


ALP g 


SN SA Ja 2 3 
az? FA a Aya 


zera 4 

DALANG Yo 
o2 8/4, Gas $ 10 
a g Sy 


10 4, 


Haa AAN Cip TAN) 


PP 3 07) a. 


KA ana 
HA Sisa, ARA P 
TT 


PAHA AA 


IE Ie PIA ya 


233 La 


BEAT MA HKI 


ô 
3. “jt 


p 


Ketika nabi Ibrahim seru kaumnya dengan macam-macam keterangan 


: Bu- 


Kamu menyembah berhala-berhala itu lantaran kamu cinta persatuan 


kaum kamu dan takut jadi pecah belah antara kamu. 


2894) 


Nabi Luth, keponakan nabi Ibrahim, beriman kepada ajakannya dan 


mengucapkan keridlaannya akan berpindah ke mana saja, dititah oleh Tuhan, ka- 
rena Tuhan Berkuasa dan Bijaksana di segala hai. 


779 


Surah ke 29 


AL-'ANKABUT ` 


Juz' ke 20 
| è $2 
27. Dan Kami kurniakan baginya SA NN Ir Yy 
2895 | , 

) Ishaq dan Ya'qub, dan Kami 2, P TO 
adakan dalam turunannya kenabian 5 A anda GES f 
dan kitab-kitab agama, dan Kami Jiss Pe 
berikan kepadanya ganjarannya di $o J> olg SES 
dunia ****) dan sesungguhnya , p sA In, s e, 
(adalah) ia di Akhirat kelak, ‘dari 3 SNI GL II 

| (golongan) orang-orang yang baik. se .,, £ 

| A 1 e | 

| JI EA E 2342 
28. Dan (ingatlah) Luth tatkala ia Sala JJ 51 Wo 3 YA 
berkata kepada kaumnya : ''Sesung- Ag 


guhnya kamu mengerjakan kekejian — 

yang tidak pernah dikerjakan sebelum 

kamu oleh siapapun dari makhluk”. 
>T) 


29, “Adakah patut kamu mendatangi 
laki-laki, ****) dan kamu merampok 
di jalan, dan kamu kerjakan kemurka- 
an di majlis-majlis kamu ?” ?8??) 
Tetapi tidak ada jawaban kaumnya 
melainkan mereka berkata : ”'Bawa- 
kanlah kepada kami adzab dari Allah 
jika memang engkau dari orang: 
orang yang benar !” 


30. Ia berdo'a : ”Tuhanku!tolonglah 
akan daku terhadap kaum yang 
merusak itu”. 


2895) 
2896) 


Baginya : Bagi Ibrahim, 


IA PAA Pi 
SIA Gak, 
SENA 
GAB naa LG 
GEMA ES DUA 
HIS r. 
: (Eh 079 


: Ora Ba 


Ganjaran di dunia buat nabi Ibrahim ialah bahwa : 


a) Nabi-nabi yang sesudahnya semua dari turunannya. 
b) Ia dicintai dan dipuji oleh semua golongan agama, tidak ada yang 


mencela dia. 


c) Zamzam, Baitullah dan Magam Ibrahim di Makkah, jadi peringatan 


. manusia akan dia. 
2897) 


Ya'ni, ingatlah riwayat nabi Luth ketika ia menasehati kaumnya yang 


mengerjakan ma'siyat yang belum pernah terkenal sebelum itu. 


2898) Mendatangi laki-laki 
Miwath” (mesum). 
2899) Seperti judi, arak dan lainnya. 


180 


: Bersetubuh dengan laki-laki yang dinamakan 


Juz' ke 20 (LABA-LABA) Surah ke 29 


31. Dan tatkala utusan-utusan Kami 
2900) datang kepada Ibrahim dengan 
(membawa) khabar gembira, (yaitu) 
mereka berkata : "Sesungguhnya kami 
akan binasakan ahli negeri ini, karena 


sesungguhnya ahlinya itu adalah orang . 


orang yang zhalim,” 


32. Ia berkata : "Sesungguhnya ada 
padanya Luth”. Mereka jawab 
”Kami lebih tahu siapa-siapa yang ada ? 
padanya. Sesungguhnya Kami akan 
selamatkan dia dan keluarganya, 
kecuali isterinya adalah ia dari orang- 
orang yang tertinggal”. ?”01) 


33. Dan tatkala datang utusan-utusan 
Kami kepada Luth, ia merasa tidak 
senang dengan mereka, ??”2) dan 
lemah ikhtiarnya terhadap mereka, 
tetapi mereka berkata : ” Janganlah 
engkau takut dan janganlah engkau 
dukacita: sesungguhnya kami akan 
selamatkanmu dan keluargamu, 
kecuali isterimu; adalah ia dari orang- 
orang yang ketinggalan”.  ***?) 


34. Sesungguhnya Kami akan turun- 6 
kan adzab dari langit atas penduduk “ 
negeri ini, lantaran adalah mereka 
melakukan kekejian. ****) 


35. Dan sesungguhnya Kami telah 
tinggalkan daripadanya satu tanda Aw 
yang nyata 225) kaum yang (mau) me- 
mikirkan. ? 


2201| Utusan Kami : Malaikat. 


Aa z 


aa SAR vi 
ja ig KI SEN 
GIS a5 ilos 
Éa 
; Anen Y 
baba eng 

TAGA TEA ; LSI v 
enapan Ca 
DA IS SRI 
Sada DT, Lang 
Pap 

Kay SI A3 

Ke MAN at aya A 
| neo pa 
"E mg yo 


CA SA 


Orang-orang yang tertinggal : Orang-orang yang akan binasa. 
Lantaran nabi Luth belum tahu bahwa mereka itu malaikat yang me- 


2903 Yang ketinggalan : Yang akan binasa. 
2904) Ya'ni, lantaran mereka suka bersetubuh dengan laki- laki dan menger- 


akan lain-lain ma'siat yang besar-besar. 
2905) 


Bekas-bekas adzab yang Kami biarkan ada di setengah daripada negeri- 


(Bersambung di halaman 782) 


IRI 


Surah ke 29 AL-'ANKABUT Juz’ ke 20 





4 
36. Dan kepada (kaum) Mad-yan, (4 "4: Ne ` 
(Kami kirim) saudara mereka, Syu'aib, ** A DIA v 


lalu ia berkata : ”Hai kaumku !j i AEAT T 
berbaktilah kepada Allah, dan per- FA Sa yaah w AVE 


cayalah kepada hari Kemudian, dan PAT | 
janganlah kamu menyombong di bumi UA) HESSI SN Ed 
dengan merusak”. 2? 

C 7 ki 


m a gi E EET. 2 
37. Lantas mereka dustakan RNE dan APN pa vy 


lalu mereka ditimpa gempa, maka ai 
jadilah mereka bangkai-bangkai di A 
j g g A GAS EESE 


rumah-rumah mereka. 
32 ALL on UI 3 


38. Dan. (Kami binasakan) 'Ad dan ID yaa AE YA 
Tsamud dan telah nyata (kebinasaan) SAN Da Pe 

itu bagi kamu dari tempat-tempat | P 

kediaman mereka, karena setan telah Sen Ae na 


puji amal-amal (jahat) mereka, lantas si pe Ea L a71 
ia halangi mereka dari jalan (Allah), haa yt dias g PI 


vadahal mereka adalah orang-orang P 


Par 020I (7 
yang berpemandangan. Van yng pu 1963 3 


Para P P 
39. Dan (Kami binasakan) Qarun dan SFY SN HAH Y4 
Fir'aun dan Haman, karena sesungguh- Je) Pi Rae, 
nya Musa telah datang kepada mereka Sa Og Ca ga AR AN p 
dengan (membawa) keterangan- | Ja 
keterangan, tetapi mereka menyom- MAF 9 PAIE SE 
bong di bumi, padahal tidaklah 


mereka terluput (dari adzab). a 
40. Maka tiap-tiap (golongan), Kami *4/.* SA Ta 424 z 
siksa dengan sebab dosanya, yaitu Bar 

sebahagian dari mereka ada yang 32.2 AP a^ PE pena 
Kami hujani dengan batu-batu kelikir, Dn deh dy 


dan sebahagiannya dibinasakan oleh @ 2022 7 A Dap ANG SERAH 
teriakan, ****) dan sebahagiannya Nagari, PE Pu 
Kami benamkan di bumi dan se- 6 4929 4 497 Yla 
bahagiannya Kami karamkan, sedang JA ISO 


negeri kaum Luth itu jadi satu tanda peringatan bagi satu kaum yang berfikir. 
Kami tinggalkan Kami biarkan, Kami tidak hapuskan. Daripadanya: Daripada, 
adzab-adzab itu, daripada bekas: bekas adzab itu. 

2906) Teriakan : Suara tiupan angin atas letusan gunung ketika gempa. 


7829 


Juz” ke 21 (LABA-LABA) Surah ke 29 


o $ 2 A 
Allah tidak sekali-kali menganiaya KANAN ABU Si 
mereka, tetapi adalah mereka, meng- | : gi jori i | 
aniaya diri mereka (sendiri). 9 A ka F A Li Tp, S j r 
: e KST s% 3 r. 
41. Bandingan orang-orang yang Mys UM jia ti 
menganggap tuhan-tuhan selain dari 4 KATA at T RZA 
Allah (adalah) seperti laba-laba yang a ya dalam 23? 
membikin rumah, padahal selemah- £ Al TE RAK 
lemah rumah ialah rumah laba-laba, _ ,,, TP eh p 
jika adalah mereka itu mengetahui. pere Saai iaaa er gal 
| 2°34 Pt a 
42. Sesungguhnya Allah mengetahui <,’ d1 Pin a -i $i uv 
sesuatu yang mereka seru ??07) Tea ET Ga 





j j pel! II) a 23 
selain daripada-Nya dan Ia-lah Yang “,. aM MEN EL 
Gagah, Bijaksana. PT SI pa HL 

“ja 


.. 
MJ pa! 


43. Dan perumpamaan-perumpama - 1 4 2 “Aa f aa w 
an itu Kami adakan untuk manusia, ud: Jy As t 


tetapi tidak mengerti dia melainkan 4?! AI Ata 4 
orang-orang yang pandai. ` Os Y ki 3 ye 
| pt 214 IN 270 | 
44. Allah telah jadikan langit dan Sejo d tk 
bumi dengan (mengandung) kebenar- £ p ¿f 2 ',, EL wr? 
an; sesungguhnya di tentang itu ada- awhe 
lah satu tanda ****) bagi Mu'minin. pa. 039 


Juz' ke 21 Dg bund! golds. A 


45. Bacalah apa yang diwahyukan „se -28s 52,363 
kepadamu dari Kitab, dan dirikanlah ANA ASI LSI 40. 
sembahyang, (karena) sesungguhnya “,,. ,. 3323 3 
sembahyang (bisa) menghalangi PERAI AKUI ali PO 
(manusia) dari kejelekan dan kemung- | p3, p Zogi, sar” . 
karan: dan sesungguhnya mengingat Bi Sals : Pra 
Allah, lebih besar: dan Allah menge- “ yg Ka 
tahui apa yang kamu kerjakan. 9 ) get au AI 1 
2907) Seru : Sembah, berbakti, berdo'a. | ` 
2908) Ya'ni, tanda kekuasaan Tuhan. 


183 





melainkan dengan 


? 


ana AL-'ANKABUT Juz’ ke 21 
bantah o3 yf 
46. Dan janganlah kamu 104e A | 


(bantahan) yang terlebih baik, kecuali 
orang-orang yang menganiaya dari 
antara mereka dan ka : "Kami 
telah beriman kepada apa yang di- 
turunkan kepada kami dan (yang) di- 
turunkan kepada kamu: dan han 
kami dan Tuhan kamu itu Satu: 
ani kepada-Nyalah kami berserah 


47. Dan begitulah Kami telah turun- 
“kan Kitab ??!0) kepadamu. Maka 
orang-orang yang Kami telah beri 
Kitab, percaya kepadanya, ??!!) dan 
dari antara mereka itu ??!?) ada yang 
percaya kepadanya: dan tidak meng- 
ingkari ayat-ayat Kami melainkan 
Orang-orang yang (sengaja) kufur. 


48. Dan tidak pernah, sebelum ini, 
engkau membaca sesuatu kitab, dan 
tidak (pernah) engkau tulis dia dengan 
tangan kananmuj: jika demikian, nis- 
caya (patut) ragu-ragu orang-orang 
yang membatalkan. 2913) 


49, Bahkan ia itu **'*) ayat-ayat 
yang nyata di dada orang-orang yang 
diberi ilmu: dan tidak akan menging- 
kari ayat-ayat Kami melainkan orang- 
orang yang zhalim, °°?! $) 


Tega ga Dam 
SAI kn PA 
Len SEA CI 
DARA -$ La any 


PINK AAA LV 

P. T dia Sat Waria I ag! Pu, 7 

Dong SES a iju 
J 

D AD As 

OAT AP IG, 


o, o 039 7 
miis ŁA 


3S SPA: Tg Ah SES 


AA DEN 
23 De BELAH LA 


23 
Paya 


MANTAN 


Kebahagian dari mereka yang Kami beri kitab Injil dan Taurat itu per- 


2909) Ahlul-Kitab : Nashara dan Yahudi. 
2910) Kitab : Qur'an. 
2911) 

caya kepada Qur'an. 
2912) Ya'ni, dari antara kafir-kafir Makkah. 
2913) 


Hai Muhammad! engkau tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Ji- 


ka engkau tahu, niscaya (pantas) orang-orang yang membatalkan kenabianmu 


ragu-ragu dan meragu-ragukan. 
2914) Iaitu : Qur'an itu. 
2915) 


Zhalim : Yang menganiaya diri sendiri dengan sebab tidak mau ber- 


iman kepada sesuatu yang sudah mesti diimani. 


784 


Juz' ke 21 


(LABA-LABA) 





50, Dan mereka berkata : "Mengapa- 
kah tidak diturunkan atasnya mu'jizat 
mujizat dari Tuhannya ?” Jawablah : 
”Mu'jizat-mu'jizat itu tidak lain me- 
lainkan -di sisi Allah: ??'8) dan aku 
(ini) tidak lain daripada pengancam 
yang nya 

51. Dan apakah tidak cukup buat 
mereka, bahwa Kami telah turunkan 
atasmu Kitab yang dibacakan kepada 
mereka ? 2917, Sesungguhnya di 
dalamnya (adalah) rahmat dan peri- 
ngatan bagi kaum yang (mau) beriman 
52, Katakanlah : "Cukup Allah jadi 
saksi antaraku dan antara kamu: Ia 
mengetahui apa yang ada di langit 
dan (di-) bumi, sedang mereka yang 
beriman kepada yang bathil dan 
kufur kepada Allah itu, ialah orang- 
orang yang rugi”. 


53. Dan mereka minta kepadamu 
kedatangan 'adzab dengan lekas: 
2918) padahal sekiranya tidak ada 
ajal yang ditentukan, niscaya telah » 
datang kepada mereka 'adzab itu ; 
tetapi ia akan datang kepada mereka 
dengan sekonyong-konyong, ereka 4 
mereka tidak sadar. 


54. Mereka minta kepadamu ke- $ 
datangan 'adzab itu dengan segera, 
padahal sesungguhnya jahannam itu 
mengepung orang-orang kafir, '”'”) 


2916) 
2917) 


tp anta G 


CUNY BENANG oi 
AS SI HAL 


OAT ARAD LA 


oJ s+? 
KA aa er 


IA a 

EE Se da 

HS Ika, or 

3 PAP LA: 
Jr 1 P a 24 sá; 
Laga" : 

Dab 


8 350 0, 


Ola HAL HA, APA 8 


Ya'ni, Allah akan turunkan atau beri mu'jizat bila Ia suka. 
Apakah tidak cukup bahwa Qur'an yang tidak ada bandingannya yang 


tak dapat dibikin oleh manusia itu jadi mu'jizat? 


2918) 


Sebahagian dari kaum Quraisy berkata: "Kalau engkau benar seorang 


nabi, maka hujanilah kami dengan batu dari langit.” 


2919) 


Maksudnya, tidak perlu mereka minta-minta kedatangan 'adzab, ka- . 


rena orang-orang kafir semua telah dikurung oleh jahannam: tidak bakal luput. 


785 


Surah ke 29 AL-'ANKABUT Juz’ ke 21 


; : ; o JJ le! III) 
55. (Ialah) di hari yang 'adzab itu OA an AN ag 5 eh 00 
akan mengenai mereka dari atas A. 


£ Par, 3 Aa 3 f 4 Biia 

mereka dan dari bawah kaki-kaki ` Pena AA AI 
Pe Pe EE 
mereka, dan Ia akan berkata : "Rasa-  ,3 ,, e9323, 33 2 3 53 
lah (balasan bagi) apa yang kamu telah Doha ia 19393 Joay 
kerjakan”. | 
. r 3 4 ` f J 5 P 

56. Hai hamba-hamba-Ku yang ber- KANAN PAREAN. 
iman ! sesungguhnya bumi-Ku luas; i HP SA 


maka akan daKu-lah hendaknya kamu 2723 2142 ar PR 

menyembah. Ep, Lu Aam 9 LI 
a aa 2-1) 

57. Tiap-tiap jiwa akan merasa ke- 5 3 A SIP ay 

matian kemudian kepada Kami-lah ES a ROLL AT AA 

akan dikembalikan kamu. - Dya ALAN ab 


L 2289) "S $ P 
58. Dan orang-orang yang beriman SIS Lea Fai OA 
dan melakukan (pekerjaan) yang baik- “ “ , ea pi PR 
baik, sesungguhnya Kami akan duduk- 'e “7, RAT Ne ea DOSA 
kan mereka di bahagian-bahagian yang £ G4 PAP i A 


tinggi dari surga yang ‘mengalir pada- 40: 7 © LA AG 

nya sungai-sungai dalam keadaan 3 PI ya ya 
kekal padanya; alangkah bagus gan- yö tgah. 
jaran orang-orang yang bekerja (baik)! Cr a a 


ë 
s> 


e 42A ofp zp PT La 
59. (lalah) mereka yang sabar, dan 4 W | SET 
kepada Tuhan merekalah mereka ber- LI ISL, gg 


serah diri. : - : 


1! 2 
60. Dan tidak sedikit binatang yang J et Y LL S3 2 
tidak menjinjing ?”?9) rezekinya, “2, 4 aa Lai 

at La Iar P. / "KU 


PAN 
Allah memberi rezeki kepadanya “a7 i . - : 
dan kepada kamu, dan Ia-lah Pen- P Ga Wr 


dengar, Yang mengetahui. ERRETA 
gar, daji pa 


. a # f PE S4 P . 
61. Padahal jika engkau bertanya 5 Ea Ia Ma - 
kepada mereka : “Siapakah yang Meng y 


P4 P. 
| 


menjadikan langit dan bumi dan 2 Ly rre TEAN AE 
memudahkan (perjalanan) matahari aaa 


2920) Menjinjing : Membawa. Ya'ni, janganlah kamu takut berpindah dari 
satu tempat ke lain tempat yang diridlai oleh Allah, lantaran tidak bisa membawa 
Deal karena tidak sedikit binatang yang tidak membawa bekal, tetapi tidak mati 
di jalan. 


786 


Juz' ke 21 (LABA-LABA) Surah ke 29 





an i LA gelea 


dan bulan ?” niscaya mereka jawab La A -| oD Js Ay 
“Allah”. Maka bagaimanakah di- — a i 
palingkan mereka ? :“?1) $ NA 


P “t 3 J tr HM 
62. Allah memberi rezeki dengan Aa lau AD “Tr 


luas kepada siapa yang Ia kehendaki NERT Pa 
dari hamba-hamba-Nya, dan Ia me- AAA Nata A 
nyempitkan (rezeki) baginya; sesung- 

guhnya Allah amat Mengetahui tiap- $ ArT Ps ya A 
tiap suatu. yan 


sorol” 
63. Dan jika engkau bertanya kepada ad Han SAF Ig Y 
mereka : "Siapakah yang turunkan 
air dari langit, lalu menghidupkan PA AG AG NA 
dengannya, akan bumi sesudah mati- 


nya ?” niscaya mereka jawab Sa i K 7, ii 24 
“Allah”. Ucapkanlah : “Alm dulil, M2 ma. BN 
lah !” Tetapi kebanyakan mereka OF 7 yi 

tidak mengerti. pkn aa a5 


La PLFA , P 
64. Dan kehidupan di dunia n SÍa at 
tidak lain melainkan sia-sia dan , 
permainan ; dan sesungguhnya negeri Si 2: yy AA al; 
Akhirat itu ialah kehidupan (yang Pre ji 4 , a 
sebenarnya ), jika adalah mereka ai 
itu mengetahui. Daku 132 és 


65. Maka apabila mereka naik bah- | = 3 Ar ESS bi RE 10 
tera, mereka. berdo'a kepada Allah 
dengan mengikhlaskan agama. bagi- 1 “ IS a A P AP AS | 


Nya : ?921) tetapi apabila Ia telah j 


selamatkan mereka ke darat, tiba-tiba Opa SANA A Andi SG 


mereka menyekutukan (Dia). 


66. Yang berakibat mereka kufur AL Aa ysa NA 
kepada (ni'mat keselamatan) yang "an K 

Kami berikan kepada mereka, dan 7 f pan gi aaa 
(berakibat) mereka bersenang-senang, Dg “0 
tetapi nanti mereka akan tahu (gan- 

jaran mereka) ****) 


2921) Orang-orang yang mengaku Allah sebagai pembikin langit dan bumi, 
bagaimana dapat dipalingkan oleh setan daripada jalan yang benar?! 
2922) Ya'ni mereka mendo'a dengan bertauhid betul-betul. Din : Agama: 
ibadat: balasan: iman dan lain-lain. 
2923) Mereka menyekutukan Allah itu membawa akibat kufur atau tidak 
(Bersambung di halaman 788) 


787 


Surah ke 29 AL” ANKABUT Juz' ke 21 





2 7? i 

67. Dan tidakkah mereka perhatikan, (572 (aa Gil an i Á Av 
bahwa Kami telah jadikan (negeri Te | 
mereka) satu tempat yang terhormat, Én S 
yang aman, sedang di keliling mereka SA SER En 


manusia berculik-culikan ? ???4) 4 PA A 
Maka apakah (patut) mereka beriman — Ra J "ju nata 


kepada yang bathil; ****) sedang p 32 
kepada nimat Allah mereka kufur? OSA AT BR 


68. Dan bukankah tidak ada siapa- SK yaa EY 3 JA 
siapa yang lebih zhalim daripada = ,? 2 Sar, 7 1 7” 
orang yang membikin dusta atas nama GL L SS L aSa AK A 
Allah, 2°26) atau mendustakan kebe- "sss, 2, 0 EET 
naran, ketika sampai kepadanya? Bu- & ARI asla ko 
kankah di jahannam itu ada tempat ii 

kediaman bagi orang-orang kafir? a A Yay 


69. Dan orang-orang yang bekerja (1 £ , TAN TANI Sh 44 
keras di (agama) Kami, sesungguhnya 2 ap a. 


At | 


Kami akan pimpin mereka di jalan- 4 5, SA 113 Oa TA AN A 
jalan Kami: dan sesungguhnya Alan S papua 
beserta orang-orang yang berbuat ke - 2 EA Gro SI 
baikan ... f 


menerima kasih atas ni'mat agama dan ni'mat keselamatan yang Allah berikan ke- 
pada mereka, dan juga berakibat bahwa mereka dapat bersatu dan bersenang-se- 
nang dengan kaum mereka yang sependirian. Tetapi mereka akan rasakan balasan- 
nya. 

2924) Culik : Membawa lari atau merampas diri seseorang. 

2925) Bathil : Sesuatu yang tidak haq, yang salah. 

2926) Berdusta atas nama Allah ialahomongkan sesuatu dan katakan, bahwa 
omongan itu dari Allah, padahal tidak demikian. 


— 0000000 — 


188 


Juz' ke 20 (ROMA) Surah ke 30 


29) 


AR— RUM 
(ROMA) 
Surah ke 30 :60 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 
kecuali ayat ke 17 di MADINAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, ERA SIA om 


Penyayang. 
1. "Alif, Lam, Mim. ???7) ba i 


i 301 
2. Telah dik b Roma, LNG 
Tas ikalahkan bangsa Roma (3 1 Y 


3. Di dekat bumi (Arab); tetapi SALA m 
mereka itu, sesudah kalah, akan aa Han D 


mengalahkan. A MA lia 


4. Dalam beberapa tahun: ????) WAT AD Pu TI t 
bagi Allahlah urusan itu sebelumnya Lagu Jas a 

dan sesudahnya; ****) dan di hari itu, AL ma IA YAI) Kn) d3 ya 
akan bersukacita orang-orang Mu'mi- Lea 


Nk AT 
nin, AK Oa 


2927) Artinya: Allah, Jibril, Muhammad. Ya'ni dari Allah kepada Jibril di- 
sampaikan kepada Muhammad. (Periksa awal surah Al-Bagarah). | 

2928) Orang Roma adalah Kristen yang mempunyai kitab agama. Orang- 
orang Persi adalah majusi penyembah api dan berhala, Ketika dua kerajaan ini ber- 
perang, kaum Muslimin condong kepada Roma: kaum musyrikin kepada Persi. 

Dalam satu peperangan, Persi kalahkan Roma. 

Kaum musyrikin bergirang. Kaum Muslimin berdukacita. Lantas turun Ayat 
tersebut dan yang berikutnya, menerangkan, bahwa orang-orang Roma sudah ka- 
lah, tetapi di dalam beberapa tahun, akan menang. 

Berpegang kepada firman Allah itu, dan dengan idzin dari Rasulullah. Abu Bakr 
bertarohan dengan seorang Quraisy. Di dalam beberapa tahun, sebagaimana dise- 
but oleh Qur'an, Roma kalahkan Persi, dan Abu Bakr dapat kemenangan seratus 
onta. Dengan ini, terang dan nyata kebenaran Muhammad sebagai nabi dan kebe- 
naran @ur'an sebagai firman Allah. 

2929) Dalam beberapa tahun: Antara tiga sampai sembilan tahun. 

2930) Maupun sebelum mereka menang ataupun sesudahnya, urusan dan ke- 
kuasaan tetap pangan Allah. 


789 


Surah ke 30 AR-RUM Juz' ke 21 





P.2J3 


5. Dengan pertolongan Allah, Ia LES A a pan 4 
menolong siapa yang Ia kehendaki, : 


Pa 
karena la itu Gagah, Penyayang. maa Anh a PAR f 


6. (Ialah) sebagai perjanjian Allah; - | T tar 

2931) Ia tidak menyalahi janji-Nya; sea SAE ais dss 

tetapi kebanyakan manusia tidak $ Bid Fí EPE 

mengetahui. aY É Si OALA 
BSA 0, 

1. Mereka mengetahui sesuatu yang SN pala Dela Po 

lahir dari penghidupan dunia, padahal „s - 


dalam. urusan Akhirat, mereka lalai. ey Pu oA? SN uye 3 AA Era 
rA A fa PEE a 2 
8. Dan tidakkah mereka (mau) ta 3 WET ^ 


berpikir ditentang diri-diri mereka ? , K P 

Allah tidak jadikan langit dan bumi a ME MANA SU 
dan barang yang di antara keduanya 5 Joes 
melainkan dengan mengandung ke- PAT SI 9 
benaran dan buat satu masa yang di- 


tentukan; tetapi kebanyakan dari « pa ya Aan LAN abas 
manusia sungguh tidak percaya kepa-' 7% 


da pertemuan dengan Tuhan-nya 283 gn 
293 25 DaN 
tJa 227r A q 


9. Dan tidakkah mereka (mau) AN LAN 


berjalanjalan di bumi, lalu melihat Pr 


2, 
bagaimana akibat orang-orang yang af ALL NA | 
sebelum mereka ? Adalah mereka itu i yu Daan 


lebih sangat kuat dari mereka, dan s45 go r i sa 


mereka itu telah membongkar bumi, 


dan telah ma'murkan dia lebih dari TA ya, 1 A1, 76i; 
apa yang mereka telah makmurkan; Fí SPa a IPA 
d 12 3 3030 1 roher 


dan telah datang kepada mereka Aa rp Up La go z Lap | 


itu rasul-rasul mereka 7°???) dengan 
keterangan-keterangannya: maka tidak ° #- AK Le 
lah sekali-kali Allah menganiaya mere- Han As TAN 
ka itu, tetapi adalah mereka itu 4? seJ par 023 
i S3 ni PAN ADA TS dis r 


menganiaya diri mereka sendiri. 


2931) Kemenangan yang didapat oleh kaum Nashara adalah dengan perto- 
longan Allah dan perjanjian-Nya. 

2932) Ya'ni, tidak percaya kepada hari Kiamat. 

2933) Rasul- rasul dari jenis dan bangsa mereka. 


790 


Juz' ke 21 (ROMA) Surah ke 30 





PI d 
10. Kemudian, kejahatanlah akibat | A E Kii Fa 
orang-orang yang kerjakan kejahatan, lgs Oa A yai , 
lantaran mereka dustakan ayat-ayat IA "Len 
Allah: dan adalah mereka akan (Ayat- Ha ag Sup SB S 
. ayat) itu memperolok-olokkan. 


pa 


P pn Ly 
9g LAMP 


| : TN JJ, sed tia aan 
11. Allah memulai pembikinan o4 SI e A Li ál 1) 
(makhluk): kemudian Ia akan ulangi Tag 
dia (lagi): kemudian kepada-Nya-lah LA aa 2 ng 
kamu akan dikembalikan. 2934) j > j n 2 
ols r IIL 7, 


C # 


Y 
12. Dan pada hari berdiri Sa'at, PAE E es eg 


putuslah harapan orang-orang yang pan AT 
berdosa. ??35) | ga y 

Ag , Kar. oho 37 
13. Dan tidaklah ada bagi mereka, : -A r 
dari sekutu-sekutu mereka, penolong- ag 3a San Ses p 
penolong; dan adalah mereka dengan < at 
sebab sekutu- sekutu itu, jadi kafir. AS ag TANI Ba aa 
ETTR #91 3 Pa J0) A P. 
14. Dan pada hari berdiri Sa'at, 4-29 PAAA AEN un 
pada hari itu terpecahlah mereka. TARDE 
2937 ) | b - .. 


15. Yaitu ada pun orang-orang yang POP PON AMAN AL O 
beriman dan mengerjakan (pekerjaan) E ' 2 

yang baik-baik, maka mereka, di satu d ~e BARAN AH 
kebun yang segar, akan dimuliakan. Zo pE P 


16. Dan adapun orang-orang yang , E f ag "Sg a 


kufur dan mendustakan ayat-ayat 2 P 


Kami dan pertemuan Akhirat, maka A EN AA pan P 
mereka di dalam 'adzab dikekalkan. BOME ya MAN EL 
| | PD 


Sa MN 


2934) Allah-lah yang membikin manusia: dan sesudah mati, Allah akan hi- 
dupkan kembali: kemudian. kamu sekalian akan dibawa ke hadapan mahkamah 
Allah buat menerima ganjaran masing-masing. 

2935) Pada hari terjadi Kiamat, putuslah harapan kaum kafir yang berdosa 
lantaran tidak mau beriman itu. 

2936) Benda-benda atau jiwa-jiwa yang mereka sekutukan dan anggap seba- 
gai Tuhan itu tidak menolong mereka, dan lantaran sekutu-sekutu itu, mereka jadi 
orang-orang kafir. 

2937) Ya'ni, pada hari Kiamat sesudah perhitungan, manusia berplsahan: 
masing-masing mengambil tempatnya. 


791 


Surah ke 30 | AR-RUM Juz' ke 21 





17. Maka anggaplah kesucian Allah 2922 20 Lie! w 
ketika kamu berpetang dan waktu LSI 9 Kabag 
» “0. 7 


kamu berpagi. ****)y | 
Oya A> g 


18. Dan bagi-Nya-lah sekalian puji di aa E ra Aa 
langit dan di bumi dan di waktu pe- °, s oke. bni 
tang dan ketika kamu bertengah-hari. Y, akui EN AH | 


si 
.19. Ia mengeluarkan yang hidup dari ASSA 9 aa Naa WA P'E M 
yang mati; dan Ia mengeluarkan yang Ea onar an 
mati dari yang hidup, dan Ia hidup- (se SS y oa Ji 
kan bumi sesudah matinya: dan begi- pa > 
tulah akan dikeluarkan kamu.2939) 55 yege De “ Ar Ra 


20. Dan setengah dari ayat-ayat-Nya s S, NK 2 y, 
2940) bahwa Ia jadikan kamu dari sa, PA yu apa 
tanah: kemudian, tiba-tiba kamu (jadi) 2 esa AU EA 
manusia yang bertebaran. Dg EN ya Trati 2 Bu 


| 21... 
an tes Heran san Me Mane be Pa HS ol Pal Oa T A A. 
ayat-Nya wa Ia jadikan bagi kamu, 433 He Par 
dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang EN 
kamu bersenang-senang kepadanya, Pa 
dan Ia jadikan di antara kamu per- dx 4310 a e 5 ATI 
cintaan dan kasih sayang: sesungguh- V3 “ 
a di tentang itu, ada ayat-ayat 73 TA A 
2341 ') bagi kaum yang (mau) berpikir. Ke anus 
az 
22. Dan sebahagian daripada ayat- LA! PE da Ne Ag YY 
ayat-Nya pembikinan langit dan bumi ,/ 0.7 : 
dan berlainan bahasa kamu dan warna EA an oara 


kamu; sesungguhnya di tentang itu, y 
LAN Sa 3 É IAY l 
ada beberapa ayat bagi orang-orang T p “1 3 DO At 
7 0 #0 


yang tahu. | CA Kau 


Ka ” 


2938) Pada waktu petang sampai tidur dan pada waktu bangun tidur sampai 
petang - di tiap-tiap waktu - hendaklah kamu menganggap Allah itu maha suci da- 
ripada melahirkan kezhaliman. Ia tidak siksa hamba-Nya melainkan sesudah beri- 
tahu dan beri peringatan. | | : 

2939) Ya'ni, akan dihidupkan kamu di hari Kiamat buat pembalasan amal. 

2940) Ayat-ayat-Nya : Tanda-tanda kekuasaan-Nya. 

2941) Ayat-ayat : Pelajaran-pelajaran : tanda-tanda kekuasaan. 


792 


Juz’ ke 21 (ROMA) Surah ke 30 


23. Dan sebahagian daripada ayat- Je Íg KU Lu rr 
ayat-Nya (ialah) tiduran kamu di S r 
malam dan siang dan pencaharian Kon 

kamu ??42) dari kurnia-Nya; sesung- aka Ia SEAN 
guhnya di tentang itu, ada beberapa ea t, 

ayat bagi kaum yang (mau) men- an BY 33! 
dengar. PPR) E 

24. Dan sebahagian daripada ayat- & SI SGI | vt 
ayat-Nya (ialah) Ia tunjukkan kepada 2 .l Is pe 
kamu kilat itu sebagai menakutkan MN NS KA YU 

dan memberi harapan, dan Ia turun- naa pa 
kan air dari langit, lalu Ia hidupkan H TER e Sta au 
dengan dia bumi sesudah matinya: 

sesungguhnya di tentang yang demi- on 
kian itu, ada ayat-ayat bagi kaum F a ES 301 
yang (mau) mengerti. AN TA Waka £ 4 

25. Dan setengah dari pada ayat- , á Tan JP DU Te 
ayat-Nya (ialah) berdirinya langit dan £ KAKI A : 
bumi dengan perintah-Nya: kemudian, a as) a a 3 
apabila Ia panggil kamu satu panggil- s33% +9 ST IST 

an (buat keluar) dari bumi, tiba- O92% PHL E 
tiba kamu akan keluar. 


. 2.01", 
26. Dan kepunyaan-Nya-lah apa-apa NG CNN EPA al y A b 


yang di langit dan (di-) bumi; semua 5 DARZI 5, 
ta'at kepada-Nya. PU AN 
,! ABI 
8 2». 
27. Dan Ialah Yang memulai pem- Pg (at Sea rv 


bikinan; kemudian, la akan ulangkan Iret III, 3 

dia semula: ??43) sedang ia itu Ip iba OKI 

lebih mudah bagi-Nya; dan bagi- Pa 
A 


Nya-lah sifat yang paling tinggi di | |. 

langit dan (di-) bumi: dan Ia-lah Pai JA an 

Yang gagah, Bijaksana. N 
y EAERI 


bt! peha 


28. Ia adakan perumpamaan bagi a a YA 


kamu dari diri-diri kamu, (yaitu) | , 
adakah bagi kamu sekutu-sekutu dari ^. Is : Is o La) 07 
(hamba-hamba) yang dimiliki oleh Lag pas 
tangan-tangan kanan kamu, pada | 7 an Sa 





2942) Pemberian Tuhan kepada kita sifat tidur T bisa mencari untuk peng- 
hidupan itu satu daripada tanda-tanda kekuasaan-Nya yang halus. 

2943) Ulangkan dia semula: Bikin sekali lagi seperti dulu, ya'ni hidupkan 
manusia kembali buat pemeriksaan di Akhirat. 


193 


Surah ke 30 AR-RUM Juz' ke 21 





barang yang Kami kurniakan kepada 4 E PR Se, TE 
kamu, hingga kamu (sama) dengan 2 Jo P N M 


mereka di (barang) itu, yang kamu naga Saha $ Je TE 


takuti sebagaimana kamu takut (orang 
yang sejenis dengan) diri-diri kamu ? asil an win v 23 2 S 
Begitulah Kami terangkan aa N 

bagi kaum yan mau) m rti. | SO Gr 
2944) yang Ba Oa 

i IPA r 9 G srb 

29. Tetapi orang-orang yang zhalim | AA Ws < AU g5 “ya 
menurut hawa nafsu mereka dengan F 
tidak ada pengetahuan; maka siapakah 
yang bisa memberi petunjuk kepada 


$ ANA 


TENET 


orang yang disesatkan oleh Allah ? r WERO aa 
dan tidaklah ada bagi mereka peno- Da I Imel 
long-penolong. 01 g 


Íe Pa - A PEPE EEA 
30. Maka hadapkanlah dirimu ****)y Gas op) Ela 3 IU y- 
dengan lurus kepada agama itu, 5 pg penga Nemu 
(yaitu) bikinan Allah yang Ia bikin AN a 5 phas 
manusia (setuju) atasnya: ??46 j Aa 
jangan ada penukaran di bikinan iy AA 


Allah: ialah agama yang lurus, tetapi - : ; E aA 

kebanyakan manusia tidak mengeta- REF piii € 

hui, 2947) DARA g 
TE P 

31. Dalam keadaan kamu kembali PPY A yi 


2944) Maksudnya, bahwa Allah membikin perumpamaan untuk kamu ten- 
tang tidak patut Dia disekutukan, yaitu apakah kamu suka hamba-hamba kamu di- 
sekutukan atau bersekutu dengan kamu dalam harta benda kamu atas jalan sama 
rata, hingga kamu takut membelanjakannya dengan tidak idzin mereka, sebagai- 
mana kamu takut kepada orang-orang yang sejenis dan setaraf dengan kamu? 

Kalau kamu tidak suka disekutukan dengan hamba-hamba belian kamu, maka 
patutkah kamu sekutukan Allah dengan barang-barang dan jiwa-jiwa yang dijadi- 
kan oleh-Nya? 

2945) ”Diri-mu” di sini maksudnya kepada Nabi s.a.w. dan ummatnya. 

2946) Hendaklah engkau berpegang kepada agama bikinan Allah yang Ia 
bikin manusia cocok dengannya. 

2947) Hadapkanlah dirimu dan peganglah dengan sungguh-sungguh agama 
tauhid yang Allah bikin manusia bersifat condong kepada tauhid, yakni, jika di- 
biarkan seorang anak dengan tidak diberi apa pun pelajaran, niscaya ia akan ber- 
tauhid, kecuali kalau diubah dengan didikan. Maka janganlah ada perubahan da- 
lam bikinan Allah yang asli itu. 


794 


Juz' ke 21 (ROMA) Surah ke 30 
—— a E 


kepada-Nya: ****) dan berbaktilah gu ARSY ASEAN MAL 
kepada-Nya; dan dirikanlah sembah- 3 


yang: dan janganlah kamu jadi dari Ap TEA! 
(golongan) musyrikin, s E 

32. (Yaitu) dari orang-orang yang Sega rr 
pecah-belahkan agama mereka dan 


or’ 7 

jadilah mereka beberapa golongan ena La ata HI 
yang tiap-tiap puak bergirang dengan 031 
(agama) yang ada di sisi ang S RE 
masing, 23480) saa p 


| b pÉ A er 
33. Dan apabila kesukaran mengenai $4? 2» gr 5g 
manusia, mereka seru Tuhan mereka 477 4 


ATA 1900, Ad at 
dalam keadaan berserah diri kepada- cu KK) AA Ai AA 


Nya, kemudian, apabila Ia rasakan ' , , Fa PPN na 
bagi mereka rahmat daripada-Nya, : MEIER UESTO 
tiba-tiba segolongan dari mereka me- | Pa p Sa 
nyekutukan (sesuatu) dengan Tuhan 4 ada E 
mereka, 2 ya Mar y 


g p gz | aJ3 

34. Yang berakibat mereka kufur ? AL Silo AN YI 
kepada apa yang Kami berikan span di N 22 Pa 
mereka. ”Maka bersenang-senanglah PA aa a 17 s4 Ta 
tetapi akan kamu ketahui”. 2 ?) a 


35. Atau adakah pernah Kami turun- s | f < ro 
kan kepada mereka satu keterangan, é F Pa x kp 
lalu ia ucapkan (bolehnya) sesuatu H 4 PER Ia 


yang mereka sekutukan dia (dengan ó Kpn API ia 
Allah) ? 295 0) 


36. Dan apabila Kami rasakan AA Te TI 153 Pa 
kepada manusia satu rahmat, mereka 5, js Bina 
bergirang dengannya, dan jika menge- 4% - «221 NA a 
nai mereka satu kejelekan dengan 7 PA “39 pa 7 
sebab dikerjakan oleh tangan mereka, 4,” 2r o . o .” Aa FE 
tiba-tiba mereka putus harapan. ?”"') D phani; pa Jer 


2948) Hendaklah engkau, ya Muhammad dan ummatmu! hadapkan diri ke- 
pada agama yang lurus, hal keadaan kamu menyerah diri kepada-Nya. 

2948a) Ya'ni, janganlah kamu jadi dari golongan orang-orang yang pecah- 
belahkan agama mereka faa 

2949) Hal mereka menyekutukan Allah itu berakibat dengan sendirinya me- 
reka kufur, tidak menerima kasih kepada ni'mat akal dan agama suci yang Allah 
berikan kepada mereka. Katakan kepada mereka: "'Bersenang-senanglah kamu 
buat sedikit masa, tetapi sesudah itu, kamu akan ketahui buah pekerjaan kamu." 

2950) Adakah pernah Kami turunkan satu Ayat yang dapat difaham daripa- 
dan ya bahwa menyekutukan Allah itu boleh? 

2951) Orang Mu'min tidak boleh putus harapan dengan sebab ditimpa ba- 

haya. 


195 


Surah ke 30 AR-RUM duz’ ke 21 
, - i 33 and 4 P "PPL hat 

37. Dan tidakkah mereka perhatikan, Jo mv asi DM Lv 
bahwa Allah meluaskan rezeki bagi seken i 
siapa yang Ia kehendaki dan Ia me- G7 rey 
nyempitkan: ****) sesungguhnya di SU Jang EREN 2 
tentang itu ada beberapa ayat bagi 201 1) 01 A 
kaum yang (mau) beriman, ****) ya aI 3 


Pd - r 4 E4 E e a 
38. Maka berilah kepada keluarga Cad agan DI pa 
yang dekat, haknya dan miskin dan 


sè 
anak jalan; ****) yang demikian itu WNE Ng CAS 4 


baik bagi orang-orang yang mau a D Sat 
keridlaan Allah; dan merekalah orang: 4—> "2 Ig Ag A LAS 
orang yang dapat kejayaan. 7 ey j 


39. Dan sesuatu riba ****)y yang | PA Y4 
kamu beri supaya jadi tambahan di ada 

harta-harta manusia, maka tidaklah ia 9. AU AE gsi g 
jadi tambahan (bagi ganjaran kamu) %5, ofe? 

di sisi Allah: tetapi sesuatu zakat yang ô EN YE AI Iss 
kamu keluarkan karena maukan keri- Saka F, 
dlaan Allah, maka mereka itu ***“) IA ga ka Opa 


jalah orang-orang yang dapat ganjaran P. 

berganda-ganda, Dana NP 
3 e2 Ke d 4 

40. Allah-lah Yang jadikan kamu; GAS 4 


kemudian, Ia beri rezeki merang 22 
kamu: kemudian, Ia akan matikan ka- 33, 

mu: kemudian Ia akan hidupkan ka- Pa 
mu. Adakah dari orang-orang yang ka- J , M LK EE 


safe ba 


mu sekutukan dengan Allah itu siapa- JAN e dya 
siapa yang bisa berbuat sesuatu dari 4, ,, g 

yang demikian? Mahasuci Ia dan maha d; Pain 
tinggi dari apa yang mereka sekutu- 


kan! TA as 3 

2952) Ya'ni, Ia menyempitkan atas siapa yang Ia kehendaki. 

2953) Orang yang memperhatikan keluasan dan kesempitan rezeki bagi ma- 
nusia, padahal sama-sama berakal, sama-sama bertenaga akan dapat tahu kekuasa- 
an Allah. 

2954) Anak jalan: Musafir, orang dalam pelayaran yang keputusan belanja. 

2955) Riba itu artinya sesuatu tambahan, sesuatu hadiah dan sebagainya. 
Jadi maksud Ayat ini bahwa sesuatu hadiah yang kamu berikan kepada seseorang 
supaya ia bertambah kaya itu tidak ada ganjarannya di sisi Allah: tetapi mereka 
yang keluarkan zakat karena Allah itu akan dapat ganjaran yang berganda-ganda 

ri Allah. 


2956) Ya'ni, mereka yang keluarkan zakat dari antara kamu itu, 


796 


Juz’ ke 21 | . (ROMA) Surah ke 30 
" È P) 

fral? » 4 E EA 
41. Telah lahir kerusakan di bumi lg olah ab t 
dan (di-) laut dengan sebab usaha “ G BL orr Ag. 
tangan-tangan manusia, yang akhirnya Da Si NON, MA SI = 
2957) Allah rasakan kepada mereka Pan Ag E 
(ganjaran dari) sebahagian yang mere- LA Pee $ Dah 


ka kerjakan, supaya mereka kembali. 


42. Katalah : "Hendaklah kamu ber- 6513 ? AG ada eY. 
jalan di bumi, lalu lihat Maan y2 S47 


s - 
akibat orang-orang dahulu yang ke- Nada i KISS 
banyakannya (adalah) musyrikin”. L Ci A 335 K6 


43. Maka hadapkanlah dirimu Aja ae pr Lv 
kepada Agama yang lurus sebelum 4 4%ss4s Se, ho, 

datang dari Allah satu hari yang tak 45 ay ye MAKI 
dapat ditolak; di hari itu mereka Aju A 2 
terpisah-pisah. ****)y  . Vs dgn ita Sa pan 
44. Barangsiapa kufur, maka kufur- o Hag Z an na 17 aa 

nya jadi bencana atasnya: dan barang- MH 


siapa beramal baik, maka (berarti) ,, A TE 041 A 
mereka sediakan (kebahagiaan) untuk PRE a eor 


diri mereka, 24 NA 
45. Supaya Ia ganjari orang-orang hee 3 Iga BR FEJ to 


yang beriman dan beramal shalih dari 4 5 , 

kurnja-Nya, karena sesungguhnya Ia Ta ga 
PER A e 2, 2 

1955) PANAI 


tidak cinta kepada orang-orang kafir. 
46. Dan sebahagian dari ayat-ayat- A g IL ia D 
Nya, ialah bahwa ia kirim angin-angin da 4 H9 AN 
sebagai pembawa khabar yang meng- pepo "2x10. 7 pe 3 
girangkan, dan karena Ja hendak Ka NOS Ide cl Lg 
rasakan kepada kamu, sebahagian dari 


pa 


2957) “Lam” di kalimat "li-yudziqahum” itu saya artikan sebagai "lam lil- 
'agibah" yang akhirnya, 

2958) Di hari Kiamat kelak mereka akan terpisah: segolongan ke surga, se 
golongan ke neraka. 

2959) Mereka yang tersebut di Ayat 44 telah sediakan kebahagiaan untuk 
diri mereka supaya Allah ganjari orang-orang yang beramal shalih, tidak orang- 
orang yang kafir, karena Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir. 


797 


Surah ke 30 AR-RUM Juz' ke 21 


rahmat-Nya, dan supaya berjalan bah- 27." 
tera dengan perintah-Nya, dan supaya bang Oa Au Ai LA „$ 


kamu dapat mencari karunia-Nya, dan seg 201, A. i 
supaya kamu bersyukur. SEEK jg 4 Ahad YA 


47. Dan sesungguhnya Kami telah SWS LAWAN tv 
kirim sebelummu rasul-rasul kepada , , , á MESPRES 
kaum-kaum mereka, yaitu mereka ai LE L epad N 
datang kepada mereka itu dengan , RERE jatt 
keterangan-keterangan, lantas Kami HM SAM Serai aa 4 


siksa orang-orang yang berdosa, ****) , # ALA D 

karena adalah kewajiban Kami me- PS A 

nolong Mu'minin. pa n 
| ea 


48. Allahlah Yang mengirim angin- nzi A 1 4A 
angin yang menggerakkan mega, lalu f P3 : 

Ia bentang (mega) itu di langit se- TS AN la Tawa 
bagaimana Ia kehendaki, dan Ia jadi- > 7 Pera Da 
kan dia beberapa keping, *”*') lalu SN G3 Lahat AP: g a; (9 
engkau lihat hujan keluar dari celah- 

celahnya, maka apabila Ia . kenakan d OUAIS k da ` 
(hujan) itu kepada siapa yang Ia ke- " ú 4, adi Du 
hendaki dari hamba-hamba-Nya tiba- A Ng 31 Le AR 3e 
ii aa To $ DATNE Sg 


| 5 y 3 : 3 SK kE 
49, Dan hn dahulu dari JOS | K? 

s sesungguhnya u dari- CO 1% £9 
pada di turunkan (hujan) atas mereka, A Jii ia 2, 
sebelum itu, adalah mereka orang- A al H . 
| orang yang putus harapan. e. S3 Aa) uria sg 
50. Maka lihatlah kepada bekas- a BLN saban Os 
bekas rahmat Allah; bagaimana Ia pa zan Tea 
hidupkan bumi sesudah matinya, uya "RA 7. 
sesungguhnya Ia-lah Yang akan meng- 
hidupkan orang-orang yang telah mati, KY d4 3; di yé Ol 


karena Ia amat Berkuasa atas tiap- | Ça on Ay 


tiap suatu. IA 43 OA PG 


2960) Berdosa lantaran tidak mau beriman atau lantaran menghina nabi yang 
diutus. 
2961) Beberapa keping: Beberapa bahagian, beberapa lunggok atau biok. 


798 


Juz' ke 21 (ROMA) Surah ke 30 





51." Dan jika Kami kirim angin, lalu AE PRSA T 21 
mereka lihat (tanaman) itu menguning dr ~ AS Fa 
niscaya te mereka kufur sesudah ea PA 

P “2 Den a 


52, ea la tp P aa 2 Or 
bisa membikin orang-orang yang mati 


mendengar, dan tidak bisa engkau AA Ar be Ab 
membikin orang-orang yang tuli men- ya 2 


dengar panggilan, apabila mereka ber- A 3 , 
paling mundur. 2962) oh In 
53, Dan tidaklah bisa e | Sa Sa SN o 


malingkan orang ang buta ta dai 
kesesatan ' Lean Jera dya Da. A TA : d 
membikin dengar Menahan gm a D Le ala 
yang mau) beriman kepada by 


ayat , lantas mereka meriyerah SPAN SARA a We 3 
54. Allah-lah Yang jadikan kamu dari 2x. abal PN DN ot 
kelemahan: kemudian, sesudah kele- , Haga 


mahan, Ia jadikan kekuatan; kemudi- f f aaia ieda 
an sesudah kekuatan Ia jadikan ke- # 


lemahan dan tua: Ia menjadikan apa H FARERNE 
yang la kehendaki; karena Ia-lah ARE, ESE 1 ya, 


Yang amat mengetahui, Yang amat JA) suulla AE, BA 
berkuasa. Jel? pa 2? 
Ka oda 
37 Ag i 
3 a. nt On 2 ofr LOS p 
55. Dan pada hari berdiri Sa'at itu, Seu) dl 223 00 
bersumpah orang-orang yang durhaka, a T e 


(bahwa) mereka tidak tinggal melain- s 32g 
kan sebentar; begitulah pernah mereka Naa, TAN AN 


terpaling. 2964) Sara” ag 


2962) Orang-orang kafir beriman atau AA an a an 
Apabila Allah beri angin dan air yang menyuburkan tanaman mereka, giranglah 
mereka dan hampir mau beriman: tetapi jika datang bahaya atas tanaman mereka, 
: tetaplah mereka kufur kepada Allah, padahal di waktu itulah sepantasnya mereka 
berdo'a kepada Allah. 

2963) Orang-orang kafir yang sama dengan bangkai-bangkaj itu tak bisa eng- 
kau bikin mereka mendengar ajaran-mu, demikian juga tidak bisa engkau bikin 
Orang-orang kafir yang sama dengan orang-orang tuli itu mendengar ajakan-mu, 
apabila dengan sengaja mereka berpaling membelakang. 

2964) Apabila terjadi hari Kiamat dan manusia semua bangkit dari kubur 
mereka, maka orang-orang musyrikin itu akan berkata deng: . bersumpah, bahwa : 
mereka tidak tinggal di kubur mereka melainkan sebentar saja, padahal ini dusta: 
begitulah di dunia, pernah mereka terpaling dari kebenaran, lalu mendustakan 
utusan Allah. 





199 


Surah ke 30 AR-RUM i Juz’ ke 21 





56. Dan orang-orang yang diberi ilmu “ | x "3,0 
dan iman berkata : "Sesungguhnya Ia GG ai 
menurut Kitab Allah, bahwa kamu HS 3 KAN f K f SY y 1, 
tinggal hingga hari Bangkitan: maka J p z 
inilah dia hari Bangkitan, tetapi CP laa AL aii 


adalah kamu tidak tahu. *?***) Sa saga) 
Star 


57. Maka di hari itu, tidak berguna Ta ASAR aga OV 
bagi orang-orang yang zhalim, alasan 
mereka untuk melepaskan diri, dan oi 
tidak pula mereka akan disuruh ber- 

taubat. 


Gee 


ag“ af z 


/ agan, +2 


E TT 
58. Dan sesungguhnya Kami telah o Cuan Ig OA 
adakan, buat manusia, di dalam 


Qur'an ini, tiap-tiap 2966) perum- ASIAN 


pamaan: dan jika engkau datang ae One 
kepada mereka dengan satu ayat, ' | AK S f A 
niscaya orang-orang yang kafir itu 9 3l En ak 
berkata: "Kamu ??07) tidak lain me- & pad 2 Su apel 
lankan orang-orang yang merusak.” 2, 

#, r, aa pe d A 


59, Begitulah Allah metrai atas hati AJ : P 
mereka yang tidak (mau) mengerti. PEP ZART NE. 
aii : D pala Y Zi | = A3 


SA 
60. Oleh yang demikian, sabarlah, SL ap sc 
karena sesungguhnya perjanjian Allah ,,, .,, 


r é 
itu benar; dan janganlah orang-orang ©) y $ KKN 
yang tidak yakin menggoncangkanmu. pa 2 GI MAKS 3 


2965) Orang-orang Mu'minin yang tahu isi Kitab Allah (@ur'an) akan menja- 
wab perkataan orang-orang kafir tadi, bahwa menurut Kitab Allah, kamu telah 
tinggal di kubur-kubur kamu satu masa yang panjang — dari mati sampai Kiamat — 
sedang ini hari ialah hari Kiamat yang kamu tidak percaya dan kamu tidak tahu. 

2966) Ya'ni, tiap-tiap perumpamaan yang perlu buat jadi peringatan. 

2967) Kamu : Rasul-rasul : kaum Muslimin. 


— 9000000 — 


800 


Juz’ ke 21 (LUGMAN) | Surah ke 31 


Bu 


LUQMAN 
(LUQMAN) 
Surah ke 31 ; 34 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 
kecuali ayat-ayat 28, 29, 30 di MADINAH 


| 4 ter ' 
Dengan nama Allah, Pemurah, An aan 
Penyayang. i 1 ý 7 D a 


1. Alif, Lam, Mim. ****) Hi 1 
2, Yang demikian itu Ayat-ayat » Kel Ag | 
dari Kitab yang - bijaksana, 2969) eg LE Si Sia Y 
3. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi a Lam 3 iA y 


orang-orang yang berbuat kebaikan, ELATI P ze Fé an ai 
4. Yang mendirikan sembahyang dan Dory Pas ena U £ 


mengeluarkan zakat, dan mereka ber- -?3.. 09.2.7 ù? “32116 
iman kepada Akhirat. | Du 2 BIL Prf Ap 
9 w yè 4 Ju d £ 


$ 
5. Mereka itu atas jalan petunjuk Ar SAN JS Lu 1 O 
dari Tuhan mereka, dan merekalah 2 katup yag 


Orang-orang yang jaya. ¿) SPEEA yg Suga 


6. Dan sebahagian dari manusia Aa CS EG K 1 
ada yang membeli omongan kosong TA: 49 
) untuk menyesatkan (manusia) 1 04 s 
dari jalan Allah dengan tidak mem- Je anta A SAH 

punyai pengetahuan, dan ia jadikan 28 25 
(ayat-ayat Allah) itu ejekan: adalah !9 
bagi mereka adzab yang menghina. Aers J Per pr ra 3 


PETA 


2968) Ketan Allah, Jibril, Muhammad. bai keterangan sk 7 
surah-surah Al-Baqarah dan Ar- Rum. 

2969) Kitab yang bijaksana ialah Al-Lauhil-Mahfuzh. Maksudnya bahwa 
Qur'an ini diturunkan dari sana. 

2970) Ada sebahagian dari ketua-ketua Quraisy mengupah orang membawa- 
kan dongengan-dongengan untuk menarik. kembali orang-orang yang sudah me- 
meluk Islam ke agama Jahiliyah. 


801” 


Surah ke 31 TN LUQMAN Juz' ke 21 


7- Dan apabila dibacakan kepada- A Z 41 as : A KA TA 
+a 2 Y 
nya ayat-ayat Kami, berpalinglah ia t p AP 
p 


dengan sombong, seolah-olah ia tidak | f a 3 Job D 3 3 
dengar dia, seolah-olah di dua telinga- yo ape aa, art 
nya ada tutupan yang berat: maka FENE | Ssh Yuk 
ancamlah dia dengan adzab yang 2 Hi s 


pedih. Ta HI 
P a f `% y 


8. Sesungguhnya orang-orang yang PA SI A 


beriman dan beramal shalih itu, 


adalah untuk mereka surga-surga ke- PAS 2 bÉ PA Sun 


ni'matan, 


9. Hal keadaan mereka kekal pada- Gan Dg Jó q 
nya, sebagai perjanjian Allah yang a 





benar; dan Ia-lah Yang Gagah, Yang PAR Z HY 7 
Bijaksana. Ja HAIR 
10. Ia telah jadikan langit dengan NA LN GAS is 


tidak bertiang yang bisa kamu meli- 2 end 
hatnya, dan Ia adakan di bumi gunung s Yi S u2 AIE AÀ yg Lap IN 
gunung supaya (bumi) itu tidak £4 , 7. bg" ja ez 
menggoncang kamu , dan Ia tebar- F3 SAH TE, 
kan padanya tiap-tiap binatang me- j 
rayap, dan Kami turunkan air dari (ú aga PF 17 a53 
langit, lalu Kami tumbuhkan padanya Pan 


tiap-tiap jenis yang baik. CU Ma ra BG 


11. Ini (semua) bikinan Allah. Maka 234 AT da H 
tunjukkanlah kepada-Ku apakah yang “7 


Pd 
dibikin oleh mereka yang lain dari- PT 2, nfi “ts By 
pada-Nya; bahkan orang-orang yang F 3 dari 3A 


zhalim itu di dalam kesesatan yang Kg Iin STA TAI 
-u Pi .. v 


nyata. 


i . 


sa dy 
12. Dan sesungguhnya Kami telah ah RAAT ANCAY 5 
beri kebijaksanaan kepada Luqman 


eJ a ð 
(yaitu) bahwa syukurlah Kepada Oa A AN ad 


Allah, karena barangsiapa syukur, ma- 


ka syukurnya tidak lain melainkan INA - 4 SAN KE "3 


untuk dirinya: dan barangsiapa kufur, Sar i 
maka Allah itu Kaya, Terpuji. | . 4 TAN 


di ... 


| s JUN gA Ze 
13. Dan (ingatlah) tatkala Luqman y da SCA 133 l; ai 


802 


Juz' ke 21 (LUQMAN) Surah ke 31 


e2 410 33, 
berkata kepada anaknya, sedang ia AS Lu 2) A dan 
i anakku 


Setan bip dia : "Hai | na An 
janganlah engkau sekutukan (sesuatu x A 
dengan Allah, karena sesungguhnya OAA $) Ak 
syirik itu satu penganiayaan (diri) 

yang besar”. 


14. Dan Kami wajibkan manusia Aa S5 it 
(ta'at) kepada ibu-bapanya; ibunya a ILI Jos 
# Lg y 


telah kandung dia dalam keadaan 
lemah bertambah lemah, ? °”? ) sedang A dal AA 
putus susunya adalah dalam 


dua o 
tahun: (Kami perintah) : '' Hendaklah Por pa yi AT 
engkau syukur kepada-Ku dan ibu- "7 


bapamu: kepada-Ku-lah tempat kem- 3 A 

a p p PPA DAY 
15. ”Dan jika mereka berdua ajakmu 445 ok OWS ul S 
sungguh-sungguh supaya engkau seku- „WPT 


tukan dengan-daKu sesuatu yang eng- Pn t, BY PAE] 


kau tidak mempunyai pengertian di 
tentangnya, 2) maka janganlah 


aJ er? 
engkau ta'at kepada mereka, me A G DIRIA 


bergaullah dengan mereka di (urusan) A 


dunia dengan cara yang sopan; dan kio PA PA 


turutlah jalan orang yang kembali 

kepada-Ku; kemudian, kepada-Ku-lah 4“ “ as , eh 
tempat kembali kamu, maka Aku E Kera 

akan khabarkan kepada kamu (balas- 

an) bagi apa yang telah kamu kerja- 3 SA 
si 7.0 1614) 

16. “Hai anakku! sesungguhnya jika Í Úi Ok Ole ga Ja 
adalah (amal-amal) itu seberat biji.. Sa 7.2 
sawi, biar ia di dalam batu gunung 54 IE Sa aSa 
yang besar atau di langit atau di 

dalam bumi, niscaya Allah akan a La) Ga 3s! 

jukkan dia, karena Allah itu Halus, P,- 4 . 
Amat mengetahui”. G Seda 1 SI 


17. ”Hai anakku ! dirikanlah sem- , 2 ; P 21 da 
bahyang, dan suruhlah (manusia) ber- 4 l9 EIAN AN G iv 
buat kebajikan, dan laranglah (mere- 


eng! r. 0 eJ è 
ka) dari kemungkaran, dan sabarlah A AN 
atas sesuatu (kesusahan) yang menge- LN yh A19 Sa, 


2971) Orang yang mengandung memang semakin lama semakin berat : sema- 
kin lama semakin lemah. 

2972) Memang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang adanya seku- 
tu bagi Allah. 


803 


Surah ke 31 | LUQMAN Juz' ke 21 





naimu, (karena) sesungguhnya yang In: 3 SI KUA 
demikian itu, (adalah) dari perkara- za p 
# 


1 } 19 
perkara yang 'diberatkan (oleh Allah. Peri Kala 


54 Sea YA 


18. ”Dan janganlah engkau palingkan « Éy rya 
pipimu buat manusia, ??73) dan 


r 
janganlah engkau berjalan di bumi 4 AT 1 SAN 
dengan sombong, (karena) sesungguh- MESA SN Jus 5 2 


nya Allah tidak cinta kepada tiap-tia 3s, 1 o3 | 


penyombong, congkak”. s” 


or e He 
19, "Dan bersedanganlah di dalam Da 14 


jalanmu, dan rendahkanlah suaramu, 


/ Sar 
yi a ` 
(karena) sejelek-jelek suara ialah suara SI | na 5 jaa : 


keledai”. ?”7”) 9 ORI e25 LN 
Jala 


$ TU TS Ka SP saat | 
20. Tidakkah kamu lihat, bahwa oN sed Il go T y 
Allah telah mudahkan untuk kamu ' , 5» Z 
| TORA 
apa-apa yang di langit dan apa-apa p A3 sa jú 
yang di dalam bumi, dan Ia mat. £ 2 pa Pi suga f 
turunkan atas kamu ni'mat-ni'mat- 3 É MAA et 


Nya yang lahir dan yang batin, tetapi u Jaa P 


sebahagian dari manusia ada yang „j s Én? AI 
membantah tentang (keesaan) Allah or ha 


dengan tidak mempunyai 'ilmu dan NI Aa GI La S yagi 3 
tidak petunjuk dan tidak kitab yang 2 3 (4 ak p 5 
memberi penerangan ? .. NAN S 


21. Dan apabila dikata TE me- | Gigan 25 nga y yi 
reka : ”Turutlah apa yang diturunkan Pa 
SIA 


oleh Allah”, mereka berkata : ”Bah- nian 2 -. 
kan kami menurut agama yang kami O TEA AI Di 
dapati bapa-bapa kami pada (me- J4. : k 

nganut)-nya”. Apakah (mereka turut iai Ie An we 
saja) walaupun setan mengajak mere- PETET 


ka kepada 'adzabneraka? Pera A WEN 2 Jb dJ 


2973) Ketika beromong dengan seseorang, hendaklah kita hadapkan muka 
kita, bukan pipi kita, karena menghadapkan pipi itu berarti sombong, tidak meng- 
hargakan orang yang berhadapan dengan kita. 

2974) Janganlah bersuara keras seperti keledai. 


804 


Juz’ ke 21 | (LUQMAN) ' Surah ke 31 





| 2 12 Ler atj oa 
22. Dan barang siapa menyerahkan Hd hang a 3 rr 
dirinya kepada Allah, sedang ia ber- RF 


buat kebaikan, maka sesungguhnya ia » b? x Ea 5 ae 
telah berpegang kepada tali yang > AN K 


- teguh; dan kepada Allah-lah (ter- |: “i i | 
serah) akibat dari urusan-urusan. KA xl 4 Ih Ka 
23. Dan barang siapa kufur, maka J407 Ya pa 
janganlah kufumya itu mendukacita- Penata wW aS. UAI yr- 
kanmu; kepada Kami-lah tempat kem- 5. A SII aj 
bali mereka, lalu Kami akan tunjuk- vur IA ap aa) 
kan kepada mereka (balasan) bagi Pena “ 

apa yang mereka telah kerjakan, ai, dal aji at 3 
(karena) sesungguhnya Allah Menge- A 2 Papan pa Si 

tahui isi dada-dada. Jasa Piya Au Ee AA yo Yi 
24. Kami senangkan mereka seben- e2 


tar, kemudian Kami akan paksa mere- 5 | 

ka kepada 'adzab yang tebal. ag C3 
o 

25. Dan jika engkau tanya kepada Xx UU Pe) Pe J YO 

mereka : "Siapa yang jadikan langit I y zhyt P 

dan bumi ?” niscaya mereka men- EKA L Je : in AT 


jawab : "Allah !” Ucaplah : "Seka- saus Aa 
lian puji kepunyaan Allah !” tetapi 5 Aa A BÍ Ka 
kebanyakan mereka tidak mengetahui. 


26. Kepunyaan Allah-lah apa-apa PA a v Ei 
yang di langit dan (di) bumi, (karena) PE 
sesungguhnya la-lah Yang kaya, Yang luas! Las 1 pÂ Aa A MSI 
terpuji. Aji: , ! 
Lc YV 

27. Dan jika sesungguhnya pohon- AM 2 39 2 
pohon di bumi jadi kalam, dan laut » 75237 ORA AA: 
itu dibantu oleh tujuh laut, selain 7 Pi 
daripadanya, (jadi tinta), niscaya »,”.: TAE Eo 
tidak habis kalimah-kalimah Allah; e aj ARA ka : 
2975) sesungguhnya Allah itu Gagah, fees?’ 723 SNN SI UK 
Bijaksana. a aa Pa 

P 8y , 19 
28. Membikin kamu dan membang- ï! NG a YA 
kitkan kamu tidak lain melainkan $$, e? 
seperti (membikin) satu jiwa; sesung- Pati A3 6 IA AL Tag 
guhnya Allah Mendengar, Melihat. 


2975) Turun Ayat ini disebabkan oleh perkataan aaa kaum Guratay, 
bahwa wahyu-wahyu yang Muhammad terima hampir habis. 


Surah ke 31 LUQMAN Juz' ke 21 


29, Tidakkah engkau lihat, a | 0) AN AA ( s 
nya Allaah memasukkan malam pada Ka Z Spe e 
t2 y 


siang dan memasukkan siang pada =- Sy AA J. MA 3 


malam, ?°?76} dan Ia mudahkan “ 


(perjalanan) matahari dan bulan ? êç Ly PN ATP Me a 


Tiap-tiap suatu berjalan hingga satu “< 
tempo yang ditentukan; ??77) dan Ge -| te A f Ji 
sesungguhnya Allah Mengetahui apa ia NE Fe? saja 

P 3 A 


yang kamu kerjakan. 
.. "pg 


30. Yang demikian itu (terjadi) lan- daaa RA EL éu ws 
taran Allah-lah a) Yang sebe- 

narnya; dan sesungguhnya apa-apa , 4 

yang mereka seru, selain dari Dia, Ine asi Opa AV 


ialah yang bathil, **”'*)y dan sesung- PD IR 
hnya Allah itu Ia-lah Yang tinggi, | ARIY 
ang besar. AS BA sp a 


Zas PE 
31. Tidakkah . engkau lihat, bahwa 2,23 BAN | Sa YI 
bahtera itu berjalan di laut dengan 


ni'mat Allah buat Ia tunjukkan kepa- S3 Sa AKI VEN LA 
da kamu sebahagian dari ayat-ayat- DAG aa an 

Nya: sesungguhnya di tentang itu ada BUY Ky: | za 
beberapa ayat buat tiap-tiap penyabar, ? ~ i 35! o 


penerima kasih, 7 KEN AA 


EY 3 
32. Dan apabila mereka ditempuh SB He vr 
ombak yang seperti gunung-gunung, P Lgr 
mereka seru Allah dengan meng- Lam A Gyt 


ikhlaskan keta'atan kepada-Nya. P Asjayan ye AA D 
Tetapi. tatkala Ia sudah selamatkan 4 Axa Ag II Dl La 4 
mereka ke darat, maka sebahagian A J 1 TA In j 

dari mereka berlaku cermat; ) 1! o Tea 
dan tidak mengingkari ayat- ayat Kami Me Fine Int SUL La Lg 
melainkan tiap-tiap pemungkir janji, TRL 
pelupa budi. | . IIS 


2976) Allah edarkan bumi kita sebahagiannya menghadap matahari, lantas 
jadi siang, dan Ia edarkan lagi hingga tidak menghadap matahari, lalu jadi malam. 

2977) Tiap-tiap suatu bintang yang di udara, maupun matahari, bumi, bulan 
atau lainnya, berjalan : beredar 

2978) Bathil : tidak haq, tidak patul. 

2979) Cermat : Jaga sesuatu dengan baik, sempurnakan kesanggupan. 


89 


Juz' ke 21 (LUQMAN) Surah ke 31 





33. Hai manusia ! berbaktilah kepada DA SZ DENGAN vr 
Tuhan kamu, dan takutlah kepada f 

satu hari yang (padanya) tidak bisa Hrd AA ITA $ úy ya 4 
bapa melepaskan (apa-apa) dari anak- | pi y Gad ay 

nya, dan tidak pula anak bisa mele- LK sa Dp pa y: 90, ANI 9 
paskan apa-apa dari bapanya; sesung- Sa, P A 282 L, 

guhnya perjanjian Allah itu benar, Sa A£ An D 
maka janganlah kamu ditipu oleh e 2rd 22 BIRR 


penghidupan yang rendah, dan jangan- 15 “ir E 33 As 

lah kamu ditipu terhadap Allah oleh peja! Pi: 03 4 230 

penipu, ****) P5, ne 
Ira 1 


34. Sesungguhnya Allah itu di sisi- i Sh 0 mK 5, 
Nya-lah ada pengetahuan (tentang) as as ata m p 
Kiamat, dan Ia turunkan hujan: | wA rA 
dan Ia mengetahui apa yang ada dalam (~ Pepi 3 An Bere 2 
kandungan-kandungan : dan tidak ada WH J Su E rar 
jiwa yang mengetahui apa .yang ia V 2 pg Sr Gug 
akan kerjakan besok; dan tidak ada A ar uu Gal z 
jiwa yang tahu di bumi manakah Ba pa 
ia akan mati: sesungguhnya Allah itu Int 


$ 
Yang mengetahui, Yang awas. f ee 4» 


4 
wol 
"2 F 


2980) Ya'ni, janganlah sampai setan penipu dapat menarik kamu buat men- 
durhaka kepada Allah. 


807 





Surah ke 32 . AS-SAJ-DAH Juz' ke 21 


Nota 
PAN A 
AS-SAJ-DAH 
' (SUJUD) 
Surah ke 32 ; 30 Ayat 


Diwahyukan di MAKKAH 
kecuali ayat 10 — 20 di MADINAH 


e 7 TE ' 
Dengan nama Allah, Pemurah, Pa emo! a) 
Penyayang. yg 7 7 5 7 pm y 


1. Alif, Lam, Mim. ***') Adi 


tp yg r / r t7 
2. Penurunan Kitab (ini), tidak ada Ex) I ENJ y 


ragu-ragu padanya, dari Tuhan bagi 20k TE ze 
makhluk. : LA go 


s Ju pd, 


3. Apakah mereka mau berkata : 7 ECRAN oy 
“Ja 555) bikin Qur'an itu ?” Bahkan sa jS aa Ti i 


A . "R | 
) ialah yang benar dari Tuhan La DE 


mu buat engkau ancam satu kaum 


yang tidak pernah datang kepada a e$ rr 

mereka seorang pengancam ?”'4) NS DAN. i U2 w Ai 

sebelummu, supaya mereka dpal z 5 zezo? CEA 

petunjuk. : | Kai 

4, Allah-lah yang menjadikan angit spy AEA da t 

dan bumi dan apa-apa yang di antara-. KAA eP, 
km 3 ga la $ Me 


nya dalam enam hari; ****) kemudi- 





2981) Artinya: Allah, Jibril, Muhammad. Periksalah surah Al-Baqarah, Ar- 
Rum, Luqman. 

2982) Ia : Muhammad. 

2983) Qur'an itu bukan bikinan Muhammad, bahkan adalah ia wahyu dari 
Tuhan. 

2984) Maksud pengancam ialah rasul. 

Kaum 'Arab ialah satu kaum yang tidak didatangi oleh rasul antara nabi Musa 
dan nabi Muhammad. 

2985) Ada 'ulama' artikan enam hari itu enam giliran, karena sebelum ada 
kejadian-kejadian itu tidak ada hari seperti hari kita ini. 


808 


Juz' ke 21 (SUJUD) Surah ke 32 


an, Ia aa di atas ʻarsy.? °? 86) Sa sa 45 Ae 
Tidak ada bagi kamu, selain daripada- $ a U 
Nya, pengurus dan tidak penolong. 3 ETO YOS. OA á AD II JA 
Maka tidakkah (mau) kamu ingat ? Ch e E Úi P 

| f A 2 3 
5. Ja mengatur urusan dari langit nya Sp, 49 o 
ke bumi, kemudian naik (urusan) ə %0, Ku EF "3 | 
itu kepada-Nya dalam satu hari yang (97? (YU SM Ar Es 
kadarnya adalah seribu tahun dari; ^% A Pa AA Ai A 
apa yang kamu hitung. ??87) 


P 3 J A 
| DIA 
6. Ialah Yang mengetahui barang lgi y EE 1 
ghaib dan hadlir, Yang gagah, Penya- | ,. Sja? Eo 1 
Pala Ba , 

yang, pg ( T 

7. Yang membaguskan bikinan tiap- AER PAA T V 
tiap suatu: ??88) dan Ia telah mulai , 2... AA 


pembikinan manusia itu ****) dari aiee AI aa 


tanah. 
0 Joo 4 srs, 


8. Kemudian, Ia jadikan turunan SA A 


(manusia) itu dari mani : dari air 


ra #0 
yang lemah. LA saga 
$ 
9. Kemudian, Ia sempurnakan e ESA A Dat TN 4 


(kejadian)-nya, dan Ia tiupkan pada- ae 2 pa a , 
nya sebagian dari ruh-Nya, RANEES . 
dan Ia jadikan bagi kamu pendengar- 5 01 Hai tera, IIN 
an dan penglihatan dan hati (tetapi) 33000 0 P2 21, 1, 271 
sedikit sekali kamu bersyukur. Ia SES MI BY, 


2986) Ada mufassir artikan, bahwa bersemayam di atas 'arsy itu menjadikan 
'arsy sebagai tempat kerajaan-Nya, maupun Ia ada di situ ataupun tidak. : 

2987) Allahdah yang memerintah dan mengatur segala urusan di bumi dan di 
langit, dan ke hadlirat-Nya-lah naik semua urusan sebagai memberi khabar dalam 
pekerjaan masing-masing di satu hari yang panjangnya sebagai seribu tahun kita. 

2988) Ya'ni, membikin tiap-tiap suatu dengan bagus. 

2989) Manusia itu : Adam. 

2990) Ruh-Nya itu maksudnya ruh bikinan-Nya. 


809 


Surah ke 32 AS-SAJDAH Juz' ke 21 





10, Dan mereka berkata : “Sesudah 3 CERE KY 5 q. 
kami sesat di bumi, apakah kami akan pr $ 


$ a ao Os af Pr 
berada di kejadian yang baru ? 2°°1) 1! 12 415 Esi, »,Yi 
Bahkan mereka kufur kepada perte- 4“ - ' J T r eat 

dar peA Pagi 


sela 
LS 
11. Katalah : "Akan diambil (ruh: oh fz aa FAE 
ruh) kamu dengan sempurna oleh 3 5.3 
malaikat maut yang diserahi buat S 2 A aka, D 7, P 
kamu; kemudian, kepada Tuhan kamu 
lah akan dikembalikan kamu.” FS A -4 27. 


12. Dan (alangkah hebatnya) jika , 

engkau lihat ketika orang-orang dur- Ù gA FNE BNF Ta SAH 5, Y 
haka itu tundukkan kepala mereka , „7 se. 33, 

di . sisi Tuh k bil b 

i . sisi an mereka (sambil ber- La oraa eak a GAS 


kata) : “Hai Tuhan kami ! kami Dejan Gn 
telah melihat dan telah mendengar, (£ AS i AA PR S 
maka kembalikanlah kami, niscaya a aa PE 
kami kerjakan 'amal shalih, karena IIA z ’x 
sesungguhnya kami telah yakin”. Oya BEI 


(Fa v1, $ 
13. Dan jika Kami kehendaki, nis- U9 JS U% CA bana w 
caya kepada tiap-tiap jiwa, Kami » f Jeza 
beri hidayatnya, tetapi telah terbit —£. P LA SS aa 
f + 


perkataan daripada-Ku dengan benar Á F 2 ALA 5 2,34 
bahwa Aku akan penuhkan jahannam “- an Sena WALI 


muan dengan Tuhan mereka. 


dengan jin dan manusia itu semua- 18 4 “1 | 
nya 2993) l a 


! iJa 
14. Maka (Kami berkata) : ”Rasalah Ay Lea 4 
(siksaan) dengan sebab kamu lupakan 3403 ,,2 1 yea o, 
pertemuan Hari ini; sesungguhnya 19543 naa S 
Kami biarkan kamu, dan rasalah ATOL 
'adzab yang kekal dengan sebab Bp van Gan 
apa yang kamu telah kerjakan”. 


2991) Sesudah kami dipandang sesat di dunia, lalu mati dan hancur-lebur, 
apakah kami akan dihidupkan kembali ? 

2992) Bukan saja mereka tidak percaya kepada bangkitan di hari Kiamat, 
malah mereka tidak percaya akan adanya pertemuan dengan Tuhan untuk peme- 
-riksaan amal. 

2993) Ya'ni, menurut takdir bahwa semua jin dan manusia yang durhaka dan 
mgkar itu akan dimasukkan neraka. 


810 


Juz’ ke 21 . (SUJUD) Surah ke 32 





| , Pg 

15. Hanya akan beriman kepada NA Lupus 10 
ana Kami Orang orang yang P TIA P 
apa iperingatkan kepada mere “ MIES 5 3 
(Ayat-ayat) itu, mereka tunduk sujud, sI AE yA AEE i 5} 
dan mereka berbakti dengan memuji 7 Te Kg Pe o$ He PAN. ey 
Tuhan mereka, dan mereka tidak 
sombong. pain DT Tb Lie 
16. Renggang rusuk-rusuk mereka e : oare DAN 17 
me tempat-tempat a dalam 7” - g A aneen 

eadaan menyeru Tuhan mereka Kare À Jo 
dengan takut dan dengan menaruh Ea 2 Pu Ke 
harapan: dan sebahagian dari apa 


PEZA Jo? 18 re 


yang Kami kurniakan itu, mereka an (SP Agu 
belanjakan. £ ) PEA EEN 

D 
17. Maka tidak ada jiwa yang tahu TA si Her 


apa yang disembunyikan bagi me- 1' (4 5 A 
reka ???5) dari (benda-benda) pen- 3 6 HE Sun 2 2 


dingin mata, ****) sebagai balasan A7 Ef 
bagi apa yang mereka telah kerjakan. 9 

p K o, $ Kaya J / da “1 Á 
18. Maka apakah orang yang telah YC Sg 
beriman itu sama seperti orang yang 5 Yg er tÍ A 8 
telah durhaka ? Mereka tidak bersa- au 


maan ! tdp Ona 

19, Adapun orang yang beriman PERASA ara 14 
dan beramal shalih, maka untuk me- Z J Ha o gag , 
reka ialah surga-surga tempat ke- S5 (oa SEA 


diaman, sebagai sajian ***') dengan Sy or I5 2 Lead 

sebab apa yang mereka telah kerjakan. ea PA UI 
33 r 7 l BF D br 

20. Dan adapun orang-orang yang amas pia EAN ys 


durhaka maka tempat kembali mereka o9 Jol et o Jen CI 
ialah neraka ; tiap-tiap kali mereka | A ` al yll F e j3 
hendak keluar daripadanya, dikemba- A 
likan mereka daripadanya; dan dikata | HK Pa U 31, 
kepada mereka : "Rasakan adzab ne- IT IP PI 
raka yang pernah kamu dustakan dia.” A 2 02° CET NG 
: Í Às 

dia”. YELP LESS $a JÊ 

2994) Mereka kurangkan tidur lantaran mereka beribadat kepada Tuhan me- 
reka dengan takut akan siksa-Nya dan dengan mengharap ganjaran-Nya; dan mere- 
ka berzakat dengan sebagian dari pemberian yang Tuhan kurniakan. 

2995) Tidak ada manusia yang tahu ni'mat-ni'mat yang Allah ada sediakan 
untuk mereka yang bakti kepada-Nya. , 


2997) Tiap- gi ni'mat boleh dibilang pendingin mata. 
— 2997 Sajian: Hidangan, jamuan, ganjaran. 


811 


Surah ke 32 AS-SAJ-DAH Juz' ke 21 


Pa 
DATA IA 


21. Dan sesungguhnya Kami akan i A E Hu va 
rasakan kepada mereka sebagian dari- od pa Aman 


pada adzab yang dekat, **?*) sebe- « Ki Yi yan 55, GE! 
lum adzab yang besar, 2999) supaya 7' 
PENA 


mereka kembali. 
ye etek 


22. Dan bukankah tidak ada yang .. Psi Je? PPP NA 23 


lebih zhalim daripada orang yang di- AN ba 
ingatkan dia dengan ayat-ayat Tuhan- jon. son 1 

nya, kemudian ia berpaling daripada- — Na Sa Aa a5 

nya ? Sesungguhnya Kami akan balas LI 103 g0 3 . 
orang-orang yang durhaka itu. 6 Yap wae CAP pai! 


” d 


A 
23. Dan sesungguhnya Kami telah LEKI 4 KESAN KAH YA 
beri kepada Musa Kitab itu: ?****) 
maka janganlah engkau ragu-ragu AL AAS “4 AS j 8 KAEN 
tentang bertemu dengannya, Ki Un gs 
dan Kami jadikan dia 2) satu : P3 et. 
pimpinan bagi Bani Israil. Pe, oa 


4 Pr 4 An | sos dp. 2 Pa 
24. Dan Kami jadikan, dari mereka Dop stelan Yi 
ketua-ketua yang memimpin dengan - oy 7 


aa 7 
perintah Kami, tatkala mereka telah GELSE; AFA gg G3 LA 
sabar, dan adalah mereka - yakin 12., 
kepada ayat-ayat Kami. ` j P Si ye 
' 25. Sesungguhnya Tuhanmu, Ialah “41 2 Inah NS 
yang akan memberi keputusan di | 
antara mereka di hari Kiamat di sape JAN an 


tentang apa yang mereka berselisihan PBI 
padanya. A 

: | 
26, Dan tidakkah jadi petunjuk bagi Aa F4 YAA y3 
mereka, beberapa ummat yang Kami 


telah binasakan sebelum mereka, pada 6 ZA 9g 

hal mereka berjalan di tempat-tempat J9“? Tagana 
kediaman mereka itu ? Sesungguhnya p a 

di tentang itu. ada beberapa Ayat. SUN H) 33 5 HI 


2998) Adzab yang dekat : Adzab dunia seperti kekalahan, kepayahan, ke- 
laparan dan sebagainya. 

2999) Adzab yang besar : Adzab akhirat, 

3000) Kitab itu : Taurat. 

3001) Bertemu dengannya : Bertemu dengan nabi Musa di malam Mi'raj. 

3002) Jadikan dia : Jadikan Musa atau kitabnya. 


812 


Juz’ ke 21 (SUJUD) 


Surah ke 32 





| Maka apakah mereka tidak (mau) 
mendengar ? 


27. Dan tidakkah mereka perhatikan 
bahwasanya Kami mengalirkan air 
kepada bumi yang keras kering, 
lalu Kami tumbuhkan dengan (air) 
itu tumbuh-tumbuhan yang bisa di- 
makan oleh binatang-binatang ternak 
mereka dan mereka sendiri ? Maka 
apakah mereka tidak berpenglihatan ? 


28. Dan mereka akan bertanya 
"Bilakah (sampainya) hari kemenang- 
an ini, ****) jika memang kamu 
itu orang-orang yang benar ?” 


29. Katalah : "Di hari kemenangan <y 
itu, tidak berguna bagi orang-orang “" 
kafir, iman mereka dan tidak pula 
mereka diberi tempo”. 


30. Maka berpalinglah dari mereka 
dan tunggulah, karena sesungguhnya 
mereka (juga) menunggu. rapa 





KAA AA 

A pa? za 21 
j 31 ol? 1 

& PPh PNG! 
o 33 AN TANYA es 
oJ PETEA 

Osan WS 


Pt A” 


Aan HP, yA 


/ f} o Jahao 
(Rio oeno, 
AN 070 70282, 


Aa “2 Y4 
ERA, 


3003) Hari kemenangan yang sebenarnya ialah hari Akhirat: tetapi bisa juga 


dipakai buat hari keruntuhan kaum musyrikin. 


3004) Menunggu : Orang yang tidak mau menerima kebenaran sesudah di- 
tunjukkan contoh-contoh kebinasaan ummat-ummat yang telah lalu, berarti mau 


menunggu kebinasaan dan kejatuhan sendiri. 


813 


Surah ke 33 — AL-AHZAB Juz’ ke 21 


ASI 


AL - AHZAB 
(GOLONGAN - GOLONGAN) 
Surah ke 33 : 73 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


a b a 
Dengan nama Allah, Pemurah, a ema AN ASN oa 


Penyayang. 

3 4, an 3 
1. Hai Nabi ! berbaktilah kepada PIN, TN AA 
Allah, dan janganlah engkau ta'at , 4,1 4,0. 143, ve 
kepada kafir-kafir dan munafik-mu- Ə ana) BANK 
nafik, sesungguhnya adalah Allah zoer ib o," 
Mengetahui, Bijaksana. 2 Lake 
2. Dan turutlah apa-apa yang di- refy 
wahyukan aa dari ng. CA PA ASN Ig Y 
sesungguhnya Allah itu adalah amat 013 ot AL 
sadar kepada apa-apa yang kamu A Perasaan KOS FARSI 
kerjakan. Í 


i »% a ` CK 
3. Dan berserah dirilah kepada f bk EA A A 1: n A 
Allah, karena cukuplah Allah sebagai - 


Pemelihara. ag 


4. Allah tidak jadikan bagi seseorang ap Bd Ai (r ú t 
dua hati dalam rongganya; 3005 ) Hn Sa j> 


dan tidak Ia jadikan isteri-isteri / Des na Dea. 
kamu yang kamu zhiharkan ****) KAN GA Lu, AI gr 3 
itu sebagai ibu-ibu kamu: dan Ia « KY o o Je rog AA 


tidak jadikan anak-anak angkat kamu SARAN AKI 


3005) Allah tidak jadikan dua hati dalam satu tubuh itu maksudnya: bahwa 
tidak bisa seorang berbakti kepada Allah dan berbakti begitu juga kepada lainNya: 

Bahwa tidak bisa seorang isteri jadi ibu lantaran dikatakan seperti ibu, banwa 
tidak bisa seorang anak piara menjadi anak betul. 

3006) Menurut adat Jahfliyan, bahwa apabila seorang berkata kepada isteri- 
nya: "Engkau buatku seperti belakang ibu-ku”, maka perempuan itu jadi haram 
buat dia selama-lamanya. Islam tidak haramkan, tetapi hendaklah si suami bayar 
denda dengan merdekakan seorang hamba, kalau tidak bisa, hendaklah ia puasa - 
dua bulan berturut-turut: kalau tidak bisa, hendaklah ia beri makan enam puluh 

miskin. 


814 


Juz’ ke 21 (GOLONGAN-GOLONGAN) Surah ke 33 





sebagai anak-anak (betul) kamu: yang S3 33 Ci Sa ANE 3 
demikian itu omongan-omongan kamu p Ej 
| dengan mulut-mulut kamu: dan Allah A Aez prit Pa) AT (3, ° f 


katakan yang benar; dan Ia mena. 3 
pin ke jalan (yang betul). o 4 er Ka CC” 1 


ga Saga 


/ N 2399 
5. Panggillah mereka dengan (meng- Jana Ae HL nda P 
gunakan) nama bapa-bapa mereka, 


07 a “1, 
) karena ia itu lebih adil di sisi AT Ap: Sea 
Allah; tetapi jika kamu tidak tahu A 55 


bapa- bapa mereka, maka (mereka) * Ice, 171 i 
saudara-saudara kamu di Agama dan 231 32 re pa) 38 s3 
maula-maula 3008) kamu: dan tidak #4 ta P 
(terhitung dosa) atas kamu di tentang naa Pk A 


sesuatu yang kamu keliru padanya, 6 Ai 4, p 

tetapi di tentang sesuatu yang di- pa SESI Yaa 
sengaja oleh hati kamu, karena adalah po 16003 IL, 15 
Allah itu Pengampun, Penyayang. La DS an AB 083 


a 0t 770p 
6. Nabi itu lebih hampir kepada LA KAI, a À 


Mu'minin daripada diri mereka sen- , 43 14 KAA A p 


diri °°°?) dan isteri-isterinyaitu ibu- Sela Luar AA 


ibu mereka: dan ulul arham itu IS as 
sebahagian dari mereka lebih hampir E Ae E< WN D 
kepada sebahagian di kitab Allah dari- 

pada Mu'minin dan Muhajirin, **'*) 4 AA AS Bai 

kecuali kalau kamu mau berbuat ,, ne. 
kebaikan kepada saudara-saudara SIG AI LA 


ye Ama, 
. (seagama) kamu : **'!) adalah yang 4 Ti a 
demikian itu tertulis di kitab Allah, (9 47. EOE A 
3012 
) 


y aee EA 


3007) Anak-anak piara itu hendaklah kamu panggil dengan menyebut nama 
bapa-bapa mereka. 
30 5 Maula itu orang piaraan, orang yang berlindung, penumpang, pengikut 


dan poogen 
abi lebih hampir kepada seorang Mu'min daripada kehampiran mere- 

ka sera) jagad, EAR yang lain, yang berarti: Nabi boleh berbuat apa saja di 
harta benda mereka, walaupun belum pernah Nabi berbuat, i 

3010) Menurut kitab Allah, Qur'an bahwa seseorang lebih hampir kenaan 
ulul-arhamnya (Penan ya) daripada kehampirannya kepada Mu'minin dan M 
hajirin yang bukan pos sa 

3011) Kalau kam rwasiat buat kebaikan seseorang melebihi ulul-arham, 
maka barulah ada kelebihan di luar keluarga. 

3012) Ialah Qur'an ini. | 


815 


Surah ke 33 AL-AHZAB Juz' ke 21 





| kA | $ 
7. Dan (ingatlah) tatkala Kami SAS MAN V 
.. ",y # 


ambil dari nabi-nabi,perjanjian mereka 1 r 22o 2092 1, 
Sa Fi. a. 
dan daripada-mu dan dari Nuh dan 37 ga “3 Ea 
Ibrahim dan Musa dan Isa anak  ? 
Aa AIA NA 
Maryam, dan Kami telah ambil 7., > r i PI 
a ` P f 1 
dari mereka perjanjian '”!?) yang Seng LA II rA 


Gd 


teguh, Ú Ar 


"#9 


8. Untuk Ia memeriksa orang-orang sk La AN OA A 
yang benar datihal kebenaran mereka, , 7 aa Pe 

dan Ia telah sediakan bagi kafir- iiser 6 NASI AI 
kafir itu 'adzab yang pedih. °°!) ' Uk ARE. 


. f 


p Oo neJuye ye 


J2 .. Je! PER 18a 
9. Hai orang-orang yang beriman ! SST ata SU 4 


Ingatlah nimat Allah atas kamu »4-,, ,0 of ,, 2 ; 
tatkala datang kepada kamu tentara- KE : 2 4 PEA ÙU 


tentara, °°! 5) lalu Kami kirim kepada ú o e anteng) 
mereka angin dan tentara-tentara AA a ps sara 
yang kamu tidak dapat melihatnya, ,” 4. 7 Pp. 2 01107 4039 , 
3016) karena adalah Allah Melihat Una 063 wa pea as 


Sat 


apa yang kamu kerjakan. | Ja / 5 | 


ohe ps an 
10. (Yaitu) tatkala mereka datang IL Pan SAI 1. 
kepada kamu dari sebelah atas kamu j A f 21 15 7 
dan dari sebelah bawah kamu, CaN e E ki 
dan tatkala berpaling pemandangan- A ga a. - | 
pemandangan, '”'?) dan sampai hati 


3013) Perjanjian itu ialah kesanggupan menyampaikan agama Allah kepada 
ummat masin pae 

3014) Allah ambil perjanjian dari nabi-nabi supaya mereka sampaikan agama 
Allah kepada ummat masing-masing itu, ialah supaya jadi satu bukti bahwa agama 
Allah betul-betul telah sampai kepada mereka. Setelah itu, di hari Kiamat, Allah 
akan periksa orang-orang yang benar beriman dari hal kebenaran mereka dalam 
agama Allah, lalu diganjari dengan ganjaran yang baik, sedang buat kafir-kafir yang 
tidak mau terima agama itu, dikasih siksaan yang pedih. 

3015) Tentara-tentara itu ialah "Ahzab": beberapa golongan dari Quraisy, 
Ghathfan, Yahudi @Guraizhah dan Yahudi Nadlir di Madinah dalam peperangan 
Khandag: parit. 

3016) Yaitu malaikat. 

3017) Maksudnya, sebelah atas lembah, dan sebelah bawahnya. 

3018) Ya'ni, pemandangan-pemandangan jadi bingung. 


816 


Juz' ke 21 | anon Surah ke 33 





8 34 “AT pad, 42yr 
itu ke tenggorokan-tenggorokan naa P0 4 Agya 2 5 p SEXY 
dan kamu adakan macam-macam 2 
sangkaan terhadap Allah. a Uv PEN | 


11. Di situlah diuji Mu'minun dan di- , I : S 1 Z i / Ci i 
goncang mereka satu goncangan yang L ps jad T Di 


keras. RED YP Ba 


Kh os. : Ya 3 
12. Dan (ingatlah) tatkala orang- 4y LI KA: 
orang munafik dan orang-orang yang 


Oa Ku) Ji 


di hatinya ada penyakit berkata : gan 3 sot? 3 
“Allah dan Rasul-Nya tidak menjanji- z D j aa 
Ud A e 


kan kepada kita mełainkan tipuan”. A $ ATAA Ya 
aso 


5. 
13. Dan (ingatlah) tatkala segolongan ga 28313 1 
dari mereka (yang munafik) itu ber- Pa me ý 

kata : ”Hai penduduk Yatsrib, °°?!) ah / MEA 
tidak ada tempat bagi kamu, maka An MAN SS e 
kembalilah:” dan segolongan dari g ki IIe Lo 178 gte 4 
mereka (juga) minta diri dari Nabi LA | Atai A 09 as, 
dengan perkataan : “Sesungguhnya s8 ros 220392, PA 
rumah-rumah kami itu kosong”, pada- CC 8, ap ye kas ye Ip ya 
hal ia tidak kosong; mereka tidak 

bermaksud melainkan lari. ?****) Naa AP 


AA KANG 


14. Dan jika diserang mereka dari | LA pa San s i£ 
segala jurusannya, kemudian mereka 


: f 40 d 
diminta mengadakan fitnah, niscaya y: sail A5 AG A W 
mereka kerjakan; dan tidak akan N Va 
mereka berhenti melainkan sebentar. pe KAN Cs at AS Y 


1923) 


.. y Da rari 


3019) Maksudnya, sangat takut sampai seolah-olah hati naik ke tenggorokan 
hingga ta’ bisa bernafas. 

3020) Ya’ni, kamu adakan sangkaan baik dan tidak baik terhadap Allah, me- 
nurut tebal tipisnya iman-iman kamu, 

3021) Sebelum Nabi s.a.w. namakan Madinah, kota itu dinamakan Yatsrib. 

3022) Dalam tentara Islam, di peperangan Khandaq (parit) ada kaum muna- 
fik- Di waktu tentara Islam dapat serangan hebat, ketua mereka berseru. "Hai ahli 
Madinah! Ini bukan tempat yang kamu mesti berkurban! Marilah pulang ke Madi- 

nah!” Ada pula segolongan munafik minta idzin dari Nabi untuk pulang karena ru- 

mah-rumahnya tidak ada yang jaga. Ini dusta. Sebenarnya, mereka mau lari. Biasa- 
nya kalau nampak kemenangan, baru mereka tetap untuk mendapat rampasan pe- 
rang 

2023) Mereka yang munafik ini, jika diserang oleh Ahzab yang terdiri dari 


(Bersambung di halaman 818) 


817 


Surah ke 33 AL-AHZAB Juz' ke 21 





15. Padahal sesungguhnya mereka Z 4p a LL AA 
telah berjanji kepada Allah sebelum Peer 1 


ini, ****) bahwa mereka tidak akan | A 1 
berpaling belakang, sedang perjanjian ~=? AI Enya 
(dengan) Allah itu akan dituntut. E s” S, j 3” 


4 


16. Khabarkanlah : "Tidak akan ber- AF AE La 
faedah bagi kamu perlarian jika 7 j n 
kamu lari dari kematian atau (dari) 1. | Ha | 
terbunuh karena, di waktu itu kamu Hean Sa Ng ybs 
tidak akan dibiarkan bersenang-senang l rap gorl 
melainkan sebentar”. MY YA 


17. Tanyalah : “Siapakah yang bisa Maa naa W 


melindungi. kamu dari Allah jika Ia a 

mau (kena)-kan 'adzab kepada kamu $ | | a Dana 
atau Ia maukan rahmat bagi kamu ?” 4 j i p 
Dan mereka tidak akan mendapat To A Ja EG 
untuk mereka pengurus dan tidak p ad AAN ve 
penolong selain Allah. 1 


APA PANEN 933 


Is J4 A b y o7, 
18. Sesungguhnya Allah mengetahui y BA Sa Da NA 
orang-orang, dari kamu, yang meng- La 


halangi '9?'5) dan orang-orang yang z ct 79 | 
berkata kepada saudaranya : "Marilah cel yai Ku 
kepada kami”, dan mereka tidak P ci 731 
menghadiri peperangan melainkan se- MAS! 5 CODE; Ga 
dikit. PAN ya LA a” 

è woe 
19. (Mereka) kikir atas kamu; °°? 6) Soil! Ja ad Pen ya 
maka apabila datang ketakutan, ***') , £.3Js, eden 
engkau bisa lihat mereka memandang- ) pal 9 Pant S. 
mu 10283 dalam “keadaan mata PEE rof o (02333. 
mereka beredar seperti orang yang SEN KEN K 


Quraisy, Ghathfan; Quraizhah, Nadlir dan lainnya, dari segala jurusan Madinah, 
lalu mereka ini diminta supaya membikin kerusuhan dan fitnah terhadap kaum 
Muslimin, niscaya mereka ini kerjakan, dan tidak akan mereka ini berhenti melain- 
kan sebentar, 

3024) Dalam golongan Muslimin itu ada Bani Haritsah. Mereka ini pernah 
lari dalam perang Uhud. Sesudah itu mereka bertaubat dan berjanji tidak akan lari 
lagi. | . 
3025) Ya'ni, yang menghalangi manusia daripada beragama Islam. 

3026) Mereka bakhi! pada memberi bantuan kepada kamu, kaum Muslimin. 
3027) Ketakutan: Bahaya kekalahan. | 
3028) Memandang-mu ; Memandang Muhammad. 


818 


Juz’ ke 21 ' (GOLONGAN-GOLONGAN) Surah ke 33 





f f 
pingsan hampir mati; tetapi apabila kar D. 125 -55130 SH god 
hilang ketakutan, mereka cakar kamu a so Jaa, 
3029) dengan lidah-lidah yang tajam, HA: ah Te 3 Sg 
sedang (mereka) sangat tama’ atas os’ EA 


harta (rampasan). ****) Mereka itu ,,/ BU A9 Pe 
tidak beriman: maka Allah “telah ra 3 Da 

gugurkan 'amal-'amal mereka; ''?1) WIG a LN 
dan adalah yang demikian mudah 1 


atas Allah. SG pa 
20. Mereka sangka golongan- SL NO TKI | 


golongan itu belum pergi: dan jika 
golongan-golongan itu datang, mereka y aa 4 ta Yi a SI pe A Ne 
suka kalau mereka di desa di antara a AP Pa PAT 
orang-orang  baduw: menanyakan Sus sana 25: AM ata 
khabar-khabar kamu: ?9??) dan jika 


| o2 uK 
mereka ada di antara kamu, tidak Lai an 
akan mereka berperang melainkan a Ka 
sedikit (dari mereka). par NAE 


J - Pe é NA r 
21. Sesungguhnya adalah bagi kamu IN Ig f SÉ i ri 
pada (diri) Rasulullah itu satu tau- “ 


2, A 4 5, / 7 E 
ladan yang baik, 20a 3) bagi orang Si ya Hg 7 Pe 
yang percaya kepada Allah dan hari - P 
Kemudian dan menyebut Allah Sa Mae sor? 
(sebutan) yang banyak. . Dy EEES Pay 


22. Dan tatkala Mu'minin melihat KAH ika | | uy 
golongan-golongan itu, mereka berka - He KA $ KAT 


3029) Kamu : Kaum Muslimin. 

3030) Orang-orang munafik itu tidak bantu Muslimin denganharta benda dan 
tidak dengan tenaga, tetapi kalau dapat harta rampasan perang, kelihatan sangat 
kegelojohan mereka. 

3031) Lantaran mereka tidak beriman, maka apa saja 'amal baik yang mere- 
ka sudah kerjakan, tidak dianggap oleh Allah. 

3032) Oleh sebab sangat penakut, maka golongan-golongan musuh Islam 
yang sudah pecah-belah dan lari itu, disangka oleh golongan munafik bahwa mere- 
ka masih ada, 

Sekiranya musuh akan datang lagi, maka kaum munafik itu suka kalau mereka 
berdiam di desa-desa bersama baduwi-baduwi supaya tidak berperang, hanya me- 
nanyakan khabar-khabar kamu, yaitu dengan harapan kalau Muslimin menang, 
mereka bisa minta sebahagian dari rampasan perang. 

3033) Ya'ni, diri Rasulullah itu untuk kamu adalah satu tauladan yang patut 
diturut. 


819 


Surah ke 33 AL-AHZAB = Juz ke 21 


| g # Je 
ta : "Inilah dia apa yang dijanjikan AI TEA ANA YAN AI Yu 
kepada kita oleh Allah dan Rasul-Nya: 

3034) dan telah benar Allah dan ?4 41 BAHAN SP 


Rasul-Nya”, dan tidak menambah ENY, ena SAS 
(penglihatan itu) kepada mereka me- {a “1 e KERANI 


lainkan iman dan penyerahan diri. 

s” Z 
23. Dari (golongan) Mu'minin ada AI paka Ku Yr 
beberapa laki-laki yang benar dalam ' ,,,” 243} ),,, 
perjanjian mereka kepada Allah, kare- y—” AT as UUT UN U 
na sebahagian dari mereka mati; dan ETTE 45 ° JAE. PEA 
sebahagian dari mereka menunggu; ESEA dat gua 


3035) dan tidak sekali-kali mereka TE 
menguhah janji. AA IN 
| Lan FA a 3y 
24. Untuk Allah membalas orang- Torops 
orang yang benar dengan sebab ke- 11 P ; A 
benaran mereka,. dan (untuk) Ia GH? SEA jag nh 


'adzab munafiqin, '”?'8) jika Ia 


a Ar 
E rn P 
menghendaki atau Ia terima taubat DI ta y o 3 ti 


mereka, karena sesunggulinya Allah o p I2 2r 
itu adalah Pengampun, Penyayang. V> ) yA "IS us 


D 
25. Dan Allah telah enyahkan orang- (4745 £ » PN A99 ro 
orang yang kufur itu dengan (memba- 


wa) kejengkelan mereka (lantaran) £ C. #6! 7 E 

tidak mencapai kebaikan; '“?!') dan IIS Dan m peis 
Allah telah selamatkan Mu'minin 

(daripada) berperang, karena adalah LL, Nadi FONA] agi 


Allah itu kuat, Gagah. z, 7 
Kays Aya 


3034) Lantaran percaya akan dapat kemenangan yang dijanjikan oleh Allah, 
maka ketika melihat Ahzab: golongan-golongan musuh Islam itu, kaum Mu'minin 
dengan gembira berkata: "Inilah dia musuh yang Allah janjikan untuk kemenang- 
an kita.” 

3035) Ada sebahagian dari Sahabat bersumpah, bahwa jika bertemu musuh, 

mereka akan berperang sampai mati. Sebahagian dari mereka ini, dalam peperang- 
an Ahzab tersebut, dapat menunaikan sumpah dan janji mereka, yaitu mereka 
mati. syahid, dan ada sebahagian lain menunggu giliran mereka buat mati syahid. 

3036) ' Ya'ni, Allah kirim musuh buat memerangi Muslimin itu, ialah sebagai 
ujian untuk mengganjari orang-orang yang benar dengan sebab kebenaran mereka, 
dan menyiksa munafigin dengan sebab nifag mereka. 

3037) Dalam peperangan itu Allah kirim angin dan tentara yang tidak bisa 
dilihat dengan mata biasa, hingga hancur angkatan perang Ahzab dan kembali me- 
reka dengan kejengkelan disebabkan tidak dapat kemenangan yang mereka telah 
harap betul-betul. 


820 


Juz' ke 21 (GOLONGAN-GOLONGAN) ` Surah ke 33 


: I IA ut yo LK 
26. Dan orang-orang dari Ahlul-Kitab NN 4 Al LA a a PA g Ya 
yang membantu (Ahzab) itu Ia turun- CS 
kan dari benteng-benteng mereka na P 


2038) dan Ia masukkan di henna. 


mereka ketakutan; sebahagiannya 4 Kara KN) 3 15 
kamu bunuh: dan sebahagiannya ka- TE 1 yo F WPI AKA 
mu tawan. GG Ig mon tag SR 


Jgn 3 23 eZ y 
27. Dan Ia telah wariskan kepada % Na! ra 
kamu bumi mereka dan kampung- es Kn Ia Lag ja 


kampung mereka dan harta-harta- | Ds AR "y a jens 


mereka, **3*y dan (juga) „pumi PETE 
yang belum kamu duduki; ) ng PKN AJ Oka 
karena adalah Allah atas tiap-tiap ye a. aaa 289 


suatu Berkuasa. 
28. Hai Nabi ! khabarkanlah kepada 2 GNI SAN 


isteri-isterimu : "Jika kamu mau peng- , - 7 Ha 2 
hidupan yang rendah dan perhiasan- KE $ £ JESS 3, 


nya, maka marilah aku beri bekal z At / c an; 2 
kepada kamu, dan aku bebaskan AAS GA 
kamu satu pembebasan yang bagus”. sa 1, 


3041) Mey 


29. “Dan jika kamu hendak (keri- 4 “y1 13 £ Palet 
dian) Allah dan Rasul-Nya dan A 


kampung akhirat, maka Allah telah A 383, > pA i PA P 
sediakan bagi perempuan-perempuan 


YA 


War 


e A 
yang berbuat kebaikan, dari antara 1” sei yale — EN TAM LAIN 2r 
kamu, ganjaran yang besar”. kn 


as D 


| La 
30. Hai isteri-isteri Nabi ! barang £ Xx, Du Sa g Y- 


3038) Allah sebabkan mereka turun dari tempat-tempat perlindungan mere- 
ka. : | 

3039) Yaitu mereka yang memusuhi Islam. 

3040) Allah berjanji akan berikan kepada kamu lain-lain bumi yang sekarang 
belum jatuh dalam kekuasaan kamu. 

3041) Turun ayat ini ketika isteri-isteri Nabi minta itu dan ini lebih daripada 
keperluan saban hari, yang ma'nanya Allah menyuruh Nabi berkata kepada mere- 
ka: "Jika kamu pentingkan penghidupan yang rendah (ya'ni penghidupan di dunia 
ini) dan kamu hendak perhiasan-perhiasan dunia, maka di sisiku tidak ada. Oleh 
Itu marilah aku ceraikan kamu dan aku beri bekal nafkah kepada kamu buat masa 


edah. dan aku akan lepaskan kamu satu lepasan yang baik dan tidak akan kem- 
i 


821 


Surah ke 33 . AL-AHZAB Juz' ke 22 
: AI OJ “ga 
siapa dari kamu berbuat kejahatan Le erws S RA 
yang nyata akan digandakan 'adzab E o g P a 
baginya dua kali, dan adalah —5 IBS oia —! Ii 
yang demikian mudah bagi Allah rn 
Lah AAE 


Juz’ ke 22 -. DIN JJ 


1 A 4 
31. Dan barangsiapa dari kamu? ?“? pi 5 Sah SAY yag Y3 
ta'at kepada Allah dan aa, —. s, gi š a P 
dan ber'amal shalih, niscaya Kami Un MAA : paya 
beri kepadanya ganjarannya dua kali, , , , : dara ai j Na, 
dan Kami sediakan baginya pemberian Wan 19 YAA lo, 


yang mulia, yo “tc 
UP 


OPER ORE 1 YEL 0 Lu 
32. Hai isteri-isteri Nabi ! kamu KANAL SILA rr 
tidak sama dengan seorangpun dari - - 327, PN Pa aa 
perempuan-perempuan, jika kamu ber- AI KAA ! yle oa 
bakti. Dari itu, janganlah kamu ber- m f pp Let ORO up gOS 
laku lemah dengan perkataan, karena Sh | pada Ja ea 
akan menaruh harapan orang yang 4 57 2? AL, Sy. 44? 
dihatinya ada penyakit, ****) tetapi pa CAS Hey 33 
ucapkanlah perkataan yang sopan. ? epez 
| , O g pa 
| ber! l, 1 PRP. PA 
33. Dan „hendaklah kamu berdiam GSA Yg SG 139 yr 
di rumah-rumah kamu, ?'044) dan Sos pa JA r 


| 7 59 e 
janganlah kamu terdedah seperti de- £ “31! ANI ' A 
dahan Jahiliyah '9”5) yang pertama, UNA, aa L TA 


dan diri -y A LG KL 
an irikanlah sembahyang, dan ke- z 1, 2 ANA BRA 


3042) Kamu : Isteri-isteri Nabi 

3043) Ayat ini mengajar supaya perempuan-perempuan tidak omong dengan 
lemah-lembut kepada laki-laki lain, Jadi, diperintah, kalau ada perlu, supaya me- 
reka omong dengan tegas, tegap, tetapi sopan, karena laki-laki sering menaroh ha- 
rapan atas perempuan-perempuan yang berlaku lemah-lembut. 

3044) Janganlah kamu keluar dari rumah-rumah, kecuali jika ada keperluan 
yang pantas. | ; 

3045) Terdedah, maksudnya terbuka atau menampakkan perhiasan kepada 
laki-laki lain, seperti perbuatan perempuan-perempuan zaman Jahiliyah dahulu 
(dan Jahiliyah sekarang). 


822 


Juz’ le 22 (GOLONGAN-GOLONGAN) Surah ke 33 





Pa el II s} s A 
luarkanlah zakat, dan ta'atlah kepada Aik SAY dj ) ya Ag Ai 
Allah dan Rasul-Nya; a. paya P 
Allah bermaksud hendak menghilang- EM) 11 i KA Sao 
kan kekotoran dari kamu: ahli rumah -: sat Ja IN ad 


Nabi), dan membersihkan kamu d wu, 
sha Mr sean Ga 
re 3 aI y 

34. Dan ingatlah apa yang diturun- .. dea FE i] wt 
kan di rumah-rumah kamu dari ayat- , 

ayat Allah dan kebijaksanaun: se- ag e irakli 
sungguhnya Allah itu adalah Halus, PAU A” 3 SK 
Mengetahui. 


| | Pa 7. AN | A 
35. sesungguhnya laki-laki dan pe- w— IR Ol vo 
rempuan yang Muslim, laki-laki dan ,, Ne ', Ja 
perempuan yang Mu'min, laki-laki dan Sewa yu asii waoe YA 9 
perempuan yang Ta'at, laki-laki dan Z2 z 

perempuan yang benar, laki-laki dan Dg) ADA, "3 "SN, 
perempuan yang shabar, laki-laki dan 

perempuan yang merendah diri, laki- KS AAN LAIN 
laki dan perempuan yang menderma, pergh phang Se, Dore, 
laki-laki dan perempuan yang ber- iuas so Sea, pa, 
puasa, laki-laki dan perempuan yang ,, 220 
memelihara kemaluan mereka, laki- las PLAN KAN 23 
laki dan perempuan yang banyak POET 
ingat kepada Allah, Allah sediakan ya Sg Íi AI, BESI 
untuk mereka keampunan dan gan- 


jaran yang besar. a 

g0 1184 è 42” 
36. Dan tidak seyogianya bagi Mv’ > Ber Úi ri 
min : laki-laki dan perempuan — apa- “ Baja 2 sa 2 


SI 34A, 

bila diputus (sesuatu hukum) oleh (ye |a) gw ka án 3 
Allah dan Rasul-Nya — ada bagi “— D bana 
mereka (hak) memilih dalam urusan £ @ sl. ge 
mereka, ?***) karena barangsiapa DEF za aa i LA 
durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, 125 a) a gs Ai PA 
maka sesatlah ia satu kesesatan yang IA 7 
nyata. EaI Mio $ 


3046) Apabila Allah atau Rasul-Nya telah putuskan sesuatu hukum terhadap 
seseorang Mu'min, laki-laki atau perempuan, maka wajib ia terima, dan tidak bo- 
leh ia memilih : mau terima atau tidak, 


823 


Surah ke 33 | AL-AHZAB Juz' ke 22 





L PA 


37. Dan (ingatlah) ketika engkau ber- #1 pe | i HY aa su 
kata kepada orang yang Allah telah sie m a y 


beri ni'mat atasnya, ***” )y dan engkau KAA f 
r : P 
(pun) telah berbudi kepadanya, 1”) DION Ea ga Lema 35 f aé 


”Tahanlah isterimu, dan takutlah a na DA PH, 
kepada Allah”, '””?) sedang engkau gph 3 2 


sembunyikan di hatimu sesuatu yang | TR w A 
Allah terangkan dia: **”*) dan eng- Ya sÀ“ SE p 
pa TA "r “ 


kaustakut kepada manusia, padahal Ae OR | 
Allahlah lebih patut engkau takuti. ka TA te EPER g> 


Maka tatkala Zaid putuskan kehendak ar se”, 
daripada (Zainab) itu, ***') Kami HKI KGE ber 
kawinkan dia kepadamu supaya tidak Larin goa na? 
jadi halangan atas Mu'minin buat P Ca sap 


| berkawin dengan isteri-isteri bagi anak 14 IE 3» TA 


anak angkat mereka apabila mereka ne 
sudah putuskan kemauan ***')y dari 8 7 In 
pada (isteri-isteri), itu: dan adalah TO 
urusan Allah itu berlaku. ?****) ,, 4 7.7.7. 

38. Tidak (boleh) ada keberatan atas Cam) SAI ob Já 
Nabi pada (mengerjakan apa yang : jepi 222. 
difardlukan oleh Allah atasnya menu- ALAN La a a S 


Lg. 


+ 


3047) Menurut riwayat, bahwa Rasulullah pinang Zainab binti Jahsy buat 
Zaid bin Haritsah, bekas hamba Rasulullah, Zainab dan saudaranya bernama 'Ab- 
dullah tidak mau; lalu turun Ayat ini, lantas mereka terima dan terus Rasulullah 
kawinkan. 

3048) Orang yang engkau (Muhammad) telah berbudi kepadanya itu Zaid 
juga, karena Rasulullah telah merdekakan dia. 

3049) Lantaran tidak bisa setuju laki-isteri, maka Zaid hendak ceraikan 
isterinya, tetapi Rasulullah larang. 

3050) Menurut 'adat Jahiliyah: i) Perempuan bangsa Quraisy tidak boleh 
berkawin dengan yang bukan Quraisy, terutama budak. ii) Perempuan bekas bu- 
dak tidak ada yang mau kawin kecuali budak juga. iii) Anak angkat dianggap se- 
perti anak betul: perempuan bekas anak ini haram atas bapa angkatnya. 

Adat yang ke (i) Qur'an dan Rasulullah telah hapuskan dengan perkawinan 
Zainab dengan Zaid, Adat ke (ii) dan ke (iii) Rasulullah ada berniat hendak meng- 
hapuskannya dengan berkawin sendiri kepada Zainab jika mereka tidak bisa hidup 
rukun lagi. Sesudah dicerai oleh Zaid, Rasulullah masih takut dapat celaan besar 
dari kaumnya. Niat yang tersembunyi di hati Rasulullah ini Tuhan terangkan, 
yaitu Allah akan kawinkan Zainab kepadanya setelah Zaid ceraikan dia. Dengan 
perkawinan Rasul dengan Zainab itu terhapus pula adat yang ke (ii) dan ke (iii) 
tadi. 

3051) Putuskan kehendak, putuskan kemauan, cerai. 

3052) Apa yang Ia kehendaki mesti berlaku. 


824 


Juz' ke 22 (GOLONGAN-GOLONGAN) Surah ke 33 


yet Jer P aF yg | 5 
rut sunnah Allah pada orang-orang PAS YA ag 


yang telah lalu sebelumnya, '”'?) Tan aga 
.dan adalah perintah Allah itu qadar (laa Ng pare 
yang ditentukan. ?54) “3 ga 


TI 
39. (Yaitu) orang-orang yang me- Ren Vass Sa Si 
nyampaikan 3055 ) suruhan-suruhan 201 g os P y Japan sr 
Allah, dan takut kepada-Nya dan Yus! Ig | Ang ak A 
mereka tidak takut seseorang me- 2 


lainkan Allah:'dan cukupkanlah Allah Ú A ga A IIA RAD" 
sebagai Pengira (amal makhluk). | 
ELA 2 £ SKL ii 


40. Tidak ada Muhammad itu bapa bani 
seseorang dari laki-laki kamu, ****) | D : E 
tetapi (ia) pesuruh Allah dan penyu- Ns ad S 4 KOP s 
dah nabi-nabi; dan adalah Allah č AA A 


Mengetahui tiap-tiap suatu. UA i 12 bea 3 583 Oa 


41. Hai orang-orang yang beriman ! E TAS PE Ee 1 4 
Ingatlah akan Allah ingatan yang .. i 
banyak; OI PW 
42. Dan ber'ibadatlah kepada-Nya TZEI: BE 

. 3,2 A fL 
pagi dan petang. Naoha ô 1 05 A9 tT 


43. Ialah (Tuhan) Yang mencucuri SN AS , Re A 
| : Mag Sd J 


rahmat atas kamu dan (juga) malai- 


kat-Nya untuk mengeluarkan kamu EAT , 
dari kegelapan-kegelapan kepada ca- Pa Is sultan Sar SI 


haya; karena adalah Ia Penyayang Pn r’ s at r 
akan Mu'minin. PaA . 283 


44. Penghormatan mereka di hari SAS Ae aa DAT At 


yang mereka akan bertemu Dia, 


3053) Walaupun merasa berat mengubah adat kaum, tetapi lantaran diperin- 
tah oleh Allah, maka tidak boleh Nabi mundur, karena demikianlah sunnah (per- 
aturan) Allah terhadap nabi-nabi yang dahulu dari Muhammad, 

3054) Perintah Allah itu sesuatu hal yang mesti berlaku. 

3055) Ya'ni, nabi-nabi yang sebelum Muhammad ialah orang-orang yang me- 
nyampaikan suruhan-suruhan Allah, dan mereka tidak takut melainkan Allah. 

3056) Ketika nabi Muhammad berkawin dengan Zainab, bekas isteri Zaid, 
orang-orang Quraisy cela dengan perkataan bahwa '' Muhammad berkawin dengan 
isteri anaknya” karena anak-anak piara itu mereka pandang sebagai anak betul. 
Maka turun ayat ini menerangkan bahwa Muhammad bukan bapa seseorang dari 
kamu, tetapi adalah ia pesuruh Allah dan nabi yang penghabisan yang datangnya 
buat mengubah aturan-aturan kamu yang tidak setuju dengan agama Allah. 


825 


Surah ke 33 AL-AHZAB Juz' ke 22 





(perkataan) ”Salam”: ***”) dan Ia Ti x sisa aa Bd 
telah sediakan untuk mereka ganjaran | F 7 et 4513 
yang mulia. 

# 
45. Hai Nabi ! sesungguhnya Kami HAL NÉI MP Vani L t0 
telah utusmu sebagai penyampai kha- 
bar dan penggemar dan pengancam, Yang 3 yen 9 PN Ea 


JOS 
) 


46. Dan sebagai pengajak ke (jalan) A2 Iban 3! Lens 55 3 
Allah dengan idzin-Nya, dan sebagai ° 


pelita yang terang. A 3a wi 23 
47, Dan  gemarkanlah  Mu'minin AI Tn Inna ES 

dengan (khabar), bahwa adalah bagi SP : 

mereka satu kurnia yang besar dari TA VE . A & 17 
Allab, PSE Sa u 


PEATA 2 I 
48. Dan janganlah engkau tunduk KAA var Sy 4A 
kepada orang-orang kafir dan muna- “~ sat D 2 


fik, dan biarkanlah gangguan mereka, 21103 a Í 7 
30882) dan berserah dirilah kepada Kis S3 2 23 


Allah, karena cukuplah Allah sebagai P0 w 
Pengawal. Seat 
49, Hai orang-orang yang beriman KA AL HAHA t4 
apabila kamu berkawin dengan perem- Ig 0,0 


puan-perempuan Mu'min, kemudian GA p or Sal 
' kamu ceraikan mereka sebelum kamu 


0? Z y 7 ! 3} a, st 00 
sentuh mereka, maka tidak wajib NA A D 35 


atas mereka ber'iddah untuk kamu 


(satu masa) yang kamu (mesti) hitung angan ja Sa Bas EX AAS 


dia, lantas belanjailah mereka dan Id oo Djati 


lepaskanlah mereka satu lepasan yang Ci la Ia I GA 
baik. 3059 ) p “3 ag 2 


DA è P4 


e “At 


3057) Salam : Sejahtera, bahagia. 

3058) Penggemar : Yang menerangkan sesuatu ganjaran baik supaya manusia 
ta'at. Pengancam: Yang menerangkan sesuatu balasan siksa supaya manusia takut. 

30582) Boleh juga diartikan : Jangan engkau ganggu mereka, 

3059) Maksudnya, apabila kamu ceraikan seorang perempuan, sebelum kamu 
bersetubuh dengannya, maka tidak perlu perempuan itu ber'iddah, tetapi wajib 
kamu. beri belanja yang sepantasnya menurut kadar kamu buat satu masa, apabila 
di waktu nikah tidak disebut mahar, Jika disebut mahar, maka wajib kamu kasi 
setengah mahar: dan hendaklah kamu berpisah dengan cara yang baik. 


826 


Juz' ke 22 (GOLONGAN-GOLONGAN) Surah ke 33 





50. Hai Nabi ! sesungguhnya Kami "YA LN o. 
telah halalkan bagimu isteri-isterimu y yy, 

yang engkau telah beri mahar-mahar ai SA SAN 3: AN A 
mereka, ****) dan (Kami halalkan) ep 
apa-apa yang dimiliki oleh tangan bun AKUAN Kena 2S 
kanan-mu '98!) dari apa yang Allah . 

telah jadikan tawanan perang bagimu, .:, Dg ES KAN A 
dan (halalkan) anak-anak perempuan “ p p ra 
pamanmu dan anak-anak perempuan " 2 AN ANA at SL 
bibi-bibimu,”0962) dan anak-anak pe- l oo SEAL 
rempuan mama-mu, dan anak-anak pe- OP ANA 
rempuan mami-mamimu? 063) yang ò} apasih Ie 
berhijrah bersamamu, dan perempuan 170.1 f 
Mu'min yang hibahkan dirinya bagi SENIN GA LÉ 
Nabi, jika Nabi mau berkawin dengan- 222 pn 
nya, khusus buatmu, tidak buat Mu'- yu <A EGEL 
minin: 062) sesungguhnya Kami tahu ,,, y Ma CR 

apa yang Kami telah fardlukan atas Us d bokong ora ASN J: Ye 
mereka terhadap isteri-isteri mereka i 

dan (terhadap) apa yang dimiliki oleh Fa Ita lg f 3 aa 


tangan-tangan kanan mereka, supaya 


tidak jadi keberatan atas-mu: 55) 255 F ESS SA KAP W 

dan adalah Allah, Pengampun, Pe- C= a gi 

nyayang. ` NA : 
angen Ka 


51. Boleh engkau jauhi siapa yang Ch A Pa D 
engkau kehendaki dari antara mereka, BES 2 | 


dan boleh engkau dampingkan kepada Pah t Zae 1 o 

mu siapa yang gan 2 kehendaki: #—3 aa Ta sad Ne LS AN 3 
dan siapa-siapa yang engkau mau peng sea 
dari mereka yang engkau telah jauhi, ESES Ns EIs ipaa KI si 
maka tidak terlarang atasmu; 

yang demikian itu lebih hampir kepa- 


TPA AAA #3 


a Sah $ CUN 


3060) Mahar : Mas kawin. 
3061) Yang dimiliki oleh tangan kanan : Hamba, budak. 
3062) Paman dan bibi disini, saudara-saudara bagi bapa. 
3063) Mama dan mami, di sini, saudara-saudara bagi ibu. 
3064) Maksudnya, hal menjadikan isteri akan seorang perempuan yang 
 menghibahkan diri dengan tidak pakai mahar, adalah khusus buat Nabi. 
3065) Maksudnya, Kami halalkan perempuan-perempuan tersebut buat-mu 
(Muhammad) supaya tidak jadi kesempitan. 
3066) Tidak terlarang atas-mu : Boleh engkau ambil kembali. 


827 


Surah ke 33 AL-AHZAB | Juz' ke 22 





$ 
Lr r Karan, nan 


da kedin nan mata mereka semua- : E 

nya, ia dan mereka tidak duka- r TOS SAS, 
cita, dan mereka ridla kepada apa Vá TE DA 
yang engkau beri kepada mereka, Kea naa AA 


dan Allah mengetahui apa-apa yang 
di hati. kamu: dan adalah Allah, La AH oe Mn si 6 
Mengetahui, Sabar 3°68) 3 j SA J 


52. Tidak halal bagimu perempuan- A pA NN ISI or 
perempuan sesudah (mereka) itu ., sa, cara” 
306?) dan tidak (halal) engkau me- Paris IP ba A2 JIE Yg 
nukar isteri-isteri dengan mereka, ,, 

=? 5 Pa 1 Pg - 
3070) walaupun menggemarkanmu PTS Po PA Aa Ca 


kecantikannya, kecuali apa yang di- ,, .), 


miliki oleh tangan kananmu, ” ”) te MEA mI 
dan adalah Allah Pengawas atas tiap- 


tiap suatu. L f 8 35 


2. y 


T Ld 
53. Hai orang-orang yang beriman ! | dpi Lali Go 
Ce, 9 
janganlah kamu masuk ke rumah- Pras Yana 


st“. Ju, £ 
rumah Nabi, kecuali diidzinkan bagi DNS (yi! 1 £ ye 
kamu buat makan dengan keadaan K3 PRA 


kamu tidak mengintip-intip waktu SN Mp Le 
¢ 


(sedia makanan): ""?!?) tetapi apa- 


bila dipanggil, hendaklah kamu ma- alsi he PA IG elus Ja 7 


3067) Ya'ni, menyenangkan hati mereka, 

3068) Menurut Ayat 28 dan 29 Surah ini dan menurut riwayat, bahwa pada 
satu masa isteri-isteri Nabi nampak cemburu serta minta tambahan belanja itu dan 
ini, Maka Nabi putuskan perhubungan dengan mereka dalam tempo sebulan. Lan- 
taran takut dicerai, maka mereka lahirkan keridlaan mereka atas apa saja yang Ra- 
sulullah akan berbuat, asal tidak dicerai. Turun Ayat ini memberi idzin Nabi Me- 
ngambil kembali sebahagian dari isteri-isteri dan membiarkan terpisah sebahagian 
lain, dan juga memberi idzin Nabi menarik kembali mereka yang dipisah itu. Idzin 
dari Allah yang tersebut itu sekurang-kurangnya membikin dingin mata mereka 
(menyenangkan hati mereka) dan supaya tidak mereka duka cita, bahkan ridla de- 
ngan pemberian-mu (Muhammad) kepada mereka semuanya. Allah memang tahu 
apa yang ada di hati kamu laki-isteri: dan adalah Allah mengetahui apa yang akan 
jadi obatnya: dan .Allah sabar, tidak terburu-buru menjalankan kebijaksanaan- 
Nya. 

3069) ` Sesudah sembilan'isteri itu, tidak halal Nabi berkawin lagi. 

3070) Walaupun Nabi ceraikan salah seorang isterinya, tidak boleh ia kawin 
lain sebagai ganti. 

3071) Yang dimiliki oleh tangan kanan itu ialah hamba, Ini dibolehkan. 

3072) Janganlah xamu dengan sengaja datang ke rumah Nabi di waktu akan 
— diatur makanan. 


828 


Juz’ ke 22 (GOLONGAN-GOLONGAN) Surah ke 33 


P d - es’ 
suk; maka apabila sudah makan, Sa kenny 4! AG 
hendaklah kamu bertebaran: 3073, # Kel r 
dan tidak boleh (kamu) bersenang- ° E IA “i T Si 
senang buat omong ATONE karena * ag GIR 56 desa 

sesungguhnya yang demikian itu me- Per IL et 
ngganggu Nabi, tetapi ia malu kepada Saga Tag 
aa NA ore tidak malu Isa Ś p AR 

epada kebenaran; dan apabila kamu L | A a Si 
minta kepada (isteri-isteri Nabi) itu 52) Luh 5 ba 3 
sesuatu benda, maka mintalah dari ~e? AY Aa u> Ted, 
belakang tirai: 13074) yang demikian, Haa e Not 
lebih bersih buat hati kamu dan hati , Ji #1 23 


mereka: dan tidak boleh gan S5 a 
Rasulullah, dan tidak boleh ai. yy ag: RI bús a 
kali kamu berkawin dengan isteri- AA -° Ay 
isterinya sesudah (wafatnya): karena “* KAA NG ap 
sesungguhnya yang demikian itu ada- 

lah (dosa) yang besar di sisi Allah. KK Sa Kolo met Da 


Sean 


54. Jika kamu terangk esuatu 56 Ta t tan Lai 
. an s Di Ae: O 
atau kamu sembunyikan dia, maka IPAR) 3 ə} 
sesungguhnya adalah Allah Mengeta- £ AV We ad 


hui tiap-tiap suatu. 2°75) Lp o TA 





55, Tidak ada halangan atas mereka £ , 1 i?i MH ks TAS 3 
3076) pada (berjumpa) bapa-bapa “ Z AN P 2 
mereka dan anak laki-laki mereka, DA IN 197 
dan saudara-saudara laki-laki mereka, LANG KAI 3 
dan anak-anak bagi saudara-saudara 

laki-laki mereka, dan anak-anak bagi yí SEA AA Sp 


saudara-saudara perempuan mereka, 
1 ar 


dan perempuan-perempuan mereka, .-J4 | - 
3077) dan apa-apa yang dimiliki J4 Op Lon! SUN, KA 


oleh tangan-tangan kanan mereka; 


£, 
3078 i “a 4 Ani 
) dan hendaklah kamu takut NM SU SA 

kepada Allah; ). karena sesung- p na 
guhnya adalah Allah Menyaksikan Tal A 
tiap-tiap suatu. | ai ai 

3073) Ma'nanya, sehabis makan, hendaklah kamu bubar, janganlah terus 
duduk lagi buat omong-omong. | 
2035) Maksudnya, hendaklah ada dinding antara kamu dan isteri-isteri Nabi. 
3075 Ayat ini satu sindiran terhadap orang-orang yang Se A Apa 
dan orang-ora Sa fle yang telah ucapkan hendak berkawin janda- janda Rasulullah se- 
a a 

Fak Tenat isteri-isteri Nabi berjumpa bapa-bapa mereka dan . 

3077 Perempuan-perempuan mereka maksudnya, perempuan- perempuan 
Islam, 

3078) Budak-budak belian mereka. 

3079) Hendaklah kamu fisteri- isteri Nabi) takut kepada Allah dalam urusan 


menjaga diri-diri kamu, 


829 


Surah ke 33 AL-AHZAB Juz’ ke 22 





: ephe terti T 
56. Sesungguhnya Allah dan malai- o) MAY 3 amy, 01 
katNya bershalawat ****) atas Nabi. , kn 
Hai orang-orang yang ber-iman ! ber- 1 peri PN g 'K KA Ie 
shalawatlah atasnya, ***') dan beri- j Ya a P 
lah salam **** ) dengan sesungguhnya. A BRG PAM RATAN Or 


20339 ne 


# | 
57. Sesungguhnya orang-orang yang ASN Ov 
mengganggu '""4) Allah dan Rasul- Ine 


r Z . JI Pa 
Nya, dila'nat '""") mereka oleh UI an AA Yoh Ayana 
Allah di dunia dan Akhirat, dan Ia daa PA 


sediakan bagi mereka 'adzab yang tx As das ea 
menghina. | pa B Da roS o 


58. Dan orang-orang yang menggang- CA ya Dg 19 OA 
gu Mu'minin dan Mu'minat dengan 


27 7 
sesuatu yang mereka tidak kerjakan, PS Fer RAY 


3086) maka sesungguhnya mereka Pa 

memikul dusta yang besar dan dosa WS Lana Keran 
yang nyata. 

59. Hai Nabi ! suruhlah isteri-isteri- Be ea 064 
mu, dan anak-anak perempuanmu dan |, ,,,, PP 
perempuan-perempuan Mu'minin, UN JA AN dan OY 3 
mengulurkan jilbab ?°®7) mereka AA 


atas (muka-muka) mereka. Yang INN Sapi Keren AE 
demikian itu sekurang-kurang (cara) Na f 
buat dikenal 3°88) mereka, supaya . YA gp M3 Ol 


ay . r 


'3080) Shalat atau shalawat itu mempunyai seberapa arti: Sembahyang: 
mintakan rahmat: mendo'akan: puji: beri rahmat. 

Allah bershalawat artinya, Allah memuji: Allah memberi rahmat: Malaikat ber- 
- Shalawat artinya, do'akan manusia atau mintakan rahmat. 

3081) Lafazh shalawat yang kita diajar oleh Nabi mengucapkannya, ialah se- 
perti yang tersebut di Attahiyat, yaitu "Allahumma shalli 'ala Muhammad ....” 

3082) Beri salam itu ialah ucapan kalimah “Assalamu 'alaika aiyuhan-Nabi” 
seperti yang tersebut di Attahiyat juga, bersama artinya. 

3083) Dengan sesungguhnya itu maksudnya, janganlah kita ucapkan salam 
kepada Nabi dalam sembahyang, atau kita ucapkan salain di antara kita dengan ti- 
dak memperhatikan artinya. 

3084) Mengganggu Allah : Mengganggu agama-Nya. 

3085) Dila'nat oleh Allah. Dijauhkan dari rahmat. Malaikat mela'nat sese- 
orang: Mereka minta Allah jauhkan orang itu dari rahmat-Nya. 

3086) Ya'ni, mengganggu atau menyakiti Mu'minin atau Mu'minat dengan 
suatu fitnah, umpama mengatakan mereka berzina padahal mereka tidak kerjakan. 

3087) Jilbab: Satu pakaian yang menutup segenap badan atau sebahagian be- 
sar dari badan sebelah atas. 

3088) Disuruh atur pakaian demikian supaya dikenal sebagai perempuan- 

perempuan  Mu'minat dan tidak diganggu oleh orang-orang munafik yang jahat. 


830 


Juz' ke 22 (GOLONGAN-GOLONGAN) Surah ke 33 


N Ne 


mereka tidak diganggu, dan adalah 5 ng Ae | 
Allah e er Ba ; pia yya = 
' 60. Sesungguhnya jika tidak berhenti TEAS se g 1 
orang-orang munafik dan mereka F - E Iisa Ja Dg 
yang di hatinya ada penyakit 3089) 0 4 Aang AT ORI 
dan penggempar-penggempar ?9°°) |... sa , e , 
di Madinah, ***!) niscaya Kami SAS S KAN Ia pua 
bangkitkanmu ****) terhadap mereka 2 ', sE k> $, 
kemudian, tidak akan mereka . ber- San; Aya Gi 
tetangga denganmu di (Madinah) itu É p i 
melainkan sedikit (masa). AA 


P4 Pd 
61. (Mereka) dila'nat di mana saja 14 Epen Yon KAU ‘i 


mereka berada; mereka ditangkap dan KE P 
dibunuh dengan hebat. te TN z Y 


62. (Yang demikian) sunnat Allah di “ KE | 322 es AY 
(golongan) orang-orang yang telah Dl SA j 
lewat lebih dahulu, dan tidak akan 4* AS Sarah 
engkau dapati perubahan di sunnah Mn Aa Id 
Allah. 


63. Manusia akan bertanya kepada- SA ya man NU ir 
mu dari hal Sa’at itu. °°? ) Jawablah: ,, ,, ,, F “2 3 
"Pengetahuan ditentangnya hanya di &, My PN ON SATA Ga 
sisi Allah”: dan apakah yang mem- Mn ea Bp 
bikinmu ?****) tahu barangkali Sa'at SA ETS ACA AKu 
itu hampir ? 5 
PERA 

64. Sesungguhnya Allah telah la'nat NL SA LAN Dt KI 1 
orang-orang kafir, dan Ia telah sedia- go Lea na 
kan untuk mereka api yang sangat yan Pe TEE 
panas. É 


# penga PLA 4 r 
65. Hal keadaan mereka kekal pada- H 944 UN KI DA 10 
nya selama-lama; tidak mereka men- > aa up 
dapat pengurus dan tidak penolong. roy Aa 


3089) Penyakit : Ma'siat : dengki. 

3090) Penggempar: Pembikin khabar-khabar dusta supaya Muslimin takut : 
propokateur. 

3091) Madinah itu negeri yang Nabi berpindah kepadanya: kota, ibu kota. 

3092) Ya'ni, Kami akan idzinkanmu memerangi mereka. 

3093) Sa'at, maksudnya, hari Kiamat, atau sa'at kejatuhan kaum musyrikin 
dan munafigin. 

3094) Hai Muhammad! Siapa tahu barangkali Kiamat itu hampir sampai! Ti- 
dak ada yang tahu melainkan Allah. 


831 


Surah ke 33 AL-AHZAB ` Juz’ ke 22 


| z P get 
66. Pada hari yang dijerumuskan ppd AAA P 11 


muka-muka mereka di neraka, mereka , | „77 szor , sool, Éj 

berkata : "Alangkah baiknya kalau babi kid hoy 

bunga ta'at kepada Allah dan y o2 E : b13 
asu & 


Pan Den P ed F 
67. Dan mereka berkata : “Hai Ya 1 bl Aa 
7 : Usah KIR ika XV 
Tuhan kami ! kami telah ta'at kepada £ ~ P 3 


ketua-ketua kami dan pembesar-pem- 12 5 | etc na 1 eg 
besar kami, lalu mereka sesatkan Aa U ge Bu 
kami ( dari ) jalan (-Mu) itu”. , BE NG a ag 
68. “Hai Tuhan kami ! berilah —“ “—e LI a 
- kepada mereka dua ganda dari 'adzab goZ bolojo? , Pa 
dan kutuklah mereka satu kutukan EEA AA! 
yang besar”. Ia, Op yea “Ie, 
69. Hai orang-orang yang beriman ! DS! - tai GG 30 
janganlah kamu jadi seperti mereka pi MW sog or’ TKY 
yang menyakiti Musa, lalu Allah & D191. 93 taile 
selamatkan dia dari apa yang mereka SINI Masa 
katakan: ”) dan adalah ia, dip 2? 7 1401 aA 
sisi Allah, orang yang terhormat. Uang an KE 063 p GG 
Je PE T E E 

: : | ..... J | an D A 
70. Hai orang-orang yang beriman ! X— We ng UA naa : 
berbaktilah kepada Allah, dan ucap- je na en 
kanlah perkataan yang beres, 


Se 7 
Doh ga 

Pe Aa At Km, | 
71. Supaya Ia bereskan untuk kamu ITA ¢ pa M 
'amal-'amal kamu, ?°?°6) dan Ia - 4, Pono, ea 
ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu; 4-4! Alas A g De 
karena barangsiapa ta'at kepada Allah ,, , ,,. 2,8022 3107 ,, 
dan Rasul-Nya, niscaya ia jaya satu Lodes pa 9A JUa 4) | gaat a G 
kejayaan yang besar. | 

, pdp 108 4824 £ 

72. Sesungguhnya Kami telah tawar- | A as, AI vr 
kan “amanat” itu ***') kepada | 


| TA mn BANI 
langit dan bumi dan gunung-gunung, HJ 2 Sma 


3095) Ada riwayat mengatakan bahwa nabi Musa dan nabi Harun pergi ke 
gunung. Di sana meninggal nabi Harun. Kaum Bani Isra'il tuduh nabi Musa bunuh 
ia. 
AT Ya'ni, Allah akan pimpin kamu untuk mengerjakan amal yang berguna. 
Al Amanat yang tersebut di Ayat ini berselisihan ahli tafsir pada meng- 
artikan. | | 
Ada yang ara can anandi dengan amanat yang biasa kita ketahui. Ada yang 
AKAN Agama, Ada yang art kan ta at. (Bersambung di halaman 833) 


832 


Juz’ ke 22 (GOLONGAN-GOLONGAN) Surah ke 33 
Ka aan Naa maba Po aa na 


DANG r4? or’? 


maka mereka enggan memikulnya dan ( A LA Patner), r XS) 
mereka khawatir di tentangnya, tetapi y g 22 243z M 
dipikul dia oleh manusia; sesungguh- Ce -LA POSTARE 4 
nya (manusia) itu penganiaya (diri), ta? 
bodoh, YA 


2 an at uap aa 
73. Supaya '0?8) (berakibat) Allah T Bis ve 
menyiksa munafigin dan munafigat, A s; ERTE rRe Siy 


dan musyrikin dan musyrikat, dan Ia , , jè y ao EP 
z f | 
ampunkan Mu'minin dan Mu'minat, Ae 4 a 3 — Lama. 


a10 


karena adalah Allah, Pengampun, TK f i ai GAM AI 
F3 


Penyayan 1 
sai La Dn AAS Ii 


Pada pandangan saya, "amanat”' itu bisa diartikan "omong benar”', karena 
Ayat-ayat yang dahulu dari Ayat ini dan Ayat yang berikutnya mencela fitnah 
(dusta), menyuruh omong benar, mencela munafigin dan musyrikin yang mem- 
fitnah dan membohong. 

Apa sebab Tuhan tawarkan “amanat” itu kepada bumi dan langit, padahal bu- 
kan tempat amanat? Jawabnya, bahwa lantaran fitnah adalah satu kejahatan yang 
sangat besar, sedang kebenaran itu sebaliknya, maka Tuhan hadapkan hal tersebut 
kepada bumi dan langit, karena hendak menunjukkan kepentingannya kepada ma- 
nusia, yaitu bahwa lantaran beratnya amanat itu hingga bumi dan langit tidak 
sanggup memikulnya, tetapi golongan manusia terima dia karena memang di go- 
longan manusialah ada penganiaya diri dan bodoh. 

3098) Ya'ni, Penerimaan jenis manusia akan "amanat” itu menyebabkan me- 
reka yang munafik dan musyrik tersiksa lantaran tidak mau kembali kepada ke- 
benaran, dan menyebabkan kaum Mu'minin yang berdosa dapat keampunan, ber- 
taubat. 


833 


Surah ke 34 . SABA’ Juz' ke 22 


Aa 


A 


SABA 
(SABA’) 
Surah ke 34 ; 54 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


' 2 Lo. , 
Dengan nama Allah, Pemurah, goa D J AI ama 
Penyayang. , 37 r Ti an 


23 D E 2 t Jer 4 
1. Sekalian puji kepunyaan Allah, 3 sad Si) ana 
Yang kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ja ga a P a. 
di langit dan apa-apa yang di bumi; 4 dede 4 NE Mag 
dan kepunyaan-Nyalah sekalian pujian SI 3 3“ f | 
di Akhirat: dan Ia-lah Yang bijaksana pe Piece an. TT 
Yang mengetahui. pe Ia 2 3 


- f f ex i Ji r 1d ay Y 
2. Ia mengetahui apa yang masuk MIN da 

di bumi, dan apa yang keluar dari ,, , Je, 2,70 32 
padanya, dan apa yang turun dari de Ag TA 
langit, dan apa yang naik kepadanya, y,! 7), 123 PP 


LA ta. 3 pw 
dan Ia-lah Penyayang, Pengampun. Pa NS, Wazis 


: 5 V3 aa PEPPE. Tuty, 
3. Dan orang-orang yang kafir itu (. 7, BY, AS pa gr 
berkata : "Tidak akan datang kepada , “°” a 
“kita Kiamat”. Katalah : "Tidak Ç$ 
begitu ! demi Tuhanku Yang menge- 7o 

. . . JR a JŽ ox aa. 7 
tabui ghaib ! sesungguhnya (Kiamat) 4 . s ” 5 a a)! JL 
itu akan datang kepada kamu”. , vu 2 J a 
Tidak tersembunyi daripada-Nya se- Y 3 CH i 2 3 öy 9 Ikatan 
timbang hama di langit dan tidak 7 , “ naga PA ai ý 
di bumi, dan tidak yang lebih kecil C45 “A; AY Y3 
daripadanya, dan tidak yang lebih — 7. pk PP P “ 
besar, bahkan tersebut di Kitab  - Age SY: 
rn Me al, PA PELAN 

) yang nyata, Z 5 asy 


@ 
E LP D r 


s? 2 3, 0 


P 
Úu 


3099) Di Kitab : Di Al-Lauhil-Mahfuzh. 


834 


Juz' ke 22 (SABA” Surah ke 34 


2 oly’ ; 
4. Untuk Ia mengganjar orang-orang FEA PALANG pa t 
yang beriman dan beramal baik; $, @,, J4 - 


» | 
mereka itu akan mendapat keampun- daa "e In ng 


an dan rezeki yang mewah. 
DS 3733 


5. Dan orang-orang yang berusaha Haa , ada o 
dengan sungguh-sungguh pada (meru- P 

sak) ayat-ayat Kami, adalah bagi Kana Ki bu K Er ót 
mereka 'adzab yang pedih dari (jenis) 


siksaan. ai $ 


6. Dan orang-orang yang diberi ° 1 AN 4 AA He DN 
ilmu memandang sesuatu yang di- r 5 x 
turunkan kepadamu dari Tuhan-mu Sang KAI z 


itulah benar dan memimpin ke jalan p 
OP ak, f 


(Tuhan) Yang gagah, Yang terpuji. 7 nd Je PO Ia veg 
Maret 


Pp 


7. Dan orang-orang yang kufur vo? Fs, E TEET EE E 
berkata : "Maukah kami tunjukkan Sada PENT v 
kepada kamu seorang laki-laki yang , 

mengkhabarkan kepada kamu — apa- $ 2 3227 PET Jagd jag 
bila kamu sudah dihancurkan (di- Ka S J f 
kubur) sehancur-hancurnya — bahwa- 


sanya kamu (akan dibangkitkan) di Pa 
satu kejadian yang baru ?” 3100 aa ag 


8. "Apakah ia berdusta atas nama api Cas. mes pt) A 
Allah ataukah ada padanya penyakit P 5 
gila ?” ) Tidak ! tetapi orang- Ai Z 
orang yang tidak beriman kepada £ j> Ió X. Ng Am pen 
Akhirat itu di dalam 'adzab dan 

(di dalam ) kesesatan yang jauh. Laia E 


3102) 


3100) Ketua-ketua kafirin berkata kepada kaumnya dengan cara mengejek 
nabi Muhammad: ''Maukah kami beritahu kepada kamu orang yang berkata, 
bahwa kita akan dihidupkan kembali sesudah kita hancur-lebur dan lunak-luluh 
di kubur?” 

3101) Pendengar perkataan ketua-ketua itu berkata: “Apakah Muhammad 
itu menjual nama Allah ataukah ia gila?” 

3102) Tuhan menjawab: "Tidak! Tetapi orang-orang yang tidak mau ber- 
iman kepada-nya akan tersiksa dan di dalam kesesatan yang jauh dari kebenaran”. 


835 


Surah ke 34 | SABA' Juz’ ke 22 





PA Eai 


3? 
9. Maka apakah mereka tidak lihat LN UN gye 3 
di hadapan mereka dan di belakang m p P 
mereka dari langit dan bumi ? *!*?) 2 Yi NI . an “A 
Jika Kami mau, niscaya Kami benam- á He 2 
kan mereka di bumi atau Kami gugur- 
kan di atas mereka keping-keping 


.” PI X4 


tu: 
bea Gi rn 5 Way 


dari langit. Sesungguhnya di tentang | nb : ge La: 
itu ada satu tanda ''!94) bagi tiap- * ra ić 
tiap hamba yang bertaubat. I grt? y 


HE Aap EN 


è 


1 pgr 


# 
10. Dan sesungguhnya Kami telah y “ : 
beri kepada Daud satu kurnia dari Ks La | 


Kami (yaitu perintah Kami) : "Hai 4-7.,, 


EA 


gunung-gunung dan burung- burung, Eo Ig aaa 3 5 Ita 
ulang-ulangilah pujian 3105) bersama- F 
dia: '106) dan Kami telah lembutkan L ad 25 


besi buat dia” 3107) 

11. (Kami perintah) : "Hendaklah “- $% tar TN, 
engkau 8108) buat (baju besi) yang Ber Sea i 
labuh dan hendaklah engkau berlaku 


sedang pada menenunnya, dan hendak Liv Net kuat UN 
lah kamu ?!°?) berbuat (pekerjaan) “` AN 3? 


yang baik, karena sesungguhnya Aku Ge 7 7) ,2 , 
melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. JAA E 
12. Dan (Kami mudahkan) bagi aa Ca AA, Ni 
Sulaiman angin; jalan paginya sebulan , 3 gerar, 


dan: jalan petangnya sebulan 3110) TA KA 1 NAGA 


3103) Kalau manusia memperhatikan kelilingnya, niscaya tidak terlihat me- 
lainkan bumi dan langit, Apakah tidak cukup bumi dan langit dan isi-isinya jadi 
pembuka akal dan fikiran ? 

3104) Tanda : Tanda kekuasaan Allah, 

3105) Pujian : Ucapan memuji Tuhan atau ibadat, 

8106) “Dia” di sini maksudnya Nabi Daud. 

3107) Tuhan beri kepada nabi Daud kekuatan atau kebisaan pada menggu- 
nakan besi sebagaimana ia ingini. 

3108) Engkau : Daud. 

8109) “Kamu” di sini maksudnya nabi Daud dan familinya atau ummatnya. 

3110) Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa angin itu Tuhan tunduk- 
kan di bawah kekuasaan nabi Sulaiman buat ia gunakan dalam perjalanan pagi se- 
jauh sebulan dan dalam perjalanan petang sejauh sebulan. 


Ada orang artikan bahwa kekuasaan nabi Sulaiman lebarnya ke Timur perja- 
lanan sebulan dan ke Barat perjalanan sebulan: dan ada pula yang artikan, bahwa 
Allah beri nabi Sulaiman berkuasa di laut jauh ke sana sebulan dan kesini sebulan, | 

Dua-dua arti tersebut tidak cocok dengan kalimah yang ada di Ayat itu, karena 
kalau betul demikian, tentu tidak perlu disebut pagi dan petang. 


836 


Juz' ke 22 (SABA)) Surah ke 34 


dan Kami alirkan baginya mata air 1: aa aa Pa A 
dari tembaga; °!!!) dan Kami 9” KENA s 


(mudahkan) sebahagian dari jin beker- *  - »-, L er Y 
“ja di hadapannya 2) dengan idzin Sea aa dat Ag UN 
Tuhannya: dan baringaana dari me- 


reka berpali i 1 i À | 

niscaya aaa ep Na a | Meja Li SEA 
'adzab api yang bernyala. A ai 

' II pa sèr 

13. Mereka *''*) kerjakan buatnya IA AS yaa NP 
apa yang ia kehendaki dari gedung- Va] E ya f $ B Ja 
gedung yang tinggi dan patung-patung m5 Ua JAS 

3114) dan piring-piring seperti kolam- Ng "a 


kolam dan kuali-kuali yang tetap. Paha 555, sa 
3115, » . 3116 

) "Kerjakaniah syukur, ) hai PAN 
keluarga Daud” ! tetapi sedikit yang a 53 20 


syukur dari hamba-hambaKu. s KË jl Goa 


14. Maka tatkala Kami hukumkan Sya, be 7i 


mati atasnya, tidak menunjukkan PN 
kepada mereka atas kematiannya v2 Gas Iiis 3 ya a dé eto 


melainkan ulat bumi yang makan seste otoj -o NIP 
tongkatnya. Maka tatkala ia jatuh G24 la PFA & 
ternyata bagi jin, bahwa kalau mereka LP 2092er 397 


tahu perkara ghaib, tentu tidak mere - LN kana PPU gei | 
ka dalam 'adzab yang menghina.*''”) SA An ar 
s r E HA IL 


3111) Ini berarti bahwa Tuhan jadikan tembaga itu cair sebagai air buat nabi 
Sulaiman. 

Ada orang artikan bahwa Allah mudahkan tembaga buat nabi Sulaiman hingga 
jadi seolah-olah air yang mengalir buat-dia. 

3112) Ini menunjukkan bahwa Tuhan perintah jin bekerja buat nabi Sulai- 
man. Ada orang artikan jin itu orang yang jauh. Arti ini sangat jauh dan tidak se- 
tuju dengan kalimah Ayat dan tidak dengan susunannya. 

3113) Mereka : Jin-jin itu. | 

3114) Ini berarti bahwa membikin patung-patung di zaman itu tidak terla- 
rang. Te 
3115) Ya'ni, piring yang besar-besar seperti kolam dan kuali yang besar-besar 
dan tetap atas tungku (dapur), untuk menyediakan perjamuan yang pantas dengan 
kerajaannya. 

3116) Kerjakanlah syukur : Bersyukurlah, ha: keluarga Daud ! 

3117) Menurut ahli-ahli riwayat, bahwa Allah perintah jin-jin taat kepada 

(Bersambung di halaman 838) 


837. 


Surah ke 34 SABA' | | Juz' ke 22 


| Pe Nop 
15. Sesungguhnya adalah bagi Ae, "UD OB gd 10 
(kaum) Saba' pada tempat tinggal naau CB AN 


mereka satu tanda : *''5) dua kebun Jang TA Ce Jia aa! 





di sebelah kanan dan kiri. '!19) TA pT L, 

` z o . tg 
"Makanlah dari rezeki Tuhan kamu aji ig M «3 th 3 Ca Fi 
dan syukurlah kepadanya; (ialah) A « Fi 
negeri yang baik dan Tuhan Pengam- Sol Is, 3 La ne 


pun”, 3120) V KLOA E 
16. Tetapi mereka berpaling, maka 54 -i | A POR 1 


Kami kirim atas mereka banjir pem- 
Ka vJ O / r 


binasa, dan Kami tukarkan dua * 4: £ DA J 2 ya Sa 


kebun mereka dengan dua kebun ; 


yang mempunyai buah yang pahit M4 f 1 KN da 91. 
dan pohon cemara dan sedikit sekali Da bar lo $ 2 OSA 


4 3121 y 
bidara. ) x Aa SA Ca 


17. Yang demikian, balasan Kami i 
kepada mereka dengan sebab. keku- pn SN iv 


furan mereka, dan bukankah tidak Z 3 pog 
Kami balas melainkan yang kufur ? paka VISA a 
18. Dan Kami jadikan antara me- er bla AA Ia IA 
reka dan negeri-negeri yang Kami si ua 

beri berkat padanya itu beberapa 7 Pi pa 
negeri yang kelihatan, 3122) dan £ DS Abu 


nabi Sulaiman dalam beberapa hal yang salah satunya ialah pada membangunkan 
Al-Baitul-Mugaddas. Nabi Sulaiman minta kepada Tuhan, bahwa sekiranya ia akan 
mati sebelum sempurna pembangunan Al-Baitul-Mugadas, supaya khabar itu jang- 
an diketahui ooleh jin-jin yang bekerja. Nabi Sulaiman mati di atas kursinya da- 
lam keadaan duduk bertekan tongkat. 

Setelah habis pembangunan, nabi Sulaiman-pun gugur lantaran tongkatnya di- 
makan anai-anai. Di waktu ketahuan kematian itu, jin-jin mengakui, bahwa mere- 
ka tidak tahu perkara ghaib, karena kalau tahu perkara ghaib, tentu tidak mereka 
bekerja mati-matian dengan kepercayaan, bahwa nabi Sulaiman masih hidup, dan 
wajib dita'ati. 

3118) Satu tanda ; Tanda kemurahan Tuhan. 

3119) Ya'ni, di kanan kiri tempat kediaman mereka ada kebun-kebun yang 
subur hingga jadilah negeri mereka negeri yang ma'mur. 

3120) Seolah'olah Tuhan berkata kepada mereka, makan dan minumlah dari 
pemberian Tuhan kamu. 

3121) Maksudnya, bahwa sesudah mereka menolak ajakan nabi-nabi, maka 
Kami timpa atas mereka bahaya banjir yang dengannya binasa kebun-kebun me- 
reka yang subur, dan berganti dengan yang jelek. 

3122) Ya'ni, Kami hidupkan beberapa desa antara desa-desa yang binasa de- 
ngan air bah (desa-desa Balgis) dan desa-desa yang Kami beri berkat (yaitu Syam). 


838 


Juz ke 22 (SABA') Surah ke 34 - 





| t °? e Ia fo 
Kami bataskan padanya perjalanan, Ga DAN ANGKA 


3123) “Berjalanlah padanya beberapa 

man dan siang dengan aman”. PE 
soy. ES pe 

19, Tetapi mereka berkata : ”Hai Ù a KNGOAPNT 11 

Tuhan kami ! jauhkanlah perjalanan Bert MN LAN j2 

kami”, S) dan mereka telah * fat W 3 "4, AL 

menzhalimi diri mereka, ?1?5) Jalu P | i 2 

Kami jadikan mereka buah-buah mu- 5 2-3 ae. 9 

lut, ?'!?7) dan Kami telah pecah- PA) S3 

belahkan mereka sehancur-hancurnya. eny 


Sesungguhnya di tentang itu , ada ra Ka SAY NI 
beberapa tanda ?!28) bagi tiap-tiap 
penyabar yang bersyukur. 


Je T 3 FOA Gag) 
'20. Dan sesungguhnya Iblis telah akh tg Lai p ý 
i e ~ a PORA 
dapati sangkaannya benar atas mereka - | A aY! 5 MY tap 
Pi 


yaitu mereka turut -dia kecuali se- 
golongan dari Mu'minin. uai San | 


P IA A f 
21. Padahal tidak sada baginya ke- “. RN GEA 5. Yi 
kuasaan atas mereka, ?!?9) kecuali TESPA? 


supaya terbeda bagi Kami siapa yang D yS IA SY 
ber-iman kepada Akhirat dari orang- _ 


TE DEN 3 .. La 
orang yang dalam keragu-raguan +4 ĉo agar m 
di tentangnya: '''') dan Tuhanmu a32, 
itu Pemelihara tiap-tiap suatu. BESA PEN AAS 


3123) Kami bataskan padanya perjalanan itu TNO a Kami jadikan dia 

tempat persingg ahan orang orang yang Derdagang. 

124) ya ni, Kami berkata: "'Berjalanlah dengan aman di desa-desa yang 

Kan Kami hidupkan itu sebagai satu pemberian baru dari Kami yang mendekat: 

kan dan melekaskan perjalanan dan sampainya kamu ke Syam dan lain-lain tem- 
pat perniagaan. 

3125) Desa-desa baru yang jadi jalan lintas dan ringkas itu mereka tidak 
suka. Mereka mau jalan panjang supaya lama di jalan, lama bermegah-megah, ber- 
sombong-sombong. 
| Pa Menzhalimi diri mereka dengan sebab meminta jalan jauh yang meru- 

ikan itu 
p 3127 Omongan aaa 

3128) Ya'ni, tanda kebenaran agama Allah. 

3129) Di waktu Allah la’ nati dan usir Iblis, ia minta diberi tempo untuk me- 
nyesatkan anak Adam, karena ia terla'nat lantaran mereka, dan ia rasa dapat ia 
menyesatkan mereka. . 

Ayat ini menerangkan, bahwa dalam kaum Balgis itu ada segolongan dari anak 
Adam yang tidak jadi pengikutnya. 

3130) Walaupun mereka jadi penguna; tetapi Iblis tidak berkuasa atas 
mereka. Dari itu, dengan salah satu sebab, bisa mereka kembali kepada Allah. 

3131) Dalam urusan yang begini, Iblis adalah sebagai penguji supaya ternyata 
siapa yang beriman kepada hari Kemudian dan siapa yang tidak. 


839 


Surah ke 34 SABA’ | | Juz' ke 22 





TPETEIPE. 


22. Katakan : ”Serulah *'**) mere- IAEN rY 
ka yang kamu anggap (Tuhan) selain -.- 4 28 pIe y 

dari Allah. Mereka tidak memiliki 2) 2 JG SAN up 
seberat hamapun di langit dan tidak di 


3 g J a 
bumi; dan tidak ada bagi mereka per- ET a NAS 3 


sekutuan ''??) pada kedua-keduanya, #11 7 2 yo, 0 2 0,014 
dan tidak ada bagi-Nya pembantu dari a s H ya pes 


mereka. >14) oaa Je 
p JA p 

23. Dan tidak memberi faedah, di sisi pe N ER T KY 

Allah, permintaan tolong, kecuali bagi P pan 

siapa yang ia idzinkan, hingga apabila ? 7 7” 

Tana Di ketakutan dari hati mere- per NA oa! 


) mereka bertanya : '''”) 


83 SA a 
7e akah yang Tuhan kamu kata- Sp SEN HS 


kan 2? 3137) Mereka jawab : ”Ke- 
benaran, dan Ia-lah Yang tinggi, “Fo 
Yang besar”. *!3*) IS La AI YG 


24. Tanyalah : "Si b ae Hean i E 
. Tanyalah : “Siapa yang memberi ~» Ipa d~ ; 
rezeki bagi kamu dari langit dan RA 


: . : P 

bumi ?” Bilanglah : “Allah, sedang 4 Z3 | 
kami atau kamu (adalah) atas jalan Er Jó PNG 
yang lurus atau dalam kesesatan yang 2? 
nyata. 8127) : 


Ker Saga 


j 
25. Katakanlah : "Kamu tidak akan (2% S NÉ o% m 
di periksa dari hal dosa yang kam MF 5 153 


Pa Y 


kerjakan ; dan kami tidak akan di- 21 s02 
periksa dari hal apa yang kamu SAN bay 
kerjakan”. 


3132) Berdo'alah kepada ..... 

3133) Mereka tidak bersekutu dengan Allah di langit atau di bumi, 

3134) Tidak seorang pun dari mereka jadi pembantu Allah. 

3135) “Mereka” di sini maksudnya, manusia di hari Kiamat yang baru saja 
hilang dari hati mereka ketakutan yang disebabkan oleh kedahsyatan hari pem- 
bangkitan Kiamat itu. 

3136) Yang bertanya ialah kaum Mu'minin dan yang ditanya itu kafirin. 

3137) Maksudnya, bagaimanakah kamu dapati perkataan Tuhan semasa ka- 
mu di dunia? 

3138) Apa yang Tuhan katakan dan ancam kami di dunia dengan perantara- 
an nabi-nabi-Nya adalah benar semuanya. 

Ringkasnya: Di Ayat yang dahulu dari ini, Tuhan beri tahu bahwa apa-apa yang 
kamu sembah selain dari Allah tidak mempunyai sedikit pun kekuasaan, malah 
mintakan pertolongan buat kamu pun tidak bisa. Kebenaran ini kalau kamu tidak 
mau percaya, maka pada hari dibangkitkan manusia, kamu akan buktikan. 

3139) Ya'ni, kami dan kamu tidak sama : golongan kami atau golongan 
kamu dalam kesesatan. Siapakah yang sesat? Fikirkanlah! 


840 


Juz' ke 22 (SABA') 
26, Khabarkanlah "Tuhan kita 
akan kumpulkan kita, dan akan 


menghukum antara kita dengan benar, 
karena Ia-lah Penghukum, Yang Me- 
ngetahui. - 


27. Katalah : "Unjukkanlah kepada- 
ku . mereka yang kamu hubungkan 
dengan Dia sebagai sekutu-sekutu. 
Tidak sekali-kali ! bahkan Ia-lah 
Allah, Yang gagah, Yang bijaksana”. 


28. Dan tidak Kami utusmu me- 
lankan kepada manusia semuanya 
sebagai penggemar dan pengancam, 
tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui. 


29. Dan mereka berkata : "Kapan- 2 
kah (tibanya) ancaman ini jika adalah 
kamu orang-orang yang benar 2?” 


30. Khabarkanlah "(Ada) untuk 
kamu hari ancaman yang kamu 7 
tidak bisa minta mundur daripadanya 
(walaupun) sesaat, dan tidak bisa 
kamu minta dilekaskan”. 


31, Dan orang-orang yang kufur itu 
berkata : “Kami tidak akan beriman 
kepada Qur'an ini dan tidak kepada 
(kitab) yang sebelumnya”, padahal 
(alangkah herannya) kalau engkau 
lihat tatkala orang-orang yang zhalim 
didirikan di sisi Tuhan mereka, 
sedang sebahagian dari mereka mem- 
bantah sebahagian: berkata orang- 
orang yang lemah *'**) kepada 
' mereka yang sombong : 714?!) "Jika 
tidak karena kamu, niscaya kami | 
sudah aa Mu'minin !” 


3140) 
3141) 


Surah ke 34 


trap pond 
e Ta 


se KEROH LL 

D a Tv. ogro? 
iG Gs YV 
1 HB KL 
J0 Al 


-r 


= 


P Op IS y 


s SKÝ aetu; YA 
', Lk #7. 2 


pin AA 
8 SAN KAKI É ST 


dala, 
CPET YA 


CEE 


Sei aiee SS P. 
aI 
A 


tso n 


o"e of, P 
Sap yagis yi 
ERE A AA 


do AUN SIA 


14 ol, ep KI i 
Gp SIB SP 


3 ol os S 32» Nan 


Mn 


(pete s AÒ 
Jz 0 9 eo jani s2 Bd 
Pe TA ag 
2» 5 AN y 
PALA SY 


Orang-orang yang lemah : Pengikut-pengikut. 
Orang-orang yang sombong : Ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin. 


841 





Surah ke 34 SABA' Juz’ ke 22 
32. Berkata mereka yang sombong r S i Cp i E HY 
kepada mereka yang lemah : "Kami- |,” La kata Ta : 
kah yang menghalangi kamu daripada sn Y3 ILe gei peasan ml 
jalan yang lurus, sesudah ia sampai Ia a 
kepada kamu ? Bahkan adalah kamu JS aslam Las 
(sendiri) orang-orang yang berdosa”. szo foji? 
si a? 


33, Dan berkata mereka yang lemah 
kepada mereka yang sombong 
“Bahkan tipu daya malam dan siang ! 
3142) (ingatlah) tatkala kamu perin- 
tah kami kufur kepada Allah dan 
supaya kami adakan sekutu-sekutu . 
bagi-Nya”. Dan mereka nampakkan 4a 
penyesalan tatkala mereka lihat 'adzab 
dan Kami letakkan belenggu-belenggu 
di leher mereka yang kafir. Bukankah 
tidak dibalas mereka melainkan 
(dengan) apa yang mereka telah kerja- 
kan ? 


34. Dan tidak Kami kirim di satu 
negeri seorang pengancam melainkan 
orang-orang yang merajalela padanya 


berkata : "Sesungguhnya kami tidak 
percaya kepada kerasulan kamu”. 
35. Dan mereka berkata "Kami 


lebih banyak harta dan a 
dan kami tidak akan disiksa”. ''473) 


36. Katalah : “Sesungguhnya (3 
Tuhanku memewahkan dan menyem- , 
pitkan pemberian-Nya kepada siapa 
yang Ia kehendaki, tetapi kebanyakan 


3142) 
menipu daya kami. 
3134) 


PALANG rr 


YAN SE 


D KAN 


AN D 
MN a 
s92 ,9 Sop fye J Pa 
INCAS Gi i KA 


pas, 09272 


Llys NA 3 


- J , 
bengis e rt 
SILA 


Ka PRA ES 
2 oJ ir 


III a A 
Na aa or EJ” 
SRG, ro 


se 2. Ja” 


TA Aan Ig Yr 


A] SS K1 
GS SU Asa ES 


3 arad 


Sa 


Ya'ni, bukan saja kamu halangi kami, bahkan siang dan malam kamu 


Ya'ni, pemberian Tuhan kepada kami anak dan harta itu berarti ia cin- 


ta kepada kami. Tuhan tidak akan menyiksa mereka yang ia cintai. 


3144) 


Kebanyakan manusia yang tidak mengerti menyangka bahwa orang 


yang diberi kesenangan oleh Allah itu diridlai oleh-Nya. Tidak demikian!, 


842 


Juz’ ke 22 (SABA") Surah ke 34 
4 La 
manusia tidak mengetahui”. *'**) 3 DAR AN 


si EER 2 DSa 1. py 

37. Dan tidaklah harta-harta kamu “S3 Yg WAN a 
dan tidak anak buah-anak buah kamu £ za ? E TEA 
barang yang bisa menghampirkan Ji a AA E i, 
kamu satu derajat di sisi Kami, kecuali , » A “4 PE Una, 
orang-orang yang beriman dan ber- BA yg A D 


amal shalih, maka ada bagi mereka e/ Pela, 
ganjaran berganda dengan sebab apa a SERAH “yan 
yang mereka telah kerjakan, dan 3 Jj 
mereka tenteram di mahligai-mahligai AR di 2-2 9 


(surga). oo, DN se 
38. Dan mereka yang berusaha pada CL a DA 
(membatalkan) ayat-ayat Kami de- 


ngan menolak kebenaran, mereka SINI SAS aa 
akan dibiarkan di dalam 'adzab. nga PEP, 


Sa 


f 8 2 w 
39. Katalah : "Sesungguhnya Tuhan- , SA Jan A YA 
ku memewahkan dan membatas rezeki 2 7, 
kepada siapa yang Ia kehendaki: SG " panai 
dan apa-apa sesuatu yang kamu ,,- er yasr 
dermakan, Ia akan menggantinya, IA PG LEAN 


karena Ia-lah Sebaik:baik pemberi Iot 3233 22 
rezeki”, , APE- ya dalah 


v 
40. Dan (bagaimana kelak) di hari AN Ya, pg 
yang Ia akan kumpulkan mereka ,5., Oo Ta Na ae oS, 
semua, kemudian Ia bertanya kepada GUY al aK MAN J gis e 

malaikat : "Apakah mereka ini, akan ki PIA IA 
kamu pernah mereka menyembah ?!” Í D9 k20 REAT. 


41. Mereka jawab : "Maha suci CI MAHB 3g £! 
Engkau ! Engkaulah pengawal kami, 


é oJ 2 o 
bukan mereka. *'**) Bahkan adalah TOLE 
mereka (ini) *'**) menyembah jin SS HKI Hape 


yang kebanyakan dari mereka (ini) 1.3 tI, 
3146) beriman kepadanya”, KAALE Sa 


3145) Ya'ni, oleh sebab Engkau pengawal kami — bukan mereka — maka 
Engkau lebih mengetahui pekerjaan kami. 
3146) Mereka (ini) : Kafir-kafir penyembah jin, berhala dan lain-lainnya. 


843 


Surah ke 34 . SABA' Juz’ ke 22 
. : Naa | eSa 3 Ay PE a ú 

42. ”Maka pada hari ini, sebahagian Lam e pati tr 

dari kamu tidak memiliki pertolongan ,. ¢ 4.., SENA 

dan tidak pembahayaan untuk se- FA Ne SE a 

bahagian”: dan Kami berkata kepada v TP 7 

mereka yang zhalim : ”Rasakanlah SL NG 3, su 

'adzab neraka yang kamu pernah PELAT 

dustakan”. 4147) Sa 


23 g’ AA P 7.1 j pa 

43. Dan apabila dibacakan atas Lai AAS tr 
mereka ayat-ayat Kami yang nyata, fy 4 
mereka berkata : ”Ini tidak lain Ia 
melainkan seorang yang hendak meng- sgass. Lungo “4 , 

halangi kamu dari apa yang disembah Kan ob ae sana ID 2 B 
oleh bapa-bapa kamu”, dan mereka 9 » 4 4, , 0J Tn 0. 
berkata : ”Ini tidak lain melainkan Ha Minta wa s 


~ - 


D 
satu dusta yang dibikin;” dan berkata .,” ass,” Pa 
mereka yang kufur terhadap kebenar- GA NA TG 3 ga 
an tatkala telah sampai ia kepada me- % 

reka — ”Ini tidak lain melainkan satu IRI | Ke par AES ÉI 
sihir yang nyata”. r 


red 


. y% 
33 o 5 d : # 
44. Dan tidak pernah Kami beri TS wang Lt 
kepada mereka kitab-kitab yang bisa 7. (rn 
# 


mereka membacanya, dan tidak » E NÉ 1 MAR e ep 
pernah Kami, kirim kepada mereka | ~% 2 


umm i ~? I I, 
a u seorangpun pengancam g% 2 SiG 5 
45.. Dan orang-orang yang dahulu » | , 
dari mereka ini telah mendustakan, ag HI 1 SG to 
padahal mereka ini tidak sampai o de lg tr 


kepada sepersepuluh (kekuatan) yang Ih CE amat pa “ 
Kami berikan kepada mereka itu, P SANAK 
yaitu mereka itu dustakan rasul- Kena 

rasul Kami, maka (lihatlah) bagai- 

mana kemurkaan Kami !  ?*'!**”)y 


Sa Omong-omongan ini Allah hadapkan kepada orang-orang kafir di 
irat 

3148) Maksudnya, tidak pernah Kami kirim kepada musyrikin Makkah 
kitab-kitab agama dan tidak pengancam yang membolehkan mereka menyekutu- 
kan Kami. 

3149) Lihat dan periksalah bagaimana kebinasaan yang Kami telah timpakan 
atas mereka. 


B44 


Juz' ke 22 (SABA”) Surah ke 34 





| Ar rgt 2 
46, Katalah : "Hanya aku hendak 3 fga TE KA j e 
nasehati kamu dengan satu (perkara , . “3, p 0272 


yaitu) bahwa kamu menghadap - Ng 3 AK) 
kepada Allah berdua-dua dan sendiri- L35 Ay | 


sendiri (dengan ikhlas), kemudian - | 
kamu berfikir ! Tidak ada sifat gila ¢ De Luis 
pada sahabat kamu. ?!5°) Ia tidak 24 Re Log Kara Ś 


lain melainkan seorang pengancam S. piped 
buat kamu di hadapan 'adzab yang | 
pedih, ?'51) rere? mi 


š 3? Ap "Ed 23 ya 
47. Katalah : "Upah yang aku - eya ri V 
minta dari kamu itu adalah buat HP Lu Ke : 


kamu. Upah buatku tidak lain me- », 5 / oz... 
lainkan terserah kepada Allah, karena Sg ENE Ol 


la menyaksikan tiap-tiap suatu. ?! 52) o2 2 

| ATU Kana 
48. Katalah : "Sesungguhnya Tuhan- a” :j “1 PAK 

ku Yang amat mengetahui perkara- SI 5133 PA 
perkara ghaib, *'**) me-ilhamkan Fa "JJ 
kebenaran”, 3154) pe ata 


49. Katalah : "Telah datang kebe- 7 . o3, st 233 
naran, dan kebatilan tidak bisa memu- PENG £4 


lai (sesuatu) dan tidak bisa mengem- ! go Je. 
balikan(nya) ?'55) KUE UYA ADI 
50. Katalah : "Jika aku sesat, maka Jane bat 4 ZA Ta aji ôs 


tidak lain melainkan aku sesat buat P PEPI 
kerugian diriku; dan jika aku terpim- 17 a Z P Pen 
pin, maka (adalah) dengan wahyu ; — S 7 Je 
yang Tuhanku kirim kepadaku, karena ? 6 s 2O om AG o 
sesungguhnya Ia Yang mendengar, a Ia v f an 
Yang dekat”. Pa, 


— 


3150) Sahabat kamu itu maksudnya nabi Muhammad. 

3151) Ya'ni, kedatangan nabi Muhammad adalah di akhir zaman menghadap 
Kiamat yang ada padanya siksa yang pedih. 

3152) Upah yang aku minta dari kamu itu ialah iman kepada-ku dan kepada 
Allah, sedang iman kamu itu tidak lain melainkan bahagian buat kamu sendiri. | 

3153) Tentu Ia tahu sudahkah aku sampaikan perintah-Nya atau tidak. 

3154) Maksudnya, apa.yang aku katakan kepada kamu adalah dari wahyu 
ilham dari Tuhan, bukan dengan kemauan-ku sendiri. 

3155) Ya'ni, sesudah berdiri kebenaran, kebatilan tidak bisa mengadakan se- 
suatu buat melawan kebenaran itu, dan tidak pula bisa menghidupkan sesuatu 
buat meruntuhkannya. 


845 


Surah ke 34 . SABA’ Juz' ke 22 





#0 


51, Dan (alangkah satya kalau A LIL LA 
engkau lihat tatkala mereka kaget ! AA lps ga PER o 


tetapi tidak sekali-kali terluput, dan t 04 
mera. diambil ` dari tempat yang A sa ga 3 
ekat ) 

52. Dan .mereka berkata : Kami 2915 A Ú‘ or 
beriman kepadanya”, padahal bagai- 3 H 2 


mana mereka bisa mencapai (iman) o l Yu. $ 
dari tempat yang jauh ? 3157) IMEA HEA 


| o 4 2 (A 4 

53. Dan sesungguhnya mereka telah 35 AA F 

kufur kepadanya lebih dahulu, dan w 1 ai 
mereka mendustakan perkara ghaib Sea SARI dan 4 
dari tempat yang jauh. *'**) PN 


yg... 


(~ 3 ed 4022 3 


54, Dan dihalangi antara mereka dan Ke Dt 
barang yang mereka ingini, sebagai- | HG tag 


mana diperbuat terhadap orang-orang 73 3 ne TE | SS aa 233 - 2” 
yang serupa mereka lebih dahulu, a 


(karena) sesungguhnya mereka adalah ALANA PAKAR 
dalam syak yang meragu-ragukan, yi ASEAN kenakan, KE w 


PISF 


3156) Pada hari bangkitan Kiamat alangkah dahsyatnya kalau engkau lihat 
orang-orang kafir itu bingung dan ketakutan! Tetapi tidak sekali-kali mereka luput 
dari adzab Tuhan, dan mereka yang di mana-mana, diambil dengan gampang dari 
tempat yang dekat saja, walaupun kubur masing-masing jauh dari situ. 

3157) Maksudnya, bahwa ketika melihat 'adzab yang hadlir, mereka baru 
. beriman kepada Muhammad, padahal bagaimana bisa dianggap mereka sebagai Mu’ 
minin sedang dunia tempat beriman itu telah jauh ! 

3158) Ya'ni, orang-orang kafir itu lebih dahulu telah kufur kepada Muham- 
mad atau Qur'an, dan mereka dustakan adanya hari Kiamat dari jauh, yaitu dari 
dunia. ' 

3159) Di hari bangkitan mahsyar, kafir-kafir zaman nabi Muhammad itu 
ingin hendak beriman, tetapi dihalangi, ya'ni tidak diterima mereka sebagaimana 
tidak diterima dari kafir-kafir yang dahulu dari mereka, lantaran mereka.di dunia 
ragu-ragu, tak percaya. 


846 


Juz' ke 22 (PENCIPTA) Surah ke 35 


FA — THIR 
(PENCIPTA) 
Surah ke 35 ; 45 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





. s, 5 “31, 4 
Dengan nama Allah, Pemurah, AA era AI on 
Penyayang. ý " E ae 


1. Sekalian pujian kepunyaan Allah. .., Fa : ARA - a 


Yang mencipta langit dan bumi, Yang 


menjadikan malaikat sebagai utusan- NA PAN hi Jero Yi, 
utusan yang mempunyai sayap : dua- v 


dua dan tiga-tiga dan empat-empat. ENG >i l 
la tambah dalam makhluk-Nya apa AT a a 33 


yang Ia kehendaki, karena sesung- AT 5! tea | as 
guhnya Allah Berkuasa atas tiap-tiap Lega Ha p 


dua | Sa 513 i g` K KN 
t Ar 

2. Apa-apa rahmat yang Allah SÉ YA BU Y 

bukakan untuk manusia, maka tidak 2 2 

ada sebarang penahan baginya; dan wy 3 UI iai AVETE 

apa-apa yang Ia tahan, maka sesudah 2 5 1 za 

(penahanan)-Nya, tidak ada sebarang sh AA aa SA 

pelepas baginya dan Ia-lah Yang 

gagah, Yang bijaksana. 9 o Gyi PRAY 


3. Hai manusia ! ingatlah ni'mat eta $ 2 ji w rY 
Allah atas kamu: adakah sebarang TAON ss Se 


Khalig, selain Allah, Yang memberi reni a fai 
rezeki bagi kamu dari langit dan “ a a an P 9 ye, 
bumi ? Tidak ada sebarang tuhan N E F Pak : ah 
kamu dipalingkan ? Pa SO Ga 
z $j po $ k y 


poly $ 


ur antena, Ka 


4. Dan jika mereka dustakanmu DAN Ie re 
(tidak heran), karena sesungguhnya 


BAT 


Surah ke 35 FA-THIR Juz' ke 22 





| Jro A Sar AIA D IS 
telah dustakan rasul-rasul sebelum-mu; S N AS | 
dan kepada Allah-lah dikembalikan EV 2 Is Ta AIA 
urusan-urusan. J7 Ni 


5. Hai manusia ! sesungguhnya per- an ye $i I Lean $ D 
janjian Allah (adalah) benar. ig aa TPS G 
taran itu, janganlah kamu ditipu oleh ut “ji i GAS ye MA Td 
penghidupan dunia, dan janganlah ” ya yg 
kamu ditipu oleh (setan) penipu 23 adi al Pa Y; 
dengan (membawa) Allah. ''8?) fa, e IA n 

6. Sesungguhnya setan itu musuh II SAN 1 
bagi kamu. Oleh yang demikian, JL.» «Je ni 
anggaplah dia musuh. Ia hanya SAM Gi 
menyeru golongannya '!8!) supaya 


Z, TAK si 
jadi penduduk neraka. NN a 


# E Jar 


7. Orang-orang yang kufur itu AI la V 

adalah bagi mereka 'adzab yang P SIG AA | 
sangat: dan orang-orang yang beriman MOSA | 3 Aug 
dan ber'amal shalih itu adalah bagi S4 4-4”. 44049 YAN 
mereka keampunan dan ganjaran yang "a 5 Oh au 


besar.. | 23 
r, 


E 3 J3 Jas 
8. Maka apakah orang yang dihiaskan y AN D Si A 
(oleh setan) baginya amal jahatnya, - dre ji 
lalu ia anggap dia baik (itu, sama AG 
dengan yang terpimpin) ? Maka PAT ak ET AN 
sesungguhnya Allah menyesatkan 4“ 5, “s5, ° o PAE A 
siapa yang Ia kehendaki; dan Ia pim- Ms Ra Ap 9 AEM 


pin siapa yang Ia kehendaki. Oleh hg PA FE 
itu, janganlah hatimu rusak lantaran «V MLS Pen GARA “BD 

dukacita atas mereka, Sesungguhnya * Pa Ka Bank 
Allah Mengetahui apa yang mereka Lis a 
kerjakan. me dang g 


9. Dan Allah-lah Yang ASAS A 4 


3160) Ya'ni, janganlah kamu tertipu dengan perkataan manusia yang tidak 
beragama, atau tertipu dengan gangguan setan di hati kamu, bahwa Allah itu 
Kaya, tidak berhajat kepada sembahyang kamu dan iman kamu dan sebagainya. 

3161) Pengikut-pengikutnya. 


848 


Juz' ke 22 (PENCIPTA) Surah ke 35 


angin, lalu (angin) itu gerakkan mega, 
lalu Kami tarik (mega) itu ke bumi 
yang mati, lantas Kami hidupkan $ 
dengan dia bumi itu sesudah matinya, 
begitulah bangkitan ( Kiamat). 


10. Barangsiapa mau kemuliaan, 
maka bagi Allahlah kemuliaan sekali- 
annya; kepada-Nya-lah naik perkataan 
yang baik: dan amal yang shalih itu. 
Ia angkat: dan orang-orang yang 
menipudaya pada mengerjakan ke- 
jahatan-kejahatan adalah bagi mereka 
adzab yang sangat: dan tipu-daya 
mereka itulah akan binasa. 


11. Dan Allah telah jadikan kamu 
dari tanah, kemudian dari setitik 
air kama, ?'!8?) kemudian Ia jadikan 
kamu berjodoh-jodoh: dan tidak me- 
ngandung seseorang perempuan dan 
tidak ia bersalin, melainkan dengan 
pengetahuan-Nya: dan tidak dipanjang 
kan umur seseorang yang panjang 
umur dan tidak dikurangkan umur- 
nya, melainkan tersebut dalam Kitab ; 
3163) sesungguhnya yang demikian 
itu mudah bagi Allah. 


12. Dan tidak sama dua laut: yang 
ini tawar, enak, lulus minumannya, 
dan yang itu masin, pahit, tetapi 
dari tiap-tiap (satu dari padanya) 
kamu (dapat) makan daging yang 


3162) Kama : Mani. 
3163) Kitab : Al-Lauhil-Mahfuzh. 


31834 f PPL IND KA 


Á yank De La 


pa bu 


p 112 


aids, SSA i- 


3 MA C3 ah 
ea 
Semang Jaan 
DAR As) 2 kas Gadis 
Gn Kas Kian IE 


RA 
ASA. 


A Yee 3 at II 


Pa Md 1 
fz02 03 Prisad aa 0 
Lagu Ta baka 


P4 20, 


ý 
SI IU 
liy E AT f 


PP 


EAA o 8L 
AAN 


EF DENI OF Y 
PRA s7 AEREA | 
daaa Si Dit 

A Aa 


Lot Ae Bana 


849 


Surah ke 35 FA-THIR Juz' ke 22 


baru, dan kamu (bisa Te a E 


perhiasan yang kamu pakai; ''?") %4 

dan engkau lihat padanya se A OR KI ANA é 
yang membelah (air) untuk kamu cari 2233 Labi? og” SN 3 55 
kurnia-Nya, dan supaya kamu ber- TIEN ( ajad oa 
sýukur. 


a pa + 4 
13. Ia masukkan malam pada siang, 3 ) 9 DUANG i ay 11 
dan Ia masukkan siang pada malam: 


dan Ia mudahkan (perjalanan) mata- aa naga 
hari dan bulan: tiap-tiap (satu dari- p E 


padanya) berjalan dalam satu tempo (ga 2 
yang ditentukan: Ia itu Allah, Tuhan Pe tra) PA y 1 
kamu: bagi-Nya-lah sekalian kerajaan: C”. 3) P Sei aj ag 
sedang mereka yang kamu seru, selain sja gofa 
dari pada-Nya, tidak mempunyai DAN & DA AI 
(walaupun) kulit biji yang tipis.''””) É 

KS D 


. 3 i 
14. Jika kamu seru mereka, tidak 1 Ga 3 : DA It 
mereka dengar panggilan kamu: dan 


sekiranya mereka dengar, tidak bisa Hatta Sen J S63 


mereka memperkenankan (perminta- 


an) kamu, sedang di hari Kiamat, me- GD n 4 Pan Si 
reka akan berlepas diri dari pada pe- 7 Ha Sa 2 
nyekutuan kamu, dan tidak ada yang , i J 2 Cree st 

bisa mengkhabarkan kepadamu3 ! 66) BP peng om 


seperti (Tuhan) Yang mengetahui. 7 


er Jar 4, 23 5 
15. Hai manusia! kamulah orang-o- A S Jai He lo 
rang yang berkehendak kepada Allah, 


sedang Allah Ia-lah Yang kaya, Yang A 2 tk FE ERTE Ie Petai) 
terpuji. Ka 

", TK a. A: £ 
16. Jika Ia mau, niscaya Ia hapus- 3 DL Lol vI 
kan kamu dan Ia adakan makhluk Ma 
yang baru. | Apa Du 


3164) Yaitu seperti mutiara, akar bahar, dan lain-lainnya. 

3165) Maksudnya, Allah-lah yang mengadakan siang dan malam, dengan per- 
edaran bumi, sedang matahari dan bulan-pun Ia edarkan yang berarti bahwa semua 
isinya dan kulitnya kepunyaan Allah, sedang mereka yang kamu sembah, selain 
dari Allah, bukan saja tidak mempunyai yang demikian, malah tidak mempunyai 
kulit tipis yang menutup biji atau kacang yang kecil. 

. 3166) Kepada-nu : kepada Muhammad. 


850 


Juz’ ke 22 (PENCIPTA) Surah ke 35 


17. Sedang yang demikian, tidak z N ASN Je N: Sara 9 iv 
payah atas Allah. EF $ 
7. 1, 


a at satu Una) dat sa NA: 49 SI lá 2-53 F MA 
tidak akan memikul dosa (jiwa) yang G7 73 PS or 9 
lain ; dan jika (jiwa) yang berat Uio Shan Mat SO 
(dengan dosa) memanggil (jiwa lain) , Fez Fa AN Na 
kepada memikul bebannya, tidak bisa 13 OK d; te% Ana 
dipikul dari padanya (biarpun) sedikit, Pa P 
walaupun (yang dipanggil) itu adalah Ó pat, SAH SN E 
ia keluarga yang hampir. Hanya a 
engkau ancam orang-orang yang takut bed 
kepada Tuhan mereka di tempat ° SMAN GG jom Tae Vu 
yang tersembunyi, *'*') dan men- KAK graja" 
dirikan sembahyang; karena barang dad ES (CE PS 239 


siapa jadi bersih, maka tidak ia jadi 


0 P : 
bersih melainkan buat (keuntungan) aaa 
dirinya; dan kepada Allah- lah tempat | 
kembali. 


; è : L PD UD, 
19. Dan tidak sama orang yang buta 7 A AN NG SNN j Ja 14 
dan yang melek: A s 3 


20. Dan tidak (sama) kegelapan- PN bun CI 4 o 


kegelapan dan tidak cahaya; 3!68) 
l j; Fn y, YI 


21. Dan tidak (sama) teduh dan AA 
az A p 


tidak panas; 3159) 


: 2 4 
22. Dan tidak sama orang-orang yang | AN AS Úi rr 
hidup dan tidak orang-orang yang Pe Ia Sgi, 3 


mati: *' 7 ) sesungguhnya Allah (bisa) 4017441017 01 21 
membikin dengar siapa yang Ia kehen- SN Bia ea a! 3) 
daki, sedang engkau tidak bisa mem- oJ IP | 

bikin dengar orang-orang yang di ye Ji YA a 
kubur-kubur. “''") P APA, 

23. Engkau tidak lain kecuali seorang PAI Y! Si SY TE 
pengancam. 


3167) Yaitu mereka yang takut kepada Allah dengan ikhlas, walaupun di 
tempat yang tidak dilihat oleh manusia, bukan seperti takut yang diunjukkan oleh 
orang-orang yang munafik. 

3168) Tidak sama gelap dengan terang. 

3169) Teduh dan panas tidak sama. 

3170) Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. 

3171) Engkau tidak bisa membikin kafir-kafir yang keras kepala itu men- 
dengar ajaranmu sebagaimana tidak bisa engkau bikin orang-orang yang dalam 
kubur mendengar 


851 


Surah ke 35 FA-THIR 'Juz' ke 22 


24. Sesungguhnya Kami utusmu LAN AL DU r 


dengan (membawa) kebenaran sebagai  ? pg 


penggemar dan pengancam; dan tidak A Si ai, 17 H pi 
ada satu pun ummat melainkan telah ol IN. 2 





lewat padanya seorang pengancam, SA Tie rO 
3172 ) : | 

2 "org 1 Jus 
25. Dan jika mereka dustakan. MU, JL). Kas Dp Yo 


- 


maka (tidak aneh, karena) sesungguh- Haaa 
nya orang-orang yang dahulu dari ' 2 »J 


| | 

mereka telah dustakan, padahal telah aa Dew ei 
l-rasul 

datang kepada mereka rasul-rasu É csi Ta Dj A 


(untuk) mereka dengan keterangan- 


keterangan dan risalah-risalah dan na 5 M 
kitab yang menerangkan. 3173 ) 

| ory | 
26. Kemudian, ?*''*) Aku siksa asap? YI 
mereka yang kufur, maka bagaimana- ai v0 
kah penanya. kemurkaan-Ku 1? | : PAN 


a 


27. Tidakkah engkau lihat, bahwa LAI Si yv 
sesungguhnya Allah telah turunkan pe EA 

air dari langit, lalu Kami keluarkan a Au to al AA 
dengan (air) itu buah-buah. yang Fs y PN rat tar 
bermacam-macam warnanya; dan 7 CKE ANT EE 


dari gunung-gunung (ada) beberapa ,, P Dea br WE f o. 


aliran; putih dan merah yang ber- CINA RA JAS RE 
macam-macam warnanya dan yang £ 03 Ja LN 
sangat hitam ? 2 ET EY 


28. Dan dari manusia dan binatang AN — Hy Mn ai 
merayap dan binatang ternak, (ada) %97 $ In Sya en Pp 
yang bermacam-macam warnanya. RA CINA 
Demikianlah ! Tidak takut kepada |, 

Allah dari hamba-hamba-Nya melain- AMS 5 ah, JURT PA 


kan 'ulama” : ?!75) sesungguhnya 2 
Allah itu Gagah, Pengampun. p Ea AH $ 


3172) Maksudnya, bahwa tiap-tiap ummat yang besar telah aa kepada- 
nya seorang nabi, rasul atau Aan Sa AN 

Adapun ummat kecil atau ang nercabang dari ummat besar itu ada yang di- 
kirim Denyeneam dan ada yang tida 

317 Keterangan-keterangan: Mu'jizat-Mu'jizat, Risalah-risalah: Kitab-kitab 
kecil atau kitab-kitab berisi satu-satu fasal. Kitab yang menerangkan: Kitab aga- 
ma dan hukum yang cuku pe 

31 75) Setelah mereka dustakan dan tolak kebenaran, maka Aku siksa mereka. 

3175 Ulama: Orang-orang alim, orang-orang yang tahu kekuasaan Allah dan 
rahmat-Nya. 


852 


juz’ ke 22 (PENCIPTA) Surah ke 35 





1 PEE P m a 

29. Sesungguhnya orang-orang yang E REN ACASA Y4 
membaca kitab Allah, dan mendiri- “ Da Da 

kan sembahyang, dan membelanjakan | a Aye Po s SA A 2 Kai. 
dengan tersembunyi dan dengan A f 38 -a , 2 
terang sebahagian dari apa yang Kami 7 2644 GL on.” 
kurniakan kepada mereka, (berarti) VP Ke AG an 2 Lag 
mengharap satu perdagangan yang pegan Ng 
tidak akan kendor, 3175) | YAOI 09 


30. Lantaran Ia akan sempurnakan Dea rol SAZO ys 
bagi mereka ganjaran-ganjaran mereka, P VAI A wik w ieg. 
dan Ia akan tambah buat mereka dari A EEA E A T AN 
kurnia-Nya," 177) (karena) sesungguh- AE "DA adl ajad v 
nya Ia itu Pengampun, Penerimakasih. P PETE 
| s 1.3 J ri 
31. Dan sesuatu yang Kami wahyu- o AMP 
kan kepadamu dari Kitab itu TERR PER e E E E Tee 
+ + .. | 
ialah yang benar, padahal mem- en. S3 2 PES 
buktikan ?'!7?) apa yang (tersebut `, 2 7L, Zy 1442 297 
di kitab-kitab) sebelumnya; sesung- pan AD D) dp ha Ca 
guhnya Allah itu Mengetahui, Me- Go Go 
lihat akan hamba-hamba-Nya. n sa 
. i Pi è . 3 
32. Kemudian, Kami wariskan Kitab “2-7 LIES AES pr 
itu kepada mereka yang Kami pilih ý iy 2 (2 
dari hamba-hamba kami, tetapi se- ° 3,6247, 0 o?’ 
bahagian dari mereka menganiaya 7 Ga ye aa 
dirinya, “dan sebahagian dari mereka 28 o "EN ARA | $ Us 
cermat, dan sebahagian dari mereka | A | 
ke depan dalam kebajikan-kebajikan 11 19171 2,4”, A15 
dengan idzin Allah: ?''89) yang DN Un (A2) 


demikian ialah kurnia yang besar. EK TO Ta Ma 
AA 2 5 ANI 
pa .. “A , s # 


3176) Orang-orang yang kerjakan apa-apa yang tersebut, berarti mengharap 
dari Allah balasan yang tidak akan ada kendor atau sepinya. 

3177) Di Ayat 29 disebut: Perdagangan yang tidak akan kendor”. Dikata- 
kan demikian karena Allah akan kasi ganjaran dengan tambahan, | 


3178 Kitab itu : Qur'an itu. 
3179) Kitab-kitab agama yang dahulu telah terangkan kedatangan nabi Mu- 
hammad dan Qur'an, maka kedatangan Qur'an ini mencocoki atau membetulkan 


khabar itu. - 
3180) Maksudnya, sesudah nabi Muhammad meninggal, Kami akan serahkan 
Se kepada ummatnya yang Kami pilih, tetapi mereka yang diberi warisan 
ur'an itu ada tiga golongan: segolongan dari mereka orang-orang yang meng- 
aniaya diri sendiri dengan sebab tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya, 
segolongan lagi orang-orang yang cermat atau tidak maju dan tidak mundur, atau 
tetap, dengan tidak membawa perubahan: segolongan dari mereka orang-orang 
yan menang atau ke depan dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan buat diri mere- 
kan buat ummat; inilah golongan orang-orang yang dapat karunia besar dari 


853 


. Surah ke 35 FA-THIR Juz’ ke 22 


32 0 
33. (Yaitu) surga-surga kekal yang Ag ESU YO ES pr 
| mereka akan masuk padanya dalam 


keadaan dihiasi mereka padanya “34 (7 1 FS Ni 
5 
dengan gelang-gelang dari mas dan %5; TN en an 
p- 2 


(dengan) mutiara, sedang pakaian 25 PORN 


mereka padanya itu sutera. 


34, Dan mereka berkata : ''"') DER ré 
“Sekalian puji kepunyaan Allah Yang , 533 

telah hilangkan dari kita dukacita, EA SL GE LB 
sesungguhnya Tuhan kita itu Pengam- Gopor Go3 A 
pun, Penerima-kasih”. '' 2) s $ A rE 


JAENA PAN ro 


3D. “Yang menempatkan kita dengan - 
karunia-Nya di tempat ketetapan yang Da z IEA (eh s5 ahad Z o 
tidak bakal mengenai kita di dalam- 1a BOIE D r 


APE 


nya kesusahan dan tidak akan menge- Gos, zo. EIE 
nai kita padanya kelelahan”. Kapat Cran 
37 (24 


36. Dan mereka yang kufur itu ada- ee, TETA YI 


lah bagi mereka api jahannam, dalam s9 ap, pery KA Pp 


keadaan .tidak dihukum (mati) atas ia ya 


mereka supaya mereka mati, ''!? ANTI 22 2191 

dan tidak diringankan dari Aan So mem Yg 

sebahagian dari 'adzabnya, demikian- ar 2 

lah Kami balas tiap-tiap yang kufur. AB SS NS 
r ô. se „0 2 

37. Dan mereka berteriak padanya : U 0: ny Yv 

“Hai Tuhan kami ! keluarkanlah kami PEE EET, 


supaya kami kerjakan kebaikan lain paa La al aa 


dari yang kami pernah kerjakan, 


2 Pa Cc A 
padahal bukankah Kami telah beri pa ba (A PR 


umur kepada kamu satu masa yang p 


cukup buat beringat padanya oleh KAN | 
orang yang (suka) ingat, dan telah per ao e My 
s4 9 ô 4 3 ô, 


datang kepada kamu pengancam ? 
Maka. rasalah ! karena tidak ada se- NINA lað gis PA ho) 


barang penolong bagi orang-orang o Zo 
yang zhalim. | o Keh Oa 


3181). Ya'ni, di surga kelak. 
3182) Penerima-kasih: Pembalas kebaikan dengan kebaikan. 
3183) Ya'ni, supaya tidak merasakan 'adzab lagi. 


854 


Juz' ke 22 (PENCIPTA) Surah ke 35 





Ar 


38. Sesungguhnya Allah itu Menge- : syal aa, AN YA 
tahui rahasia langit dan bumi: sesung- " 


Ja f o 
-guhnya Ia Mengetahui apa-apa yang AR A Yi, 
ada di dada-dada. yA kena SOAP 
39. la-lah Yang telah jadikan kamu AEN Lot S ES < AGT ws 
“pengurus di bumi. Oleh demikian, “ S 


barangsiapa kufur, maka buat kece- ENA SNI 


lakaannyalah kekufurannya itu, 


sedang kekufuran orang-orang kafir 4.” , YR AAN 

tidak menambah bagi mereka di e TT 3 03 

Tuhan mereka melainkan kemurkaan; YA ZRA | 

dan kekufuran orang-orang kafir tidak Sp ya (3 g r 
menambah hagi mereka melainkan GE fst 


kerugian. 


i f eaS o A, $- 
40, Katakanlah : "Tidakkah imi e segan 


fikirkan sekutu-sekutu kamu yang ` ropot ya 
kamu seru selain dari Allah ? Unjuk- a Di AA ah 
kanlah kepada-Ku sesuatu yang mere- i 

ka telah jadikan di bumi; atau adakah AN al hn Er 
bagi mereka sekutuan di langit ? ye m 
1184) ataukah Kami telah beri PEA E D p' 
kepada mereka sebuah kitab yang sus... i 
mereka mengerti-dia betul-betul ? E g Ga 
3185) Bahkan orang-orang zhalim itu 

sebahagian dari mereka tidak men- F aoh kis 
janjikan kepada sebahagian melainkan D 9 32 4 Lc 
kesesatan”. Ya 9 pE Wes 


h of “ 
41. Sesungguhnya Allah memegang zy pa C Sa AIO T 
langit dan bumi supaya tidak hilang; yag 


2 


31386 o 0 0 

) dan jika (diandaikan akan) emp A” 2 
hilang, maka tidak ada siapa-siapa 203358 P B5 
yang bisa memegangnya selain dari- | 272» ý PLEAR 
pada-Nya; sesungguhnya adalah Ia ska Si lol 


Sabar, Pengampun. 


BF A MEN GS ASI 


3184) Apakah berhala-berhala itu ada hak syarikat dengan Allah di langit? 

3185) Orang-orang yang menyekutukan Allah itu apakah pernah dapat di se- 
buah kitab dari Allah yang membolehkan mereka menyekutukan Allah? 

3186) Maksud hilang di sini ialah gugur atau terlepas daripada rangkaian se- 
karang. 


855 


Surah ke 35 FA-THIR Juz' ke 22 





| | a. "E NA 
42. Dan mereka bersumpah dengan 143 ALL! an, 
nama Allah sesungguh-sungguh per- TIPY g , 
sumpahan, bahwa jika datang kepada Ju ES | 
mereka seorang pengancam, niscaya a pn ad Gi 
adalah mereka lebih terpimpin dari AIN 
pada satu ummat, *'*”) tetapi tat- yg 


PE Ta ado AA 


EAE TE 


kala datang ke ada mereka seorang » / 7,7 Dni 18) 
pengancam, i 8) tidak bertambah jala J45 séi 
pada mereka melainkan keliaran. y a) FA 


43. Lantaran sombong di bumi?! °?) Bia dai Aa 


dan mengatur tipu-daya jelek, ''””) , 


padahal tipu-daya yang jelek tidak AA pone 23 Cak 897 $ ENA] 


akan mengenai melainkan pengatur- a 


e 
nya. Maka bukankah mereka tidak $i D3 Hen Kar paka UN! 
menunggu melainkan sunnah atas Da tea 23 


orang-orang dahulu ? ?!?1) Maka aS ZJ íg Gore ix 

tidak akan engkau bertemu peru- z à 

bahan bagi sunnah Allah; dan tidak r EA E- 233 2 KL Sa 
akan engkau bertemu perpalingan bagi ' 

sunnah Allah. ?!°?) Nop a ASI 


44, Dan tidakkah mereka (mau) ber- 33 nya Ig tt 
jalan-jalan di bumi, lalu melihat 4 zeg od horr 
bagaimana akibat ''??) orang-orang a AGOE aa 
yang sebelum mereka, padahal mereka | a 7 PEA 
itu '!?9) lebih sangat kuat dari Í NDE; o Senu 
mereka; dan Allah itu tidak ada suatu f, o/ 3: 


3187) Segolongan dari kafir-kafir Makkah pernah berpendirian, bahwa jika 
kami kedatangan seorang rasul, niscaya kami lebih terpimpin daripada Yahudi dan 
Nashara yang biasa membunuh nabi-nabi. 

3188 engangam di sini maksudnya nabi Muhammad 

3189) Maksudnya di sini, mereka tidak menerima kebenaran lantaran merasa 
lebih tinggi daripada yang membawanya. 

3190) Ya'ni, mengatur tipu-daya terhadap nabi Muhammad. 

3191 Bukankah perbuatan mereka berarti, dengan sengaja, mereka me- 
nunggu kedatangan sunnah dari Allah yang biasa mengenai orang-orang dahulu 
yang durhaka? 

3192) Sunnah Allah yang biasa berlaku atas orang-orang dahulu yang meno- 
lak kebenaran itu akan berlaku atas kafir-kafir Makkah tidak akan berubah dan 
tidak akan luput. 

3193) Ya'ni, bekas 'akibat. 

3194) Mereka itu : Mereka yang dahulu. 


856 . 


Juz’ ke 22 (PENCIPTA) Surah ke 35 


apapun bisa terluput daripada-Nya di J J: I — AN ” Pn 
langit dan tidak di bumi; sesungguh- 
nya adalah Ia Mengetahui, Berkuasa. 15x BN AS SI Y 


45. Dan jika Allah menyiksa manusia , „ó AANEEN >| f, 233 , ta 
(di dunia) dengan sebab apa yang oJ 
mereka usahakan, niscaya tidak Ia biar & Í Ai s 6 55 ta Tetek Se 
kan di atas badannya 3195, satupun 7 J324. PM 
binatang merayap, 3!*6y tetapi Ia Ey Lu abi 
ta'khirkan mereka kepada Aa tempo 3 Gy PI g 2 


` 


yang di tentukan: lantas apabila o 2 474 “ 2 pa b 8, 
datang ajal mereka maka sesungguh- a13 Sh dy 
nya adalah Allah Melihat hamba- 40 , Da Taat 
hambaNya. NA Taman #4? usu c Jai 


3195) Diatas badannya : Di muka bumi. 
3196) Binatang merayap : Manusia. 
3197) Ya'ni, tidak bisa mereka terluput dari pada-Nya. 


— 0000000 — 


857 


Surah ke 36 YASIN 8 Juz ke 22 





(3 
J 
pe .. 
YASIN 
7 (HAI MANUSIA!) 
Surah ke 36 ; 83 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


© D ama Allah, Pemurah, ATCA T 
Penyayang! CE ya aa 


ia, 


1. Ya Sin. ''?8) Ye | 
: , . 3199 | e ogey 
2. Demi @ur'an yang hakim ! ) e lw na! C Y 


3, Sesungguhnya engkau PA SU AA Sa Y 


(adalah) dari orang-orang yang diutus. 
4, Atas jalan yang lurus, yea Io en £ 
5. Yang diturunkan oleh Yang s AI y) - SN LV” Oo 


gagah, Penyayang, 


i7 AREA NA 

6. Supaya engkau ancam kaum yang a yi SU Gan 1 
bapa-bapa mereka tidak diancam: 2321 
3201) Jalu mereka lalai. ERRA 


j tp Jii ò SN G P3 
7. Sesungguhnya telah wajib putusan ANA s bara v 
(adzab) atas kebanyakan mereka lan- s pt 4 
taran mereka tidak (mau) beriman. | pr DPL 


3198) Hai manusia!: Hai Muhammad ! 

3199) Ya'ni, perhatikanlah Qur'an yang mengandung kebijaksanaan, 

3200) Engkau : Muhammad. 

3201) Kaum-kaum yang tersebut di Qur'an ada dua macam: kaum yang asal 
dan kaum yang bercabang. 
' Semua kaum yang asal itu telah didatangi pengancam atau rasul. Kaum yang - 
bercabang dari asal itu ada yang telah didatangi pengancam dan ada yang tidak. 
Kaum 'Arab zaman nabi Muhammad adalah dari golongan yang kedua. 


858 


| Juz' ke 22 (HAI MANUSIA!) Surah ke 36 





8, Sesungguhnya Kami pasangkan Tt 5173 KERANA 
belenggu-belenggu di leher-leher mere- Ís ep Si A 
ka hingga ia sampai ke dagu-dagu 7°97 293o AIR" 
(mereka), lalu mereka terdangak; Lapo Po bD 


RE 


g 2 
9. Dan Kami adakan sekatan ****) "er A5 PAN 1 


di depan mereka dan sekatan di,s.,”*””4,, 27o Z 
belakang mereka, lalu Kami tabiri ESG ÉS KO egth at 
VETS] (pandangan-pandangan) mereka og 0 1,231 
hingga tidaklah bi k lihat: 

ningg Isa mereka melna Ogan ot’ 
10. Dan (jadi) sama saja atas mereka, 027! ALA ' Che C j 
3206) maupun engkau ancam mereka Pn aa 3 ` 
ataupun tidak engkau ancam mereka; 103 0 K BERTALI 
?207) tidak akan mereka beriman. gaa, sak a. P P l 
11. Engkau hanya (perlu) mengan- SD SA 24 GAV) 1 


cam orang yang (kira-kira) bisa me- 

ngikut peringatan ****) dan takut 2» € PA aa 
kepada (Tuhan) Pemurah dalam 8 ae Ga Ss 54 
(urusan) ghaib. '?9?) Oleh itu, ge- 

markanlah dia dengan keampunan dan PP pa 53 
ganjaran yang mulia. LO 7 A S s | | 
12. Sesungguhnya Kami menghidup- —— Kei 

kan orang-orang yang mati, dan Kami J1 1 24 

menulis apa-apa yang mereka kerjakan 3 de 2) é Ku Sg 5 


dan (menulis) bekas-bekas mereka, 


sa PI 


3210) karena tiap-tiap suatu Kami A3 4 AE raal eo 
kumpulkan dia di Imam yang nyata. rana 
) 


3202) Terdangak : Terangkat kepala, tidak bisa tunduk. 

Maksud Ayat ini bahwa lantaran tidak mau beriman, maka Allah belenggu jiwa- 

jiwa mereka sebagaimana dibelenggu leher-leher manusia hingga terdangak meru- 
pakan arah , padahal terhina. . 5 
3203 ekatan : Pagar, tembok 
3204 Dekat Beri tabir, beri tirai, 
3205 Maksud Ayat ini bahwa lantaran mereka tidak mau beriman, maka 
Allah belenggu jiwa-jiwa mereka layar 8) dan Allah adakan tutupan di der an, di 
Do arang di penglihatan mereka, hingga mereka jadi buta dalam segala hal ebaik- 
an irat. 

3206) 3207) "Mereka” yang tersebut di Ayat ini dan lainnya yang menunjuk 
kepada kafir Makkah atau musyrikin, maksudnya ialah sebahagian dari mereka, 
bukan semuanya. Demikian juga tentang Yahudi, Kristen, abang dan lain pe- 
nyembah berhala. 

8209. Mengikut peringatan : Beriman kepada Qur'an. 

3209) Ya'ni, takut kepada Allah dalam urusan yang tidak dilihat oleh ma- 
nusia atau dalam urusan Akhirat. . 

3210) Bekas-bekas mereka: 'Amal-amal mereka yang baik atau yang jahat, 
yang ANA sgan dan dan aa pedoman atau ikutan manusia. 

nyata, maksudnya Kitab catatan 'amal makhluk yang di- 
Badan Al-Lauhi M: fuzh: 'Papan catatan yang terpelihara. 


859 


Surah ke 36 YASIN Juz' ke 22 


13. Dan adakanlah bagi mereka satu LA r03 a 4 

perbandingan (yaitu) penduduk-pen- po~ z 3 

duduk negeri itu, ''!?2) tatkala m i 

datang kepada mereka utusan-utusan. Sa a Ika 153 | Ka 
PAN Ne, ) 


| | E. 
14. (Yaitu) tatkala Kami kirim **'*) XS AI JAE 3 


kepada mereka dua (utusan), lalu ogs? II, 
mereka dustakan mereka berdua, lalu “A ÉK m Ls na 


3213 


Kami teguhkan dengan ketiga oJ st 
lalu mereka berkata : “Sesungguhnya PEAT Pi 
kami (ini) diutus kepada kamu”. 
33216 er 

) 1 2 
15. Mereka jawab : "Kamu tidak lain LA 2! UG Io 


melainkan manusia seperti kami: dan P T i 242o 
(Tuhan) Pemurah tidak turunkan oer Je 
sesuatu, Kamu tidak lain melainkan BA ot 
berdusta” ACSI e lol: AK 


16. Mereka berkata : "Tuhan kami ° S ng La. a (1 
tahu, bahwa sesungguhnya kami 


diutus kepada kamu”. | CN Ge 229 f 


17. “Dan tidak ada (kewajiban) atas » e Lg 
kami melainkan penyampaian yang AI Bed Iv 


nyata 3717) 


18. Mereka berkata :**'") "'Sesung: A a DG "3 
guhnya kami merasa sial dengan “.£&- , KAA P 9 201 
kamu. Jika kamu tidak berhenti, SE, SA 


niscaya kami rejam kamu, dan akan 
mengenai kamu 'adzab yang pedih Sin DNA 
dari kami”. | 


Are 
19. Mereka jawab : "Sial kamu itu 7 Ba DIA 14 
(ada) beserta kamu. Adakah (sial) san zf 
jika kamu diingatkan ? Bahkan 5 AS B TEE?) 


(adalah) kamu kaum yang melewati ni MMS 


ba tas” 


3212) Menurut ahli-ahli tafsir, bahwa negeri yang dimaksudkan di sini ialah 
Anthakiyah. 

3213) Yaitu utusan-utusan yang dikirim oleh nabi 'Isa buat mengajak mereka 
memeluk agamanya. 

3214) Maksud "Kami kirim” ini ialah Kami perintah 'Isa buat kirim. " 

3215) Oleh sebab dua utusan itu didustakan, maka Kami perintah 'Isa kirim 
seorang lagi. 

3216) Ya'ni, buat mengajak kamu masuk agama Allah. 

3217) Ma'nanya, menyampaikan amanat dengan terang. 

3218) Ahli Anthakiyah itu berkata kepada utusan-utusan nabi 'Isa. 


860 


Juz’ ke 23 (HAI MANUSIA!) Surah ke 36 


20. Dan datang dari ujung kota itu La ga 1 i 
seorang dengan terburu-buru; ia ber- 


kata : "Hai kaumku ! turutlah utusan- pes: PI S 
utusan itu”. d GA Ea | 


soda # of & 


13 AR pen 3 7 y: 
21. “Turutlah mereka yang tidak 1a ( IY oat! vi 
meminta upah dari pada kamu, sena Kan 
sedang mereka orang-orang yang ter- DIA ngan oe 9 


Teray 


Juz’ ke 23 S a a 


22. "Dan mengapa aku tidak me- ARASA 

nyembah (Tuhan) Yang jadikan-daku, EANN SI AYI, Er 
padahal kepada-Nya kamu akan di- Koo, os. 
kembalikan ?” 3220) PG 


F er 
Ger 


pimpin”, 


23. "Apakah (patut) aku mengambil 

selain dari pada-Nya, beberapa tuhan Di 0 833 2 jii vY 
yang jika (Tuhan) Pemurah mau beri ox 7 29 ~ toz, 
bencana kepada-ku, tidaklah per- “5 : bau un Up 
tolongan mereka bisa menolak sedikit- SA 7 j 22 Daig : 
pun (kesusahan) daripadaku, dan 28 pon SA ACA “H 
tidak bisa mereka menyelamatkan gii Pe 


daku ?” ! 
24. “Sesungguhnya aku, di waktu ad » 31, Yi 
itu, di dalam kesesatan yang nyata”. ” á - z 


323) 
) o3 i 
3.» oa SL 9 
25. "Sesungguhnya aku telah ber- Ds Beo Sal 3 ro 
iman kepada Tuhan kamu; oleh itu e 3 


dengarkanlah 322?) (perkataan)-ku”. 


3219) Maksud Ayat 20 dan 21, bahwa dari desa Anthakiyah itu datang se- 
orang dengan terburu-buru lantaran mendengar kaumnya tidak mau beriman ke- 
pada 'Isa, malah mau membunuh utusan-utusan atau muballigh-muballighnya, lalu 
ia berkata: "Hai kaum-ku'! turutlah utusan-utusan itu, yaitu utusan-utusan yang ti- 
dak meminta upah dari kamu buat memimpin kamu. Mereka tidak meminta upah 
itu berarti mereka orang-orang yang ikhlas dan terpimpin.” 

3220) Kelihatan bahwa orang yang dari ujung kota itu ditanya: "Mengapa 
engkau beriman kepada agama yang dibawa utusan-utusan itu?" Maka ia jawab se- 
perti yang tersebut (Ayat 22 — 25). 

3221) Jika aku mengambil atau bertuhan kepada yang lain dari Allah, nisca- 
ya sesatlah aku dengan terang. 

3222) Saksikanlah bahwa aku telah beriman kepada Tuhan bagi 'Isa yang 
mengutus kamu. Perkataan ini, nampaknya, orang dari Anthakiyah itu hadapkan 
kepada utusan-utusan nabi 'Isa. 


861 


Surah ke 36 YASIN Juz’ ke 23 





PARA SAY 
“26. Dikatakan : "Masuklah surga”. E JP 4 jsa yr 
Ia berkata : "Alangkah baiknya kalau 


kaum-ku tahu, ©) oyl es 


2 AA Ka: ea A 
27. "Bahwa Tuhanku telah ampun- SAS) PAS tu, YV 
kan daku dan telah jadikan-ku dari par 
orang-orang yang dimuliakan !”?****) Cab, Aryani 


ð a Ar 

` PAR YA 
28. Dan tidak Kami turunkan tentara alaaa 
dari langit atas kaumnya sesudahnya, | 4 Aa ANG Po res 
dan tidak pernah Kami turunkan. Ha 


stan Ka aga 
pu 


LÍ 48 


8 
29. Tidak ada ('adzab Nan: Tan yr?" SETAN v4 
satu teriakan saja, tiba-tiba mereka 


padam. ???5) TENERTE 


KIA 


N 


N 


30. Hai dukacita (yang menimpa)l b DA AA g or 


atas hamba-hamba ! ???6) (lantaran) 2 ; E 9 
tidak datang kepada mereka seseorang db 26 yi ppoe eng An ts 
rasul melainkan adalah mereka mem- 4 #3 y 


perolok-olokkan dia, OP AL 
31. 'Pidakkah mereka lihat beberapa ' Je FEKI TS YI 


banyak ummat yang Kami telah bina- 
sakan sebelum mereka, lantaran mere- 5 PRANE TN MORI EAA 
ka itu tidak mau kembali kepada ge? VER AN SANK UA 


(rasul-rasul) mereka? ***”) 


3223) Maksud Ayat 26 dan 27, bahwa di hari Kiamat, akan dikatakan kepa- 
da orang yang datang dari jauh itu: "Masuklah surga''. Di waktu itu ia berkata: 
“Alangkah baiknya kalau kaum-ku tahu bahwa Allah telah ampunkan daku dan 
telah masukkan-ku dalam golongan orang-orang yang dimuliakan!" 

3224) Maksudnya, bahwa sesudah nabi 'Isa, Kami tidak turunkan malaikat 
dari langit buat membinasakan mereka, dan lebih dahulunya pun tak pernah Kami 
kirim malaikat atas kaum itu. 

3225) Balasan yang Kami hadapkan kepada mereka tidak lain melainkan satu 
teriakan atau pekikan saja, lantas mereka padam; jadi bangkai. Teriakan yang ter- 
sebut, bisa jadi, suara gunung meledak atau suara malaikat atau lain-lain suara 
yang dengannya padam jiwa dan ruh mereka, lalu gugur jadi bangkai. 

3226) Ya'ni, sangat hebat duka-cita yang akan menimpa mereka yang kufur 
itu, 

3227) Tidak sedikit ummat dahulu kala yang Kami binasakan lantaran tidak 
mau beriman kepada rasul-rasul yang dikirim kepada masing-masing. Tidakkah ka- 
fir-kafir Quraisy itu mau memikirkan? | 


862 


Juz' ke 23 (HAI MANUSIA!) Surah ke 36 


32. Dan sekalian (mereka) tidak lain 1 A A Pang a 


melainkan akan dihadlirkan semuanya 


di sisi Kami. penga | 


Sy 
rese o1p 31 $ gi 


33, Dan satu tanda untuk mereka, '4- sa NI FA 
LP: A a ) Yr 
jalah bumi yang mati, (lalu) Kami = NATA 23 7 
Pai 2. CLA 


hidupkan -dia dan Kami keluarkan CANE l DA 


daripadanya biji-biji, lalu mereka ma- 51 
kan dari padanya, 5 2 KU 


d r, 


34. Dan Kami jadikan padanya bebe- Ni yé 
rapa kebun dari korma dan anggur, t 3 6: a; LEG - $ 


dan Kami pancarkan padanya mata 
air-mata air. | a31 P 
| Pa Ya 


35 c 
35. Supaya mereka makan dari buah- | dp (ta) ro 
nya dan (dari) apa yang dikerjakan 5 a F x 


oleh tangan-tangan mereka. Oleh itu, 201038, ane i “ ser 
tidakkah mau mereka berterima- IA Ag! at lasset 


kasih ? l SPAG 
36. Mahasuci (Tuhan) Yang telah Au PIE aoea 2 
jadikan jodoh sekaliannya dari apa oi ga P 


yang ditumbuhkan oleh bumi, dan Sa Suk 
dari diri mereka, dan dari apa-apa kan 


yang mereka tidak tahu. 3229, 5 Ie Nee 
I “Gr 
37. Dan satu tanda untuk mereka “- 33 
ialah malam. Kami cabut dari pada- AK abad ng Si 
2 12 


nya siang, maka tiba-tiba mereka ə A 
kegelapan. 3220) Aa a 


38. Dan matahari itu berjalan di A AN < ng 21 


tempat ketetapan baginya: yang de- 
mikian itu penetapan (Tuhan) Yang 


# f 
gagah, Yang mengetahui. Kap DA Daus 23 La 


3228) Kami hidupkan bumi yang mati, lalu Kami keluarkan dari padanya 
palawija buat jadi makanan manusia itu, adalah satu tanda ketuhanan Kami. 

3229) Maksudnya, mahasuci Allah yang mengadakan jodoh-jodoh (laki-isteri 
atau pasangan) di tanaman-tanaman dan di diri-diri manusia dan di benda-benda 
yang manusia tidak atau belum tahu. 

3230) Satu daripada tanda-tanda kekuasaan Kami, ialah malam atau gelap. 
Gelap itu asal, bukan siang, karena siang itu mendatang disebabkan oleh matahari 
atau seumpamanya. Bila siang dicabut (dihilangkan), maka dengan sendirinya jadi 
gelap atau malam. 


863 


Surah ke 36 . YASIN Juz ke23 





39. Dan bulan itu Kami telah tentu- 2-4. 772 bner 

kan baginya beberapa derajat, hingga Kedata Ny Maya 2 T3 
ia kembali seperti lingkaran pelepah 7 23 
kering yang tua. '??1) mt Sa! Dj Ag r 


40, Tidak  seyogianya matahari SN NY Lari fr 
mengejar bulan dan tidak pula malam gg 


mendahului siang; karena tiap-tiap SUK Ga 
suatu berjalan (terapung) di landasan 


(masing-masing). ??32) Berat D 9 Sad 


41. Dan satu tanda bagi mereka Hg, tea P p7 4 A 
(ialah) bahwa Kami muatkan anak- aaa 

p 2 » 
cucu Na di bahtera yang penuh. Du. 1 ji Y 3 


ð Pa r y 
42. Dan Kami jadikan untuk mereka 4 hi ns a. 2, TT y Er 
seperti (bahtera) itu, sesuatu yang 7° 777 


4 A 
bisa mereka kendarai, °234) | WEF G 


: t F a j 
43. Padahal jika Kami kehendaki, M9 = FELETT tr 
niscaya (bisa) Kami tenggelamkan 20 og pd 


5 S1 #2 
mereka, lantas tidak ada penolong Xi 02DYA AI f: pe 
bagi mereka dan tidaklah mereka 3 vi 3 


(bisa) diselamatkan, '??5) 


. . . b L 24233.. j, pr L 
44. Tetapi rahmat dari Kami dan owy Usana ya, EL 
pemberian tempo hingga satu masa. & ji | 
3236 ` 

3231) Allah telah tentukan 28 derajat buat perjalanan bulan, ya'ni sehari 
satu derajat dan dua hari lagi ia berlindung. Kemudian kelihatan kembali pada 
tangga! satu atau dua sebagai sabit atau pelepah kering yang melingkar. 

3232) Tiap-tiap satu dari matahari, bumi dan lainnya berjalan di landasan 
(rel) masing-masing. Oleh itu, matahari tidak bisa mengejar bulan, dan malam 
tidak bisa mendahului siang. 

3233) Satu daripada tanda-tanda kekuasaan Kami, bahwa Kami muatkan di 
bahtera nabi Nuh, beberapa makhluk yang mengandung benih anak cucu yang be- 
gini banyak sekarang di dunia. 

3234) Ma'nanya, bahwa sebagaimana Kami adakan kapal di laut untuk mere- 
ka, Kami adakan pula kendaraan di darat, seperti onta, kuda, keledai dan lain-lain- 
nya. 

3235) Kalau Kami tidak kehendaki adanya manusia di bumi ini niscaya telah 
Kami karamkan sekalian manusia di bumi dengan topan nabi Nuh itu | 


3236) Dengan sebab rahmat dan pemberian tempo dari Kami-lah maka ma- 
nusia berwujud lagi di bumi ini. 


864 


Juz' ke 23 (HAI MANUSIA!) Surah ke 36 





45. Dan apabila dikata kepada mere- | “5 1 s g yi et f a 315 i £0 
ka : ”Takutlah kepada apa yang di 23 


depan kamu dan apa yang di belakang AS r 3 uk NE 

kamu, supaya kamu diberi rahmat”, LA p 
(muka mereka berpaling), ` 3237 gorra 

i Ipo y 

A ' a : 

46. Karena (memang) tidak datang aaa a t 

kepada mereka satu (pun) ayat dari ,o, ie 3 4 5 om 1I 

ayat-ayat Tuhan mereka melainkan TE NI Ou SU 

adalah mereka berpaling dari pada- a 


nya. i | r Se 72) 
47. Dan apabila dikata kepada me- US! ok 1313 gy 
reka : ”Belanjakanlah sebahagian ⁄,% « Da Ona: II, 
dari apa yang Allah kurniakan kepada 24 S 2 J AH 35 
kamu” berkata orang-orang yang “° | 3 a 92 83, 
kufur, kepada mereka yang beriman : A PADAN A 
"Apakah (perlu) kami memberi ma- ls ar ph JO gan | 


kan orang yang jika Allah mau, nisca- | e PEN AA 
ya Ia beri makan dia ? Kamu tidak TEASEE - San 
(berada) melainkan dalam kesesatan ” 

yang nyata”. ara 

48. Dan mereka berkata : "Bilakah 15 ATI AN S 3. FA 2 £A 
(tibanya) ancaman ini jika adalah a. 


kamu itu orang-orang yang benar ?” Fe aeei] 
3238 na ud 
) 


49. Tidak mereka menunggu me- AG, NA AG $4 
lankan satu teriakan yang akan P DETE 
mengenai mereka, sedang mereka 4,02 = sa A7? TA 

dalam pertengkaran. 3239) “3 2 Tar wY (2 J> oh -lá 


50. Maka tidak bisa mereka mem- Yes yi KARI 0. 


bikin wasiat dan tidak bisa mereka 
kembali kepada ahli rumah mereka. 5 oS eza AI: 


AP 


3237) Apabila diingatkan kafir-kafir Makkah dengan perkataan: ”Pelihara- 
lah diri-diri kamu daripada bahaya-bahaya yang sedang menghadap kamu dan ben- 
cana-bencana Akhirat yang di belakang kamu, mereka berpaling, tidak memperdu- . 
likan. ; 

3238) Kafir-kafir Makkah bertanya kepada Muslimin yang selalu mengancam 
mereka dengan kedatangan 'adzab: ”Bilakah masa sampainya ancaman kamu ini?” 

3239) Kedatangan Kiamat atau 'adzab itu tidak perlu ditunggu-tunggu kare- 
na datangnya adalah dengan serta merta, dengan satu teriakan inalaikat atau satu 
suara letusan gunung, di waktu mereka sedang berdagang, bertawar-menawar, ber- 
tengkar-menengkar. 


865 


Surah ke 36 YASIN | Juz’ ke 23 


51. Dan tentu akan ditiup sangkakala ° A1 | 
5 : P : g 3 PRA 3 a O) 


maka tiba-tiba mereka dari kubur- 


kubur, akan bersegera kepada Tuhan 4, D BA ren 3 Kena 
ka. 4 AN 
mereka ben) eng 

52. Mereka tentu akan berkata 1E IA L A 2G or 
"Wahai kecelakaan kami ! siapakah Pp 

yang bangkitkan , kami dari tidur 7 ' Tea í 

kami ?” Inilah ****) apa eng aga hah MUA 
janjikan oleh Da Pemura an I? Ly 
benarlah rasul-rasul”. CO) Sa PAT P f 
53. Tidak ada (teriakan akhir) me- TON a AAA) Or 
lainkan satu teriakan, maka tiba-tiba Gas Pa an 1 P 
mereka semua dihadlirkan di sisi 2, ap C TT ° Uh 
Kami. Se e es» 

54, Maka pada hari ini, sesuatu jiwa A D p Aa r Ot 
tidak akan dianiaya walaupun sedikit: Lc 

dan (dikata) : "Kamu tidak akan 2 Su CI e ES 
dibalas melainkan apa yang kamu 

telah kerjakan”. Ga E 


Le) 


£ 
, £ 


et 
.. 


s1 | oo 
55. Sesungguhnya penduduk- pen- {° Da SSI 


duduk surga di hari ini, dalam ke- . 7 DPF P a 
lalaian, bersenang-senang. J EP 
Peh o 
56, Mereka dan isteri-isteri mereka J aa a D1 
duduk di bawah teduh-teduh di atas “ eb 
nelamin-pelamin. 2 LN Ae 
57. Untuk mereka, di dalamnya, Pe ace ks 9 f f ôv 
ada buah-buahan; dan adalah bagi 3 isa 
mereka apa-apa yang mereka ingini. 5 re Lu 


j i : E A 
58. Sejahtera ! sebagai perkataan dari * 2 P 
Tuhan Penyayang. CI para CM o 


3240) Perkataan “Inilah apa yang. ... benarlah rasul-rasul” itu bisa jadi ja- 
waban kaum Muslimin atau malaikat kepada kaum kafir yang baru dibangkitkan: 
dari kubur-kubur, dan bisa jadi juga perkataan mereka sendiri mengakui kebenaran 
Allah dan rasul, dalam urusan bangkitan Kiamat. 

3241) Menurut Ayat-ayat yang baru lewat, bahwa tiupan sangkakala itu ada 
tiga. Pertama (Ayat 49) jadi tanda Kiamat, kedua (Ayat 51), buat bangkitan 
makhluk dari kubur masing - masing: ketiga (Ayat 53), buat berkumpul ke mah- 
kamah Tuhan. 


866 


Juz’ ke 23 ; (HAI MANUSIA!) | Surah ke 36 


P $ Papa E 
59. Dan (dikata) : ”Berpisahlah Cg?! œ aA" pg | 04 
. kamu, di hari ini, hai orang-orang 5 jj 
yang berdosa!” 3242) | V3, bi | 





Loco” 
60. "Tidakkah Aku telah beri pe- @ 23 KU Za PAK 1 


ringatan kepada kamu, hai anak-anak In = 

Adam ! supaya kamu tidak menyem- K dlu) WES, KEY 
bah setan, (karena) sesungguhnya ia $ 33,9 
itu musuh yang nyata bagi kamu ?” A. y Ig 


A 11 0, 2 I)g 3 
61. “Dan supaya kamu menyembah lb 01 A3 ui 11 
akan daku, (karena) ini satu jalan yang 


lurus ?” D 2 


a 2 A P f A 7 ? , 
62. "Dan sesungguhnya ia telah sesat a r 
kan makhluk yang banyak dari kamu. ES Kan (CA hk 


Maka apakah tidak mau kamu menger- or, ie 15 a 
E AER 
2 3 9 / 3 Z, À y a 
Á ay 

G3. “Inilah jahannam yang kamu SA Fr 

: $) 203 10 J 
diancam (dengannya)”. DAS 
64. Masuklah kepadanya, ini hari, =e p ut 
dengan sebab kamu telah kufur”. Yg 5 z 


65. Di hari ini, Kami meterai atas '" aa | An 
mulut-mulut mereka, tetapi tangan- (LL LA ee D Ea 
tangan mereka beromong dengan TE aa yo 0 Bhada 
Kami dan kaki-kaki mereka menyak- ") MA in 
sikan apa yang mereka usahakan. 23 


Os 5, AA 
66. Dan jika Kami kehendaki, nisca- Sea: E K oon 


ya Kami pupus atas mata mereka, 


lalu mereka berlomba-lomba ke jalan G T AT 
itu, tetapi bagaimana bisa mereka la) PES 6 aa 
melihat ? 3243) 2 oJ 36" 

a om, Ia ran, 38 


3242) Di hari itu akan diperintah kaum kafir dan yang sebangsanya supaya 
berpisah dan tidak bercampur lagi dengan kaum Muslimin. 

8243) Ayat ini hendak menunjukkan kekuasaan Tuhan, yaitu jika Tuhan ke- 
hendaki, walaupun dibutakan mata mereka, bisa mereka berlomba-lomba ke jalan - 


(Bersambung di halaman 868) 


867 


Surah ke 36 YASIN | Juz’ ke 23 


| ni 22 pan a11. 
67. Dan jika Kami kehendaki, nisca- Maman AL) sja W 
ya Kami bekukan mereka di mana- , 
mana mereka berada, hingga tidak bisa Guan AA ran La at 


mereka terus dan tidak bisa mereka 





s 8r 
kembali, 3244) | DL 
68. Dan siapa-siapa yang Kami pan- ELAI ogr? azo 
jangkan umurnya, niscaya Kami balik- 23 A5 ai Desi IN 1A 
kan dia dalam kejadian; maka tidak- ed os 42r 070 
kah mereka (mau) mengerti ? 3245) Doha NG! 5 Sf 


Pe 70 
69. Dan Kami tidak ajarkan syi 'ir aa, 3 14 
kepadanya; dan tidak seyogianya $ rog 33 . 


2 Je J Aey . 
(syi'ir) itu baginya; ia itu tidak lain J 13 4 3 y! a Sia) UA 
melainkan peringatan dan bacaan Pg P 
yang nyata, 3246) Una 
4 Pe 

70. Supaya ia ancam orang yang na KLO a . da Vy. 
hidup (hatinya), dan supaya pantas — “" » Sa huda 
putusan ('adzab) atas orang-orang 10 KM ke Ii 
kafir. 3247) Ge 


71. Dan tidakkah mereka fikirkan, ' Lala BH | VI 
bahwa Kami telah adakan untuk Gila 
mereka sebahagian dari yang dibikin 0/4 Sao Bie a 

oleh tangan-tangan Kami (yaitu) bina- Ui C ea e 
tang-binatang ternak, lalu mereka pe 22 
memilikinya? 3248) S, Ú La) 
yang lurus itu, tetapi bagaimana bisa mereka melihat kebenaran apabila telah buta 
mata hati mereka dengan kemauan mereka sendiri? 

3244) Ayat ini pun hendak menunjukkan kekuasaan Tuhan, yaitu jika Ia ke- 
hendaki, niscaya Ia jadikan mereka barang beku yang tak bisa maju dan tak bisa ' 
mundur. : 

3245) Orang yang sudah tua sering berbalik perangai dan kelakuannya seba- 
gai anak-anak. Tidakkah mereka mau fikirkan kekuasaan Tuhan itu, Jalu beriman 
kepada hari Kiamat? 

3246) Melihat ayat-ayat Qur'an tersusun seolah-olah syi'ir, padahal bukan, 
maka mereka katakan Muhammad sya'ir. Ayat ini menerangkan bahwa Kami 
(Allah) tidak mengajar Muhammad "ilmu syi'ir (pantun) dan tidak seyogianya ia 
. bersyi'ir: wahyu yang ia bacakan itu tidak ain melainkan peringatan dan bacaan 
biasa yang terang dan nyata, bukan syi'ir. 

3247) Makstudnya, bahwa Tuhan beri wahyu kepada Muhammad yang dina: 
makan Qur'an (bacaan biasa, bukan syi'ir) supaya Muhammad atau Qur'an itu 
mendapat hasil dengan mengancam orang-orang kafir yang hidup hatinya, yang 
ber'akal, yang suka terima kebenaran dan supaya pantas dijatuhkan putusan hu- 
kum 'adzab atas kafir-kafir yang tidak mau mem P E l 

3248) Di sebahagian besar dari tanah 'Arab, memelihara binatang ternak itu 
jadi penghidupan yang penting. Di Ayat ini Tuhan bertanya: "Tidak mereka 
mau berfikir kemurahan Tuhan kepada mereka dengan karunia-Nya?” Jika tidak, 
alangkah susah penghidupan mereka! 


868 


Juz' ke 23 (HAI MANUSIA!) Surah ke 36 


12. Dan Kami jinakkan dia untuk 4 h AT aa vr 


mereka. Maka setengah daripadanya 





(jadi) tunggangan mereka, dan sete- BRA he T TEE 
ngah daripadanya dimakan oleh SUK (pn 43 Kp 
mereka ? 


b, € F 
73. Dan adalah bagi mereka padanya Ong apa 5 vr 


beberapa manfa'at dan (jadi) sumber- ya Le, Pe p : 
sumber minuman. Maka tidakkah € 2 5 M3 
(mau) mereka berterima kasih ? , 

.. o2 
74. Dan mereka adakan, selain dari 4-4 EA Yi 
Allah, beberapa tuhan supaya mereka POP ol oI gi 
ditolong. J3 reda 
75. Mereka itu tidak berdaya me- e44 4707 2029 
nolong mereka, sedang mereka jadi Ta, Bra La ap, Vo 
tentara yang dihadlirkan untuk mere- IPELE ARETE 


ka itu, 3249) | DI AP IS ti 
76. Oleh itu, janganlah perkataan 74% GA 1 Jep 2 


mereka menduka-citakanmu. Sesung- NG ) o3 A Ma VA 
guhnya Kami mengetahui apa-apa 33 0322 20 PA 
yang mereka rahasiakan dan apa-apa 5 Ap Logo TOF Su 
yang mereka nyatakan. 3250) bas 

7 r n or TT 
77. Dan tidakkah manusia fikirkan ob Ui Udi ai vy 


bahwa Kami jadikan dia dari setitik 


kama, tetapi tiba-tiba ia (jadi) pem- : isl ; ! 
bantah yang nyata ? 3251) CESEN SE Kala) yai 


18. Dan ia adakan perumpamaan Z 
buat Kami, dan ia lupa kepada kejadi- A3 asn ya 
annya; ia berkata : "Siapakah (bisa) - ogos PT 
menghidupkan tulang-tulang padahal {° Wa Ga G aka 


ia sudah reput ? 3252) PY 
A 2 
# .. f 


3249) Maksudnya, bahwa berhala-berhala yang dianggap sebagai Tuhan itu 
tidak bisa menolong apa-apa bagi penyembahnya, sedang penyembah-penyembah 
itu sudah nyata jadi tentara membujang dan mengabdi kepada berhala-berhala itu. 

3250) Tuhan menasehat supaya nabi Muhammad tidak berdukacita atas ce- 
laan dan makian mereka, lantaran Allah tahu bahwa dari antara mereka ada ba- 
nyak yang hatinya membenarkan, mulutnya tidak, karena Allah mengetahui apa 
yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. 

3261) Maksudnya, hendaklah manusia berfikir, patutkah ia mem Bantah Tu- 
han yang menjadikan dia dari setitik kama (mani)? 

3252) Menurut riwayat, bahwa Ubai bin Khalf membantah nabi Muhammad 
s.a.w. tentang bangkitan Kiamat, lalu ia bandingkan Allah dengan manusia, yaitu 
“ia unjukkan kepada Nabi sepotong tulang yang sudah reput (tua: rusak) dan ber- 
kata: "Siapakah bisa menghidupkan tulang yang begini?” tetapi ia lupa bahwa 
Allah jadikan dia dari setitik mani. 


869 


Surah ke 36 Y ASIN Juz' ke 23 
ag 


79. "Katakanlah : “Akan meng-: | TEG eJ’ 
hidupkan dia, (Tuhan) Yang EN Tg ï a v4 


jadikan dia pertama kali; dan Ia Gore Fara Io Le né 
mengetahui tiap-tiap bikinan- ANJA", CA 2g OA al 
PAE A A. E a 
gór ang telak Jadikan: bagi kasi a Dea A 
h hij tu mak J o 
dari pohon yang hijau itu api, maka / | 


tiba-tiba dari padanya kamu nyala- 


?? 


a LAS BERA 


|. TIKI, 
kan: 


pigi 

81. Dan bukankah (Tuhan) Yang .., v d 
A | 9 Al 

telah jadikan langit dan bumi, ber- Ca 


? ya Pan 


kuasa membikin seperti mereka MH 

Ya ! karena Ia sangat bisa membikin, CN Aa Yr, 3 
Sangat banyak mengetahui. i A a A É 13 2.5 |7 KENY se 
82. Perintah-Nya, apabila Ia kehen- |% ° 4 dat AA eri it 
daki sesuatu, tidak lain melainkan Ia “" "i 

berkata kepadanya : “Jadilah”, lantas ii Ca Sai “0, ti 
jadi ia. ò ad Iyo Y 


e pd 
83. Maka mahasuci (Tuhan) Yang di — agan ohh < E SA Ar 


tangan-Nya-lah milik tiap-tiap suatu, 4 5 j: 5 5 


dan kepada-Nyalah kamu akan di- KA NI 
kembalikan ! Hn aa? 


870 


duz’ ke 23 (YANG BERBARIS) Surah ke 37 


HAN 
ASH-SHAFFAT 


(YANG BERBARIS) 
Surah ke 37 ; 182 Ayat 





Diwahyukan di MAKKAH. 
Dengan nama Allah, Pemurah,  * & "5, b 3 
, , 1 F 1 i 
Penyayang. Para a AN Sa 
A Pua br 
1. Perhatikanlah (jiwa-jiwa) yang LS ML 
bershaf-shaf rapat, 3253) Kal 
D m ; 202 F w f 
2. Lantas (jiwajiwa) yang sungguh- bala 5A 
sungguh melarang, 3254) AE GP 
A a PAT rT E 
3. Lantas (jiwa-jiwa) yang mem- Ds aran U r 
bacakan peringatan ! 325 5) Ç 2202 e 
a> | A ID) t 
4, Sesungguhnya Tuhan kamu itu. Al s 
Satu. 


| po 01? I o 
5. Tuhan bagi langit dan bumi dan Le) Pol IL, o 
barang yang di antara dua itu, dan di Toi PE : 5 
Tuhan bagi tempat-tempat terbit . ka boke “Mera 
matahari. 3256) OA ol Hp pan 


3253) 3254) 3255) Tuhan Sab Ya yang maksudnya menyuruh kita mem- 
perhatikan. 

Diperintah kita memperhatikan jiwa-jiwa kaum Mu'minin yang berdiri ber- 
shaf-shaf dengan rapat pada menunaikan kewajiban menyembah Tuhan Yang 
Tunggal, lantas memperhatikan jiwa-jiwa mereka yang begitu berani mengusir dan 
melarang manusia beribadah kepada berhala-berhala, lantas memperhatikan jiwa- 
jiwa yang membacakan ayat-ayat Qur'an dan mengajak mereka yang kafir untuk 
beragama dengan agama Allah yang suci, dengan lemah-lembut dan kebijaksanaan. 

Tuhan menyuruh: kita memperhatikan yang tersebut, supaya jadi contoh bagi 
kita. 

3256) Kita bisa buktikan sendiri, bahwa tempat-tempat yang kelihatan mata- 
hari terbit, bukan satu, tetapi beralih-alih. Tempat-tempat matahari terbenam 
tidak perlu disebut, karena biasanya, apabila berubah tempat terbit, berubah juga 
tempat masuknya. 

"Tuhan bagi tempat-tempat terbit matahari” itu bisa diartikan, bahwa bumi- 
bumi yang mendapat cahaya dari matahari seperti bumi kita ini, ada banyak. Tiap- 
tiap bumi itu mempunyai masyrig (tempat terbit) dan maghrib (tempat terbenam) 
- Jadi, artinya Tuhan bagi semua bumi-bumi yang mempunyai masyrig. 


871 


Surah ke 37 ASH-SHAFFAT Juz' ke 23 





6. Sesungguhnya Kami telah hiasi L ERVEN CU 1 


langit yang dekat (ini) dengan satu “ GS P 
perhiasan, (yaitu) bintang-bintang: “1 Ka OH 


7. Dan karena hendak memelihara / 7, ET 
(dia) dari t tiap-tiap setan yang dur- 2 Un lan Besli 5 y 
”) | 


haka: 

8, Tidak bisa mereka cari-cari pen- hn LA AK 
dengaran ke golongan yang paling SY se Pera A 
tinggi, karena mereka dilontar dari l Shao 003,0 
tiap-tiap jurusan, 3258) A ) PAPAN, 
9. Dengan sekeras-keras pengusiran : $ ,- P 1011-2032 

dan (adalah) bagi mereka siksaan pong Dasa 03 na 3 
yang kekal. 

10. Kecuali siapa-siapa yang dapat SA Sa i 
menyambar sedikit sambaran, lalu di- fp. de da 
iringkan dia oleh binatang berkilat. 236 Is F 

raso) L kaodaa Seo 
11. Maka tanyalah mereka, apakah LA i 1 
mereka makhluk yang lebih kuat ,p ,e- - 45 ye 


ataukah (makhluk) yang Kami telah Paha Éi MA 
jadikan (itu) ? '?80) Sesungguhnya 


S jadikan mereka dari tanah yang E » , Ea 
19 | Bahkan engkau heran, sedang Ed na Lia # f Z r 


il 927 
13. Dan apabila diingatkan, mereka $ NG | Gram" 
tidak mau ingat; Ta YG 35 24 


3257) Kami hiasi langit dengan bintang-bintang itu, salah satu sebabnya, ialah 
karena Kami hendak pelihara khabar-khabar ghaib di langit, dari pendengaran se- 
tan yang durhaka. 
| 3258) Malaikat adalah dari golongan yang paling tinggi, sedang jin, setan dan 

manusia dari golongan rendah. Hal-hal yang berhubungan dengan golongan rendah 
ini, diketahui oleh golongan tinggi. Setan dan jin sering mencoba hendak menda- 
pat khabar-khabar itu, tetapi selalu diusir dan dilempar supaya enyah dari majlis- 
majlis malaikat. 

3259) Terkadang ada juga setan yang dapat mencuri khabar dengan tidak leng- 
kap, tetapi diusir dia dengan rejaman bintang bercahaya yang membakar dia. 

Khabar-khabar yang beginilah sampai kepada ahli-ahli tenung, lalu mereka pan- 
jang lebarkan buat jadi alat penghidupan mereka. - 

3260) Hai Muhammad! tanyalah kafir-kafir Makkah itu, apakah mereka makh- 
luk yang lebih payah dibuat ataukah bintang-bintang di langit, malaikat, jin-jin 
dan setan yang Kami telah jadikan itu? Sedang manusia, Kami jadikan dari tanah 
yang liat. 

3261) Engkau heran mengapa mereka tidak mau beriman kepada Tuhan Yang 
maha-kuasa itu! Sedang mereka tetap mempermain dan memperolokkanmu dan 
hari Bangkitan ! | 


872 


Juz’ ke 23 | (YANG BERBARIS) Surah ke 37 





14. Dan apabila melihat satu tanda , »3 et ., £.' s,, 
(kebenaran), mereka berajak-ajakan Ue Muna: it 
pada'memperolok-olok, 35. 


15. Dan mereka berkata: “Ini tidak LNG 10 
lain melainkan sihir yang nyata.” 


16. "Adakah apabila kita sudah mati A eyb OA yI 
dan jadi tanah dan (tinggal) tulang, 7 sa 
ban akan dibangkitkan (kem- p 2 > a kasi 
ba bapa kita yang dahulu dahulu? SAN BUNG w 
1, d o7 
E Aee , Ta keadaan ka- LA Kane l3 A KARAT 
a PA en Ming a a & f 4 Ma PAS A 
DI a melihat 3 3 Jer’ AL 


IP, 
20. Dan mereka akan berkata: "Hai -, 51 Hal G s Y- 
kecelakaan kami! ini (dia) hari Pemba- z 7i Nya 3: An 3 


so f 
lasan.” TAk RE A yi 
21. “Inilah (dia) hari Putusan yang pedas 
pernah kamu dustakan.” 3263) Dya K te 


22. ”Kumpulkanlah mereka yang PAT TEN Ya 

zhalim dan isteri-isteri mereka dan Haa Sa Leo A 1 

apa-apa yang mereka sembah,” '? 5) 2s Jaa 10 gelagat 3 
S ofo 

28. "Selain dari Allah, lantas bawa- Ab ging Di rr 


lah mereka ke jalan jahim.” “?"“) 4 | Ma Ag 
pr. 


24. "Dan tahanlah mereka (karena) 70902, 0. 029 «4 o7 vi 
mereka akan ditanya.” 3266) OH ga pa y sa 
25. "Mengapa kamu tidak bertolon Len SE SA Ad 
tolongan?” 326 7 ). 6- RES & ks YO 


3262) Ya, kamu dan bapa-bapa kamu akan dibangkitkan dalam keadaan terhi- 
na. 

3263) Akan dikatakan kepada mereka : "Inilah dia hari Pembalasan yang per- 
nah kamu dustakan.” 

3264) Yaitu isteri-isteri yang sama agamanya dengan suami-suami mereka dan 
siapa-siapa dan apa-apa yang ridla disembah oleh kafir-kafir itu. 

3265) Jahim : Jahannam, neraka, 

3266) Ayat 22 — 24 firman Allah kepada malaikatNya. 

3267) Ya'ni, mengapa kamu tidak bertolong-tolongan sebagaimana di dunia 
pada menyusahkan utusan Allah ? 


873 


- Surah ke 37 | ASH-SHAFFAT Juz' ke 23 





.ne/J 10r? MAX 


26. Tetapi mereka pada hari ini, me- «), AI F epr ET 


nyerah diri: 
y : ae ge Pa 


27. Dan sebahagian dari mereka maju Haa) Ser A 
kepada sebahagian (buat) bertanya: ta- PER 


nyaan. © PE Anas 


us = K is rọ F. 3 7 
28. Mereka berkata: "Sesungguhnya 1x5 ES Su PS VA 
kamu telah datangi kami dengan ke- 


kerasan” ****) LAN 


29. Mereka jawab: "Tetapi memang " Sa AI PARI AKA ra 
kamu tidak beriman:” 326?) LA 

2 f AOA PL L 
30. ”Dan tidak ada bagi kami ke- a ods L i UG r 
kuasaan atas kamu,'?79) tetapi (me- seko, 
mang) kamu kaum yang durhaka.” CA ceg si 1e yu 


ALS 


31. "Oleh itu, pantaslah putusan Tu- E T as 20 ger » 
han kita atas kita, bahwa kita akan ne ra wu 


merasakan ('adzab).” na 9 
32. "Maka kami telah ajak kamu ke- bak 

: Y 
pada kesesatan, karena kami (me- BSE Har ar 


mang) sesat.” 3271) 4 . 208p 034 
G y Map bag vr 
33. Maka pada hari itu, mereka ber- d P E 
sekutu pada (menerima) 'adzab. ) Yg... 
| S Pt 


34. Sesungguhnya begitulah Kami ° 628 Je” QE . 
berbuat terhadap orang-orang yang WS ea 45 bl ré 
durhaka. jo 


ð £ ET 
35. (Karena) mereka, apabila dikata vesi Kec) Haa ro 
kepada mereka: "Tidak ada sebarang aja toe 
Tuhan melainkan Allah,” mereka me- KS or du AB! 1439 
nyombong. AN 


3268) Pengikut-pengikut berkata kepada ketua-ketua mereka: "Di dunia 
kamu lakukan kekerasan supaya kami tidak beriman kepada utusan Tuhan itu.” 

3269) Sebelum kami paksa, kamu sendiri memang tidak mau beriman kepada 
utusan Tuhan itu. Jadi, kekufuran kamu bukan dengan paksaan. 

3270) Ketua-ketua itu berkata lagi, bahwa kami tidak mempunyai kekuasaan 
buat memaksa kamu, tetapi memang kamu kaum yang durhaka dan kamu sendiri 
sudah tidak mau beriman kepada utusan Tuhan yang dikirim untuk kamu. 

3271) Ketua-ketua: kafir itu mengaku, bahwa mereka ada pernah ajak kepada 
kesesatan, karena mereka sendiri pun di waktu itu dalam kesesatan. Tentang pak- 
saan, mereka tidak akui. 

3272) Di hari pembalasan kelak, ketua dan pengikut-pengikutnya sama-sama 
menerima 'adzab. 


Fa 


Juz' ke 23 (YANG BERBARIS) Surah ke 37 


so, 772 la 


36. Dan mereka berkata: "Apakah (- Had SENI K3 
kami mesti tinggalkan tuhan-tuhan ka- yg 2 sg 29 


mi buat (mengikut) seorang syair yan 
nla? 3219) gikut) g syair yang Sy PA 


37. Bahkan ia telah bawa kebenaran, Sioi Kk a 
dan ia telah benarkan utusan-utusan. 


+ 


3274) £ tah 3 

38. Sesungguhnya kamu akan mera- 

sakan adzab yang pedih : BIAN Pn A YA 

+ 2 T ost, 

39. Dan tidak dibalas kamu melain- x SENI : Ia wak (3 yA 

kan apa yang kamu pernah kerjakan. s 02,01, 
s, perri 

40. Kecuali hamba-hamba Allah yang , ə z0 go trs S | 

dibersihkan, | UAS AN NI t 

r 

41. Mereka itu mendapat rezeki yang 902 0, 2 o LM AT EA 

tertentu. e 2y 2. AB gi ti 

42. Buah-buahan, dan mereka di- 18 13031 GA er 

muliakan. Oa, PEY PE ai | 

43. Dalam surga-surga keni matan, SN ES "a gY 


44. Berhadap-hadapan atas singgasa- "13 JI 4 A 
na-singgasana. Ea p A t 


45. Diedarkan kepada mereka piala e 2o "sy Dar w 

minuman dari mata air. proue T Pai J tO 
j “ifa #0 

46. Yang putih, yang sedap buat pe- ae pa ô, S Uas 1 

minum-peminum, PEF 


47. Yang tidak ada padanya kerusak- | gang : , V 
an dan tidak mereka dihalangi daripa- (3 Í; i ua $ 


danya; °?75) . GA 
DI Pm 
48. Dan di sisi mereka ada (bidadari: Loro 4 


bidadari) yang pandangannya tidak ERRAT G Daeg tA 
melewat : Lita yang cantik matanya. ng A 3 


3273) Maksudnya ialah Nabi Muhammad. 

3274) Tuduhan mereka itu dusta Muhammad bukan sya'ir dan bukan gila: ia 
diutus, bahkan ia membawa kebenaran, dan ja benarkan utusan-utusan Kami yang 
pernah datang dengan perintah Kami. 

3275) Dalam minuman itu tidak ada dzat merusak fikiran dan sebagainya, dan 
ahli surga tidak akan dihalangi daripada meminumnya, kapan saja mereka kehen- 
daki. 

3276) Sa ni tidak memandang dengan birahi melainkan akan suami-suami me- 
reka. 


875 





Surah ke 37 | ASH-SHAFFAT Juz' ke 23 


| : : . de A 
49. Seolah-olah mereka telor yang , CC P Ier A LA 
terpelihara. 3277) 5, 


or Asa 
4 


Kn an JS ai 


50. Maka sebahagian dari mereka “4 
PER A C 


menghadap sebahagian, bertanya-ta- : 

Nana 5278) si ” Missi ğ 
# J ang p S A 

51. Telah berkata seorang yang ber- BA JÖ o 

kata dari mereka: "Bahwasanya aku 13 e tg 

pernah mempunyai seorang teman”. Un A3 


52. Ia berkata: "Apakah engkau dari- psu. - 

pada orang-orang yang membenarkan kana CAN 
(bangkitan Kiamat)?” 

53. ” Apakah apabila kita sudah mati AY -9 Ap AAY FERK Or 
dan kita jadi tanah dan (tinggal) tu aJe 
lang-tulang, bahwa kita akan diberi Cjo HAN 
ganjaran?” 


54. Ia berfirman: “Apakah kamu SME Kadi ot 


mau melihat?” 3279) 


P ` A X J ' 7 gr A 
55. Maka ia ?280) menjenguk, lalu ia 49403 pro 00 
lihat dia di tengah-tengah neraka. -j i 


56. Ia berkata: "Demi Allah! sesung- 


guhnya a engkau binasakan da- GFA Sanga. JG o1 


2 
10 2 ya, 2 3 
57. ”Dan jika tidak karena rahmat SCENY asas OV 
Tuhan-ku, niscaya adalah aku dari 


orang-orang yang dihadlirkan (di ne- kari oP 
raka)” Ja 
58. ”Maka bukankah kita tidak akan SESUAI. Lusi OA 
mati,” a 


3277) Biasanya orang-orang Arab membandingkan benda-benda berjiwa yang 
sangat dijaga-jaga itu dengan telor yang disimpan dengan hati-hati. 

3278) Penduduk surga itu beromong-omong dan bertanya-tanyaan dalam per- 
kara-perkara di dunia. 

3279) Tuhan bertanya: "Hai penduduk surga! apakah kamu hendak melihat 
orang yang diceritakan itu?” 

3280) Mu'min yang bercerita tadi melihat temannya di neraka. 


3281) Mu'min yang di surga berkata kepada temannya yang tidak mau ber- 
iman itu, bahwa dahulu hampir dapat engkau tarik akan daku kepada kesesatan. 


876 


Juz’ ke 23 (YANG BERBARIS) Surah ke 37 





59. "Melainkan kematian kita yang WAS AJI 04 
pa” dan kita tidak akan disiksa?” jl sd 3 San tu 
60. SNN inilah dia kejayaan ia 1 5 
yang besar. í Af sap sa 3 
61. Untuk (kebahaptaan) yang seper- 7e Hn E u 
ti inilah hendaknya bekerja orang- PE ATP 

orang yang bekerja. 


PA PAK UN Le “Jee” 
62. Adakah yang demikian itu, lebih 5 Pn : RsS » —' w 
baik hidangan ataukah pohon zaq- j 


gum? 3283) Sa 


63. Sesungguhnya Kami jadikan dia 4 An ALA ar 
satu adzab bagi orang-orang yang 2 zha- W“ KAPAN TAMA 
lim itu. 5 , P Igat Pans pe 


64. Sesungguhnya ia itu (adalah) satu Jol OS Ta Han Pa 
pohon yang tumbuh di dasar neraka. : | 

D 21 La 2 Tang 
65. Buahnya , seolah-olah kepala-ke- Je MZ A SK : 10 
pala setan 3 *3*) 


A 11 rp pe? "ad H 
66. Maka sesungguhnya mereka akan J15 Os 5 Ne 1 
makan dari (buah)nya hingga ga JA ko 
penuhkan perut-perut (mereka) de- 2 o RA -9 
oiuz 


ngannya. 7 


67. Kemudian, sesungguhnya (ada- js 0 %91 e. 03a 

lah) bagi mereka, (buat diminum) se- l gi UAE ot olè a 
sudahnya, ??86) satu campuran dari, 

air yang sangat panas. Ra 

68. Kemudian, '?87) Sai ag ba e J Ha daa TAS 55 AA 


tempat kembali mereka (adalah) ke 
neraka. 


v 





3282) Maksud ayat 58, 59, bahwa orang-orang Mu'min di Akhirat, akan ber- 
kata-kata di antara mereka, bahwa kita akan hidup terus di Akhirat ini, dan kita 
tidak mati melainkan kematian di dunia itu saja, 

3283) Zaqqum satu macam pohon yang sangat pahit dan jelek, 

3284) Tuhan katakan begitu, lantaran sebahagian dari kaum kafir pernah me- 
ngejek: "Bagaimana bisa ada pohon di neraka yang begitu panas?” 

3285) Kepala setan kita tidak lihat. Dalam Qur'an apa-apa yang disamakan de- 
ngan setan itu, dimaksudkan kejahatan, kejelekan dan sebagainya. : 

3286) Sesudah makan buah-buah zaggum itu. 

3287) Sesudah mereka tidak mau beriman dan sesudah mereka ejek-ejek rasul- 
rasul: maka tempat kembali mereka tidak lain melainkan neraka. 


877 


Surah ke 37 ASH-SHAFFAT Juz' ke 23 





s de $ 
69. (Karena) sesungguhnya mereka “x Aa a ORN 
dapati bapa-bapa mereka sesat, aeh L | 
82199 o 


70. Maka mereka berse era atas be- f 
kas-bekas mereka itu, * 3:8) tar Sa Je et hi 


03 « 
71. Padahal sesungguhnya telah sesat K5 PA Iai; VI 


sebelum mereka Kebanyakan orang- 


orang dahulu. 3289) PE Sy 
72. Dan sesungguhnya Kami telah , 0. RM F 

utus pada mereka ??°°) beberapa pe- GEIEN ARAF VY 
ngancam, 


# 
73. Maka lihatlah bagaimana kesu- AE BASA Vr 
dahan orang-orang yang diancam itu? o To!) 


a 


74. Kecuali hamba-hamba Allah yang -? 12 Up 5 
dibersihkan. va AJI Sts! yt 


: Pei Sa E 
75. Dan sesungguhnya Nuh telah me- an Go Aaj a VO 
nyeru Kami, maka (Kami-lah) Sebaik- 


f é JS 
baik yang memperkenankan; n 
76. Dan Kami telah selamatkan dia 13 Kara A 12A V; v7 


. dan golongannya, dari kesusahan yang 


besar; | Pa AT 
i g 


TI. Dan Kami jadikan anak cucunya: SESI 15553 R 
lah yang tinggal: Sa ar KAER VV 


78. Dan Kami tinggalkan (do'a) un- -? .« 0 AA 
tuknya (di lidah) orang-orang yang GES men VA 


di belakang, ng ap 

79. (Yaitu) sejahtera (adalah) atas FA 3 F1 

Nuh di antara makhluk yang berakal, za 3 GH p A va 
) 


3288) Dengan cepat mereka mengikuti jejak datuk-nenek mereka dan beraga- 
ma secara mereka itu, 

3289) Orang banyak tidak boleh dijadikan alasan buat kebenaran, karena yang 
sesat memang lebih banyak daripada yang tidak. | 

3290) Ya'ni di ummat-ummat dahulu. | | 

3291) Pujian atau do'a: "Mudah-mudahan sejahtera, bercucuran atas Nuh” itu 
Kami kekalkan di lidah-lidah mereka yang di belakang nabi Nuh, yaitu di lidah- 
lidah makhluk yang berakal : malaikat, jin, dan manusia, sampai hari Kiamat. 


878 


Juz’ ke 23 (YANG BERBARIS) Surah ke 37 





80. (Karena) . demikianlah ` Kami se RAN E k 
membalas orang-orang yang berbuat S3 EU s 

kebaikan. 2 Tue Lho 

81. Sesungguhnya ia 22892) itu dari YAA kem 2 Ket) M 
hamba-hamba Kami yang Mu’minin. PA T A 

82. Kemudian, Kami karamkan Ga Ws Da AY 
orang-orang yang lain. ***?*) 


83. Dan sesungguhnya Hi golongan- EN Ar 
Aa jalah Ibrahim. 3232 sa pas aani PA x 


(Ingatlah ) tatkala ia 11an kepa- 2 A & 4 ee 31 At 
da Tuhan-nya dengan hati yang e ai AL 

ikhlas. 8225) 3 : 

85. (Ingatlah) tatkala ia berkata ke SA bp 334 4 as 36 Bi A6 
pada bapanya dan kaumnya: "Apa- Si -3 

kah yang kamu sembah?” - ój! Jex 
86. "Apakah (patut), dengan dusta, w re? | | 
kamu kehendaki, selain dari Allah (se- dg) Lan Sa 3 
bagai tuhan-tuhan?” ?2?6) us 3 


87. "Oleh itu, apakah anggapan ka- š oso? 2: 
i tentang-Tuhan bagi sekalian makh- FRAEN sús AV 
duk?” | 


88. Lalu ia lihat dengan satu pengli- s PA KAMI AI AA 
hatan di bintang-bintang. (aa 3 sai 


89. Lantas ia berkata: ”Sesungguh- AA E FAFE Ad 
nya aku (ini) sakit.” ni Z, 23 

ô ð EA 
90. Maka mereka tii daripada- ge pA NE Po a. 


nya, membelakang; ? 


3292) Ia : Nabi Nuh, 

3293) Sesudah nabi Nuh dan lain-lain yang dikehendaki oleh Allah memenuhi 
bahtera, maka yang lain semua, tenggelam dalam topan. 

3294) Nabi Ibrahim, segolongan dengan nabi Nuh. 

3295) Ingatlah keikhlasan nabi Ibrahim ketika menghadap panggilan Tuhan- 
nya buat menyembelih anaknya sebagai kurban, 

3296) Patutkah kamu berabdi kepada beberapa tuhan, selain Allah, padahal 
perbuatan itu dusta yang besar, karena mengatakan Tuhan akan sesuatu yang bu- 
kan Tuhan itu satu kedustaan yang nyata? 

3297) Sekiranya berhala-berhala kamu jadikan Tuhan kamu, maka Tuhan 
bagi sekaliam alam itu kamu akan jadikan apa ? 

3298) Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya dan bapanya: "Bagaimana ang- 
gapan kamu pada Tuhan bagi sekalian makhluk?” Bapanya atau mereka jawab de- 
ngan ejekan, lalu kelihatan nabi Ibrahim memandang kepada bintang-bintang, 
yaitu mendangak ke langit mengadukan kejengkelannya kepada Allah, lantas ìa 
berkata dalam hatinya: "Hai Tuhanku” dan dengan lidahnya, ia berkata: Aku ini 
sakit jiwa,” ya'ni disebabkan oleh kaumku, yang begitu kaku kekufurannya. Maka 
mendengar perkataan Ibrahim itu, kaumnya berpaling pergi tinggalkan dia. 


819 


“Surah ke 37 ASH-SHAFFAT O dur ke 23 


91. Maka ia pergi dengan bersembu- $ | PH AV qi 
nyi kepada berhala-berhala mereka, YG TI) J a | 





lalu ia bertanya: "Tidakkah kamu . 7 Le. 

(mau) makan?” a kz 
ea? E 

92. "Mengapa kamu tidak (mau) waala ar 

omong?” SAS 


kulan dengan sungguh-sungguh. 3299) 7- ya Pekan 
94. Maka mereka menuju kepadanya f 4 
dengan segera, 3???) Ie aa Pa AWAS A 

95. Ia berkata: "Adakah patut kamu SEA SANG 40 


menyembah sesuatu yang kamu ukir 
(sendiri),” 


96. "Padahal Allah telah jadikan ka- 1-05 GAS 47 
mu dan apa-apa yang kamu kerjakan?” Jl aa AN 3 


330 


93. Lalu ia majukan atas mereka pu- SNe A i qy 


7 


18 ,039 7 09 

97. ereka berkata: ”Bikinlah er ð GUA PA qy 
dia satu bina, lalu campakkanlah d Jy; 
di dalam api yang bersusun-susun.' Pn a 
98. Yaitu mereka hendak kenakan | | 
kepadanya satu kebinasaan, tetapi Ka- ( GETA 22 jy 2 
mi jadikan mereka orang-orang yang SAH 
rendah. 3303) si 


99. Dan ia berkata: "Sesungguhnya 2“ “1 $ oy US” q 
aku hendak pergi kepada Tuhanku; PV RB 3 Ig : 1 
3304) Ja akan pimpinku.” | Amuk 


100. "Hai Tuhanku! kurniakanlah ba- , ə y aa 
giku sebahagian dari (keturunan) yang TETN KA pe 
baik-baik. 5 


8299). Nabi Ibrahim, dengan tidak diketahui oleh kaumnya, pergi kepada 
berhala-berhala mereka yang ada hidangan di hadapannya, lalu berkata dengar 
cara memperolok-olok : "Tidakkah mau kamu makan makanan ini?” Lantaran 
tidak dapat jawaban, lalu ia berkata : "Mengapa kamu tidak mau omong?" Sesu- 
dah itu nabi Ibrahim pukul dan hancurkan berhala-berhala itu. 

3300) Kaum Nabi Ibrahim datang kepadanya tatkala mendengar kerusakan- 
kerusakan berhala mereka, 

3301) Perkataan nabi Ibrahim ini satu pancingan, karena jika mereka berka- 
ta, bahwa kami menyembah berhala-berhala dengan kehendak Allah, niscaya nabi 
Ibrahim berkata, bahwa aku hancurkan berhala-berhala kamu pun dengan kehen- 
dak Allah. | 

3302) Ketua-ketua kaum nabi Ibrahim berkata kepada pengikut-pengikut 
mereka : ”Bikinlah satu pendirian yang kelilingnya bertembok dan nyalakan api 
di atas api, lantas masukkan Ibrahim ke dalamnya,” 

3303) Allah selamatkan nabi Ibrahim dari bahaya api hingga tidak kesampai- 
an maksud mereka. 

3304) Ya'ni aku hendak pergi ke tempat yang Tuhan perintah aku perg 
kesana. | 


880 


Juz' ke 23 (YANG BERBARIS) Surah ke 37 





101. Lalu kami Sep dia de- Pari 
ngan seorang anak muda yang sangat PN au an ii 


sabar. 3305) 2... 

102. Maka tatkala ja sampai (ke'umur Jóg AIE a 
bisa) E aaee bapanya, ia ber- . 1 

kata: "Hai anakku! sesungguhnya aku 4: Al 1? 

lihat dalam mimpi bahwa aku akan Kar y dsg IKE si 
sembelihmu. Maka pikirkanlah apa 1 £ MAI AA AN 
yang engkau akan putuskan?” la ja- Js S | Jai Baa 
wab: ”Hai bapaku! buatlah apa yang 853.82 

engkau diperintah. Engkau akan da- GAES , Pela 
pati akan daku, insya Allah, dari orang 


-orang yang sabar. gn PPA Ea AA 5 
103. Maka tatkala mereka berdua te- 


lah menyerah, dan ia telah rebahkan C A A CIRE 16 pr 
dia D pipinya, (Kami tahan dia), na 


Ying: 


330 


1P rar 


104. Dan Kami seru dia bahwa: "Ya Haa ol MES bE 


Ibrahim!” 


105. "Sesungguhnya engkau telah ker- BL 23 
jakan perintah dalam mimpi itu de- 
2983) betul. Sesungguhnya begitulah 


Kami membalas orang-orang ITEAN Pe: 5) 1S 


yang ai kebaikan. aa 


106. Sesungguhnya ini ialah percoba- | ETER 
an yang nyata (beratnya). TEA, AIA KASI 


107. Dan Kami telah tebus dia dengan a ses 
satu sembelihan yang besar. ***?) | Ta éY CET 1y 


108. Dan Kami tinggalkan (do'a) un- SIES I 3 Ar: Ker P 


tuknya dalam (golongan) orang-orang 
yang di belakang. 


3305) Tuhan kirim pemberian tahu, bahwa ia akan dapat seorang anak laki- 
laki yang sangat sabar. Anak itu ada riwayat katakan Ismail dan ada yang katakan 
Ishaq. Dari susunan Ayat-ayat yang akan datang, kelihatan, bahwa anak itu ialah 
Ismail. 

3306) Bila anak tadi sudah besar, nabi Ibrahim mimpi pada satu malam bahwa 
dia diperintah sembelih anaknya tersebut sebagai kurban. Waktu ia chabarkan hal 
itu kepada anaknya, maka anaknya berkata: "Hai bapaku! kerjakanlah apa yang 
Tuhan perintah-mu mengerjakannya, dan aku, insya Allah, akan terima dengan sa- 


3307) Ya" ni tatkala Ibrahim dan anaknya telah ridla mengerjakan perintah 
Allah, dan ia telah rebahkan anaknya atas pipinya untuk disembelih, datanglah te- 
gahan dari Tuhan. Ini berarti bahwa mereka sudah kerjakan perintah yang berat 
Itu dengan ikhlas yang luar biasa. 

3308) Tuhan tahan Ibrahim daripada meneruskan penyembelihan anaknya, 
adalah satu kegirangan yang sangat besar bagi Ibrahim dan anaknya dan keluarga- 
nya. Kegirangan ini adalah satu balasan dari Tuhan kepada orang-orang yang me- 
nurut perintah. 

3309) Ayat ini menunjukkan, bahwa Tuhan perintah Ibrahim tebus. anaknya 
| dengan menyembelih seekor (kambing) yang besar sebagai ganti. 


881 


Surah ke 37 : ASH-SHAFFAT Juz' ke 23 





109. (Yaitu) „Sejahtera (adalah) atas r? L35 SERAI 1.4 
Ibrahim! "y ba bal de Ting | 


8 
110. Begitulah kami ganjari orang- FANS S v 


orang yang berbuat kebaikan. 


111. Sesungguhnya (adalah) ia dari- POr, jaiai W 
pada hamba-hamba Kami yang Mu'- 


min 3. Uni GALUR We 
112, Dan Kami girangkan dia dengan 

Ishaq sebagai nabi dari orang-orang : | AA EA A 
yang baik; PPS rA Ta ai 


# sy 2 y Per PP 
113. Dan Kami beri rahmat atasnya Aa APAM 


dan atas Ishaq; dan dari anak cucu me- 


reka, ada yang berbuat kebaikan dan SS | 
ada yang menganiaya "akan dirinya anv E Su iit : 
(sendiri) dengan terang. ?°?12) Ga s 


114. Dan sesungguhnya Kami telah F LO Tua: 
Tio (kenabian) atas Musa dan H Las sena it 


Pi £t = p A P 
115. Dan Kami telah selamatkan me- AIAS CA Mo 
reka berdua dan kaum mereka dari ba- 


haya yang besar: 813) sala Ki 


116. Dan Kami telah tolong mereka, 


Sa 77 Kav 2 
maka jadilah mereka orang-orang yang CA UG KS Bara M 
menang; "3 y a 


Ir 
117. Dan Kami beri kepada mereka gii PEN Oka NY 
berdua Kitab yang terang: '?!4) 


ee. „bog? U # 
118. Dan Kami pimpin keduanya di - T AT Kai 383 WA 
jalan yang lurus, s Wat: 

119. Dan Kami tinggalkan (do'a) un- ” &£ A KY 13 T 
tuk mereka berdua (di lidah) orang- 

orang yang di belakang, 


3310) Maksudnya ayat-ayat 108 dan 109 ini, sama dengan ayat-ayat 78 dan 
79. 

3311) Kami beri khabar yang menggirangkan dia, yaitu bahwa anaknya yang 
bernama Ishag dijadikan nabi dari golongan orang-orang yang shalih. 

3312) Di antara anak cucu mereka, ada yang Mu'min dan ada yang kafir, Ini 
berarti, bahwa anak cucu nabi-nabi tidak mesti semuanya selamat. 

3313) Ya'ni bahaya tenggelam atau ditimbun oleh air ketika menyeberang 
laut, laut, lari daripada kejaran Fir'aun. 

3314) Kitab Taurat itu sebenarnya buat nabi Musa, tetapi oleh sebab nabi Ha- 
run sebagai pembantunya, maka dikatakan kitab itu buat mereka berdua. 


882 


Juz’ ke 23 (YANG BERBARIS) k Surah ke 37 


120. (Yaitu) sejahtera (adalah) atas 1/11 1,14 
. Mus dan Harun DI a AA w 


121. Sesungguhnya Ser Kami tpi az Al | AF) 
mengganjar orang-orang yang berbuat Su Te) 
kebaikan. 


122. Sesungguhnya mereka berdua, Lo *J?,. ,, a p2% | 
(adalah) dari hamba-hamba Kami yang CA seU aus jap WF 
Mu'minin. P nn: A pa N 
123. Dan sesungguhnya Ilyas itu dari XX Cek adi ad LAN 213, 
orang-orang yang diutus. ya | 
124. (Ingatlah) tatkala ia berkata ke- (3, | I wg 
pada kaumnya: "Tidakkah (mau) ka- a aagi gan | 


mu berbakti?” BAK .. , 
125,” pakah (patut) kamu menyeru TE, er BRAS a 
Ba'l '?16) dan kamu tinggalkan (Tu- E Se 
han) Sebaik-baik pembikin,” CA ma 
126. "(Yaitu) Allah, Tuhan kamu dan , 4 Pa D 
Tuhan bagi bapa-bapa kamu yang da- SUS, PJ S SANI wa 
hulu-dahulu?” | pr Yi 
127. Lalu mereka dustakan dia. Maka ,,,,,.,,4 25.52 Kd, 
sesungguhnya mereka akan dihadlir- Us AA ML o g Tv 


128. kuala hamba-hamba Allah yang :? 1: 7 f bagi 
dibersihkan: ??!*) Ira 415 Ki) IYA 


129. Dan Kami tinggalkan (do'a) un- T enak, 
tuknya di (lidah) orang-orang yang di Cr ti 3 A v4 
belakang, : 

130. (Yaitu) sejahtera (adalah) atas KAN i Yr 
Ilyas, 881?) ya 

131, Sesungguhnya demikianlah Kami NS an i 1 


ganjari orang-orang yang berbuat ke- 
baikan. 


132. Sesungguhnya (adalah) ia dari Tor AT AYI wr 
hamba-hamba Kami yang Mu'min. 


3315) Keterangan ayat-ayat 119 dan 120 ini, sama dengan ayat-ayat 78, 79, 
108 dan 109. 

3316) Patutkah kamu beribadat, menyembah berhala yang dinamakan Ba'l? 
(Dalam bahasa orang Yaman, Ba'l itu Tuhan). 

3317) Dihadlirkan di neraka. 

3318). Kaum nabi Ilyas umumnya mendustakan dia, kecuali hamba- hamba 
Allah yang dibersihkan hatinya. 

3319) Ayat- ayat 129 dan 130 ini, sama artinya dengan ayat- avat 78 dan 79, 
ya'ni do'a atau pujian: "Mudah-mudahan sejahtera bercucuran atas Ilyas itu Kami 
kekalkan di lidah orang-orang yang akan datang sesudahnya. Kalimah Ilyas ter- 
kadang dibunyikan Ilyasin. 


883 


Surah ke 37 ASH-SHAFFAT | Juz’ ke 23 





T ` . e P 3 # 
133. Dan sesungguhnya Luth itu dari 41 292 iz AATA T 
orang-orang yang diutus. Ora yad Gel edu 3 

134. (Ingatlah) tatkala, Kami selamat- 42 29424104A ar 
kan dia dan pengikut-pengikutnya se- ae aleg e: zori 


.. f 
mua 2 F i 
135. Kecuali seorang perempuan tua AN a 
di (golongan), orang-orang yang ke- 
tinggalan; ha a jab r 


136. Kemudian Kami binasakan yang 


lain: 3321) © ofr Ko, PR 
| Ae Dg pa Ke Tv 
137. Dan sesungguhnya kamu mele- ; nya Ji 


wati mereka pada waktu pagi. zo | . J4 


. y # 


138. Dan pada waktu malam: maka BASIS yA ITA 


tidakkah kamu (mau) mengerti? 322) 


GAA 

139. Dan sesungguhnya Yunus (ada- £ ai A 14 wg 

lah) dari orang-orang yang diutus. j 

140. (Ingatlah) tatkala ia lari ke kapal RIR BAN al 3 Yg 

yang penuh ; 

141. Maka ia berundi, A sen T 

dari orang-orang yang kalah, A P 

142. Lalu ditelan dia oleh ikan, sedang DU KE DARAT 

ia telah berbuat kesalahan, ''??) T 7 D Aan , 

. - o . 

| : BA A , 

143. Maka sekiranya tidak ia dari me- Nang 

reka yang banyak menyebut Allah, +, 2# 


. p 


f 
s * 
a 


Ain 


P 8, s 1 

144, Niscaya ia tinggal diperut (ikan) 092 Jaudas "Ia it 

itu hingga hari (manusia) dibangkit- sa Dea a 

kan : nô ea 
Oa 


3320) Ketinggalan dalam 'adzab. 

3321) Yaitu orang-orang yang tidak diselamatkan bersama nabi Luth. F 

3322) Hai ahli Makkah! kamu selalu melewati di tempat-tempat kaum nabi 
Luth itu siang dan malam. Tidakkah kamu ambil pelajaran daripadanya? 

3323) Setelah Tuhan jadikan nabi Yunus sebagai rasul, ia ajak kaumnya. Me- 
reka sudah bersedia hendak membunuh atau mengusir dia. Ia lari naik sebuah ka- 
pal yang sudah penuh dengan penumpang-penumpang. Lantaran terlalu sarat, 
maka terpaksa diadakan undian buat membuang orang dari kapal supaya bahtera 
bisa berlayar dengan selamat. Undi yang sial, kena pada nabi Yunus. Maka ter- 
paksa ia terjun atau diterjunkan ke laut. Setibanya di air ditelan oleh seekor ikan - 
besar. Kejadian ini tidak lain melainkan disebabkan oleh nabi Yunus sendiri, yaitu 
ia lari dari kaumnya. 


884 


Juz ke 23 (YANG BERBARIS) Surah ke 37 


145. Lalu Kami campakkan dia di ta- Pem been Peta | 
nah kosong dalam keadaan ia sakit, Kara TI Ja, ob A3 140 


3324) 

LA -4 Pa btr 

ma apa lé Ta 
146. Dan Kami tumbuhkan di atasnya JA AA 


pohon labu merah; ''?5) 2 s, 
iota £ s.. J gr 2 5 Í 
147. Dan Kami utus dia kepada sera- HI AU i oA “tv 
tus ribu (manusia) atau lebih; 3326) eh 
148. Lalu mereka beriman, maka Ka- ,? 7p? Lee Ia 
mi beri kesenangan kepada mereka Ta Ia IA A 
hingga satu masa. 
PER E d2 e r 
149. Maka tanyalah kepada mereka, LM, NI Da ang PKK 
apakah (patut) bagi Tuhanmu anak- a J 4 (Abe G 
anak perempuan, sedang untuk mere- 1 at PU 
ka anak-anak laki-laki? *** 7”) 3 a, 


150. Atau adakah Kami jadikan malai- ÉÉN: X s5 AET S 


kat itu perempuan sedang (kejadian 
itu) mereka saksikan? ??28) „f Ú 2. 


151. Wah! sesungguhnya mereka ber- 62,J,, ja 
kata, dengan kedustaan mereka (bah- W aa Iyo my 101 
wa), + i 

152, Allah telah beranak; dan sesung- 7“ $ MAA, aor 
guhnya mereka itu orang-orang yang H3 KERE 3, 
berdusta. en 

153. Apakah Ia telah utamakan anak- CE Hor 
anak perempuan daripada anak-anak 


laki-laki? D a rent 
154. Mengapa kamu? Bagaimana ka- Suk PAKA ot 


mu menetapkan? PEDESTRE K 

155. Maka tidakkah (mau) kamu D4 SAI 100 
Ingat? da Ust 2" 

156. Atau adakah bagi kamu keterang- KPA Wi Ss 1 4017 


an yang nyata? 


3324) Oleh sebab nabi Yunus seorang dari rasul-rasul yang sangat banyak ber- 
bakti kepada Allah, maka Allah tidak biarkan dia lama dalam perut ikan itu, bah- 
kan Allah selamatkan dia ke darat, di satu tempat yang tidak ada tumbuh- tumbuh- 
an padanya dalam keadaan i ia sakit. 

3325) Supaya ia bisa berteduh, maka Tuhan adakan para-para di atasnya dan 
tumbuhkan pohon labu merah (kund ur). 

' 3326) Mereka ini bisa jadi bukan kaum yang nabi Yunus tinggalkan lari, 

3327) Ya Muhammad! tanyalah kaum Quraisy, adakah patut mereka katakan 
malaikat itu anak-anak perempuan Allah, sedang mereka sendiri selamanya gemar 
kepada anak-anak laki-laki dan benci kepada anak-anak perempuan? 

3328) Atau adakah mereka lihat bahwa Kami jadikan malaikat itu perempu- 
an? . j 


885 


...kepada ('ibadat kamu) itu, | 


Surah ke 37 ASH-SHAFFAT Juz’ ke 23 

JS ete 21 , 03, "| 

157. Maka bawalah kitab kamu itu ji- ess JI SU 0 Ion 

ka adalah kamu orang-orang yang be- Ta ng 

se. 7 

nar. ' ah ai 
158. Dan mereka adakan antara-Nya A b ji s PE A Adi a PEG 3 

dan antara jin, perhubungan keluarga, - Hana 2 Mus 
padahal jin itu mengetahui bahwa me- ° ' E, ye a ji Be a 
reka akan dihadlirkan. *3*?) F Sh a A 

, po P ots ê r 


| | g 

ag mara Allah dari apa yang me- Aa VEE 
Pakan 33907 hamba Allah yang GC. sei) n. 
161 Maka sesungguhnya kamu besar. SG G 
162. Tidaklah kamu dapat menarik Kanan PA TA Ó ar 


163. Kecuali orang yang (mau) masuk et Je 30 2) I yr 


neraka. 

164. "Dan tidak siapa pun dari kami papa DAN yi 
melainkan (adalah) baginya satu dera- ( Dn 

jat yang tertentu,” a 


165. "Dan sesungguhnya kami ialah > | Ai Lg 10 
yang bershaff-shaff (sembahyang):” an | 
si w f o 


f 
166. "Dan sesungguhnya kami ialah 1 AVERTE 
yang mengucap kesucian (Allah).” se Su 29 
33 h3 yr o7 Soj 


167. Dan sesungguhnya mereka per- Ig) sad 06 Oa ny 
nah berkata: EET 


168. "Jika ada di sisi kami peringatan yi 3G Fork YA 
dari orang-orang dahulu,” S3 REE A 


169. Niscaya adalah kami hamba- en w : a 
hamba Allah yang dibersihkan,” TOEA an KA 1 


3329) Golongan yang menganggap malaikat anak-anak perempuan Allah itu 
berkata, bahwa Allah berkawin dengan jin-jin, lalu dapat anak: malaikat, sedang 
jin-jin itu sendiri menyalahkan mereka yang berkata demikian, dan mengetahui, 
bahwa mereka yang beranggapan begitu akan dihadlirkan dalam neraka. 

3330) Orang-orang yang beriman dari kaum Quraisy dan dibersihkan jiwa-jiwa- 
nya oleh Allah itu dikecualikan, karena mereka tidak beranggapan seperti yang 
tersebut di Ayat-ayat yang telah lalu. 

3331) Jibril menerangkan kepada nabi Muhammad, sesudah sampaikan wah- 
yu tentang anggapan kaum kafir terhadap malaikat (sedang penerang ini pun 
wahyu juga), bahwa tiap-tiap seorang dari kami (golongan malaikat) mempunyai 
tempat atau derajat sendiri-sendiri: sebahagian dari kami bershaf-shaf sembahyang 
saja: sebahagian lagi mengucapkan kesucian Allah saja. 


UA 14 


886 


Juz’ ke 23 (YANG BERBARIS) Surah ke 37 





170. Tetapi mereka kufur kepadanya. . -. 4485 4027 "Jie 


Oleh itu, mereka akan ketahui (gan- Oya Sg Ki W- 
jaran mereka). *332) n On an naa 
ef s. “ s =. 
a Dan pone ya ag terdahu- - : IO wi 
u ucapan Kami kepada hamba-hamba Ce PO Lgn E 
Kami yang diutus, Enda | gala 


172. Bahwa sesungguhnya merekalah 5 Hi ya “7 A er Nu 
orang-orang yang diberi pertolongan: le e eie 2 


173. Dan bahwa sesungguhnya tentara 3 28 IIL epaiz, 

Kamilah yang dapat kemenangan. © PAR ag UE) y wr 
174. Oleh itu, berpalinglah dari mere- | 208er Let, 1 

ka 3333) hingga satu masa: APA et JS wt. 
175. Dan lihatlah (akibat) mereka; PELUANG KANAN, 

maka mereka (pun) akan melihat. Sjan Sa Drag Ma 
176. Maka apakah mereka minta de- roro... Eea , 

ngan lekas datangnya adzab (dari) DA AN Ia VA 
Kami? 3334) Na 


177, Karena apabila turun (adzab itu) MAS KI > IVV 


di halaman mereka, maka jeleklah 


P 
FO Ra A 


sayah 3335) bagi orang-orang yang di- Ur pita TK 
178. Dan berpalinglah daripada mere- Teu 5 La 

ka hingga satu masa: Pena 03 WA 
179. Dan lihatlah (akibat), maka me- oj o3 L842 gear 

reka (pun) akan melihat. ren gama nadig WA 


180. Mahasuci Tuhanmu! Tuhan bagi A Tw mean 
kekuasaan, dari apa yang mereka si- - 25 ey sts e ? aka 


fatkan (Dia): Da És 
181. Dan sejahtera (adalah) atas mere- PER AZ P 
ka yang diutus; eta La Mg NW 


182. Dan sekalian puji kepunyaan Dog 
Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk. GAN ja a JA 


3332) Sebahagian dari kafir-kafir Quraisy sebelum zaman nabi Muhammad, 
biasa berkata: "Sayang! kita tidak mempunyai kitab agama! Jika orang-orang tua 
kita ada tinggalkan kitab agama atau peringatan, niscaya kita jadi hamba-hamba 
Allah yang baik.” Tetapi sesudah datang nabi Muhammad dengan membawa pe- 
ringatan yang begitu berharga, mereka kufur kepadanya. 

3333) Ya'ni, hai Muhammad! berpalinglah dari kafir-kafir Makkah itu buat 
satu masa, 

3334) Ada sebahagian dari kafir-kafir itu bertanya: "Bilakah akan sampai 
'adzab yang diancamkan atas kami?” | 

3335) Maksudnya, jeleklah hari turunnya 'adzab itu atas mereka. 


887 


Surah ke 38 | SHAD 


Juz' ke 23 





pa 


í 
V 


$ 


AP 


SH A 


D 


( SHAD ) 
Surah ke 38 ; 88 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 
nyayang. 


1. Shad 3336) demi Qur' an yang 
mempunyai peringatan! 33364) 


2. Tetapi mereka yang kufur itu € 
(adalah) dalam takabbur dan perseli- “ 
sihan. 


3. Beberapa ummat sebelum mere- 
ka, Kami telah binasakan, maka me- 
reka meminta pertolongan, na pa- 
dahal bukan lagi waktu terlepas.” * 3 


4. Dan mereka heran atas kedatang- 
an kepada mereka seorang pengancam 
3339) dari (golongan) mereka, dan 
orang-orang kafir itu berkata: "Ini se- 
orang ahli sihir, pendusta.” 


5. ” Apakah (patut) ia jadikan tuhan- 


tuhan itu Tuhan Yang satu (saja)? Se- 


.sungguhnya (adalah) ini satu perkara 
yang aneh.” 


6. Dan berangkatlah ketua-ketua .:J) 
dari mereka (sambil berkata): ” Pergi- 


3336) Artinya : Benar ia. . 


š 5 A X 
baoa a 
ga kakap. 


o f9 LA PA 
RET. r 
KAN TA ON 3 
oSoJ s 8z o r 
SIARAN t 
5 sei 


ZAE TI NT e 
LS 
si Hua Kajari ô 


en MIE 
10214 


aga ` 


3336a) Ya'ni, demi Qur'an yang mengandung ERA telah benar Muham- 


mad dalam segala apa yang ia ucapkan. 


3337) Mereka minta pertolongan sesudah melihat kedatangan 'adzab yang tak 


dapat ditolak. 


8338) Waktu terlepas : Waktu terlepas dari 'adzab yang sedang datang. 


3339) Pengancam : Nabi Muhammad. 


888 


Juz’ ke 23 (SHAD) Surah ke 38 


lah dan sabarlah atas tuhan-tuhan ka- Si Sat g)! Acia eta APA 
mu, karena sesungguhnya ini (adalah) J Ciara zo 
(A 


satu (perkara) yang dikehendaki? **?) a kč! LA 


l b , / 
7. “Kita tidak pernah dengar (ke- àjo) alia Vann v 
esaan Tuhan) ini di agama yang akhir; 7 G - 3 te, 
ini, jak lain melainkan satu bikinan. As 33 aus 12 di; AN 


8. "Apakah (pantas) diturunkan pe- Kan SESI A 
ringatan itu atasnya dari antara kita?” 


Tetapi mereka dalam ragu-ragu ten- 3 $ PEN NA DON peN 


tang PeringatanKu, bahkan mereka be- 
lum merasakan adzabku. ** 42) Saja 


X1 yio 


L PAD or 


9. Atau di sisi merekakah ada per- LN y EE Pb KONS cel q 


bendaharaan rahmat Tuhanmu yang 
PIRN Hana am oH 
efe ser 


gagah, Yang sangat mengarunia?' 
10, Atau kepunyaan merekakah ke- KA : HN Sak 12 Nadal 
rajaan lagit dan bui dan barang yang J 


o3 L Oy dye y PAN 
antara keduanya? Maka cobalah 1,“ pa ra a Veg: ME DE ; 1” 
mereka naik pada sebab-sebab. 3344) PAT ak NS 


d 


3340) Dalam satu majlis, di rumah Abi Thalib, setelah nabi Muhammad beri 
penerangan kepada orang-orang Quraisy, ketua-ketua mereka tinggalkan majlis itu 
sambil berkata kepada pengikut-pengikut mereka: "Pulanglah kamu dan sabarlah 
dan beribadatlah kepada tuhan-tuhan kamu, karena kesabaran dalam urusan ini sa- 
ngat dikehendaki dan dituntut dari kamu. 

3341) Keesaan tuhan yang diomongkan oleh Muhammad itu tidak pernah kita 
dengar di agama yang akhir, yaitu agama Kristen, karena agama itu mengatakan 
tuhan tiga, Agama keesaan Tuhan ini tidak lain melainkan bikinan Muhammad 
sendiri. 

3342) Kaum Quraisy berkata: "Pantaskah dari antara kita, Muhammad dapat 
wahyu (peringatan), padahal ia bukan ketua dan bukan pemimpin kita?” 

Tuhan membalas: "Muhammad benar dapat wahyu, tetapi mereka dalam ragu: 
ragu tentang peringatan (Qur'an) itu, bahkan mereka belum merasakan adzab-Ku 
yang dijanjikan untuk mereka, Kalau sudah merasa, barulah mereka percaya. 

3343) Pemilihan Tuhan akan seseorang sebagai utusan-Nya, adalah satu rah- 
mat. Apakah perbendaharaan rahmat Tuhan ini ada di tangan mereka, hingga me- 
reka menetapkan siapa yang patut mendapatnya ? 

3344) Kalau betul meteka mempunyai kekuasaan di langit, maka cobalah me- 
reka naik ke langit dengan menggunakan sebab-sebab yang bisa menyampaikan 
mereka ke sana, lalu turunkan wahyu kepada siapa yang mereka kehendaki, 


| 889 


Surah ke 38 SHAD Juz’ ke 23 


| | 5 : j5. 2 tg 3.) 

11. Sesuatu tentara di sana dari go- 23 LE PA PARA AN 
longan-golongan itu akan hancur. A ng 
3345 PETA 

) | =! KeS U09 
12. Telah mendustakan (nabi-nabi) 02 3e L0I401 oats 
sebelum mereka, kaum Nuh dan 'Ad Ca ead oli a d WW 
dan Fir'aun yang mempunyai kerajaan 202? IS ozo, Fs, 
yang teguh, ASY SPA) NS 

pa ol Sat SPD 

13. Dan Tsamud dan kaum Luth dan Lio, AA F Ay 
penduduk Aikah. '?'46) Merekalah 





Ahzab (golongan-golongan). '?”7) KAN I bali: 4 $ Yi 
PARA 
14. Tiap-tiap (golongan itu) tidak Jd! II y! AA T 
lain melainkan dustakan rasul-rasul; D 
maka telah pantaslah (atas mereka) Da 
adzabKu. | pis 
s3 t 34, 


2” 


15. Dan tidak (perlu) mereka tunggu A in N! - 4D 
melainkan satu teriakan yang tidak Í. 352 An 3 


da bagi ul an. 3348 se Í 

ada baginya ulang ) GELAS SA 

16. Dan mereka berkata: Hai Tuhan 2 gang | TA 13 

kami! segerakanlah buat kami bahagi- aku Ar 2 D 
hari Perhitu AA 

an. so sebelum hari Perhitungan.’ sda ka 15 


el. , Io) 
17. Sabarlah atas apa yang mereka S 3 3 KAA £ 79 6 31 
berkata, dan ingatlah (kepada) hamba 
Kami, Daud yang mempunyai kekuat- 


3345) Maksudnya bahwa mereka itu sebagai tentara dari Ah-zab (golongan-go- 
longan) di sana yang memusuhi Islam, akan kalah dalam peperangan Yaumilfat-hi 
(Hari penaklukan Makkah). Maka orang-orang yang begitu lemah, bagaimana bisa 
mengurus bumi dan langit ? 

3346) Al-Aikah, nama bagi satu negeri atau satu tempat yang banyak tumbuh- 
tumbuhannya, atau salah satu nama bagi negeri Mad-yan. 

3347) Mereka yang tersebut di ayat-ayat 12 dan 13, ialah golongan-golongan 
(Ah-zab) yang menentang nabi-nabi, sedang kaum Quraisy adalah satu dari golong- 
an-golongan yang seperti itu, | 

3348) Kiamat yang mereka memperolok-olokkan kedatangannya itu akan 
sampai dengan satu tiupan sangkakala saja. 

Adapun dua sangkakala lagi, bukan buat Kiamat, tetapi buat bangkit dari ku- 
bur dan berkumpul di padang mahsyar. 

3349) Sebahagian dari kafir-kafir, dengan cara memperolok-olok berkata di 
hadapan nabi Muhammad: "Hai Tuhan! kalau betul kami akan kena 'adzab lan- 
taran tidak mau percaya kepada Muhammad, lekaskanlah siksa yang disediakan 
untuk kami, sebelum hari Perhitungan (hari Kiamat).” 


890 


Juz' ke 23 (SHAD) Surah ke 38 





an-kekuatan 3359) (sedang) sesung- G 2446 01) 115 1,0 
guhnya (adalah) ia orang-orang yang g PÉI CL 
banyak kembali (kepada Allah). S FET. P e | 
Tote SA 
18. Sesungguhnya Kami mudahkan “—- Kanaan aa EL 


baginya gunung-gunung yang memuji - vé pama 
(Tuhan) petang dan pagi, GA a 

g 
19. Dan juga burung-burung hal ke- 4 Aga - A pi KAN 14 
adaannya Malaka HE tiap-tiap suatu á 2.2 
ta'at kepadanya: ? =y 


) j - 3 CS r A P ' 
20. Dan Kami telah teguhkan keraja- 4 6 AS ə E 


an dan Kami beri kepadanya kebijak- ° 1 Using 
sanaan dan (ilmu) memutus hukum- P9 pt g e? 
an. 3383) ( ) Eee GAS 


o Cd 
21. Dan sudahkah sampai kepadamu Dara 4 3 HGD, 9 yt 
khabar orang-orang yang bermusuhan 


3354) tatkala mereka naik tembok PL, LS 

, — 

mihrab itu ? , Ea Da 
# #3 P 


22. (Yaitu) tatkala mereka masuk ¢ $ OT 5 | Sal YY 
bertemu Daud, lalu ia kaget melihat € 2 Ng La 


mereka. Mereka berkata: "Janganlah .,is f SEPE 
engkau takut; (kami) dua orang yang = SA 6 PH 
berperkara; seorang dari kami meng- Ng 2 E a JAA Caa E P 
aniaya seorang. Maka hukumlah anta- 


ra kami dengan benar, dan janganlah 17 KA 
engkau melewati batas, dan pimpinlah | Sana SA kan 
kami ke jalan yang lurus.” , 

| PII Ag 


3350) Ya'ni kekuatan-kekuatan dalam iman dan 'ibadat dan lainnya. 

3351) Banyak kembali kepada Allah: Banyak berbakti kepada Allah. 

3352) Maksudnya bahwa burung-burung yang terkumpul dari mana-mana, 
Kami jadikan tentara bagi Daud. Tiap-tiap suatu dari gunung dan burung adalah di 
bawah kekuasaan Daud. Bagaimana cara keta'atan benda-benda itu dan bagaimana 
nabi Daud menggunakannya, walaupun kita tidak tahu, kita percaya. 

3353) Tuhan suruh nabi Muhammad sabar atas gangguan kaum Quraisy dan 
suruh dia ingat dan sabar seperti nabi Daud yang : 

a. mempunyai kekuatan iman dan ibadat dan lainnya, 

b. gunung-gunung dan buring-burung di bawah perintahnya, sebagai tentara 

baginya, 

c. mempunyai kerajaan yang teguh, kebijaksanaan, dan kepandaian memutus 

hukum. 

3354) Orang-orang itu sebenarnya, dengan salah satu sebab, memusuhi nabi 
Daud. 


891 


Surah ke 38 SHAD Juz’ ke 23 





123. "(Yaitu) sesungguhnya (orang) - 2”. I".Ir 0. 

ini saudaraku: ia mempunyai sembilan DD A Penak rF 
puluh sembilan kambing betina; se- 24 fo 8 MAA yaa 
dang aku mempunyai satu kambing Jas TE lg A IE 
Sal san sepi Go berkata: "'Beri- P pasa 
kan epadaku”, dan ia kalahkan i 2 1 
daku dalam pertengkaran. '?5 5) 23 3 II Di 


A I At A F P 

24, Ia jawab: "Sesungguhnya ia telah Ia KAA Ju rg 
menzhalimimu dengan meminta kam- a 
bing betinamu (dicampurkan) kepada A px A PEE t$ 13 , 
kambing-kambing betinanya; dan se- 24 VIP I DK 
sungguhnya kebanyakan orang-orang : eSI aya $27 či 
yang bersekutu sebahagiannya meng- vas MAN Je opan 9 Pet slali 

aniaya akan sebahagian, kecuali mere- CA a “eh 4 Íi 
ka yang beriman dan beramal shalih, D NAN pa! | 
tetapi sedikit sekali mereka ini, ' dan 9 2 f ti R 
Daud menyangka bahwasanya” Kami MEGA TA PA | 
uji dia, lalu ja minta perlindungan ke- Vii; HT Pala 9 


pada Tuhannya, dan ia tunduk ruku' Konon to LI Kak 
dan kembali (kepada-Nya). a JAN Ong 
a 7 
f : r # LLAPA 
25, « Maka Kami beri kepadanya per- A KA ur PA 
lindungan itu; dan adalah baginya (de- Sy Ha SE y 
rajat) yang hampir di sisi Kami dan ` Ta . yA NE Ca 
tempat kembali yang baik. 3356) : a 4 
26. "Hai Daud, sesungguhnya Kami Kah DAS pe 61331 PU Y1 
jadikanmu khalifah di bumi, maka be- P La , . 
L « 
rilah keputusan antara manusia de- PNG ea SA 
ngan benar, dan janganlah engkau tu- tg 


KS SA IA, 


rut hawa nafsu, karena nanti ia sesat- 


3355) Musuh-musuh nabi Daud, masuk ke mihrabnya dari jalan naik tembok, 
dengan maksud hendak membunuhnya, tetapi lantaran: tidak sempat, oleh sebab 
ada orang-orang lain di situ, maka mereka putar kedatangan mereka sebagai pe- 
nanya hukum. 

Perbuatan musuh yang sangat luar biasa itu mestinya menimbulkan kemarahan 
yang besar pada nabi Daud, tetapi ia tidak marah. Inilah satu contoh sabar yang 
— Allah suruh nabi Muhammad mengambilnya. 

3356) Dengan sabar, nabi Daud jawab pertanyaan orang-orang yang datang ke- 
padanya dari jalan luar biasa itu, dan ia sangka bahwa orang-orang tadi dikirim 
oleh Tuhan sebagai ujian, lalu ia minta perlindungan kepada Tuhan dan ia berserah 
diri kepadaNya, karena tidak bisa siapa-siapa lulus dari ujian Tuhan melainkan de- 
ngan perlindungan Tuhan. Maka Tuhan pun berikan kepadanya perlindungan itu, 
dan Tuhan beri kepadanya derajat yang hampir, dan Ia sediakan untuknya tempat 
kembali yang baik. 


892 


Juz’ ke 23 (SHAD) 


kanmu dari jalan Allah: sesungguhnya 
orang-orang yang sesat dari jalan Allah 
itu (adalah) bagi mereka adzab yang 
keras lantaran mereka lupa kepada 
hari Perhitungan.” 


27. Dan tidak Kami jadikan langit 
dan bumi dan barang yang di antara 
keduanya itu sia-sia. Demikianlah 
sangkaan orang-orang yang kafir: 
maka kecelakaan dari api (neraka, ada- 
lah) bagi orang-orang yang kafir. 


28. Ataukah (mereka sangka) Kami 
anggap orang-orang yang beriman dan 
beramal shalih itu seperti mereka yang 
membuat rusuh di bumi, ataukah Ka- 
mi anggap orang-orang yang berbakti 
itu seperti mereka yang durhaka? 


29. (Ini) sebuah kitab yang Kami tu- 
runkan dia kepadamu yang diberkati 
supaya mereka perhatikan Ayat-ayat- 
nya dan supaya ingat orangorang. . 
yang mempunyai fikiran. 


30. Dan Kami kurniakan bagi Daud 
itu Sulaiman, sebaik-baik hamba, (ka- 
rena) sesungguhnya ia sangat banyak 
kembali (kepada Tuhan). 


31. (Ingatlah) tatkala dipertunjukkan 
kepadanya, pada waktu petang, kuda- 
kuda yang berdiri atas tiga kaki ***?) 
yang cepat larinya. 

32. Maka ia berkata: Sesungguhnya 
aku cinta (sifat) gemar kepada kebaik- 
an 3358) (yang tersebab) dari meng- 


Surah ke 38 


`~ AI Ai Yama 


sIf Ga r zr 
a ME Kanak SE 
SNI SUA ry 
g Íi MIS 
a3 z, o 1 (LK 
PEG S 


PER ag YA 
2G NORDAL MN 
ANA 


PERASA A 


5, 2 ty 
3) AIA AS Y4 


0 0 II 75 

sekiga 

juta i 
Í Hre Dos’ 


Saat G3) 
SE Manah T) 

Al EA) 
PA jg rr 


r 


3357) Orang-orang Arab puji kuda yang berdiri dengan tiga kaki, dan satu kaki 
lagi. dilipatnya seolah-olah tergantung, karena ini menunjukkan jinak dan sabar. 


- 8358) Kebaikan di sini maksudnya kuda-kuda yang dipertunjukkan kepadanya. 


Surah ke 38 SHAD | Juz' ke 23 





ingat Tuhanku,” 2352) a ia ter- ane 
lindung di (belakang) tirai,” 3360) : Sih, Lg Ya “3 IL 


PAR 02 r 
33. (Ia berkata): ”Kembalikanlah iE a riji o rr 


(kuda-kuda) itu kepadaku,” lalu mulai PERT 
ja usap kaki-kakinya dan tengkok- KTE gdl 
tengkoknya. 3261) 

gt Aal 


34. Dan sesungguhnya Kami telah'uji Y RAT U J KES y 
3362) Sulaiman dan Kami telah letak- 20 du Hg : 


233 
kan di atas kursinya satu badan 2283), dea y 
kemudian ia kembali. 3364) Kaku ama Peta HA 
85. Ia berkata: "Hai Tuhanku! beri- 4 SAY P An n 
lah perlindungan kepadaku, dan ag Ida Ads re 
niakanlah bagiku kerajaan yang tidak se 82 o PLAN ZA 


layak bagi seseorang sesudahku, kare- “7 AS ea aa, Ay 
na sesungguhnya Engkaulah yang sa- Peo D 
ngat mengarunia.” 2 FIG 3) 


: f, p? L QAS” 
36. Maka Kami mudahkan baginya S5 SANTAN SAN 
angin yang bertiup dengan gampang = E , aj Gini ra 
menurut perintahnya ke mana saja ia KA na Me ARA 
kehendaki. naa Ag D ya 


37. Dan setan-setan: tiap-tiap pem- An Ya KV 


bina dan penyelam. ***5) Fa 
| g HY 2 


3359) Kesenangank.. kepada kuda-kuda yang baik-baik itu terbit dari meng- 
ingat Tuhan yang memerintah supaya aku bersedia kuda-kuda dan lain-lain alat 
untuk melawan musuh-musuhku. 

3360) Kesenangan nabi Sulaiman, tetap hingga kuda-kuda yang dilarikan se- 
bagai percobaan itu jauh dari mata. 

3361) Kuda-kuda yang dilarikan hingga jauh dari pemandangan itu, nabi Su- 
laiman perintah supaya dibawa kembali. Setelah datang, maka dengan girang hati 
ia usap kaki-kaki dan leher-leher kuda-kuda yang menyenangkan hatinya itu. 

3362) Ya'ni Kami uji Sulaiman bukan buat Kami mengetahui, tetapi buat ke- 
teguhan imannya. 

3363) Tentang badan yang Tuhan letakkan di atas kursinya itu berselisihan 
ahli tafsir : 

a. Tuhan menyebabkan anak laki-lakinya mati di atas kursinya yang membikin 
nabi Sulaiman terlalu dukacita. 

b. Tuhan menyebabkan orang taroh satu berhala di atas kursinya, berhala 
mana disembah oleh seorang atau beberapa orang dari keratonnya atau keluarga- 
nya. 

c. Tuhan sebabkan nabi Sulaiman kalah perang, lalu kursinya diduduki oleh 
yang menang, beberapa masa. 

3364) Sesudah dukacita, nabi Sulaiman sabar atas percobaan dari Tuhan itu, 
dan ia kembali kepada Tuhan dengan menyerahkan diri kepada-Nya. 

3365) Tuhan perintah sebahagian dari setan-setan (jin-jin) ta'at kepada nabi 
Sulaiman sebagai tukang-tukang pembangun dan tukang-tukang penyelam mutiara 


894 


Juz’ ke 23 `” © (SHAD) | Surah ke 38 








38. Dan beberapa (jin) yang lain di ,15 Ta KE Ta na 
belenggu dengan rantai-rantai. 3356) ? Lena r 23 YA 


39. Inilah pemberian Kami, maka 2 ana BUY ras 


berbudilah atau tahanlah dengan tidak P $ 
| SET si : pe 
perhitungan; 3367) ng PAK A 


40. Dan sesungguhnya (adalah) bagi- An Was a) À E 
nya di sisi Kami (derajat) yang hampir v 


dan tempat kembali yang baik. 

yang LEE 

"yi Lt nya SP a 
41. Dan ingatiah hamba Kami Aiyub, HUJ pr! LP, H 

tatkala ia seru Tuhannya: ”Bahwasa- el 9 pok , p,a”? 
nya, aku disentuh oleh setan dengan ~ama Se AA Gl a55 

kepayahan dan adzab.” ??68) t z LAN agan 
LX 


42. "Hentaklah dengan kakimu. Ini Í -2971 Z 07 
tempat mandi yang dingin dan mi. J 4AA 


3369 G 
numan, ) Gen 2 
= IA 


43. Dan: Kami kembalikan kepada- apr ag TEA N 2 tr 


nya ahli rumahnya dan bersama mere- Lee Aa 
ka sebanyak mereka, sebagai rahmat 3 SSS kenakan AAA 
dari Kami dan (sebagai) peringatan ~~ / n na 
bagi orang-orang yang mempunyai fi- | SAY! 
kiran. 3370) - 


3366) Sebahagian lain dari jin-jin itu terbelenggu dalam kekuasaan nabi Su- 
laiman, Ini menunjukkan bahwa manusia bisa menaklukkan jin, hantu dan sebagai- 
nya. 

3367) Ya'ni boleh engkau berbudi 'dengan memerdekakan jin-jin yang dalam 
kekuasaanmu dan boleh engkau tahan mereka seberapa lama yang engkau perlu, 
dengan tidak pakai batas perhitungan yang mesti engkau unjukkan kepada Kami. 

3368) Setelah menderita penyakit dan sengsara yang luar biasa, hingga terpi- 
sah dari anak-isteri, lalu diganggu oleh setan dengan alasan penyakit dan sengsara 
itu, maka nabi Aiyub mengadu kepada Tuhannya. 

3369) Buat menjawab pengaduan nabi Aiyub itu, Tuhan perintah dia hentak 
kakinya di bumi, Lantas terbit mata-air buat ia mandi dan minum, lalu sembuhlah 
ia dari penyakitnya. 

3370) Tuhan kembalikan kepada Nabi Aiyub anak-isteri dan keluarga serumah 
yarig sudah tercerai-berai itu, bahkan dengan tambahan sebanyak bilangan waktu 
berpisah, karena dalam masa perpisahan itu anak-buahnya berkawin dan beranak. 


895 


Surah ke38 SHAD ~ Juz ke 23 





| Tak 
44. "Dan ambillah dengan tanganmu Sa y $$ 
ranting- ranting kayu dan pukulkan de- 3 pa Lb Ep DA PSA 


ngan itu, dan anlah engkau me- Lege n 5 

nyalahi AS ag? l) Soppen Ter yoe oÑ dg EEST a 
Kami dapati dia sabar; (ia) sebaik-baik G 82I Ier : 
hamba, sesungguhnya ia sangat ba- gi ani AN ME 
nyak kembali. í 
-45. Dan ingatlah T D Kami «8 pa PAI, t0 
Ibrahim dan Ishag dan Ya'gub yang T 
mempunyai (pekerjaan) tangan dan fi- YA SY uia b 


kiran-fikiran. a 


46. Sesungguhnya Kami jadikan me- g Na "snap Gr 3 
eka pilihan Kami Gingn sebab ke- 3 


ikhlasan, mengingat Akhirat: 3377) 0 sS 2 
Ma Sa aan 23 3 jz, 

47. Dan sesungguhnya mereka di sisi D Ci a xi LV 
Kami, (adalah) dari orang-orang baik PLN, 


yang terpilih. : Ciy | AA 


yh UP D 

48. Dan ingatlah Ismail dan Ilyasa' ji Sa 53 319 4 tA 
dan Dzul-Kifli, karena tiap-tiap (se- z023 32, 
orang dari mereka) dari orang-orang KE 4 JSI 3 
yang terpilih. 


49. Ini satu peringatan, dan sesung- Ina Di a Ig T. 
guhnya (adalah) bagi orang-orang yang ' 


z IL 

berbakti itu tempat kembali yang baik OE: 
$ 

| i i pg, DL }) J 2 
50. (Yaitu) surga-surga bagi kekekal- 4 snio Sun o 
an yang dibuka pintu-pintunya untuk * PTY 
mereka, Si y! T 
51. Hal keadaan mereka padanya 4“ “1214 : POT ai 
bersandar, meminta padanya buah- Uis N 
buah yang banyak dan minuman-mi- ERTAN. 
numan. ' aa | Saat 


3371) Dalam waktu sakit, lantaran merasa kekurangan perawatan, bisa jadi te- 
lah timbul perselisihan antara nabi Aiyub dan isterinya, hingga ia bersumpah akan 
pukul isteri itu sekian kali, apabila ia sembuh dari sakitnya, Sesudah sembuh, Tu- 
han suruh dia ambil ranting-ranting kayu sebanyak pukulan yang ia bersumpah, 
lalu ia pukul dengan berkas itu akan isterinya, supaya dengan demikian, nabi 
Aiyub bebas dari sumpahnya, ya 'ni tidak menyalahi sumpahnya. 

3372) Sangat banyak kembali : Sangat banyak menyerah diri kepada Allah. 

3373) Ya'ni lantaran keikhlasan mereka pada mengingat dan mementingkan 
Akhirat, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang terpilih. 


896 


Juz' ke 23 | (SHAD) | Surah ke 38 





52. Dan di sisi mereka (adalah) (bida- «3 aa Sg o or 
dari-bidadari) yang singkat 8?74) pan- 
dangan, yang sebaya. 875) Sani 


“2 3 “0 kd 
53. “Inilah apa yang dijanjikan kepa- Ten) RaR ep TAP or 
da kamu buat hari Perhitungan.” . 3 p ji 


54. "Sesungguhnya inilah karunia ,”,. 22 p s2 
Kami: tidak ada baginya kehabisan.” Ha aa (3. £ Kos ot 
55. ”Inilah (ganjaran kamu); dan se- 2422 29, És 
sungguhnya (adalah} bagi orang-orang Ew JAR AL 2 4i 00 
yang durhaka itu tempat kembali yang “39 Ls 


jelek. Pan 

56. (Yaitu) jahannam yang mereka 4 Uai A 2 : NYA oT 
akan masukinya., maka alangkah jelek- K; 

. nya hamparan! '?75) A A Bana" 7. 

57. Inilah — hendaklah mereka rasa- Ha | ABIA OV 
kan dia — air mendidih yang bersa- - 2g | i 
ngatan dan air dingin yang keterlaiuan. : a TN 
58. Dan lain-lain — dari jenis (siksa- aH? | FB 4 > gi 


rai 


an) itu — yang bermacam-macam. NI E Zos Gor Zi 4 
59. “Ini puak yang berjejal-jejal ma- a e 39 Ga o 
suk beserta kamu.” Tidak ada selamat Ao i 


AN 
datang buat mereka; sesun punya | o AA NP: 
mereka akan masuk neraka. ? iij 4 ó an - D 
60. Mereka berkata (kepada (o SN g e2? AY 1 
ketua): "Bahkan kamu (pun) tidak |! an yaa eg b 
ada selamat datang buat kamu: kare- PI Ba aga ear 2 2 x 
na kamu telah sebabkan (siksaan) itu Una A9. o 
buat kami.” Maka alangkah jelek tem- . 
pat ketetapan itu! PS S E je 
61. Mereka berkata: "Hai Tuhan ka- 1 ye Sad Isa. N 
mi! siapa yang sebabkan ('adzab) ini BEE 1 
buat kami, tambahkanlah baginya 


| pa 2736 = 
'adzab yang berganda di neraka.” Ja Sa Gas 02A 


3374) Yang singkat pandangan: Yang tidak memadang dengan berahi melain- 
kan suami-suami yang ditentukan untuk mereka. 

3375) Sebaya : Sama seumur. 

3376) Api neraka itu Tuhan katakan hamparan atau tempat tidur bagi kafir- 
kafir. 

3877) Sebahagian dari ketua- ketua kaum kafir berkata kepada sebahagian 
bahwa ini dia puak yang berjejal-jejal masuk bersama kamu. 

Tidak ada sambutan selamat datang buat mereka, karena mereka semua akan 
masuk neraka. . 


897 


Surah ke 38 SHAD Juz' ke 23 





PË PA 


| d 

62. Dan mereka berkata: ''Mengapa YG Gu WÉS 5 AY 
kita tidak lihat Orang Orang yang kita pa AA 
anggap mereka dari (golongan) orang- 0 - 
orang jahat”. JA oppa Im us 
63. ”(Yang) kita jadikan mereka * 4 Ú, ewy Totei w 
ejekan? Atau apakah terpaling peng- 


n y as Sepi 

ya? Ne A 

2, Pa En ag 
) IS enno "E ETSI - 


La 


lihatan-penglihatan (kita) dari mere- 
ka? » 3378 ) 


64. Sesungguhnya yang demikian itu je 
benar-benar pertengkaran ahli neraka. 
7 
65. Katakaniah 8279) "Aku hanya » ,22$.03 77,7%, Ol 
seorang pengancam:, dan tidak ada se- lag D 10 


barang Tuhan melainkan Allah, Yang 
tunggal, Yang maha kuasa.” AA Ag AI ASA aJi 


66. ”Tuhan bagi langit dan bumi dan wa A Yi Ya - A TN 
barang yang antara keduanya, Yang LV > Jz 


gagah Yang pengampun.” kas 


67. Katakanlah: ”Yang demikian ar f hz PP 

3380) itu khabar yang besar,” rae CA W 
s sds oj oza te 

68. “Yang kamu berpaling daripada- 5 Er PON - Il YA 

nya.” ke 


69. Aku tidak mempunyai pengeta- “KU 14 
huan tentang golongan yang tertinggi, Si PAP A D 


ketika mereka berbantahan. ° 381) ES 2 x A S 


70. Tidak diwahyukan kepadaku me- (1 ($ Arah Ag S ov 
lainkan bahwa aku (ini) hanya seorang ! ab 
pengancam yang nyata. Ie! p . 


3378) Pengikut-pengikut bertanya kepada ketua-ketua mereka waktu di nera- 
ka sebagai menemplak dan menyalahkan: "Si anu dan si anu, kamu katakan jahat 
dan sesat lantaran beriman kepada Muhammad, lalu kami turut mempermainkan 
mereka. Maka sekarang, mengapa kita tidak lihat mereka di tempat orang-orang 
jahat ini? Ataukah mereka ada di sini tetapi penglihatan-penglihatan kita terpaling 
dari mereka?” | 

3379) Hai Muhammad ! 

3380) Yang demikian: Khabar engkau jadi rasul dan khabar Tuhan hanya satu. 

3381) Ya'ni, aku tidak tahu apa yang dipertengkarkan oleh malaikat ketika 
Tuhan beri khabar hendak jadikan Adam, lantaran aku tidak tahu urusan ghaib. 


898 


Juz' ke 23 (SHAD) Surah ke 38 


71. (Ingatlah) tatkala Tuhanmu ber- vi 
kata kepada malaikat: ”Bahwasanya - IA 3 Em G3 


Aku hendak jadikan manusia dari ta- La SL À P oz 
nah.” | Kala oi Hita ah 


72. ”Maka apabila Aku bereskan dia 4.3 Sis g kru paalia vr 
dan Aku tiup padanya (sebahagian) “ ` 3322o v5 ? 


dari ruh (bikinan)-Ku, maka hendak- - ? AP š 
lah kamu tunduk sujud ??82) bagi- LA he AN GRAN aa 


nya. 
Vr 
73. Maka sujudlah malaikat semua LX ASN ea 


mereka sama sekali. sy? API Si 


PM 


P a 8 fa. 
74. Kecuali Iblis, ia sombong dan ja- 1 Ke” Kej L Diy ve 
dilah ia dari mereka yang kafir. 1383 SIN pepe , 

0 
oa 

75. Ia berkata: "Hai Iblis! apa yang e T 
menghalangimu daripada sujud kepada W í ab Canda! k 36 vo 
barang yang Aku jadikan dengan ke- 


AG g : 

dua tanganKu? Apakah engkau som- GEN An SKA 
bong ataukah engkau dari (jenis) yang ~’ Bin E 
tinggi?” Oni PA e! 
76. Ia jawab: ”Aku lebih baik dari- » : t Po Gor 51 2 
padanya, (karena) Engkau jadikan- Ga Ai pa Liu va 
daku dari api dan. Engkau jadikan dia P Sa PE 

dari tanah.” Calo aya Tt go 


77. Ia berkata: "Oleh itu, keluarlah PA In bae MA 
a pa aoe, 3384) karena engkau a Ha na ma bdi vy 
terkutuk.” 


Pee Pei 
18. “Dan sesungguhnya adalah atas- KD AKU VA 
mu la'natKu hingga hari Pembalasan.” 


19. Ia berkata: "Hai Tuhan-Ku! jika yE (3 v 
demikian, berilah tempo bagiku hing- 3! p Reba 1 


a hari mereka 2385) dibangkitkan.” Gn LK A 
Sa ne 8 LIA 3 


3382) Maksudnya di sini ialah sujud penghormatan, bukan sujud ibadat. 

3383) Ayat ini ada orang artikan: Kecuali iblis, ia sombong, karena adalah ia 
dari mereka yang kafir. 

3384) Keluarlah daripadanya itu maksudnya, keluarlah dari batas langit yang 
jadi tempat kedudukan malaikat, atau keluarlah daripada kejadian yang terhormat 
kepada keadaan terla'nat. 

3385) Mereka : Manusia, 


899 


Surah ke 38 SHAD 


duz’ ke 23 





80. Ia berkata: "Maka sesungguhnya 
aa dari mereka yang diberi tem- 


NG hari waktu yang ter- 
Sa 


82. Ia TA "Oleh itu, demi ke- 
muliaan-Mu! sesungguhnya aku akan 
sesatkan mereka semuanya,” 


83. “Kecuali, dari antara mereka, 
. hamba-hamba-Mu yang dibersihkan.” 


84. Ia berkata: “Maka kebenaran, 
dan kebenaranlah Aku katakan.” 


85. "Sesungguhnya Aku akan penuh- 
kan jahannam dengan (jenis)-mu dan “4 
dengan siapa-siapa yang turutmu dari 
antara mereka, sekalian.” 


.86. Katakanlah: ”' Aku tidak memin- 
ta apa-apa upah dari karnu atas (ajak- 
an) itu, dan bukanlah aku dari mereka 
yang membikin-bikin sendiri 2287) 


.87. “Tidak ada ia '288) melainkan 
peringatan bagi makhluk:” 

88. ”Dan sesungguhnya kamu akan 
dapat tahu (kebenaran) khabarnya se- 
sudah satu masa.” 


SEA 

PEAH Al 

He PN Dona Ar 
Pe 


a Li AG) Ar" 


Na Gt “SG At 
SEES E Ao 


29 SA Pia SA 


KOPIIS AN AT 
EG YEN 
ai PENA PPA 


Inter 


o PI ut f 
YA La TN AA 


3386) Hingga tiupan sangkakala yang pertama. 

3387) Tuhan perintah nabi Muhammad berkata kepada kaumnya, bahwa aku 
tidak meminta upah dari kamu atas ajakan baik yang aku sampaikan, dan aku ini 
bukanlah orang yang membikin sendiri Qur'an atau agama yang aku sampaikan. 


3388) Ia : Agama Islam atau Qur'an. 


— 0000000 — 


Juz’ ke 23 : (PUAK - PUAK) Surah ke 39 





(au 
ya! 


AZ — ZUMAR 
(PUAK-PUAK) 


Surah ke 39 : 75 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 
nyayang. 


1. Penurunan Kitab itu 8???) (ada- 
lah) dari Allah, Yang gagah, Yang bi- 
jaksana. 


2. Sesungguhnya Kami telah turun- 
kan kepadamu Kitab itu dengan (me- 
ngandung) kebenaran. Oleh itu, sem- 
bahlah Allah dalam keadaan meng- 
ikhlaskan 'ibadat (hanya) bagi-Nya. 


3. Sungguh, kepunyaan Allahlah 
agama yang bersih, tetapi orang-orang 
yang menganggap, selain daripada-Nya 
beberapa tuhan, (berkata): Kami ti- 
dak sembah mereka melainkan supaya 
mereka hampirkan kami satu keham- 
piran kepada Allah.” Sesungguhnya 
Allah akan menghukum di antara me- 
reka dalam apa yang mereka berseli- 
sihan padanya: sesungguhnya Allah ti- 
dak memimpin seseorang yang pen- 
dusta, yang sangat kufur. 


4. Jika Allah mau mengambil anak, 
niscaya Ia pilih dari apa yang Ia jadi- 
kan, apa yang Ia kehendaki ???°0) 
Maha suci Ia! Ia-lah Allah, Yang tung- 
gal, Yang amat berkuasa. 


3389) Kitab itu : Qur'an. 
3390) Kafir Quraisy menetapkan bahwa 


/ LL è 
eaha e 
ofa or | 


HN ea Saras 
EM DNA, r 
pa Seneng SI 
PG AN agyi r 


olr 1z 
Un AE DIri pez 
eJ gg 


HI PASI pe 


pan Jeng LOAN eS 

pa aD D 
rir n 
Ka 


ena 
MA o t 
Pn EKA 
IP 1 29r 12) 


ME NB alur 


malaikat itu anak-anak perempuan 


Allah. Maka Allah berkata: "Kalau Aku mau mengambil anak, niscaya Aku pilih . 


sendiri, bukan kamu mesti menetapkan.” 


901 








Surah ke 39 — AZ-ZUMAR Juz’ ke 23 
# PNP PA a 
5. Ia jadikan langit dan bumi de- Lg Naa la o 


ngan (mengandung) kebenaran: Ia pu- 
tarkan malam atas siang, dan Ia putar- 
kan siang atas malam: '??9!) dan Ia 
mudahkan (perjalanan) matahari dan 
bulan; tiap-tiap suatu (dari padanya) 
berjalan buat satu tempo yang diten- 
tukan. Sungguh! Ialah Yang gagah, 
Yang sangat mengampuni. 


e. 


6. Ia jadikan kamu dari satu jiwa 
saja; °???) kemudian, Ia jadikan dari 
padanya jodohnya: °3?3) dan Ia tu- 
runkan untuk kamu, dari binatang ter- 
nak, delapan pasang. '??4) Ia jadikan 
kamu dalam perut ibu-ibu kamu satu 
kejadian, sesudah satu kejadian, dalam 
kegelapan yang tiga, ?****) Itulah 
Allah, Tuhan kamu; kepunyaan-Nya- 
lah semua kerajaan, tidak ada Tuhan 
melainkan Dia: maka kemanakah di- 
palingkan kamu! 3396) 


7. dika kamu kufur, maka sesung- 
guhnya Allah terkaya '??7) dari ka- 
mu, tetapi Ia tidak ridla kepada keku- 
furan hamba-Nya: dan jika kamu syu- 4 
kur, Ia ridla kepada (kesyukuran) itu 
buat kamu, 8298) dan sesuatu jiwa 


AL s 
MANIA i EI 
Pu, PA: 


I j AA, 
Pisk aa 


5 9 o 4! 
er e sd. lg 
dang, SN : 1 
a$ San tA r , 
oe Juas ids 
o Bed pes, 


SE ng Lane? Yi 


ô SE 


ER, 


A òp r 


un Dg g 
bina 5 


PE EAN 


: 
Sy Di HESE 


vA s 


Gap 


3391) Kalimah "yukauwiru” berarti memutar sesuatu yang bundar, Kalimah 
ini dengan sendirinya, menunjukkan kebulatan bumi kita ini. 


3392) Ya'ni dari Adam. 
3393) Dari Adam Ia jadikan Hauwa. 


3394) Ia berikan buat kamu 8 jenis binatang ternak berpasang. 
3395) Yaitu dalam sarung, di tempat peranakan, dalam perut. Tiga-tiga'ini ge- 


lap. 


3396) Begitu terang Kelud Allah, maka mengapakah dapat dipalingkan 


kamu kepada yang bukan Allah ? 
3397) Terkaya : Tidak perlu. 
3398) Buat keuntungan kamu. 


902 


Juz’ ke 23 | (PUAK - PUAK) Surah ke 39 
————- 


Ne 
yang menanggung, tidak memikul ' pe i 
dosa jiwa yang lain; °???) kemudian, Wu aa IES > 
kepada Tuhan kamulah tempat kem- 5, . KAR s P) z Y Saata 


bali kamu, lalu Ia khabarkan kepada — 
kamu apa yang kamu telah kerjakan, 2,73 
32001 (karena) sesungguhnya Ia me- BET AA aa 
ngetahui isi dada-dada. 33 TP 

8. Dan apabila kesusahan menyen- Ls Ko ay £ SEA A 
tuh manusia, ia berdo'a kepada Tuhan , , s, na Fa a 3< 
Nya dalam keadaan kembali kepada- $ s ARP 13. PE Ka Sa w 
Nya: “01 ') kemudian, apabila Ia beri an ke — 
kepadanya satu ni'mat dari pada-Nya, 0 94 94u - 

ia lupa akan siapa yang ia berdo'a ke. OH Aol sy KU : 
pada-Nya dahulu, ****) dan ia adakan KA RATA ta.) 
bag Allah sekutu- sekutu untuk me- %4, Keju 2 KAA 
nyesatkan (manusia) dari jalanNya. ARK Aa 
Katakan: *4*3) "Bersenang-senanglah AA HAK sad apaan 
dengan kekufuranmu sebentar: sesung- 
guhnya engkau (adalah) dari pendu- PA aa BE) 
duk neraka.” Tg S, An 

9. Atau adakah orang yang berbakti di Ii A Sioa A 
waktu-waktu malam, dengan sujud TROTAS 


dan berdiri, dalam keadaan takut ke- s7 na A SYE AN Aa 
pada ('adzab) Akhirat dan mengharap ENISI 3 


rahmat Tuhan-Nya itu (sama dengan 7°. s1 28. 
lainnya)? Katalah: "Adakah sama me- abah. 15 Pra ae) 


reka yang tahu dan mereka yang Leena LAU Nana, pa, 208r | 
tahu?” Tidak mengingat melainkan ÚS lopata Y PO sa 
orang-orang yang mempunyai fikiran. sera 3 37 peta 

| 7U y lg) jg! 


10. Sampaikanlah: Hai hamba-ham- ! Bah Akh, y 
n ang Dan Pen meai ke- 9 er 

ada an kamu. Buat mereka yan AP 
konkan kebaikan di dunia ini, (diba : EH osn a Hah S 
las) kebaikan dan bumi Allah ini luas: , - AA Large, 
tidak disempurnakan bagi orang-orang Li al naa 
yang sabar itu, ganjaran mereka, mela- 


inkan dengan tidak berhitung. “3403 a) Maja BA DIA Lali Ye 


3399) Dosa masing-masing dipikul oleh masing-masing. 

3400) Apa yang kamu kerjakan dengan anggauta: atau kerjakan dengan hati, 
yaitu i'tikad. 

3401) Dalam keadaan berserah diri. 

3402) Ia lupa kepada Tuhan yang pernah ia minta lepaskan kesusahannya. 

3403) Katakan : Katakan kepada manusia. 
| 8403a)Tidak berhitung tentang pemberian ni'mat. Adapun perhitungan 'amal 
. baik dan jahat, tetap ada. . 


903 





Surah ke 39 AZ - ZUMAR Juz’ ke 23 
11. Katalah: "Sesungguhnya aku di- < 211 Sen : NG “2 4 
perintah supaya aku berbakti kepada “ "o! AL 
Allah dengan mengikhlaskan 'ibadat PF P 
hanya kepada-Nya” LA AMANI 
Pu Le Pee 2) Jo f À 
12. “Dan aku diperintah supaya aku Ja S5 CO PAN ” 
Ana : a) 
jadi Muslim yang pertama.” i SA 2 WAN 
. .. 3 9 A F 9 ` ci A 7 2 2 | 
13. Katalah: "Aku takut, jika aku Grass Dl SG) lo w 


durhaka kepada Tuhan-ku, 'adzab hari 


3404 Dl 9l KUA Ian 
yang besar. ) Selat eap ak IA 
' 4 ZAR Jav 2 
14. Katakan: ”Allahlah aku sembah (ZA ASI ot 
dengan mengikhlaskan 'ibadatku ha- f Ca g 
nya kepada-Nya.” TSELE, 
: ofe of. 2,03337 
15. ”Tetapi bolehlah kamu sembah AY 9 YA SA VA i0 
selain dari padaNya, Aan ADRS j “| : : pen o3 
kehendaki.” ) Katalah: “Bahwa- : | 
sanya orang-orang yang rugi itu ialah PELAN G3 ai An 
mereka yang kerugian diri mereka dan r è Aoro o 07? E PRA sg 


ahli mereka di hari Kiamat. Sungguh! 
Yang demikian itu ialah kerugian yang 
nyata,” 


16. Adalah bagi mereka tumpukan- 
tumpukan dari api dari sebelah atas 
mereka dan tumpukan-tumpukan dari 
api dari sebelah bawah mereka. Yang 
demikian, Allah ancam dengannya 
akan hamba-hamba-Nya: "Hai hamba- 
hamba-Ku! hendaklah kamu berbakti 
kepada-Ku.” 


17. Dan orang-orang yang menjauhi 
berhala-berhala daripada menyembah- 
nya dan kembali kepada Allah, ada- 
lah bagi mereka khabar yang meng- 
girangkan. Oleh itu,  girangkanlah ham- 
ba-hamba-Ku. 


3404) Hari yang besar : Hari Kiamat. 


EA AN AI DAUN 
SRA diana s An YI 


FoI, EEE 


P. 62S, wi 


ET 
© Z atf 

AL Sean D 
3g / 


BINA Gi v. 


a IN Va LI 


282. 1234 
Kiper 


11 


oewre 


eid Li 


3405) Ini bukan perintah, hanya perkataan yang mengandung kemurkaan. 


904 


Juz' ke 23 


18. Yang mendengar perkataan, lalu 
menurut yang sebaik-baiknya. 3406) 
Merekalah orang-orang yang dipimpin 
oleh Allah, dan mereka itu ialah orang 
-orang yang mempunyai pikiran-pikir- 
an. 


19. Maka apakah (bisa terlepas) 
orang yang telah pantas jatuh atasnya 
hukum 'adzab? Maka apakah engkau 
bisa menyelamatkan orang yang di ne- 
raka? 


20. Tetapi orang-orang yang berbakti 
kepada Tuhan mereka, adalah bagi 
mereka mahligai-mahligai yang di se- 
belah atasnya (lagi) mahligai-mahligai 
yang didirikan yang padanya mengalir 
sungai-sungai, sebagai perjanjian Allah, 
(karena) Allah tidak menyalahi janji. 


21. Tidakkah engkau lihat bahwa 
Allah turunkan air dari langit, lalu Ia “ 
salurkan dia di sumber-sumber di bu- 
mi, kemudian Ia keluarkan dengannya 
tumbuh-tumbuhan yang bermacam- 4 
macam Warnanya, kemudian ia layu, 
lantas engkau lihat dia jadi kuning, ke- 
mudian Ia jadikan dia barang yang 
hancur? Sesungguhnya di tentang itu 
ada peringatan bagi orang-orang yang 
mempunyai pikiran-pikiran. 


22. Maka apakah orang yang Allah 
luaskan dadanya kepada (memeluk) 
Islam, yaitu ia (berjalan) atas nur dari 
Tuhan-Nya, (sama dengan yang beku 
hatinya?) Maka kecelakaan (adalah) 
bagi mereka yang beku hatinya dari 
mengingat Allah, Mereka itu (adalah) 


| dalam kesesatan yangnyata. 


(PUAK - PUAK) 


Surah ke 39 


e A 


„ôr è 
ail aasi 
4 EARP 
Lana If 3,33 
B KA Aa s CONE. 
2 AE 14 


of pol et 


: PP DR a 
SENG 

o Je, s 97 - 
sj AA GIS Y- 
ç A „9382 
SI Se 
MN ih / 
AA ANA EN YA: -y rta 
Pangan. YI 


YA 


Ai 


Peka 


IA 


PN AAS 

pe 703 Had 2? 
LAN AA anta 
AR Benang 
Sa 


MAT INI 
2D penata vr 
Jan oa 


GB a MW 


EA TA 
E 


Am MAN 33 
AEAEE | 


yu" 2 Pa 


3406) Yaitu orang-orang yang suka mendengarkan ajakan, lalu menimbang, 
lantas mengambil ma'na yang lebih baik, bukan menolak dengan buta-tuli. 


905 


Surah ke 39 AZ - ZUMAR Juz’ ke 23 
Da PETRA 71r, 
23. Allah telah turunkan sebaik-baik LAI ami YA 
perkataan, (yaitu) Kitab yang seana. j ERY 
giannya menyerupai sebahagian, ) z NA Ca 
yang diulang-ulangkan, yang seram Dang Ela Es 
Ioa peter PA ITTE 


lantarannya kulit-kulit badan orang- 


orang yang takut kepada Tuhan mere- 
ka, kemudian jadi lemas kulit-kulit 
mereka dan hati-hati mereka kepada 
mengingat Allah: yang demikian itu 
pimpinan Tuhan, yang Ia pimpin de- 
ngannya siapa yang Ia kehendaki, dan 
barangsiapa disesatkan oleh Allah, 
maka tidaklah ada baginya sembarang 
pemimpin. 


24. Maka apakah orang yang pelihara 
dirinya daripada kejahatan adzab pada 
hari Kiamat, (sama dengan orang- 
orang yang zhalim)? Dan dikata kepa- 
da mereka yang- zhalim: ”Rasalah apa 
yang kamu telah usahakan.” 


25. Orang-orang yang dahulu dari 
mereka telah dustakan (rasul-rasul), 
lantaran itu, datang kepada mereka 
adzab. dari jurusan yang mereka tidak 
sadar. 


26. Maka Allah telah rasakan kepada 
mereka kehinaan di penghidupan yang 
rendah (ini), tetapi sesungguhnya 
adzab Akhirat itu terlebih besar, jika - 
mereka tahu. 


27. Dan sesungguhnya Kami telah 
adakan bagi manusia, dalam Qur'an 
ini, tiap-tiap perumpamaan, supaya 
mereka ingat. 


~ Lema 


3407) Tentang tinggi isinya dan ibadatnya. 


906 


AN SPER TTEN aa dg 
2IS II , 533 III el f, 


SI A3 g at EE 


Sa BI SARI S3 
2 3 0? 4 7 

2 0g Maya da 

ð 3 Pa 


a al Lob 


f 


EIR 


PERTE LOE AA ré 


”1 Pa 


KA Pe aa SR 


ELIA LARA 


oi 
AA . o MLS ro 


o I Arr Lr 


y Soe AB PALU 


rops’ 

PER 

IS a rI 

TESI KAE: Tt 
ea o, (SK 


A S 
Cat or” 


Ra a 
PAS . KAK SAT 
AEE ag 


D9 An 


Juz' ke 24 (PUAK - PUAK) Surah ke 39 


| gte? 
28. (Ialah) Qur'an bahasa Arab yang HE Ula YA 
tidak mempunyai kebengkokan, supa- 1 oltre? 
ya mereka berbakti. Sa nn | 


$ b d 1 > 
29. Allah mengadakan perumpama- 15 SA SEK L k YA 


an: Seorang laki-laki yang di tentang- 139 S 
nya ada beberapa sekutu yang bere- ) s4 Ma 7853. 2 
butan, dan seorang laki-laki yang APEP bI F9 


ikhlas kepada seorang (sahaja) ” Ada- o Da GA) Ya Ba Ni 4 


kah dua orang itu sama dalam perban- $ 33 P 

dingan? **4*5) Sekalian puji kepunya- Y f BY 1 5 apd $ W 
an Allah! tetapi kebanyakan mereka ETP 
tidak mengetahui. 5 1 


30. Sesungguhnya engkau akan mati: PP SA PEN H$i 
dan sesungguhnya mereka akan mati. ga (A9 ana ye 
SA 
31. Kemudian sesungguhnya kamu, Ang AAN Ka HA a y) 
3410) di hari Kiamat, di sisi Tuhan ^7 77 Ja 
3411 POE 
kamu, berbantahan. ) çor tg 


Juz' ke 24 an al LI 4 


1! f PERRERA 
32. Maka bukankah tidak ada orang san A AU Yr 
yang lebih zhalim daripada siapa yang » tr 
mengadakan dusta atas Allah, 3412) SS LG AA 
dan mendustakan kebenaran tatkala 8⁄4, £,, © 
datang kepadanya? Bukankah di jaha- Sg (PA 23 
nnam ada tempat kembali bagi orang- 
orang kafir ? 


LN 


b ya 


3408) Seorang hamba yang mempunyai beberapa tuan yang berebutan hak pa- 
danya, bisakah sama dengan seorang hamba yang mempunyai hanya satu tuan dan 
ia ikhlas kepada tuan itu? Begitulah keadaan seorang yang mempunyai beberapa 
tuhan. dengan seorang yang mempunyai hanya satu Tuhan, bisakah disamakan? 

3409) Hai Muhammad! engkau dan mereka yang mendustakanmu akan mati, 
menghadap Tuhan. 

3410) Kamu : Kamu yang kufur kepada Muhammad. 

3411) Pengikut-pengikut salahkan ketua-ketua yang menghalangi mereka ber- 
iman kepada nabi Muhammad, sedang ketua-ketua itu berkata, bahwa yang demi- 
kian itu salah kamu sendiri. 

3412) Menga atakan Allah mempunyai anak, dan mengadakan sekutu bagi Allah 
itu perkara-perkara yang sama sekali dusta, tidak sedikit pun berasal. 


907 


Surah ke 39 AZ - ZUMAR juz’ ke 24 





33. Tetapi orang yang membawa DES Yr 
kebenaran dan membenarkan (kebe- 4 ERT 

naran) itu, merekalah orang-orang Woro Cu LT 
yang berbakti. 3 Dapur 73 
34. Adalah bagi mereka di sisi Á. A Sa Tt 
kopen Roes apa yang mereka hn In 
kehen yang demikian itu gan- £ / 
jaran bagi orang-orang yang berbuat na Aa 2 2 Hy 


kebaikan, | a “au KS AREIS Y 

35. Berakibat (bahwa) Allah hapus. SA a aD N, YO 
kan dari mereka sejahat-jahat (dosa) . Ag oJ 234037 ir r 2 p 
yang mereka telah kerjakan, dan ia pmr por- 
balas mereka ganjaran mereka “ da PAP 5 
dengan (balasan) yang lebih baik EA 7 Pay S3 1 
dari pada apa yang mereka telah P 
kerjakan. 


36. Bukankah Allah cukup (untuk DÍL | 9 Yaa LN "I 


menyelamatkan) hamba-Nya, ?$13) rd un), 


sedang mereka menakutkanmu dengan ay vd. 

(tuhan-tuhan) yang lain daripada- 7 Ñ, NE 3 
Nya: 1") dan barang siapa disesat- * PA WA Aa aI aro 
kan oleh Allah, maka tidak ada Wb AE Jaa 9 


baginya siapapun pemimpin: 
aginy papun p p Aa 


s 


OP, 


| Ia AN 
37. Dan barangsiapa dipimpin oleh ea ADI A3 Can g KV 
Allah, maka tidak ada baginya sem- 


barang penyesat. Bukankah Allah 4$ 3 Id sar AS Ai fai 
itu Gagah, Mempunyai pembalasan ? $ 
rs bi 
pb 


38. Dan jika engkau tanya mereka: YE YA 
”Siapakah yang jadikan langit dan TE oe Cii 
211 sar 


bumi ?” niscaya mereka menjawab : 7 PP 
“Allah”. Katalah : ”Kalau begitu, Ogan AN, aa 
tidakkah kamu pikirkan barang yang p ogeta 
kamu seru ?'!5) selain dari Allah ? 21 04 Op BULAN Io 
Jika Allah mau kenakan bahaya GAK A 

AAA LAN GS A 


3413) Allah cukup sebagai penghalang mereka yang hendak membunuh nabi 
Muhammad. 

td Kaum @uraisy gertak nabi Muhammad akan jadi gila kalau ia ganggu- 
ganggu an cela berhala-berhala mereka. 
| 415) Seru : Panggil: berdo'a: berbakti. 


908 


Juz’ ke 24 (PUAK - PUAK) | Surah ke 39 


kepadaku apakah mereka. **'“) bisa 
lepaskan bahaya-Nya ? atau Ia mau 
kenakan rahmat kepadaku, apakah 
bisa mereka **'”) menahan rahmat- 
Nya ?” Katalah : "Allah itu cukup 
buatku: kepada-Nya-lah berserah diri 
orang-orang yang berserah.” 


39. Katakan : "Hai kaumku ! ber- 
amallah menurut keadaan kamu: se- 
sungguhnya aku (pun) akan beramal. 
Maka akan kamu ketahui.” 


40. "Siapa dia orang yang datang 
kepadanya adzab yang merendahkan 
dia dan menimpa atasnya adzab yang 
tetap ?” 

41. Sesungguhnya Kami telah turun- 
kan atasmu Kitab itu buat (kebaikan) 
manusia dengan (mengandung) kebe- 
naran. Dari itu, barangsiapa terpim- 


pin, maka (adalah) untuk dirinya, dan L 


barangsiapa sesat, maka tidak ła sesat 
melainkan buat (kerugian) dirinya: 
dan bukanlah engkau pengawal atas 
mereka. 


42. Allah menerima jiwa-jiwa ketika 
matinya dan (jiwa-jiwa) yang tidak 
mati, dalam tidurnya, lalu Ja tahan 
(jiwa) yang Ia hukumkan mati atas- 
nya, dan Ia lepaskan yang lain, hingga 
satu masa yang ditentukan. Sesung- 
guhnya (adalah) pada yang demikian 
itu tanda-tanda bagi kaum yang ber- 
pikir. 


43, Bahkan mereka adakan, selain 
dari Allah, beberapa perantara. '“'') 
Katalah : "Apakah (kamu mau ber- 
tuhan lain), walaupun mereka tidak 
memiliki sesuatu dan tidak ber- 
pikiran ?” 


` 8416) Mereka : Berhala-berhala itu. 


Sg. KAU 


IS e E yag 
Pn PLB KPM, op 
AAN RAAS Na 
gu Asa Da 4 
Gala C P 
AE 
E TAN Ez 
apa 
Aa SS AS 


SESI MIS u 
FENET 


Je Jaia home 

TA iugi 
s3 0 “ 

Ka 3 Yara Ly 


papa 92L 


ag a SN 
L Gá 2 SAN S 


FF 


1 PE 
Sai 


Of uh 


KI 2233 Oya Al LY 
KT NA s $ 
IKU Kan 


Ph a A 


Ama 


# ae 


3417) Ya'ni kafir-kafir itu sembah beberapa berhala dengan alasan, bahwa ber- 
hala-berhala itu jadi perantara buat keselamatan mereka. 


909 


Surah ke 39 AZ - ZUMAR Juz’ ke 24 


o1d, en , : 
44. Katalah : “Bagi Allah-lah semua bsa enda tt 
perantaraan (yang memberi faedah): ” 5. 
bagi-Nya-lah kekuasaan langit dan CNP Yin An Sa aj 


bumi, kemudian kepada-Nya-lah akan p ofso? a7 


dikembalikan kamu”. DPN AS! 


S s s 
45. Dan apabila disebut (nama) Allah pkn Aa AI a tO 
semata-mata, tidak senang hati orang- gol az, E 
orang yang tidak beriman kepada y PE sis os Maa 
Akhirat: tetapi apabila disebut (nama- an 
nama) mereka yang lain dari Allah, EN HS1 bea 


lantas mereka bergirang. s.s 0o 


BIASA S3 D 
46. Katalah : "Hai Tuhan Yang men- Pn J - 


cipta langit dan bumi, Yang mengeta- 

hui (hal) yang ghaib dan yang hadlir ! 5» VÉN Pee PA 
Engkau akan menghukum di antara , Ia TAE Y 
hamba-hamba-Mu di tentang apa yang Lu CA ; Ce 
mereka berselisihan padanya”. z s 227 eA op 2 


asip 


47. Dan jika sesungguhnya aa) bagi RAAY $9); ey 
orang-orang yang zhalim itu sekalian , pele ego 1 

apa yang di bumi, dan besertanya AA 2 Sea 2 yi 
sebanyak itu (pula), niscaya mereka | | aa v $ 
(suka) tebus diri dengannya dari ke- — NI An Yang 
susahan adzab di hari Kiamat, padahal an z” i TA 
telah nyata bagi mereka, dari Allah, se II. MY CH 
apa yang mereka tidak sangka, Da Dan e FES AV 


48. Dan telah nyata bagi mereka ke- Fa i AA - pe a Ig LA 
salaman Kelana yang mereka telah 5 
usahakan, dan telah mengelilingi mere- < ?4.' « : "Tn 
ka apa yang mereka pernah memper- 53 Pa Up dg 
olok-olokkannya. 3413) 


3418) Di hari Kiamat, setelah ternyata bagi orang-orang kafir, adzab yang me- 
reka akan terima, yang mana mereka tidak sangka-sangka, pada waktu itu mereka 
ingin hendak menebus diri mereka dengan sekalian kekayaan mereka, walaupun 
diandaikan kekayaan itu semua harta-benda makhluk yang ada di muka bumi dan 
sebanyak itu lagi. 


910 


Juz' ke 24 (PUAK - PUAK) Surah ke 39 


49. Maka apabila bahaya mengenai 9. 1 aa AH 
manusia, Ia seru Kami. Kemudian, GLEN GA “ag LA 
apabila Kami beri kepadanya satu 4 2 0. 2 497 2 4,” 
ni'mat dari (sisi) Kami, ia berkata : X4 sae de aa leo 


"Sesungguhnya apa yang diberikan Er 1% dg 
kepadaku itu (adalah) lantaran ke- A NS JW 
pintaran (ku) : bahkan (ni'mat) LS el “0 


Je | 
itu satu percobaan, tetapi kebanyak- DA Sy diy , 
an manusia tidak mengetahui. PÁI RAISI R 


D S r V K 
50. Sesungguhnya orang yang se- na PN Os 


belum mereka telah ucapkan (per- j 81.1 
kataan) itu, tetapi apa yang mereka DA AP HA = Pe 
usahakah tidak dapat melepaskan P 

tu adzab) d k FY e: 2er o2 
(sesuatu adzab} dari mereka. A E A RT 


5l. , Lalu Nan kepada mereka ng j 35 pan 
) kejahatan-kejahatan dari apa 372. ?- FIRT 7e 
yang mereka telah usahakan: dan -FET ma 3 

Orang Gp ang yang zhalim dari me- oJ 

reka ) akan mengenai mereka . DU 17 an A 

kejahatan-kejahatan dari apa yang I S Su AT 

mereka telah usahakan, dan tidaklah AA 

bisa mereka meluputkan (diri). wo D apai” 
jose! ed A tzor 


52. Dan tidakkah mereka mengeta- ka Ooo - ni or 


hui bahwasanya Allah memewahkan PET 

kurnia kepada siapa yang Ia- kehendaki (gu | 
dan Ia sempitkan ? 3 ) Sesungguh- 3 SLS Ca or 
nya di tentang itu (adalah) beberapa > 3 | 
tanda bagi kaum yang beriman. J FAN PS] 23 


Ti LIA 5 PETA 
53. Katalah : ”Hai hamba-hambaku YAA Ae Ja or 


yang telah melewati batas atas diri- 3 Jp or ey 
dirinya, janganlah kamu putus harap- LA ep Uh 
an dari rahmat Allah, (karena) se- 22 


sungguhnya Allah mengampunkan Ja aa Ko) aD a 


dosa-dosa sekaliannya, (lantaran) se- 3°27 eA 225 Tanu e 1 2 ya 
sungguhnya Ialah, Pengampun, Pe- Jea 


nyayang. 5 —2 gi 


3419) Mereka : Orang-orang kafir yang dahulu kala. 
3420) Mereka : Kafir-kafir Quraisy dan yang semasa dengan mereka, 
3421) Ia sempitkan rezeki atas siapa yang Ia kehendaki. 


911 


Surah ke 39 | AZ - ZUMAR Juz’ ke 24 | 


54. ”Dan kembalilah képada Tuhan yaa ns PE A uij Ot 


kamu, dan berserah-dirilah kepada- 02 an 27 
Nya sebelum datang kepada kamu BATE So ba 
adzab itu; kemudian, >???) tidak p aan) 7 4 

dapat ditolong kamu”. D9 Panja 


55, "Dan  turutlah sebaik-baik Ip Sa 14 00 
(agama) yang diturunkan kepada H . 73? S 
| sitaan 3 Seher 
kamu dari Tuhan kamu, sebelum v 
: >J a trd, 9) 
datang kepada kamu adzab itu dengan p= LEON, IA a U 


tiba-tiba, sedang kamu tidak sadar”. ai Bear AA p 
56. ”Supaya sesuatu jiwa tidak ber- “ -+ Gas aa or 


9 Jul 1 
kata : “Hai dukacitaku atas (kewa- da a 
jiban) yang aku telah lalaikan di sisi o 1 D Ffas An , 
Allah, dan sesungguhnya adalah aku J, an GEUN 


dari orang-orang yang memperolok- Pan ga 
olokkan !” PA S5 
57. "Atau supaya tidak (sesuatu "| T 

jiwa) berkata : “Jika Allah telah Sil a SIA ON 
pimpinku, niscaya adalah aku dari pac : 
orang-orang yang berbakti”. Su Ia N 


58. "Atau supaya tidak ia berkata ^ | j AA 

í IK: OA 
ketika melihat adzab : “Alangkah Lis Sem 3 
baiknya kalau aku bisa kembali, Ti 17 A 
supaya aku jadi dari bea ebi 06 SUN 
yang berbuat kebaikan !” 


an Lai PON 
59. "Bahkan ***'*) telah datang LA Were A A 
kepadamu ayat-ayat-Ku, lalu engkau a KOA APA 
dustakan dia, dan engkau sombong, GEN Can 
dan adalah engkau dari orang-orang 


yang kafir”. INATA 


60. Dan di hari Kiamat, engkau Fio 
3424) akan lihat orang yang mengada- a Ta aa 1 


3422) Ya'ni kalau sudah datang adzab itu, kamu tidak dapat ditolong. 
8423) Di hari Kiamat akan dikatakan kepada jiwa-jiwa yang menyesal ketika 
melihat adzab itu : Bahkan ................... 
3424) Engkau : Muhammad. 


912 


Juz' ke 24 (PUAK - PUAK) Surah ke 39 





1 


f, I JII , A 
kan kedustaan atas Allah '“?5) itu, D 10263 EII x 
muka-muka mereka hitam. Bukankah dua 2 aE 2 a5 A H 


di jahannamlah (ada) tempat kembali 733 42, AE PR 2? i 
bagi orang-orang yang sombong ? BS JI 


61. Dan Allah selamatkan mereka HA Gada R3 u 
yang berbakti dengan sebab Iteriuput j 33L ye t2 
mereka '“'5) (ya'ni) tidak disentuh A pe d Pn 
mereka oleh kejelekan, '“?'?') dan | La) Tn : 
tidaklah mereka akan berduka-cita. 


Pp 1 EL) 


62. Allah itu Pembikin tiap-tiap 395 KS Ker Ar 


or Pu 


suatu; dan Ia Pemelihara atas tiap- s A 

tiap suatu. IG í CRA 
.. 7 = | .t 

63. Bagi-Nyalah kunci-kunci langit LA ANA 1 


dan bumi: dan mereka yang kufur LL Iz Sir 
Í — 
kepada ayat-ayat Allah itulah orang- NG: Yus, 3 


Orang yang rugi. DAS ADB: abi 
He e a a dari Allah AE U Rapat 138 a 
amn oa an E SAI 
65. Dan sesungguhnya telah diwah- A Sa 10 
ukan kepadamu dan mereka ° A 
gak EEE N sean es engkau SS - en NS a 
dan Jadilah engkau dari orangorang SE E as Ga 
yang rugi. Dar er 
: , a22 ay | 
ea ga an gain LE AN 
orang yang bersyukur. | a SE 


3425) Mengadakan kedustaan atas Allah: Mensifatkan Allah dengan sifat-sifat- 
yang tidak layak dan tidak ada. 

3426) Ya'ni lantaran mereka terluput dari syirik sesudah ada ajakan nabi Mu- 
hammad. 

3427) Orang-orang yang berbakti itu tidak akan disentuh oleh adzab. 


913 


Surah ke 39 ! AZ-ZUMAR Juz' ke 24 





t ai Sei A E, 

67. Dan mereka tidak hormatkan o A3 5> TU IV 
Allah dengan sebenar-benar penghor- ”“ pa I Da 
matan, padahal bumi sekaliannya S gm Aa Poa TAN IP 
(dalam) genggaman-Nya pada hari 

Kiamat, sedang langit tergulung di Se hi 2 2 | 
= tangan kanan-Nya. ****) Maha-suci Ila „3 nz D 4 a 3 7 Lae 
dan Maha-tinggi dari apa yang mereka KA Ie Si Sg 2. 
sekutukan ! 


68. Dan akan ditiup di sangkakala Ga pa) A NA 

lalu mati apa-apa yang di langit dan i 

apa-apa yang di bumi, kecuali apa- PARET A Ju 

apa yang dikehendaki oleh Allah, TEE 

kemudian akan ditiup padanya 3429, an ag Y o> AAA ESI 

(tiupan) yang lain, maka tiba-tiba RRES TG 23 

mereka °???) bangkit menunggu. J AG 5 Sa 
a Pan eE 

69. Dan akan bersinar bumi dengan , gx. Ae nan 14 

nur Tuhannya, dan akan dibentang Egi i 

Kitab (catatan), dan akan dihadlir- LES fa, 33 

kan nabi-nabi dan saksi-saksi, dan 


. pr”. a 
akan diputuskan di antara mereka D aah 


dengan benar, dan mereka tidak - 0o54 02 5 gi : "i 
dianiaya. Iya Dg Yon JI Laik 
z v4 $ 6 S P 


70. Dan akan disempurnakan bagi na V> 


tiap-tiap jiwa apa yang ia telah kerja- 


kan; dan la lebih mengetahui apa 5 KARAK 


yang mereka kerjakan. 


71. Dan dibawa orang-orang yang 3 PEN G3 ja 


kufur itu kejahannam berpuak-puak, 7 PAN D DN NN 
hingga apabila mereka datang kepada- AR 31 AA pt 
nya, dibukakan pintu-pintunya, dan ,,4-- J7 - 14 


f 
penunggu-penunggunya berkata kepa- (EA GA ana 
da mereka : "Bukankah telah datang , soep o-a F9» 01 
kepada kamu rasul-rasul dari (jenis) Dgn Ki cr Bg 


~ 
J 
T E e 
.. | 


3428) Di tangan kanan-Nya : Dalam kekuasaan-Nya. 
3429) Ditiup padanya : Ditiup pada sangkakala, 
3430) Mereka : Makhluk berjiwa. 


914 


“Juz ke 24 


kamu yang membacakan kepada kamu 
ayat-ayat Tuhan kamu dan mengan- 
cam kamu (dengan) pertemuan hari 
kamu ini ?” Mereka jawab 
(ada) ° Tetapi telah pantas hukum- 
an adzab atas orang-orang kafir. ***') 


72. Dikata : "Masuklah ke pintu-pin- 
tu jahannam dalam keadaan kekal 
padanya.” Maka alangkah jelek tem- 
pat kembali bagi orang-orang yang 
sombong itu ! 


73. Dan dibawa orang-orang yang 
berbakti kepada Tuhan mereka, ke 
surga berpuak-puak, hingga apabila 
mereka datang kepadanya, dan dibu- 
kakan pintu-pintunya, dan pengawal- 
pengawalnya berkata : "Sejahtera atas 
kamu ! Senang kamu ! Maka masuk- 
lah kepadanya dalam keadaan kekal.” 


74. Dan mereka berkata : "Sekalian 
pujian kepunyaan Allah Yang telah 
tunaikan kepada kami perjanjian-Nya 
dan Yang telah wariskan kepada kami 
bumi itu; kami bisa mengambil 
tempat di surga, di mana (saja) kami 
kehendaki: maka alangkah baiknya 
ganjaran bagi orang-orang yang ber- 
amal (baik) t” 


75. Dan engkau akan lihat malaikat 
mengedari sekeliling “Arsy (sambil) 
beribadah dengan memuji Tuhan me- 
reka: dan diberi putusan di antara 
(makhluk-makhluk) dengan benar, 
dan diucapkan : "Sekalian pujian 
kepunyaan Allah, Tuhan bagi sekalian 
makhluk !” 


3431) Ya'ni pengakuan mereka: 


(PUAK - PUAK) 


. Ya. 


Surah ke 39 


P) rte) KOU 
aaa 


2163 epy 


SG Aa Sa g eal 
AEA E 


RES vr 
207 2 
Agak 

CZT AA 203 
an s5 GNI, 3 

Pau "AA 
SERA 
Pen PA 43 ar 
ASEAN GAN 


1330 raja olap 
Oi ASI al SE 
S5 SHE v 


Pa 
Pen dr ai 


Pa PA 


2 t 3 (Pa 1 Obat 

PA Ten deal Opa iga 
3 

SAN A 


Da Lyr? 


3 OA No 


O/ medan > 2 , 
n / 


eh RASA 


"Ya ada” itu tidak berguna, karena lebih da- 


hulu dari itu telah dijatuhkan hukuman atas mereka. 


— 0000000 — 


915 


Surah ke 40 AL — MUMIN Juz’ ke 24 


BEAT 
AL-MU'MIN ?¢4?2) 
(MU'MIN) 

Surah ke 40 : 85 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, PEN IN ca 


Penyayang. 


1. Ha Mim, 3422) | 


eA PM z r’ Ja sz 
2. Penurunan Kitab itu (adalah) dari AN Ge EN bo r 
Allah, Yang gagah, Yang mengetahui, Ii E Ia R3 
cal aa 


3. Yang mengampuni dosa, dan  ? j A a a 
Yang menerima taubat, Yang sangat SI day LAU F 
(pedih) siksaan(Nya), Yang mempu- 
nyai kekayaan: tidak ada (sebarang) ý u) J Ag; j Éa o 
“Tuhan melainkan Dia; kepada-Nya- 


lah tempat kembali. PPAT asa AP Si Aj 


| 5 | 
4, Tidak membantah pada ayat-ayat Y aD SR Ja t 
Allah melainkan orang-orang yang 655417“ PET 2r PPA 


kufur. Oleh itu, janganlah engkau A G3 
ditipu oleh kebebasan mereka di 
negeri-negeri. '“'?) pn 


3 Jae , %2 
5. Sebelum mereka, kaum . Nuh 3 ; 3 ý eL DNA y ð 
telah mendustakan, dan (juga) go- C- c 
longan-golongan sesudah mereka; dan 8 27 or o 
tiap-tiap ummat menuju kepada rasul- s LB BA AI AH Ha. Yr, 
nya buat membunuh dia: dan mereka" Je 3 BIg 
membantah dengan tidak benar untuk? A Dgn AP 


3432) Surah ini dinamakan juga Ghafir : Pengampun. 

3432a) Yang terpuji, Yang mulia. 

3433) Orang-orang kafir bebas dan bersenang-senang itu tidak jadi alamat, 
bahwa mereka akan luput dari adzah Kami. 


916 


Juz’ ke 24 (MU'MIN) Surah ke 40 





menggugurkan dengannya akan ke- du Aa KI KAA WA EY 3 
benaran, lalu Aku siksa mereka, maka 7 ita 3 TP 3 P3 
bagaimanakah (pedih ik -Ku? : 

bada) akah (pedihnya) siksaan-Ku AS PA Ga 
6. Dan begitu. juga telah pantas H aa -$ La 1 
hukuman Tuhanmu atas mereka yang - a. 


kufur, (yaitu) bahwasanya. mereka EA nk AT PAN 
itu adalah ahli neraka. pu HP pa a 
7 37 


7, Mereka yang menanggung 'Arsy PAN PNP Aa V 
dan mereka yang di kelilingnya, Pe 


rd i, 
beribadat dengan memuji Tuhan mere- Ak Te, peran A ) gn UYA 9 


ka dan mereka percaya kepada-Nya, ,,1...), LD.) 9 EU E 


dan mereka mintakan ampun bagi V EL RAPI AS 
orang-orang yang beriman (dengan Hi ISA Ta 4 EA 
ucapan) : "Hai Tuhan kami ! Engkau BAGS LA 
telah limpahi tiap-tiap suatu (dengan) Me: $ ak 
rahmat dan pengetahuan. Maka am- a G Cara ya IE 
punkanlah mereka yang bertaubat 17? “Ie 

| A! w 14 AA 


dan menurut jalan-Mu. dan pelihara- 


1 % aş a ah 
kanlah mereka dari adzab neraka”. > Ta o. 9 


8. "Hai Tuhan kami ! dan masukkan- AE š 5 251 P A 
iah mereka di surga-surga kekal yang ,,' P 

engkau telah janjikan kepada mereka, f go P Ta ore NA HAR UA 

dan (kepada) siapa yang baik dari 

bapa-bapa mereka, dan isteri-isteri 


mereka, dan turunan mereka, (karena) ng Les 


sesungguhnya Engkaulah Yang gagah So, SA . 7 LA Sa 
Yang bijaksana.” SN ya = 


9. "pan selamatkanlah mereka dari 

kejahatan-kejahatan, *'*"*) karena Ian EU La) A 
orang yang Engkau selamatkan (dia) 9, , > por? n “sa, , 
dari kejahatan-kejahatan pada hari itu, dis - XAI IL a ÉLEN 
maka sesungguhnya (berarti) Engkau 2 DA 2 ia 


telah rahmati-dia; dan yang demikian, t.: 
ialah kejayaan yang besar.” Pa GR DS 59. 


3434) Sebelum kaum Quraisy dan sebangsanya ada kaum Nuh, dan sesudah 
kaum Nuh ada golongan-golongan. Mereka itu telah dustakan rasul-rasul yang di- 
utus untuk mereka: selain dari itu, tiap-tiap ummat memang biasa hendak membu- 
nuh rasul yang dikirim untuk mereka, dan biasa juga mereka membantah kebenar: 
an-kebenaran.yang dibawa oleh rasul masing-masing dengan maksud hendak mer 


jatuhkan kebenaran: tetapi lihat bagaimana balasan-Ku atas mereka ? 
3435) Kejahatan- kejanatan: adzab-adzah, sengsara-sengsara, siksaan-siksaan 
dan sebagainya. 


917 


. Surah ke 40 AL - MUMIN Juz” ke 24 





: 2 '.. KA 5 
10. Sesungguhnya mereka yang TN BY GAN Jó, E 


kufur, di seru (pada hari itu) : 72% yap 
"Sesungguhnya kemurkaan Allah - DNA 
-= lebih besar daripada kemurkaan kamu trL dan 
akan diri-diri kamu, tatkala kamu KAN Ogan Ip 
diajak kepada iman tetapi kamu P 
enggan,” CU Ian 


Lah 


11. Mereka berkata : “Hai Tuhan . 2 ANTO | 5 T 
kami ! Engkau telah matikan kami A | TAN 


dua (kali) dan Engkau telah hidupkan 1 7 7/0. 0108 progo 
kami dua (kali), ****) Maka kami UG EN, 


telah akui dosa-dosa kami. Oleh itu, PELAN Th a23 


f | 
adakah jalan buat keluar ?” S gad! J C 2 A 


3 r br a á 


12. Yang demikian itu lantaran bah- EAT r 
wasanya apabila diseru Allah semata- A a 
mata, kamu kufur; tetapi jika diseku- a HE k Me : ee 


tukan (sesuatu) dengan-Dia, kamu j 
beriman. Maka hukuman itu ke- o9 os 
punyaan Allah Yang tinggi, Yang KG RS Ian: IP 
besar, $237) Z 


13. la-lah Yang unjukkan kepada ee ST Sa Àg 


kamu ayat-ayat-Nya, dan menurunkan PE AAA Tg 
bagi kamu rezeki dari langit, tetapi WEP dg MA Ea Ka 
tidak ingat (yang demikiar) melain- Ja Tekan 2 
kan orang yang kembali. 3438) Hata 


14. Maka serulah Allah dengan meng- AA f al 2 ANU it 
ikhlaskan ibadat bagi-Nya, walaupun 


tidak disukai oleh orang-orang kafir. 9 dg akta II Y Èr a)! 


3436) Sebelum Tuhan adakan manusia, manusia tidak ada, Hal tidak ada ini 
dipandang satu kematian; lantas kita dijadikan. Ini hidup yang pertama, lalu kita 
mati. Ini mati yang kedua. Di Akhirat kelak, kita dibangkitkan. Ini hidup yang ke- 
. dua. 


3437) Kemurkaan Allah jadi besar atas kamu, lantaran kamu tidak mau ber- 
iman ketika kamu dengar orang tauhidkan Allah: tetapi jika ada yang sekutukan 


sesuatu dengan Allah, kamu beriman dengan kemusyrikan itu. Maka pantaslah 
kamu dihukum oleh Tuhan Yang tinggi dan Yang besar. 
3438) Orang yang kembali: Orang yang mengambil jalan yang lurus. 


918 


Juz’ ke 24 | (MU'MIN) Surah ke 40 


15. (Ia-lah) Yang tinggi derajat, Yang KA o 
mempunyai 'Arsy: la kirim wahyu o2 Ai b gada K3 
dari perintahNya kepada siapa yang Ia A Mg “TE IP He 
kehendaki dari hamba-hamba-Nya - 
buat Ia ancam (dengan) hari Per- T 
temuan. 








# 
s p A Ör re? of rar 


16. (Yaitu) hari yang mereka keluar | 
dalam keadaan tidak tersembunyi atas SL, don PA (ai n 
Allah suatu apapun dari (amal-amal) CA oo PE 
mereka. “Kepunyaan siapakah kera- LA al pa 
jaan pada hari ini ?” ”Kepunyaan 

Allah Yang tunggal, Yang maha Na pipet , A 


kuasa”. 3439) j 

17. "Di hari ini dibalas tiap-tiap U DX K a Aa IV 
jiwa dengan apa yang ia telah usaha- sI G 

kan. Tidak ada kezhaliman di hari ini; 5 a f LAI g 
sesungguhnya Allah cepat meng- G sn | 
hitung.” MEA 2 ang 
18. Dan ancamlah mereka (dengan) sa A yA 
hari (bahaya-bahaya) yang hampir, “” $ Da K s TE 
3440) tatkala hati naik ke tenggorok- Saeb 6 SIAE 


an ''91) dengan dukacita, padahal 


tidak ada bagi orang-orang yang y É MEREST 


1 


zhalim itu sahabat yang rapat dan 93 0, 1 
tidak penolong "yang bisa dita'ati. Ela? ard 
TERES 


19. Ia mengetahui pandangan-pan- SEE 1. „> A 4g 


dangan yang Khianat dan apa-apa pg J 23 
yang disembunyikan oleh dada-dada. J3 wA 2 sh 


IERA] 


3439) Di hari itu akan ditanya: "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?” 
Lalu dijawab: "Kepunyaan Allah Yang, tunggal, Yang maha-kuasa!” 
3440) Yaitu hari Kiamat. 
3441) Apabila seorang terlalu susah, dikatakan hatinya naik ke tenggorokan, 
seolah-olah menutup jalan nafasnya. . 
83442) Tidak ada pada hari itu penolong yang bisa diharap. 
3443) Tuhan Yang cepat menghitung itu bukan saja bisa menghitung apa-apa 
yang makhluk kerjakan dengan nyata, bahkan Ia mengetahui mata yang meman- 
dang dengan khianat dan apa-apa yang tersembunyi dalam dada-dada. | 


919 


Surah ke 40 AL - MU'MIN Juz' ke 24 





20. Dan Allah akan menghukum f af PELT n a Ta 
dengan benar, sedang apa-apa yang `“ TR Ja 298e, 
mereka seru, selain daripada-Nya, ti- S, p 5 re 
dak akan bisa menghukum apa-apa, s y KoF m 
sesungguhnya Allah itu Ia-lah Yang / TEA eter COCOK AA 
mendengar, Yang melihat. MAN Ag peran 
21. Dan tidakkah mereka berjalan AI la Bs Pa Yi 
di bumi, lalu melihat bagaimana aki- 20 GL 07 0) ayr Stos - 
bat orang-orang yang pernah ada ex 3 USE 3 19 
sebelum mereka ? Adalah mereka itu bah ag 

lebih sangat kuat dan (lebih banyak) va 6 Sekian 3 
bekas-bekas dari mereka di bumi, A Pn 23930 
3444 : . 1i, 

) tetapi Allah siksa mereka - Yi FAAET REPU DY 
dengan sebab dosa-dosa mereka; dan je) 35 2 FA pa 
tidaklah ada bagi mereka seorangpun | KU = ri re) A5 FERE 
penghindar (bahaya) dari Allah. | atik Aa ai g2 
ð 


So ab 


22. Yang demikian itu lantaran se- ? peas ni a Lia 
sungguhnya mereka didatangi oleh Si Pak PLN n 


rasul-rasul mereka '“47) dengan ke- BAK e 
terangan-keterangan, tetapi mereka D i> sate wp 
a lalu Allah siksa mereka; , La Z 

arena) sesungguhnya la yang kuat, AIA DN SAI 
Vang sangat (pedih) siksaan(-Nya). nc A 

| / s’ a P 

23. Dan sesungguhnya Kami telah ANA bp 353 9 aa 
utus Musa dengan (membawa) ayat- 7 
ayat Kami dan alasan yang nyata. AAN, 


£ Ap Aea 
24. Kepada Fir'aun dan Haman dan SUÉ SU Pa OTK, J! g? 
Qarun, tetapi mereka berkata : ”Sahir, J22 
3446) pendusta”. | KA yua PVE 


a of 


25. Maka tatkala 1a datang kepada En yaaa 5 ba 


mereka dengan (membawa) kebenaran 
DJ No G y 4% osjo 


dari sisi Kami, mereka berkata Pata | M 
”Bunuh anak-anak laki-laki bagi me- ory! A FEIK G 


3444) Mereka yang dahulu itu ada meninggalkan bekas-bekas yang lebih ba- 
nyak dan lebih teguh, 

3445) Ya'ni rasul-rasul dari golongan mereka, bukan dari luar. 

3446) Sahir : Tukang tenung, ahli sihir. 


920 


Juz' ke 24 (MUMIN) Surah ke 40 





E 


reka yang beriman kepadanya, dan |% EALA EEN EAAS HA 


34 
tinggalkan hidup (anak-anak) perem- Za aa 
puan mereka,” tetapi tidak ada tipu- An Pa KA 
daya orang-orang kafir itu melainkan JI da A) 15 


dalam kesesatan. JI 2 

26. Dan Fir'aun berkata : ”'Biarkan- desi y Sya 1? J65 D 
lah aku bunuh Musa — dan hendaklah °? í ta 
ia seru Tuhannya — karena aku takut © E tó A 
bahwasanya. jia akan tukar agama 4 TATO) FI Sh 

kamu atau ja adakan kerusakan di Ja 1 

bumi.” 3 PR! 


EE ET 3 
21. Dan Musa berkata : "'Sesungguh:- 4 Lau sang 3 YV 
nya aku berlindung dengan Tuhanku 


, AP 
dan Tuhan kamu dari (kejahatan) 2. ES 
tiap-tiap orang takabbur yang tidak 
mau beriman kepada hari  Perhi- -Ú Is i yan 
tu $3 
ia f o IS. 39 


28. Dan telah berkata seorang laki- Ji MAU Ia joy IS; g YA 
laki -Mu'min dari keluarga Fir'aun sehh are 


yang menyembunyikan imannya : © ASJ an Sa 
"Adakah (patut) kamu hendak bunuh a aa Da Joss | 
seorang laki-laki lantaran ia berkata : 13 y Aa 3 v Jia! VG 1 
"Tuhanku itu Allah ?” padahal ia , a r CA 
telah datang kepada kamu dengan pa a a 
keterangan-keterangan dari Tuhan K 5 

kamu ? karena jika ia dusta, maka HIS, AT éé ol 
buat  kecelakaannyalah  dustanya; Fa LA 

tetapi jika ia benar, akan mengenai Na ah KAN DG 
kamu sebahagian dari apa yang ia “ Kai j 
ancamkan kepada kamu; sesungguh- E Hona “yi - Kre EY 
nya Allah tidak memimpin orang 

ia itu melewati batas, pendusta.” Ís tet 2, g EFS 


3447 
) 34 
29. ”Hai kaumku ! bagi kamulah MEg SC r4 
kerajaan hari ini, hal keadaan kamu = a 
3 8 -f 3y e 
berkuasa di bumi, ) tetapi siapa 9 aN TR d an 


KA AS: p 2079. 


G sfe 


3447) Janganlah kamu terturut Fir'aun yang melewati batas dan pendusta, ka- 
rena Orang yang begitu tidak dipimpin oleh Allah. 


3448) Ya'ni bumi Mesir dan sekitarnya. 


921 


Surah ke 40 | AL - MU'MIN Juz' ke 24 


kah yang bisa menolong kita dari 
siksaan Allah jika datang ia kepada 
kita ?” Fir'aun berkata : ”Aku tidak 
unjukkan Kepada kamu melainkan 
apa yang aku pandang (baik), dan aku 
tidak pimpin kamu melainkan ke 
jalan yang benar.” 


30. Dan berkata orang yang telah 
beriman itu : “Hai kaumku ! sesung- 
guhnya aku takut (tertimpa) atas 
kamu seperti hari golongan-golongan.” 


31. ”(Yaitu) seperti keadaan kaum 
Nuh dan 'Ad dan Tsamud dan orang- 
orang yang sesudah mereka, padahal 
Allah tidak menghendaki kezhaliman 
bagi hamba-hamba(-Nya).” 


32, "Dan hai kaumku ! sesungguh- 
nya aku takut (tertimpa) atas kamu 
(bahaya) hari Seruan.” 3449) 


33. "(Yaitu) hari yang kamu akan 
berpaling membelakang, ****) dalam 
keadaan tidak ada bagi kamu siapapun 
penghalang (adzab) dari Allah, karena 
barang-siapa disesatkan oleh Allah, 
maka tidaklah ada baginya siapapun 
penunjuk jalan”. 


34. “Dan sesungguhnya dahulu telah 
datang kepada kamu ?“$!) Yusuf 
dengan (membawa) keterangan-kete- 
rangan, tetapi tetap kamu dalam rag u 
ragu di tentang apa yang ia bawa kepa- 
da kamu, hingga apabila ia mati, kamu 
berkata : "Allah tidak akan utus 





IP pa AAN Na KOTA 
SNI Si aib s3 


Hoa SE 
163 Aa — Ha ri 


5 pen 


LIAT waa 
MANA DANA 
82 nga S rta” 
OE YY 
AS rre 
2, 19 f- 
Aga ya 
BRA, 
B 
. * J3 oJo 2 parr 
aa net pan ri 
Da ae MAS 


d OTIR PN, 


DAA a 


3449) Hari Seruan : Hari Kiamat yang gi dalamnya banyak panggilan dan se- 


ruan untuk diperiksa. 


3450) Ya'ni berpaling membelakang dari mah-syar, medan perhitungan amal, 


ke neraka, 
3451) Kamu : Dansa Mesir. 


922 


Juz’ ke 24 (MU'MIN) Surah ke 40 


. seorang rasul sesudahnya.” 3452) Jı 8, 
'Demikianlah Allah sesatkan orang NIEA LSI, oa 
yang ia melewati batas, yang ragu- G 2 S o3, Je, 
ragu,” — G2 2 pad IR UP 


85. (Yaitu) orang-orang yang mem- HA PE D ro 
kantah ayat-ayat Allah dengan tiada ^ 

aasan yang datang kepada mereka. f #5 SE Pa Peran 
(Bantahan itu) besar kemurkaan(-nya) 

di sisi Allah dan di sisi orang-orang | Pee ai AAS É ia 
yang beriman. Demikianlah Allah 


X3 FK a PAR pie 
memeterai atas tiap-tiap hati orang dô - di ga $y 3S 


yang sombong, yang zhalim.” 
36. Dan berkata Fir'aun : “Hai B 2 y 1 
Haman ! bikinkanlah bagiku na Ob o% À I5 


menara supaya aku mendapat jalan- 7 o N| 1 AT a 
jalan,” SEN Jade 
31. (Yaitu) jalan-jalan (ke) langit, abb oying Sa sal Tv 
supaya aku melihat Tuhan bagi — ,,, 2 Pe Aa 

Musa, karena sesungguhnya aku per- 235 aib SBI RIPE SiC aa | 
caya dia dusta!” dan demikianlah 5: 

dinampakkan baik bagi Fir'aun amal f ER 0) pa £ ad Li: A 2a 3 
jahatnya, dan dipalingkan dia dari ja - 

lan (yang benar); dan tidak ada tipu Lag — TA yi 9 d ajat 


daya Fir'aun, melainkan dalam ke- 
r or? 


ragian. Gang 


38. Dan berkata orang yang telah a ag 1 1 TA 
beriman itu : "Hai kaumku ! turutlah 233 Ser. a 383 


akan daku niscaya' aku unjukkan 


kepada kamu jalan keselamatan.” 2 BN AMAL 
sel va 
39. "Hai kaumku ! kehidupan yang ea Aa 


rendah ini tidak lain melainkan ke- : S 
| 
senangan (yang pendek), dan sesung- CA ja Y 019 Ka 


guhnya Akhirat itu ialah tempat bui “13 
ketetapan.” 4 sk 


3452) Sebagai ejekan terhadap ahli agama, mereka berkata bahwa Allah tidak 
akan kirim rasul lagi sesudah Yusuf. 


923 


Surah ke 40 AL-.MU'MIN © Juz ke 24 


PE PAN CupE. D 
40. “Barangsiapa kerjakan kejahatan, $ FP aa YA b 
maka tidak dibalas-dia melainkan se- aa 
banding dengannya; dan barangsiapa ahte a Èi, 
kerjakan (amal) baik, dari laki-laki TETEE ks 
atau perempuan, padahal ia Mu'min , BA A ACA 5 
maka mereka akan masuk surga dalam 2 ea A 3 27 A r 


keadaan dikurniakan kepada mereka (449 5,3 4 sa 23 KS Laga A 
padanya dengan tidak (pakai) per- 3 | 


hitungan.” =U an KA 


Sa 


41. ”Dan hai kaumku ! mengapa aku A Sa 31 dk e 23155 Li 


seru kamu kepada keselamatan, tetapi DR 2 
kamu seru akan daku ke neraka aa RSN ETAST ola! 


42. ”Kamu ajakku buat kufur kepa- aL UN 2 3 < r A tr 
da Allah dan (buat) menyekutukan - 


dengan-Nya sesuatu yang aku tidak APY t Adi 43 YEN 2 


mempunyai pengetahuan tentang 

ms tenais a SAN 

43. a apa yang kamu a s ag KAA rye ï tv 

eta aa a a “Gi 3 Ý he: AK 55 ar 

dunia dan tidak di-Akhirat, dan EA 

Pen en en AA alang ci 
4 e 


guhnya orang-orang yang melewati En Uo HL, 
batas itu ialah ahli-ahli neraka.” 4 m e 


44. ”Maka kamu akan ingat apa yang N 8 D sa tt 
aku katakan kepada kamu: dan aku x 4 s , 
serahkan urusanku kepada Allah, Pa 5 AI Na : £ 
karena sesungguhnya Allah itu melihat Tn 7 SN P 2 
akan hamba-hamba(-Nya).” l Ho p Ne 7 


45. Maka Allah selamatkan dia (dari) 7 

kejahatan-kejahatan yang mereka atur; Mus Sen An AH II ŁO 

dan tertempatlah adzab yang jelek Ag f F 

pada golongan Fir'aun. MEA $ pA SAN Ke Se 4 

46. Kepada mereka diperlihatkan api oro II | 

3453) pagi dan petang; dan di hari HEUTE TASO LI 
3453) Pa agi dan petang. diperlihatkan kepada mereka adzab yang akan mereka 


terima sesu selesai perhitungan. 


924 


Juz’ ke 24 (MUMIN) Surah ke 40 





di k A Éji 3 oZ.: or # 
berdiri Kiamat, (dikata) : "Masukkan- ae ZJ pA ka Éi T 
lah golongan Fir'aun di adzab yang (- CA 3 


sekeras-kerasnya.” KOANI Ga SA Aa: 31 


an Dan Gina uien ogis ENG SA! 1 
ap aa an Ana Maa 
da pen Sp Au 
Lan dari kami bagan Gr ENG 


"gr 8 


48. Mereka yang sombong itu ber- Wb|l4 A E n 
Vi 


kata : "Kita semua (berada) di dalam- 2 belaan TT K 
nya, (karena) sesungguhnya Allah 3 AN Sa 
telah jatuhkan hukum antara hamba- C P Ji 
hamba(-Nya).” 2 


49. Dan orang-orang yang di neraka d an - ERS EURIE 3 £9 
berkata kepada penjaga-penjaga jahan- Py TETEE 
nam : ”Mintakanlah kepada Tuhan CPNS: ih AI PASI ega 

kamu (supaya) Ia ringankan dari | 7 

kami sehari dari adzab.” J ea Ú g 


50. Mereka bertanya : ”Dan bukan- Kasi sb SG o` 
kah telah datang kepada kamu rasul- Kya 
rasul kamu '“'“) dengan (membawa) rE É SA S 
keterangan-keterangan ?” Mereka 2) 

jawab: Ya.” Mereka berkata : Kalau da En 
berita berdo'alah kamu: dan tidak On) Ap boley! pe 3G 
ada do'a orang-orang yang kafir itu Yi 
melainkan dalam kesesatan.” 8) IM OI! 7 


öl. Sesungguhnya Kami akan tolong S Das ea Oo 

rasul-rasul Kami dan orang-orang 9332 017 

yang beriman di penghidupan dunia 5 yu i É KI sg UU f 

dan di hari berdiri saksi-saksi. 3457) (Aa sg 
Ag s NI 


3454) Mereka yang sombong : Ketua-ketua kaum kafir dan musyrik. 
3455) Rasul-rasul kamu : Rasul-rasul yang diutus untuk kamu. 
3456) Dalam kesesatan : Sia-sia, tidak akan berhasil, 

3457) Hari berdiri saksi-saksi : Hari Kiamat., | 


925 


Surah ke 40 AL - MU 'MIN Juz' ke 24 





| TAS 8, 
52, (Yaitu) hari yang tidak memberi -f 4 4 or 
manfa'at kepada orang-orang zhalim, La Aya a: 
alasan pelepas-diri mereka; dan bagi PAT f : ja) 
mereka kutukan: dan (adalah) bagi f w Ie a 
mereka tempat yang jelek. | JÁ AS 


63. Dan sesungguhnya Kami telah ZEER TRAA T 
beri kepada Musa pimpinan, ?°458) SIA raga ESA si 
dan Kami telah wariskan Kitab itu 


3958) kepada Bani Israil. SE 1), Galas Rapih 


54, Sebagai satu petunjuk dan satu 
peringatan bagi orang-orang yang AI II Spa at 
mempunyai fikiran. atas 


| | . 
55. Oleh itu sabarlah, ****) karena HD Ae mo 00 
perjanjian Allah (adalah) benar, dan | ““, 0-1”, 

mintalah perlindungan bagi buah Sa 3 KENA 9 
amalmu, dan beribadatlah dengan 

memuji Tuhanmu petang dan pagi. u Yi Ka 


x d J ih , La 
56. Sesungguhnya mereka yang mem : 3 Oa KP Jó, 91 
'bantah ayat-ayat Allah dengan tidak 


(ada) alasan yang datang kepada | | 
mereka, tidak ada di . dada-dada Pen Ene 


mereka melainkan kesombongan yang “Vj TT... i 
mereka tidak akan sampai kepadanya, 3 ro COEN jen 


3460) Maka berlindunglah dengan ! A. 
Allah, ***') (karena) sesungguhnya Jaan t aa Ke hu 
Ia-lah Yang mendengar, Yang melihat. ge 4” p, P 3 

A alis TOPI Hai Š! sat 


57. Sesungguhnya menjadikan langit PAT Si 3 
dan bumi itu lebih besar (urusan) D 
daripada menjadikan manusia, tetapi OE 


” 


kebanyakan manusia tidak mengeta- PET EA 
y 6 Dg Se ti 


| hui. oC) PAER AY 


3458) Pimpinan dan Kitab itu maksudnya Taurat. 

3459) Hai Muhammad. 

3460) Dalam hati mereka hanya ada kemauan buat jadi besar dan mengalah- 
kan Muhammad yang tidak akan kesampaian. 

3461) Berlindunglah diri dari kejahatan mereka, hai Muhammad ! 


926 


Juz' ke 24 (MUMIN) Surah ke 40 





58. Dan tidak. sama orang yang buta ? X aN AA yi - $ 
dan yang melihat, dan (tidak) orang- Pa Sp 13 j 
orang yang beriman dan beramal ne TP 
shalih dan tidak orang yang berbuat SW La Ikat An Oo 
kejahatan. Sedikit sekali kamu 


mengingat ! ?4512) HE SAN 


59. Sesungguhnya Sa'at ****)y “itu 
akan datang, tidak ada sebarang syak 7% SA Ani 04 


padanya tetapi kebanyakan manusia 
tidak (mau) beriman. u x PAN AA 


60. Dan berkata Tuhan kamu : Sa KAI 1 
”Serulah akan-daku, niscaya Aku per- Ea O J ran 
kenankan untuk kamu °463) Sesung- 9 Sim, sa NN an 
guhnya mereka yang sombong dari 

beribadat kepadaKu ?'”84) akan ” 4. Sepatan Tar EA Geis 
masuk jahannam dalam keadaan ter- PSS? 


hi ERI 
ina | pa 


4 z 32 f 2 | A 
61. Allahlah Yang menjadikan Íj JS J3 PIL q 
malam untuk kamu, supaya kamu 


beristirahat padanya, dan (menjadi- (4 oS Banas y: AH a i 


kan) siang itu penerang. Sesungguh- PA 
"4 Pp 


nya Allah mempunyai budi atas ai IA 
manusia, tetapi kebanyakan manusia = Ie ala yul aD D, 


tidak berterima kasih. : a MRT 


29 1,3 y Jern 
62. Itulah Allah, Tuhan kamu, Yang £?:,” LN À 
menjadikan tiap-tiap suatu, (Yang) 2.) G Dan, SX Tv 
tidak ada Tuhan (yang pantas :di- AE EEF Tr 
sembah) melainkan-Dia. Maka ke- 333 b Iia D 
manakah kamu dipalingkan ? 34685) 


346la) Ya'ni, tidak sama orang yang buta dengan orang melek, dan tidak sama 
orang yang beriman dan beramal shalih dengan orang yang berbuat kejahatan. 


3462) Sa'at itu : Waktu itu, Kiamat. 

3463) Mintalah, niscaya Aku perhatikan, perkenankan, atau beri, 

3464) Yaitu orang-orang yang tidak mau beribadat kepada-Ku lantaran som- 
bong atau merasa dirirya besar atau mulia. 

3465) Cobalah kamu berfikir, ke jurusan manakah ketua-ketua kamu telah pa- 
lingkan kamu ? | 


927 


Surah ke 40 AL - MU'MIN | Juz' ke 24 


63. Demikianlah dipalingkan mereka SK Ka Ca RENA w 


yang memang mengingkari ayat-ayat 3 Eni 

Allah. 2466) HB. SL, 
64. Allahlah Yang telah jadikan 2 Sia AN qt 
bumi untuk kamu sebagai tempat ng p 


ketetapan, dan langit sebagai bangun- 5 3 Y AR A HE 
an ***”). dan Ia telah jadikan kamu, 2 77 
dan Ia telah baguskan rupa-rupa - 
kamu, dan Ia telah kurniakan kepada MPP PA 

kamu sebahagian dari (barang-barang! DA sa #6 Dai 3 Sa 
yang baik-baik. Itulah Allah, Tuhan D 

kamu; maka mahasuci Allah, Tuhan í | 2 An 
bagi sekalian makhluk ! Ea 

65. Ia-lah Yang hidup: tidak ada » o ps KE sais “aa 10 


(sebarang) Tuhan melainkan-Dia, ma- 


ka serulah-Dia dalam keadaan meng- EATE , 
ikhlaskan ibadat bagi-Nya; sekalian DA a) NAS 


Kene 


puji kepunyaan Allah, Tuhan bagi | Ka 
sekalian makhluk. 7 
66. Katakanlah : “Sesungguhnya LA SE 4 ENE “m 


Aku dilarang menyembah mereka  , 


ofer ro., 
yang kamu seru selain dari Allah, Sidnan 
tatkala telah datang kepadaku ke- 


terangan-keterangan dari Tuhanku, Kan p S aji SÍG TAANA 
dan Aku diperintah supaya menyerah i an 2 
diri kepada Tuhan bagi sekalian Kean LP net 


makhluk.” f 27 
3 , € 2 NA AV 
67. ”Ia-lah Yang telah jadikan kamu TPL $ PA 


dari tanah, kemudian dari setitik , CS, p p 
mani, kemudian dari sekepal darah, 5 E Maba 
kemudian Ia keluarkan kamu sebagai ', ah. ata TOREEN, 
anak kecil, kemudian (la biarkan) aa Mande 
supaya kamu sampai dewasa kamu, 


kemudian supaya kamu jadi tua; UX Lan aa pe 


dan sebahagian dari kamu diambil Para 

(jiwanya) sebelum itu: dan (Ia biarkan 4 11 f, T 
sebahagian dari kamu) supaya kamu sayatan Un aan 
sampai kepada ajal yang ditentukan, 4 Ker 

dan supaya kamu mengerti.” Pa SS PA 


3466) Orang-orang yang tidak mau menerima Pena Da yang me- 
nunjukkan kepada keesaan Allah, pantas dapat dipalingkan oleh pemimpi -pe- 
mimpin mereka. 

3467) Maksudnya, bangunan yang di atas kamu sebagai atap buat kamu. 


4 


923 


Juz' ke se (MUMIN) | Surah ke 40 

+2 0 | 
68. “Ialah Yang menghidupkan dan : Tea SSS $ AIS NA 
mematikan. Maka apabila Ia tentukan YE j p 


sesuatu urusan, tidak lain melainkan 4 Ta NA DN HE 
Ia berkata kepadanya : ”Jadilah”, r 


6 r é J3 
lantas jaan Ia.” 2 RA eS : 


69. Tidakkah engkau pikirkan orang- () AP 3 E Tn J A) 14 
orang yang membantah tentang keku- 


asaan-kekuasaan Allah ? Kemanakah „2S la fio UG 

mereka dipalingkan ? SJ JE Sa 3 rar cy g 
IR 

70. (Ialah) mereka yang mendusta- WAS Ip Ifa GAN y. 

kan Kitab itu, ****) dan (mendusta- | 

kan) apa-apa yang Kami utus rasul- 2; EN 12 7 Pu "AI 


rasul Kami dengan (membawanya). se . 
Tetapi mereka akan mengetahui. | S2 |e 


71. Tatkala belenggu-belenggu (ter- ASIN GAY! yi 


pasang) di leher-leher mereka dan 


rantai-rantai, sedang mereka diseret. S 07 7 54 - te iF 
72. Ke air yang sangat panas; kemu- , .», 
dian di neraka akan dibakar mereka; É) 9 ya Pa v VY 
A P 
73. Kemudian akan dikata kepada LS Kap Aa PAN ay 3 y 
D Ai 
I 


mereka : “Dimanakah ada benda- 


2 
benda yang kamu sekutukan ”. s 


74. “Selain dari Allah ?” Mereka 4“? ., 

berkata : "Mereka itu telah hilang dari Ls HS, AI AN Ma 
kami, bahkan tidak pernah sebelum oJor ‘2 

ini, kami menyeru sesuatu (yang layak De tag Hadi 
disembah)”. Demikianlah Allah me- sg 
nyesatkan orang-orang kafir (dari I Kh AJ! a & 


tuhan-tuhan mereka). 


re Jt aIl, e? 
75. “Yang demikian (adalah) lantar- SR NO 
an kamu bergembira di bumi dengan @2'/4 vy 
(cara) yang tidak benar, '“??) dan La PEN NG 


dengan sebab kamu menyombong '. Peha 


aa | Oya pet 


3468) Kitab itu, Qur'an. 
3469) Ya'ni, suka dan gembira pada menyembah berhala. 
3470) Sombong : Tidak suka terima kebenaran. 


929 


Surah ke 40 AL - MU'MIN Juz' ke 24 


76. “Masuklah pintu-pintu jahannam 79 KAA 
dalam keadaan kekal padanya. Maka a An SAW VA 
alangkah jelek tempat diam' orang- 


orang yang sombong !” | A AK gia anon Aga 


77. Dari itu sabarlah, **”') (karena) u’ 
sesungguhnya perjanjian . Allah 3 ai LEI 2 vV 
(adalah) benar. Oleh yang demikian, of Iz o f 
maupun Kami tunjukkan kepadamu eðaa MEA KAA KA 
sebahagian dari apa yang S Pm Na y 
mereka, ataupun Kami ambil (jiwa) KN EN $. oT f 
mu, maka kepada Kamilah mereka Lya AI Dea 
dikembalikan 

z 3 P3. L LFY 
! AL ke YA 
78. Dan sesungguhnya Kami telah o P TE : a ni 2 
utus beberapa rasul sebeiummu: se- su AE - 35 va M à 
bahagian dari mereka Kami telah ce- e ê a 
ritakan kepadamu, dan sebahagian jol 0 AL? oo” 
dari mereka tidak Kami ceritakan Sek alan SE } 
kepadamu; dan tidak bisa seseorang . PA 
rasul menunjukkan sesuatu mujizat Ab LO, Lol Ist 2 9 
melainkan dengan idzin Allah. Maka 
apabila datang perintah Allah, 347?) Ke AES BY H1 223! 
akan diberi keputusan dengan benar, 
dan rugilah di situ orang-orang yang É Le 7 £ D 
hendak membatalkan. 3473) Í a a Aa 

ga op 

79. Allah-lah Yang menjadikan bagi AEEA 


kamu ??74) binatang-binatang ternak Sija =; Ai Ya ya 
buat kamu kendarai sebahagian dari- 


322 °} 
padanya; dan sebahagian daripadanya : Da í AY FORFAG 


kamu makan. Ea 

80. Dan buat kamu, pada (ternak- | “oz z | 

ternak) itu, ada beberapa manfa'at, an, yA OA Si za 

a buat kamu mencapai hajat 2 II ETER ITEP EA 
3 Aa. Jar 


(yang ada) di dada-dada kamu atas- PPK c 
nya;*ł75) dan diatasnya dan di atas 207 NT 
P 


kapal -kapal kamu dikendarakan.3476) o AeL SX AT A 


3471) Sabarlah, hai Muhammad ! 

3472) Perintah Allah : Hari Kiamat. 

3473) Yaitu mereka yang membantah ayat-ayat Allah dan tidak mau meneri- 
manya. 

3474) Kamu : Manusia. 

3475) Ya'ni untuk kamu membawa makanan dan lain-lain keperluan di atas 
belakangnya dari tempat yang jauh-jauh. 

3476) Tuhan jadikan binatang-binatang ternak dan kapal-kapal sebagai kenda- 
raan bagi kamu. | 


930 


© duz’ ke 24 —. (MU'MIN) Surah ke 40 


. 1 g'a 2. as P 
81. Dan Ia tunjukkan kepada kamu vi «laa N 
tanda-tanda (kekuasaan)-Nya: maka ua gü A pa 5 

kekuasaan-kekuasaan Allah yang mana ali ai 
kah kamu (hendak) ingkari ? | D) ; a5 


efe 7° 
82. Maka tidakkah mereka berjalan AN å! '3 PAN Ar 


di bumi lalu melihat bagaimana ke- ja 
sudahan orang-orang yang dahulu dari CX. ap au 235 
mereka ? Mereka itu Jebih banyak - AN sy 
dari mereka dan lebih sangat kuat EX Rata aka 235 i 
dan (lebih banyak) bekas-bekas di <° pa a | 
P j 

bumi, tetapi apa yang mereka itu SA A EAST, A 
usahakan tidak berguna buat mereka Ai pat Pa baba 
itu. - al ind 

, oA 3 3 5 5 AA 
83. Yaitu tatkala datang kepada me- dk, Asati N 
reka rasul-rasul mereka dengan (mem- , ,/., , 
bawa) keterangan-keterangan, mereka „2 MEA sad cat 
bersombong dengan ilmu (keduniaan) r 
yang ada pada mereka, tetapi mereka dp a? KES H3 Gje La 
dikepung oleh apa-apa yang mereka Da ap 
perolok-olokkan. ?°477) | 2 MA a 


84. Maka tatkala mereka lihat adzab BABEL NE at 
Kami, mereka berkata : "Kami 

beriman kepada Allah sendiri-Nya, nE u S AREA Jaah 
dan kami kufur kepada apa-apa yang 


plug 


kami sekutukan (dia) dengan-Nya”. SA , = 

0273 - 7 PA 
85. Tetapi tidaklah iman mereka AA ea BA A 
memberi manfa'at bagi mereka tatkala ah 
mereka melihat adzab Kami: undang- e aJ! AGAAT AA 
undang Allah yang telah berlaku 3773” 
pada hamba-hamba-Nya; dan rugilah pE goo Jun 
di sana orang-orang yang kafir. 

IA 


3477) Ya'ni, keadaan mereka tidak mau terima ajakan rasul dan keadaan me- 
reka memperolok-olok rasul-rasu! itu mengelilingi dan mengepung mereka dan 
membawa mereka ke neraka. 


931 


Surah ke 41 FUSH - SHILAT Juz' ke 24 


FUSH — SHILAT 

( DIJELASKAN ) 

Surah ke 41 : 54 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


1. Ha Mim. *) 


2. Diturunkan dari Pemurah, Pe- 
nyayang. 


3. Kitab yang dijelaskan Ayat-ayat- 
nya sebagai bacaan bahasa Arab buat 
kaum yang (mau) mengetahui, 8475) 


4. Sebagai penggemar dan pengan- 
cam tetapi berpaling kebanyakan p> 
mereka, maka mereka tidak dapat 
mendengar. 


5, Karena mereka berkata : "'Hati 
kami dalam tutupan-tutupan (yang 
. terhalang) dari apa yang kamu '4?”) 
ajak kami kepadanya, dan di telinga- 
telinga kami ada keberatan: dan 
di antara kami dan engkau ada satu 
dinding, oleh itu, bekerjalah: sesung- 
guhnya kami (juga) bekerja”. 


6. Katalah : "Aku tidak lain melain- 
kan manusia seperti kamu; diberi 
wahyu kepadaku, bahwasanya Tuhan 
kamu, tidak lain melainkan Tuhan 
yang tunggal. Dari itu, berlaku lurus- 
lah kepada-Nya: dan mintalah ampun 


*) Yang terpuji, Yang mulia. 


Kana 
e 

u 2 dat TE 8, aa 
YA pede Y3 r 

te PL jy ar D y 
rS aoi Gia SES r 
Osaka PIR Kak 
TAP DAN DA RE l 


OPA 331 
Seize NF ô 
i SS 
KÉSEK ska, 

SAR 


pg lt feriri eJ 
A NA ILGS a 
Teyi koii, 


£ 


OI maba PI AS 


3478) Ya'ni diturunkan untuk kaum yang akan mengambil tahu isi-isinya, 
walaupun bukan bangsa Arab, bukan untuk dibaca-baca saja. 


3479) Kamu : Muslimin. 


932 


Juz' ke 24 (DIJELASKAN) | Surah ke 41 





kepada-Nya, karena kecelakaan oJI S 
(adalah) bagi orang-orang yang ERA Asa Yr 39 
musyrik”. 


7 A 
2 rah IL 


7. "Yang tidak memberi zakat, Y Ye "ir S 

E mereka terhadap Akhirat, 3, oK A Ha 

(adala ) orang-orang yang tidak per- sala 

caya”. 93 5 PE BAYU 
P e A s0 b A, 


8. "Sesungguhnya orang-orang yang ı - | A 
beriman dan beramal shalih, (adalah) igl ot g iia TEUS 


bagi mereka ganjaran yang tidak ZA iyat jars | 
putus”. A eS, cuse 
9. Tanyalah : “Sesungguhnya adakah 23 3 01) CG o ZZ AE f q 
(patut) kamu kufur kepada (Tuhan) 


Yang jadikan bumi dalam dua hari, ga SAS 
dan kamu adakan bagi-Nya sekutu- “ Sbd 


sekutu padahal Ia Tuhan bagi sekalian 2; Dk 3 b'ai NAET 3 
makhluk ?” Car 


CAH! 
10. Dan Ia jadikan padanya gunung- O p eze : 
gunung yang teguh di atas mukanya, ve ea i: 
dan Ia beri berkat padanya, ?°*?° EP 
dan Ia tentukan padanya makanan- SG 3 AA DX 4 
makanannya, '“?!) dalam empat “ Lg 


hari yang sama, untuk orang-orang Oa Lai pa Ér aw 
yang bertanya. 3482) A VM 


11. Kemudian, Ia menuju kepada A) MEN PERAI Ay É 
(pembikinan) langit, ****) padahal ia o pe banya P 
itu asap, ?“84) lalu berkata kepada- Kal 0 2 AN aa 065 


- 


3480) Ia atur dan adakan padanya apa-apa yang perlu bagi penduduknya, 
3481) Di Ayat ke 9, Allah terangkan, bahwa Ia jadikan bumi dalam dua hari. 
Di Ayat ke 10 Ia jadikan gunung-gunung dan lain-lainnya dalam empat hari. 

Ini maksudnya, bahwa Allah jadikan bumi dalam dua hari, dan Ia adakan gu- 
nung dan makanan padanya dalam dua hari, berjumlah empat hari, seperti seorang 
berkata: "Saya berjalan ke Semarang dalam dua hari, dan ke Jakarta dalam empat 
hari.” Jadi maksudnya, dari Semarang ke Jakarta dalan dua hari, berjumlah empat 
hari. 

3482) Perkataan "empat hari yang sama' ln suju kk alis bahwa dua hari yang 
pertama dan dua hari yang kedua sama panjangnya. 

Apakah “hari” ketika itu seukuran dengan hari kita ini atau berbeda? Tidak 
terdapat keterangan yang menentukan, dan juga tidak perlu buat kita. 

3483) Menurut bahasa Arab, tiap-tiap yang di atas kita, dinamakan langit. Bu- 
lan, matahari dan lain-lain binatang hidup dan binatang mati, boleh dinamakan 
langit. | 

3484) Di sebelah atas bumi ini ada asap. Asap ini bisa jadi hembusan atau sem- 
buran matahari, dan bisa jadi lain dari itu. 


933 


Surah ke 41 FUSH - SHILAT Juz’ ke 24 





nya dan kepada bumi:?* 5) "Hendak- {4 2< 4u KAK AAN, 
lah kamu berdua datang, dengan kh JL o a ake ol 


suka atau dengan tidak suka”. Kedua- se. 
duanya menjawab : "Kami datang AA, 
dengan suka.” ?**3*) 


PU an rar LD en 
12. Lalu Ia jadikan tujuh langit, —' 9 P5 HC wr 
3487) dalam dua hari; '“88) dan Ia”, , 43., Lo, ,,0,0 
wahyukan kepada tiap-tiap langit itu La SI PI IA yat 
i 3489 a . . oJ 2 r 2 "ng 
urusannya: ) dan Kami hiasi , 22 6, 22 r22? 
langit yang dekat ini dengan pelita- UE png Lai 


Sh # 1 4 . 


elita, dan karena hendak menjaga 2» 27. oa “9... 
A 3490 PAD Nian g la 


(-nya); ) yang demikian itu ke- so 2 
tentuan (Tuhan) Yang gagah, Yang PAN. Si 
mengetahui. can LA 


o Zahir 1 021 g yee r 


13. Oleh itu, jika mereka berpaling, Ägs Y 


Ana katalah x ia ancam gan NE aa Tank 
binasgan (kaum) "Ad dan Teamud”, PERAS SA 
14. Tatkala datang kepada mereka PPK 7 >31 it 
a Ag. D (dengan 23 Jen Yi a en ana 
anjuran) : "Bahwa janganlah kamu J TN SELAI an 
Mereka im Kalau” Tukan] kami IZY ls Ag WG AK y! 
kehendaki, niscaya Ia turunkan malai- a ddy eT 
kami ak poega lerda Ta ag pa uh D 
Ba e sita 


3485) Tuhan berkata kepada asap dan bumi itu: "Hendaklah kamu datang,” 
ya'ni turut sad an tah 

3486) Jawaban ini menunjukkan bahwa tiap-tiap suatu adalah dalam genggam- 
an Allah dalam segala halnya. 

3487) Asap yang tersebut tadi, Ia jadikan tujuh langit. 

Kalau asap itu dari matahari kita, maka tujuh yang dijadikan itu ialah bumi- 
bumi yang mengelilingi matahari, dan bisa ah tujuh alam yang masing-masing 
alam mempunyai matahari, bumi-bumi dan bulan-bulan seperti kita. 

Menurut ahli falak, bahwa kita berada di satu alam. Yang dinamakan satu alam 
itu ialah satu matahari, beberapa bumi dan beberapa bulan. Dalam kosongan yang 
amat besar ini, pada perhitungan mereka, ada beberapa banyak alam. 

3488) Dua hari itu bisa jadi seperti hari kita atau dua masa. 

3489) Ya'ni, kepada tiap-tiap bintang, Tuhan kirim perintah atau peraturan 
yang perlu buat masing-masing. 

3490) Bintang-bintang yang cemerlang di atas kita adalah sebagai pelita bagi 
kita dan sebagai penjagaan buat bur:' kita, ya'ni penjaga yang mempunyai kekuat- 
an besi berani supaya bumi ini tetap dalam perjalanannya. 

3491) Ya'ni, kaum-kaum 'Ad dan Tsamud itu kedatangan rasul-rasul di per- 
mulaan zaman kemajuan mereka dan di akhirnya, ketika mereka hampir binasa. 


# 


934 


Juz‘ ke 24 (DIJELASKAN) . Surah ke 41 





8. 5 P 

15. Adapun (kaum) 'Ad, maka 3'g PATIN GE. 10 
mereka sombong di bumi. dengan s7. Yi 
tidak benar, dan mereka berkata : Lo | 
“Siapakah yang lebih kuat dari kita?” si aa par p 
padahal tidakkah mereka pikirkan, rai la ealo P e 
bahwa Allah Yang telah jadikan E P 
mereka itulah Yang lebih kuat dari AL! AB aa s Sa 
mereka ? Tetapi mereka mengingkari 
tanda-tanda (kekuasaan) Kami. 53 FEELS 17 ago Taat 
16. Maka Kami kirim terhadap hara peram S 
mereka angin yang sangat ribut di | 
hari-hari yang sial, karena Kami A2) Apn 3 An 
hendak rasakan kepada mereka adzab i y 
kehinaan di penghidupan yang rendah Gi Sa ISA 
(ini), sedang adzab Akhirat itu lebih "59 csi 3 yi2 A 
menghina, karena mereka tidak a mg i> : Fa 
(dapat) ditolong. 1 5 5, AN 

EP EA 3 2. 2 7 
17. Dan adapun (kaum) Tsamud penga Dls Lv 
maka Kami telah beri petunjuk kepa- 
da mereka, tetapi mereka cinta kepada f f J T & 
kebutaan lebih dari petunjuk. Oleh sd MA at Nada 
itu, petir adzab yang hina menimpa SAN Lal maan Papa 
mereka dengan sebab apa yang mereka 
telah usahakan. EPa 5 AAAY wo 


f} ú 


Kad UP P o 2 P 
18. Tetapi Kami selamatkan mereka na Ke 3 yA 
yang telah beriman, sedang mereka ” 


P 
adalah orang-orang yang telah ber- Da 
bakti. Pa 

19. Dan (ingatlah) hari yang akan AKI GAS A YA 
di kumpulkan seteru-seteru Allah ke SI, P 

neraka, lalu mereka dibagi. | D dp ad Te PAI 
20. Hingga apabila mereka datang 4 f A, BE . 
kepadanya, 3482) maka pendengaran 7 Layu Sab: 


mereka dan penglihatan mereka dan ° 2 7 peha) a 347 
kulit-kulit mereka memberi persaksian AA 3 iaae Ark 


++ 
A 


` 3492) Kepadanya : Kepada neraka, 


935 


Surah ke 41 FUSH - SHILAT Juz’ ke 24 


yang menimpa mereka, tentang apa - 24 p42 01 4 PREP. 


yang mereka telah lakukan. Speer Il» va Kai ola 
21. Dan mereka berkata kepada Senen ri 


kulit-kulit mereka : "Mengapa kamu 
memberi persaksian yang menimpa “ si Aa as 1 Gu Ng 
kami ?” Mereka jawab : "Ailah yang " ji 
memberi kekuatan beromong kepada “ Ta 
tiap-tiap 'suatu” membikin kami ber- “2 


A lar 


EPE K p 


omong”, dan Ia telah jadikan kamu BBS KOS 7 
pertama kali, dan kepada-Nya-lah | s, TES Dai S: He 
akan dikembalikan kamu. TORTI Se. 

22. Dan kamu tidak (dapat) ber- 4 Tn Log rr 
sembunyi (daripada) disaksikan oleh e at pegel? 
pendengaran kamu dan tidak peng- 2 Ia 
lihatan-penglihatan kamu dan tidak, 4 x, pe, ae 
kulit-kulit kamu,****) tetapi kamu EA era sis asi 


sangka, bahwa Allah tidak mengeta- PAN 
hui kebanyakan dari apa yang kamu © PAR Ca is er 


kerjakan. 


SI... 
23. Dan itulah persangkaan kamu CNN i RNE KP S; da TE 


yang kamu sangkakan terhadap Tuhan 


o 4 Pa 
kamu, yang telah jerumuskan kamu, Sa PERAN tr AANG NG 
hingga jadilah kamu dari orang-orang 


yang rugi. | op. D 


24. Oleh itu, jika mereka sabar,  Ze.» 4 
maka (tetap) neraka itu tempat Sea AA rt 
kediaman mereka: dan jika mereka P. 2 Pena 


minta keridlaan (Tuhan), maka tidak- 23 Pera La p 


lah mereka dari orang-orang yang 23 

Ere . 3494 / 0 - e 
diridlai. ) £ Tung Gua 
25. Dan Kami telah utus untuk 24244 Au pelan saat 
mereka teman-teman, lalu (teman- CAP a C3 Si 


teman) itu puji puji buat mereka, apa- ə ji APL Na ta o 01 s% 
apa yang mereka sedang kerjakan EY Enu PA 


3493) Ya'ni, kamu tidak (bisa) bersembunyi daripada pendengaran, penglihat- 
an, dan kulit-kulit anggauta kamu, yang akan jadi saksi yang memberatkan, tetapi 
kamu sangka Allah tidak tahu apa yang kamu kerjakan. 

3494) Maksudnya, maupun mereka sabar menerima balasan ataupun tidak sa- 
bar lalu meminta keridlaan, mereka akan tetap di neraka. 


936 





“Juz” ke 24 (DIJELASKAN) Surah ke 41 
d | k dah 1 / Ae Jah af A Ta 2 
an apa-a ang mereka su AAN 
kerjakan, p3 Di dan pantaslah ter- A3 


timpa atas mereka putusan, bahwa- 
sanya mereka adalah orang-orang yang V 
rugi (termasuk) dalam (jumlah) 
ummat-ummat yang telah lewat dulu, 
dari jin dan manusia. 6) 


26. Dan orang-orang yang kufur itu 
berkata 3497) "Janganlah kamu 
dengarkan Qur'an ini, dan bikinlah 
hingar padanya ?'””8) supaya kamu 
dapat kemenangan”. 


27. Oleh yang demikian, Kami akan 
rasakan kepada mereka yang 5. 
itu adzab yang sangat dan Kam akan 
balas mereka (dengan) sejelek-jelek 
(balasan bagi) apa yang mereka telah 
kerjakan. 


28. Yang demikian itu, balasan bagi 


musuh-musuh Allah (yaitu) neraka: 
adalah bagi mereka di dalaranya, 
tempat. tinggal yang kekal sebagai 


balasan dengan sebab mereka me- 
ngingkari ayat-ayat Kami. 


29. Dan orang-orang yang kufur itu 
berkata : *) "Hai Tuhan kami ! 
tunjukkanlah kepada kami dua 
(golongan) yang sesatkan' kami, dari 
jin dan manusia, supaya kami jadi- 
kan mereka di 
kaki kami, supaya jadilah mereka 
orang-orang yang paling rendah”. 


30. Sesungguhnya orang-orang ber- 
kata “Tuhan kami ialah Allah”, 
kemudian mereka tetap lurus, niscaya 7 


bawah tapak-tapak . 


Papan 
ani 
Tt Pa AKA sa 


NE) Ap 


A3 AA 


PKP, 
O) pe 
Pr HA 


pena par 
ja a YA 
GEMA Ih Pa 
BALA 
TA SANG 
Ih BMA 


Gea Kn GA >< 20 2 2 A 
rara 


P 


Yg 


+ 


I s sa Ga ya G1 
A E A dya 


KIKS es 2 TESI 


y 


, 
Cena 


3495) Teman-teman itu puji dan katakan baik semua a mereka. 

3496) Pantaslah mereka dihukum sebagai orang-orang yang rugi. 

3497) Ya'ni, berkata kepada pengikut-pengikut mereka. 

3498) Bi kinlah ribut dan kacau ketika ada pembacaan Qur'an, supaya agama 
Muhammad tidak maju, dan dengan itu, kita dapat kemenan n 

3499) Di hari Kiamat, pengikut dari kaum kafir akan ber 


937 


Syrah ke 41 — FUSH - SHILAT Juz' ke 24 





turun atas mereka malaikat (yang 72, 22 A 


Te EN 
berkata) : "Bahwa janganlah kamu Ji Z HL G3 PEP 


takut dan janganlah kamu berduka- » au LA, 
cita dan bergiranglah dengan surga Rp PAT NEHEN so 
yang pernah dijanjikan kepada kamu”. -3 "3 25 
%3 p yar 2 o7 tp 3 7 
31. "Kamilah  pengurus-pengurus zi | 3 Sah ti -n 
kamu di penghidupan di dunia dan di “ " 73 E 
Akhirat; dan adalah untuk kamu di |41 1» 14 EENT GD 
(surga) itu, apa-apa yang diingini SEa 33 | 
oleh diri-diri kamu, dan adalah bagi SALA ka 
kamu di dalamnya apa-apa yang Lu 3 3 SI sb 
kamu harapkan”. IL 
OX 
TEE d 


Dis san HP Er 


33. Dan bukankah tidak ada orang TA 3 BALA y 
yang lebih baik perkataan daripada SANA v9 
(manusia) yang mengajak ke (jalan) , ERU p 4 
Allah serta beramal shalih dan ber- AJ Sa ILo ( a 1 
kata : "Bahwasanya aku seorang dari a 2. TE 


Muslimin ?” 1» o) Y 7 
Kak iip- A, 


. . A 3 è Pa 
34. Dan tidak sama (derajat) ke- Yy75 7 “j3 PS" SN ri 
baikan dan tidak (derajat) kejahatan, Yg “a 15 
Tolaklah dengan (cara) yang lebih ? 4 RN Up AN et p) Ae ji 
baik. Maka tiba-tiba orang yang di PA ja AS Tes 
antaramu dan dia ada permusuhan A4, - 2 Jess 429, 
| M 

itu (jadilah) seolah-olah ia sahabat 2) Ing CE 5 


vang rapat. °5°1) 59 - 
35. Dan tidak diberikan (sifat) itu 


NA Z af J x 
melainkan kepada orang-orang yang 14 ea)! MA 9 rc 
sabar: 75°?) dan tidak diberikan Ta ' 


32. “Sebagai jamugn dari Pengam: 
pun, Penyayang”. 


AK 


3500) Malaikat-malaikat ucapkan perkataan tersebut, bisa jadi di waktu akan 
dicabut ruh, sesudah dikubur, atau ketika dibangkitkan dari kubur. 

3501) Kebaikan ada beberapa macam, demikian juga kejahatan. Maka tolaklah 
kebaikan yang engkau tidak setujui itu dengan menunjukkan kebaikan yang lebih 
tiggi derajatnya, dan tolaklah kejahatan orang dengan cara yang sebaik-baiknya. 
Kalau engkau berbuat demikian, maka musuhmu pun bisa jadi sahabat karib. 

3502) Sifat menolak satu kebaikan dengan menunjukkan satu kebaikan yang 
lebih baik itu tidak Tuhan beri melainkan kepada orang yang sabar. 


. 938 


Juz' ke 24 


— (DIJELASKAN) 


Surah ke 41 





(sifat itu) melainkan kepada orang 
yang mempunyai . kebahagiaan yang 
besar. ) 

36. Dan jika engkau diganggu oleh 
satu gangguan dari setan, maka ber- 
lndunglah kepada Allah (karena) 
sesungguhnya (Allah) itu Ja-lah Pen- 
dengar, Yang mengetahui. 


1. Dan setengah daripada tanda- 
inda (kekuasaan )-Nya ialah (peredar- 
n) malam dan siang dan matahari 
dan bulan. Janganlah kamu sujud 
kepada matahari dan jangan kepada 
bulan, tetapi sujudlah kepada Allah 
Yang telah jadikannya, jika sungguh 
hanya Ia-lah yang kamu sembah. 


38. Oleh itu, kalau mereka menyom- 
bong, maka mereka yang di sisi 
Tuhanmu beribadat kepada-Nya 
malam dan siang, dan mereka tidak 
jemu. 8504) 


39. Dan setengah dari tanda-tanda 
(kekuasaan)-Nya ialah bahwa engkau 
lihat bumi itu diam, tetapi apabila - 
Kami turunkan atasnya air, maka 
ja bergerak dan bertumbuh: sesung- 
guhnya (Tuhan) Yang menghidupkan 
dia itulah Yang menghidupkan orang- 
orang yang mati: sesungguhnya Ia 
amat Berkuasa atas tiap-tiap suatu. 


40. Sesungguhnya mereka yang 
membantah tanda-tanda (kekuasaan) 
Kami, tidak tersembunyi atas Kami: 


Sa 


Ga; 
ya CESA pI 
JAN AL haea p 


PKP rd, IN 4 r 
EE YV 


a a PE 


! 2033 0 
Phat Sh: 


2 833.32 Aa JA A1 
D9 AI ola F 


o br aly 
os GAS pa YA 
of azs “ + 
MIA Dg Bh 


rel PX os 2 


Sena 
Nok! Gia SAN 


NG AS A 


Sa 
f Pa DA ri 

K KÉ IA KA 

Go Tg EA 

Fa > 


20, 20 NI 0 4, 
Be ae £ 


yag KA 


Sifat menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik itu tidak Tuhan 


beri melainkan kepada orang yang mempunyai kebahagiaan yang besar dalam 


urusan akhlak. 
3504 


Kalau orang-orang yang kafir itu tidak mau beribadat kepada Tuhanmu, 


maka tidik.kurang malaikat yang beribadat, kepada-Nya siang dan malam dengan 


tidak jemu (bosan). 


939 


nhet | FUSH - SHILAT Juz’ ke 24 


maka orang yang dicampakkan di j TA - 
neraka itulah lebih baik ataukah i Gitu ya PPN GA 
orang yang datang di hari Kiamat va 23 

dengan aman ? ”'Kerjakanlah apa-apa dl a 
yang kamu kehendaki (karena) se- nag pa a 
sungguhnya Ia melihat apa-apa yang F E 
kamu kerjakan”. 3505 


41. Sesungguhnya mereka yang ku- 65 Si L ing, NS 3 
fur kepada Peringatan, tatkala datang 5 732 
å 17 BA 
ia kepada mereka, (akan menemui ke- JH t LES an 
rugian yang besar), karena sesung- 
+ . z Ù y 
guhnya ja sebuah Kitab yang mulia. . S ye Moi 4 AGY ne 


42. Yang tidak didatangi oleh ke- Ro i 


5 3 A . ? ed z dy 
batilan di depannya dan tidak di VOL Io A SENI EA Yau A 
belakangnya, ?5°6) diturunkan dari “— “ 7? Saba 
(Tuhan) Yang bijaksana, Yang terpuji. 


ag“ Or 


yu gur 


43. Tidak dikatakan kepadamu me- JE 3 GUY! NIWU tr 
lankan apa yang dikatakan kepada 


rasul-rasui sebelummu. Sesungguhnya K - 
Tuhanmu itu mempunyai pengam- e H3 £ anang 


punan dan mempunyai siksaan yang AN 1, 2124 
pedih. 2 1 sj MI 
44. Dan jika Kami jadikan dia éit BAR Ý tt 


uran (bahasa) asing, niscaya mereka 
Q ( ) 8, y 9 PE EAE S ESA 


berkata : "Mengapa tidak diterangkan s > cif o y as 
Ayat-ayatnya ? ?5°7) Adakah (patut * an 2 | 


bahasanya) asing dan (orangnya) ayun yaa san 
Arab ?” Katakanlah : '(@ur'an) SN Ep Da si 8, 
itu petunjuk dan penawar bagi orang- o7 0) 


orang yang beriman: sedang mereka Oa PN = ang 3 
yang tidak beriman itu di kuping- 2333 yg | 
kuping mereka ada tekanan; dan f og 53 “£. 5 
(Qur'an) itu satu kegelapan atas "a I Sj 

mereka. Mereka itu dipanggil dari 2w JK OH BOK 
tempat yang jauh. 75°98) PAR Nga a Kl na anta adi 


3505) Perkataan ini Allah hadapkan kepada manusia umumnya. 

3506) Ya'ni, ialah Qur'an yang tidak kemasukan barang bathil pada permulaan 
diwahyukan dan tidak sesudah itu. 

3507) Mengapa tidak diterangkan Ayat-ayatnya dengan bahasa yang kami bisa 
faham ? 

3508) Lantaran mereka tidak suka mendengar ajakan Qur'an itu, maka jadilah 
seolah-olah satu ajakan dari jauh yang mereka tidak dengar. 


940 


. Juz’ ke 25 (DIJELASKAN) Surah ke 41 





45. Dan sesungguhnya Kami telah AS AA £0 
beri kepada Musa Kitab itu, tetapi o Le, 

jadi perselisihan padanya ?****) dan SAE, sÝ] j9 Sa 
sekiranya tidak terdahulu firman Per Pusa 


3510 3511 
) dari Tuhanmu, ) niscaya s4 Syg wE v Usai SĂ 
diberi hukum di antara mereka, La vu 


karena sesungguhnya mereka dalam We 2 3 K w 

ragu-ragu yang membingungkan di a 

tentang itu. Sa Da 
CAN: YA tl 


46. Barangsiapa beramal baik, maka - . e 
(adalah) untuk dirinya; dan barang PA ATP BA 
siapa berbuat kejahatan, maka buat K ai An 3 
kerugiannya: dan tidaklah Tuhanmu 

menganiaya hamba-hamba( Nya). AA Alas 


Juz' ke 25 nya As, 2 


LI 

47. Kepada-Nya-lah (terserah) penge- Ua 5 as AEAT wi) LV 
tahuan Sa'at itu: **'*) dan tidak £ a Jstor, 
keluar buah-buah dari kelopak-kelo- GAN To ot CG 
paknya, dan tidak mengandung se- SI 1, San 
orang perempuan dan tidak ia me- 3 3 & (Tara 9 
lahirkan, melainkan dengan penge- .,., , / 2 Pa PE 
tahuan-Nya: dan pada hari yang Ia OH! A2 ni S3 ai 
seru mereka : ”Di manakah sekutu- , “ , g% Ana 
sekutu-Ku ?” mereka jawab : "Kami Kato UI MOB 

telah khabarkan kepada-Mu, (bahwa) 


di antara kami tidak ada seorangpun Peri 
penyaksi”; 351 3) s : 2 r 

PIP NP, P. LA 
48. Dan hilang dari mereka **'“) He KU esj n AA 


apa-apa yang mereka seru dahulu, 


3509) Sebahagian dari kaum nabi Musa membenarkan, dan sebahagian men- 
dustakan. 

3510) Yang dimaksudkan di sini ialah firman Allah menta'khirkan adzab hing- 
ga hari Kiamat. 

3511) Tuhanmu : Tuhan Muhammad, 

3512) "Pengetahuan Sa'at itu” maksudnya bahwa waktu akan t terjadi Kiamat 
itu terserah kepada pengetahuan Allah. 

3513) Ketika melihat adzab-mu, kami telah khabarkan, bahwa Engkaulah Tu- 
han dang tunggal, tidak ada siapa pun yang p pantas bergelar Tuhan melainkan Eng- 
kau, tidak ada sekutu yang sebenarnya bagi-M 

3514) Di hari Kiamat itu, apa-apa yang Da anggap di dunia sebagai Tuhan 
tidak akan kelihatan. . 


. 941 


Surah ke 41 FUSH - SHILAT Juz' ke 25 


dan mereka yakin, bahwa tidak ada REPR 


> : 6 f 
bagi: mereka satupun jalan terlepas. ELSA AAS Oa 


3515 
) 


- p b s 
49. Manusia (yang kafir) itu tidak 40x T Ay ta 


jemu meminta kebaikan, tetapi jika 0424 LC 4. 5 ap 
kesusahan “menyenai dia; maka ia) OS PAR, 
putus asa, putus harapan. Ee ” 


da yan 

z 3 
50. Dan jika Kami rasakan kepada- bp SEA ô | Ò. 
nya satu rahmat dari Kami, sesudah 5 EA Hasi car, 
kesusahan yang mengenainya, niscaya 2 1,” SL “1/7 or} 
ia berkata : "Ini buatku: **'*) dan € Sa AA Yak yah Ya 
aku tidak percaya akan terjadinya Z2, £ “- 4 f p 
hari Kiamat: dan jika (diandaikan) 44 KEL, Iin 
aku kembali kepada Tuhanku, (maka) jay 
sesungguhnya (adalah) bagiku di sisi- 3 SI Eh a 
Nya (pemberian-pemberian) yang 


baik”. **'') Tetapi kami sesungguh- LK 7 03 pat 


nya akan beritahu kepada mereka j 


yang kafir itu apa-apa yang mereka | | z 
telah kerjakan; dan sesungguhnya Siet Coy san 


Kami akan rasakan kepada mereka Ka PE 251 
adzab yang keras: a La Ran KA 


Pn. ? fe p8 
51. Dan apabila Kami beri ni'mat JAYA oi 
atas manusia, ia berpaling dan men- 


3 


AIO + p 
jauhkan diri; tetapi apabila mengenai 5 5 ga NS, 2, ye nat 
dia kesusahan, maka ia mempunyai 19399 Ie 
. permintaan yang panjang (lebar). A NES Ja Si 


9 03o”, g 02 
52. Katalah : ”Khabarkanlah kepada- AOKO eize MG Or 
ku, jika adalah (@ur'an) itu dari sisi 7e Pa 133 
Allah, kemudian kamu kufur kepada- “2, pe ya B ya a Kl e 
nya, (maka) siapakah yang lebih 4” Tete 
sesat daripada orang yang dalam per- P 
selisihan yang jauh ?” 3518) ak L3 a ya 


3515) Ya'ni, mesti merasakan adzab dari Allah. 

3516) Artinya, rahmat yang aku dapat ini lantaran kepandaian dan usahaku. 

3517) Orang-orang kafir berkata: Sekiranya betul bakal ada Kiamat dan Akhi- 
rat, maka Tukan yang memberi kebaikan di dunia, sebagaimana anggapan kamu, 
kaum Islam, akan memberi kebaikan kepadaku di sana sebagaimana Ia telah beri 
kepadaku di dunia. 

3518) Hai Muhammad! tanyalah orang-orang yang kafir itu, siapakah manusia 
yang Senin sesat daripada orang yang tidak mau percaya sebuah Kitab yang datang 
-dari Allah? 


942 


Juz ke 25 (DIJELASKAN) Surah ke 41 





. s tÒ P P i J 
53. Kami akan tunjukkan kepada “9 (4y! gus LI? GA LO 
mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami 2 P 3 7 5 Naa pa 
di sekitar jagat dan di diri mereka, » AA KR 
3519) hingga ternyata bagi mereka, | ya e aa "33 
Sada, 


bahwasanya. (Islam) itu benar; dan #14 Sw, eso CAT EA 
tidakkah cukup Tuhanmu (bagi “SA SAS II 4 


mereka), bahwasanya, Ia atas tiap- Ho 7 Aa Ba 
tiap suatu menyaksikan ? Ag a PA PI 


, so NTP Ae Ta 
54. Ketahuilah, sesungguhnya mere- ad A AJ NY! ôt 
ka dalam ragu-ragu tentang perjum-” 4 $n eT, 5 
paan Tuhan mereka; ****) ketahui- Ea A » 4 i ARAIA -7 
lah, sesungguhnya Ia mengepung tiap- a aa Aan e 
tiap suatu. 3521) ati 


3519) Ayat ini turun di Makkah ketika Islam masih lemah, tetapi kebenaran- 
nya ternyata, yaitu bahwa Islam tersiar ke segenap dunia terutama pada ahli 
Makkah sendiri. 

3520) Ya'ni, mereka ragu-ragu tentang adanya hari Kiamat. 

3521) Tidak ada suatu apa pun yang akan terlepas dari kekuasaan Allah, 


943 


. Surah ke 42 ASY - SYURA Juz' ke 25 


a 


ASY — SYURA 
(REMBUKAN) 
Surah ke 42 ; 53 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama. Allah, Pemurah, , 


á s4 A 1 2 + 
Penyayang. aa AA koma 


1. Ha mim. *) =a | 
2, 'Ain Sin Qaf. **) ap Y 
3. Demikianlah mewahyukan kepada 4 VOUE: TASS aS r 


mu dan kepada mereka yang dahulu Je 23N ANI 
dari padamu, Allah Yang gagah, 7 a S a ÉS aé | 
Yang bijaksana. je 


f Y 
4. Kepunvaan-Nya-lah apa-apa yang Ss ana Pa 3U SA i 
di langit dan apa-apa yang di bumi, 


dan Ia-lah Yang tinggi, Yang besar. al y A ya f N y 

sobr pub anta 
5. Hampir langit itu terbelah dari Deden GD La 0 
sebelah atasnya, sedang malaikat ber- , 53. tata 23 4, Da 
bakti dengan memuji Tuhan mereka, O pua Su 


dan mereka mintakan ampun a Lag PITTE 
orang-orang yang di bumi. Ketahui- RANI Dang SAA panah 


A 


lah, sesungguhnya Allah itu Ia-lah ,, 576 ,», D p 
Pengampun, Penyayang. ****) en kai (Yi AI 


S G q 
*) Yang terpuji, Yang mulia, 
** ) Yang mengetahui, Yang mendengar, Yang berkuasa. 

3522) Orang-orang kafir berkata: '"Tuhan mempunyai anak-anak." Perkataan 
yang dahsyat ini hampir menyebabkan pecah-belaknya langit yang tidak tahan 
mendengarnya, sedang malaikat memintakan ampun bagi makhluk yang di bumi. 
Bukankah hal malaikat memintakan ampun ahli bumi yang begitu besar kesalahan- 
nya menunjukkan bahwa Tuhan itu Pengampun, Penyayang ? 


- 944 


Juz’ ke 25 (REMBUKAN) © Surah ke 42 


6. Dan orang-orang yang mengada- a ya SG 9 

kan penolong-penolong selain dari” , ,, AENA 

padaNya, Allah (jadi) Pengawas atas Ls Sedan At Aw, K 
mereka, ***3) dan tidaklah engkau 


352 17 (jadi) pengurus atas mereka. Eh rae Li 


Ni J x 7. 
7. Dan begitulah Kami wahyukan 63 HNS NA, v 
kepadamu @ur'an bahasa Arab, supa- 
ya engkau ancam (dengannya) ibu i 4 AA aé LIÉS ye 


3525) dan mereka yang di 


negeri sy y id et 
kelilingnya, dan engkau ancam (mere- Y, Jio p Ara "3 vape 

ka dengan) hari Berkumpul '8?5) | ze ” 
yang tidak ada ragu-ragu padanya, 23 Ia 43 —y 
segolongan di surga dan E | 

di neraka. Ka 3521 2 


2 4 J ehe jas. 35, 
8. Dan jika Allah kehendaki, niscaya da a AN AEN Fr 9 A 
Ia jadikan mereka ummat yang satu, y LA 2 j> 1b 1 | 
tetapi Ia masukkan dalam rahmat-Nya ag CALAT da AL 


siapa yang Ia kehendaki:. sedang, , P 3 aT PERDA 
orang-drang yang zhalim itu, tidak ada D San Én a » 


bagi mereka pengawal dan tidak 2. 8J 


penolong. 

9. Atau adakah (patut) mereka LAI Aa A ha 1 
mengadakan pengawal-pengawal selain pa 0 22 ia EN PE 
Dia ? ?52?7) Maka Allah itu Ia-lah IP PA WANTS y {ó 
Pengawal, dan Ia-lah menghidupkan 


orang-orang yang mati, dan Ia Yang í AN D 
berkuasa atas tiap-tiap suatu. Sis KEENIA 

Jd 
10. Dan apa-apa sesuatu yang kamu 2 da o ai: tg E 
berselisihan (faham) padanya, maka —— 


A è J io) Pd 
(kembalikanlah) hukumnya kepada 7 Pa In €) PPA Da 


3523) Mereka yang menganggap ada penolong-penolong selain dari Allah itu, 
Allah akan awasi dan catat perkataan dan perbuatan mereka. 

3524) Engkau : Muhammad. 

3525) Ibu negeri : Makkah. 

3526) Hari Berkumpul : Hari Kiamat. 

3527) Patutkah orang-orang kafir itu menganggap dan mengadakan beberapa 
tuhan selain Allah ? 


945 


Surah ke 42 ASY - SYURA Juz' ke 25 


Allah. (Katalah) : "Allah itu Ialah a “14 TARI jan 
Tuhanku: kepadaNyalah aku berserah ” : 
diri, dan kepadaNya-lah aku kembali”. . i 4 


Va 
34? PAE AE 

11. (Ia) Yang membikin langit dan J7 sn S i 
bumi; Ia telah jadikan bagi kamu, E AN Sg 
dari jenis kamu pasangan-pasangan BA Aa Sea 
dan dari binatang-binatang ternak *“ 4 
pasangan-pasangan; Ia banyakkan 
kamu padanya. ****) Tidak ada eE ahis 


suatupun sama denganNya, dan Ia-lah 530 Pn PN Ly 


Pendengar, Penglihat. 


APK DA 


2 484 


Pi 
12. Kepunyaan-Nyalah anak-anak — Sen yY 
kunci (rezeki di) langit dan bumi. Ia 4 EN 
š . + 2 Gee T | 
luaskan rezeki bagi siapa yang Ia ol Senpi dat Pe in: 
kehendaki, dan Ia sempitkan, '8?”) g TET 2 


As en AG 
(karena) sesungguhnya Ia Mengetahui La 17 SESI 


tiap-tiap suatu. | KEY, 
x "1 


13. Ja telah terangkan bagi kamu Pa Ha as SL v 
dari (urusan-urusan) agama, apa dana Ta z ; $i 

Ia wajibkan dia kepada Nuh, dan OS Esi PAT C ja 
yang Kami wahyukan kepadamu, a A Sa P5 Ta 
apa yang Kami wajibkan dia kepada “?2“ z0 K gE e A 
Ibrahim dan Musa dan Isa, (yaitu) aa P a 
bahwa hendaklah kamu dirikan agama Y: SA L 1 

dengan tetap, dan janganlah kamu bad J A 
bercerai berai padanya. Berat atas AI KT Pa LN AS 7 


musyrikin (agama) yang engkau seru Pr j 
mereka kepadanya; Alah memilih e 2 2 al di BIIAN 
buat ke (agama) itu siapa yang Ia ke- S 
hendaki, dan Ia pimpin kepadanya E E AA 2512 aan 
siapa yang kembali kepadanya. 3530) 47 7 45 7 se t 
1 èr 

3528) Allah banyakkan kamu dengan dan dalam keadaan berpasangan berlaki- 
isteri. 

3529) Ia sempitkan rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki. 


3530) Kami jadikan agama buatmu apa-apa yang Kami jadikan undang-undan 
Bersambung di halaman 94 3 


946 


Juz’ ke 25 (REMBUKAN) Surah ke 42 





14. Dan mereka tidak bercerai-berai Lx An SUS a M 
. melainkan sesudah datang kepada , PAN 
mereka pengetahuan, lantaran per- y F 3g SEA y AS 
dengkian di antara mereka: dan sekira- Na o ah 
nya tidak (karena) kalimah (takdir) (J1 yaa ca KAA 
yang telah terdahulu dari Tuhanmu, 2 je Dap 
buat satu masa yang tertentu, niscaya 93 as 4 e7 AN D 
diberi; hukum (kebinasaan) antara 


yang diwarisi Kitab sesudah mereka Aa sesi ye ni 





itu, (adalah) dalam keragu-raguan p” o É í 
yang sangat di tentangnya. 3531) Ra PA Te 


è r AP 
15. Oleh yang demikian, maka ajak- Paan Aga ac 10 
lah dan berdirilah lurus sebagaimana ,» , pa 111 
engkau diperintahkan: dan janganlah PA al aa KATA 
engkau turut kehendak-kehendak Jos 
nafsu mereka, dan katalah : ”Aku mah Wow nina K3 


beriman kepada apa saja Kitab yang | 1 p Es 
Allah telah turunkan, dan aku di- « AS, A y 
perintah supaya lakukan keadilan di 10, g “4 Ig! 


antara kamu. Allah itu Tuhan kami ti Iya A 
dan Tuhan kamu. Bagi kamilah amal- e se.” KE 3703 

amal kami; dan bagi kamulah amal- uw ALA 
amal kamu. Tidak ada pertengkaran EP Pa) ng po, 


Lan r 
antara kami dan kamu. Allah akan AK ana AJ ae 
kumpulkan antara kita; dan kepada- ja 7? 
Nyalah tempat kembali”. Iae 


Pai 


r pe? 3 è 
16. Dan orang-orang yang memban- ai SO) SU Aj 11 
tah pada (agama) Allah sesudah di- 7 ya 3 
terima dia (oleh manusia), bantahan sd 23 gz se Peer 


buat Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan lain-lainnya. Berat atas musyrikin (agama) yang 
engkau ajak mereka kepadanya. Allah akan memilih untuk ke (agama) itu siapa 
yang Ia kehendaki dan Ia akan memimpin ke (agama) itu orang yang berbakti. 

3531) Kaum Yahudi dan Kristen yang sebelum nabi Muhammad jadi rasul, sa- 
ma-sama menunggu kedatangan seorang rasul yang tersebut di kitab-kitab agama 
mereka. Sesudah datang pengetahuan, yaitu nabi Muhammad, mereka bercerai be- 
rai; ada yang percaya, ada yang tidak. Yang demikian, adalah lantaran kedengkian 
di antara mereka. Tuhan telah janjikan, bahwa balasan yang sebenarnya bagi keku- 
furan ialah di Akhirat. Kalau tidak karena itu, niscaya sudah dibinasakan mereka. 
Ahlul Kitab yang lahir sesudah mereka yang bercerai berai, pula dalam ragu-ragu 
sangat tentang nabi Muhammad atau isi kitab mereka di tentang Nabi itu. 


947 


Surah ke 42 


| ASY -#YURA 


Juy ke 25 





mereka tidak berharga 3532) di sisi 
Tuhan mereka: dan (adalah) atas me- 
reka kemurkaan: dan (adalah) bagi 
mereka adzab yang sangat. 


17. Allah-lah Yang turunkan - Kitab 


Ppt “PL 


AE Apr Anal 
f NAERDA Ai aa dah 


LES SI TAHI Ww 


itu dengan (berisi) kebenaran dan ne F 
neraca (keadilan); dan engkau tidak yaus SS SA 
tahu °???) barangkali Sa'at itu sudah Sa” 
dekat. 3534) La MAN 
| - ê 2. I 3y 
18. Orang-orang yang tidak percaya pa AN da IA 
kepada (Kiamat), minta kedatangan- ,,,, ,/” ag 
nya dengan lekas. ****) Tetapi yen | draf Parag 


mereka yang beriman, takut kepada 
(hari) itu, karena mereka tahu bahwa- 
sanya ia itu benar. Ketahuilah se- 


5 


STA Benda p 7 
sp BAE AAS DA 


Bagan 


sungguhnya orang-orang yang mem- H5 Lp GI? Be 
bantah tentang " Kiamat, (adalah) aa J Ona J A 
dalam kesesatan yang jauh. sJ / 3 
19. Allah itu Lemah-lembut kepada ':.. 2 07 Ky r Za 
hamba-hamba-Nya; Ja mengarunia S a an vaala) a 14 
kepada siapa yang Ia “kehendaki: P Fi è E en 
padahal Ialah Yang kuat, Yang gagah. Da 
3836 

) , 
20. Barangsiapa hendak ketaman Na 7.2 - 4 : 
3537) Akhirat, Kami tambah untuk- pa SA. jo» j 
nya pada ketamannya: °538) dan ARAS „EE 
barangsiapa mau ketaman duria, Kami 1 P Hya Ag a 3 i 

Pj te 


3532) Sebahagian dari kaum Yahudi dan musyrikin majukan beberapa bantah- 


an atas agama Islam sesudah melihat manusia berduyun-duyun memeluknya, de- 
ngan maksud meragu-ragukan, sedang alasan mereka tak dapat diterima, karena 
bantahan mereka ialah bahwa agama kami agama yang tua dan sudah dipeluk oleh 
beberapa banyak manusia, sedang agama kamu baru. 

3533) "Wa ma yudrika” artinya asal: "Dan apakah yang membikinmu tahu”, 
tetapi maksudnya bahwa "engkau tidak tahu”. 

3534) Oleh sebab Kiamat sudah dekat, lekaslah kamu beriman dan jalankanlah 
keadilan. 

3535) Mereka berkata: "Kalau betul ada hari Kiamat, tunjukkanlah dengan se- 
gera.” 

3536) Sungguh pun Allah itu Kuat dan Gagah, tetapi Ia berlemah-lembut ke- 
pada hamba-hamba-Nya. | 

3537) Ketaman : Buah amal atau ganjaran. 

3538) Ya'ni, Kami akan beri ganjarannya berganda-ganda. 


948 


Juz' ke 25 (REMBUKAN) | Surah ke 42 


4 TA 
akan beri kepadanya sebahagian dari A 4 APEL Ip AERE 3 
padanya, tetapi tidaklah ada baginya 


bahagian di Akhirat. x PIROT: vea 


| ON AY, PETEA o 

21. Atau adakah bagi mereka sekutu- E yaa e oy) 

aA yang mengaturkan untuk paman J | 

mere sebagai agama, sesuatu yang * 14”! 

Allah tidak idzinkan ? Dan sekiranya Hg AI yU > KA S Aga pa) © 

tidak karena kalimah takdir, niscaya , 54, . 

telah diberi keputusan di antara S SEN (RI 

mereka: a Pe oe Ge p 

orang yang zhalim itu (adalah) bagi | F Jadi 

mereka adzab yang pedih. ?539) A v aa j aa 

8 , ô f L 

22. Engkau akan lihat ?$40) orang- Leena DAA pw 

Aan zhalim itu o kepada (amal- Fa P j 

am yang mereka telah usahakan, Port 

sedang (balasannya) itu akan menge- Gi TE USA É a 

nai mereka; tetapi orang yang beriman or, 

dan beramal shalih (akan berada) => AAEN niets Ea 

di kebon-kebon yang amat subur aa "3 

di surga-surga. Mereka akan dapat { 3 dg “ji 

Apa yang aa kehendaki di Ek f si ra Ya SE 
an mereka; yang demikian iala 2 e aa Nia A 

kurnia yang besar. nan PP ragu 

I 0,5 0 
23. Yang demikian itu, ialah (khabar AA Lau can £ SN 5 rr 
girang) yang Allah gembirakan 1, 


(dengannya) akan hamba-hamba-Nya “ z? 
yang beriman dan beramal shalih. Saman aoi 1 
Katakanlah : ***')  ”Aku tidak , Denai 
minta kepada kamu upahan atas T FAAI Ialah hu Y 
laan.” (kepadaku), Ta a pn | i sada 
taan epadaku) lantaran kerabat” aI P3 
*) dan barangsiapa kerjakan ke- LS 5 aa hadi A E 


baikan, Kami akan tambah kebaikan 


3539) Jika kaum kafir Makkah itu tidak mau terima agama Allah yang dibawa 
oleh Muhammad, apakah ada lain-lain jiwa atau benda yang mereka pandang se- 
bagai tuhan-tuhan, memberi kepada mereka agama yang tidak diidzinkan oleh 
Allah ? 

Allah telah takdirkan bahwa balasan yang sebenarnya itu adalah di Akhirat. Ka- 
lau tidak karena keputusan itu, niscaya mereka sudah dibinasakan dengan sebab 
kekufuran mereka. 

3540) Di hari Kiamat. 

3541) Hai Muhammad ! . 

3542) Aku tidak minta upah lantaran menyampaikan khabar yang meng- 
girangkan itu, hanya aku minta kamu (ahli Makkah) cinta kepadaku, lantaran per- 
hubungan keluarga antaraku dan kamu. 


949 


Surah ke 42 ASY - SYURA Juz' ke 25 





P 7 ô r 
baginya (kebaikan) itu.? 543) Sesung- rE Dean 
guhnya Allah Pengampun, Penerima G3 ha 

asih P 
Da Tapa KIA 
24. Ataukah mereka akan berkata : Sa ke BATA al vi 
“Ia berdusta atas nama Allah ?” 5 SS CA” a 


3544 

) Oleh itu, jika Allah kehendaki. J0”, 4, 97220 9 1 
niscaya Ia metrai: atas hatimu DAN NT Ka Wa 56 
(dengan kesabaran): 29) dan Allah na Dan AL dd 
hapuskan barang yang bathil, dan Ia ab PEA 
buktikan kebenaran itu dengan firman 7⁄7 ag IL o ai 
firmanNya; ) sesungguhnya Ia 4 4 -i 
Mengetahui isi dada-dada. A LA BE Pa 


25. Dan Ialah (Tuhan) Yang me- 2, an S3 Yô 
nerima taubat dari hamba-hambaNya, ` ih, Py 3 


dan Ia mema 'afkan kejahatan-kejahat- SA KAN or VA 9 oeus 


an, dan Ia mengetahui apa yang kamu - “" 5 
kerjakan. 3547 ) a ANAK 21 


26. Dan Ia memperkenankan '5”8) 1“: J LEAN IP Pe A i 
(permintaan) orang-orang yang ber- gae Sa 


iman dan beramal shalih, dan Ia mem- a HM) Ng 
beri tambahan kepada mereka dari a 


kurnianya, 3549 ) sedang orang-orang a c) yaa KJ | 5 ana 
kafir itu (adalah) bagi mereka adzab $ : 
yang keras. A Sg 


3543) Ya'ni, barangsiapa berbuat satu kebaikan, maka Allah akan gandakan 
ganjaran bagi kebaikan itu. 

3544) Kalau mereka tidak mau terima agama yang dibawa oleh Muhammad 
apakah mereka mau berkata bahwa Muhammad berdusta atas nama Allah, ya'ni, 
Allah tidak beri wahyu kepadanya, tetapi ia mengaku diberi wahyu ? 

3545) Oleh sebab tuduhan-tuduhan mereka, jika Allah kehendaki, niscaya Ia 
beri kepadamu (Muhammad) kesabaran luar biasa. 

3546) Kalau Allah mau, maka dengan kekuatan firman-firman-Nya, Ia ha ts 
kan kebatilan-kebatilan dan Ia buktikan kebenaran agama yang Ia perintah 
hammad pada menyampaikannya. 

Sesudah itu, terbukti benar-benar bahwa Muhammad sabar luar biasa, kebatilan 
terhapus, kebenaran kelihatan. 

3547) Oleh sebab Allah Penerima taubat, Pengampun dan Mengetahui apa-apa 
yang kamu kerjakan dalam rahasia, bertaubatlah dan terimalah agama Allah yang 
suci itu. : 

3548) Memperkenankan : Kabulkan. 

3549) Ya'ni, memberi ganjaran lebih dari semestinya. 


950 


Juz’ ke 25 (REMBUKAN) Surah ke 42 





PPI. 
27. Dan jika A Allah mewahkan rezeki Da KAA SN yy 
bagi hamba-hambaNya, niscaya mere- j f 


ka melewati batas di bumi, tetapi JASIN 3 LAN 


Ia turunkan dengan ukuran, apa G5 Z EAE RERE 

yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Ia 4” aaa MEN ÉG ag 
terhadap hamba-hambaNya Sadar. Ga r 
Melihat. ut An 


spet Jr pa pE 
| 
28. Dan Ia-lah Yang turunkan hujan Da Ll Lag Sa pa 
sesudah mereka putus harapan, dan Ia 4 - -» 235 ton PAT D 
i Ter 
tebarkan rahmat-Nya, dan Ia-lah TAU Siira la 
Pengawal Yang terpuji. ERIT žy ai Pa 5 


29. Dan sebahagian dari tanda-tanda PA en AKU 
(kekuasaan)-nya, (ialah) kejadian T ag, ulang a 
langit dan bumi dan apa-apa yang Ia 

tebarkan pada kedua-duanya dari Pa ECS A Tp 
makhluk-makhluk merayap, ?'$$ Ea pe a RT. e e 
dan la berkuasa atas mengumpulkan ae tea 3 legar 2.) 
mereka, apabila Ia kehendaki. **!) 


30. Dan apa-apa yang mengenai f E 7 
kamu dari kecelakaan, maka (adalah) %4 *- an MERANTI f 
dengan sebab usaha tangan-tangan I—II A Se ' 

kamu, padahal Ia ampunkan (sebaha- PX 
gian) banyak. ?552) a 


i ot ofrir 
31. Dan kamu tidak bisa melepaskan ~ LA v? 
(diri) di bumi, ****) dan tidak ada 4 e. A) 
bagi kamu pengawal dan tidak peno- du! AG EI 


long selain dari Allah. 
KN P Joe 


|” # 


32. Dan sebahagian dari tanda-tanda | ? 
(kekuasaan)-Nya alah kapal-kapal di A Udas SAROY rr 


3550) Ini berarti bahwa di langit (di bintang- bintang) ada benda hidup yang 


HSD Allah berkuasa mengumpulkan makhluk-makhluk itu sesudah matinya 
di hari Kiamat. 
3552) Sekiranya Ia tidak ampunkan kebanyakan dari dosa-dosa kamu, niscaya 
kamu ditimpa oleh lebih banyak kecelakaan. 
3553) Kamu tidak bisa terluput dari siksaan Allah di bumi, kalau Ia kehendaki. 


951 


Surah ke 42 | ASY - SYURA | Juz’ ke 25 
Bana ne aa pa Pa ian pan ae MAGNA A3 


spr? 


laut seperti gunung-gunung. ł554) CN K 


. è 
33, Jika Ia kehendaki, Ia matikan £, 0,“ «| ade PEN 
angin, maka jadilah (kapal-kapal) itu HL Sa Ugal rr 


diam di muka (laut). Sesungguhnya z TERTE EPEE 
(adalah) pada yang demikian, bebera- & EPR IYA Alas 
pa pelajaran bagi tiap-tiap penyabar, sses 4,3 NAN 
penerima kasih, 3555 ) s a à IN 3 2 


.. 


” 


34. Atau ia binasakannya dengan EEA K 31 DAH da 
sebab usaha mereka, padahal Ia am- : an 6 232 3 


. 2 3. 
punkan (sebahagian banyak), '' "$ o s02 2 
) ) 7“ CE Me 3 
35. Dan supaya orang-orang yang XY Sa ESA 12.5 KERANI 
membantah tentang kekuasaan Kami Hy Da Ai PR 


mengetahui, bah | F A ZI 
g l, ahwa mereka TE a Pra CG 


mempunyai jalan terlepas. 
sat 9 aho 03 


| J „° : 4 
36. Dari itu, apa-apa sesuatu yang ras PN IN K1 
Aa a Separa Baret . maka Got F3 Pn at sat 
adalah Ia) be penghidupan yan PES . “Aia 

rendah ini; ****) tetapi Aa kam D A 27 
yang di sisi Allah, lebih baik dan e “- 477 JAA 232 Oo 
lebih kekal bagi orang-orang yang Ap Se Laba LAN A 1 
beriman dan bertawakal kepada il Sa ani sae 


Tuhan mereka. | ST i5 pn 


: =, lrg OA 2A, 
37. Dan (bagi) orang-orang yang EDETS PEISEN YV 
menjauhi dosa-dosa besar dan ke- Pe a na 0 
kejian-kekejian, dan apabila mereka A3 - X! 


marah, mereka mengampuni. ****) 209 922 s 


Lia a anyar 


3554) Kapal-kapal yang seperti gunung-gunung bisa berjalan di laut itu adalah 
dengan pemberian angin oleh Allah. | . 

TBS) Di tentang perjalanan kapal-kapal di laut ada beberapa pelajaran yang 
berguna bagi tiap-tiap orang yang memperhatikan dengan sabar dan bagi orang- 
orang yang suka berterima kasih atas pemberian yang berfaedah. 

3556) aaa kapal-kapal di laut menunjukkan kekuasaan Tuhan dan 
rahmat-Nya. Kalau Ia hentikan tiupan angin, niscaya Merpungapungkan kapal- 
kapal, atau jika Ia kehendaki, niscaya bisa Ia binasakan kapai-kapal itu dengan 
alasan dosa-dosa yang mereka kerjakan, padahal dosa-dosa yang banyak Ia telah 
ampunkan. | 

3557) Kami tunjukkan kekuasaan-kekuasaan Kami, supaya kaum musyrikin 
itu sadar dan supaya mereka yang membantah agama Kami tahu, bahwa mereka ti- 
dak akan terlepas dari adzab Kami atau dari kekalahan. : 

AA Ya'ni, penghidupan di dunia ini. 

3559) Ganjaran yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal juga bagi orang- 
orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan Seda era medan keji, dan juga bagi 
orang-orang yang apabila marah, lantas ingat diri dan memberi ampun Kenana 
yang dimarahi. | 





952 


Juz' ke 25 (REMBUKAN) Surah ke 42 





wr OI LL e Za 

38. Dan (bagi) orang-orang yang MEA Cg YA 
memperkenankan An a Ss 3,37 | 
mereka dan menetapi sembahyang, ET KAIN Gii 
sedang urusan mereka, ?°56°) (ada T L 3 
lah) dengan rembukan di antara 2.2e3 2822 L a Op 
mereka, dan mereka membelanjakan Dejan D3 Ya har DPA 
sebahagian dari (harta) yang Kami 
karuniakan kepada mereka; ?$61) 

Saga Zi ap 
39. Dan (bagi) orang-orang yang PN AKA YG rs 
apabila ditimpa kezhaliman, mereka " 


membalas. 3562) Dg pan oe 


e. 
40, Sedang balasan bagi satu ke- des on Be, 220 
jahatan, (adalah) satu kejahatan yang ALm da elang t 
sebanding dengannya, ) tetapi » AO PPN PA PLAY E 
barangsiapa mengampun dan mem- ang, a Kaka 
Pa 3564) maka ganjarannya, ` f Aar Hn 
adalah) atas (tanggungan ah. 7 Zy w l ML 
Sesungguhnya Allah tidak cinta kepa- CAN KEY As) AHA 
da orang-orang yang zhalim. 3565) 


o P a” Ar, n 
41. Dan sesungguhnya orang-orang dor ARAF 9 £! 
yang membalas sesudah dianiaya itu ” ” 


tidak ada jalan buat diapa-apakan Jar In ee GO 36 


mereka. 3566 ) 


42. Tidak ada jalan melainkan atas Kk A PA a Tg 


orang-orang yang mengzhalimi manu- role, PET 


sia 3567) dan membikin kerusakan di 3 RS. f Éy pilas 
IS) xs W 
bumi dengan tidak benar. Adalah bagi Fa 


mereka adzab yang pedih. ae bu 4 | Kapan Ai 


A 
PN 153 
3560) 3561) Ya'ni ganjaran yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal 
juga bagi orang-orang yang ta'at kepada Tuhan mereka, yang menetapi pekerjaan 
sembahyang, yang berembuk dengan saudara mereka dalam urusan keduniaan, 
yang mengeluarkan zakat dan menderma sebahagian dari harta yang Kami karunia- 
kan kepada mereka. 
3562) Ganjaran di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal juga bagi orang- 
orang yang apabila dianiaya, tidak mereka tinggal diam, tetapi membalas. 
3563) Ya'ni, tidak boleh melewati batas di waktu membalas. 
3564) Barangsiapa mengampun orang yang dapat ia balas, dan membereskan 
apa-apa yang telah jadi tidak beres sebab perkelahian atau permusuhan itu, maka... 
3565) Pembalas yang melewati batas ketika membalas itu, Tuhan namakan 
zhalim, 
3566) Orang-orang yang membalas kezhaliman tidak disalah kan, kecuali kalau 
mereka melewati batas dalam pembalasan mereka. 
- 3567) Tidak ada jalan buat dituntut melainkan orang-orang yang melakukan 
aniaya kepada manusia dan membikin rusuh di bumi. | 


953 


Surah ke42  - ASY - SYURA Juz’ ke 25 





43, Dan orang-orang yang sabar dan jas pes Sa er: 


aan Kai suapan ya. (perbuni- 

an) yang demikian (adalah) dari | 92 

perkara-perkara yang digemari. 3568) SA EA 553 
Pay 

44. Dan barangsiapa disesatkan oleh ATAN ang g tt 

Allah, ?$8$?) maka tidaklah ada bagi- ,» 2 

nya penolong selain daripada-Nya; dan Sa a. TE Tee uya ex 29 Ya 

engkau akan lihat orang-orang zhalim 


itu ?$70) berkata, tatkala mereka Sg KAN 
melihat adzab : "Adakah kiranya EFFES 9 


1 917 ? Ay 
jalan buat kembali ? y = =i 2 


P Ps sad o 
45. Dan engkau akan lihat mereka Sua 
dibawa kepadanya, ?**'') dalam ke- NTP. Ai 
adaan tunduk, lantaran hina, sambil «03 polan P Ae 
melihat dengan kerlingan yang ter- D 
sembunyi, ?87?) dan mereka yang ^ DIPA ia 
beriman berkata :°57?) "Sesungguh- 
nya orang-orang yang rugi itu ialah | EN Cr LAN Giaa 
mereka yang merugikan diri mereka , r E TF 5 
dan ahli mereka **'*) di hari 4 a a13 4 4 : as) lg a 
Kiamat”. Ketahuilah sesungguhnya dna 
orang-orang yang zhalim itu dalam Pena s 
adzab yang kekal. “yg 
A SI 

afe s 

46. Dan tidaklah ada bagi mereka FA P EN LA METE AT y É 
pembela-pembela yang bisa menolong iia Inep 


mereka selain Allah; sedang siapa- * WEAS 3 SA paa 
siapa yang disesatkan oleh - Allah, EE a Te á 


3575) tidaklah ada baginya satupun Juga E CENTOLA AK Jia 


jalan. 3875) 


3568) Digemari : Disukai oleh agama dan fikiran. 

3569) Lantaran kesalahannya sendiri. 

3570) Orang-orang zhalim itu: Orang-orang kafir itu, di Akhirat. 

3571) Kepadanya : Kepada api neraka. 

3572) Kafir-kafir itu ketika Haa: buat dimasukkan ke neraka, mereka meli- 
hat neraka itu dengan kerling (dengan pinggir mata) sebagai orang yang hendak 
melihat sesuatu yang sangat ditakutinya. 

Aa Orang-orang yang beriman beromong-omong ketika melihat kafir- kafi ir 
itu di 

3574) Ahli mereka : Anak, isteri dan isi rumahnya. 
3575 Disesatkan oleh Allah lantaran kesalahan APEN sendiri. 
3576) Ya'ni, jalan keselamatan. 


954 


Juz’ ke 25 (REMBUKAN) | Surah ke 42 





PrE 
47. Perkenankanlah (ajakan) Tuhan Ia Da Aga tv 
kamu sebelum datang dari Allah hari “ , aa 
yang tidak ada baginya penolakan. AH Gd tr 13 PU ol 


3577) Tidak ada bagi kamu di hari itu 


« P. ye PAd 
tempat berlindung, dan tidak ada Uig IL ga : Ge” SI 
bagi kamu (alasan) meingkari. '''”) sia NA 

ank 
2? 


i as f ; ô, OF 4f of +L o £ 

48. Tetapi jika mereka berpaling, HULU AG Iae LIG LA 
maka tidaklah Kami utusmu kepada , g ban ve a 7 

, mereka sebagai pengawal. ? >° 7? ) Tidak | AS o Wan , 5 : t X 
ada kewajiban atasmu melainkan me- Sa Ul 

nyampaikan: dan sesungguhnya apa- $ 790, Zra 
bila Kami rasakan kepada manusia an É SEN AS 
satu rahmat dari Kami, mereka girang - nana (ne 3 5 

dengannya, tetapi jika mengenai me- EPP á; Ip AK 
reka satu kesusahan dengan sebab per- A pa 
buatan tangan-tangan mereka sendiri, NÉ e- ' LAS m row 
maka sesungguhnya manusia itu tidak = 20, 


menerima kasih. 3580 : 8.17 


P 


| rd Z, 
49. Bagi Allah-lah milik langit dan NA, 14 
bumi. Ia jadikan ada yang Ia kehen- 


, S e 
daki, Ia beri kepada siapa yang Ia AE a ANNY PA Au CUECA 
kehendaki, (anak- anak) perempuan; 
dan Ia beri kepada siapa yang Ia . "ita 
kehendaki, (anak-anak) laki-laki. Pan ena KAI 
A 
50. Atau Ia jodohkan mereka laki- HOP AIA Oo 


laki dan perempuan, dan Ia jadikan Na PPU 


mandul *5*'y siapa yang Ia kehen- ALA aiii E 4 
daki. Sesungguhnya Ia Yang menge- j 


tahui, Yang berkuasa. sng 


3577) Hari yang tak dapat ditolak, yaitu hari Kiamat. 

3578) Ma'nanya tidak dapat kamu mengingkari dosa-dosa yang kamu telah 
kerjakan. 

3579) Kalau mereka tidak man heriman, biarkanlah, dan janganlah engkau 
' bersusah hati, karena engkau bukan pengawal yang menanggung jawab atas ke- 
salahan-kesalahan mereka. 

3580) Manusia itu jika kena bahaya, lantas ia lupa kepada kurnia Allah, dan 
tidak ia berterima kasih. 

3581) Mandul : Tidak pernah mer punyai anak. 


955 


Surah ke 42 ASY - SYURA : Juz’ ke 25 


IS Sgal 1, Ap 
. 51. Dan tidak (terdapat) bagi se- an nu PS 
orang manusia bahwa Allah berkata- aU AN Dura 


kata kepadanya “melainkan dengan 4 *4*7 

wahyu, °582) atau dari belakang ba BENANG: 
rai 3s 83) atau Ia kirim utusan, J, “. s 034 oS; 
3584) lalu (utusan) itu mengkhabar- AE dl reg ba ran, 

kan, dengan idzin-Nya, apa-apa yang ts AR 

Ia kehendaki. Sesungguhnya Ia Yang pel 
tinggi, Yang bijaksana. 


52. Dan begitulah Kami wahyukan Sena or 
kepadamu satu jiwa dari urusan Kami——, i 

3585) padahal engkau tidak tahu apa CLIAR 3 r KLO D Es ta A 
(dia) Kitab dan apa (dia) iman. L 
Tetapi Kami jadikan dia 3586) nur Pa 4 UAS SAYA wig 
yang Kami pimpin dengannya siapa yr D 2 
yang Kami kehendaki dari hamba- ,- 4 , 
hamba Kami; dan sesungguhnya Cosin PES dn Ga 


. engkau akan memimpin (manusia) 2.20 2 tyfa aa. 
ke jalan yang lurus, Ge li pr, SMA 


53. Jalan Allah yang kepunyaan-Nya- Ng a) $ aji aňi Jo io) Lo or 
lah apa-apa yang di langit dan apa- +, » 


apa yang di bumi, Sungguh, kepada . Yi © o yi La CE POEA 
Allah-lah sampai semua urusan. 3587) ag ad 3 H a 2 
! s o3? z 
| yen Da 


3582) Maksudnya, tidak pernah Allah beromong dengan manusia melainkan 
dengan jalan wahyu, ya'ni ilham. Ilham itu sesuatu perasaan yang diberi oleh Aliah 
kepada seseorang maupun dalam tidur ataupun di luarnya. 

3583) Dari belakang tirai : Orang itu dengar suara, tetapi tidak melihat yang 
bersuara. : 

3584) Ia kirim malak sebagai utusan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, lalu ma- 
lak itu sampaikan apa yang ia diperintah buat menyampaikannya. 

3585) Yang dimaksudkan dengan "urusan Kami” di sini, ialah urusan agama. 
Jiwa bagi urusan itu ialah kitab undang-undangnya, yaitu Qur'an. Jadi jiwa di 
Ayat ini maksudnya, Qur'an. 

3586) Jadikan dia : Jadikan Qur'an itu. 

3587) Ya'ni, buat menerima keputusan. 


— 0000000 — 


956 


Juz' ke 25 (PERHIASAN) Surah ke 43 


a 





AZ-ZUKHRUF 
(PERHIASAN) 
Surah ke 43 : 89 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 
Dengan nama Allah, Pemurah, 2 fa Nu 0 
Penyayang. AA 
1. Ha mim ") ma E 
2. Demi Kitab yan ; REAA AE 
“kan! 3588) ba Na Pa AG r 


Jz7 ,e, 


3. Sesungguhnya Kami jadikan La KA olahan G1 y 


dia Qur'an bahasa 'Arab supaya 2 3 
kamu menga. 3589) SAF r pe Çi Í 
i PPE | 

4. Dan sesungguhnya (Qur'an) itu E Í "r | t 
di ibu Kitab di sisi Kami, tinggi, Ne kn. 
mengandung kebijaksanaan. 3590) TE 

5. Maka apakah (pantas) Kami “io Men Aa 3 
hentikan dari kamu pemberian pe- e kana , 
ringatan sama sekali, lantaran kamu a PATA BI 
kaum yang melewati batas ? 35?!) On ana o! 


+) Yang terpuji, Yang mulia. 

3588) Ya'ni, perhatikanlah kitab Qur'an yang memberi penerangan. 

Kalau Tuhan bersumpah dengan sesuatu, maka maksudnya ialah menyuruh kita 
memperhatikan sesuatu itu, 

Jika kita bersumpah dengan nama Allah, berarti bahwa kalau kita bohong, 
Allah akan menyiksa kita. Oleh sebab tidak ada yang mengetahui ghaib melainkan 
Allah, dan oleh sebab tidak ada yang bisa menyiksa kita melainkan Allah, maka 
Nabi kita larang keras kita bersumpah dengan nama lain dari Allah. 

3589) Oleh sebab ummat yang nabi Muhammad hadapi, bangsa 'Arab, maka 
Tuhan turunkan kitab dengan bahasa itu. Walaupun demikian, masih begitu kesu- 
karan buat mereka terima. Bagaimana jika dengan bahasa lain ? 7 

3590) Sesungguhnya @ur'an itu berderajat tinggi, mengandung kebijaksanaan, 
tertulis di ibu dari segala kitab di sisi Kami yang dinamakan Al-Lauhil-Mahfuzh. 

8591) Hai orang-orang kafir! dengan sebab kamu durhaka melewati batas, apa- 
kah pantas Kami hentikan wahyu Kami kepada Muhammad buat mengingatkan 
dan mengajak kamu? Tidak! tidak seyogyanya Kami hentikan pengiriman wahyu 
buat mengajak manusia ke jalan yang lurus. 


957 


Surah ke 43 AZ-ZUKHRUF juz’ ke 25 





| Ta i 9 Grosa, 
6. Dan beberapa banyak nabi-nabi Pera Ea 33 1 
Kami telah utus kepada orang-orang “*” ` Padi 
dahulu. Seri 


| A 
. Jl Ga SI b pa 

7. Dan tidak datang seorangpun pg EART. raD ulas TEA 

nabi kepada mereka melainkan adalah T o Ba 

mereka memperolok-olokkan dia. Dg Ae Ag 


7 Csele GL. p202 
EJ 


8. Maka Kami telah binasakan ( P a : 
(kaum) yang lebih teguh kekuatan dn pekara Neb A 
(-nya) dari mereka ini, dan telah PERAYAAN 
lewat contoh orang-orang dahulu, PORI Ita gang 
3592 - 

DA) | 21 0 0 Tn Pak e r 

9. Padahal jika engkau tanya mereka: CET ETT 4 
"Siapakah yang jadikan langit dan ”, 3,9372 237°% 


bumi”, niscaya mereka berkata :  : da AA en 
”Telah jadikan itu (Tuhan) Yang a aa 


gagah, Yang mengetahui”. 3593 Pa at ana 
gaga g mengeta ) A Er all Cg 
10. (la-lah) Yang jadikan bagi k ESTEAN 

. (Ia-lah) 'ang jadikan bagi kamu 2Y SN jasa 1. 
bumi sebagai hamparan, dan Ia 4 4 , po oes% 
jadikan untuk kamu padanya bebe- A (3 pa “9 Uga 
rapa» jalan supaya kamu terpimpin. PEP PLTP 

| PERGI 

11. Dan (Ialah) Yang turunkan air * 477)” DARA 
dari langit dengan ukuran; lalu Kami ss ep S3 " 
hidupkan dengan (air) itu negeri, 2,7 2i, Zost? 21 
yang mati, demikianlah kamu akan kem GA au AM alay 


dikeluarkan: ****) a3 ° 2 ‘z 
i Sr wS 


. a 43 sgl? # LËS 3 A 
12. Dan (Ia-lah) Yang jadikan jodoh- (4 LAYAK el w 
jodoh sekaliannya; °???) dan Ia beer Ha s 3 "3 


aaa . So Apr 
jadikan untuk kamu apa-apa yang bisa |” Oa PEN aa 


3592) Kami telah binasakan kafir-kafir yang jauh lebih kuat dari kafir-kafir 
Quraisy ini; dan pembinasaan itu telah lewat atas orang-orang dahulu yang patut 
dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang sesudah mereka. 

3593) Walaupun mereka mengakui kekuasaan Tuhan, tetapi mereka ingkari 
pembangkitan Kiamat dan pengiriman rasul. 

3594) Allah akan bangkitkan kamu dari mati kepada padang mahsyar, sebagai- 
mana Ia hidupkan bumi yang mati dengan air. 

3595) Dalam semua benda ada jodoh: laki-laki dan perempuan, jantan dan be- 
tina, siang dan malam, atas dan bawah, dan lain-lainnya. 


958 


Juz' ke 25 (PERHIASAN) Surah ke 43 
7 II It ` 
kamu kendarai, dari kapal dan bina- ST aia 
tang-binatang ternak. 2 IJO, 

13. Supaya kamu duduk dengan 2) Da A Lam si 
beres atas. belakang (kendaraan-kenda- 


f i : 3 0110 
raan) itu, kemudian kamu ingat (st " FRE | NA a 35 
ERN mnk kamu, apabila kamu C% ” a 1, rap: sg 
sud duduk atasnya, dan kamu - 
menyebut : ”Mahasuci (Tuhan) Yang ge Sai EL Bi 
mudahkan (kendaraan) ini buat kami, 4 >o e A 3 
padahal tidak berdaya kami pada Ateh Log LA 
mengadakannya . 

ni a Tap r 


14. "Dan sesungguhnya kepada LV kain ON, E 
Tuhan kami-lah, kami akan kembali”. J | 
è 


15. Dan mereka sandarkan kepada- '# ea g i 


Nya sebahagian dari hamba-hamba- 


Nya '$?68) Sesungguhnya manusia Pe : Aps Oa SY Te 
itu nyata-nyata tak mengenang budi. 


Ne 


7 IS, Pp 
16. Ataukah (pantas) Ia mempunyai eta Ka al 11 
anak-anak perempuan dari (makhluk) Di 3 2 83 
yang Ia jadikan, sedang untuk kamu MAY 
Ia pilihkan anak-anak laki-laki ? 
osr, — 5 7 


17. Padahal apabila seorang dari Le AS sang 3 yg 
mereka diberi khabar (mendapat) apa Pane 


yang ia jadikan sekutu bagi (Tuhan) $ IE = a an 


Pemurah, jadilah mukanya hitam, 


Log 


dan ia berdukacita sangat. *“??) fo 3S 32 67 Ari ng 
18. Atau (pantaskah dikatakan anak PER pt 
Allah) orang yang dipelihara dalam acii 3 A B1 LA 


perhiasan sedangkan ia dalam per- o Jho” Mg 
ngan. - bisa memberi keterang- RA A daa P 2 


19. Dan mereka anggap malaikat 5 PN tar Mas 19 


yang jadi hamba-hamba (Tuhan) 23 TEA | 
Pemurah itu perempuan-perempuan. lg NEEE] An 








3596) Yaitu mereka katakan malaikat anak-anak perempuan Allah. 

3597) Mereka berkata, bahwa Tuhan mempunyai anak-anak perempuan, yaitu 
malaikat. Ini berarti, bahwa mereka anggap malaikat sama atau sekutu dengan Tu- 
han, karena yang memper-anakkan dan yang diperanakkan, selamanya sama, pada- 
hal kalau seorang dari mereka diberi khabar, bahwa isterinya melahirkan anak pe- 
rempuan, maka berubah mukanya dan sangat ia berduka-cita. 

3598) Maksudnya, perempuan yang dipelihara dengan perhiasan dan tak pan- 
dai memberi alasan ketika berbantahan itu, patutkah dikatakan anak-anak Allah ? 


959 


Surah ke 43 a AZ-ZUKHRUF É Juz’ ke 25 


| DA, P3. 8 
Adakah mereka saksikan pembikinan A2 re A Lag £ 3 4, 
(malaikat) itu ? Akan ditulis persak- lya p 


sian mereka. ?°5°°)} dan mereka akan | - 
diperiksa. J p 3 
# è 


20.. Dan mereka berkata : “Jika E SKEMA 183 Y. 


(Tuhan) Pemurah kehendaki, niscaya 
kami tidak sembah mereka itu”. o |! eJZ 20983,2033 
Mereka tidak mempunyai pengetahu- OS LIS ena MS 





an tentang (kehendak) Allah itu. Lay Ie s] so ? 

A Sugak lain melainkan ber- a) o2 ol - g 
| #7 rL r 

21. Atau pernahkah Kami beri ke- at .. cd Lai y) 

pada mereka sebuah Kitab, sebelum , Fi 2 op 

(Qur'an) ini, lalu mereka berpegang 7 e7 0J o J4 01, 

3601 - 
dengannya ? ) 2 P On Si Aoa 


22. Bahkan mereka berkata : "Se- D CIE AAA yy 
sungguhnya kami dapati bapa-bapa akan bas UI JJ Is r 
kami atas satu cara (agama), dan 7°22 e3e 717 

kami terpimpin atas jejak-jejak mere- «tan, : 
ka”. 3602) | a 


Pa # 1 
23, Dan begitulah, tidak Kami utus MUA JU 2D AS yr 
sebelum-mu seorang pengancam ke 
satu negeri, melainkan orang-orang 


ep ar 


ae De A3 JA 


3599) Kalau berani mereka mengaku telah saksikan pembikinan malaikat 
Allah akan tulis dan periksa mereka. 

3600) Sebagian dari orang-orang kafir Makkah dan lain-lain, lantaran tidak 
bisa menolak ajakan Nabi dengan alasan, maka mereka berkata; Kami menyem- 
bah berhala dan malaikat adalah dengan kehendak Allah, kalau Allah tidak sukai 
pekerjaan tersebut, tentu tidak dapat kami kerjakan. Ini berarti bahwa persembah- 
an kami itu dengan takdir Allah.” Pada menyalahkan mereka, Tuhan berkata: 
"Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang kehendak Allah itu” ya'ni mere 
ka tidak tahu dan tidak bisa tahu apa maksud Allah menyuruh dan melarang, ka- 
rena yang demikian adalah rahasia ketuhanan yang sulit. Mestinya mereka turut 
perintah Allah dan jauhi larangan-Nya dengan tidak menarik atau bersandar kepa- 
da takdir, yang mereka tidak bisa mengerti itu. Kalau benar mereka berpendirian 
menyerah kepada takdir, maka tidak boleh mereka salahkan Muhammad, tidak 
boleh cela-dia, tidak boleh berikhtiar pada membunuhnya, tidak boleh salahkan 
orang-orang yang beriman kepadanya, karena semua itu adalah dengan takdir 
Allah. 

Oleh sebab mereka bersandar kepada takdir di satu fasal dan berpegang kepada 
lahir di lain fasal, maka Allah berkata: "Mereka tidak lain melainkan berdusta,” 
ya'ni omongan mereka tidak benar. 

3601) Atau adakah pernah Kami beri kepada mereka sebuah kitab sebelum 
Qur'an yang membolehkan mereka menyembah berhala dan lainnya, lalu mereka 
jadikan alasan ? . 

3602) Ya'ni, orangtua-orangtua kami mempunyai agama dan, qara-caranya 
yang tertentu, maka kami mengikuti jejak-jejak mereka. 


960 


Juz' ke 25 (PERHIASAN) Surah ke 43 





Lops B pDA - 
ui 


terkemukanya berkata. : ”Kami A Gaag A TESTE 
dapati bapa-bapa kami atas satu cara 3 De 


(agama) dan kami mengikuti jejak- PU a Z 
jejak mereka”. 9 ya KÉS aG WE 


24. Ia berkata : ?80?) "Apakah _ eimo 
(begitu juga) walaupun aku datangkan Sg B. 36 rt 
kepada kamu (agama) yang lebih Zas P E F, 
lurus dari apa yang kamu dapati 3G SEA Lau KE BAG 
bapa-bapa Haa padanya ?” Mereka aS 7 P y 0 a zp 2 
jawab : “Sesungguhnya kami tidak 7), u | “y 
suka beriman kepada (agama) yang 15 Ar Lu) 
kamu ?'899) diutus buat menyam- 
paikannya”. Jo, 


“J0 a?r,’ 
25. Lalu Kami siksa mega) arak AG yo 


Maka lihatlah bagaimana kesudahan 

(nasib) orang-orang yang mendusta- Cu Ni A A gi A3 K LS 
kan. a 
26. Dan (ingatlah) tatkala Ibrahim ui; a nudd? 
berkata kepada bapanya dan kaum - 444. SAN EA 
nya : "Sesungguhnya aku berlepas “ pa 2911, Jo F, A 
diri dari apa yang kamu sembah”. EOE Ibas Se 


57 34 #2 i 
27. "Kecuali (Tuhan) Yang jadikan KAS | 3S) v 


daku, karena sesungguhnya Ia akan 4 


memimpin akan daku”. z Apa 
28. Dan Ia jadikan-dia kalimah yang Sy AU ne EEY YA 


tetap pada turunannya, supaya mere- P P 
ka kembali. ?505) PAN AN 


29. Bahkan Aku biarkan mereka dan 04-17 42 216410 Lg 
bapa-bapa mereka bersenang-senang msg Jis N Y 
hingga datang kepada mereka ke- So D S F EPA A EA pA 


benaran dan Seorang rasul yang me- KMS 


+ ” 


nerangkan. 


3603) Pengancam atau nabi yang diutus, berkata. 

3604) Kamu : Pengancam-pengancam, nabi-nabi dan rasul-rasul, 

3605) Dengan sebab kekufuran mereka. 

3606) Ibrahim jadikan kalimatut-tauhid, yaitu "La ilaha illallah": Tidak ada 
Tuhan (yang patut disembah) melainkan Allah, yang ia ucapkan kepada kaumnya 
itu, kalimah warisan pada anak-cucunya, supaya mereka ingat dan kembali apabila 
telah tergelincir. 

3607) Oleh sebab kekufuran dan kemusyrikan ahli Makkah dan sekitarnya, 
mestinya Aku binasakan mereka, tetapi Aku tidak berbuat demikian, bahkan Aku 
biarkan mereka bersenang-senang hingga datang kepada mereka Qur'an dan Rasul 
yang memberi penerangan. ° 


961 


Surah ke 43 AZ-ZUKHRUF , Juz' ke 25 





; e 7 
30. Tetapi tatkala datan kepada odah Tau AP, | 
mereka am itu, AA ber- i WINERY. Beta kat 9 Y 
kata : ”Ini satu sihir, dan sesung- LNG Go 
guhnya kami tidak mau percaya DA ah ala 
kepadanya”, PIE gizata 


31. Dan mereka berkata : "Mengapa- 81 KEM, Í G7 y) 
kah tidak diturunkan Qur'an ini a z 363 


kepada seoran besar dari dua negeri d a S Y 4 
ini?” 360 8) 5 i arya 3 aar 

Pre ny Po Mn yA Y 
32. Apakah mereka (yang berhak) Lu) dan Ogah er! y 
membagi karunia Tuhan-mu?'”) TE D T 
Kami telah bagi di antara mereka E E EE AAN yt 
penghidupan mereka dalam penghi- 7 Bg s C J | 
dupan yang rendah (ini): ) dan ? a NE TAN EU “in 
Kami telah tinggikan sebahagian dari ' $ . A aga AS 
mereka beberapa derajat daripada se- ^ ..:“ Hi 
bahagian, supaya sebahagian dari me- Pa an 253 KA 3,3 
reka dapat menggunakan sebahagian: ? . f 1r 5 f oy 233 ey 
13611) dan karunia Tuhan-mu itu lebih 4-79 Ge an 


+ - 


baik dari PA apa yang mereka kum- aa Gor 2 
pulkan, Dana Ka Ka A CH 
33. Dan sekiranya tidak lantaran £ D cal 


manusia akan jadi satu ummat. saja, ái GIK Ya; Laa 
niscaya Kami jadikan bagi orang yang PJ PER 

kufur kepada (Tuhan) Pemurah itu, a aaa Ba 
bumbung rumahnya dari perak : 

demikian juga tangga-tangga yang asas EA FEA] 


3608) Maksud mereka, bahwa urusan agama itu perkara yang besar, Perkara 
besar itu mestinya diserahkan kepada orang besar, sedang orang besar dari dua ne- 
geri, Makkah dan Thaif, itu ada. Mengapa tidak diturunkan kepadanya ? 

3609) Kenabian dan kerasulan, adalah rahmat. Apakah kaum kafir berhak 
membagi rahmat Tuhan itu hingga mereka berkata: "Mengapa teak diturunkan 
kepada orang besar anu dan anu di Makkah dan Thaif?” 

3610) Kamilah yang berhak membagi kurnia Kami, abusana Kami telah 
bagi rezeki mereka dalam penghidupan di dunia ini. 

3611) Kami tidak jadikan manusia rata dan sama dalam penghidupan mereka, 
supaya sebahagian bisa gunakan sebahagian dalam keperluan hidup masing-masing. 

Kalau semua kaya, siapa jadi kuli? Kalau semua tukang roti, siapa tukang besi? 
Kalau semua pemimpin, siapa rakyat? Demikianlah. 

3612) Karunia kerasulan yang Allah beri kepada Muhammad itu lebih baik 
dari harta benda yang mereka kumpulkan buat menentang dia, 


962 


Juz' ke 25 (PERHIASAN) Surah ke 43 





S olg,’ 


2914 4 Las 
mereka naik atasnya. **'*) SPPA araa 


34, Dan bagi rumah-rumah mereka i Cg)! Tt 
pintu-pintu (dari perak): demikian “° Zh ir aan 3 

juga difan-difan yang mereka ber- £ Ad lo 
sandar padanya, 3614) PN HE 

i P4 4 at A 

35. Dan perhiasan, karena semua itu CENA Jl Gen ro 
tidak lain melainkan benda-benda y 

kesenangan hidup yang rendah, sedang 5 2. KAN Aa RE Jeer Aa 
(kesenangan) Achirat di sisi Tuhan-mu 


(adalah) bagi orang-orang yang ber- Tar na 
bakti: ter) 8 6 yang ena iy 
E or p3 0r y 

36. Dan barangsiapa berpaling dari ce SF. aa: 23 TA 
mengingat (Tuhan) Pemurah, niscaya 3 24 PA o wz? 
Kami tentukan baginya seorang setan, M e AI a A 
maka jadilah ia teman yang tak ber- 7, 
pisah baginya. **'*) AK 


Se ea JLN SD 
37. Dan mereka itu menghalangi AN rv 


mereka dari jalan (yang lurus), sedang , TPI ET, 
mereka menyangka bahwa mereka AAS tg Sa LG doa 


orang-orang yang terpimpin, '”'7) PIP, 


PESE A 


3613) 3614) Lihat di noot Ayat 35. 

3615) Maksudnya, bahwa Tuhan tidak rugi dan tidak keberatan memberi ke- 
pada tiap-tiap orang yang kufur kepada-Nya, kesenangan yang sangat mereka be- 
sar-besarkan dan megah-megahkan, seperti bumbung-bumbung rumah mereka, 
tangga-tangga rumah .mereka, difan-difan yang mereka bersandar itu dari perak, 
dan memberikan kepada mereka perhiasan diri mereka dari emas, karena sekalian 
itu tidak lain melainkan benda-benda dan bekalan-bekalan hidup yang rendah ini, 
sedang ni'mat-ni'mat dan karunia-karunia Tuhan di Akhirat, lebih besar dan lebih 
berharga untuk orang-orang yang berbakti kepada-Nya. 

Tetapi kalau tiap-tiap orang yang kufur diberi kesenangan — walaupun tidak 
merugikan Tuhan — maka manusia akan kufur semua dan jadi satu ummat durha- 
ka, lantaran melihat tiap-tiap yang kufur dapat kesenangan, sedang Tuhan tidak 
kehendaki demikian, 

3616) Barangsiapa berpaling dari mengingat Allah, maka Allah akan jadikan 
buat tiap-tiap seorang dari mereka seorang setan yang tidak berpisah dari mereka. 

Kalimah "setan” tersebut bisa jadi setan betul-betul yang mengganggu manusia 
dan membujuk dia ke jalan yang salah, dan bisa jadi juga setan itu fikiran jahat, 
itikad salah, dan sebangsanya, yang menetap pada hati mereka sebagai sahabat 
karib. 

3617) Setan-setan itu menghalangi mereka dari jalan Allah, sedang yang di- 
halangi itu menyangka, bahwa diri mereka dalam keadaan terpimpin di jalan yang 
lurus. 


963 


Surah ke 43 AZ-ZUKHRUF Juz’ ke 25 





38. Hingga apabila ia datang kepada ESK) G Ju 6 ASI GX KA 
Kami, ia berkata: Alangkah baiknya ,, 6, 203 fiesso, 
kalau telah ada antara-ku dan antara- (A3 „$ Lg HE 9 Par 
mu sejauh timur dan barat, karena ^ “ 

(engkau) sejahat-jahat teman!” 3613) ar f a 


| 9 et s2 Pa ror 
39. ”Dan tidak memberi manfa’at 3| ee! pios Y4 
A A 


kepada kamu (penyesalan) pada hari eh se pel 


ini, karena kamu telah menzhalimi — BG 

(diri-diri sendiri). Sesungguhnya aJ , 

kamu ?8'!?) bersekutu dalam adzab”. I a 
| | 2 o0 R n 

40. Maka apakah engkau hendak NM a a $s 


membikin orang-orang tuli itu men- 
dengar, ataukah engkau hendak me- d Ei aa f 203 1 SX . 


mimpin orang-orang buta dan orang- 


orang yang di dalam kesesatan yang : J SA z 
nyata? ****)y Ah 


41. Tetapi maupun Kami hilangkan- LE Mo EKP 15 LS Ú £) 


mu, maka sesungguhnya Kami akan Oo)... H P 2 


S iksa mereka. 367! d s> 
i ) Doa (LA 


42. Ataupun Kami tunjukkan kepada ° 2 7923 L. J0 
mu (sesuatu) yang Kami ancamkan A LSI IA a K tY 


kepada mereka, karena Kami Ber- 


1 3 2 2 3 z y r 

kuasa atas mereka. *“**) Jaya SE 
aS e “o o ar g € 

43. Oleh itu, berpeganglah kepada «9! $ AL Hasonlo Lr 


apa yang diwahyukan kepada-mu. * 


Sesungguhnya engkau (berada) atas ? J .. Tua bi’ alae A Bu) Zi 


jalan yang lurus. 4° 


3618) Orang yang telah jadi teman bagi setan itu tetap terperdaya hingga ia 
menghadap Kami di hari Kiamat. Di situ ia menyesal dan berkata kepada setan 
itu: "Alangkah baiknya kalau antaramu dan antaraku di dunja ada satu batas se- 
jauh timur dan barat! karena ternyata, bahwa engkau sejahat-jahat teman." 

3619) Ya'ni, kamu dan setan-setan kamu. Firman Allah ini dihadapkan ke- 
pada mereka yang menyesal itu di hari Kiamat. 

3620) Hai Muhammad! apakah kafir-kafir yang sengaja hendak buta, dan yang 
sengaja hendak tuli, dan yang sengaja mau tinggal dalam kesesatan itu, engkau 
hendak bikin mereka dengar dan terpimpin? Tidak bisa! 

3621) Maksudnya, biarpun sesudah engkau mati, Kami akan balas dan siksa 
mereka yang sengaja mau sesat itu, 

3622) Maksudnya, ataupun selagi engkau hidup, Kami akan tunjukkan kepada 

mereka siksaan dan kerendahan yang Kami ancamkan kepada mereka, karena se-: 
sangguhnya Kami Berkuasa atas mengapa-apakan mereka. 


964 


Juz' ke 25 (PERHIASAN) Surah ke 43 





sah | 2,32 Pa De 
44. Dan sesungguhnya (yang diwah- $ r f aha A Salg tt 
yukan} itu satu peringatan bagi-mu 4 2 5 P sa 
dan bagi kaum-mu, dan kamu akan SR D aah Pot Jari 
diperiksa. ****) Dg Aga 


o 2 è Oz, 9 T e y 
45. Dan tanyalah orang-orang yang w Al A Ji Lo 
Kami utus sebelum-mu dari rasul-rasul » Tak SR 
Kami, adakah Kami jadikan selain A2! UL ye Lha 
(Tuhan) Pemurah tuhan-tuhan yang „s3 455" 10 oS 
mereka (boleh) sembah ? 3624) I g KS AN oaa D2 


vs. r? r o , 


46. Dan sesungguhnya Kami telah AA E aF EET ET 


utus Musa dengan (membawa) kete- 
rangan-keterangan Kami kepada 7 7... 22 20408 4 7 f, 
Firaun dan golongannya, lalu ia V2 dal 9) ys AI SU 
berkata . "Sesungguhnya aku (adalah ) P 8!“ r 8 2 f .J wt 
aan (Tuhan) Pemelihara sekalian A JLi Sr Je 


| 
Yadi 
| # 
Ser oat EAA a 
47. Tetapi tatkala ia tunjukkan VIUS GL eela cy 
kepada mereka tanda-tanda (kekuasa- SPET EE 
ET i r Pa T o 
an) Kami, pa tiba mereka tertawa Kana eor 3 


kan-dia. 


/ ear Mt f 2e 
48. Dan tidak Kami tunjukkan kepa- AÍ! Alai plg tA 
da mereka satu tanda (kekuasaan) ” p , o any Ie De 
melainkan (adalah) ia lebih besar AD ESPETS 13 Us ya HI 
dari pada saudaranya (yang terdahulu) pa : 
dan Kami kenakan kepada mereka 1932 9792077 | “3 
adzab supaya mereka kembali. 3626) Oya y go » 


49. Dan mereka berkata : "Hai ahli Je,» A4 A 
sihir ! ?6 27) berdo'alah kepada Tuhan f> ' Ca! Lez. Yla G49 LA 


3623) Engkau dan pengikut-mu akan diperiksa juga di hari Kiamat, sudahkah 
kamu kerjakan sebagaimana mestinya? 

3624) Periksalah Kitab-kitab rasul-rasul yang Kami utus sebelum-mu, adakah 
terdapat padanya idzin Kami buat manusia menyembah tuhan-tuhan selain Tu- 
han Pemurah ? 

36 a, Tertawakan-dia: Tertawakan tanda-tanda kekuasaan Kami. 

3626) Tiap-tiap mu'jizat yang Kami beri kepada Musa buat ia tunjukkan kepa. 
da Fir'aun adalah lebih besar daripada mu'jizat yang diunjukkan kepadanya lebih 
dahulu. Mereka tidak terima, lalu Kami kenakan sebahagian dari kesusahan dan 
kesukaran kepada mereka supaya mereka sadar dan kembali, 

3627) "Hai ahli sihir” itu maksudnya, hai orang 'alim. Ini panggilan hormat, 
bukan celaan atau ejekan, karena orang 'alim, orang pandai, ketua agama, dalam 
Bani Israil, zaman itu, ialah ahli sihir. Menurut Al-A'raf 119 dan Asy-Syu'ara 46, 
bahwa ahli-ahli sihir Fir'aun mengaku kalah dalam urusan sihir pa fi sujud dan 
beriman kepada Allah. Kalau mereka bukan ahli agama, tentu tidak Jantas beriman 
dengan begitu teguh, hingga tidak perduli ancaman Fir'aun hendak membunuh 
mereka. 


965 


k 


Surah ke 43 | AZ-ZUKHRUF Juz' ke 25 





mu untuk kami, (min apa yang Ia t’ 4 z z9 2 A, Ge 44 
janjikan kepadamu. ? 5? F4) Sesungguh- Ca Dirga aw Dan 
nya kami akan terpimpin”. 362?) a shah 


PAR 


203 Oa #03 Aea 


50. Tetapi tatkala Kami angkat - AH T Sila o. 
adzab itu dari mereka, tiba-tiba DAA 
mereka memungkiri janji. DEK: PR 2 KI 


Il. îe 8, 
51. Dan Fir'aun menyeru pada kaum 4 p, 39 PS) s> ke 83 ol 
nya, ia berkata : "Hai kaum-ku ! e 7 
bukankah kerajaan Mesir (ini) kepu- ~t- CIS e : TAU 
nyaanku dan ini sungai-sungai yang : D : 
mengalir di bawah (kekuasaan )-ku ? BY, 5 No wY 
Maka tidakkah kamu melihat WOR G r 


as PP ..” 


PREE 


: r Ls az 
52. ”Bahkan, bukankah aku lebih S4 TERI : SI 1 Or 
baik dari pada orang ini yang hina dan - NSP e 
hampir tidak bisa menerangkan (ke- cS 33 EH Í 


benarannya )? 3630) MAA 


A A 


14 
53. ”Maka mengapakah tidak di- SI 1 SA Ii or 


pakaikan atasnya gelang-gelang dari 4 Jne {a 
emas, °?!) atau datang malaikat AS MAN Aa MEP 33 (HA 


besertanya sebagai pengawal ?” 3632) 2 129 
HA PMA 

54, Maka ia tindas kaumnya, '8'?) Jo) ES Z DSe Sù 

lalu mereka ta'at kepadanya. Se- 0 at io aa aa 

sungguhnya mereka 763%) adalah i é 2 TET 


kaum yang durhaka. Gel, | PILES 


3628) Perkara yang Allah janjikan kepada Musa ialah bahwa Allah akan angkat 
'adzab dan kesusahan yang ditimpakan kepada golongan Fir'aun, asal saja mereka 
mau beriman. 

3629) Maksudnya, kalau dihilangkan 'adzab itu dari kami, niscaya kami ber- 
iman. 

3630) Bukankah aku lebih baik daripada Musa yang hina dan tidak bisa me- 
nerangkan alasan-alasan bagi pengakuannya sebagai utusan Tuhannya? 

3631) Biasanya, di zaman itu, orang-orang besar dan utusan-utusan, bergelang 
tangan atau berkalung dari.emas, sebagaimana sekarang masih berlaku antara bebe- 
rapa bangsa di India. 

3632) Maksudnya kalau Musa benar, mengapakah ia tidak dipakaikan gelang- 
gelang emas, dan mengapa tidak ada malaikat esertanya sebagai pengawal dan 
pembantu ? 

3633) Fir'aun tindas dan berlaku keras terhadap kaumnya, hingga apa saja ke- 
hendaknya mereka turuti, lantaran takut balasannya. 

3634) Mereka: Fir'aun dan kaumnya yang ta'at kepadanya. 


966 


Juz' ke 25 (PERHIASAN) Surah ke 43 





AN na EA 
55. Maka tatkala mereka membikin (LA) G gewi LaL oo 
Kami murka, Kami balas mereka, ,, ,, .,3 6,0... ye 
lalu Kami tenggelamkan mereka CA» 23 0 oJs 
| `; A 


| 
semua: 3635) Sp 
L ny os Pa RA 


$ Se 
56. Maka Kami jadikan mereka orang M2 gak. dan 01 
orang yang terdahulu, ****) dan i 


contoh bagi orang-orang yang di S >W 
belakang. P | SA ra 
f A j r 2 Pal r v 
57. Dan tatkala Ibnu Maryam di- Na aA Ey noda O 
jadikan contoh, tiba-tiba dengan sebab 2 Da Epi a 
itu kaum-mu bersorak. ''7) 3) ) gehna di KAY rt, Isl 
di ci ak 
: una A 
58, Dan mereka berkata : "Adakah 7 WES PELAN aa A 
tuhan-tuhan kita lebih baik ataukah- De PE K Ip Us j 


dia ?” 3638) Mereka tidak lemparkan 6? ° 2 2222o 
(perkataan) itu kepada-mu melainkan od YP 8 TAS 
sebagai bantahan, bahkan mereka jam 2, Soz, 
itu, 4 ~ yang suka bertengkaran. Ipaa Pp Fe 
59, Ia itu tidak lain melainkan se- PT CAT EYIASI oa 
orang hamba yang Kami anugerahi --- Ad SA 2. 
atasnya dan Kami jadikan-dia contoh 7e, 1.9 22,7 00, , 


bagi Bani Israil. 3640) So NA AA O Udaz a 


3635) Tatkala mereka telah lakukan macam-macam ma'siat, dan kedurhakaan 
hingga menyebabkan kemurkaan Kami, maka Kami balas mereka, yaitu Kami 
tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya di waktu itu sama sekali. 

3636) Ya'ni, terdahulu ke neraka. 

8637) Firman Allah di surah Al-Anbiya’ 98, maksudnya: “Kamu dan apa yang 
kamu sembah, selain Allah, adalah kayu bakaran jahannam,” 

Berpegang dengan ayat 98 ini, 'Abdullah bin Az-Zab'ari, sebelum masuk Islam, 
berkata kepada Rasulullah: “Bukankah engkau puji 'Isa, ibunya, dan malaikat? 
Nah, kami sembah 'Isa dan ibunya: 'Uzair disembah: malaikat disembah !' 

"Kalau mereka itu di neraka, maka kami ridla di neraka bersama mereka." 

Mendengar bantahan ini kaum @uraisy tertawakan nabi Muhammad dan berso- 
rak mengatakan, bahwa kami juga ridla di neraka bersama mereka itu. 

3638) Ketua-ketua mereka berkata kepada pengikut-pengikutnya: "Pada pan- 
dangan Muhammad, Isa lebih baik daripada tuhan-tuhan kita. Kalau Isa yang ia 
muliakan itu, ia katakan bakal jadi kayu bakaran di neraka, maka tuhan-tuhan kita 
tentu lebih dari itu.” 

3639) Kaum @uraisy dan 'Abdullah Az-Zab'ari tahu bahwa nabi 'Isa dan lain- 
lain orang yang tersebut tidak ridla disembah, tetapi mereka ucapkan perkataan- 
perkataan mereka yang terdahulu semata-mata karena hendak membantah, lantar- 
an mereka memang kaum yang suka membantah dan bertengkar. 

3640) Isa tidak termasuk dalam jumlah makhluk, yang akan jadi kayu bakaran 
neraka, sehagaimana tersebut di ayat 98 Al-Anbiya, dan bukan ia Tuhan atau anak 
Tuhan sebagaimana kepercayaan 'Abdullah bin Az-Zab'ari, bahkan Isa tidak lain 
melainkan seorang hamba Kami, yang Kami kurnia pangkat nabi dan Kami jadikan 
dia satu contoh atau satu orang luar biasa dalam Bani Israil dengan sebab diper- 
anakkan dia dengan tidak berbapa dan dengan sebab lain-lain mu'jizat yang Kami 
kurniakan kepadanya. 


967 


` Surah ke 43 AZ-ZUKHRUF Juz' ke 25 


KA .. ` . , 2 C AI 
60. Dan jika Kami kehendaki, nisca E Oa a Kala sa AF g ot 


ya (bisa) Kami jadikan dari kamu, 





malaikat yang menggantikan kamu di oI Jo 

bumi, 3641) saku. san 
S3 ô Yang 

61. Dan sesungguhnya ia itu satu Lay oke AN M 


tanda bagi Kiamat. Maka Pon 
kamu ragu-ragu padanya, dan turut- j F AE n es 
lah akan-daKu: ini satu jalan yang OA E Sea Up IS 
lurus. 3**2) 


62. Dan janganlah kamu dipalingkan AZ ANA 

oleh Pa (karena) sesungguhnya ia ag taj bi 
itu musuh yang nyata bagi kamu. 5 9 
3643 ) À Ne “5 


63. Dan tatkala datang Isa dengan Hn PEN 
keterangan-keterangan, ia berkata : Su L at a 3 qr 
”Sesungguhnya aku datang kepada 
kamu dengan (membawa) kebijaksana- < 2/2 S3 4 Ke | b 
an, 644) dan buat menerangkan YM 239 4 


kepada kamu sebahagian dari pada . Peh - an 
(perkara-perkara) yang kamu þer- A30 Ik 13 i e 
selisihan padanya. `} Dari itu, 

takutlah kepada Allah dan ta 'atlah ; ye, x 
kepadaku.” BAS AN Fae 


92 P 2g 8 ed“ 
64. “Sesungguhnya Allah, Ia-lah Mot. c3: a 30 Li 51 4 
Tuhan-ku dan Tuhan kamu. Oleh G Tn F ET 
itu, sembahlah akan-Dia. Ini satu 7° 4- ° 1 7 i3 3 
jalan yang lurus.” (A - sg A 


ð P0 Pe ain 
65. Lalu berselisihan golongan- 3 LAN SES 10 
golongan itu di antara mereka. Maka 092 2 so Ti Go 
kecelakaan dari adzab hari yang Sye! polo, Ia Parah 


3641) Malaikat yang kamu sembah itu hanya makhluk Kami. Kalau Kami ke- 
hendaki, niscaya bisa Kami ciptakan, dari golongan kamu, malaikat yang meng- 
gantikan kamu jadi penduduk bumi. 

3642) Kedatangan Isa, yang hanya dari ibu, kepada Bani Israil dengan memba- 
wa macam-macam mu'jizat atau nanti datangnya di ummat Muhammad, adalah 
satu dari pada tanda hampir Kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang ke- 
datangan Kiamat itu, dan turutlah agama-Ku, karena adalah ia satu jalan yang 
lurus. 

3643) Janganlah sampai kamu dipalingkan oleh setan daripada beriman kepa- 
da kedatangan 'Isa atau Kiamat itu, dan hendaklah kamu berjaga diri karena setan 
itu musuh kamu yang nyata. 

3644) Kebijaksanaan itu maksudnya, kenabian, hukum-hukum agama, Injil. 

3645) Aku datang buat menerangkan sebahagian dari perselisihan-perselisihan 
kamu pada memaham Taurat. 


968 


Juz' ke 25 (PERHIASAN) | Surah ke 43 





: . 2 { "7 ie 7 
pedih, (adalah) bagi mereka yang D) Ce ID IE 


zhalim. £) or ls 2, & 3 oJ SO, 

66. Bukankah mereka tidak me- a e ja anjo v 
nunggu melainkan kedatangan hari $ $ 001 
Kiamat kepada mereka dengan men- Opa A. "a a : Š 
dadak padahal mereka tidak sadar ? AN R3 


67. Sahabat-sahabat rapat pada hari NOT SNI 1V 
8“ ii A 


itu sebahagiannya musuh bagi se- 


bahagian kecuali orang-orang yang LX, Cd. Gi 5 Jy 9 
berbakti. Ja ga aan 
68. "Hai hamba-hamba-Ku (yang ber PAN Ya 
bakti) tidak ada ketakutan bagi kamu 2 Se ó Ye Fe YA 
pada hari itu dan tidak akan kamu ERA Da T PEDE 
berdukacita” DK l P Sa 


69. (Ialah) orang-orang yang beriman "24. )”.. PL 20. 
kepada ayat-ayat Kami dan adalah PIT GYL 14 


mereka penyerah diri.. 3649) Lo ‘f 


“AP 


LI se Se to II, 
70. "Masuklah ke surga, kamu dan “i Ta PES ilad >93) Vs 
iSteri-isteri kamu dalam keadaan di- KI m Ag 2 
girangkan.” si Sr Oa 


DI Fa : 
i a ES. o lsd s83 
71. Akan diedarkan kepada mereka oa La gls ə (las VI 
8 é A `% y" .. 


3646) Sesudah nabi Isa, timbul beberapa golongan, lalu mereka berselisihan 
di antara mereka tentang Isa sendiri, tentang agamanya dan tentang agama Taurat. 

Oleh itu, 'adzab hari Kiamat yang pedih akan menimpa mereka yang menzhali- 
mi diri-diri sendiri dengan sebab mengadakan perselisihan dan menurut nafsu. 

3647) Dalam Taurat dan Injil ada tersebut seorang pemberes dari anak cucu Is- 
mail. Nabi Isa sendiri katakan, bahwa pemberes itu akan datang. Sifat-sifat yang 
tersebut dalam nubuwat Injil dan Taurat cocok dengan nabi Muhammad. 

Kalau kaum Kristen dan Yahudi tidak mau terima nabi Muhammad, maka siapa 
kah yang mereka mau cocokkan dengan pemberian tahu di Taurat dan Injil itu, 
sedang mereka tidak lagi menunggu kedatangan seorang pemberes ? 

Jadi, tidakkah berarti bahwa mereka hanya menunggu Kiamat yang akan da- 
tang, dengan mendadak, sedang mereka tidak sadar bahwa sebelum Kiamat, mesti 
sudah ada pemberes? Siapa dia kalau bukan Muhammad ? 

3648) Orang-orang yang bersahabat itu ada dalam kekufuran dan ada dalam 
kebaktian. 

Mereka yang dalam kebaktian, tentulah tidak tunjukkan penyesalan di hari Kia- 
mat. Mereka yang bersahabat dalam kekufuran, tentu seorang menyalahkan yang 
lain, lantaran tidak mengingatkan, bahkan mengajak kepada kekufuran, 

3649) Ya'ni, hamba-hamba-Ku yang tidak usah takut dan tidak akan duka-cita 
itu ialah yang beriman kepada keterangan-keterangan yang dibawa oleh utusan- 
utusan-Ku dan yang menyerah diri kepada hukum-hukum-Ku. 


969 


Surah ke 43 AZ - ZUKHRUF Juz' ke 25 





3650 
) piring-piring dari emas dan Y 2 5 
piala-piala, ***') dan adalah di- “ an ATA 55, ag 


(surga) itu apa-apa yang dikehendaki èZ, $ FP " 

oleh nafsu-nafsu dan dirasai enak oleh (7 PAAA 

pandangan-pandangan,” dan di dalam- 03 Pa 

nya kamu * ***) akan kekal. Ugal E La 
/ 099S, M FEN RIDE 


72, "Dan itulah surga yang diberikan Apes A ED Siji, Vr 


kepada kamu dengan sebab ('amal) PRA LEK a 

yang kamu telah kerjakan.” Cc) a pena; Lv 
` Ge” KE 

73. ”Adalah untuk kamu di dalam- ANIER 

nya buah-buahan yang banyak yang - JAN - Lg » 

dari padanya kamu makan.” 33 8, 


Tg 


7. 


74. Sesungguhnya (kafir-kafir) yang — PE Spa aan GI y 
durhaka itu kekal dalam 'adzab jahan- 


ra 


PE AE 


a © » | Š ja P 
75. Tidak diringankan siksaan dari S oi TI 
pada mereka, sedangkan mereka di ALI aa a Yo 
dalam (siksaan ) itu putus asa. PER 
( ) itu p S { 


| : | 
16. Padahal Kami tidak menganiaya u. god ega aa 
mereka, tetapi mereka sendirilah peng- a KON la vg 


aniaya-penganiaya (diri). - TA J 3 


77. Dan mereka memanggil : “Hai 1747 0 Zure 
Malik ! 3053) hendaklah Tuhan-mu Cal aa 253 Vy 


hukumkan (kematian) atas kami.” g tp, pi Dn ana ba 
Ia jawab : "Sesungguhnya kamu akan Ja LS JG Lp 
tinggal tetap. di ? 3 f 


4 o 
78. Sesungguhnya Kami Mera telah áS S3 Le Uta) VA 
r l F s 


tunjukkan kepada kamu '”'”) ke- AN ET 
benaran, tetapi kebanyakan dari kamu 5 B K TN o 1 94 
membenci kebenaran.” IP, a | 


3650) Mereka : Muslimin yang beriman kepada ayat Allah, (Ayat 69). 
3651) Piala-piala : Gelas-gelas. 

3652) Kamu : Mu'minin. 

3653) Malik : Nama penjaga neraka. 

3654) Kami : Tuhan. 

3655) Kamu : Kafir-kafir Quraisy dan sebangsanya. 


970 


Juz’ ke 25 (PERHIASAN) Surah ke 43 
Ba a A A0 AAA eta A0 O SAN 


79. Bahkan, mereka telah putuskan EREE 
satu urusan, Maka Kami akan (balas) SY INTI E V4 


memutuskan. ** 56) PAN KA Ie PAP” A 
80. Apakah mereka menyangka ( . eta 2 


bahwasanya Kami tidak mendengar ,7 77 as: 1 H Z 
niat-niat mereka dan omongan-omong- Ben IE Ba 

an rahasia mereka? Tidak begitu! utus- OI, 33 “4 
an-utusan Kami?857) di sisi mereka : spa D 
menulis, e 7 79 

81. Katakanlah : “Jika (Tuhan) Pe- A3 Ia Kul 33 ii 
murah mempunyai anak, maka akulah se P se “13 
Siang yang pertama menyembahNya.” AIA Jal 


| A f P 3 Pi 
82. Mahasuci Tuhan yang mempu - a ga sa ol AY 
nyai langit dan bumi. Tuhan bagi 5 á 
"Arsy, daripada, je yang mereka Í a a i s, T PY 
sifatkan ! E7 AA, 3 


83. Maka biarkanlah mereka men- PAGAR s E o3 Aa Anya Ar 
dalam dan bermain-main hingga mere- a 

ka bertemu hari mereka yang dijanji- Is ae Ea 74 z? 2 Z7 
kan kepada mereka. KANAN (LA KAER 


84. Dan Ia-lah yang (jadi) Tuhan | ! | Af 
di langit dan (jadi) Tuhan di bumi, 2 AAS asi 555 


dan Ia-lah Yang bijaksana, Yang 30 7 si 
mengetahui. a AE ay Tas 


85. Dan mahatinggi (Tuhan) yang A í A | By GG Ad 
bagi-Nya-lah kerajaan; 'git dan bumi j sa 3 

dan barang yang antara keduanya! jz 44°77 | 
dan di sisi-Nya-lah (ada) pengetahuan amal SAY CIA 
(tentang) Kiamat, dan kepada-Nya-lah SA 3 02, ra 
kamu akan dikembalikan. Wgm yaa AA oke OA 9 


3656) Maksudnya, bukan saja kafir-kafir dan musyrik-musyrik itu tidak mau 
beriman kepada ayat-ayat Kami, bahkan mereka telah mengambil keputusan hen- 
dak membikin kerusuhan terhadap Muhammad, hingga membunuhnya, Dari itu, 
maka kami-pun telah mengambil keputusan untuk membalas dengan sepantasnya. 

3657) Utusan-utusan Kami: Malaikat pengawal manusia. 

3658) Allah perintah nabi Muhammad berkata kepada mereka, bahwa jika 
Allah mempunyai anak sebagaimana anggapan kamu, padahal mustahil yang se- 
besar-besarnya, niscaya akulah orang yang lebih dahulu dan lebih utama menyem- 
bah anak itu, karena anak Tuhan tidak kurang derajatnya daripada Tuhan. 

3659) Ya'ni, mahasuci Tuhan daripada mempunyai anak sebagaimana mereka 
sifatkan ! 


971 


Surah ke 43 AZ - ZUKHRUF duz’ ke 25 


86. Dan siapa-siapa yang mereka RA, DN YG A 


sembah, selain dari pada-Nya, tidak 227 D4 1 1 ta TE 
memiliki syafa’at, kecuali mereka ALAN) As UAN 4 aog os 
yang menyaksikan kebenaran dan IPEPE Ya p A P a 


mereka tahu, 3660) | DASI RI IA 


.. JAA p DA. ad 

87. Padahal jika engkau bertanya ' enakan» ATA, Av 
kepada mereka siapakah yang jadikan ek BERAT 
mereka, niscaya mereka berkata : 20) Ginga 2302 
”Allah.” Maka kemanakah mereka 335 2» Ia Aa 
dipalingkan ? ***'!) 


88. Perhatikanlah perkataannya : s a Mak g AA 
”Hai Tuhan ! sesungguhnya mereka 


itu kaum yang tidak mau beriman.” 
3662 ) 


33 z A Go”. 
, D Yes 
89. Oleh itu, ampunkanlah mereka A GRE ju ai pea Aq 


dan katalah : ”Selamat (berpisah),” 


karena mereka akan ketahui. 366 3 

3660) Makhluk-makhluk yang disembah oleh musyrik-musyrik dan kafir-kafir 
itu tidak berhak memintakan pertolongan buat siapa pun di Akhirat, kecuali me- 
reka yang tahu kebenaran dan menyaksikan, ya'ni beriman, serta tidak ridla di- 
sembah: maka mereka ini, diidzinkan oleh Allah pada memintakan (syafa'at) perto- 
longan buat siapa-siapa yang diridlai oleh Allah, seperti 'Isa, 'Uzair, malaikat dan 
lainnya. 

Mereka ini disembah orang, tetapi mereka tahu kebenaran dan mereka beriman 
kepada kebenaran, oleh itu, tentu mereka tidak ridla disembah. Maka mereka yang 
begini, diidzinkan oleh Allah buat memintakan syafa'at. 

3661) Mereka mengaku bahwa yang menjadikan mereka ialah Allah. Kalau be- 
gitu, mengapakah mereka dapat diputar oleh setan buat menyembah yang lain: 

3662) “Wau” yang di permulaan Ayat ini dinamakan 'wawul-gasam”: "wau 
sumpah,” yaitu “demi”. “Demi” ini saya beri arti "perhatikan”, karena biasanya 
kalau Tuhan bersumpah dengan makhluk, maksud-Nya menyuruh kita perhatikan. 

Jawab bagi gasam itu tidak disebut, yaitu "Kami akan tolong Muhammad.” 

Jadi, ringkasnya: "Demi do'a Muhammad dengan duka-—cita dan dengan sedih. 
Hai Tuhan-ku! sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mau beriman,” Kami 
akan tolong Muhammad” 

3663) Lantaran Tuhan telah berjanji akan menolong Muhammad, maka Tu- 
han perintah-dia ampunkan mereka dan perintah dia berkata: "Selamat berpisah”, 
lantaran Allah akan bikin mereka mengetahui siapa yang benar dan siapa yang 
sesat. 


— 00006090 — 


972 


Juz' ke 25 (ASAP) Surah ke 44 





AD-DUKHAN 
(ASAP) 
Surah ke 44 : 59 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 
Dengan nama Allah, Pemurah, , i PE a 
Penyayang. o oax aÏ o -> 
1. Ha, Mim. *) -= , 
vai 
2. Demi ****) Kitab yang me- KN Tan 
nerangkan ! | Yama e g 
3, Sesungguhnya Kami turunkan- 4 9 4111 SE 
dia di malam yang diberi berkat ikg POL r 


Sesungguhnya adalah Kami mengan- “ , YEN NTT, 

cam. Pena ) i Gui EE AS 
a | á Ls y | 

4. Padanya dipisahkan tiap-tiap ocz “TKW 

urusan yang bijaksana. 3666) a Da Sala t 


Sa 2 fa 7 È "Jab 
0. Sebagai perintah dari sisi Kami, ES Babat Q 
(karena) sesungguhnya Kami-lah Yang 2 kJ 
mengutus, 3667) ; n pA 


' 6. Sebagai rahmat dari Tuhan-mu, “ SIEL oA 
(karena) sesungguhnya Ia-lah Yang aret 
mendengar, Yang mengetahui, 3668) Jo ATER AT 


2 Yang terpuji Yang mulia. 
3664) Perhatikanlah Qur'an yang memberi penerangan ini. 

3665) Maksudnya, Qur'an ini pertama kali Kami turunkan dia adalah di ma- 
lam yang banyak kebahagiaannya, yaitu Lailatul Qadr, di bulan Ramadlan. 

Di malam itu, Kami mulai mengancam makhluk yang menyembah selain dari 


Kami. i 
3666) Di dalam Lailatul-Qadr, diatur-atur dan dipisah-pisahkan semua urusan 
ang mengandung kebijaksanaan berhubung dengan agama Islam yang dibawa oleh 
ammad. 

3667) Urusan bijaksana yang diatur-atur dan dipisah-pisahkan itu adalah pe- 
rintah dari Kami, bukan dengan kemauan Muhammad sendiri, karena sesungguh- 
nya Kamilah Yang mengutus dia sebagai Rasul. 

3668) Pengiriman itu sebagai rahmat dari Tuhanmu kepada hamba-hambaNya, 
karena la-lah Yang mendengar dan Yang mengetahui permintaan hatimu supaya 
mereka diberi hidayat. 


973 


Surah ke 44 


7. Tuhan bagi langit dan bumi dan 
barang yang di antara keduanya, 
“jika (betul) kamu mengaku. 


P 


AD 


- DUKHAN 


3662) Fand 


8. Tidak ada. tuhan melainkan-dia, 
la menghidupkan, dan Ia mematikan, 


Tuhan kamu dan Tuhan bagi bapa- 


bapa kamu yang dahulu, 


9. Tetapi mereka 
dalam keragu-raguan. 3670) 


10. Oleh itu, tunggulah hari yang 
langit akan membawa asap yang 


nyata, 3671 ) 


11, Yang akan mengenai orang-orang 
itu, ini satu 'adzab yang pedih. 3672) 


12. 
adzab itu dari 
kami (akan) ber-iman. 


kami: 
27 22139 


13. Dari 


pada mereka 


menerangkan, **'*) 


14. Kemudian, mereka berpaling dari 
padanya, dan mereka berkata : 


diajar, (dia) gila.” 3675) 





bermain-main: 


”Hai Tuhan kami ! lepaskanlah 
sesungguhnya 


manakah mereka dapat 
peringatan, padahal telah datang ke- 
seorang Rasul yang 


”(Dia) 


Juz" ke 25 
AA ANA y 
PARA EN UUT 
aaa A 

PI Sari ba Gn 


edi HI ea i 


pe. 


AERE AEE Į. 


DUR 


EAn IT 
P oP r, 
D 

E p 

PR, Ki GNI Lg 
$ o J Siska 


DANA 1 
AGAK dusi ah 
Go) 

D 


3669) Tuhan-mu itu Ia-lah Tuhan Yang mempunyai langit dan bumi dan apa- 
apa yang di antaranya, jika benar kamu (manusia) mengaku ada Tuhan. 

3670) Tetapi tentang kebenaran Muhammad dan Qur'an itu mereka tidak be- 
Inar-benar syak, hanya mereka bermain-main, sebentar begitu dan sebentar begini. 

3671) Oleh sebab kekufuran mereka, maka mereka akan ditimpa 'adzab yang 
diisyaratkan dengan asap yang nyata.” Tunggulah kedatangan hari itu dan kha- 


barkanlah kepada mereka. 


3672) Ya'ni, asap yang di Ayat ke 10 tadi, akan mengenai orang-orang kafir. 
Asap tersebut adalah satu 'adzab yang nyata. 'Adzab itu, bisa jadi, kelaparan yang 


mengenai kaum @uraisy. 
3673) Kafir-kafir itu berkata: 
'adzab itu, niscaya kami beriman.” 


"Hai Tuhan kami! 


hindarkanlah dari kami 


3674) 3675) Di ayat 12 tadi sebahagian dari mereka berjanji akan beriman apa- 


bila Allah hindarkan 'adzab itu. 


974 


(Bersambung di halaman 975) 


Juz’ ke 25 (ASAP) Surah ke 44 





15. Sesungguhnya Kami akan hindar- Vi A 3 TAN ke AA 
kan adzab itu sedikit; (tetapi) sesung- , 
guhnya kamu akan kembali. 3676 ) 3 ô aE 


, 
Piya 


16. (Ingatlah) hari yang Kami akan pe Dos 

lakukan (padanya) satu perlakuan Si AN Ala Ee 1 
yang keras, sesungguhnya Kami akan 203 103 
membalas. 3577) Up 


E 


dp ere 
17. Dan sesungguhnya Kami telah “ 3 al 
atur percobaan, sebelum mereka (ter- n Ia $ 
hadap) kaum Firaun dan telah fo “Tole ols rr 201” 
datang kepada mereka seorang utusan AS 
yang mulia, $t t?) 


Z ' de 
18. ”Bahwa hendaklah kamu serah- “SI, ie RTA ga 
kan kepadaku hamba-hamba Allah, SANA 
karena sesungguhnya aku Rasul yang 5 o 11 OP ng Ipa 
dipercaya untuk kamu.” 2613) et on 


pad al A EA 


19. ”Dan bahwa janganlah kamu | | | 14 
menyombong kepada Allah. Sesung- e) Per 3 PEREI 


guhnya aku membawa kepada kamu 103 ofe, 
keterangan yang nyata. 3680) CA malah" 3 


Z 
20. "Dan sesungguhnya aku berlin- Sa z9 
dung dengan Tuhan-ku dan Tuhan 


Li 
Aa 


Ip Dis lg r 


p 2,29 


Di Ayat 13, 14 Allah berkata: "Bagaimana bisa dipercaya, bahwa mereka akan 
beriman, padahal Muhammad telah terangkan ayat- ayat Kami, tetapi mereka ber- 
peling dan berkata: "Muhammad diajar oleh ‘Addas; uhammad orang yang rusak 
'akalnya?” 

'Addas seorang yang beragama Kristen, hamba bagi seorang 'Arab kaya di Thaif 
Ketika nabi Muhammad bertanya: "Mana negerimu?” Ia jawab: "Ninawa” negeri 
Dan Yunus. Nabi Muhammad bacakan sebahagian dari surah Yunus, lalu ia masuk 
slam. 

Kalau betul 'Addas ajar agama kep ada nabi Muhammad, tentulah yang ia ajar- 
kan itu agama Kristen, padahal Qur: an jauh berbeda dari agama Kristen, bahkan 
sangat menyalahkan agama itu. 

676) Sesungguhnya kalau Kami hindarkan sedikit dari 'adzab itu, niscaya 
sami kem bali kepada cara kamu yang dahulu, yaitu menghina dan mengejek utus- 
an Kami. 

3677) Hari yang dimaksudkan di sini ialah hari peperangan Badr atau hari 
Kiamat. 

3678) Sebelum kaum @uraisy, Kami telah atur percobaan terhadap kaum 
Fir'aun dengan mengirim seorang rasul yang mulia, yaitu nabi Musa, 

3679) Nabi Musa datang kepada kaum Fir'aun yang berpengaruh dan minta 
mereka serahkan kepadanya rakyat-rakyat yang ditindas seolah-olah sudah jadi 
budak belian mereka, karena ia telah diutus oleh Allah untuk memimpin mereka 
sekalian. 

3680) Dan janganlah kamu menyombong kepada Allah dengan enggan ber- 
iman kepadaku, karena aku ada membawa keterangan yang nyata tentang kebe- 
naran-ku, 


975 


Surah ke 44 . AD — DUKHAN Juz' ke 25 





| 5 eh 
kamu, dari pada perejaman kamu 2) 
akan daku.” 2681) Dp HUI 
21. "Dan kalau kamu tidak mau %4. hZ 2 


or 
. $ | z 
beriman kepadaku, tinggalkanlah akan AZS A2, PET 3i yi 


daku,” 3682) 


L f 
22. Lalu ia berdo'a kepada Tuhan- 233 D Sbd AINI YY 
nya : “Hai Tuhan-ku ! mereka itu | 
(adalah) kaum yang durhaka.” Dg? 


LO. 9 


23. "Maka bawalah berjalan hamba- * 
hambaKu pada malam. Sesungguh- Ke) LENGAN Ee 


nya kamu akan di-ikuti.” 3683) LIR pa 


24, "Dan hendaklah engkau biarkan j 
laut itu tetap (terbelah): sesungguhnya AND ya 


LN rt 
k tu t kan di Aa 
mereka Naas O DATA yang akan dl- 20228 aI 


karam kan Ipd O 


29. Tidak sedikit mereka tinggalkan Iss 2 El a 
dari kebun-kebun dan mata-mata air. Dg ma Asta ro 


26. Dan tanaman-tanaman dan tem- nn oJI s 
pat kediaman yang bagus. pri aaj CRI a 


21. Dan nimat yang mereka berse- PEPS A f 
nang-senang padanya. SeS Kalkas ma 
o Kp, 
28. Begitulah (urusan itu): dan Kami “y W | by 
wariskan-dia kepada kaum yang lain. Tp lu CENT 2 $ TA 
3685 
) 


3681) Sesudah nabi Musa mengajak kaum Fir'aun, rupanya, mereka mengan- 
cam hendak merejam dia. Maka ia berkata: "Aku berlindung kepada Allah dari- 
pada rejaman kamu,” 

3682) Nabi Musa berkata lagi: ''Kalau kamu tidak mau beriman kepadaku, hal 
itu terserah, tetapi hendaklah kamu biarkan daku memimpin kaum Bani Israil.” 

3683) Sesudah nabi Musa berdo'a, maka Allah perintah dia bersama pengikut- 
pengikutnya berjalan pada malam hari buat menyeberang lautan, Tetapi Allah 
ingatkan, bahwa Fir'aun dan tentaranya akan mengejar-dia. 

3684) Allah ada perintah nabi Musa buat memukul lautan dengan tongkatnya, 
supaya terbelah untuk dilalui. Dengan Ayat ini, Allah ingatkan supaya sesudah 
menyeberang, janganlah nabi Musa pukul lagi lautan tadi dengan tongkatnya, de- 
ngan maksud supaya tertutup, tetapi hendaklah ia biarkan lautan terbelah, hingga 
- apabila Fir'aun turun ke lautan yang terbelah itu, buat mengejar Musa, Allah akan 
karamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. 

3685) Kebun-kebun, mata-mata air, tanaman-tanaman, rumah-rumah yang ba- 
gus, ni'mat-ni'mat yang mereka bersenang-senang dengannya, ditinggalkan oleh 
mereka. Begitulah terjadi urusan itu. Semua itu Kami wariskan kepada lain kaum, 
yaitu Bani Israil. 


976 


Juz ke 25 (ASAP) Surah ke 44 


29. Maka mereka tidak ditangisi sx Sl La ra 
oleh langit dan (tidak oleh) bumi, TP 


dan mereka tidak diberi tempo. aiia BU AN 


225 


30. Dan sesungguhnya Kami telah re Nya 2 SN oh y. 
selamatkan Bani Israil dari 'adzab Lay BD 
ALI Si 


yang menghina. 3687) 
Pi 


31. Dari Fir'aun: Sesungguhnya ada- ,: 1 KL DE ə 
lah ia orang yang sombong dari mere- EA Cb si 2 ya m 


ka yang melewati batas °688) Eir 


32. Dan sesungguhnya dengan penge- 1. 4144: SEA yp 
tahuan, Kami telah pilih mereka atas |: RAGE KF j 


sekalian manusia. ** 59) pe K Li É 5 


83. Dan Kami telah kenakan kepada 
mereka beberapa urusan yang ada 


Sa SA EAF rr 


padanya percobaan yang nyata. 690) $ o $2, ©. 
a N d 
34. Sesungguh ka ini b E A 
' nya mereka ini ber- a f b a n 
kata : Lesi) Á | Did pa s HAL rt 


3686) Kaum-kaum kafir yang tidak mau menerima utusan-utusan. Allah, bah- 
kan menyusahkan mereka. tidak dikasihani oleh penduduk langit dan tidak oleh 
penduduk bumi, dan mereka tidak diberi tempo lagi apabila sudah sampai waktu 
yang ditetapkan buat kecelakaan mereka. 

3687) 3688) Allah selamatkan Bani Israil dari 'adzab pedih dan menghina 
yang dikenakan oleh Fir'aun, lantaran Fir'aun itu memang orang yang takabbur 
dari antara mereka yang durhaka melewati batas. 

3689) Kami pilih dan muliakan Bani Israil lebih dari lain-lain golongan di masa 
itu, adalah dengan pengetahuan Kami. 

3690) Allah telah wajibkan Bani Israil mengembara 40 tahun: dibunuh anak- 
anak laki mereka oleh Fir'aun, dibiarkan hidup anak-anak perempuan mereka 
yang ghalibnya membanyakkan perzinaan, diperhamba oleh Fir'aun, dikejar hen- 
dak dibunuh habis olehnya. Semua ini percobaan buat menguatkan iman mereka. 

3691) Sesungguhnya kepada kaum Quraisy dan yang sejenis dengannya, per- 
nah dikatakan, bahwa “Dahulu kita mati, ya'ni tidak ada, lantas kita hidup, ya'ni 
dilahirkan ke dunia. Nanti sesudah mati, kita akan dihidupkan kembali buat di- 
balas ‘amal-amal kita.” 

Oleh sebab tidak percaya kepada kehidupan yang akan mengiringi kematian 
yang akan datang, maka kaum Quraisy berkata (Ayat 35): "Bahwa mati yang akan 
diitingi oleh hidup, tidak lain melainkan mati yang pertama itulah dan sesudah 
mati yang akan datang, kita tidak akan dihidupkan atau dibangkitkan. Kalau 
kamu, kaum Muslimin, benar tentang adanya bangkitan kembali, cobalah hidupkan 
bapa: bapa kami yang sudah mati.” 


977 


Surah ke 44 | AD - DUKHAN | Juz’ ke 25 





35. “Tidak ia melainkan kematian 4 yie Ý oó, ro 
kita yang pertama, dan tidaklah kita A, Y CSia Y PU Yo 


akan dibangkitkan”, 3582) | 29 72I Lor at 

A | 3 | : .. pa - Ls 

36. "Maka datangkanlah bapa-bapa e3? blage Pa 

kami, jika (sungguh) kamu itu orang- onani SALAM YA 

orang yang benar, 3693) | P 
i Epor 

| ; s2 

37. Adakah mereka lebih utama - 73er 0 Gor o 

ataukah kaum Tubba' dan orang-orang & ara 9 FEES] Yv 

yang dahulu dari mereka ? Kami telah s di D - 2... 

binasakan mereka, (karena) sesung- A3 : Sya 

guhnya adalah mereka Aan T 

yang durhaka. 3694) ò D ZAN K 

Cope 2 Ig 
38. Dan tidak Kami jadikan langit 2 ai 
dan bumi dan apa-apa yang di antara ESI Sy Wala ái YA: 


keduanya (atas jalan). bermain-main, 


SAS | P. A dp Ls Y 
39, Tidak Kami jadikan kedua-dua- 
nya itu melainkan dengan (mersan- Kesas vs 
dung) hikmah, tetapi kebanyakzı me- 


: , YAN 7 SY "ELEA 
reka tidak mengetahui. aaa Í SIS 5593 y 


i - e? P4 7 
40. Sesungguhnya hari Keputusan itu Ẹ 3 
(adalah) waktu mereka sekalian ber- pt ot As ap 
temu, so a 


41. (Yaitu) hari yang seorang keluar- 


P 


aa : eror Ip OIN por | 
ga yang hampir tidak bisa melepaskan y A 
sesuatu dari keluarga yang hampir; JA Je (3 | 
dan tidaklah mereka akan ditolong, 5 3 Seth) AA ARA 


43, 4 
42, Kecuali orang yang dirahmati Aa 1 Aa : ANI logro 
oleh Alah aiei sesungguhnya Ia A 1077 Pa 


itu Ialah Maha kuasa, Penyayang. | PP set 


3692) dan 3693) Lihat noot 3691 di sebelah. 

3694) Adakah kaum Quraisy itu lebih banyak, lebih kuat, dan lebih gagah 
daripada kaum Tubba' (bangsa Him-yar: raja-raja Yaman zaman dahulu)? Ataukah 
mereka lebih daripada kaum yang sebelum Tubba? 

Lantaran kedurhakaan dan kekufuran mereka, Kami telah binasakan mereka. 
Membinasakan kamu lebih mudah daripada membinasakan mereka. 

3695) Langit dan bumi itu tidak Kami jadikan melainkan dengan ada faedah- 

nya dan gunanya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. 


978 


Juz' ke 25 (ASAP) Surah ke 44 


4, 
| rat P t p 
sa Sesungguhnya pohon Zaqqum P 3 ka TA z. SI a 
$ #0 
eN Makanan orang yang sangat ber- AYI 2 Kalo £t 
45. (Yaitu) seperti minyak yang ky PEN j PA ô 
mendidih di perut-perut, HT 8 ad 3 ig t 
Pe ô 21 
46. Seperti didihan air yang sangat |. £1 
ae L a 
47, “Bawalah dia, lalu seretlah dia, $2” Slo gsls ogi 
ke tengah jahannam”. 3697) Da 
j , 
48. "Kemudian tuanglah di atas ya ki hear Nae Pi SA 
kepalanya dari 'adzab didihan”. 3698) v 1. 2 aa 
At sS 
49. ”Rasalah ! sesungguhnya Aa kaga 
lah sa maha-kuasa, yang mulia. an pa FANS) 3 e 44 


J 
50. "Sesungguhnya inilah- dia (ne- fi nor SRAI 
raka) yang kamu ragu-ragu padanya”. 44 AA, Ad alis Oo. 


51. Sesungguhnya orang-orang yang 1 o | 
berbakti (adalah) di Ban yang 7 g ME AANG 2 


aman. oJI, i Ee or 
52, Di kebun-kebun ne mata-mata PE 3 

air. Fa 

53. Mereka pakai sutera yang tipis oe OEA E ÍA o 

dan tebal, hal keadaan mereka i Aa 
(duduk) berhadap- hadapan. Da SATU | 


54. Begitulah (Kami ganjari), dan ai Fiesa 
PE A 


ILA 
Kami gandengkan mereka dengan tag B% “ot 
bidadari-bidadari. ng P 5 


lap 
55. Mereka minta padanya tiap-tiap asé Ly va S SaO 00 
(macam) buah-buahan dengan aman. A 
3700 ) L s | 
. a f 

3696) Ya'ni Zaggum itu 'adzabnya bagi orang-orang kafir dan durhaka, adalah 
seperti minyak yang mendidih dalam perut. 

3697) 3698) Allah perintah kepada malaikat supaya menyeret tiap-tiap orang 
kafir ke neraka dan menuang atas kepalanya barang-barang didihan. 

3699) Allah atau malaikat penjaga neraka berkata kepada tiap-tiap seorang ka- 
fir: "Rasalah siksaan ini karena dahulunya engkau sombong dan merasa sangat 
berkuasa dan mulia.” 

3700) Ya'ni, dengan tidak khawatir dikata tidak ada, dan tidak khawatir ter- 
ganggu kesehatan. 


979 


Surah ke 44 AD - DUKHAN ' Juz’ ke 25 





56, Mereka tidak akan merasa pada- Í a Pr 5 S 2 
nya kematian. Hanya kematian yang | a, EBS | 
r l 2 e AE p 


pertama; dan Ia pelihara mereka dari- aig B3 Jan | 
pada 'adzab jahannam, (2 3d PA 


57. Sebagai karunia dari Tuhanmu. “4, SN AS far Pa 

Yang demikianlah kemenangan yang - LA =r a 

besar. | PER. 4 8 
(ea sad 


58, Maka Kami mudahkan dia 37 7] AEA : 
dengan bahasa-mu, tidak lain melain- 4 Putu Lot 
kan, supaya mereka ingat. ?''”') 


59. Maka tunggulah ! tas LILIN IRORI a29 f 
mereka (pun) menunggu. aa 


3701) @ur'an itu Kami turunkan dengan bahasamu, bahasa 'Arab, supaya 
kaummu bisa ingat, supaya mudah buat mereka. 

3702) Hai Muhammad! oleh sebab Tuhanmu Mahakuasa, maka tunggulah ke- 
datangan hari kemenangan-mu. Sesungguhnya mereka pun sedang menunggu, te- 
tapi yang mereka tunggu dengan tidak sadar ialah kekalahan mereka. 


980 


Juz’ ke 25 (YANG BERLUTUT) Surah ke 45 


AL - JA - TSI - 


YAH 


(YANG BERLUTUT) 
Surah ke 45 : 37 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


1. Ha, Mim “) 


2. Penurunan Kitab itu (adalah) 
dar Allah Yang Maha-kuasa, 2ang 
bijaksana. 


3. Sesungguhnya dalam (kejadian) 
langit dan bumi, (ada beberapa 
tanda ?7!92) bagi orang-orang yang 
beriman: 

4, Dan "pada kejadian kamu dan 
pada apa-apa yang 1a tebarkan dari 
binatang, (ada) beberapa tanda bagi 
kaum yang yakin: 


5. Dan (pada) pergantian malam 
dan siang dan (pada) apa-apa pem- 
berian yang Allah turunkan dari 
langit, lalu Ia hidupkan bumi dengan- 
nya, sesudah matinya dan (pada) 
perubahan angin-angin (ada) beberapa 
tanda bagi kaum yang mengerti. 


#) Yang terpuji, Yang mulia, 


EN SI 
a 


er 


AN 3 HIS Y 


3 AN Ai “ f 
P gr SP 
£ t 
PA 351 a 
P. Pa 


GA "3 nan! 


Te Snake 3 


#1 


Sea ag A5 


rr 


, F eA II 
UAK S3, o 
J 3 P rar 
a ENA Mag 
page 1 


DA AI SU tS 
PANE LAGI TN a 
81 


Sias 


3703) Ya'ni tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang mau ber- 


iman. 


981 


Surah ke 45 | AL-JA-TSI-YAH Juz’ ke 25 





! : DAN PEKAN , Ip 
6.. Yang demikian, (adalah) firman- LO pAs aÝ SA LX 
firman Allah yang Kami bacakan dia ~ 7 


a? #2 2 
kepadamu dengan betul. Maka kepada “4 1 2 -45 17 EELA 
perkataan manakah, selain dari firman “4 or sU SA Le 
Allah dan mu'jizat-mu'jizat-Nya, me- 13 1 2, S 
reka mau beriman ? Dga, 90 an Ugal 


$ S 
7. Kecelakaanlah bagi tiap-tiap AEN y 
pendusta, yang banyak berdosa. yan JSI 3 


SAPU ON Pa. Sp ar 
| dadie dea eo Li A 
8. Yang mendengarkan firman- - P a wh ga 


firman Allah yang dibacakan kepada- p377 04075 2 teses? gz? 
nya, kemudian tetap ia menyombong, hn PAK NIAS ya oo 
seolah-olah ia tidak mendengarnya. E 
Oleh itu, ancamlah -dia dengan Pe) “na S 
'adzab yang pedih. 4 1 eng 


7902 z y # 
9. Dan apabila ia mengetahui sedikit Kom ALI Sabet q 
. - + a . 2 A a. Pa Sf 
saja dari firman-firman Kami, ia 


/ | sr ý 
jadikannya ejekan; mereka itu (ada- ABO Wb Maia 
lah) bagi mereka 'adzab yang meng- ' si 
hina. AA F 


10. Di hadapan mereka ada jahan- » An Pata 2 IN Una 3 
nam; dan tidak bisa menolong mereka. SY) SY 


apa-apa yang mereka telah usahakan, 2 Le bOr Opry Da 
dan tidak apa-apa yang mereka Cay 3 ra) : kb 


jadikan pengawal, *'**) selain Allah: Dn s a33 rS 
dan bagi mereka (adalah) 'adzab FUN gl aD agoel at] 
i on ft- pp” 


yang besar. PEE ST 


$ biae T g | o 

11. (Qur'an) ini satu pimpinan; dan 334%. pf) 

orang-orang yang tidak percaya kepa- 19 Pa en SAN AD v) 

da firman-firman Tuhan mereka, (ada- , G4. .31, =s 1! 

lah) bagi mereka itu satu siksaan dari So plie eer YL 
Af 


'adzab yang pedih. | ? ,. Ki 
| Ai S 3) 
12. Allah-lah yang telah mudahkan p/p EAr Gro AA, 

bagi kamu akan laut, supaya bisa SAE AIA Y 


- 


3704) Pengawal: Berhala, arca dan sebangsanya yang mereka anggap bisa me- 
nolong mereka, tidak akan memberi apa-apa bantuan kepada mereka. 


982 


Juz' ke 25 (YANG BERLUTUT) Surah ke 45 





o. Jeda, 
$ 


berjalan padanya kapal-kapal dengan AAAI E E A 0. 
idzin-Nya, dan supaya kamu bisa SH ak ADA Syah 


mencari (eebahagian) dari kurnia-Nya, 8JI LL 0) ge np 
dan supaya kamu berterima kasih. S, jy LES Ke, 5 aki ya 


"Pi f 

13. Dan Ia telah mudahkan bagi -1'' “fi ' D ka 

kamu apa-apa yang di langit pan 7 j o E. 3 

apa yang bumi semuanya (sebagai < © f0 7 9 are. 

rahmat) dari padaNya. Sesungguhnya DI Ann Laman 01 II Lag 

pada yang demikian, ada beberapa , Iy ge ot, PAP 

peon bagi kaum yang mau memi- o San ea LA 3 
| o7 ofy ` 2.. 

14, Katakanlah kepada orang-orang 1” Ba Si Tee 19 aA 

yang beriman supaya mereka me- Ju a D 


, 2 P D 
ma'afkan orang-orang yang tidak ta- GA a5 : Éi rolt Ng è id 


kut kepada hari-hari (pembalasan) DI P3 
Allah, karena Ia akan membalas Da) 3e, It Gal 
(tiap-tiap) satu kaum menurut apa S SS Cola g9 
yang pernah mereka usahakan, ?7°5) ne á 


PP" az. Z r $ 
15. Barangsiapa berbuat baik, maka 239 di GLa patya 10 
am untuk ni Sape ha : na AWAN 
an barangsiapa berbuat jahat, maka ^ GA A AM 
(untuk kecelakaan) atas dirinya; ke- Lap Sorde Paan 
mudian, kepada Tuhan kamulah, ka- 
mu akan dikembalikan. 


| | SALA LAIN Ka TOL TON 
ID senyap Kami Hah SU AGS n 
ae aan manta aa GLEN (KANG CAS 
em ea pem) AE SS AS 
Sea atas ummat-ummat (yang NG a 
17, Dan Kami telah berikan kepada PE MEN wW 
E eta EAA 
berselisihan melalaikan sesudah datang 2 j era a aa ba 

nan Deen maan se “ad SN ARA 


3705) Allah perintah nabi Muhammad memberitahu kepada Muslimin supaya 
mereka memberi ma'af atas kesalahan-kesalahan kaum yang tidak percaya kepada 
hari Kiamat, karena Allah sendiri akan membalas tiap-tiap satu kaum menurut 
apa yang mereka telah kerjakan. 


3706) Urusan itu : Hal kedatangan nabi Muhammad. 


983 


Surah ke45 AL-JA-TSI-YAH Juz’ ke 25 





| oJ 4 

sungguhnya Tuhanmu akan memutus- |p Ls ACA Pena Sa 

kan di antara mereka pada hari I 

Kiamat, tentang apa-apa yang mereka RTA 

berselisihan padanya, 3707 ) AES A3 
Š # p ?, 

18. Kemudian Kami jadikan-mu me- pes ea YA 

nurut satu : erjalanan dari urusan AEA se Ng A 

(agama); ). oleh karena itu; a sa 36 pi 

turutlah dia, dan janganlah engkau ” Tg 2 Fs PARS 

turut kemauan-kemauan orang-orang ii 

yang tidak tahu. Igala YE pa x | 

ô y 2 € P roa 34 


19, Sesungguhnya mereka tidak akan Il 414 
bisa melepaskan dari padamu sedikit- ya ua Pe 


pun dari ('adzab) Allah; *”**) dan , s2. soz L 
sesungguhnya orang-orang zhalim itu, LENGAN o Eai ai 
sebahagian mereka peng on bagi se- o 1383 pg an 
bahagian, tetapi Allah Penolong bagi na | úly k í 
orang-orang yang berbakti. On Aja van Has 


20. (Qur'an) ini (adalah) undang- Sts nyata r. 
undang bagi manusia, dan pimpinan 


dan rahmat bagi kaum yang yakin. Maa 


qa e7 + 
Spa A Hey 3 
2 7 ð #0 La 

21. Atau apakah orang-orang yang 1x aa Ya | Re 1 
telah berbuat kejahatan, Se bah dp jan ca e 
bahwa Kami akan anggap mereka JK OI A1 9, lak, 
sama seperti orang-orang yang ber- xZ AE 
an Te berbuat (amal) yang baik- f . PA 

ai semasa) hidup mereka dan 4 CIA K as gl yaa 
mati mereka ? Jelek apa yang mereka yi - 2 
tetapkan itu ! '?''?) SY FAVA e r 

Le f 

22. Karena Allah telah jadikan langit 


dan bumi dengan (berdasar) keadilan , | EA Aan 3 rr 





$707) Dalam Kitab mereka, Allah telah terangkan dari hal kedatangan nabi 
Muhammad dan sifat-sifatnya. Sesudah datang nabi Muhammad dengan menco- 
coki sifat-sifat itu, baru mereka berselisihan, lantaran ada sebahagian dari mereka 
dengki, tak suka sebahagian lain beriman lebih dahulu, karena takut hilang penga- 
ruh. 

Allah akan memutuskan perselisihan mereka di hari Kiamat. 

3708) Kemudian, Kami beri kepadamu satu agama yang engkau berjalan me- 
nurut undang-undangnya. 

3709) Jika engkau turut kehendak-kehendak mereka. 

3710) Janganlah orang-orang 'kafir itu menyangka, bahwa mereka akan disa- 
makan dengan Mu'minin semasa hidup dan sesudah mati. Jelek anggapan yang 
mereka tetapkan itu! 


984 


Juz' ke 25 2 (YANG BERLUTUT) Surah ke 45 


: 2124 ro“ 
dan untuk dibalas tiap-tiap jiwa me- a ) L y"; 3 
nurut apa yang ia telah usahakan, aa jia Sana 
sedangkan mereka tidak dianiaya. 44 ae 3 pa Gas 


TERET 





23. Maka sudahkah engkau fikirkan 4 4 Y A rr 
orang yang menjadikan hawa-nafsunya 


sebagai Tuhan-nya, dan Allah biarkan '? £ « | ita" 
dia sesat padahal ia mengetahuinya, (””* KEP e 45 AET 9 1g. 


dan ia meterai atas pendengarannya PT Ag 37 14 
dan hatinya, dan Ia adakan atas Aa a3 a aao de 


matanya satu tutupan ? *''*) Lan- 2 SE KAL a Pa 22 
taran itu siapakah yang bisa me- Tr Sera yaa? 
mimpin dia selain Allah? Maka tidak- : pn 01 

kah mau kamu fikirkan ? KIS | a5 ref 


2 
24. Dan mereka berkata : "Tidak (7 “| 2 LB rt 
ada hidup kita melainkan migup yang CA E 5 3 : 
dekat: (ini); kita tidak ada, dan kita el 17 2A IZ Kei 
hidup; dan tidak akan membinasakan ULAN MEIE gon i 
kita melainkan masa,” Dana Me sa Z rr Íi 
reka tidak mempunyai pengetahuan . $ j ` | 
di tentang itu: tidak lain melainkan oi Yu A el 
mereka menyangka-nyangka. 3713) 7o Sy a ë 


25. Dan apabila dibacakan kepada 1” 5 ah SA ja Yo 
mereka ayat-ayat Kami yang nyata- Lay 2 a 
nyata, tidak ada hujjah mereka, SY 034 Po GA 
melainkan mereka berkata : ”Bawa- j 
lah bapa-bapa kami jika adalah kamu “4. 5 GAP si Laka 
itu orang-orang yang benar. 3714) 


3711) Oleh sebab Allah jadikan bumi dan langit dengan berdasar keadilan dan 
untuk jadi tempat bagi amal manusia yang akan diganjari, maka janganlah orang- 
orang kafir menyangka, bahwa mereka akan dianggap sama dengan Mu'minin. 

3712) Tidakkah engkau fikirkan bagaimana jelek orang yang menjadikan 
hawa nafsunya sebagai Tuhannya, lalu Allah sebabkan dia sesat dalam keadaan ia 
tahu bahwa menurut hawa nafsu itu menyesatkan: dan Ia meterai atas pendengar- 
an dan hatinya, dan Ia adakan tutupan atas pemandangannya, 

3713) Kaum musyrikin berkata di antara mereka, bahwa hidup kita tidak lain 
melainkan hidup yang di hadapan kita ini, tidak akan ada hidup yang kedua: dulu 
kita mati (tidak ada), lantas kita hidup (ada), dan kita tidak akan dimatikan mela- 

inkan oleh masa, bukan oleh malaikat, untuk dihidupkan kembali buat dibalas. 
-= Kaum musyrikin berkata demikian tidak lain, melainkan dengan duga-dugaan saja, 
bukan dengan keterangan. 

3714) Jika dibacakan kepada kaum musyrikin itu ayat-ayat Kami yang mene- 


(Bersambung di halaman 986) 


985 


Surah ke 45 AL-JA-TSI-YAH ` Juz' ke 25 
A 


26. Katakanlah : "Allah Yang meng- KA M3 Ad a Ke 1 


hidupkan kamu, kemudian Ia akan 


matikan kamu, kemudian Ia akan D $ Pe an 


kumpulkan kamu di hari Kiamat “” PAN 
yang tidak ada ragu-ragu tentangnya, Si Gg Lana i S 
tetapi kebanyakan manusia tidak — HIS Ng Ca 


mengetahui”. 5 34 í x$ yy 


. 1 , 4 30 s ka 
27. Dan bagi Allah-lah kerajaan xx! Aladin YV 
langit dan bumi, dan pada hari terjadi- y J82 1, 
P 


nya Kiamat, pada hari itu, akan asa z > gh AN 3 


rugi orang-orang yang mendustakan. 


Packa 


# tr 


PE , 
SA Me dodi ena 3d 


| , 
28. Dan engkau akan lihat tiap-tiap 14X n7. CI 7 Lt 
ummat berlutut: tiap-tiap ummat akan K alo ANK S9 YA 


dipanggil ke ada (memeriksa) kitab ,. 
(amal )nya, 3215) (ambil. dikatakan). Sai Bea 43 
”Hari ini kamu akan dibalas (menu- 75 

rut) apa-apa yang pernah kamu ÎI Aa 


TAA Y 54 pe 
kerjakan”. a oi =o 
/ 
29, Ini kitab- Kami yang mengo- DG AE Edan nd NA Sim ' rą 


mongkan, terhadap kamu dengan TEF 


benar, sesungguhnya adalah Kami | -,: Nia Ga 


mencatat apa-apa yang pernah kamu 


| 3 4, 3 
kerjakan. 3”7'*) EN MEA 
30. Maka adapun orang-orang yang 171 3d AN AN 
beriman dan berbuat ('amal) yang KENA IN G te v 
baik-baik, akan dimasukkan mereka , IL. 032 1 


4 
oleh Tuhan mereka dalam rahmat- As lan 
Nya: yang demikian itu, ialah keja. (“Tv (Pe 

yaan yang nyata. SAY YA 23 Az 7 8 Ta €) 


31. Dan adapun orang-orang yang D PAAA PEIE Pa 
tidak percaya, (akan dikata) : "'Bu- aa AN vI Yi 


rangkan bangkitan buat hari Kiamat, tidak ada alasan bagi mereka buat menolak 
melainkan perkataan Hidupkanlah bapa-bapa kami, jika benar kamu di dalam 
anggapan bahwa sesudah mati akan ada hidup lagi.” 

3715) Ya'ni, hai Muhammad! di hari Kiamat, engkau akan lihat tiap- tiap 
ummat akan dipanggil buat memeriksa kitab ‘amal masing-masing. 

3716) Kepada mereka akan dikata: "Inilah kitab catatan Kami yang mene- 
rangkan dari hal 'amal-amai kamu, karena sesungguhnya Kami mencatat segala apa 
yang kamu telah kerjakan. 


986 


Juz' ke 25 (YANG BERLUTUT) Surah ke 45 





pt Pu rol, an Au aga e. 
kankah ayat-ayatKu telah dibacakan ECS Pera 
kepada kamu, tetapi kamu menyorns C 
bong, karena adalah kamu satu kaum Ge o en VX e. 
yang durhaka ?” VRPT 


32. Dan apabila dikatakan : ”Se- f aal o 313) vr 
sungguhnya janji Allah benar, dan SG 9 Sy 


“hari Kiamat, tidak ada ragu-ragu 9S s 2 2 AP, 
di tentangnya”, kamu berkata Lc. Jr eta yanng 


“Kami tidak tahu apa (dia) hari ae 8 919 Bag 


Kiamat: tidaklah kami percaya (kepa- Cs Yaa Ji Sen; 
danya) melainkan dengan agak-agak; pee sl Joe, 
dan tidaklah kami yakin (kepadanya)”. Sia lag 


33. Dan tentu (akan) nyata bagi į Bagan SI AL YA 
mereka kejahatan-kejahatan yang me- po A A9 


reka telah kerjakan, dan (akan) me- eJ ore, 2 
ngepung mereka apa-apa yang mereka OC )9 Sa A PE Ca eg 9 


pernah perolok-olokkannya. 3717) 


#1 dat 

34. Dan akan dikatakan : "Hari ini aT ARE rż 
Kami tidak hiraukan kamu (tinggal 2 MMI anega” 
dalam 'adzab) sebagaimana kamu S APAT POr < 2.53 SAH La aa 
tidak hiraukan pertemuan kamu pada 2 

hari ini: dan tempat ' kembali kamu | A P EA 
adalah neraka; dan tidak ada bagi Eiet] Iv ag 
kamu penolong-penolong”. 

r10) tG p) 

35. Yang demikian itu, karena kamu Bera J3 ro 
jadikan ayat-ayat Allah sebagai ejek- po 8 sessL , 


an,dan (karena) kamu ditipu oleh “ji | Sa Aa 
penghidupan yang rendah.” Maka oleh e SL FT hd a 


itu, di hari ini, mereka tidak dikeluar- Í’ so 2 KALA DaN 

kan dari padanya; dan tidaklah akan EYE Saga Je ta 6 

diminta mereka kembali kepada ke- Peer. 0) 

ta'atan. J .. 
Tn A 

36, Maka bagi Allah-lah (sekalian) & peta! SL ah wa 


pujian, Pemelihara langit dan Sean PPA 
llhara bumi, Pemelihara sekalian / 221 
makhluk. BALA Dang 


37. Dan bagi-Nyalah kebesaran (yang ya a a A KV 
ada) di langit dan bumi, dan Ia-lah ae Da Ii 
F1 ` 3 


Yang gagah, Yang bijaksana. 

3717) Di hari Kiamat, tentu akan nyata bagi Peka Buah kejelekan Hari apa 
yang .mereka telah kerjakan di dunia; dan apa-apa yang mereka telah perolok-olok-: 
kan, akan mengepung mereka hingga tak dapat mereka melepaskan diri. 


— p000000 — 


987 


Surah ke 46 AL-AH-GAF Juz' ke 26 


LENGAN 
SENI 
- á 
AL-AH-QAF 
(BUKIT—BUKIT PASIR) | 
Surah ke 46 135 Ayat AI es 
Diwahyukan di MAKKAH 5 `, 1, 


Dengan nama Allah, Pemurah, 


Penyayang. aa pa 
1. Ha, Mim. *) - ai 





| Juz' ke 26 


0 87 


' 2. Penurunan Kitab (ini adalah) rE ja A Y 
dari Allah Yang Maha-kuasa, Yang 


bijaksana. > K 3 PA 


3. Tidak kami jadikan langit dan H ATE AN r 
bumi dan apa-apa yang ja antara dua SN 5. Ú 

itu melainkan dengan ada gunanya 4 793 41,07 sbrg 

dan sampai satu masa yang ditentu- ja KG 

kar, sdang orang-orang yang Ha iJ 3 ee “ar Pe Pa Ny 
percaya, berpaling dari apa yang di- 9 is 

ancamkan kepada mereka. pe Daan se, 


4, Katakanlah : ” Adakah kamu. pa AN baal t 
bah selain Alah”? Tuntukkanlah ke. 5. a ; 

selain njukkanlah ke 4 < e A 
padaku apa yang mereka telah jadi- Ne ah cad 
kan dari bumi ! Atau adakah mereka aij aii | Yi 
mempunyai (hak) sekutu (dengan ~”? a. BAY TA 
Ne AIM 

jukkan epada satu ki HP | 
sebelum (Qur'an) ini, atau nu” oa era 
kanjah ) satu keterangan dari pe- lad 
ngetahuan, jika adalah kamu orang- ~- 
orang yang benar”. 


1 ên 


ha 
a TIO al > Pe z ÉS 


| 9) opaz E A 
5. Dan bukankah tidak ada yang «2 PRA AS o 
lebih sesat dari pada orang yang me- Ps, 
nyembah selain Allah, apa-apa yang RIP ARAS pt 29 a a5 SYE 


#) Yang terpuji, Yang mulia. 


988 





Juz’ ke 26 (BUKTI-BUKTI PASIR) Surah ke 46 


J7 
tidak bisa memperkenankan (permo- ° BARA YT KAT YA 
honannya) sampai hari Kiamat, “2 3d 3 Pan NP 


bahkan mereka tidak mendengar(pun) 
permohonan-permohonan mereka VU sae 


aJ? p r J.G : : 
6. Dan apabila dikumpulkan manusia, Pa Aan AN 
jadilah mereka Ka musuh-musuh me- Sg 
reka, dan adalah mereka itu tidak ‘y Ka Aren 
akui ibadat mereka. ?7! 8 Geng RA ya 1g 
r PA i P / ha 

7. Dan apabila dibacakan kepada SUH KJA V 
mereka ayat-ayat Kami yang nyata- , Jy 


nyata, berkatalah orang-orang yang AREN WAK PAN 


tidak percaya kepada kebenaran 


(Ayat-ayat itu) tatkala datang kepada Ga ge 
mereka : ”Ini (adalah) satu sihir MATA 
yang terang”. 11p tapad, A 

sÍ I, et NS 
8. Atau apakah mereka akan ber- Y SAN Apt Ig pa A 
kata : "Ia telah adakan ?” Katakan- 4 sb ez PENA 


eo 
lah : "Jika aku adakannya, niscaya Sa SIN dan j3 | 
tidaklah bisa kamu mendapatkan", 703, Logan yg hot 
bagiku sedikitpun dari (keampunan) SA jl AE 
Allah. Ia lebih mengetahui apa-apa “| TN ASA 
yang kamu katakan tentang-Nya. Ar TEE gS 


Cukuplah Ia sebagai saksi antaraku Lag P 
dan antara kamu; dan Ia-lah Pengam- 3 o SPT 
pun, Penyayang”. '''”) DE aysi 


Jad, 3 
9. Katakanlah : “Bukanlah aku ini Enie EE Ki AE q 


orang yang aneh dari rasul-rasul: 


22 og 0. 07 
dan aku tidak mengetahui apa yang ' so Ana 2 
akan diperbuat terhadapku dan ter- 39, 2 Lae 22 Lag 
hadap kamu. Aku tidak turut me- rola G Iila 
lainkan apa yang diwahyukan keli La? fr Ha A Ioi 
padaku; dan tidaklah aku ini me- 20 
lainkan seorang pengancam yang é N A a ANI 
nyata”. 3720) Pa 


3718) Apabila dikumpulkan manusia di hari Kiamat, maka apa-apa dan siapa- 
siapa yang disembah, jadi musuh bagi yang menyembah, dan mereka yang disem- 
bah berkata: "Kami tidak suruh kamu sembah kami, dan kami tidak ridla,” 

3719) Apakah kaum musyrikin hendak berkata: "Muhammad bikin sendiri 
Qur'an ini lalu ia katakan dari Allah?” Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad: 
"Jika aku memalsu bagiku, niscaya Allah telah turunkan 'adzab atasku yang mana 
kamu tidak bisa menghalanginya walaupun sedikit. Allah mengetahui apa-apa yang 
kamu katakan terhadap-Nya, maupun pencelaan kamu terhadap nabi-Nya, ayat- 
ayat-Nya, wahyu-Nya dan lain-lainnya. Cukuplah Allah jadi saksi dalam tindakan 
kamu terhadap diriku dan Ia-lah Pengampun, Penyayang.” 

3720) Hai Muhammad! khabarkanlah kepada kafir-kafir Quraisy itu: "Bukan- 

(Bersambung di halaman 920) 


989 


Surah ke 46 AL-AH-@AF Juz' ke 26 


| ô o PEN LA 
10, Katakanlah : "Sudahkah kamu Arsy Klew hija V 
Ri Q AAE A G 42? agor LA, i 
adala uran) ini dari sisi : & TUT e aikaa 
sedang kamu tidak percaya kepada- dang AESA ni 3 naa 


nya, padahal seorang pengaku dari 74 $ 4270, Lao. 
Bani Israil pernah mengakui atas Ia Baja je l Na 


(kebenaran kitab) yang seperti 


Sa ; E z PIETERA LASSET 
(Qur'an) ini, lalu ia beriman, tetapi SA po YA DI Sl Kl 
kamu enggan ? Sesungguhnya Allah - 2 nda "i 2 
- . al E yg # K - P ort 
Tn kaum yang zhalim”. Era Ju T f AT 


g.b Jo 1 ka 

11. Dan berkata orang-orang kafir cs ANI Sa AN a y 
kepada kaum yang beriman : "Jika , “4, sore 22035 
adalah ia itu baik, tentu mereka (. , A O1 SUB lah 
tidak dahului kami kepadanya” ; Ne 33 Sep i 23 
padahal lantaran mereka tidak mau A7 hg ATA NYA K LA 
terpimpin dengannya, maka mereka Iy 5 22 ç i r- Pa 
akan berkata : ”Ini satu dusta yang TKA ATK 

sudah lama”. ?722) a PAR 


r 2, 
12. Dan sebelumnya, ada kitab Musa gurah ` sak CK vf ir 
sebagai satu pemimpin dan rahmat; $ ` TN 


"4 
sedang ini satu Kitab yang membenar- 2,1. £ Li Y $ 287 f KAI 
kan (nya), dengan bahasa 'Arab ' x gi , 


untuk mengancam orang-orang yang , j? 7) É,’ ta / i: Tani AA 
zhalim, dan (untuk) kegembiraan bagi J3 er a 
mereka yang berbuat kebaikan, 3723) ,0 e 31, 24: PAN Ti 
Crime In 9 UI 
Pa e 
lah aku seorang yang aneh atau luar biasa dari antara rasul-rasul. Aku tidak tahu 
apa yang akan terjadi atas diriku atau diri-diri kamu. Aku tidak kerjakan melain- 


kan menurut apa yang diwahyukan kepadaku: dan aku ini tidak lain melainkan se- 
orang pengancam dengan terus terang terhadap orang-orang yang tidak mau ber- 


iman. 

3721) Hai Muhammad! katalah kepada kaum-kaum kafir Quraisy: "Dahulu 
pernah Allah kirim kitab seperti Qur'an, yaitu Injil, lalu diimani oleh Bani Israil, 
tetapi kamu enggan. Maka fikirkanlah bagaimana jeleknya kekufuran kamu jita 
adalah Qur'an ini dari Allah, lalu kamu enggan menerimanya? Sesungguhnya Allah 
murka dan tidak akan memimpin kaum yang sengaja menganiaya diri sendiri de- 
ngan menolak kebenaran yang hati mereka mengakuinya.” 

3722) Sebahagian dari ketua-ketua kaum Yahudi berkata kepada sebahagian 
dari kaum Muslimin: “Sekiranya agama kamu itu baik, niscaya tidaklah ' Abdullah 
bin Salam dan teman-temannya, dapat mendahului kami Pa beriman kepadanya, 
ya'ni tentulah kami sudah beriman lebih dahulu:” padahal lantaran mereka sengaja 
tidak mau terpimpin dengan @ur'an atau dengan agama Islam, maka mereka akan 
bekata: “Qur'an ini satu dusta yang sudah lama.” 

3723) Sebelum Qur'an ini, ada kitab nabi Musa sebagai satu pemimpin dan rah- 
mat: sedang @ur'an ini kitab yang membenarkan kitab nabi Musa itu, tetapi de- 
ngan bahasa Arab, buat mengancam, lebih dahulu, akan orang-orang Arab yang 
menzhalimi diri sendiri dengan sebab berdosa, dan sebagai pembawa khabar ke- 
gembiraan untuk mereka yang mau beriman dan berbuat kebaikan. 


p f 


990 


Juz' ke 26 (BUKIT-BUKIT PASIR) Surah ke 46 


13. Sesungguhnya orang-orang yang AI & ARE NG bi 
berkata : "Tuhan kami (ialah) Allah”, p 5, o7 K% p a 


kemudian mereka berlaku lurus, maka MEI 9 5 9 LAH 


tidak ada ketakutan atas mereka dan 


tidaklah mereka akan berdukacita. na Ud 

3724) | oren F 9 
| | nlr r 

14. Mereka itu (ialah) ahli surga, aÉ SE gy L 18 

dalam keadaan mereka-kekal padanya, s 20 

sebagai balasan bagi apa-apa yang 5 Vai Fara) Gal 

pernah mereka kerjakan. 7 TE 


15. Dan Kami telah perintah manu- a; 
sia berbuat kebaikan kepada dua ibu EPA, gg NG 
bapanya: ibunya telah kandung dia pg , Fr yu Pa 
dengan susah payah, dan telah lahir- As A Mel UI 
kan dia dengan susah-payah, sedang 2 33 Mes 5 
mengandungnya dan pisahnya (dari .-) NAK að KA KAK 
menyusu, adalah) tiga puluh bulan, 55 2 2 
sehingga apabila ia sampai kepada (1 -- 441 Na A GA 

masa balighnya dan sampai empat = odi a 
puluh tahun, *'**) ia berkata : o op A7? PEN E. 
“Haj Tuhanku ! berilah taufiq kepada- E ya 73 Has 2 J6 a AI A 
ku supaya aku bersyukur kepada D 
ni'mat-Mu yang Engkau telah enuge- 7 *-?4”* LI sE ME 2 
rahkan atasku dan a dua ibu- 

bapaku, dan supaya aku berbuat , d gr 947 

(amal) baik yang Engkau ridlainya, Ulas Gal ag 
an R keberesan Dam Hen eng Sa ga B 
anak cucuku; sesungguhnya aku ber- a A: 

taubat kepada-Mu; dan sesungguhnya Jal ns j duga 

aku dari (golongan) orang-orang yang o” |7 7 o/ yA 


menyerah diri (kepada-Mu)”. PARA MI PER 


2) , 1364 IA sa | 
16. Mereka itu ialah orang-orang Ja G3 DO VM. 


yang kami terima dari mereka 'amal 122, 
baik yang mereka telah kerjakan, dan E ne H3 LAS 


3724) Sesungguhnya orang-orang yang beriman bahwa tidak ada Tuhan me- 
lainkan Allah, kemudian mereka beramal dengan lurus menurut pimpinan Ki- 
tabullah: maka tidaklah ada ketakutan atas mereka dalam apa yang mereka hadapi 
dan tidaklah mereka dukacita atas apa yang mereka telah tinggalkan. 

3725) Maksudnya, manusia yang berbakti kepada ibu-bapa ialah yang menge- 
“ nang susah-payah ibu-bapanya dan tidak lupa kepada tiga puluh bulan yang di- 
derita oleh ibunya. Oleh itu, dari mulai ia baligh hingga ia sampai ke 'umur kesem- 
purnaan manusia yaitu empat puluh tahun, tetap ia mendo'akr ibu bapanya dan 
berbakti kepada Allah. 


991 


Surah ke 46 AL-AH-9AF Juz' ke 26 





. | » i DA D. ” 
Kami ampunkan kejahatan-kejahatan pu A i ale w 
EE Lag pena mereka) dalam “ 5 5 ya de D 
golongan) ahli surga, sebagai janji Oi 18y 
penar yang pemah dijanjikan kepada pena NAN IS 
mereka. 


19. Dan orang yang berkata kepada —? nana SE 

dua ibu-bapanya : ”Cis buat kamu 4 ,,,” 

berdua ! Apakah kamu mengancam A3 3 i SIES iE 
akan-daku bahwa aku akan dibang- C a 


kitkan (sesudah mati), padahal telah KA 1018. . 4 5 fe 
an orang-orang (dahulu) sebelum- ag LA 99, | 

u ?” dan ibu-bapanya minta tolong o 41, 
kepada Allah (dan berkata) : ”Celaka- tiA eny aa 
lah bagimu ! percayalah : sesungguh- PR PP jg 


nya perjanjian Allah itu benar”, | k T i 
tetapi ia berkata : "Ini tidak lain Pak AI RA 


melainkan dongengan orang-oran 
dahulu”, 372 5) i j EY n SI 


18. Mereka itu ialah orang-orang 7” Ap Hu | 
yang telah wajib jatuh putusan 'adzab KA CU j ig x A 


atas mereka (bersama) ummat-ummat x $, 2 a og Ear 


yang telah lewat sebelum mereka, 
dari jin dan manusia, (yaitu) bahwa | Yi | 
, x A A 
. sesungguhnya adalah mereka orang- f A ha 59 pa 


orang yang rugi. ?727) T AH 


19. Dan tiap-tiap (golongan) mem- À 
punyai beberapa derajat lantaran i Gadis sky 14 
amal-amal mereka dan Hera Pgp 


p E 
(Allah) akan sempurnakan bagi mere- As TA 
ka (ganjaran) amal-amal mereka, dan Yg 2 Pen 


mereka tidak akan dianiaya. ° 128) Í Ata y 2, 


3726) Maksudnya, binasalah si anu . . . dari kaum Quraisy yang berkata kepa- 
da dua ibu-bapanya yang mengajak dia beriman: ”Cis bagi kamu berdua! Apakah 
kamu hendak mengancam akan-daku bahwa aku akan dibangkitkan sesudah mati? 
Padahal telah mati sebelumku beberapa banyak/manusia sedang seorang pun dari 
mereka tidak hidup kembali?” dan ibu bapanya meminta tolong kepada Allah dan 
berkata kepada anak itu: "Kecelakaan akan menimpamuj percayalah : sesungguh- 
nya perjanjian Allah itu benar.” Maka ia menjawab: "Agama ini tidak lain melain- 
kan ceritera-ceritera karut dari orang-orang dahulu.’ 

3727) Orang yang menyakiti ibu bapanya dan menolak ajakan mereka yang 
baik itu sejenis dengan ummat kafir dari jin dan manusia yang telah Jalu sebelum 
mereka, tentang jadi orang-orang yang rugi dan tentang kejatuh an putusan bahwa 
mereka semua akan mendapat 'adzab. 

3728) Tiap-tiap golongan mempunyai beberapa derajat jika dilihat dari jurus- 
an amal mereka yang baik dan yang jahat, dan mempunyai beberapa derajat pula 
jika dilihat dari jurusan ganjaran 'amal yang Allah akan berikan kepada mereka, se- 
dang mereka tidak sekali-kali Ba ia dalam pembalasan itu, | 


992 | E 3 Ta 


Juz’ ke 26 (BUKIT-BUKIT PASIR) Surah ke 46 


20. Dan (ingatkanlah mereka) hari | AN OAT Yr 
ere 19 Kn 3 : 
yang akan dibawa orang-orang kafir , 5 


#3 0. 1 
ke api neraka (dan dikata) : "Kamu x KAA eng 
telah habiskan  bahagian-bahagian Pa 
kamu yang baik dalam penghidupan 14 < Ya 4 
kamu di dunia, dan kamu telah ber- * ses" 
suka-sukaan dengannya; maka pada A Sig 
hari ini, kamu akan dibalas dengan sy WE 


7o g $, e% 
'adzab keji lantaran kamu pernah pa E. Oa 3 
berlaku sombong di dunia dengan 7 


Fi 2 2 
tidak benar, dan lantaran kamu T 2 Pi SAN 3 Jo 


pemah melewati batas”. . 


pem LOL 0 P TAN, 
21. Dan ingatlah (Hud), saudara sa ata yani | AN ag Y! 
(kaum) 'Ad, tatkala ia ancam kaum- 
nya di bukit-bukit pasir, padahal ,A AKA! BER IU, 
sesungguhnya telah lalu beberpa y 
pengancam sebelumnya dan sesu- Ji PE AK g YE E AS em 


dahnya : "Bahwasanya Le apa ed. AA Ta, SD3 or, 

kamu sembah melainkan Allah; SE Ki Ny AA 
. ... 

sungguhnya aku takut Hibahkan O A Dis 

atas kamu 'adzab Hari yang besar”. (FT 2 B 


22. Mereka berkata : “Apakah sh | rr 
engkau datang kepada kami untuk US Jaan YG 


memalingkan kami dari tuhan-tuhan riz 
kami ? Maka bawalah kepada kami SA Ka 


apa yang engkau ancamkan kepada 


kami, jika adalah engkau dari orang- CAS GA Td 124 
orang yang benar”. | .. P U2 

23. Ia berkata : “Sesungguhnya d Dt biG YY 
pengetahuan (tentang datangnya an- 

caman) itu, semata-mata di sisi Allah; | a era 
dan aku (hanya) menyampaikan FS Ta Sha US 314 
kepada kamu apa-apa yang diwahyu- DI, eh jera 5 se 
kan kepadaku, tetapi aku dapati CO) Api Ls u ual 
kamu satu kaum yang bodoh”, 02.3 & : 

24. Maka tatkala mereka melihat j- an a Lo AE gi 


(ancaman} itu sebagai awan meng- 


hadap ke lembah-lembah mereka, 

mereka berkata : "Ini awan yang ANA ats A3 
akan menurunkan hujan atas kita”. e A 09 ryan PEY 
Bukan ! bahkan ialah (ancaman) (gg fu, dy pala YA 
yang kamu minta disegerakan, (yaitu) Ya 

angin yang di dalamnya ada adzab In F- 
yang pedih. Men 


993 


Surah ke 46 AL-AH-GAF Juz’ ke 26 


Jua, 3 
25. Yang membinasakan tiap-tiap Yah SAT $ SE 
sesuatu dengan perintah Tuhannya, se- ps me bak 
hingga jadilah mereka itu tidak ke- Ha e jui 3 
lihatan melainkan tempat-tempat ting- 


gal mereka. Demikianlah Kami “ AA ozs 4 
balas kaum yang berbuat kedurhakaan. Ca: Pad Da ŻA Ki 


E E EE 
26. Dan sesungguhnya Kami telah Hi a KAH a YA 
teguhkan mereka dalam (kedudukan) %8, a3% ve, 
yang Kami tidak teguhkan kamu? 7? ? ) leami Cak. 3 aà PA Se 
padanya, dan Kami telah berikan ,».,'... 2f 6, 01 
kepada mereka pendengaran dan peng- Agt arsa 2 A3 x Euaig 5 
lihatan dan hati, tetapi uns ade 2021, 35, ea 
sedikitpun bagi mereka pendengaran Iye IN 7 
mereka dan tidak penglihatan mereka Pes; Aa j; Ae 5 
dan tidak hati mereka, karena adalah LL 7 KEJ 7 v 1 por o 
mereka mengingkari keterangan-kete- 1 2 KE ga wa 
rangan Allah, lalu mengepung mereka P 
apa yang mereka pernah perolok- “ res wa Du 33 2. AS 
olokkan. | Pn 2 s 2, 07 


Wp 


Baray 4 leror One 
27. Dan sesungguhnya Kami telah S Ka MUIS rap Ig vv 
binasakan negeri-negeri yang sekeliling ,» 


kamu; 87180) dan Kami telah ulang- SAI 3g Sa 
ulangkan keterangan-keterangan supa- 97 a 
ya mereka '7'?!) bertaubat. UAN yr 


#* 


.28. Maka mengapakah tidak me- ANA EN TA YA 


` nolong mereka a me- 

reka ada-adakan selain ah (yang 2 o E 
mereka anggap bisa) mendekatkan uug 33 AI o It ner 
(mereka kepada Allah ?) Bahkan, : E EPT 
berhala-berhala itu berjauh diri dari EN 33 aan Ko ta 
mereka ?7?2) karena yang demikian 

itu dusta mereka dan sesuatu yang per? Aa nan H3 2003 1 
mereka ada-adakan. 2733) 9 7D 


3729) Kamu : Penduduk Makkah. 

3730) Kamu : Penduduk Makkah. 

3731) Mereka : Kaum musyrikin 'Arab umumnya. 

3732) Berhala-berhala yang tidak ridla dianggap sebagai Tuhan itu akan jauh- 
kan diri, di Akhirat, daripada orang-orang yang menyembah mereka. | 

3733) Mengadakan Tuhan selain dari Allah itu satu kedustaan, lantaran ti- 
dak benarnya. 


994 


Juz' ke 26 (BUKIT-BUKIT PASIR) Surah ke 46 


Pa 
29. Dan (ingatlah) tatkala Kami Gala RE UN YAA 82314 ra 
hadapkan kepadamu satu golongan „77r , DA Le Le A 
dari jin yang mendengarkan Qur'an; Carrs | 
maka ketika mereka menghadlirinya, P P F , 3 7 A 


mereka berkata : ”Diamlah”, dan U4 | iasi Gos apr 
tatkala selesai, pergilah mereka kepada w 


kaum mereka bil menganc £ 
aa) er sam engancam. Tan aa 

ly 770 
30. Mereka berkata : "Hai kaum Unea Lila SG ` ys 
kami ! sesungguhnya kami telah Ma o/o 2,4 
dengar sebuah Kitab yang diturunkan sS p==A AI LS 
sesudah Musa, yang menguatkan , APA BD Luar) 
(Kitab-kitab) yang ada di depannya, IIS AA A Oma 
3735) yang memimpin (manusia) 2 Pa | a RAT 
kepada kebenaran dan kepada jalan endah Na 33 $ 
yang lurus”. 2 7 a j 


31. ”Hai kaum kami ! terimalah pa EN Ta 
penyeru Allah, dan berimanlah kepada ° aJ 3 se Ki ij pj? g 


Nya, niscaya Ia akan ampunkan dari dy 5 d ta, daya! 9 


dosa-dosa kamu, dan Ia lepaskan 4 

kamu dari adzab yang pedih”. a = AJO 13 
er 

32. Dan barangsiapa tidak terima ap DA Y 


penyeru dari Allah, maka tidak bisa ” : 
ia luput (dari pegangan Allah) di bumi a aaa 
dan tidak ada pengawal-pengawal Pa aa Pe 
baginya selain-Nya: mereka (adalah) ge P $ Ya SN 
dalam kesesatan yang nya 

yang ny A J XL, 
33. Dan tidakkah mereka perhatikan, KAN Aa Gua H EK 
bahwa Allah Yang telah jadikan ,” 5 gp Ki Take 
langit dan bumi, dan (Yang) tidak MET gen Ge 


lelah dengan sebab menjadikannya »“ 7/4,” Z A 


— ——r 


3734) Ya'ni mengancam bahwa siapa-siapa yang tidak mau beriman itu akan 
kena siksaan yang berat. "Diamlah”' itu perkataan yang dihadapkan oleh ketua- 
ketua jin kepada kaum mereka yang hadiir. 

3735) Yang ada di depannya : Yang sudah ada lebih dahulu. 


995 


Surah ke 46 AL-AH-GAF Juz' ke 26 





itu, berkuasa menghidupkan orang- 
orang yang mati ? Bahkan, sesung- 
guhnya Ia berkuasa atas tiap-tiap 
sesuatu. 


34. Dan (ingatkanlah) hari yang akan | 
di bawa orang-orang yang tidak per- » 
caya, kepada neraka (sambil dikata - 

kan) : ”Bukankah ini benar ?” mereka 
menjawab : “Ya, demi Tuhan kami !” 
Ia berkata :”” Lantaran itu, rasakanlah 


adzab dengan sebab kamu tidak .. 


percaya”. 


35. Maka hendaklah engkau sabar 
sebagaimana kesabaran ahli-ahli ke- 
teguhan hati dari rasul-rasul, dan 
janganlah engkau minta dilekaskan 
(adzab) untuk mereka. Pada hari 
yang mereka akan. melihat apa yang 
di ancamkan kepada mereka, (akan 4 
ternyata) seolah-olah mereka tidak 
tinggal (di dunia) melainkan satu 
saat dari siang: (inilah) satu pem- 
berian tahu, maka bukankah tidak di- Ù 
binasakan melainkan orang-orang yang 
melewati batas ? 


996 . 


KIA ATAN 

BS 
PER vi 
EN aman age 


do, Pa fan p 


FES in 
CAS Ga Ang ro 


5 JUL dr 07 
SI, JA Ga 
4 03 ES A Opg aF GIA 
HA PADI PA (HP 
fos L DIANA 
EI U 


3701 


PAT pk 


Juz' ke 26 (NABI MUHAMMAD) Surah ke 47 


(Aa 
Dr 
fa IL 

M U HAMMA D 


(NABI MUHAMMAD) 
Surah ke 47 : 38 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


124 


Dengan nama Allah, Pemurah, para Jo Ge Ai So 


Penyayang. 


PE Uda SU di 
1. Orang-orang yang tidak percaya X1 anus al 
dan berpaling dari jalan Allah, Ia PLAN o e 
batalkan amal-amal mereka. ?736) PRA Fi 1 Jon 
2. Dan orang-orang yang beriman DANA LA Y 
serta berbuat (amal-amal) yang baik EP Ca i 
dan percaya kepada apa yang ditu- ja Jf ae: Pe pa 
runkan kepada Muhammad, padahal Pa p A 
ialah kebenaran dari Tuhan mereka, 4. G” as an TI ji 
Ia akan hapuskan dari mereka keja- ag - 


A PLF 
hatan mereka, dan Ia akan memper- a7 e4, 


baiki keadaan mereka. FP 5 a~ 

3. Yang demikian. karena orang- gal Fb ys J 
nan da aa KA Se 

a Tuba a 53 a a AEA A4 aa eat 


Allah menerangkan kepada manusia 


ol an tot 
perbandingan-perbandingan mereka. 


Si La 


21 8 J 7 f 
4. Maka apabila kamu bertemu “5 Di Ita) | ls t 
dengan mereka yang kafir, 727) J IN 


panconglah leher-leher mereka, Siue o yg i | 
ga apabila kamu telah hebatkan pe- en 3 tr 


3736) Oleh sebab tidak beriman, maka amal baik yang dikerjakan oleh orang-' 
orang kafir itu tidak teranggap. 

3737) Ya'ni, orang-orang kafir yang sudah dalam keadaan perang dengan 
kamu. 


997 


Surah ke 47 MUHAMMAD — Juz ke 26 





Manga KR, 


yo II 38, 
perangan atas mereka, keraskanlah (4 a ho KE TO á 2 Mag a 
penawanan, maka sesudah itu, boleh HELP, 


lah (kamu) lepaskan (mereka), dan Ad Pa Pp LG VE 
bolehlah (kamu minta mereka) dite- A ya HA as SP sa 
So kenik: P ADe eon SBL UG IL IL et 

emikian an au ah kehen- , PN A | 
daki, niscaya Ia balas mereka itu, j Y a Aaaa 213 
3738) tetapi (Ia tidak berbuat demi- .* -*7/”,””5 BS TE 
kian), karena Ia hendak mengadakan YAA pe 
Kyo nah sat sebahagian dari ka- k pr 
mu dengan sebahagian, sedang orang- 24 x Al kn 3 SEA 
orang yang PE Pan Ar di Alan Allah. >i Pa Gi 25 
tidak sekali-kali Ia sia-siakan amal. Ne. Na Ya 7 zar ey 
mal mereka. Las 


5. la akan pimpin mereka dan beres- * 41, 04.0...» 
kan keadaan mereka, At Ai et Mr ə 


6.. Dan Ia akan masukkan mereka ke 94,4712 r 210331 “1 
dalam surga yang Ia pernah beritahu- en Ya A5 Pen 1 
kannya kepada mereka. 3739) 


| PE EGE 
7. Hai orang-orang yang beriman ! EE I. GS V 
jika kamu menolong (agama) Allah, 4, Tan da eh, Pes 
niscaya Ia tolong kamu, dan Ia teguh- NC) Ta ? 9 AN Ao 
kan langkah- langkah kamu. 


9 4 p A . 
8. Dan orang-orang yang tidak per- as yang F aiy A 
caya, maka kecelakaanlah bagi mereka P pg 

dan Ja tidak anggap amal-amal mere- > 

ka. aka “9 


9. Yang demikian, karena mereka í Su A 0 
benci kepada apa-apa yang diturunkan J Uya TA 


oleh Allah: lantaran itu, Ja gugurkan i DA 1 
amal-amal mereka. aa La Lt 


10. Maka tidakkah mereka itu ber- | ana 
jalanjalan di bumi, lalu memperhati- SA Apanya 
kan bagaimana keadaan akibat orang- 7o 


Pá 
orang sebelum mereka ? Allah telah O7. Ke ea et 
binasakan mereka, dan bagi orang- a. E za 7 e 


orang yang tidak mau percaya adaiah A Aa 3 
(akibat-akibat) seperti itu. pr so 


3738) Kalau Allah mau balas langsung akan kafir-kafir itu, bisa Ia berbuat, 
tetapi Ia pakai perantaraan kamu sebagai ujian buat kamu, | 


3739) Maksud Ayat 5 dan 6, bahwa : 
( Bersambung di halaman 999 ) 


993 


Juz' ke 26 (NABI MUHAMMAD) Surah ke 47 





i s te T A 
11. Yang demikian, karena sesung- 25 ii LAA" L SN9” XM 
guhnya Allah itu Pengawal bagi a pas > a 
orang-orang yang beriman, sedang 97⁄4 1” EY 
sesungguhnya orang-orang kafir itu PN 2 y GaG | 
tidak ada pengawal bagi mereka. Pa 

IP f sê 4 

12. Sesungguhnya Allah akan ma- ! ng KAA AS 5, w 
sukkan orang-orang yang beriman dan 
berbuat (amal-amal) yang baik-baik ke SEL AA. 3 
dalam surga yang mengalir padanya o$, Zasa. 
sungai-sungai; dan orang-orang yang | Sy GMNI . 
| Aa = Oo 
tidak percaya itu bersenang-senang 57 ON sg” 
dan makan sebagaimana binatang- KLES 35 Aa v AET AN 


binatang makan: sedang neraka (ada- O 
lah) tempat tinggal mereka. oJ” IOI 
| 5 pg S, IN JU 2 MASS 
Para P Ga 


13. Dan ada beberapa negeri yang “ TM 45 Ki Yg 
(ahlinya) lebih kuat daripada (ahli) Sg E 3 8 


4, 
negerimu yang mengusirmu. Kami Pa | CE 
telah binasakan mereka; maka tidak “At San ta ya ggs 


ada sembarang penolong bagi mereka. | 4 bapa 1 IA "£ A 


1 p A 
14. Maka apakah orang yang berjalan , Salib - A it 
atas keterangan dari Tuhannya, (sama) Y— KE SE 

seperti orang yang dinampakkan baik re. m p 33 pn don 

amal kejahatannya serta mereka me- Aa Sa sa 


ngikuti hawa-nafsu mereka ? T ee La 


Lu AA ng 


15. Perbandingan (penduduk) surga f $9 3 AL Jana 10 
yang dijanjikan “kepada orang-orang pa PHT 

yang berbakti, yang di dalamnya ada pe 14 39 £ | 
sungai-sungai dari air yang tidak MP 2 
berubah, dan ada sungai-sungai dari 
susu yang tidak pernah beralih rasanya 
dan ada sungai-sungai dari arak yang s$ nd 
sedap bagi orang-orang yang memi- £ 4 SIN AN 


numnya, dan ada sungai-sungai dari j Jir D 13 SO AA 


a) Orang-orang yang akan mati syahid itu Allah akan pimpin dia di dunia dan 
urus keagamaannya, dan akan bereskan hal keduniaannya dan akan masukkan dia 
ke surga yang pernah Ia janjikan untuk mereka. 

.b) Orang yang telah mati syahid itu Allah akan pimpin dia ketika dibikin per- 
tanyaan oleh malaikat, dan akan bereskan urusan perhitungan amalnya, dan akan 
masukkan dia ke surga yang telah dijanjikan kepada mereka. 


PENA g 


Sen 


` 


N 


999 


Surah ke 47 MUHAMMAD Juz” ke 26 





madu yang disaring — dan bagi mereka 
di dalamnya ada macam-macam buah- $ 
buahan dan pengampunan dari Tuhan 
mereka — (adakah) sama seperti 
(penduduk) yang kekal dalam neraka 
dan diberi minum air yang mendidih 
sangat sehingga menghancurkan isi 
perut mereka ? 


16. Dan sebahagian dari mereka ada 
yang mendengarkanmu sehingga apa- 
bila mereka keluar dari sisimu, mereka 
berkata kepada orang-orang yang 
diberi ilmu : "Apa yang ia katakan 
tadi ?” Mereka itu ialah orang-orang 
yang Allah meterai atas hati mereka, 
karena mereka menuruti hawa nafsu 
mereka, 8749) 


17. Dan orang-orang yang terpimpin 
itu Ia tambah petunjuk kepada mere- 
ka, dan Ia beri kepada mereka (sifat) 
penjagaan diri mereka. 


18. Maka bukankah mereka tidak 
menunggu melainkan sa'at (kejatuhan 
mereka) yang akan datang kepada , 
mereka dengan tiba-tiba ? Tetapi * 
sesungguhnya telah datang tanda- 
tandanya. Oleh itu, bagaimanakah ° 
(bisa berguna) buat mereka, peri- 
ngatan (yang diberikan kepada) mere- 
ka, apabila datang (sa'at) itu kepada 
mereka ? 


19. Oleh itu, ketahuilah bahwa se- 
sungguhnya tidak ada (sebarang) 
Tuhan (yang layak disembah) melain- 
kan Allah: dan mintalah perlindungan - 
bagi buah 'amalmu, dan bagi Mu'minin 
dan Mu'minat: dan Allah mengetahui 
tempat usaha 'kamu ( di siang hari ) 
dan tempat kembali kamu ( pada 
malam ). 


SAYA A 
A: ska d prin ia ar 239 
Kemen PAI siang 


BASA PE 
DA Ja VT 
G Daet AÓ 
ping. I 3 ya 4 
Wol La gl ea 

172 A PP spog z 
Ka eEG GAN Dj 
o L 482 EEA 0 
Maya gag Ah 
SISCA N Iv 


Oa ne 


CEINA 1A 


a 
SEN Sa IOS 
A 

3 972 2 
Ka YK SG 14 


fe, pa 02° 87 0 0,8 , 


ea Sa 
SN Png Ain Ai 


3740) Ada sebahagian dari kaum munafik mendengarkan Nabi mengajar: tetapi 


1000 


(Bersambung di halaman 1001) 


Juz' ke 26 (NABI MUHAMMAD) Surah ke 47 





| falaj,‘ PER 80 yg 
20. Dan berkata orang-orang yang SAR Aa y. 
beriman : Mengapakah tidak diturun- yag ap = y 
kan satu Surah ? Tetapi apabila di- 3 LA YAAA A 
turunkan satu Surah yang tegas dan ° ip en 
disebut padanya (wajib) perang, eng- 
. kau lihat orang-orang yang dalam hati = SANATA 
mereka ada penyakit itu melihat , o3 FA 5 ey. | 
kepadamu dengan penglihatan orang Jg day PO HAN or 
yang pingsan lantaran takut akan rape 


mati. Maka lebih utama bagi mereka. GA KAA KN per Ai 


na 
- 


dad ya) 
I eje, 


21. Keta'atan dan omongan yang 3 4 $ LK YI 
pantas. Maka apabila sudah jadi sn 33 


3,2 r LI R TEA 


wajib urusan (perang) itu, lalu mereka 3 Zhu WAOS L 
setia kepada Alah, niscaya adalah aD 7 , (Ae 
yang demikian lebih baik bagi mereka. Af je SS 

Ka ; a> aa ti AA PAI Ana | MY 
22. Maka apakah tidak bisa jadi, jika „onas 9?) KA 
kamu berkuasa, bahwa kamu mem- sJ »-1 0 ooz 
bikin rusuh di bumi dan memutus-mu- Iya $ SU AA 85 Amd Dl 
tuskan perhubungan keluarga kamu? KE Cah 

4 
f . SN aa 
23. Mereka itu (ialah) orang-orang A ai Sa 7 YY 
yang. dila'nat. oleh: Allan, lalu la D To vi 23 
tulikan mereka dan butakan pan- 24,4 414 2010 L KE 
dangan mereka. Bagi “segi yg pe 
ofe , p 

24. Maka tidakkah mau mereka ai Ó DANA Ái rt 
perhatikan Qur'an ? Atau adakan ea »33 
atas hati (mereka) itu tutupan-tutup- 
annya ? aa 53 Ia 


10 4 A 24 
25. Sesungguhnya orang-orang yang L z) rOy NG IS YO 
mundur a La ke E eai Ob p ap yan 
dah ternyata bagi mereka petunju 21 
itu, setan telah mudahkan mereka SL CA an pakta 
(berbuat dosa) dan panjangkan angan- Lu pe Pe Lr s? 


angan bagi mereka. RI 3 KAN TAMA 


setelah berpisah dari majlis itu, mereka bertanya kepada sahabat Nabi yang berpe- 
ngetahuan, dengan cara berlagak bodoh dan menghina: "Apa yang dikatakan oleh 
Muhammad tadi?” Mereka itu ialah orang-orang yang dimeterai oleh Allah atas 
' hati mereka lantaran mereka menurut hawa-nafsu mereka. 


1001 


Surah ke 47 MUHAMMAD Juz' ke 26 





26. Yang demikian itu karena se- 
sungguhnya mereka (yang munafik) 
berkata kepada orang-orang yang 
(musyrik) yang benci kepada apa-apa 
yang Allah telah turunkan : ''Kami 
akan turut kamu dalam sebahagian 
(dari) urusan (kamu)”: ?741) tetapi 
Allah mengetahui apa yang mereka 
rahasiakan. 


27. Maka bagaimanakah (hebatnya) 
apabila malaikat menerima mereka 

) sambil memukul muka mereka 
dan belakang mereka ! 


28. Yang demikian itu karena mere- 
ka turut apa-apa yang memurkakan 
Allah, dan (karena) mereka benci 4 
kepada keridlaan-Nya. Lantaran itu, 
Allah sia-siakan amal-amal mereka. 


29. Apakah orang-orang yang dalam 
hati mereka ada penyakit itu me- 
nyangka, bahwa Allah tidak akan nya- 
takan 3743) kedengkian mereka ? 


30. Dan kalau Kami kehendaki, nis- 
caya Kami tunjukkan mereka kepada- (4? 
mu, tetapi tentu engkau telah kenal 
mereka dengan tanda-tanda mereka: 
dan sesungguhnya tentu engkau akan 
ketahui (rahasia-rahasia) mereka dari 
omongan (mereka): dan Allah menge- 
tahui amal-amal kamu. * 74 a 


31. Dan sesungguhnya Kami akan 
beri percobaan kepada kamu sehingga 
kami. buktikan orang-orang yang ber- 
sungguh-sungguh dari antara kamu 
dan orang-orang yang sabar, dan 
(sehingga) Kami nyatakan hal-hal 
kamu. 


, # 31 33 # Ier 1 
TANGAN In, r1 

g s3 á D 
aa a 
J A32 A a 


na 


("Sp Ll 

/ ga. A o te 
KW Me AAN YV 
ef ser AA, 103 na 
A Pera YA 
a AA D 


Se tral l 


, Laci idena G 
s si Je, ro £ 
PER SAKA v4 


of 297} EE RETE Yun 

pilin aE PSI Yaya 
LISA 3, y 
OIL OA 0d Ke 

si EA AA 


IVA 2011 V KEL YAN 


fy er Le ora Kan 
Ae AAS 
PAN A Pa ð Pa. P 
ta Sa," 
Sep SNN 
EKES 


I ag 


3741) Yaitu tentang memusuhi Muhammad dan Muslimin. 


3742) Menerima mereka di neraka. 
3743) Nyatakan : Nampakkan. 
3744) Kamu : Manusia. 


1002 


Juz ke 26 ` (NABI MUHAMMAD) Surah ke 47 





32, Sesungguhnya orang-orang yang 
tidak percaya dan memene 
(manusia) dari (jalan) Allah dan me- 
nentang Rasul, sesudah ternyata =m 
mereka pimpinan (-nya) itu, tidak 
akan membahayakan sedikitpun kepa- 
da Allah, tetapi Ja akan gugurkan 
amal-amal mereka. 


33. Hai orang-orang yang beriman ! 
ta'atiah kepada Allah dan ta'atlah 
kepada Rasul, dan janganlah kamu 
batalkan amal-amal kamu. '''”) 


34. Sesungguhnya orang-orang yang 
tidak percaya dan menghalangi (ma- 
nusia) dari jalan Allah, kemudian 
mereka mati, sedang mereka (tetap) 2 
tidak percaya, maka tidak akan 
Allah ampunkan mereka 


35. Maka janganlah kamu lemah, 
dan janganlah kamu mengaj ajak (me- 
reka) kepada perdamaian, 86) kare- 
na kamulah yang akan menang, 
lantaran Allah beserta kamu, dan 


tidak akan Ia sia-siakan terhadap . 


kamu akan amal-amal kamu. 

36. Penghidupan di dunia ini tidak 
lain melainkan permainan dan pela- 
laian; tetapi jika kamu beriman dan » 
berbakti, Ia akan beri ganjaran-gan- 
jaran kamu, dan tidak akan Ia minta 
harta-harta kamu. 


37. dika Ia minta kepada kamu 
harta kamu yaitu Ia minta kepada 
kamu dengan sungguh-sungguh, nisca- 


ZAPE 07, 


Say GGD rr 


an aga AS Iin 
"30 II r 0r 
Han aa sda 
EUREEN 
Pi Iu 
Je ? oł; pa a #5 
pa Tata! dpi rr 
oler o 2y , 
WI Sri, ASI 
Sog, 04 
Po 
e4 of y 7 ME 


PPN GS vi 
TE 121 J 
SIA Aae a rg 
Jais v ro 
o7 77 Hd P a ar 
SS A1 SAN 
$ r PEA EZ 7 £, 
Ne va 
EAR eSa for, 
Ks JEI Pn YA 
33 Z yo A 
ASN S 


HR 0 ev 


3745) Ya'ni, janganlah kamu gugurkan ganjaran amal-amal kamu dengan sebab 


nifaq atau ria’. 


3746) Kalau sudah terjadi peperangan antara kamu dan kaum kafir, maka ja- 


nganlah kamu majukan permintaan damai. 


1003 


Surah ke 47 MUHAMMAD Juz’ ke 26 


ya kamu membakhil, dan (kebakhilan) | Su r set è E4 s2, 21 





itu akan menam akkan kebencian- 
kebencian kamu. *?47) 
e J . tes 37 


38. Nah ! kamu NA orang-orang saya Aa SANA YA 
yang diajak untuk membelanjakan , - eJ 

(harta) di jalan Allah; tetapi dari ii 23 Sa 
antara kamu ada yang bakhil, padahal P sa i Ni 
barang siapa bakhil, maka tidaklah ERES é a f YA ya Ra 
ia bakhil melainkan terhadap dirinya , Ly Bat ab 
sendiri: sedang Allah itu tidak perlu AA Su 1g PAT 
(kepada kamu) tetapi kamulah yang 3 Jaga 
berkeperluan (kepada-Nya), dan jika | Da \ s Aan A 
kamu berpaling, Allah akan ganti satu p= —— 2 s 


kaum yang lain dari kamu, kemudian Da Ú í Ja TORN 
mereka tidak jadi seperti- kamu. 1 3 dn. z 


3747) Kebakhilan kamu akan menampakkan kebencian kamu pada membelan- 
jakan harta di jalan Allah. 


— 0000000 — 


1004 


Juz’ ke 26 (KEMENANGAN) Surah ke 48 


AL — FAT—H 





(KEMENANGAN) 
Surah ke 48 : 29 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 
Dengan nama Allah, Pemurah, o $ loa a laji 5 AKN 
Penyayang. et 7 1 Ne 5 


1. Sesungguhnya Kami telah beri WLAN Sh | 


kemenangan ?'“?) bagimu satu ke- 
menangan yang nyata, 


rG 1 
2. Untuk Allah tutupkan bagimu S4 SOL RAK y 
apa yang terdahulu dan apa yang akan 3 ea 
datang dari buah amalmu, dan untuk 477% & Z-rat 


(ta OA 
Ia sempurmakan ni'mat-ni'mat-Nya Ian any AO Sa 
atasmu, dan untuk Ia tunjukkan 4g, 203 


kepadamu jalan yang lurus, 3749) Gea Aja La Manny A 


t. A 


3. Dan untuk Allah tolongmu satu a TRE DAH 


pertolongan yang teguh.  '''?) Dosia AL Y 
. # P 

4. Ialah Yang turunkan ketenteram- 2. AI: kar aa t 
an di hati Mu'minin supaya bertambah Si E up 
iman mereka beserta iman mereka TATAA Pa AA 
(yang sudah ada): dan bagi Allah-lah BL Da Sonny PA 
tentara (di-) langit dan (di-) bumi, ..4”!£ 222 5 GV. A 4 

dan adalah Allah itu Mengetahui, 23 a 


3748) Kemenangan yang tersebut, ialah perdamaian Hudaibiyah, karena de- 
ngan perdamaian itu terhapus beberapa kekusutan di antara kaum Muslimin dan 
kaum musyrikin. 

3749) Allah beri kemenangan kepada nabi Muhammad, adalah untuk menutup 
dan menghindarkan buah yang tidak baik dari usahanya yang telah lalu dan yang 
akan datang, bahkan untuk menyempurnakan ni'mat atasnya, dan untuk menun- 
jukkan jalan yang lurus kepadanya. Sekiranya tidak ada kemenangan, niscaya ru- 
sak usaha nabi Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang. 

3750) Allah beri kemenangan kepada nabi Muhammad untuk menolong dia 


satu pertolongan yang besar, 


1005 


Surah ke 48 AL-FAT-H Juz’ ke Z6 


.$ 3751 9 0G d1 PK SNI 
Bijaksana, ) CA CAMAT EN AO IT 


Pa z 22i, SPI” , 5 ` 
5. Untuk Ia masukkan Mu'minin dan cols Ig ass a Oo: 
Mu'minat ke surga-surga yang menga- ” dei ne ar “ Phi 
lir padanya sungai-sungai, dalam ke- 4 A AR AN 
adaan kekal padanya, dan untuk Ia ~ y wt a gua 
hapuskan dari mereka dosa-dosa me- a n Zer Dedo Iae LL 
reka; dan adalah yang demikian itu, EELEE Ua uat 
di sisi Allah, satu kemenangan yang „go sor bra Z rS, 
besar, 3752) dae aao able S G 
aZ. ra E peng 
6. Dan untuk Ia meng'adzab muna- Sai a Ag 3 1 
fign dan munafigat dan musyrikin ,,. 4 2 oft, oreto 
dan musyrikat yang menyangka jelek CERES: PENA Eidi 
terhadap Allah. Atas merekalah s T Te a 
beredar kejelekan: dan Allah murka oz 3 Aa pa ee, 
atas mereka, dan Ia kutuki mereka, ,,,, 2, ,, Ana > 
dan Ia sediakan bagi mereka jahannam eendi ls a D! Luat 9 $ padl 
dan jeleklah ia sebagai tempat kembali ,, ,“,, ,,, Pena AA 
Pane Pra Ang nga ex 
Ea Tel AT SNN 
7. Dan bagi Allah-lah tentara-tentara V IN om dg AN V 
(di-) langit dan (di-) bumi; dan adalah ETE EEE IEE 
Allah Mahakuasa, Bijaksana. GA UK 
ru, Pa Dr 


4 A £ DA 
” 1 .. b è hg 
8. Sesungguhnya Kami  utusmu MAN, HELAI A 


sebagai saksi dan penggemar dan an na na 
pengancam, PEI 
o Ë 2,3; S 03 0? 
9. Supaya kamu ?1754) beriman AA Pen 9 
kepada Allah dan Rasul-Nya dan ,,275 2.2 ses”)! 90902), 
supaya kamu teguhkan (agama)-Nya 9 pu op «104 Ap; 297,309 
dan muliakan Dia dan beribadat í - Jo 3 
kepada-Nya pagi dan petang. YM lg 
a 


. 
# 


3751) 3752)3753) Allah turunkan ketenteraman di hati kaum Muslimin: 
a. Supaya bertambah iman, 
b. Untuk memasukkan mereka ke surga, 
c. Untuk menghapuskan dosa-dosa mereka,dan 
d. Untuk menyiksa kaum munafigin dan musyrikin. 
3754) Kamu : Manusia. 


1006 


Juz’ ke 26 (KEMENANGAN) Surah ke 48 





fa g #1 ta 1, | 
10. Sesungguhnya orang-orang yang US ka au, ON 
Penau ta'at jainkan b ) itu A A á f j 
tidak lain melainkan berjanji ta'at ba GI ? 
kepada Allah. Tangan Allah atas AN Ka an PRE 


tangan mereka. é) Oleh itu, IJ Zaz, et. yo". 
barangsiapa merusak (janji), maka SEN SS Cal 
tidak ia merusak melainkan buat , Bun à 

kerugian dirinya, dan barangsiapa Let. Le y 
sempurnakan apa yang ia janjikan Ae 23, SI — JS 
kepada Allah, maka Allah akan beri yo, 221 9,6722242 4, 
kepadanya ganjaran yang besar. Gara AA goa AI | dls 

z6? P A ? pt 3 J, 


| 1 
11. Akan berkata kepadamu Lawa AJ pia 


orang-orang Arab desa yang tidak 
turut : "Harta benda kami dan anak- KA AS IAIN o4 


isteri kami telah lalaikan kami. Oleh fa ne 2. ai 

itu, mintakanlah ampun bagi kami”. Aa " Naa 
Mereka berkata dengan lidah-lidah srir: “ng Hai Gu 2 
mereka apa yang tidak ada di hati 


mereka. Katalah : "Maka siapakah 8 PON aa Ea 


yang bisa menghalangi untuk kamu Eraut 


sesuatu (yang akan datang) dari v aa ap Da nð 
Allah, jika la kehendaki bahaya moo 3 
bagi kamu atau Ia kehendaki manfa' RE o2 K 7 ae 
at bagi kamu ? Bahkan adalah Allah SUN io S3 J, 


amat mengetahui apa yang kamu IR pod ae 


kerjakan”. 3757, ye Ia AJI SEK 


CEA KEZA 37 


12. “Bahkan kamu menyangka, Za Sa sa ir 
bahwa Rasul dan Mu'minin tidak 3 


sekali-kali akan kembali kepada anak- Het RI MAA TA ga SA 


isteri mereka; dan dihiaskan yang 


a22 d Pa P4 -A 221 
demikian (oleh setan) di hati kamu; ° S Pena Nana Pri 


3755) Kepadamu : Kepada Muhammad. 

3756) Orang yang mubaya'ah (berjanji ta'at) kepada Rasul itu, biasanya de- 
ngan berjabatan tangan, ya'ni meletakkan tangan atas tangan. Maka orang yang 
mubaya'ah dengan Rasul itu, Allah pandang sebagai mubaya'ah dengan-Nya, dan 
tangan Rasul yang diletak atas tangan-tangan mereka itu Allah anggap seperti ta- 
ngan-Nya terletak atas tangan-tangan mereka, 

3757) Ketika Rasulullah dan sahabat-sahabatnya hendak masuk Makkah de- 
ngan ber-'umrah, yaitu pada tahun kejadian perjanjian damai Hudaibiyah, Ra- 
sulullah perintah orang-orang Arab desa dan gunung yang mengaku masuk Islam 
supaya turut bersama. Beberapa golongan dari mereka tidak turut. Sesudah ter- 
jadi perjanjian Hudaibiyah yang sangat menguntungkan kaum Muslimin, maka 

aum-kaum yang tidak turut bersama Nabi itu minta supaya Nabi mintakan 
ampun atas kesalahan-kesalahan mereka. 

Allah beritahu kepada Nabi, bahwa mereka berkata apa yang tidak sebenarnya, 
dan khabarkanlah kepada mereka, bahwa kehendak Allah terhadap kamu tak da- 
pat siapa-pun menghalanginya, 


1007 


Surah ke 48 i AL-FAT-H Juz' ke 26 


IREI E EEE 


| P 
dan kamu menyangka persangkaan 2 2. 5 2 9 4 | ba t e Pa 
yang jelek; dan adalah kamu kaum Ia 3 


ang binasa”. 2753 po 221, 
i . ea 


b 4 . $ 3 €f y3 s A 
13. "Dan barangsiapa tidak beriman KN ya DUA Aa 
kepada Allah dan Rasul-Nya, maka E E a a A APP 
sesungguhnya Kami sediakan bagi TA base Lu dipo 
orang-orang kafir itu api yang ber- TO 
nyala-nyala. S an aia 


TE az Sey y 
14. Dan kepunyaan Allah-lah ke- Ko 319 Ht AL Ag Ei 
rajaan langit dan bumi; e mengar : Tuks a 
puni siapa yang Ia kehendaki, dan Ia “ci pa Aa 
meng'adzab siapa yang Ia kehendaki, ea Age, D 
dan adalah Allah itu Pengampun, 15 » 7 T A | SK Ek 
T ie S nd 


Penyayang. rD oi 

aa o a UN Na 
15. Akan berkata orang-orang yang HEPES A 10 
tidak turut itu, apabila kamu pergi Pa 


LS II un ip P 3J 1 ye 
ANN AAA 


kepada rampasan-rampasan perang 
buat kamu mengambilnya, ”Biarkan- aa E ERA D 
lah kami turut kamu”. Mereka 9' 23 Pa Sesat atu 
hendak mengubah firman Allah. Ka- (4, */ legato? pay uya 
. lni ' t 
takan : "Kamu tidak (boleh) akan | i Ea Pa C ga 
turut kami; begitulah firman Allah Jl 4577315 *, 7 5 re Ke ' 
sebelum (ini)”. Mereka akan ber- nan Bj yag g AM 2 
kata : "Tetapi kamu dengki kepada Iggy NK Ef, en Te 
kami”. Bahkan adalah mereka tidak | ea ee 
mengerti melainkan sedikit. 3759) AAS Y! 


3758) Alasan kamu iitui dusta. Sebenarnya kamu sangka bahwa Rasul dan 
Mu'minin yang hendak masuk Makkah buat mengerjakan ibadat 'umrah itu akan 
habis dibunuh oleh @uraisy, Persangkaan ini dimasukkan oleh setan di hati kamu, 
lantas kamu tidak turut Rasul, dan adalah kamu kaum yang binasa. 

3759) Di waktu kamu (kaum Muslimin) hendak pergi mengambil rampasan- 
rampasan perang Khaibar, kaum yang tidak turut kamu dalam perdamaian Hu- 
daibiyah itu akan berkata: ”Idzinkanlah kami turut kamu ke Khaibar.” Katakan- 
lah, Ya Muhammad: "Tidak boleh kamu turut kami, karena begitulah perintah 
Allah sebelum ini.” | 

Dengan mengikut ke Khaibar itu berarti mereka hendak ubah firman Allah 

ang menerangkan, bahwa mereka itu adalah kaum yang binasa (ayat 12) lantaran 
bersifat munafik. Orang yang munafik dan ragu-ragu imannya tidak berhak men- 
(Bersambung di halaman 1009) 


1008 


Juz’ k 26 (KEMENANGAN) Surah ke 48 


se’ 3,44 J 07 
16. Katalah kepada orang-orang yang — eta : 9 NT 
tidak turut dari 'Arab desa itu : , 
“Kamu akan diajak kepada satu jaore ia WA 
yang mempunyai kekuatan yang 77 keren sa aaan 


sangat; kamu akan perangi mereka r gagal edan. 
atau mereka N an Maka Loh al pea AA 
kalau kamu ta'at, Allah akan beri , »- 71 22 of. 
kepada -kamu ganjaran yang baik: !——| TEO ASN 
dan jika kamu berpaling, sebagaimana TUAT. asi! EN 
kamu berpaling dahulu, niscaya Ia ppa Ur ea p Ip i Oa Ca 


siksa kamu satu siksaan yang pedih”, Sy E las 
CE SI 


17. Tidak ada atas orang buta ke- 7 Na AN aA IN 
sempitan dan tidak ada atas orang a SN ae Ari J6 


yang tempang kesempitan: dan tidak | Ni Yi 
ada atas orang sakit kesempitan:'780) a js 2 CA G 
dan barangsiapa ta'at kepada Allah 4 45 of PA 71 AA t27 
dan Rasul-Nya, niscaya Ia masukkan > A paez PAUS 
dia di surga-surga yang mengalir pada- 2 Td eg" wE 
nya sungai-sungai, dan barangsiapa - Bra Gita SAS 
berpaling, Ia akan siksa dia satu sik- (2? AT 
saan yang pedih. 


Leh SAR 


r arr 


18. Sesungguhnya Allah ridla kepada Erat Sok oJ AN YA 
Mu'minin tatkala mereka berjanji ` 


14 .. te) A 
ta'at kepadamu di bawah pohon itu. elad pan E ARA LE 3 


Maka Ia tahu apa yang di hati mereka, 22 
lalu Ja turunkan ketenteraman atas A 356 GL 


mereka, dan Ia ganjari mereka ke- o fe PNG 
5 1 3761) AH HA 


menangan yang hampir 


dapat bahagian dari rampasan perang kaum Muslimin, terutama apabila mereka ti- 
dak turut berperang. | 

Mereka akan berkata kepada kaum Muslimin: "Allah tidak larang kami turut ke 
Khaibar, tetapi kamu dengki kepada kami.” Sebenarnya kamu tidak dengki kepa- 
da mereka, tetapi mereka tidak berhak bahkan mereka tidak faham firman Allah 
(Ayat 12) yang menetapkan, bahwa mereka kaum ragu-ragu, kaum yang jelek per- 
sangkaan, kaum yang binasa, 

3760) Orang buta, orang tempang (rusak kaki), dan orang sakit tidak disempit- 
kan, ya'ni tidak wajib mereka turut perang. 

3761) Yaitu kemenangan di Khaibar yang terjadi tidak berapa lama sesudah 
perdamaian Hudaibiyah, 


1009 


Surah ke 48 | AL-FATH Juz' ke 26 


19. Dan rampasan-rampasan perang ( 45 Peni is $ bagan 
. yang banyak yang mereka ambil Hi Up 
dan adalah Allah Mahakuasa, Bijaksa- ($ a ns, 


na, 


20. Allah telah janjikan kepada kamu TN AS Ar 
rampasan perang yang banyak yang . 
kamu akan mengambilnya; tetapi Ia o Ie 
lekaskan ini untuk kamu dan Ia telah “ J 
halangi tangan-tangan manusia dari- * Ç  £ Ta eT 
pada kamu; dan supaya adalah ia satu o5 


| 3 
pelajaran bagi Mu'minin: dan karena , AAR | 
. Ia hendak tunjukkan kepada kamu €..” dr gr Gabe a 9 


alan yang lurus. 3762 
j y g ) a £ ra 


Na # PAP 4 
21. Dan (rampasan-rampasan) Jain Las NA Ar Y) 
yang kamu tidak berdaya padanya , ,, 


Ke Teka A 


yang Allah telah kurungi dia, karena A545 ak SG 
adalah Allah itu atas tiap-tiap suatu 2 nee 
amat Berkuasa. ??”?) A a 


2 Pa 
22. Dan jika orang-orang kafir itu Tg a R ee rr 


memerangi kamu, niscaya mereka 


memalingkan belakang: kemudian, < ES T 
tidak akan mereka dapat pengurus dan ay 1x y ~ Aa 2 y AK 


tidak penolong, 3769) A > 
Aa 
122 Pa. 

23. (Yaitu) cara Allah yang telah TAG Ak! akau YY 
lewat sebelum (ini): dan engkau “13 D Po 
tidak akan dapati perubahan bagi $ AIM AA MEI em 
cara Allah itu. | 4 a 21 


3762) Allah telah janjikan kepada kamu beberapa banyak dari rampasan pe- 
rang, tetapi Ia lekaskan rampasan perang Khaibar ini untuk kamu, dan Ia halangi 
Bani Asad dan Ghath-fan daripada menyerbu orang-orang lemah dan anak-isteri 
yang kamu tinggalkan di Madinah: dan supaya adalah penghalangan ini jadi satu 
pelajaran bagi Mu'minin, dan karena Allah hendak tunjukkan kepada kamu jalan 
yang lurus, 

3763) Allah janjikan juga buat kamu beberapa rampasan perang yang kamu 
tidak bisa mendapatnya dengan kekuatan yang ada pada kamu, tetapi Allah ku- 
rungi dia hingga datang waktu yang membisakan kamu mena 'jukkannya, karena 
Allah amat Berkuasa atas segala sesuatu. . 

3764) Orang-orang kafir Makkah, Bani Asad, Ghath-fan, Khaibar dan lain-lain- 
nya jika mengangkat senjata terhadap kamu, niscaya mereka menemui kekalahan: 
dan sesudah itu,tidak akan bisa mereka memulihkan keadaan mereka. 


1010 


Juz' ke 26 (KEMENANGAN) Surah ke 48 





24. Dan Ia-lah yang halangi tangan "3 na SIGN GA kaji Yí 
mereka dari kamu dan tangan kamu Hi 

dari mereka di lembah Makkah sesudah Saga EEA siss 
Ia beri kemenangan bagi kamu atas Pig 3 a 
mereka, dan adalah Allah Melihat x , MATA IN Kanya 
apa yang kamu kerjakan. ?765) 


esa Sha 
25. Merekalah orang-orang yang TS Gi Yo. 


kufur dan halangi kamu dari (masuk) 
Al Masjidil Haram, dan (halangi) LA 1 La ió 
qurban daripada sampai ke tempatnya; ge Gaal Ker A 
dan sekiranya tidak karena laki-laki 7 pe 
yang Mu'minin dan perempuan-pe- a 2G, NINA Kaka 5 
rempuan yang Mu'minat yang kamu , J 09^ 9 
tidak tahu itu, dikhawatiri kamu o=- MEF EOY 
bunuh mereka dengan tidak sengaja, Sorrods kras a 
lalu mengenai kamu keberatan dari 5 per Kanan a 
(pihak) mereka, (niscaya Kami idzin- Du 
kan kamu masuk Makkah), (Yang ym Xx.” A Pes 
demikian) lantaran Allah hendak - any 3, ads “A 

PIA 


masukkan dalam rahmat-Nya siapa ? A £ RFI 
yang Ia kehendaki. Jika mereka ÉES PEA 
terpisah, niscaya Kami siksa orang- leof 0 034 
orang yang kufur dari antara mereka, “ii Uli ola TAS 
dengan satu adzab yang pedih. '?'58) 


« 4 Fi f eb ” s? 
26. (Ingatlah) tatkala orang-orang 3 YEN P | Ja YA 


3765) Ia-lah Tuhan yang menghalangi ahli Makkah dari memerangi kamu ke- 
tika kamu datang hendak masuk Makkah buat mengerjakan ibadat Umrah yang 
berakhir dengan terbikin perjanjian Hudaibiyah; dan Ia-lah Tuhan yang meng- 
halangi kamu daripada membunuh musuh-musuh kamu di Makkah tatkala kamu 
dapat mena'lukkan - Makkah, Allah melihat perbuatan kamu yang baik itu dan Ia 
akan ganjari kamu dengan sepantasnya. 

3766) Kaum Quraisy itulah yang menghalangi kamu masuk Makkah buat me- 
ngerjakan ibadat Umrah, dan menghalangi kamu menyembelih qurban kamu di 
Mina, yaitu pada tahun yang terjadi padanya perjanjian Hudaibiyah. Di Makkah, 
ketika itu, ada beberapa Mu'minin laki-laki dan perempuan tercampur sekampung 
dengan kaum Quraisy, Sekiranya tidak lantaran khawatir mereka akan turut ter- 
bunuh dengan tidak sengaja, lalu kamu akan disalahkan, niscaya Kami sudah idzin- 
kan kamu memerangi kaum @uriasy itu: juga Kami tidak idzinkan kamu meme- 
rangi mereka di waktu itu, lantaran hendak membuka jalan damai, supaya beberapa 
orang berpikiran baik dari kaum @uraisy, memeluk Isiam. Tetapi sekiranya kaum 
Islam di Makkah itu terpisah tempat tinggal dari kaum @uraisy,niscaya Kami su- 
dah idzinkan kamu memerangi kaum Quraisy hingga mereka rasakan 'adzab yang 
pedih, 


1011 


Surah ke 48 AL-FAT-H Juz' ke 26 


yang kafir itu adakan dalam hati Ha IL AS ji? 2 5 


mereka kesombongan (yaitu) kesom- “ N : zp 

bongan Jahiliyah, lalu Allah turunkan "fc Sen A Tg 6 
ketenteraman-Nya atas Rasul-Nya dan - YA: LA 

atas Mu'minin, dan Ia wajibkan mere- - TELI 

ka (ucapan) perkataan menjaga ke- TAU HI ep: sja 
selamatan, karena mereka lebih ber- 


hak dengan itu, dan (memang mereka) Laka? “1 TS AA aa 
ahlinya: dan adalah Allah Mengetahui Hua Tan FS í 


tiap-tiap suatu, °767) VER PDA, 





4 eJ 23:1 err 

27. Sesungguhnya Allah akan bukti- ad gan disis Aaj Yy 
kan mimpi itu dengan benar kepada g 

Rasul-Nya (yaitu) sesungguhnya kamu | í AE 5 SAT AU £ 
akan masuk Al-Masjidil-Haram, jika LGI, 3 
dikehendaki oleh Allah, dengan aman \ SE 

dalam keadaan bercukur rata kepala- ang di Uu. ué pet 
kepala kamu dan bergunting sebahagi- o SLI gr, ARA) Sa 
annya; (dan) kamu tidak akan merasa Denah, 295 


takut, karena Ja mengetahui apa. PAE: era Ie Ng y 
yang kamu tidak tahu, maka Ia ' lai Ju Ha aa 

jadikan sebelum itu satu kemenangan zee - 

yang dekat. 3768) ar Ino en K3 


3767) Ingatlah dan syukurlah kepada Aliah atas keselamatan yang Ia karunia- 
kan kepada kamu tatkala kamu, mau masuk Makkah buat mengerjakan ibadat 
'urnrah, lalu dihalangi oleh kaum Quraisy dan terjadi perjanjian Hudaibiyah di 
mana mereka tidak mau ditulis kalimah-kalimah ''Bismillahir-rahmanirrahim” dan 
"Muhammad Rasulullah”, lantaran kesombongan Jahiliyah mereka, lantas kamu 
marah yang akan mengakibatkan pertempuran, lalu Allah turunkan ketenteraman 
dan kesabaran kepada Nabi-Nya dan kepada Mu'minin, dan Allah wajibkan Mu' 
minin mengucapkan perkataan yang menjaga keselamatan, karena mereka Iebih 
berhak dengan keselamatan itu dan memang mereka ahli keselamatan: dan adalah 
Allah Mengetahui tiap-tiap suatu yang menguntungkan kamu. 

3768) Sebelum berangkat ke Makkah, Rasulullah ada mimpi akan masuk 
Makkah bersama sahabat-sahabatnya. Mimpi i ini Rasulullah kabarkan kepada saha- 
bat-sahabatnya dan tersiar. Oleh sebab di tahun itu tidak jadi Muslimin masuk 
Makkah, hanya terjadi perdamaian Hudaibiyah, maka kaum munafik dustakan 
mimpi Rasulullah itu dan mengelak lg M asulullah berkata: ” Adakah aku 
berkata bahwa kita akan masu akkah tahun ini? Tidak!” Lalu turun Ayat ter- 
sebut yang maksudnya, bahwa Aliah hendak buktikan mimpi Rasul-Nya itu de- 
ngan benar, yaitu bahwa kamu akan masuk ke Makkah dengan kehendak Allah, 
bukan dengan kehendak kamu, dalam keadaan sebahagian dari kamu bercukur ke- 
pala kamu semua dan sebahagian dari kamu bergunting sebahagian sebagai ke- 
sempurnaan ibadat 'umrah itu; dan kamu akan masuk itu dengan tidak khawatir 
apa-apa, karena Allah tahu apa yang kamu tidak tahu, lalu Ia kurniakan bagi kamu 
suatu kemenangan yang dekat vaitu perjanjian Hudaibiyah yang jadi pendahulu- 
an bagi kemenangan mena'lukkan Makkah sesudah itu. 


1012 


Juz' ke 26 . (KEMENANGAN) Surah ke 48 





28. Ialah (Tuhan) Yang mengutus 
Rasul-Nya dengan (membawa) pim- 
pinan dan agama kebenaran untuk 
Ia menangkan dia atas agama-agama 
semuanya; dan cukuplah Allah sebagai 
saksi (atas kemenangan itu). 


29. Muhammad itu pesuruh Allah; 
dan orang-orang yang besertanya keras 
terhadap kafir-kafir, (dan) berkasih- * 
kasih di antara mereka; engkau lihat 
mereka ruku, sujud, mencari kurnia 
dan keridlaan dari Allah; tanda- 
tanda mereka (ada) di muka mereka 
dari bekas sujud; demikianlah sifat 
mereka di Taurat, dan sifat mereka di 
Injil, sebagai tanaman yang keluarkan 
tunasnya lalu ia teguhkan dia, maka 
jadilah ia gemuk dan tegap berdiri atas , 
pangkalnya, menggembirakan pe - 
nanam-penanam (-nya); (ialah) karena 
Ia hendak menjengkelkan kafir-kafir 
itu dengan (kesuburan) mereka (yang 
Mu ' min).. Allah janjikan mereka 
yang beriman dan beramal shalih 
dari mereka, keampunan dan gan- 
jaran yang besar. 


AGEN SAR va 
Ko + P Pn 
Kenakan ah SKL 
A GB IN 
Sbd TN Ya 


us éis? aa 


SAN aa 


Be yk Na 
A5 a ea ae 
AI ba yaa 
di a 656 


ER “| 


Ag naa 


a”. a poto 


PE PANAI 


1013 





- Surah ke 49 AL-HUJURAT Juz” ke 26 


2) de) 


AL — HUJURAT 
(BILIK-BILIK) 
Surah ke 49 ; 18 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


gu tehad, a | 

Dengan nama Allah, Pemurah, qonay ya AD a 

Penyayang. | x p j S . Au -E 
1. Hai orang-orang yang beriman ! a. PARUT | 
janganlah kamu mendahului Allah dan : , An 
Rasul-Nya, tetapi hen amu AA ASEAN 
berbakti kepada Allah; sesungguhnya = D VI g SA Ag La~ 
Allah itu Mendengar, Mengetahui. ® 29o , | 


3769) (CN pa 


PAETA KAT SG r 
2. Hai orang-orang yang beriman ! Iya BY ya SN z | 
janganlah kamu angkat suara-suara Ý ii Ap ed ARIJA 
kamu lebih dari pada suara Nabi, dan & 9 Paan (999 ag 
janganlah kamu keraskan omongan a9 f, 4K ole 34 03, 1. 
kepadanya, sebagaimana sebahagian “Kan ASIAN AIE 
kamu keraskan terhadap o er 1 j ae 
karena khawatir akan gugur amal- ^Ê- NN “EDAR 
amal kamu, padahal kamu tidak (- Oa, 7 
sadar. 37 70) | | 5 SN 
Y 


PE EA PETA 
AA PA Aang 


b 


DAA PX 


` Ey 


P 
| lol 
3. Sesungguhnya orang-orang yang e? Dal Oo, 
merendahkan suara-suara mereka di - ° an AG K aiiai i TA 
sisi Rasulullah, merekalah orang-orang —“ a FU 
. se h Allah hati mere- a o5? SAL 20170 
yang telah diuji ole a ç Pra 
ka untuk berbakti; bagi mereka ada ; r P e 
keampunan dan ganjaran yang besar. | 5 8 7 EAP da pa An 
| | | ata iog Aia 
. 3769) Dalam sesuatu perkara yang belum ada hukumnya, janganlah kamu me- 
mandai-mandai menetapkan sesuatu keputusan mendahului Allah dan Rasul-Nya, 
tetapi hendaklah kamu berbakti kepada Allah dengan menunggu wahyu-Nyi kepa- 
da Nabi-Nya, karena sesungguhnya Allah Mendengar dan Mengetahui keperluan- 
keperluan kamu. | 
3770) Mengangkat suara dan mengeraskan omongan terhadap Nabi itu :dalah 


dosa. Apabila dosa -bertambah, berarti kekalah : A 
kalahan nilah keguguran amal. i ekalahan bagi amal yang baik. Maka ke- 


1014 


 Juz' ke 26 | (BILIK-BILIK) Surah ke 49 
——————- 


13 ye 
4. Sesungguhnya orang-orang yang $ A M CY D E : LAI, P. 
memanggilmu dari luar bilik-bilik itu, 2o83 02? 4392 
kebanyakan dari mereka tidak me- SPIE Èr 
ngerti, 29l Logan, 203 A1 A 


5. Padahal kalau mereka bersabar O= Sa a r 2 


sehingga engkau keluar menemui J d1 TELAT 


mereka, niscaya adalah yang demikian “—* '9 Na Oo Tah aa 
lebih baik bagi mereka, tetapi Allah Po 1F Ba 
itu Penganpun, Penyayang. Pak Ju LA 


6. Hai orang-orang yang beriman ! EA “ GANGA 1 
Ba Daan anandi ne Tama an Pa Na E ape 
Ba D a a BAE 


telah kejakan. P EE 
7. Dan ketahuilah bahwa di antara J na Ngokely Vo 


kamu ada Rasulullah: jika ia turut Tk 3, HPN 
(kemaun-kemauan) kamu dalam ke- xx 23: 
banyakn urusan, niscaya kamu akan , D. i e ra 2 
jatuh dlam kebinasaan, tetapi Allah ~ Sa aa 
jadikan iman itu kecintaan kamu, œ EA L 11 gan R 

dan Iahiasinya dalam hati kamu dan 5 Aa ON 


Ia jadran kekufuran dan perlewatan 7 "KY, Ki Ji a 
batas dan durhaka itu kebencian 4 : 39 
kamu — merekalah '''!) orang- Bt IK OK 2 as 
orangyang berlaku lurus. 


8. Sbagai kemurahan dari Allah 4 2s f Pa FA i 
dan (sebagai) satu ni'mat, karena 


Alla' itu Mengetahui, Bijaksana. 5 Sa Ai r3 13 


o IJE, 1 
9. Jan apabila dua golongan dari Gn SS Ilg 1 


(71) Merekalah: Orang yang hatinya cinta kepada iman dan benci kepada ke- 
kafan dan perlewatan batas 


1015 


Surah ke 49 AL-HUJURAT Juz' ke 26 


z’ J 
orang-orang Mu'min berkelahi, maka HI Pa an 


hendaklah kamu damaikan antara p 
keduanya. Tetapi jika salah satu . $ gi AW LA d Je 30 
dari keduanya melewati batas terha- A 

. "76, 


dap yang lainnya, maka perangilah D PFE ta Ai siás 


yang melewati batas itu sehingga ia 


kembali kepada perintah Allah; maka ye! ag o% Ai 4 
bilamana ia sudah kembali, damai- E r 





kanlah antara keduanya dengan adil; GP Ag 3d JII Sa 
dan berlakulah adil, karena Allah , 

cinta kepada orang-orang yang berlaku Mamin LA 2 AI 
adil, P 

10. Sesungguhnya orang-orang Mu' AI Sa aya js 
min itu tidak lain melainkan bersauda- r7, 4 

ra; lantaran itu, damaikanlah antara | 425 rE Ki : A Kabuto 
dua saudara kamu, dan berbaktilah LS 


yi Í, E ! 


kepada Allah supaya kamu diberi 5 ERA plot a) 
rahmat. Vga Dad aa 
11. Hai orang-orang yang beriman ! *7 AN pa 

janganlah segolongan memperolok - Perry A ! 
olok segolongan, (karena) boleh jadi (44 Ja of, 

adalah mereka itu lebih baik dari Pap KO Lt aa x Age 
mereka ini: dan janganlah (segolong- s3? 
an) perempuan (memperolok-olok se- An DA Na 
golongan) perempuan, (karena) boleh „p ., Te 1. Da ; 

jadi mereka itu lebih baik dari mereka 'y SAN, CA PI 
ini: dan janganlah kamu mencela g3 e 

orang-orang (di antara ) kamu, dan WYL 

a ag dengan 5 Para Fa 
gelaran-gelaran (yang Jele arena) 4 '“ re $i #6, 
sebusuk-busuk nama ialah (panggilan) Kan) pah ih 


yang buruk sesudah (mereka) ber- 22. D 
iman: 3172) dan barangsiapa tidak COKE a Soy 
bertaubat, maka mereka itu ialah 5 1 ag 


orang-orang yang melewati batas. v oiii 

12. Hai orang-orang yang beriman ! Al SN Tu 

jauhilah kebanyakan dari sangkaan, 

(karena) sesungguhnya sebahagian dari SI Sam ale Ain ca! A A 
3772) Di waktu permulaan Islam orang Yahudi dan Nasrani yang sudah mak 

Islam pun sering dipanggil: "Ya Yahudi”, "Ya Nasrani.” Ayat ini melarang pag- 

gilar yang demikian. 


101 k 


1016 


Juz' ke 26 (BILIK-BILIK) Surah ke 49 





peras YG, "Jt, r25 


sangkaan-sangkaan itu dosa: dan” Yy71 1 
janganlah kamu mengintai-ngintai: dan ay 9 pos Dan Ig, 
janganlah sebahagian dari kamu me- KU , (Dk rda A 2 Cet 

ngumpat sebahagian, apakah suka —$ Ca Lag 


seseorang dari kamu memakan dagin JE Jus 


rfo Pa 
bangkai udaranya ? Maka (tentu) Isx)lse 
kamu jijik kepadanya ! dan ber- yang KG Aan 


baktilah kepada Allah, karena se- 25 A 71 
sungguhnya Allah itu Pengampun, Ad N p) das Sa 
Penyayanz:. 


Op gite Ih Le, 
13. Hai manusia ! sesungguhnya SELAT LX 
a telh jadikan. EN dari a A, P 

laki dan perempuan: Kami telah SA PN l 

jadikan Jamu beberapa bangsa dan Uas Siak CÉL en 


puak, suaya kamu berkenal-kenalan: a7 "2, 
sesunggulnya semulia-mulia kamu di Lai AS gi PAN 3 


sisi Allah an yang aa A Fa. 2 j Æ D PERAI 
dari antaa kamu; sesungguhnya KA lani 
itu Yangmengetahui, Yang sadar. a A 4 


Par PPA 
14. Begata orang-orang  'Arab spd AN ks 
gunung "Kami telah beriman”, Kata PT Ai R 
kanlah : "Kamu belum beriman, Ji - Lalai Sun 533 3 
tetapi Anget pasa na 
”Kami e menyera ” karena 15 ja sha, NI 
belum nasuk iman ke dalam hati 4 nadi gg 
kamu; Jan jika kamu ta'at kepada , A a aga” 124 Yasa | 
Allah an Rasul-Nya, Ia tidak akan SU Msi da SEL Ya 
kurangan sedikitpun dari (ganjaran) 
amal-al kamu, (karena) Allah itu o f, MA se 
Pengarpun, Penyayang”. | Tn SA sn 

>. o e E . s Is a A Ar 
15. M'minin itu tidak lain melain- K Wp ARS PSA 10 
kan ang-orang yang beriman pe sana 3» 2 a 
Allahlan Rasul-Nya, kemudian mere- DA SI, 
ka tiak ragu-ragu dan (mereka) ber- ac YAN Mop AL 

olr 2g 


jihadiengan harta-harta mereka dan , 227, Li 

jiwa 1ereka di jalan Allah: merekalah NA sept, ya ey 
ang ben 

oranorang yang benar. 3 534 RAN A La Ily 

16. Katakanlah (kepada 'Arab-'Arab »- 27 Mar 

gumg itu) : "Apakah kamu mau Pera P AA pasa 33 . 


berihu kepada Allah tentang iman 714 


ty 15 1, 
kan, padahal Allah mengetahui a SA 
ap:pa yang di langit dan apa-apa 


1 j P ec 
yai di bumi, dan Allah itu Menge- Aa OR TM 
tali tiap-tiap sesuatu ?”- ag La 4 


1017 


Surah ke 49 AL-HUJURAT . Juz' ke 26 





^34 4 WES 


17. Mereka menganggap telah ber - TA ta IV 
budi ag maba Aan dengan sebab mereka Da 
#4 TN 72 3 


masuk ”Janganlah 
kamu sebut-sebut ar a kamu H pa Ke JOD AN 


sebagai telah berbudi kepadaku: bah- , 4 Peg", Ap L 
kan Allah (berhak) menyebut-nyebut S : DS ma 


budi-Nya atas kamu, lantaran Ia 


ba | | j 
telah pimpin kamu kepada beriman, AAE 
jika adalah kamu orang-orang yang Giaa G, RA 
nar”. 


Z Iy A Aa MPR, 
18. "Sesungguhnya Allah mengeta- ~ Pee z6 kas al | 
hui apa-apa yang ghaib di langit dan ya AS ó VA 
di bumi, dan Allah itu Melihat apa- “ Up Sa “2 , sis op! 
apa yang kamu kerjakan”. Oglasi SIANG 


1018 


Juz’ ke 26 (QAF) 


Surah ke 50 





re 
f 


Q AF 
(QAF) 


Surah ke 50 ; 45 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


1. Qaf, ?!7?) Perhatikanlah Qur'an, 
yang mulia. 


2. Tetapi mereka heran lantaran 
datang kepada mereka seorang pe- 
ngancam dari antara mereka. Maka 
berkata orang-oran yang tidak mau 
percaya : “Ini '?'74) satu perkara 
yang aneh !” 


3. “Apakah kalau kami sudah mati 
dan jadi tanah, (kami akan dibangkit- 
kan) ? Yang demikian, satu kembalian 
yang jauh”. 


4. Sesungguhnya Kami mengetahui 
apa-apa yang dimakan oleh bumi dari GG” 
(badan) mereka: dan di sisi Kami 
ada satu Kitab yang dipelihara. 


5, Bahkan mereka dustakan ke- 
benaran, tatkala (kebenaran) itu 
datang kepada mereka: lantaran itu, 
mereka (berada) dalam keadaan yang 
membingungkan. 

6. Maka tidakkah mau mereka “ 
melihat ke langit yang di atas mereka, 
bagaimana Kami dirikannya dan Kami 
hiasinya, sedang, ia tidak mempunyai 
belahan-belahan ? 


ENYA AT o 
apa Aa Sal, 3 


$, UOY. 


JA DAA SE ý 


Apa 21282 2 y aroge 


aaa Ja? 


P4 II A 
Ye Aek t 
[$ e Gd Y Da OPET 


AA 2 Bani va Ò 


bhre 9 21 ro CTAN 
233 r LL A 
PAN Pa 


3773) “Qaf” potongan dari "gadir” dan "gadir”, artinya yang berkuasa, ya'ni, 


Allah itu Berkuasa. 


3774) Ya'ni, hal hidup lagi di Akhirat itu satu perkara yang aneh, 


Surah ke 50 QAF : Juz' ke 26 





#8... #8 


1. Dan bumi itu, Kami hamparkan | an y 
dia, dan Kami cacakkan padanya saze 
gunung-gunung, dan Kami tumbuhkan K Pa Pn an 
padanya tiap-tiap macam yang bagus. É s ” 7 
ad P. è 
E A 


8. Sebagai satu pemandangan dan A j Pa , K A 
peringatan bagi tiap-tiap hamba yang d4 KETSE gua 
mau kembali (kepada Allah). TEA 


9. Dan Kami turunkan dari langit air %44,7 Zi ar, 
yang berbahagia, lalu Kami tumbuh- GENA A 


kan dengannya beberapa kebun dan , ,? ,, pa 
biji-biji yang akan diketam. 3775) J AN en ÉS ME 
10. Dan (Kami jadikan) pohon- Kegel Aan h 
pohon kurma, keadaannya panjang- S, 
panjang; ia mempunyai mayang yang NSR 
bertumpuk-tumpuk. 7 
11. Sebagai satu pemberian kepada Heeh KANAL M 
hamba-hamba (kami); dan Kami hidup | 2 
kan dengannya '7!8) tanah yang s3 CE AL NY 
mati: demikianlah (hal) bangkitan a 

(dari kubur). nj non +r% pp 1 
12. Sebelum mereka itu, kaum Nuh 23 ey Na 

dan penduduk Ar-Rass ?777) dan PRIA 

Tsamud telah dustakan (rasul-rasul). 5 Peer 28 ear 


13. Dan 'Ad 8778) dan Fir'aun Leah ega 
3779) dan saudara-saudara Luth'''”) lh $, l> Ay 25631 Aap 4, w 


14, Dan penduduk Aikah '7?!) dan Q4: Zegen GK AA, at 
kaum Tapan 3782) semua telah CTL SA 2 A, 
dustakan rasul-rasul; oleh karenanya, PA A a 
tepatlah ancaman-Ku (atas mereka). II HI da SE 


3775) Yaitu seperti gandum, beras, jagung dan sebangsanya dari polowijo. 
3776) Dengannya : Dengan air. 

3777) Sebelum mereka itu : Sebelum kaum Quraisy, Ar-Rass itu nama sebuah 
telaga, Penduduk daerah itu ialah satu kaum di Yamamah. 

3778) 'Ad : Kaum nabi Hud. 

3779) Kaum Fir'aun, raja Mesir, di zaman nabi Musa. 

3780) Saudara-saudara Luth : Kaum Luth. 

3781) Aikah itu satu rimba dan penduduknya ialah kaum nabi Syu'aib. 

3782) Nama seorang raja di Yaman, zaman dahulu. 


1020 


Juz' ke 26 (QAF) Surah ke 50 


LJ 321 èp? PE A 
15. Maka apakah Kami telah lemah JD J ALED 10 
lantaran pembikinan yang pertama ? aia 7...“ | 


(Tidak!) tetapi mereka dalam keragu- dop Ila a 

paun tentang pembikinan yang baru. Jaran “ant YA E 3 
Hu, 3 2 7 211 

16. Dan sesungguhnya Kami telah das IG a32 MN 


jadikan anita dap Kami mengetahui PARRE 
apa yang dibisikkan ole atinya, P. 

karena Kami lebih dekat kepadanya D aa P G 
daripada urat lehernya. 


DKE aa 
17. (Ingatlah) tatkala dua malaikat ANA KAA AN 
penerima 'amal mencatat (dengan) ng aa ! 
duduk di kanan dan di kiri. i x 27 872? 
Ka IKA ore una 


. , a 
18. Tidak satupun omongan yang ia pen U en 
ucapkan, melainkan di sisinya ada a Yg ya 


j : l . G $ r fa.. a 
penjaga yang tersedia Lee 


1 z Pi s} f P 
19. Dan akan datang sakratul-maut a ll a 14 
dengan (menunjukkan) kebenaran, ai ip i R 
yaitu yang pernah engkau berpaling í 2 D E S Í; RAL 


daripadanya. 3784) gr iE E 
PAY 
| p. 
20. Dan (akan) tiap-tiap ditiup di- 5 ET 3 2 
sangkakala; itulah Hari yang diancam- aey 
kan. 


TETP 


21. Dan tiap-tiap jiwa akan datang, Lan P i SA AE N Yi 
sedang bersamanya ada seorang pengi- ; 
, 9. 
Go 


ring dan seorang saksi. 3785) 

22. "Sesungguhnya adalah engkau TE | desa Yr 
dalam kelalaian tentang ini, maka Adnan p oz 201 2 
Kami bukakan darimu tutupanmu, 4) %5 333 Dita AE NN 


3783) Apakah mereka sangka bahwa Kami telah jadi lemah dengan sebab men- 
jadikan makhluk-makhluk yang sudah ada? Tidak! Karena mereka terus melihat 
berlakunya pembikinan yang pertama, tetapi mereka dalam keragu-raguan tentang 
pem bikinan yang baru, yaitu bangkitan di hari Kiamat. 

3784) Hai orang yang tidak mau percaya! Sesungguhnya mabuk mati akan da- 
tang dengan membawa kebenaran yang engkau pernah jauhkan diri daripadanya. 

3785) Di hari Kiamat, tiap-tiap orang kafir akan dihadlirkan ke tempat perhi- 
tungan oleh seorang pembawa dan seorang saksi dari malaikat yaitu penulis amal- 
nya. 


1021 


Surah ke 50 QAF Juz' ke 26 





F £ rar?’ 


lantaran itu, penglihatanmu pada | 
hari ini, tajam”, 3786) Ka 
23. Dan berkata penemannya : ”Ini- ka Ana SG; rv 
lah dia apa yang di sisiku dihadlir- a 6 

LAN 


kan”. 3787) 


DA A SAS DN 
24, ”Campakkanlah ke dalam neraka 4S “KL KAK r 
tiap-tiap orang yang tidak mengenang 4 F, i da i 
budi, yang menolak kebenaran ”,3 788) 3 z 


25, ”Yang menghalangi kebaikan, T J 201 Pa É em 


yang melewati batas, yang ragu-ragu” 


a 


f 
26. "Yang menyekutukan tuhan lain L'ha “ul ET 
kepada Allah. Oleh karena itu, cam- LI AA Cs $ 3 vy 


akkanlah dia ke dalam dzab yan 
sangat” 3 dat JAE SN ga EA 


fsi nd 27 0 


27. Temannya berkata : "Hai Tuhan MA í 
kami ! aku tidak sesatkan dia tetapi Kab Uas & IG z 


adalah ia (sendiri) di daiam kesesatan | Pa 

yang ja ” 3789 ) Ja La GOS, 
eo dg S £r 2 "s # £ A 

28. Ia berfirman : "Janganlah kamu 43,” 

berbantahan di sisi-Ku; karena sesung- $- ya ~ Ñ JU YA 


hnya Aku telah beri lebih dahulu o Je aa Danz 
aan kepada kamu”. te) L KON CWRT 
; : EA Aa GAN INI ag 
29. "Tidak akan diubah janji itu Vi Cd JI YA 
di sisi-Ku, karena bukaniah Aku si Sae? 
penganiaya terhadap hamba-hamba MAP AP 
(-Ku)”. Pu, 2 Ah 


3 
30. (Ingatlah) hari yang Kami akan Jos 2 en M 


ren ua : Hia 7 yg 
engkau penuh ?” dan ia akan °? Da 
menjawab : "Apakah ada tambahan?” Sa Jpg na AE 


3786) Perkataan ini akan diucapkan kepada si kafir pada hari Kiamat. 

3787) Malak yang menulis 'amal si kafir yang selamanya menemui dia berkata 
kepada Tuhan: "Inilah dia catatan amal si kafir ini.” 

3788) Allah perintah kepada malak pengiring dan malak penyaksi (penulis 
amal): ”Campakkanlah ke dalam neraka tiap-tiap kafir.” 

3789) Kafir yang Allah perintah supaya dicampakkan ke dalam neraka itu ru- 
panya mengadu: "Hai Tuhanku! ini dia setan yang aku jadi kurbannya, telah 
sesatkanku.” Setan yang jadi temannya berkata: "Hai Tuhan kami! aku tidak se- 
satkan dia, tetapi memang ia dalam kesesatan yang jauh sebelum aku ganggu dia." 


1022 


Juz’ ke 26 (QAF) = Surah ke 50 





7... EA PAd 
| 31. Dan didekatkan surga itu bagi Sau Ja ji Ay w) 
orang-orang yang berbakti, tidak jauh. 2 


32. "Inilah apa yang dijanjikan bla) papa 
untuk kamu; untuk tiap-tiap orang — E APAE vY 


yang bertaubat, yang menjaga (batas- 2. - 
batas)”. Mart 
$r, 


Y 
(Yaitu) orang yang takut kepada Si 


mandi Pemurah di dalam keadaan a ya 


tersembunyi 3790) dan menghadap P : 
?1) dengan hati yang bertaubat. Ha maki 5 
34. ”Masuklah ke dalam (surga) itu AN Sera dn rt 
dengan selamat : itulah hari keke- Ja? 
2 Pera 
kalan”. 


35. Bagi mereka ada padanya ?*”**) kS KE AV P 2o 
apa yang mereka kehendaki, tetapi Uma r ari 


di eoe ami d tambah a ç ð # Air 
ena 1 ada an (lagi) AAA 


. P 3 ! è sê 
36. Dan beberapa banyak kaum yang yaa £ Lai PA rq 
Kami telah binasakan sebelum mereka 

ini yang mereka itu lebih kuat dari- | A L yp s29 wlad 


EEA 
pada mereka ini, sehingga mereka itu kah Sp 
mengelilingi negeri-negeri; adakah 


bag ea ini) tempat pelarian ? Led ENI AN 
37. Sesungguhnya d. tentang itu ada Keda pd 


peringatan bagi orang yang mempu- an an 

nyai pikiran atau 1enggunakan pen- KR SA Pen Ay | Ka 
Aan (-nya), sedang ia memper- yag 

atikan. pa PER 
“838. Dan sesungguhnya Kami telah Su Ika aiy En 
jadikan langit dan bumi dan apa-apa . Inn gp L ol Yi 
yang ada di antara dua-duanya dalam Am moy OPS 
enam masa, tetapi tidak menyentuh x , y an 

Kami sedikitpun kelelahan. 2 2533 WE AY ng 


3790) Ya'ni, tidak mengerjakan ma'siat wilaupun di tempat yang terlindung 
daripada pandangan manusia, 

3791) Menghadap : Menghadap Tuhannya. 

3792) Padanya : Di surga. 

3793) Ya'ni, selain dari yang di surga, ada ni'mat-ni'mat tambahan dari kurnia 


Allah. 
3794) Mereka yang lebih kuat itu ta’ dapat melarikan diri daripada 'adzab 
Allah. Maka apakah mereka ini dapat meluputkan diri daripada siksaan Allah? 


1023 


Surah ke 50 QAF -o Juz ke 26 





: 2 Pi P 
39. Oleh karena itu, hendaklah 3 BR A 
engkau bersabar atas apa-apa yang ME yi GK 8 YA 
mereka katakan, dan adatlah Ti PA ra ar. PEP 
| dengan memuji Tuhanmu sebelum A6 3 yh ET 9 
. terbit matahari dan sebelum terbenam 


(-nya). | Tg Anu ON 
Pn KE Lena 


40. Dan berbaktilah kepada-Nya ) SI j AR JAN £ ag t 
(dalam) sebahagian dari malam d 2 
di akhir-akhir sembahyang. °7? 5 | aya! 


S ety à we 
41. Dan dengarkanlah (panggilan) 3 MI T 1 para 4 £ 


pada hari penyeru itu menyeru dari “ 
tempat yang dekat, stan an LP il 


a ra aer 20s 
42. (Yaitu) hari yang mereka akan AA : tr 
dengar teriakan itu dengan yakin; aa neges T 2 8 


itulah hari keluaran (dari kubur). Gs Ag TACE SEL 


43. Sesungguhnya Kamilah yang ERA e 22e o? l sr 
menghidupkan dan mematikan; dan Sa 
kepada Kamilah tempat kembali. | AN 7 A Lá 


# eg s A 
44. (Yaitu) hari yang akan terbelah LA MOR le. Da 


bumi buat mereka (keluar) dalam ke- dapa tt 

adaan terburu-buru: yang demikian itu $fe -,-, tapaa ui 

Apa pengumpulan yang mudah atas a DBH ya 
ami. 


# PI PL op I l r, 
45. Kami lebih C apa-apa 114 1 Gaya SEA Ld 
yang mereka katakan: dan bukan PE 
engkau pemaksa yang berkuasa atas wu A LSG ES G ÉS e 91 A 
mereka: oleh itu, ingatkanlah dengan “ Dr Sy &-: Lena 
Qur'an, siapa-siapa yang takut kepada PPP A. 


.? 
ancaman-Ku. 133 DRA 


3795) Beribadatlah kepada-Nya waktu malam dengan sembahyang dan di 
akhir-akhir sembahyang dengan dzikir-dzikir (yang diajarkan oleh Nabi s.a.w). 


3796) Dengarkanlah panggilan malak yang akan memanggil ahli kubur yang 
buat tiap-tiap seorang seolah-olah dipanggil dari tempat yang dekat. 


— 0000000 — 


1024 





Juz' ke 26 (PEMBANGKIT-PEMBANGKIT DEBU) Surah ke 51 


Sa JA Jul 
Pena 
(PEMBANGKIT-PEMBANGKIT DEBU) 


Surah ke 51 ; 60 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


D Allah, P urah, EA CATE Ag 
Penyayang. Li a ea AR em 
A 


i Perhatikanlah (angin-angin) yang AE AM 
sungguh- gguh membangkitkan ESELA T ! 

debu ! Dp si j 3 P " F 
2. Lalu perhatikanlah (m a-me ETIE ls Y 

pa maandung muatan (air TP ya 2 A 
Lantas perhatikanlah A. OA SP wb. r 

bahtera) yang berjalan dandan mudah! a Sa 

3 Si 

4. Lantas perhatikanlah (mega-me | yan SAKA t 

Gahi membahagi-bahagi urusan (air A 
ada kan, aia ang diancam: 2 jual D4 xp ol e 

kan kepa a kamu, a benar,” | PE AAN 

ngguhnya Pemb AKU 1 PC A 

Mera HAN TANI AAN TAP MT feng TI 


3) 4 
7. Dan perhatikanlah lan TE, HH Mn -ys 
yang mempunyai bintang-bintang. AA uri > ty X 


) 7. AN Eee 

8. Sesungguhnya kamu a st A 
pan M SA 

9. Dipalingkan dari pada (beriman An, seh A 
kepadanya apa-apa ving isa tai Area ds Ka q 


10, Dila'nat pendusta-pendusta itu. Oo y Jea t 


11. (Yaitu) oran ppg yang lalai PA KAK, 

dalam kebodohan. ed - Cp yua Naat, AN í j 

' 3797) - aa apada sei ln 3801) - 3802)Kalau kamu, kaum kafir, perhatikan ke- 

Inang Allah bpr angin keras, mega-mega yang mengandung ai lg ar sanga 
tera yan Reg en iupan angin-angin, mega-mega yan 

nya, niscaya kamu da dapat tahu" iupan angs hari Bangki Kitan yang « d fancamkan pra 

pa kamu bata benar, dan bahwasanya pembalasan 'amal u, betul- 


4) jika kamu nu perhatikan bikinan Allah akan langit yang mempun 
itu banyak Ling g dan perjalanan perjalanannya, niscaya kamu akan y 
| bahwa kamu telah tersesat perkataan yang mengandung perselisihan tentang 
bari Aya) Dipatingkan oleh setan daripada beriman kepada hari Pembalasan itu 
orgng yang da 38 7) Terkutektah pendusta-p TARP ang berdusts sada menjauhkan 
manusia daripada Islam yang mereka sen am kebodohan di tentangnya. 


1025 


Surah ke 51 ADZ-DZA-RI-YAT Juz’ ke 26 





Loro an 


12. Mereka akan berkata : "Kapan- 11 i Y 
kah hari Pembalasan itu ?” yy CROY, UA 
f 32 A ’? A Pp 2 P 


13. (Dijawab) : "Pada hari mereka () IAI KY 
dibakar di atas api”. 7-8) 2 Ea y as 
a "a é sea. 9 s, 0 


ir 
14. (Dikatakan) :  ”Rasakanlah LI NE ii 
balasan) fitnah kamu. Inilah dia 293 0101, 0207 
adzab) yang kamu minta disegera- VU A 
kannya”, Pg D j 


15. Sesungguhnya orang-orang yang eroe NASA 3 1 
berbakti, (adalah) dalam taman-taman A 


dan (dekat) mata-air-mata-air, SFAT 
P i 2 

16. Sambil mereka mengambil Pa tea AA 1 1G 11 

apa yang diberikan kepada mereka ("5 A 6 Ge. 


1 P Pd aj 


oleh Tuhan mereka: karena sesung- te 
guhnya adalah mereka, sebelum itu, Kana 


orang-orang yang berbuat kebaikan. PAZA 
17. Adalah mereka, sedikit katana i s aAA 
tidur di waktu malam. pe 


20) dr or es N 
18. Sedang di waktu akhir-akhir 9 AAS AN TI YA 
malam, mereka meminta ampun. 


AKAK 
19. Dan dalam harta-harta mereka, AGS Se 33 


(mereka tentukan) hak untuk yang . SEP 
minta-minta dan yang terhampa. - (4 a 2 
20. Dan di bumi, ada beberapa tanda p 2e Gin TA 


(kekuasaan Allah) bagi orang-orang Sa 3 yel Due) 3a y Y. 
yang (mau) yakin. 53 3 “end | 9 
21. Dan (juga) dalam diri-diri kamu; aran A E 25 


maka tidakkah kamu perhatikan ? PAN P 
22, Dan di langit ada rezeki kamu dan ~ 23 SA “NX 83 


ada apa-apa yang dijanjikan kepada ka- PEE DEE 
mu. 2808) DAS 
23. Demi Pengurus langit dan bumi ! Ais Ain 2g “A yr 
an adalah ia benar sebagai - -A 5 ut aA 13. 

mana (biasa) kamu omongkan. 3809 SKUSE 5 


3808) Di langit ada air yang jadi pokok rezeki kamu, dan di langit pula ada 
'adzab dan ganjaran yang dijanjikan untuk kamu. 

3809) Kamu biasa beromong bahwa rezeki kita ada di langit. Demi Allah! se- 
benarnya begitulah, dan begitu jugalah adanya ganjaran dan siksaan yang dijanji- 
kan kepada kamu. 


1026 


Juz' ke 26 (PEMBANGKIT-PEMBANGKIT DEBU) Surah ke 51 





re F PE 
24. Sudahkah datang kepadamu inmo Ima Huja Yt 


3810 š : 
) ceritera tamu-tamu Ibrahim PE -$ 
yang dimuliakan ? PEE AEE 
PD nyo 8. | 
25. Tatkala mereka datang kepada- |” 4 ” ad a ea ð 
nya, IU naa berkata : Salam”, ANN Aas PERDA 
ia jawab : “Salam”. Satu kaum yang GOL La u 
tidak dikenal”. 3811) Sy Sa e eNA JG 


14 3 E AF 
26. Lalu ia pergi dengan sembunyi | Su as Al hels ri 
kepada ahlinya, lantas ia bawa anak %4% “7% $77 Jel 
sapi yang gemuk. '8!2) p 


27. Lalu ia dekatkan dia kepada SETAT 


$ Pai 
1 3? ep Jgn? 
mereka sambil berkata : “Tidakkah 4'e iyi UG oa Na D9 YV 
kamu mau makan ?” 6 yi Sea 
g 1 A Pat.) i ô 3» 


28. Lalu ia merasa ketakutan dari (4 į; 122185 YA 
mereka, mereka berkata : "Janganlah La e a aa 38 


engkau takut”, dan mereka gembira- et CL yoga AA 
rd 


5 pa 
kan demen 


+ 


kan dia dengan (bahwa ia akan dapat) 
seorang anak laki-laki yang berpenge- P 3 
tahuan. 27... TP BR 

aa Slalu KA 
29. Maka mulailah isterinya berteriak, ba aa A apa 
lalu menampar mukanya dan berkata: fesz Aiar CA 
"(Aku ini) seorang perempuan tua yo LAU 9 VAN 9 La 
yang mandul” 3813) Pn 


sga 34 3, 2? Leg) A r 
30. Mereka berkata : "Demikianlah A3! OTSE sS WU m. 
Tuhanmu berkata. Sesungguhnya Ia-lah  / “' Pea 


Yang bijaksana, Yang mengetahui” ? Aa KS SA 
Juz” ke 27 Da pad ye 


2. 


31. Ia bertanya : “Lantas apakah | Fai a LO (3 1g yi 


urusan kamu, hai utusan-utusan ?” aS ye 
3814 P „ 9 ` 
3810) Kepadamu: Kepada Muhammad., 


3811) Tamu-tamu itu datang lantas memberi salam. Nabi Ibrahim jawab salam 
itu, dan berkata: "Kamu ini orang-orang yang kami tidak kenal.” 
3812) Dengan tidak diketahui oleh tamu-tamu itu, nabi Ibrahim pergi kepada 


isterinya lalu ja bawa seekor anak sapi yang gemuk yang sudah dimasak atau di- 


panggang. 
A8135 Isteri nabi Ibrahim berteriak dan menampar muka seolah-olah ia suruh 
mereka lihat, bahwa ia seorang perempuan tua yang sudah tidak bisa beranak lagi. 
3814) Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat yang jadi utusan Tuhan itu: 
“Selain dari memberi kabar tentang kami akan dapat anak laki-laki, apakah urusan 
kamu?” 


1027 


Surah ke 51 . - ADZ-DZA-RI-YAT Juz” ke 27 


4 


. Per o- 4 ME 
32. Mereka berkata : "Sesungguhnya DA WA HSH PIG 


kami ini diutus kepada kaum yang B a 
P 
berbuat kejaha wa 


33. "Supaya kami lempar atas mere- PIPA I— Eo) Yr 
ka itu batu-batu dari tanah” A 


# 
34, "Yang ditandakan dari sisi Tuhan r CE ki "CAN eg 
mu buat- orang-orang yang melewati H Lie LAS P 
) Ear 


batas”. 38 TEP j 


” Ld TER 214 
35. "Lalu kami keluarkan orang- SS s Ab Yo 
orang Mu'min yang ada padanya”. ui 
Tety: rah Aa 


36. "Tetapi tidak kami dapati pada- Au b FE KA 
nya selain satu rumah dari orang- ae Cas Ha 


orang Muslim”. E N Ta ; ea 
37. ”Dan Kami tinggalkan di situ -' 9 a A NEFA 
satu, tanda bagi orang-orang yang a 


h? 3817 A T. 
takut adzab yang pedih”. ) bena 


: PERLA : 
38. Dan pada Musa (ada satu bukti) AL L31 YA 
tatkala Kami utus dia kepada Fir'aun 2) Kg je er g 
dengan (membawa) mujjizat yang ' > N 3 | AG J D. 
nyata. 9 Iss 2 

G P. CEZA 

39. Tetapi ia berpaling dengan kaum- 2 ANTA E 3 Yi 
nya dan berkata : ”(Ini) seorang sahir m; 5 Aang Pen 
atau seorang gila”, Opor g! 


: . - “13, Ir, PRA 
40, Oleh karena itu, Kami ambil 1333 
dia dan tentara-tentaranya lalu Kami Re 5 OA polan £ 
lemparkan mereka ke dalam laut Fo, ĵi 
dengan keadaan ialah yang salah. bs S 9 E 


3815) Tiap-tiap batu sudah ditandakan buat masing-masing pendurhaka, 

3816) Sebelum menurunkan 'adzab atas kamu yang durhaka, Allah perintah 
supaya dikeluarkan Mu'minin dari desa itu. 

3817) Kami binasakan desa-desa bagi orang-orang yang durhaka itu hingga 
tempat D panau jadi satu peringatan bagi orang-orang yang takut kepada 'adzab 
yang pedi 


1028 


Juz' ke 27 (PEMBANGKIT-PEMBANGKIT DEBU) Surah ke 51 


41. Dan pada 'Ad (ada satu bukti) ? MACA 104 Ar £l 
tatkala Kami lepaskan atas mereka & Io 


itu angin yang membinasakan. sY e 


TOi 


ED 


42. Ia tidak tinggalkan (selamat) adés KA Kao er 
sesuatu yang ia sentuh, melainkan ia ” 


e, Sange | 
jadikannya seperti abu, ?815) Kena ASI! | 
43. Dan pada Tsamud (ada satu DAN TEA "a gr 
bukti) tatkala dikatakan kepada me- 233 ob 27 
reka : ”Bersenang-senanglah kamu, Ta Dhek 
sampai satu masa”. 3819) bagan 
44. Tetapi mereka enggan menurut ` Ae 4t 
perintah Tuhan a Pap akan 7 ag m P a Te 
ditimpa oleh adzab, sedang mere Pe ta Sekai ise 2 1 
(dalam keadaan) melihat. 3820) a AR Susi Aa 

99 22 8 

| 
45. Tetapi mereka tidak kuasa me- abs Wa w t0 
lawan dan tidak bisa membela (diri zo 2° A 
mereka). Cipri bj 

| P 

46. Dan (Kami binasakan) kaum Nuh AA 233 Li 
lebih dahulu, karena sesungguhnya PELAN 
mereka adalah kaum yang melewati PENAT 93 WE 
batas. 

s f P pa PEKAN 
47. Dan langit itu, Kami dirikan dia Kasta ang tv 
dengan kekuasaan (Kami): dan se- | 5 DS SJ” 
sungguhnya Kamilah yang meluaskan- ngan y $. 
nya. | 


48. Dan bumi itu, Kami hamparkan a 5 Le A Yi; tA 
dia; maka (Kami-lah) sebaik-baik ; Za 
penghampar. Dj 9 is 


49. Dan tiap-tiap sesuatu, Kami D PENA he tq 
jadikan berpasangan, supaya kamu 


ce? Dg A 
ingat. 2?) Da Si 


3818) Angin itu menghancurkan tiap-tiap suatu yang disentuhnya. 

3819) Ya'ni, sungguh pun mereka durhaka, tetapi Allah beri tempo kepada 
mereka. 

3820) Sebahagian melihat bagaimana sebahagian lain ditimpa oleh 'adzab:dari 
gempa, letusan gunung, tiupan angin atau lainnya, 

3821) Ya'ni, supaya kamu ingat bahwa ada siang ada malam, ada baik ada 
jahat: begitu juga ada dunia ada akhirat, 


1029 


Surah ke 51 ADZ-DZA-RI-YAT Juz’ ke 27 





50, "Oleh karena itu, larilah kepada 4? 
Allah, Sesungguhnya aku (ini) seorang 
pengancam yang nyata-nyata dari 
pada-Nya, kepada kamu”. 3822) 


51. "Dan janganlah kamu adakan 
bersama Allah tuhan yang lain. Se- 
sungguhnya aku (ini) seorang pe- 
ngancam yang nyata-nyata dari pada- 
Nya, kepada kamu”, 3323) 


52. Demikianlah, tidak seorangpun 
rasul yang datang kepada orang- 
orang sebelum mereka, melainkan 
mereka itu berkata : ”(la) seorang 
ahli sihir atau seorang gila”. 


53. Apakah mereka menerima wasiat 
tentang ini ? Tidak ! tetapi mereka 


orang-orang yang melewati batas. 
3824 ) 


54, Oleh karena itu, berpalinglah 
dari mereka, karena bukanlah engkau 
orang yang disalahkan. 3825) 


55. Tetapi "ingatkanlah, karena se- 
sungguhnya pengingatan itu beun ea 
bagi orang yang (mau) beriman. 


56. Dan Aku tidak jadikan jin dan 
manusia melainkan supaya mereka 
menyembah akan-daku. 


57. Aku tidak maukan satupun pem- 
berian dari mereka: dan Aku tidak 


Sup Pen Oo" 


o Jho. 


pt t ot p 


AUTA Ot 
AA a 
Sa Al 


IA RWS or 


PA 3 aeti 
SB 
SE Aj or 
spav 


An 2A A Std L Ay 
RERA Tg 


6 opa 

| AA hod) 
Pg EAE a 44 
of 30, 

Sy ey) 


P ofo fo 


2 
Bp eei Oy 


3822) - 3823) Perkataan-perkataan di dua Ayat ini perintah Allah kepada nabi 
Muhammad buat dihadapkan kepada kaum-kaum kafir. 

3824) Apakah orang-orang dahulu berpesan kepada orang-orang sekarang su- 
paya berkata: Sahir dan majnun” terhadap nabi-nabi? Tidak! Karena mereka ti- 
dak bertemu dan tidak ada wasiat yang tertulis. Tetapi mereka berkata demikian 


lantaran mereka melewati batas. 


3825) Ya'ni, janganlah engkau, hai Muhammad, hiraukan mereka, kana eng: 
kau tidak disalahkan kalau mereka tidak beriman. 


1030 


Juz ke 27 (PEMBANGKIT-PEMBANGKIT DEBU) Surah ke51 


maukan mereka member makan ke- 
pada-Ku. *26) 


58. Sesungguhnya Allah, Ia-lah Pem- 
beri rezeki, Yang mempunyai keku- 
asaan, Yang sangat teguh. 


59. Maka sesunggubnya bagi orang- 
orang yang menganiaya (diri sendiri) 
itu, ada bahagian (adzab) seperti 
bahagian kawan-kawan mereka; oleh 
karena itu, janganlah mereka minta 
kepada-Ku (supaya) disegerakannya. 


60. Maka bagi orang-orang yang 
tidak percaya itu, adalah kecelakaan 
dari Hari yang diancamkan kepada 
mereka. 


3 or, Jo 
Pe Ar ATU 
ja , 
SANA NG) on 
JJ AI 
Ore J2 4 
V i hado Cd a 56 04 


P PE JAN. 
NS AHA Spa 


En 01 9. 


Dak x 
Zz o 


OLE gI Sh 


3826) Aku tidak minta makan kepada mereka sebagaimana mereka memberi 


makanan kepada berhala-berhala mereka. 


1031 


Surah ke 52 ATH-THUR 


Juz' ke 27 





ATH — THUR 


(GUNUNG) 


Surah ke 52 ; 49 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


1. Perhatikanlah gunung itu ! '8?7) 


2. Dan Kitab yang tertulis. 2828) 


3. Di kulit halus yang terhampar ! 


si 


4, Dan rumah yang dima'murkan !. 


2221) 


5. Dan bumbung yang tinggi 8?!) 


6. Dan laut yang mendidih ! '8?2) 


1. Sesungguhnya 'adzab Tuhanmu 
tentu akan tiba. 3833 ) 


8. Tidak ada siapapun yang bisa 
menolaknya. 


3827)- 3833) Maksudnya, hai kaum Yahudi dan Kristen! Perhatikanlah gu- 
nung Thursina, di mana nabi Musa dapat wahyu dan di mana Bani Israil yang tidak 


Je, / P 
YA "ori 
4 4 


. 
saa 


LAN PA 


YA 


aJ oy Hi KN P 


j mg 
Mn en Sea 
SAI ANN 


PS 


mau beriman, dapat siksa; dan perhatikanlah Kitab nabi Musa yang menyebut ke- 


datangan nabi Muhammad; dan perhatikaniah, hai kaum musyrikin! Ka'bah, ru- 
mah-Ku yang Aku ma'murkan dengan kedatangan manusia dari segenap penjuru 
alam, yang sengaja Aku tidak binasakan supaya jadi markas bagi Muhammad: dan 


perhatikanlah oleh kamu sekalian, langit yang tinggi dan laut yang senantiasa ber- 
gelombang seolah-olah mendidih. Kalau kamu perhatikan sekalian itu, dan kekua- 
saan Allah padanya, niscaya kamu bisa berfikir dan percaya bahwa 'adzab Allah 
tetu mengenai siapa-siapa yang tidak mau beriman kepada Muhammad. 


1032 


Juz' ke 27 (GUNUNG) Surah ke 52 


9. Pada hari yang langit itu La ber- ⁄ SAN MAKA 4 


goncang sungguh-sungguh, ? va és 
10. Dan akan berjalan ka ya X J’ 2 y 
gunung dengan luar biasa: ?8? wal Ai Saba 2 
11. Maka kecelakaan pada hari M 7g serh ars, 
(akan mengenai) orang-orang yang n "aT ON 
mendustakan, 3 soJe’, ofi i 
12. Yang bermain-main dalam ke- Dyu? RA s 


sesatan mereka. 

. 1 Lp“ PGI | 
13. Pada hari yang mereka dihum- AN Ti NU, ni ea 1 
bankan dengan bengis ke- neraka i SAN 
jahannam. | Kes 


14. (Dik : “Ini ' K es da K 

(Dikatakan) : ”Inilah api a f gén sid it 
yang pernah kamu dustakannya”. Ie tg 
15. “Maka apakah ini sihir, ataukah - , 2 èso 7, Fi 


kamu tidak melihat (tentang ini) ?” Y pom! Oa AQ 


SEST) 3I 
Oynan 


16. ”Masuklah ke dalamnya; maka TEPRO TETS 
boleh kamu sabar dan boleh kamu | Pa PIA AOA Lo 17 


tidak sabar; (ini) sama saja atas kamu, 

karena kamu tidak dibalas melainkan ui mena ru obe sh 
cenen) apa yang pernah kamu ~ re: Ls Han 
kerja as 02 eje? 


r A "ar 
17. Sesungguhnya orare orang yan 
e u 


berbakti itu (adalah) dalam brer e GIS, 


l., 
kebun dan ni'mat. | yaa, Ha Aa Iv 


18. Dalam keadaan mereka ber -*4* - maitati Su 


senang-senang dengan apa yang Tuhan b a IA 
mereka berikan kepada mereka: dan . 7 f e JL, PE Pre 
Tuhan mereka pelihara mereka dari g TS et, 2 7 
adzab neraka. D 39 

I s A t Ta eJ? 
19. (Dikatakan) : "Makan dan & SAI Ia Sal So MN 
minumlah dengan enak, (balasan bagi) paS a2 
apa yang pernah kamu kerjakan”. Oo 


3834)- 3836) Ingat dan fikirkanlah hari hampir Kiamat, yang padanya meng- 
amuk isi langit dan matahari-matahari, bumi-bumi, bulan-bulan, dan lain-lainnya, 
dan yang padanya tercampak gunung-gunung daripada tempat ketetapannya, yang 
semua itu dengan cara luar biasa. | 

37203 Kecelakaan hari Kiamat itu akan mengenai mereka yang mendustakan 
utus 
3837) Keterangan-keterangan yang dibawa oleh Muhammad, kamu katakan 
sihir. Maka apakah neraka ini sihir juga ? 


1033 


Surah ke 52 ATH:THUR Juz’ ke 27 


, i a ay Igo 
20. Dengan keadaan bersandar atas Ad daa Ia PEN KACA Y: 
SL sept Lara yang diatur ena 3. J i SN | 
baris; dan i jodohkan mereka ad dara 
dengan bidadari-bidadari. | Yg r, TE 


oJI et Tæ y 
21. Dan orang-orang yang beriman Iaea gi Gang p! 
dan diikuti oleh anak-cucu mereka , E 
tentang iman (itu), Kami akan RAI 9 yu YL? 
hubungkan anak-cucu mereka dengan | 77a 33,7 MA 
mereka, serta Kami tidak kurangkan EA Wu DAA? 
sedikitpun dari amal mereka, (pada- P 
hal) tiap-tiap seorang bergantung KANAK AN ra y ES 


dengan apa yang ia telah usahakan. ç E i 
3838) | KA A 
22, Dan Kami tambah untuk mereka Li Aan A Fro gr 
buah-buahan dan daging dari Genis) PE PE T 


apa yang mereka ingini. Dra Ua 


' , eoe EA | 
23. Di dalam surga itu mereka ua Ias pli Tas Yr 
edarkan (di antara mereka) piala ? $ 
yang tidak ada sia-sia padanya dan AE Pra S pf 
tidak perbuatan dosa. : e- e 
a A , Ar 
| TE rt 
24, Dan akan melayani mereka Dar r 73 
bujang-bujang mereka yang (bersifat) 3 Sah K A E Ke Sp 
seolah-olah mutiara yang tersimpan. 
dy 101 pg Op td 
Laba m ro 


25. Dan sebahagian mereka menda- 


tangi sebahagian yang lain, bertanya- | 9 DNA i 
tanyaan. 

"dr 
26. (Sebahagian dari) mereka ber -, 7 
kata : "Sesungguhnya dahulu Kami AA SNN Ja 
pernah khawatirkan (adzab menimpa) PER EP 
pada keluarga kami”. CAR ia 


P ai 


PEP PAN MAUT EA 
27. “Tetapi Allah beri (taufik) atas Ce 3 ha 3 YV 


kami, dan Ia peliharakan kami dari 
adzab yang sangat panas” AN LÝ is 


3838) Anak-cucu orang yang beriman, walaupun amal PeR mereka tidak se- 
tinggi ibu-bapa mereka, asal beriman, Allah akan samakan dengan derajad ibu-bapa 
mereka dengan tidak mengurangi ganjaran ibu-bapa itu, walaupun sedikit. Ini satu 
kemurahan dari Allah, karena mestinya tiap-tiap orang mendapat ganjaran menu- 
rut amalnya saja. 


1034 


Juz'ke27 . (GUNUNG) —— Surah ke 52 


: IL Jaja 6r o 
28. ”Sesungguhnya kami, dahulunya, IK x 4 Sa YA 
pernah as a ea aon wa 
sesungguhnya itu, Ja- ang Koe AE 
banyak berbuat kebaikan, Penyayang” | NA 


29. Oleh karena itu, ingatkanlah, Íb 7A ane 3G ra 
sebab dengan ni'mat Tuhanmu, bukan < ATE 


lah engkau tukang tenung dan bukan 
(pula) orang yang gila. | aa Ý; yk 


310109 sad 
30. Ataukah mereka berkata : ”(Ia) KACER Jia el p 
seorang ahli yang kita tunggu-tunggu 6, 
waktu kecelakaan untuknya?” 3839) gL 

a. 
Ing 

31. Katakanlah : “Tunggulah ! se- pn 1 
sungguhnya aku dari pena orang “” ATU He + 
orang yang menunggu bersama-sama AR ME ? 
kamu”? 3840) Ega 


(7 3 3, + 23 3355 P A 
32. Apakah fikirinfikiran mereka ae Ai ea ana Yr 
menyuruh mereka (berkata) ini, atau- Aa 
kah mereka satu kaum yang melewati f 
batas ? **4!) i A P 
r aye 0d ya. 
33. Ataukah mereka berkata : ”Ia KL 3925) Papa sal Yr 
yang mengadakannya ?” Bahkan 213 23 
mereka tidak beriman. ****)y s PN p 


: » èJ 
34. Maka cobalah mereka membuat ikai P. ya X 1a re 
satu rangkaian sepertinya, jika adalah ° / TA " 
mereka orang-orang yang benar. 3843) 


Pa 1,323 9 
Cas Aselao Ku! 


3839) Apakah patut mereka berkata, bahwa engkau (hai Muhammad) tukang 
tenung, orang gila atau ahli sya'ir yang ditunggu-tunggu kebinasaannya ? 

3840) Marilah kita sama-sama menunggu. Kita akan dapat tahu siapa yang ka- 
lah dan siapa yang menang. 

3841) Kaum Quraisy katakan nabi Muhammad tukang tenung, gila dan sya'ir 
sedang orang gila tidak bisa jadi tukang tenung atau sya'ir, tetapi mereka mengaku 
bahwa mereka ahli fikiran! Apakah akal mereka menyuruh mereka ucapkan per- 
kataan-perkataan yang bertentangan itu, ataukah sengaja mereka ucapkan perkata- 
an-perkataan itu lantaran melewati batas ? 

3842) Atau patutkah mereka berkata, bahwa Muhammad bikin sendiri @ur'an 
ini, lalu ia katakan dari Allah ? Tidak patut ! Bahkan mereka tidak beriman kepa- 
da apa yang mereka "katakan. Mereka tidak percaya bahwa Muhammad susun 
Qur'an ini, tetapi lantaran takut kehilangan pengaruh, lantaran tama' kepada 
dunia, mereka katakan Muhammad bikin sendiri Qur'an ini. 

3843) Jika mereka benar dalam tuduhan mereka, bahwa Muhammad-lah yang 
bikin Qur'an ini, cobalah mereka bikin satu rangkaian seperti rangkaian Qur'an, 
padahal mereka orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. 


1035. 


Surah ke 52 ATH-THUR Juz' ke 27 





35. Ataukah mereka dijadikan dari ' g CH NA 1 Yo 
tidak ada ? Ataukah mereka yang a. An 2 PE 


menjadikan ? ?844) a DAN IA 
- 7. 


36. Ataukah mereka yang membuat 7 ¢ Yi Mi 
langit dan bumi ? (Bukan) bahkan ee 3 i OHSA yan YA 
TERS 
“7 J) sa 


mereka tidak berkeyakinan. 384s) Ma "2 Paya 

37. Ataukah mereka mempunyai per- , G7 A RTN gal Pv. 
bendaharaan-perbendaharaan Tuhan - no: AA 

mu ? Ataukah merekakah yang ber- 5 Dr pena 
kuasa ? 2846) a (ar 
LO La | ? ag 


38. Ataukah mereka mempunyai Sy peran Nana Api TA 


tangga yang mereka bisa mendengar- P Pn 
kan dengan  perantaraannya .? °” s N “a 
Maka cobalah pendengar mereka itu € j ań Na HA ya 
bawakan keterangan yang nyata, 3847 y S 5 UA) P | 
39. Ataukah buat Dia anak-anak pe- PT. ba D > 
rempuan, sedang buat kamu anak-anak 5 J a 
laki-laki ? 3848, ra bana j 


e dy 


40.. Ataukah engkau minta upah dari Oa Aa yh Lx 
mereka sehingga mereka (merasa) dibe- 3 set IP 
ratkan dengan satu upahan ? 38495 ) FG) RE 3 A 


3844) Bukankah mereka dijadikan dari tidak ada, ya'ni pada asalnya mereka 
tidak ada, lalu Allah adakan ? Kalau tidak begitu, apakah mereka yang menjadi- 
kan diri mereka sendiri ? 

3845) Bumi dan langit terang adanya. Kalau benda-benda itu bukan Tuhan 
Maha kuasa yang menjadikannya, maka apakah mereka yang jadikan dia? Tidak 
sekali-kali! Bahkan mereka tidak berkeyakinan kepada yang demikian. 

3846) Ataukah perbendaharaan Tuhan yang berisi macam-macam kurnia, ter- 
utama kenabian yang dilimpahkannya kepada makhluk-makhluk itu kepunyaan 
mereka? Ataukah mereka yang berkuasa pada membagi isi-isi perbendaharaan itu? 

3847) Atau apakah mereka mempunyai tangga yang dengan perantaraannya 
mereka bisa dengarkan omongan-omongan di langit yang mengatakan Muhammad 
itu pendusta dan mereka yang menentang Muhammad itu benar? Kalau ada, coba- 
lah pendengar itu kasi keterangan yang nyata. 

3848) Musyrikin itu suka kepada anak laki-laki dan tidak suka kepada anak 
perempuan, malah sering juga mereka bunuh anak perempuan. Tetapi apa yang 
mereka tidak suka itu mereka sandarkan kepada Allah, yaitu mereka berkata, bah- 
wa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, Maka Allah bertanya: "Patutkah 
kamu sandarkan kepada diri kamu apa yang kamu sukai, dan kamu sandarkan ke- 
pada Allah apa yang kamu tidak sukai?” 

3849) Atau apakah engkau, ya Muhammad, minta upah dari mereka buat 


pengajaran Agama yang engkau beri, hingga menjadi berat permintaanmu itu, lalu 
menyebabkan mereka jauh dari Islam? 


1036 





Juz’ ke 27 > ' (GUNUNG) Surah ke 52 


41. Ataukah mereka mempunyai (pe- ! AA 35 f Se ai C1 
ngetahuan tentang perkara) yang ( Pa (2 ( , 

ghaib sehingga mereka menulisnya ? nd D - 
3 8 5 0 ) i a+ 


PER lP tedas Jer | 
42. Ataukah mereka mau menipu- UI. 23 A ae {r 
daya ? Maka orang-orang yang tidak á D pa | 
mau percaya itulah yang akan di-. 3 | 
tipu-daya. 3851) , 2 E. P 
43. Ataukah mereka mempunyai AD Pb AN al Lr 
tuhan selain Allah ? Maha-suci Allah ^ .,.,, j 
dari apa yang mereka sekutukan ! C) IS PAR 


44. Dan umpamanya mereka melihat ,(“ 2 4 1 | 
sebahagian dari langit gugur, mereka - AA PAK at Berak tt 


akan berkata : “Ini (adalah) awan gel, G NA, Lu, 
yang ditumpuk”. ''52) ê SAY i d yna Wasi 


45. Lantaran itu, biarkanlah mereka A PARSEE Dia T 


sehingga mereka menemui hari mere- 


3 so? A . 9 To 
k d ka akan binasa. Ia,» | 
38a) S padanya mereka akan binasa 5 5 CG 
46. (Yaitu) hari yang tipu-daya me- LB AA HS n 
. n $- t 
reka tidak akan memberi faedah Nada HW 
kepada mereka, dan tidak pula mereka 93 Dasa of, AN 
diberi kemenangan. PN 


47. Dan sesungguhnya bagi orang- Lu LAH Ji a Ng tV 
orang yang menganiaya (diri) itu, a 2 


(ada) 'adzab seiain itu, tetapi keba- Gn (Sx 3S, CENTE 


nyakan mereka tidak mengetahui. 
1854) PED TAT 
Aa D pad 


3850) Apakah mereka mempunyai khabar ghaib yang terkandung di Al-Lau- 
hil-Mahfuzh, lalu mereka tulis dan salin daripadanya, bahwa manusia tidak akan 
dibangkitkan di hari Kiamat atau tidak akan di 'adzab ? 

3851) Ataukah mereka mau menipu daya kaum Mu'minin? Kalau begitu, 
maka mereka yang kafir itulah akan tertimpa tipu-daya. 

3852) Sebagai tanda kebenaran agama Islam, mereka pernah minta digugurkan 
sebahagian dari langit. Jika dikabulkan permintaan mereka dan mereka lihat 
langit itu gugur, niscaya mereka tidak akan beriman, hanya akan berkata, bahwa 
yang gugur itu mega yang bertumpuk. 

3853) Oleh yang demikian, ya Muhammad! biarkanlah mereka bermain-main 
dalam kekufuran mereka hingga mereka bertemu hari kekalahan dan kebinasaan 
mereka. 

3854) Selain dari 'adzab dunia itu, orang-orang kafir yang menganiaya ji sen- 
diri akan dikenakan 'adzab Akhirat. 


1037 


Surah ke 52 ATH-THUR Juz”ke 27 


2 ya ê oC P, ” | 
48. Dan a hukum Tuhanmu DA LL Kerak LA 
'fatas mereka), karena sesungguhnya 7 

engkau dalam pemeliharaan Kami;  & 4 pan Ab Pas TA Ta c 31 
dan berbaktilah dengan memuji Tuhan na > A, a 


mu ketika engkau bangun pagi. a ri Pa 
3 ow A # E P. 

| | 1 {LA 

49. Dan hendaklah engkau berbakti AK Ju yaa 2 t 

kepada-Nya di sebahagian dari malam LA TU T 1” 

dan ‘di waktu ghaib bintang-bintang. g PALA 


1038 


Juz' ke 27 (BINTANG) Surah ke 53 


Akan) ' 
i L Na 


AN-NAJ-M 
(BINTANG) 
Surah ke 53 ; 62 Ayat- 
Diwahyukan di MAKKAH 





DA 102 '. 
Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- oma AE PETA 
nyayang. P aa A yA Pi P —, 
Ke 
1. Perhatikanlah bintang ketika ia Sai at 1 
menjunam! 3555 n 72e (Pe DJ 
2. Tidak tersesat shahib kamu dan ti- ela Calo “ai: y 
dak ia bodoh. 3855) Lasla ae Ji 


3. Dan tidak ia ucapkan (Qur'an) da- i, e 
“Ti kehendaknya. s ot ah Lg 


| 4. Ia itu 2857) tidak lain melainkan SPA 1 
wahyu yang dikirim. de y j 
5. Dia telah diajar oleh yang kekuat- S KENA ae 3 
annya bersangatan. ?8 58.) ag 4 | 
6. Yang berupa bagus, lalu ia men- & Sa ð say q 
jelma dengan sempurna. ?°8 59) 2320 IS 2 5 
T. Padahal ia 3860) di fihak atas. AI GILA, v 
yang paling tinggi. 3861) i P D 5 | 
8. Kemudian ia ?852) mendekati dan Jaa Es SEA 
' rapat (kepadanya). 


3855) Kalau kamu perhatikan perjunaman dan perpindahan bintang-bintang 
yang begitu besar-besar niscaya tidak payah kamu mempercayai kedatangan wah- 
yu dari Allah kepada Muhammad. 

3856) Shahib kamu itu orang yang beserta kamu, maupun sahabat ataupun 
musuh. Yang dimaksudkan dengan shalib di sini, ialah nabi Muhammad, ya'ni hai 
kaum @uraisy! Muhammad itu tidak sesat dan tidak bodoh. 

3857) Ia itu : Qur'an itu. 

3858) Nabi Muhammad diajar membaca Qur'an steh Jibril yang sangat besar 
kekuatannya. 

3859) Yang menjelma itu ialah Jibril. 

3860) Ia : Jibril. 

3861) Kejadian ini ialah ketika nabi Muhammad mula-mula bertemu Jibril di 
gunung Hira. 

3862) Ia : Jibril, 


1039 


Surah ke 53 AN-NAJM duz’ ke 27 





9. Maka adalah (rapatnya) itu kadar “ aan 

dua busaran panah atau lebih dekat Id D ou DA REA 1 
(lagi). 

10. Lalu ia wahyukan kepada hamba- - Sfi. “Z1 3 HA | 
Nya apa yang Ia hendak wahyukan. SI Goati Na KL 


ARP TER | bp. Na, 
11. Hatinya tidak mendustakan apa S' Saba LI La ™ 
yang In Rank, en Jiko 
12. Maka ap amu hendak mem- is; ow 
bantah dia tentang apa yang ia lihat? Sr EA, As | 
a] 


13. Padahal sesungguhnya ia telah li: SA | Pay ap 3 Lu 
hat dia sekali lagi, DAP PP 

14. Dekat Sidratul- Muntaha. IN Oa O 
15. Yang di dekatnya ada surga tem- at EET ra 

pat kembali. G9 La! na Wes io 
16. Tatkala Sidratul Muntaha itu di 4,7 Ú Lu 

liputi oleh suatu yang meliputi. P a 3 11 


17. Tidak berpaling (penglihatan) ma- : Pa r 
ta (nya) dan tidak pula ia melewati ab vy 4 TAN P w 
(batas). 2867) 

18. Sesungguhnya ia telah lihat seba- af SA aa Aa) IA 


hagian dari tanda-tanda (kekuasaan) 7 oke. 
Tuhannya yang besar-besar. TI SN 
19. Maka tidakkah kamu fikirkan (ke- AT ee TA 
lemahan) Al-Lata dan Al-Uzza? 3885) sja yan sl MM 
20. Dan Manata yang ketiga yang ren- Tn Sana 
dah itu? 8865) y Tan a ye 


1 à r iL Jr 
21. Apakah (patut) bagi kamu laki-la- | Sa. 
ki dan bagi-Nya perempuan? ?87°) EN aj 39 Yi 


22. Yang demikian, kalau begitu, satu a ar L5 | fi s rr 
pembahagian yang tidak adil. 287!) Sr 3 


3863) Allah wahyukan kepada nabi Muhammad dengan perantaraan Jibril. 

3864) Hati nabi Muhammad tidak mendustakan tentang penglihatan matanya 
akan Jibril. 

3865) Apakah kamu, kaum musyrikin, mau membantah Muhammad tentang 
penglihatannya akan Jibril ? 

. 3866) Nabi Muhammad telah lihat Jibril sekali lagi sebagaimana ia lihat 
dia dengan mata kepala dari gunung Hira, 

3867) Penglihatan mata nabi Muhammad akan Sidratul-Muntaha tidak berpa- 
ling dari batas yang diidzinkan dan tidak melewati batas, Jadi, penglihatan nabi 
Muhammad ketika itu, adalah dengan mata kepala. . 

3868) - 3871) Segolongan dari musyrikin, mempunyai berhala yang mereka 
namakan dengan nama-nama perempuan, yaitu Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat. Sego- 


(Bersambung di halaman 1041) 


1040 


Juz ke27 (BINTANG) Surah ke 53 





deen 3 P 


te or 
23. Itu (sekalian tidak lain melainkan (4 Maa Yi ao YY 


nama-nama yang kamu dan bapa-bapa DR a ena 
kamu sebut, yang Allah tidak turun- Gan) ps S5 Is peni 
kan keterangan di tentangnya. Mereka . ” na "3 

2 “? a ” P 


hanya menuruti sangkaan dan (menu- Yi 7; SEA PA Bat 
rut) apa yang diinginkan oleh hawa ý 47 no 2 ve 


nafsu mereka, padahal sesungguhnya J PS. JAR Ca Ca Z Ik | 
telah datang kepada mereka petunjuk SEB a 


dari Tuhan mereka ?87?) NI ee P 
P aan a 
24. Atau apakah manusia akan menda- A 23 t BICAN yj a) Yt 
pat apa-apa yang ia maukan? ?873) m a 
r Par. Lan 
25. Maka kepunyaan Allah-lah Akhi- Yg 0 lla s ro 
rat dan dunia. 3874) s 


? 


r e” 
PT Mada. E 4 2.9 P x 
26. Dan ada beberapa malaikat di la- o gH 7 
ngit yang syafa'at mereka tidak meno- » ee JAN R0, Ka 
long sedikit pun melainkan sesudah MAA per La 3 
Allah idzinkan bagi orang-orang yang fy “.- 97 AB bt a 
Ia sukai dan ridlai '87") AL adan 9 AN DA 


E 


Pa 
“2 / o E ve l z 
27. Sesungguhnya orang-orang yang ti- BAYU 0 4 ) NU Jin yy 








-— — — -ym 


longan dari mereka juga mengatakan berhala-berhala tersebut dan malaikat-matai- 
kat itu, anak-anak perempuan Allah, sedang mereka sendiri tidak suka kepada 
anak-anak perempuan, bahkan mereka bunuh. Maka di Ayat-ayat ini Allah ber- 
tanya: "Unjukkanlah apa dia kekuasaan berhala-berhala (tuhan-tuhan) kamu! Pa- 
tutkah, kamu sandarkan erempuan-perempuan kepada Allah, sedang buat kamu 
ar ea pilih yang laki-laki? Bukankah yang demikian itu pembahagiaan vang 

3872) Yang tersebut tadi tidak lain melainkan nama-nama bikinan kamu dan 
orang-orang tua kamu, yang mana tidak dengan idzin Allah sedikit juapun. 

Dalam hal tersebut, mereka yang musyrik itu menurut hawa nafsu, padahal de- 
ngan perantaraan Muhammad, Allah telah turunkah hidayat, tetapi mereka tidak 
mau turut. | | | 

3873) Apakah manusia yang musyrik dan kafir itu menyangka, bahwa dengan 
membikin dan menyembah berhala-berhala itu ia akan dapat kebahagiaan di dunia 
dan di Akhirat ? 

3874) Maka persangkaan kaum musyrikin itu salah. Mereka tidak akan dapat 
keselamatan di dunia dan di Akhirat, karena kedua-duanya itu kepunyaan Allah 
bukan kepunyaan berhala-berhala. ! 

3875) Tidak sedikit malaikat di langit yang syafa'at (permintaan tolong) me- 


reka tidak memberi faedah kecuali sesudah Allah idzinkan mereka mintakan per- 
tolongan bagi orang yang Allah sukai dan ridlai. 


1041 


Surah ke 53 | AN-NAJ-M Juz' ke 27 





dak percaya kepada Akhirat, menama: ; Kam A SEL 
cay 5 

kan malaikat itu dengan nama perem- ~ Te zea 

puan. 3876) NI 

| SA 


28. Padahal mereka tidak mempunyai *., PETA GT YA 
pengetahuan tentang itu; tidak mere- debat et $ 


ka turut melainkan sangkaan saja, se- 1 ERN oI Ge 
dang sesungguhnya sangkaan itu tidak y As GIA 16 


dik j} $ 2, “4 AA 
T lih y pun menolong kebenaran. | v Sg 
0.7 f 
29. Oleh karena itu, tinggalkanlah E Y4 
orang yang berpaling dari mengingat 55 Jeso 
Kami dan tidak ja ingin melainkan SAN 3 A52 aa AS KE 4 


penghidupan yang rendah (ini). Na 
# AE p. 
30. Yang demikian itulah kesudahan Hita - Éy 
pengetahuan mereka, sesungguhnya e- 2 s 99r BA 
Tuhan-mu Ia-lah yang lebih mengeta- UV“ LI Sa YA ya 
hui orang yang sesat dari jalan Nya  ,,, 


yg e- 
dan Ia lebih mengetahui siapa yang (& Jun! | 
terpimpin. yA Gajah IN 


31. Padahal bagi Allahlah apa-apa | Mag la da Fi 
yang di langit dan apa-apa yang di bu- ,, ,- 

mi, karena Ia akan balas orang-orang į s \ l, 3 NI 
yang berbuat kejahatan menurut apa 2 A. Gal LL 3 


yang mereka telah kerjakan, dan Ia ,’? 7 Hak 
akan balas orang-orang yang berbuat \ gal “A4 pad GE 3 LA 
baik, dengan kebaikan. z0! 9 


po) ee pÉ i 
32. (Yaitu) orang-orang yang menjauh RDI SS San GI rY 


kan diri dari dosa-dosa yang besar dan AN ANA 
kejahatan:kejahatan melainkan (kesa- Kang o! piés ai 
lahan) yang kecil-kecil, sesungguhnya 


" 
Tuhan-mu itu luas pengampunan-Nya. Sae zigi 


HAKI Aa 


3876) Sebagaimana tersebut di Ayat 23 tadi, bahwa segolongan dari musyrikin : 
menganggap berhala-berhala mereka dan malaikat itu anak-anak perempuan bagi 
Allah. | 

3877) Ya'ni, sangkaan itu tidak bisa sedikit pun menampakkan kebenaran. . 

3878) Kalimat ” ..., karena Ia akan balas orang-orang yang berbuat kejahat- 
an menurut apa yang mereka telah kerjakan, dan Ia akan balas orang-orang yang 
berbuat baik, dengan kebaikan” itu berhubung dengan Ayat 30, yaitu Allah lebih 
mengetahui orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, karena Ia akan ba-' 
las mereka yang jahat dengan kejahatan, dan yang baik dengan kebaikan. 


1042 


| Juz’ ke 27 | (BINTANG) Surah ke 53 





Ia lebih mengetahui tentang kamu, KAA ; es 2022 


tatkala Ja jadikan (bapa) kamu dari A PEN Ki es 


bumi, dan tatkala kamu masih anak- g 

anak dalam perut ibu-ibu kamu, lan- | PN Sa PAN ARUN 
taran itu, Jangan an dala puji diri-diri peN beda, sa - 
kamu: Ia lebih mengetahui siapa yang ' 

berbakti. AI ya Ta a 

33. Tidakkah engkau fikirkan orang SEN WEE 
yang berpaling? f ) 3 $ ai hal 3 1 


F A g $ # d 9”, | 
34. Dan memberi (pemberian) yang Sl A A5 la YE 
sedikit, lalu ia berhenti itu? 3***) adha aa 


yR » (] A 2 Sè Ip oo 7 
35. Apakah ia mempunyai pengetahu- 44? LAN oke Ong! YO 
an tentang yang Gs sehingga ia bisa ” ne 
melihatnya? ? 8 | S 
$, sJer 8» 
36. Ataukah belum diberi tahu kepa- 1 AZ? 3 G ÉS A ra 
danya apa aE ada dalam kitab-kitab - aa 
Musa? 3 SA 


37. Dan (isi 0 kitab Ibrahim yang Pa E E 
telah menunaikan? ? 21) 3 9S aka | a XV 
38. (Yaitu) bahwasanya at (jiwa) pe- ra 2) Si 

mikul tidak akan memikul dosa (jiwa) 4 i YA 
yang lain. IRE Aya PHF 

39. Dan sesungguhnya manusia tidak JANIN, 213 í; Y4 
akan mendapat melainkan (menurut) 

apa yang ia telah usahakan. ''8”) PN Ps 

40. Dan bahwasanya usahanya itu NG Yaa GA ANTA TA T 
akan diperlihatkan. 1380 ) LAS ya don D | 





3879 — 3880) Menurut riwayat, bahwa Walid bin Mughirah, sesudah masuk 
Islam, dicela oleh kaumnya. Ia berkata: "Aku takut akan di'adzab oleh Allah.” 
Pencela itu berkata: "Aku tanggung dosamu, asal engkau kasi kepadaku sebahagi- 
an dari hartamu dan engkau kembali kepada agama orang-orang tuamu." Walid 
beri sedikit uang, lalu berhenti. 

3881) Apakah orang yang mau tanggung dosa orang lain itu tahu ilmu ghaib, 
hingga ia bisa lihat bahwa penanggungannya akan orang lain itu bisa diterima? 

3882) Belumkah diberitahu kepadanya isi kitab-kitab yang diturunkan kepada 
nabi Musa ? 

3883) Belumkah diberitahu kepadanya isi kitab-kitab nabi Ibrahim yang telah 
tunaikan maksud mimpinya pada menyembelih anaknya, lalu drtahan oleh Allah.” 

3884) Seorang tidak akan memikul atau menanggung dosa yang dikerjakan 
oleh orang lain. 

. 8885) Manusia tidak akan mendapat ganjaran melainkan dari 'amal yang ia 
kerjakan sendiri. 

3886) Bahwasanya usaha baiknya itu akan diperlihatkan kepadanya, 


1043 


Surah ke 53 | AN-NAJ-M Juz' ke 27 





41. Kemudian akan dibalas dia dengan aa aed 
pembalasan yang paling penuh. È TNI Aya ô Ey a £i 
27332 


42. Dan sesungguhnya ke Th Tuhan- | EAT v 
mu-lah tempat kembali. * 388? Kd ong J: 3 t 


43. Dan sesungguhnya a yang Ta f 1” er 
menjadikan (manusia) ketawa dan me- K 23 br A A3 


nangis. | PE TPP, 7 
44, Dan sesungguhnya Ia-lah yang me- K~ 9 9 D3 AN 
matikan dan menghidupkan ; l grah, 211 Je, 
45. Dan sesungguhnya Ia-lah yang S da aAA AS LO 
menjadikan dua jodoh: laki-laki dan EEA 
perempuan. | AAN 14 
: 3J 7 / 6f 

46. Dari nuth-fah, 3888) apabila di- n i a 

) ap LI Saades LI 


pancarkannya ; 


47. Dan sesungguhnya. atas (kekuasa- NA dna 
an)- Nya-la 3 (adanya) kejadian yang Se AN oa dont Lv 


lain ; eL en A D 
48. Dan sa Ia-lah yang me- SSI P9 
ngayakan dan memiskinkan (manusia); 2m L, LAN, 


49. Dan PEME Ya Ia-lah Tuhan bagi & : = ah Dg LA 
bintang Sji'ra; 


oJ a 
Ya . 
50. Dan bahwasanya Ia telah binasa- ISL Laka 439 9 


kan kaum 'Ad yang dahulu. Ta ea R 
51. Dan kaum Tsamud, sehingga Ia NS ss 
tidak tinggalkan (seorang pun). 244 Jor o I ANA A 
52. Dan kaum Nuh lebih dahulu, ka- a a g? (29 

rena sesungguhnya adalah mereka itu ya Sa 3 7 K 
lebih zhalim dan lebih jahat: WR '» 
58. Dan Mu'tafikah itu Ia junamkan PEPES Or 
3891 ) # 


3887) Segala sesuatu tidak ada tempat kembalinya atau tempat penyerahan 
dirinya, melainkan kepada Allah. 

3888) Nuth-fah: Mani, kama, air birahi yang jadi bibit manusia. 

3889) Ya'ni, pembangkitan di hari Kiamat tidak ada melainkan atas kekuasaan 
Allah. 

3890) Syi'ra itu satu bintang yang kelihatan di musim panas yang sangat. Bin- 
lang itu disembah oleh segolongan dari musyrikin, sedang Tuhan bagi bintang itu 
ialah Allah. 

3891) Mu'tafikah itu artinya sesuatu yang terbalik. Junamkan sesuatu artinya 
campakkan sesuatu dari udara yang jauh ke bumi. Maksudnya, bahwa desa-desa 
kaum Luth yang durhaka itu Allah perintah Jibril membawa dia ke atas dan balik- 
kan dia, lalu campakkan dan humbankan dengan keras ke bumi supaya habis bi- 
nasa. 


han 


1044 


Juz' ke 27 — (BINTANG) Surah ke 53 





: £ P PAR 
54. Lalu menutupi dia sesuatu yang elang ot 
menutupi. 8892) j s— Aa | 
55. Maka tentang ni'mat-ni'mat EGS ra Pi Ni 33 
Tuhan-mu yang x manakah engkau me- Na 

rasa ragu-ragu sat 


56. Ini adalah seorang pengancam dari d Du a Pra A 31 
pengancam- pengancam yang dahulu 
t) 


kala. ? Pn a 
57. Telah hampir waktu yang dekat a A ôv 
itu, 3895) 


K NI f Ti Oo 
58. Tidak ada baginya suatu penying- a Peru , 
kir selain dari Allah, ****) Ka 6 
ini SA IR Lan A4 
59. Apakah au ini JA e i e 04 


kamu merasa ajaib ' 


2 
60. Dan kamu tertawa dan tidak kamu Is NE 3: A: 
menangis? j 
P 3 or 
61. Tetapi kamu mengganggu? ***?*) AN 1 


62. Oleh karena itu, tunduklah kepada DOES E pe pan 
Allah dan sembahlah (-Dia). **?*) yag EU Sa MAA 


3892) Setelah desa-desa itu dijunamkan ke bawah, maka hilanglah penduduk- 
penduduknya dan bekas-bekas desa itu, lantaran tertimbun dengan tanah, pasir 
dan batu. 

3893) Hai manusia yang tidak mau percaya kepada Muhammad! engkau tidak 
dikenakan 'adzab seperti tersebut. Semua yang engkau hadapi adalah ni'mat dan 
karunia dari Allah. Maka karunia dan ni'mat yang manakah engkau ragu-ragu ten- 
tang datangnya dari Tuhan ? 

3894) Muhammad itu adalah seorang pengancam dari jenis pengancam-peng- 
ancam yang dahulu kala. 

3895) Telah hampir hari Kiamat atau hari kejatuhan kaum musyrikin. 

3896) Selain dari Allah tidak ada siapa pun yang bisa menyingkirkan hari ke- 
jatuhan atau hari Kiamat bagi kaum musyrikin. 

3897) Apakah kamu, kaum musyrikin, merasa heran terhadap Qur'an ini ? 

3898) Ketika mendengar bacaan Qur'an, ada sebahagian dari musyrikin 
mengganggu dengan menyanyi dan bermain- -main. 

3899) Oleh itu, hai Muslimin! janganlah kamu hiraukan mereka, tetapi tunduk 
sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada-Nya. 


— 0000000 — 


1045 


Surah ke 54 AL-GAMAR Juz' ke 27 





ari) 
Ad pd 


AL-GAMAR 
(BULAN) 
Surah ke 54 : 55 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 


, , |! -il 
nyayang. | E 2 z We 


| 
1. Telah dekat sa'at itu dan telah ter- Ga f aG SSI | | 
belah bulan. ****) 


2. Tetapi jika mereka lihat satu tan- LAN, \ ey, 
da, mereka berpaling dan berkata: aii AN nata Y 
"(Ini adalah) satu sihir yang akan le- Go “Loli 


wat.” SAY Le lo) pia 
AE AATAL y 
3. Dan mereka dustakan dan mereka As pena per PYS. 2 | 


turut hawa nafsu mereka, sedang tiap- gA J H 
tiap urusan ada mempunyai ketentuan A A33 3 
3902 

} 


4. Dan sesungguhnya telah datang ENGA, hee ss; 9 t 


kepada mereka sebahagian dəri khabar nD 2 
-khabar yang ada padanya ancaman. 855 jA “0 
+) 2 g | 5 Nai 
, Ar 2, P 2 


5. (Yaitu) satu kebijaksanaan yang Sali a aal aS Ô 
sempurna, tetapi ancaman-ancaman 722 
itu tidak berguna. '?0”) JAJ 


3900) Telah hampir sa'at kejatuhan musyrikin, atau telah hampir sa'at Kiamat 
dan telah terbelah bulan sebagai mu'jizat bagi nabi Muhammad s.a.w. 

3901) Biasanya orang-orang musyrikin, kalau lihat satu tanda (mu'jizat), me- 
reka berkata: "(Ini lagi) satu sihir yang akan lewat dan pergi sebagaimana lain-lain 
. sihir yang dibawa oleh Muhammad.” 

3902) Mereka dustakan mu'jizat yang mereka lihat dan mereka turut hawa 
nafsu mereka pada mengganggu Muhammad, mencela dan mengejeknya, padahal 
tiap- tiap urusan yang dijanjikan oleh Allah akan sampai di waktu yang ditetapkan, 
ta' dapat tiada, dan sekarang telah terbukti semuanya. 

3903) Khabar-khabar yang ada padanya ancaman kepada ahli Makkah atau 
musyrikin, telah tersebut dalam @ur—an dan telah disampaikan oleh Muhammad. 

3904) Ancaman-ancaman yang bijaksana tidak memberi faedah kepada ahli 
Makkah atau musyrikin itu. 


1046 


Juz' ke 27 | (BULAN) Surah ke 54 





J o, 202097 J 


6. Lantaran itu, berpalinglah dari me- | < 
reka. Pada hari seorang penyeru akan 2 Ig PA 

menyeru Kepada sesuatu yang tidak pan 
baik. 7703) & SI 


7. Dengan penglihatan-penglihatan « “2 /?: ?27 
mereka yang tertunduk ke bawah, me- PA HE Da YA LAN Kzl v 


reka akan ke luar dari kuburan-kubur- EPES 1 2 Pig Ni. 

an, seolah- olah mereka belalang yang KIA 9 y'i 

bertaburan. '?00) K LA i , 

8. Dalam keadaan mereka bersegera Dya AI Kab A 

kepada penyeru itu: orang kafir akan pon Gor na. 

berkata: “Ini, satu hari yang hebat.” NBA DG nu UI Ki 
) 


2 3 IR af a2 ar - ” 
9. Sebelum mereka ita, kaum Nuh 7> P, Lipa 3S 4 
telah dustakan, yaitu mereka dustakan Foda? | Io 


hamba Kami, dan mereka berkata: "Si 3, 2 V j si 3 AE Ga ANAA 
gila” dan ia diusir dengan ancaman. . EA 

9 

c ) 3 TA 


PARI 


10. Maka ia berdo'a kepada Tuhannya ha Pa TN Zg Aa sa A9 y- 
“Sesungguhnya aku ini dikalahkan; ` Den 
lantaran itu belalah.” ****?) HN 


11. Lalu Kami bukakan pintu-pintu AZ SN Ap e a 

udara dengan air yang mencurah de- 7 i 

ngan keras. °?! 0) Pi, 
r & » 

12. Dan Kami pancarkan bumi dengan --'- ses, , eA g 

mata-air-mata-air lalu bertemulah air yaa Si 3 2 IT 


itu menurut keadaan yang sesungguh- ; p 
nya telah ditentukan. 7 NA “ra a SH AA! 


3905 — 3906) Hai Muhammad! lantaran ancaman tidak Maan faedah kepa- 
da mereka, maka tinggalkanlah mereka. Pada hari yang malaikat akan menyeru ke- 
pada sesuatu yang dahsyat, yaitu Kiamat, maka dengan pandangan yang tertunduk 
ke bawah, mereka akan bangkit dari kubur-kubur mereka sebagaimana keluarnya 
belalang dari padang pasir dengan bertaburan dan berserak. 

3907) Orang-orang yang keluar dari kubur-kubur itu akan bersegera mengha- 
dap pemanggil tadi. Di ketika itu, mereka akan berkata, bahwa hari ini adalah satu 
hari yang susah buat kita. 

3908) Sebelum kaum Quraisy (ahli Makkah), nabi Nuh telah didustakan oleh 
kaumnya, dan mereka katakan dia si gila, dan mereka usir dan halangi dia dengan 
ancaman yang keras, 

3909) Maka nabi Nuh seru Tuhannya dan berkata: "Hai Tuhan-ku! aku ini di- 
kalahkan oleh kaumku. Lantaran itu, aku harap pembelaan-Mu akan daku.’ 

3910 — 3911) Kami curahkan air dari langit dan Kami pancarkannya dari bumi 

(Bersambung di halaman 1048) 





1047 


Surah ke 54 | AL-GAMAR Juz’ ke 27 


13. Dan Kami usung dia atas (kapal) and au 133 A ui 
yang mempunyai papan-papan dan pa- 


ku-paku. * J9 


AT 


| sr Aa J Pp 
14, Ia berjalan dengan perhatian Kami «, KAP g s A S it 
sebagai balasan bagi orang yang tidak D T- 


dipercayai. 3?!) So% 


15. Dan sesungguhnya Kami jadikan , s437 $ Lae, 


(bahtera) itu sebagai satu tanda, tetapi .- PANAS tanu NO: 
adakah orang yang mau mengambil OA 7 2 


eringatan? 2? 14 Z s 
p g ) bn 


16. Maka alangkah hebatnya 'adzab- ZI o 4t? -z 
Ku dan (buah) ancaman-Ku ! J EN Mena 


. | A e? si or rọ” 
17. Dan sesungguhnya Kami telah mu- AA Nak yY 
dahkan Qur'an itu untuk peringatan, An ó! a 


11 


tetapi adakah orang yang mau meng- aa Ta 
ambil peringatan ? 
18. 'Ad telah dustakan, maka alang- Xx 23 sa A 


kah (dahsyat) 'adzab-Ku dan (buah) 
ancaman-ancaman-Ku! '”'5) 


2 + £ Pa 
vb 3 ang 
19. Sesungguhnya Kami telah kirim si y / AA v4 
atas mereka itu angin yang sangat ke- Ct Lt x a 

ras tiupannya pada satu hari sial yang 1,2 122 32 
tetap. jo at Ne, Eni pal 
20. Ia memelantingkan manusia, se- P A Pang fy pig 
olah-olah mereka batang-batang po- JE AS Eng i 
hon kurma yang tercabut. | Feja 


21. Maka alangkah (dahsyat) 'adzab- AP atap A 
Ku dan (buah) ancaman-ancaman-Ku! 253 KAK j 


lalu bertemu dua air itu atas satu urusan yang telah ditakdirkan, yaitu terjadinya 
topan yang terkenal dengan topan nabi Nuh. 

3912) Kami kendarakan nabi Nuh di satu bahtera yang terdiri dari papan-pa- 
pan dan paku-paku, supaya ia selamat dari topan yang hebat itu. 

3913) Bahtera itu berlayar dengan pengawasan Kami, sebagai ganjaran bagi 
nabi Nuh yang tidak mau dipercayai oleh sebahagian besar dari kaumnya. 

3914) Tidakkah manusia mau ternasehat dengan kejadian itu ? 

3915) Buah dari ancaman-ancaman-Ku yang dibawa oleh nabi Hud. 


1048 


Juz' ke 27 (BULAN) . i / Surah ke 54 





22. Dan sesungguhnya Kami telah mu- D. AN VU PIE Z 35 KET jr 
dahkan Qur'an untuk peringatan teta- 


pi adakah orang yang mau mengambil a Ca 

peringatan ? | S3 Dara 
2 4 5 25, x 

23. Tsamud telah dustakan ancaman- ia IL SS Tr 

ancaman itu. '?!6) A 


24. Yaitu mereka berkata: “Apakah | Da sa T 53 i 
seorang manusia dari antara kita (wa- m e S sena K 

jib) kita turuti? Jika demikian, sesung- 2 5 

guhnya kita di dalam kesesatan dan .y“— Io EIRY AN 
neraka.” 


afz 
"38. 3 s rse: . 
25. "Apakah diturunkan peringatan Gang, ar: 3 Ai) 
(wahyu) atasnya (saja) dari antara Sen Ae OR K0 
kita? Bahkan i la seorang pendusta yang ? Ke Ia An 
sombong. **'?”) : 


-t 


ro 


ki r 93 P 
26. Mereka akan mengetahui besok, LS HS D YA 
siapa dia pendusta yang sombong itu. AYI 
3918 ) P 
. . a F 3 7 P 
27. Sesungguhnya Kami akan kirim 4 7.33f} e32 
onta betina itu sebagai percobaan bagi A3 PE Ke GL YY 


mereka. Lantaran itu; tunggulah (per- ALE F oz 
buatan) mereka dan berlaku sabarlah. APS 4 PI 
>) | F 


Barr Y NO aa 


28. Dan berilah tahu kepada mereka dana MUI Dan IN 
bahwa air itu terbagi antara mereka; 6220) 13 


tiap-tiap bahagian air itu digilir.'”??) Da ai dna 
29, Maka mereka panggil kawan mere- < e 2i Tr Ya 
ka, lalu ia maju dan sembelih dia. & an 
3921) Ta 3 


3916) Ya'ni ancaman yang dibawa oleh nabi Shalih. 

3917) Jika Tuhan omong, mengapakah kepada Shalih saja, tidak kepada kita? 
Sebenarnya Tuhan tidak -omong kepadanya, bahkan ia seorang pendusta yang 
sombong, hendak melebihi kita. 

3918) Allah beritahu kepada nabi Shalih' bahwa besok atau nanti mereka akan 
dapat tahu sendiri siapa dia yang dusta, yang sombong itu. 

3919) Kami akan kirim kepada mereka seekor onta betina sebagai percobaan: 
maka hendaklah engkau (ya Shalih!) perhatikan perbuatan mereka dan sabarlah 
atas gangguan mereka kepadamu. 

3920) Hai Shalih! khabarkanlah kepada kaum-mu bahwa mata air yang jadi 
minuman kaum itu, Allah perintah supaya dibagi dua, ya'ni, sehari untuk mereka 
dan sehari untuk onta itu. 

3921) Oleh sebab mereka sendiri takut melanggar percobaan Allah yang di- 
majukan oleh nabi Shalih, maka mereka panggil seorang kawan. mereka yang pa- 
ling berani dan paling jahat. Maka ia datang dengan pedangnya, lantas ia sembelih 
onta itu, 


1049 


Surah ke 54 AL-GAMAR Juz' ke 27 





30. Maka alangkah (hebat) 'adzab-Ku 22 221 nah 
dan, (buah) ancaman-ancaman-Ku! 


TA 


31. Sesungguhnya Kami telah kirim : AA j AL ag CEL Či Yi 
atas mereka satu teriakan, lalu jadilah v 


mereka seperti daun-daun layu dan ke- 
ring kepunyaan pemelihara ternak. PEA 3 Kias 
` - ) 


s PTT get 
32. Dan sesungguhnya Kami telah mu- Su SIHAT Sa A rr 
dahkan Qur'an buat peringatan, tetapi “ 7 


adakah orang yang mau mengambil Jo GT 
peringatan ? AA USA 
33. Kaum Luth telah dustakan ancam- ud Dak Pr 
an-ancaman (Kami). TS A 


A - 4 4 
34. Sesungguhnya Kami telah kirim Sedan rt 
atas mereka itu hujan batu, melainkan 9A! sda 
pengikut-pengikut Luth, Kami sela- A Pa a bas Yi 


matkan mereka di waktu akhir malam. 


r 


35. Sebagai satu ni'mat dari sisi Kami; Lw Se L Kaya en, ro 


demikianlah Kami balas orang yang PEZTA 37 
berterima kasih. | PAN 


. ge t, J P 
36. Dan sesungguhnya ia telah ancam a A9 YA 
mereka dengan siksaan Kami, tetapi Pan 
mereka ragu-ragu terhadap ancaman- Ta 
ancaman itu. 4 Fa L Par 
37. Dan sesungguhnya mereka me- a y Kar g TV 
nuntut dia serahkan tamunya, tetapi “ 


Kami butakan mata mereka, maka Z.L as aD 
Ad C Lada 
(Kami) berkata: ”Rasakanlah 'adzab- Z Pa 2 

Ku dan (buah) ancaman-ancaman- A, 
Ku.” 3924) | KAI) 
| EN CI 

38. Dan sesungguhnya telah menimpa ~'s ea vA 
mereka pada besok pagi-pagi, satu z 


'adzab yang tetap. 


3922)-2923) Sesungguhnya Kami telah kirim satu teriakan buat membinasa- 
kan mereka, maka jadilah mereka hancur binasa seperti daun-daun yang layu dan 
kering yang dikumpulkan oleh orang yang memelihara binatang-binatang ternak, 

3924) Nabi Luth kedatangan tamu dari anak-anak muda: maka kaumnya min- 
ta dia serahkan mereka buat dipakai sebagai ganti perempuan. Lalu Kami butakan 
mata mereka dan Kami berkata: "Rasakanlah 'adzab-Ku dan buah ancaman-an- 
caman-Ku.” 


1050 


juz” ke 27 = (BULAN) Surah ke 54 





| | 7, 3 O An 
39, "Maka rasalah 'adzab-Ku dan an- P 
caman-ancaman-Ku!” *?2*) a 3 ayah YA 


40. Dan sesungguhnya Kami telah mu- RENTAL E : 
dahkan Qur'an itu untuk peringatan. SA G A t 


tetapi. adakah orang yang mau meng- 2g > a x 
ambil peringatan ? po 


t7 sêr 


4i. Dan sesungguhnya telah datang | - - 
kepada kaum Fir'aun, pengancam-pe- Ati DI OA =\ 


ngancam (-Ku). 
42. Mereka dustakan semua ayat-ayat CHERI CA ya Pa 
Kami: oleh karena itu, Kami siksa me- ` 
reka dengan 'adzab (Dzat) Yang gagah 


AÀA ` . | 
Yang berkuasa. 47 ggs 
43. Apakah orang-orang kafir dari ka- ./ s Gor e P 
mu lebih baik dari mereka itu? Al AP PA o 


adakah bagi kamu kelepasan , (yang ter- 
sebut) dalam kitab-kitab? * 


PAS 


pu a 3. 


44. Ataukah mereka berkata: Kami Haa ca Dg) gan p ít 


(ini) satu persatuan yang bisa menang? 


reg 
f 
45. Akan dihancurkan golongan itu, TDI, TA 
dan mereka akan berbalik belakang. 3 perap A A e | 
3927 
) 
2 


46. Bahkan sa'at itulah waktu yang di- , ? J P : 
janjikan kepada mereka, sedang sa'at me yA IKER J EI 
itu lebih menyakitkan dan lebih pahit. 

Sa GA AE 14 , 


aan 

47. Sesungguhnya orang-orang yang j “aa $ 
berdosa itu, dalam kesesatan dan kece- IM PRA 2 t 
lakaan. 


ng 


Pera 


3925) Lalu Kami berkata kepada mereka: “Rasalah 'adzab-Ku dan buah an- 
caman-ancaman-Ku." 

3926) Hai bangsa Quraisy! adakah orang-orang kafir dari golongan kamu lebih 
gagah daripada kafir-kafir yang dahulu kala, hingga tak bisa Kami binasakan, atau 
telah dijanjikankah di kitab-kitab dahulu, bahwa kamu tidak akan disiksa? 

3927) Mereka akan dihancurkan dan mereka akan berpaling lari. 

3928) Kejatuhan mereka di perang Badr itulah sa'at yang dijanjikan kandas 
mereka, sedang sa'at itu lebih payah dan lebih pahit buat mereka. 


1051 


Surah ke 54 AL-GAMAR Juz' ke 27 
Me aU 


48. Pada hari yang mereka akan dise- ARA Ar dab daa 
ret atas muka-muka mereka, (dan di- SE ANIS Dyna tA 


katakan): "Rasalah sentuhan neraka P PEN LP, 03) 
(ini)? Aa PRA 
49. Sesungguhnya tiap-tiap suatu, Ka- 

mi telah jadikan dengan ukuran. 2 Si CEA £ PASS) sg 


Pa F Z 
50. Dan tidak ada perintah Kami, me- Erie u Ò. 
lainkan satu (Samat) saja, seperti ke- 


lipan mata. a P P L 


51. Dan sesungguhnya Kami telah bi- sE reotas, 
nasakan orang-orang yang seperti ka- AEKA S 0) 
mu, tetapi adakah orang yang mau 


ambil peringatan ? Le, 2 
52. Dan tiap-tiap sesuatu yang mereka Na 

Tea (tersebut) dalam kitab-kitab. 23 Je 2 Zi or 
53, Dan (juga) tiap-tiap urusan kecil PA AS at or 


dan besar, ada tertulis. ng 

54. Sesungguhnya orang-orang yang e Pt Na ta 
berbakti (adalah) dalam kebun-kebun JOS Ie at D) ot 
dan (dekat) sungai-sungai. '8?1) PE s, 

55. Di tempat duduk kebenaran, di “—- SAP 00 


sisi Raja besar Yang sangat berkuasa. Pee 5 
SA i i 2 saa Dea 
f f | era 





3929) Perintah-perintah Kami tidak lain melainkan dengan kalimah ”kun” saja 
lantas terjadilah apa-apa yang Kami kehendaki dalam sekelipan mata. 

3930) Tiap-tiap suatu yang dikerjakan oleh kafir-kafir Quraisy dan lainnya itu 
telah tercatat dalam kitab-kitab Kiraman-Katibin. 

3931) Kebun dan sungai-sungai yang berisi macam-macam ni'mat yang tak da- 


pat disebut, 
3932) Orang-orang Mu’ min itu akan ditempatkan di tempat kedudukan yang 
sebenarnya, tempat duduk kesenangan. 


— 900000 — 


1052 


Juz' ke 27 (PEMURAH) Ha g Surah ke 55 


MASA 
AR-RAHMAN 
(PEMURAH) 


Surah ke 55 : 78 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- œ AN "3 


PA SA 


nyayang. 

1. (Tuhan ) Pemurah. 3. AS | 
2. Telah ajarkan Qur'an. 2 Ka Ta A 
3. Telah jadikan manusia, IE a YA a 
4. Telah ajarkan dia keterangan. Du gi d A d ~ 1 | 
5. Matahari dan bulan (ospa) me- ,,. 

nurut perhitungan (nya); ?°33 EA ô 
6. Dan tumbuh-tumbuhan dan po- Ke 25 5 
Bgg Pohon menurut (kepada-Nya): Ka 


AL pP Pogo 
7. iA langit itu, Ia Jadikan tinggi Sa AAL Y 
dan Ia adakan neraca, an 
Oli 
8. Supaya kamu tidak melewati batas s4 Pen abi si 
tentang neraca, *?**) oa NA SY on 


9. Dan dirikanlah timbangan dengan ke BL URAT 4 





3933) — 3934) Matahari, bulan dan segala macam tumbuh-tumbuhan meren- 
dah diri dan turut perintah Tuhan dengan tidak mencampuri kedurhakaan seperti 
manusia. 

3935) Isi-isi langit dari bintang-bintang, Allah tinggikan dan jauhkan antara 
satu dengan lain; dan Ia adakan neraca alam buat keselamatannya, neraca mana 
kalau rusak, binasalah sekalian yang ada di udara, 

3936) Supaya kamu jadikan contoh dan tidak kamu melewati batas dalam hal 
| neraca, karena rusaknya neraca kamu, berarti rusaknya keadaan kamu. 


1053 


Surah ke 55 AR-RAHMAN Juz' ke 27 


| A > 

adil, dan janganlah kamu kurangkan ane aor A ARa 

neraca ;?° 37) | ON aa Ha aah 3; 
2.2? 7”. „è? 22 

10. Dan bumi itu Ia hamparkan untuk LL, W e IM 4. 

makhluk. j Ag sgp 3 


S at 


11. Padanya ada buah-buahan dan po- È HEA Ta) t 
hon-pohon kurma yang mempunyai 
kelopak-kelopak mayang; 2°38) A £ O 


12. Dan ada biji-biji yang mempunyai » 

kulit dan (ada) barang-barang wangi. SEN Haa, E e Y 
San Da ` 

13. Maka ni'mat Tuhan kamu yang AE 5 CPR SG v 
manakah kamu hendak dustakan? “ E A 


4940 ris PERANAKAN 

Jak. SA ZIN! SAS “1 
14. Ia telah jadikan manusia dari ta- C3 AA 
nah kering seperti tanah tembikar AP 
yang dibakar. 2 


PP AN APN 


15. Dan Ia telah jadikan jin-jin dari m guns; 19 


nyalaan api. P 


g 


j “ 2 Ar Pz 
16. Maka ni'mat Tuhan kamu yang ICA ENN 
manakah kamu hendak dustakan ? Ja D $ ta To 


17. (Adalah Ia) Tuhan bagi, dua Timur D 2.02 Tn 2 n 
dan Tuhan bagi dua Barat. °? 4?) ae REAT, 


18. Maka nimat Tuhan kamu yang KS SA LA 
manakah kamu hendak dustakan ? gi 


3937) Dirikanlah timbangan dengan adil yang terbit dari hati kamu waktu 
menjual dan membeli, dan terutama janganlah kamu kurangi neraca waktu kamu 
menjual. | 

3938) Di bumi ada buah-buahan yang termasuk di dalamnya segala macam 
buah. Disebut juga kurma, karena pentingnya bagi bangsa 'Arab di tempat dan di 
zaman turun wahyu itu. 

3939) Maksudnya, di bumi itu ada pula biji-biji yang berkulit buat jadi makan- 
an yang mengenyangkan, dan ada pula tumbuh-tumbuhan yang wangi buat jadi 
rempah dan bumbu dan buat diambil minyaknya. 

3940) Yang dimaksudkan dengan kalimah "kamu" di Ayat ini, ialah “kamu 
berdua” yaitu jenis manusia dan jenis jin. 

Ada ulama berkata, bahwa “kamu” di Ayat ini maksudnya engkau fans) 
karena dalam bahasa "Arab ada juga dipakai mutsanna (dua) buat mufrad (satu). 

Apa-apa yang tersebut itu sebahagian daripada ni'mat-ni'mat Tuhan kepada 
kamu, Maka ni'mat yang manakah kamu hendak dustakan, hendak lupakan, dan 
hendak katakan bukan dari Tuhan? 

3941) Tempat matahari terbit dan matahari terbenam itu ada dua. Bila terlihat 
dengan diperhatikan beberapa bulan. Semua tempat terbit dan terbenam matahari 
itu kepunyaan Allah. 


1054 


Juz’ ke 27 (PEMURAH) Surah ke 55 





19. Ia alirkan dua laut, itu, padahal C A Ia SERBA Ya | 
dua-duanya bertemu. 3** 42) J ES A 
ai 5 #3 


20, Antara dua itu ada dinding yang Pa 
kedua-duanya tidak bisa melewati Aa as Pa a 
(nya) *?*?) 

21. Maka ni'mat Tuhan kamu yang EENE A3 S 5 P 
manakah kamu hendak dustakan ? o Ip J ya g 


22. Keluarlah daripada keduanya mu- SRA ay PA jg YY 
tiara dan marjan. 


23. Maka ni'mat Tuhan kamu yang JL LSI Kera gu TY 
manakah kamu hendak dustakan ? 


24. Dan bagi-Nyalah kapal yang tim- ALA J HY a, rt 
bul tinggi a seperti gunung- 


gunung. ?”” oui A 
25. Maka nimat Tuhan kamu yang Pa D0: 

manakah kamu hendak dustakan ? SCG EE A SUs yo 
26. Tiap-tiap yang a Si di atas (bumi) sa i f san “1 


itu akan binasa. ? 
Ar “, foo Z 


27. Tetapi diri Tuhan-mu yang mem- JNE 33 Hg AN 3 


punyai kebesaran dan kemuliaan akan 

kekal. 2 PS Yi, Yi 
28. Maka nimat Tuhan kamu yang Pn MA . 
manakah kamu hendak dustakan ? | Ita Tg: 3G YA 


7 . UK 3 6” 
29. Makhluk-makhluk yang ada di GA SN 3 Pre | ra 


langit dan bumi berkeperluan kepada- : : 
Nya, Nan waktu Ia dalam urusan. 3 Co E Ta Ea Ar 


30. Maka ni'mat Tuhan kamu yang se 
manakah kamu hendak dustakan ? at ate CA 4 VF L y’. 


. # La Isa. r 
31. Kami akan berurusan dengan YA i ay “1, Sept ri 
kamu, wahai manusia dan jin. 2? 47) o ka 


3942 — 3943) Aliah jadikan dua iaut bertemu, yaitu sungai dan laut (air tawar 
dan asin), tetapi di antara dua itu ada batas yang masing-masing dari dua jenis air 
tersebut tidak melewatinya. 

3944) Kepunyaan Allah-lah atau dalam pemeliharaan Allah-lah kapal-kapal 

yang tinggi besar di laut seperti gunung-gunung. 
| 3945) Atau tiap-tiap suatu yang ada di muka bumi ini menerima kebinasaan, 
yani, tidak bersifat kekal. 

3946) Orang-orang Yahudi berkata, bahwa di hari Sabtu Allah berhenti dari- 
| pada mengurus. Ayat ini membantah anggapan itu. 

3947) Hai manusia dan jin! Kami akan berurusan pada membalas kebaikan 


dan kejahatan kamu. 


1055 


Surah ke 55 AR-RAHMAN | Juz’ ke 27 





| pa 3 N ZA 
32. Maka ni'mat Tuhan kamu yang . CASUS ley Ala ero 
manakah kamu hendak dustakan? . 4 "yg peg A sU i 


` ' : b PR P) PERI F 
33. Hai golongan jin dan manusia! jika «J1 Nhi pes Tea Ag yy 
kamu bisa menembus keluar dari sem- : 1 2 > 


| KPA t 4 ora) "2 
padan-sempadan langit dan bumi, co- . g Ag an ea 
balah kamu tembusi; kamu tidak bisa , Jior o ze za 
menembus keluar melainkan dengan 14 Abu D MERTA J! Alas! 
kekuatan. ** 43) 2g b IIa” 

NA Yr 
34. Maka nimat Tuhan kamu yang ot ,, L, Er ga 
manakah kamu hendak dustakan ? SEE r$ | gS "i 
E E An 
a P Pi P pa of 


35. Akan dihembuskan atas kamu "elo ul le) ro 
nyalaan (biru dari) api dan (leburan) “ dg Ti 
kuningan: maka tak akan dapat kamu gV A, 
menyelamatkan diri. **?**) IG 


; Pr 3 r / 
36. Maka nimat Tuhan kamu yang wLiSu| AN CL CA 
manakah kamu hendak dustakan ? D ng 


E PENS ey 

37. Maka (alangkah hebatnya) apabila “797 + AS talo Ts 
terbelah langit lalu jadilah ia merah se- P k N 
perti kulit yang merah ! wa SO 02 P3 


j -Z 3 #1 

38. Maka ni'mat Tuhan kamu yang 17 XS. Pa 

manakah kamu hendak dustakan ? OLS, DIN Ls YA 
A EN , 21013 bop. pena, 

39. Maka di hari itu tidak seorang pun A30 SY E 5 233 YA 

manusia dan tidak satu pun jin yang " Pn aan 


akan ditanya tentang dosanya. '””9) ' Te y fi 25 j 


1 ai 2 7} | A 
40. Maka nimat Tuhan kamu yang .U: Fu per | 
manakah kamu hendak dustakan ? J : KEK D £ A i 


3948) Maksudnya, hai golongan jin dan manusia! jika kamu bisa menyelamat- 
kan diri dari balasan Kami dengan lari keluar dari batas-batas langit dan bumi 
Kami, cobalah kamu keluar. Kamu tidak bisa keluar melainkan dengan kekuasaan, 
padahal kamu tidak mempunyainya. 

3949) Hai jin dan manusia yang berdosa! di hari Kiamat akan dihembuskan 
(ditiupkan) atas kamu nyalaan yang biru dari api, dan akan dicurahkan atas kamu 
leburan kuningan, sedang kamu tidak dapat melepaskan diri dari 'adzab Tuhan. 

3950) Pada hari permulaan Kiamat di mana terjadi pecah-belah alam dan bang- 
kitan dari kubur tidak diperiksa makhluk dari hal dosa-dosa mereka, Buat urusan 
itu ada hari yang lain. 


1056 ' 


Juz' ke 27 (PEMURAH) | Surah ke 55 





kena IN S2? i 
BD 


41. Dikenal orang-orang yang berdosa 2 
itu dari tanda-tanda mereka, lalu di- 12. 3 296 
renggut (mereka) dari ubun-ubun dar A 

kaki-kaki (mereka). 3951) A se AN ya 


42. Maka ni'mat Tuhan kamu yang CRE | 
manakah kamu hendak dustakan ? Jaa ata Lr 


f 
43. Inilah jahannam yang didustakan Pu ur 


oleh orang-orang yang berdosa. ***2) 
? o d 


PART 


44. Mereka akan bergilir antara api ne- 


Pj "pa A e? e 
raka dan air mendidih yang sangat pa- d KEMAS 2 J P 
nas. 1 pa 
gi : 


SA 


45. Maka ni'mat Tuhan kamu yang -29 2 
manakah kamu hendak dustakan ? JS, MAS Lo 


agar Seong Feb roko sa KAP NAN, 
(ada) dua surga. 3222) | Isap . 
Sana Ka ee a oka SN PA gg eY! $ k Ev 
nan, Mempunyai berbagai buah- g | 35 F 
elan kamu kadak aken? © OS « 


z Y 
50. Dalam dua-duanya ada dua mata 7 PETA PAK, 5 
air yang mengalir. Uv A JER Oo. 


51. Maka ni'mat Tuhan kamu yang / 
manakah kamu hendak dustakan ? pi SA SiG Di 


52. Dalam dua-duanya ada dua pasang Beg “4 Au Ke or 
dari tiap-tiap buah-buahan. Fi Ke “és 


3 


3951) Di hari itu malaikat kenal orang-orang yang berdosa dengan tanda-tanda 
mereka lalu dipisahkan atau dikumpulkan dengan renggutan dan sentakan dari 
ubun-ubun dan dari kaki-kaki mereka. | 

3952) Orang-orang kafir akan dibawa ke neraka dan dikatakan kepada mere- 
ka: "Inilah neraka yang didustakan adanya oleh orang-orang yang berdosa." 

3953) Orang yang berbakti sungguh - sungguh kepada Tuhannya akan.di- 
ganjari sejenis surga, lantaran ia berbuat kebsikan, dan sejenis surga lain lantaran 
ia jauhi kejahatan. 


3954) Ya'ni, dua surga yang mempunyai bermacam-macam buah-buahan. 


1057 


Surah ke 55. AR-RAHMAN Juz' ke 27 | 





53. Maka nimat Tuhan kamu yang UC S NS NI Ls or 
manakah kamu hendak dustakan ? z z 


39 f Api P 
54. Hal keadaan mereka duduk atas DA Si IN ERSE o 


kasur-kasur yang isinya dari sutera; 


dan pemetikan dari dua surga itu ada- 2 TIA 

lah dekat. °? 55) AN aa HAN ena 
55. Maka ni'mat Tuhan kamu yang |: AE 6 
manakah kamu hendak dustakan ? j rear 3 $ G 7 
56. Dalam surga-surga itu ada bidada- » o 5 EN 

ri-bidadari yang ringkas pandangan, ro yag Dy 
yang belum pernah disentuh oleh se- CK Ge { po 


orang manusia pun sebelum mereka Sa IN 4: alah 
dan tidak (pula) p 236) 


57, Maka nimat Tuhan kamu yang Kiks Jig Oy 
- manakah kamu hendak dustakan ? PEN aSa TP 

58. Seolah -olah mereka itu yaqut dan SK SPA g oU Sp SK DA 
marjan. PETI 

59. Maka ni'mat .Tuhan kamu yang JAS IG 04 
manakah kamu hendak dustakan ? 


60. Bukankah tidak ada balasan bagi GI EUR aa “Ia T 
kebaikan itu, melainkan kebaikan 


(juga)? KE EA RL AA 


61. Maka ni'mat Tuhan kamu yang 


manakah kamu hendak dustakan ? E b7 v 2a s ay 
62. Dan selain dari dua surga itu, (ada T j 
pula) dua surga (lagi). : CU bar y- EA ar 
63. Maka ni'mat Tuhan kamu yang z Pa N : $ , 


manakah kamu hendak dustakan? Pa Be 
| SE 1 
64. Kedua-duanya hijau tua. °?58) DALA A 


65. Maka nimat Tuhan kamu yang Kate Yi 10 
manakah kamu hendak dustakan ? ukir peg 7 $ 7 


66. Di dalam dua-duanya ada dua E £ TS su wa / g- 3 X8 


mata air yang memancar. 


# 


3955) Apabila isi kasur-kasur itu dari sutera, maka bagaimanakah luarnya? Se- 
gala buah-buahan yang hendak dipetik oleh penduduk dua surga itu, terdapat de- 
' kat tidak perlu panjat, tidak perlu galah penjuluk. 

3956) Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang tidak tahu meman- 
dang melainkan manusia yang dijadikan suami-suami bagi mereka. Mereka itu, se- 
lain suami-suami mereka sendiri, tidak pernah disentuh oleh siapa pun manusia 
atau jin. 

3957) Bidadari- bidadari itu tentang kecantikan, seolah-olah yagut dan marjan. 

3958) Dua surga yang tersebut itu, lantaran sangat subur pohon-pohon dan ta- 
naman-tanamannya, kelihatan hijau tua. 


1058 


Juz’ ke 27 (PEMURAH) = Surah ke 55 


p lag y J Ee # p 
67. Maka ni'mat Tuhan kamu yang YU S E ASL aw 
manakah kamu hendak dustakan ? Se “Net ne PD 


68. Di dalam dua-duanya ada Dena A fa fis è. 
buahan dan kurma dan delima. Is AR VGs a 
69. Maka nimat Tuhan kamu yang | YU: KAK. CG 22 i s 14 
manakah kamu hendak dustakan ? 

70. Di dalamnya ada yang baik-baik Te L FENE V- 


yang bagus-bagus. °? 5°) T D 
71. Maka ni'mat Tuhan kamu yang ob sek 5 KE VI 
manakah kamu hendak dustakan ? zi A 

1 $ r 


72. (Yaitu) bidadari-bidadari yang ter- ecto Di pa PN 
simpan dalam mahligai-mahligai. las 

73. Maka ni'mat Tuhan kamu yang NSCS, JLU vr 
manakah kamu hendak dustakan ? aa 


74. Tidak pernah mereka disentuh LIURE ER Da vi 
oleh seorang pun manusia sebelum 
mereka dan tidak (pula) jin. 3? 6°) SA Í; 3g 


1 - 3 Pan 
75. Maka ni'mat Tuhan kamu yang ICA Cer NA» 
manakah kamu hendak dustakan ? LL USS; $ L yo 


z 3 
76. Keadaan mereka duduk atas ham- pE. SA v 


paran-hamparan hijau dan permadani- ? 


permadani bersulam yang bagus-bagus. a 4 > S SAS 4 
77. Maka ni'mat Tuhan kamu yang CA ga : 
manakah kamu hendak dustakan ? NAS, 7 AN r Ü vY 


78. Maha tinggi nama Tuhanmu yang JAN, ea, E YA 
mempunyai kebesaran dan kemuliaan! 7 
| asy Y1, 


3959) Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlak dan 
cantik rupa, 

3960) Ya'ni, bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh EANAN oleh 
suami-suami mereka yang ditentukan oleh Allah. 


— 0000000 — 


1059 


Surah ke 56 AL-WAGPAH | Juz' ke 27 





(ETEN | 

UNRI 
AL-WAGT'AH 

(KEJADIAN YANG BESAR) 


Surah ke 56 ; 96 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 1 
nyayang. ! PENOS HA Ab E 


1. (Ingatlah) apabila terjadi kejadian PETF 1 z3 A ,| | 
yang besar itu. ***!) 2 7 : 


7 8, 
2. Tentang kejadiannya itu tidak ada AE AW 33) di x 


(kisah) yang dusta. p 7 P 
A ai wa 
3. (Ia) yang n Ma yang me- CET das Ga F 
k pa r 
ninggikan. Š 
4. (Ingatlah) Da akan digoncang- ex DIS Sg 
kan bumi itu sekeras-kerasnya. Dah A 
b sa 
5. Dan dihancurkan gunung-gunung a Jaa S 9 
itu selumat-lumatnya. | | L, Og Ar OLS 
6. Maka jadilah ia debu yang berter- lia sa Hae 2 
bangan. bg rA PE WT 


AE Mahal Y V 


| | KL NA AK 

8. Yaitu orang fihak kanan: siapakah ' di ai, Na 
E j itu? An P 

(dia) erangan fihak kanan itu? SAI 


7. Dan jadilah kamu tiga (golongan). 


P 


: 3 7 Pa F Ta 
9. Dan orang-orang yang celaka; sia- Hino data ro 4 
pakah o 43) orang-orang yang celaka E" 


itu? 3 A Lt 


# 


3961) Alangkah besarnya kehebatan apabila terwujud kejadian Kiamat yang 
besar itu !! 

3962) Hari Kiamat akan merendahkan segolongan manusia dan akan mening- 
gikan segolongan lain, lantaran 'amal masing-masing. 

3963) Yang pertama dari tiga golongan, ialah orang-orang yang di sebelah ka- 

nan. Tahukah kamu siapa dia orang-orang yang di sebelah kanan itu? Akan dite- 

rangkan. 

3964) Yang kedua dari tiga golongan, ialah mereka yang di fihak kiri, yaitu 
mereka yang celaka. 


1060 


Juz' ke 27 (KEJADIAN YANG BESAR) Surah ke 56 


2.9 2 PA a a A Den 
10. Dan orang-orang yang terdahulu Ig | Ji Vga |e 
itulah orang-orang yang terdahulu. 2 Pa 
5 è 


1 
11. Merekalah orang-orang yang di- Cun 
hampirkan, '65) | | m 
12. Di dalam kebun-kebun keni matan e LI 
13. (Mereka adalah) golongan yang Me Ul - 
terbesar dari ummat-ummat dahulu. Tn) r Ad a 
14. Dan sedikit dari orang-orang yang GA Sa ma 2 it 


belakangan. 7°48) 
r oI ty 


15. Atas tempat-tempat duduk yang "aD . 10 
tersulam (mereka berada). t aE i ve — LE 


16. Sambil bersandar di atasnya, ber- Eka . CA A SC 5 $ fa 3A 


hadap-hadapan. 5 

Ke P Lo 

Mera WW 

muda yang tidak akan berubah ke- AS gao HIN 
adaannya. 
18. Dengan (membawa) cangkir-cang- f? CAST zS YA 
kir dan ceret-ceret dan piala-piala yang 
berisi arak dari satu mata air. Ter 5 
19. Mereka tidak akan disentuh sakit AR n dn ge | 
kepala karenanya dan tidak (pula) me- 5, Jg 12 pa Ken 14 
reka akan. mabuk. 


PUJA ET f, . Rap 
20. Dan (dengan) buah-buahan dari IFES AU a E 
(jenis) yang mereka gemari. p PER 
21. Dan (dengan) daging burung dari DV Hr “pe oo 


17. Akan melayani mereka anak-anak 


(jenis) yang mereka sukai. Ea 

22. Dan (akan melayani mereka) bida- Es pg YY 
dari-bidadari. AA 

23. Yang seperti mutiara yang ter- PA pae Bb rr 
simpan. 


24, Sebagai balasan bagi apa yang per- set Je Ka ATA rt 
nah mereka kerjakan. j 


3965) Yang ketiga dari tiga golongan itu ialah mereka yang te? dar Sal tentang 
mengerjakan amal baik di dunia; maka mereka itulah yang akan terdahulu masuk 
surga Tuhan. 

3966) Mereka yang tersebut di Ayat ke 10 itulah orang-orang yang dihampir- 
kan kepada Allah atau dihampiri oleh Allah. 

3967 - 3968) Mereka yang dapat derajat yang hampir kepada Allah itu ialah 
sebahagian besar dari ummat dahulu kala, karena merekalah yang terbanyak, dan 
sebahagian kecilnya adalah dari ummat yang sesudah mereka. 


1061 


Surah ke 56 AL-WA QPAH Juz’ ke 27- 


5 š - 0” PA Pam Pada q 
25. Mereka tidak akan dengar di da yí pes Kea vo 
lamnya omongan yang sia-sia dan ti- PN 
dak (sesuatu) yang membawa ke dosa. Un 


26. Melainkan omongan: "Selamat! la MA NY! Y3 
selamat!!” ii 


I pL p wt Ie 
27. Dan orang-orang (sebelah) kanan : DeU yte pee ly Yy 


siapakah dia orang-orang (sebelah) ka- -° 
nan itu? PAN 
S ez i a 

28. (Mereka) di (dekat) pohon bidara Be a 
yang tidak berduri. z sA = 

$ . Li Pi 
29. Dan di (dekat) pohon pisang yang 3 aa Ali YA 
bersusun-susun. i 2 5 È 2? 

D. 

30. Dan di (dekat) naungan yang ter- >33 X A , Li s 
hampar panjang. Dg A 3 “ 
31. Dan di (dekat) air yang terus me- bag A AU yi 
nerus mengalir. 9 9 

f r 
32. Dan di (dekat) buah-buahan yang AR A33 rr 
banyak. SAT 4 AT: 


: Jar X PLP, 
33, Yang tidak putus-putus dan tidak TAK Yi Y vr 
terlarang. 23 2, 


34. Dan di (dekat) isteri-isteri yang na SP 

terletak di tempat yang tinggi. APAM Tt 

35. Yang Kami jadikan mereka itu ARAA 

satu kejadian yang baru. °° 6?) sab SU yo 

36. Yaitu Kami jadikan mereka pera- AN Aoi on 

wan-perawan. 2 = vI 

37. Yang penuh percintaan, sebaya. MA Z Yy 

38. Untuk orang-orang yang (di sebe- aA An 2er 

lah) kanan itu, SEN YA 
i i $ 

39. (Mereka adalah) satu golongan TE 3, KIE ACA ra 

yang terbesar dari orang-orang dahulu. bi ” 

40. Dan satu golongan yang terbesar 1» „t n FoI, 

(juga) dari orang-orang yang belakang- AN CA AL f f. 

an. ) 


3969) Isteri-isteri itu Kami jadikan mereka tidak sama dengan kejadian yang 
dahulu. i 

` 3970) - 3971) Yang dimaksudkan oleh Ayat-ayat ke 13 dan 14 ialah mereka 
yang dihampiri oleh Allah (mugarrabin). Adapun Ayat-ayat ke 39 dan 40 adalah 
mereka yang lain dari mugarrabin itu. 


1062 


Juz’ ke 27 (KEJADIAN YANG BESAR) Surah ke 56 





41. Dan orang-orang pihak kiri; siapa- Dan Je Ima &! 


| : | gan 1 

saha orang-orang punah kiri itu? J TE 

42. (Mereka) dalari angin yang sangat 0S o; 

panas dan air yang sangat mendidih. AG GA J a 
oje? o sa 

43. Dan di naungan dari asap yang hi- a Sea tr 

tam. 

44. Yang tidak dingin dan tidak me- 25 5 SY GÝ tt 

nyenangkan. 

45. Sesungguhnya mereka, sebelum riJ A aga 

itu, adalah dalam kesenangan yang oa) Fa LE » bi LO 


3973 
bebas. ) Saah garr 


SAN IE IN LI 


46. Dan adalah mereka itu terus me- - 


nerus dalam dosa yang besar. u D y 
47. Dan adalah mereka pernah berka- Eg ka Si AAA y: 

ta: "Apakah kalau kita sudah mati Sa Salai 3 w 
dan kita jadi debu dan (tinggal) tulang I oger” 2 
kita akan dibangkitkan?” a ) g) J gaa ar APY Ea Diy 
48. "Dan apakah bapa-bapa kita yang sort 
dahulu-dahulu (juga akan dibangkit- 5 os 3 sei 5 LA 
kan)?” AP SP AG 


49. Jawablah: 3°74) "Sesungguhnya Cr AN l mba Au 14 
orang-orang dahulu dan yang bela- aa p 
kangan.” Le J x Sod 3. 
50. “Akan dikumpulkan pada satu E a 


waktu yang tertentu dari satu Hari 
yang sudah ma'lum.” p a | 


51. "Kemudian sesungguhnya kamu, Sa “en a Oo 
hai orang-orang yang sesat, yang men- 


, 2 39 
dustakan!” YG i 


52, ”Sesungguhnya (kamu) akan ma- 
kan dari pohon, yaitu (pohon) zaq- Kaku ape Yy or 
gum.” 

1 € ya 2 d3 A 
53. ”Maka akan kamu penuhi perut- E R yan 
perut kamu dengannya,” .. Dra EASY or 


3972) Orang-orang pihak kiri atau sebelah kiri itu maksudnya ialah mereka 
yang celaka atau kafirin. 
3973) Mereka yang kena siksa itu adalah orang-orang yang tidak mau terikat 
dalam batas-batas Allah di dalam dunia. 
. 3974) Jawablah hai Muhammad! 


1063 


Surah ke 56 AL-WA @TAH Juz’ ke 27 





54. "Lantas kamu akan minum, sesu- * SE 13 Pa ot 
dah itu, air yang sangat mendidih.” Pe stop PA 

| 3? or guna 
55. "Yaitu kamu akan minum secara 4 na Ip ALI 00 
onta yang sangat haus.” “ani 4 


56. Ini adalah jamuan bagi mereka pa- claw ei puia ol 
da hari Pembalasan, P OST P PET 
57. Kamilah yang telah jadikan kamu; Y sA eS cpat ov 
maka mengapakah kamu tidak mau 


2 oho pI 


membenarkan? € 
L 

58. Maka sudahkah kamu perhatikan resol., SAM ( 

apa yang kamu pancarkan? 875) I paas a “ara OA 


PARA o E ERLAR E TAA 
59. Kamukah yang menjadikannya 2 | du gA LA uti DA 
ataukah Kami yang mengadakan(nya) LP Ya 2 we 
3976 A 
) DN 
60. Kamilah yang telah tentukan ke- .- 979 J7, letar | 
matian di antara kamu; dan tidaklah ~ PA AU y 
dapat Kami dihalangi. 3°77) eneas DOA 2r 
NI gaa nakal, 


61. Daripada mengganti kamu dengan Lal ane 
orang-orang yang seperti kamu, dan KT AM Ao de. 4) 


anpara) menjadikan kamu dalam 
kejadian} yang tidak kamu ketahui. oA ar Lo. 
62. Dan sesungguhnya kamu telah me- ,20-/, 4 Aa ng 
ngetahui kejadian yang pertama, maka 4 DE SIN ea 9 NY 


| $ 1. 7 5 
mengapakah kamu tidak mau perhati pedang) bae 


U9 Bi 
63. Maka sudahkah kamu perhatikan r ae Ih solar tt an 
apa yang kamu tanam ? o Pa ka 0 La | 


3975 — 3976) Sudahkah kamu perhatikan kesaktian dan keanehan mani yang 
kamu pancarkan dalam rahim isteri-isteri kamu? Fikirkanlah! Siapakah yang men- 
jadikannya, Kamikah atau kamu ? 

3977-3978) Kamilah yang berkuasa menentukan kematian di antara kamu, 
dan Kami tidak dapat dihalangi daripada mengadakan manusia seperti kamu, se- 
bagai ganti kamu, pada badan dan rupa, tidak pada kepercayaan, dan tidak dapat 
dihalangi Kami daripada menjadikan kamu berupa satu makhluk yang kamu tidak 
tahu, 

3979) Hai orang-orang yang ingkari pembangkitan hari Kiamat! sesungguhnya 
. kamu tahu bahwa sekalian manusia yang ada ini adalah kejadian yang pertama. 

Maka tidakkah kamu bisa berfikir, bahwa Tuhan yang menjadikan kejadian 
yang pertama ini, lebih mudah bagi-Nya menjadikan kejadian yang kedua nanti? 


1064 


Juz' ke 27 (KEJADIAN YANG BESAR) Surah ke 56 





8 4 r S Pd s3 P , r aJ or 
64. Kamukah yang menanamnya atau- PE | í “4 
kah Kami penanam(nya) ? S+ J y DP 


ul 2 

SEAL 
65. Jika Kami kehendaki, niecaya yg TEA sD EZA A 
Kami jadikannya racik- racikan kayu, Ú Aa AS 
maka jadilah kamu berduka-cita. kayu, Ú Pra 

.. 66. (Sambil berkata): Sesungguhnya 139A 
kami terpikul hutang.” °?8?) 6, 1 Wi 1? 
67. "Bahkan kami terhampa.” 3°82 Lo aj on Jat 
| Sa Ea ká 


68. Maka sudahkah kamu, perhatikan ii ARAH GTA 
air yang kamu minum ? 29,04, 
A a .. 


69. Apakah kamu yang turunkannya sf. a99? 0 ser : 
dari mega, ataukah Kami yang menu- @jeN G9 gan 3 piel MN 
runkan(nya) ? 635 ss? D K 


70. Jika Kami kehendaki, niscaya Ka- II, y 210, 


mi jadikannya asin sekali: maka me- SBI AREE ASS a! ji Ve 
ngapakah kamu tidak mau bersyukur? D K Zas 4 


71. Maka sudahkah kamu perhatikan 8. 30J » a ENI 
api yang kamu nyalakan ? IATE aa Vi 
| KA pesat oi AAA 


72. Apakah kamu yang jadikan pohon Au yY 
nya, ataukah Kami yang mengadakan € ena BA p Fi D 


(nya) 2 an - ` NA 


73. Kami telah jadikannya peringatan TETE da 
dan bekalan untuk orang-orang musa- 31 Sis Kn alas oE Dai 


fir, 3983) . eh. 


SD 


3980) Jika Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan tanaman-tanaman itu tidak 
berbuah, bahkan sebagai racik-racikan kayu (hancur-hancuran kayu). 

3981 — 3982) Ya'ni, di waktu gandum-gantum kamu tidak berisi, kamu akan 
berdukacita dan berkata: "Sesungguhnya kami terpukul hutang, yaitu belanja 
memberi benih dan belanja menanam, dan kami terhampa, tidak mendapat apa- 


apa. 
3983) Api di dunia Kami jadikan peringatan supaya kamu ingat api Akhirat, 
dan api itu Kami jadikan bekalan bagi musafir dalam perjalanannya. 


1065 


Surah ke 56 -© ALWA QPAH Juz’ ke 27 





P) Pi » # ð è a A d 
74, Oleh karena itu, sucikanlah nama eal E azz vt 
i 5 PO i VM « t 
Tuhanmu yang besar. 3°84) n ge 
75. Maka janganlah (demikian)! Aku OI Fy ure 3 
bersumpah dengan tempat-tempat "AH & 
turun angsuran Qur'an. *?5*) | 


76. Padahal sesungguhnya ia itu satu — AI VA 
sumpah yang besar, jika kamu menge- 


tahui. 2°86) | S A 4 
ig 1 , G’ E r Iz, 

17. Sesungguhnya ia itu (adalah) Qur 

an yang mulia. “?87) | 2555 pa Tani YV 


a , 2 Ld 
18, Dalam “Kitab yang terpelihara. sg a LE AE SEJ VA 
79. Yang tidak menyentuh dia melain- AAN i 
kan (makhluk) yang dibersihkan. D3 dasi! YA EA V4 
8 i L ) 


80. Penurunan dari Pengurus sekalian PETA Yaa PAN J T 


alam °??? °) 
IS -í 


81. Maka apakah kamu hendak dusta- p= MEN Sg Al 


kan omongan ini? 3**?!) -.$ , á 


82. Dan hal kamu mendustakan itu ° : Pa a A 
kamu jadikan sebagai rezeki kamu. K PE AR PI 

i ) 

83. Maka mengapakah tidak ketika (ji- 


535 AS 
3993 pede 
wa itu) sampai di kerongkongan. ) 


TERA) #6 AY 


3984) Sebutlah Allah dengan nama yang suci daripada bau-bau syirik. 

3985) Janganlah kamu dustakan hari Kiamat, Muhammad dan Qur'an! Aku 
bersumpah (Aku menarik perhatian) dengan hati manusia yang jadi tempat-tempat 
turun @ur'an, sedikit ke sedikit, lalu mereka jadi Mu'minin yang teguh. 

3986) Padahal sesungguhnya sumpah (penarikan perhatian)yang tersebut, ada- 
lah sumpah yang besar dan penting, jika kamu tahu rahasianya. 

3987) Yang turun berangsuran buat duduk di hati manusia itu adalah @ur'an 
yang mulia. 

3988) Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad itu, asalnya bertempat di 
kitab yang terpelihara, yaitu Al-Lauhil-Mahfuzh. 

3989) Al-Lauhil-Mahfuzh itu sebuah kitab yang tidak diketahuinya, selain 
Allah, melainkan oleh makhluk yang dibersihkan dari dosa-dosa, yaitu malaikat. 

3990) Allah-lah yang turunkan @ur'an itu dengan terus atau dengan perantara- 
an Jibril kepada Muhammad, bukan jin dan bukan setan yang wahyukan kepada- 
nya sebagaimana tuduhan sebahagian dari kaum kafir. 

3991) Maka apakah patut kamu hendak dustakan Qur'an-itu ? 

3992) Mendustakan Muhammad dan Qur'an itu kamu jadikan sebagai makan 
minum yang kamu perlu kepadanya. 

3993) Maka kalau tidak ada Tuhan yang berkuasa pada mematikan dan meng- 
hidupkan, mengapakah kamu tidak tarik kembali ruh seseorang yang sudah sam- 
pai di kerongkongannya? 


1066 


Juz' ke 27 (KEJADIAN, YANG BESAR) Surah ke 56 





peg Jos MAAN ò ê 
: É At: 
34, Sedang kamu di ketika itu meli- J9 Pedan Ke 


85. Padahal Kami lebih dekat kepada- °K? aa i pn ho 
nya dari pada kamu, tetapi kamu ti- 4 TA 3 2 


dak melihat. '??5): 27 3 
G PEDR S3 
86. Maka sekiranya kamu bukan orang 2 2 


-orang yang diperhamba, mengapakah Z o2z 
tidak 2996) S A1 


87. Kamu kembalikan (ruh) itu, jika - “.. iZi eg or 
! : Sa 


3997 kamu orang-orang yang benar? Peha Ay 


29 L’ 


88. Tetapi sekiranya adalah ia dari go- ALAN AIO! Sa 
longan orang-orang yang dihampirkan, ": D. 
ag P EZ P 4 


: a 
89. Maka (baginya) kelapangan dan is- C 3 TP RATA 2 én ^ 
tirahat dan surga keni'matan. °°???) aer g aa Na í 
90. Dan jika adalah ia dari orang-orang — u? gra, 3 
sebelah kanan. ****) Ni 


91. Maka keselamatan bagimu dari Ole | sy ES AM A 
orang-orang sebelah kanan. "001) 


92. Dan jika adalah ia dari orang-orang Uu LISA Ha PT IU: Si: au 
yang mendustakan, yang sesat. 4902)  ” 


“ 
È z j1 rA SI 

93. Maka (baginya) suguhan dari air G3 
yang sangat panas, °°?) EA daa An 


3994) Ya'ni kamu melihat orang yang ruhnya sedang hendak keluar, maka me- 
ngapakah tidak kamu tarik kembali atau halangi ? 

3995) Kami lebih dekat kepada orang yang hampir mati daripada kamu, dan 
lebih berkuasa pada melakukan sesuatu terhadapnya, tetapi kamu tidak dapat me- 
lihat Kami. 

3996 — 3997) Jika kamu bukan hamba-hamba Tuhan, tetapi berkuasa sendiri, 
maka mengapakah tidak kamu kembalikan ruh seseorang yang sedang hendak ke- 
luar? Kembalikanlah jika kamu orang-orang yang benar pada anggapan kamu. 

3998 — 3999) Orang yang mati itu jika dari golongan mereka yang dihampir- 
kan kepada Allah, maka kelapangan, istirahat, dan surga keni'matan jadi ganjaran- 
nya. 
| 4000 — 4001) Ya'ni, jika yang mati itu dari golongan sebelah kanan (yang ber- 

bahagia), maka dikatakan kepadanya: “Kesejahteraan atasmu dari orang-orang se- 
belah kanan.” ya'ni, mereka mintakan kesejahteraan kepada Allah untukmu, 


4002 — 4003) Ya'ni, yang mati itu jika termasuk golongan yang mendustakan 
Rasul-rasul dan golongan sesat, maka suguhan (pemberian) untuknya ialah air 
yang sangat panas. 


1067 


Surah ke 56 | AL-WA @I'AH Juz' ke 27 





94. Dan masuk neraka. | C3 aa at 


95. Sesungguhnya ini ialah keyakinan KA PAI ia & 40 
yang benar. ai 


wry 


96. Lantaran itu, sucikanlah nama Tu- daa Lea — 471 
hanmu yang besar CO 


4004) Ya'ni, sebut dan panggillah Tuhanmu dengan nama yang suci dari bau- 
bau syirik. 


— 0000000 — 


1068 


Juz' ke 27 (BESI) Surah ke 57 


(7 1 | 
DWEL 
AL-HADID 
(BESI) 


Surah ke 57 ; 29 Ayal 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, „sa M. S aa”? 
Penyayang. a E PA ema 


P ` V7? p 
1. Menunduk kepada (kehendak) © 1, EN ah AI xx | 
Allah, apa-apa yang ada di langit dan 7 2 CC. 
bumi, karena Ia-lah Yang gagah, EF Td T 

Yang bijaksana. KAYA D Tp 


PA ri "NP 

2. Bagi-Nya-lah kerajaan langit dan uv 5 KAN HL v 
bumi; Ia menghidupkan dan Ia mema- e7 E E PPE E, 
tikan; dan Ia berkuasa atas tiap-tiap He EXAT ID g aa Sie 

suatu. di ; 
D. PrE 

Pa Tan 
AA A J'a r 
f LEE ATA SERA "hr 
AE idau 

sen, rg 12,0 $9 
4. lalah Yang menjadikan langit 1,1" T S Sia c 

dan bumi dalam enam masa; dan Ia D 

bersemayam atas 'Arsy; Ia mengetahui Ks a ya P ai 3 


apa yang masuk dalam bumi, dan »A 3 Lu {T 1 3 FA 


apa yang keluar dari padanya, dan se Eaz 
Iy # + 


apa yang turun dari langit, dan apa JA : SU ar ag 
yang naik kepadanya, dan Ia beserta se, js a. IIe 
Sana 43 al gsl ha 


3. Ialah Yang awal dan Yang akhir, 
Yang zhahir dan Yang bathin, dan Ia 
mengetahui tiap-tiap suatu. ***”) 


4005) Allah-lah Tuhan Yang awal (tidak ada permulaan), Yang akhir (tidak 
ada kesudahan), Yang zhahir dan terlihat segala kekuasaan-Nya, Yang bathin dan 
tak terlihat dengan mata kepala kita, karena yang bisa dilihat oleh kita, tidak lain 
melainkan makhluk seperti kita. 


1069 


Surah ke 57 AL-HADID Juz ke 27 





kamu di mana saja kamu berada: í 5 yh Ga i F 21 Sa 2 
dan Allah melihat apa-apa yang kamu 


kerjakan. 
1 1 : “ Pa. J Jp 
5, Bagi-Nya-lah kerajaan langit dan ix yi; KEPO TI ai 5 
bumi: dan kepada Allah-lah dikemba- 774“ 2 Pa NA 
likan perkara-perkara. 490 6) pa aa Gay 23 


Eris 


6. ia masukkan malam pada siang, P 1 
dan Ia masukkan siang pada malam, 
dan Ja mengetahui apa-apa yang ada = FATE s i IA 


di hati 4007 1 
) aa 


92 e. 


7. Berimanlah kepada Allah dan! as Maa AU, al V 
Rasul-Nya, dan belanjakanlah sebaha- ai 213 Íy 

gian dari apa yang la telah jadikan 4 * 3 2 : 
kamu pengurus di tentangnya: ****)y - Aa dpn 
maka orang-orang yang beriman dari , JA. P r 1 KAI 2. 


antara kamu dan orang-orang yang a. ph 
membelanjakannya, bagi mereka ada- 3 


lah ganjaran yang besar. Sp - 
” oS i J r ” af 
8. Dan AA AT kamu tidak mau aU IYA PIS A 


itu mengajak kamu supaya kamu 
beriman kepada Tuhan kamu, sedang ZJ , P... or 

sesungguhnya Allah telah mengambil LA Pane Ka 
perjanjian dengan kamu, jika adalah s 2 
kamu orang-orang yang beriman ? ETI A 


4009) YA 


percaya kepada Allah, padahal Rasul AYI 2 t) ag 


4006) Ya'ni, semua benda dan urusannya, yang lahir dan yang bathin, tempat 
kembalinya, tidak lain melainkan Allah. 

4007) Allah-lah yang mengedarkan siang dan malam, dan Yang mengetahui 
apa-apa yang tersembunyi dalam dada-dada makhluk-Nya. 

4008) Belanjakanlah sebahagian dari kemampuan yang Allah jadikan kamu pe- 
“ngurusnya yang berhak. 

4009) Ya'ni, jika benar kamu orang-orang yang ada atau mau mempunyai ke- 
percayaan — sebarang kepercayaan — mengapakah kamu tidak mau beriman kepa- 
da Allah, sedang Rasul ajak kamu buat beriman kepada-Nya, padahal dalam alam 
ghaib, ketika dipindahkan kamu dari tulang belakang datuk kamu, Adam, kamu 
telah memberi kesanggupan akan beriman. 


1070 


Juz' ke 27 (BESI) Surah ke 57 





9. Ialah yang menurunkan atas oh Kh KT Pa Na AF ja 9 
hamba-Nya perintah-perintah yang Ab 7 a. A 
nyata-nyata, karena Ia hendak keluar- ka) MG 
kan kamu dari kegelapan-kegelapan ? , Pa (3 AG 

kepada cahaya: dan sesungguhnya =$ $ 8 md OSAA psd! 
Allah itu Belas, Kasihan kepada kamu. fo -> 


NA 


10. Dan mengapakah kamu tidak Kg aga A csi Sius t 


membelanjakan (harta) di jalan Allah “ eng 
padahal bagi Allah-lah pusaka langit us syaa AN YE pai 
dan bumi; tidak sama orang dari 2 ý 
antara kamu yang belanjakan (harta) 9 DA fi 2 
sebelum pena'lukan (Makkah) dan — 

berperang: mereka itu (mempunyai) ! Ng COF 1 | 
lebih besar derajat dari pada orang- PROIE 3 
orang yang belanjakan sesudah itu dan Z/0- e “2. g 


berperang; tetapi. tiap-tiap satu PA gha edo A23 


` 


(golongan) dijanjikan (balasan) yang 7 93y A 


mt, 

amat baik oleh Allah: dan Allah AN ag 13 AP OLI 3 
mengetahui apa-apa yang kamu ker- E Ve P 

jakan. 4019) ` ÍA Lana 513 


11. Siapakah yang hendak memin- áD Tris W 
jamkan kepada Allah satu pinjaman ,- ala It 


yang baik, lalu Ia gandakan (ganjaran) Ipad PE TAGS pa 
baginya, padahal (adalah) baginya ; 

e lia ? 4011 s 
ganjaran yang mulia ) AA 


Jo 
12. (Ingatlah) hari yang engkau**'*) DI EZAM 
a melihat orang-orang Mu'min = TAF YAN str f 
laki-laki dan Mu'min perempuan, 4 zero IL 90. 
cahaya mereka berjalan di hadapan AA GEA DRL 


4010) Mengapakah kamu tidak membelanjakan harta kamu di jalan Allah, pa- 
dahal harta itu dan sekalian isi langit dan bumi kepunyaan Allah? Orang-orang di, 
antara kamu yang berperang dan belanjakan hartanya sebelum Muslimin kalahkan 
Makkah, tidak sama dengan mereka yang berperang dan belanjakan hartanya se- 
sudah jatuh Makkah. Mereka itu lebih besar derajatnya daripada mereka ini. Teta- 
pi dua-dua golongan itu Allah janjikan balasan yang amat baik, dan Allah tahu 
apa-apa yang kamu kerjakan. 

4011) Ya'ni, siapakah yang mau belanjakan hartanya di jalan Allah, lalu dapat 
balasan yang berlipat ganda, padahal ganjarannya yang asli itu sendiri adalah gan- 
jaran yang amat menyenangkan ? 

4012) Ya'ni, ingat dan fikirkanlah bagaimana bagusnya hari yang engkau Sa 
hammad) akan melihat ..... | 


1071 


Surah ke 57 AL-HADID Juz' ke 27 





"22 
mereka dah di kanan-kanan mereka; 
4013) (dikatakan) : iee kegem- CEEA HEFE Sa aa 2 
Ten, bagi kamu pada hari ini, ialah . » 

surga-surga yang mengalir padanya Anies 
sungai-sungai, hal keadaan kamu kekal 

padanya: yang demikian itu ialah á PREE KA Hn Kop 9 
bahagia yang besar”, Ea 5 

13. (Yaitu) pada hari yang muna- ISN J gaa pa yy 
fiqin laki-laki dan perempuan berkata 7.37» J, ,, - 

kepada orang-orang yang beriman 3 IP gala Naa Ka 


"Tunggulah kami, supaya kami ambil r R PU ox 0 224 
sedikit dari cahaya kamu”, Dikata - Adaa Penis 
kan : "Kembalilah ke raha s, j2 Pi. 

kamu dan carilah cahaya ( di sana )”, — atas 2 PEHI 


lalu diadakan di antara mereka satu 
sekatan berpintu yang sebelah dalam- 43 aU K A 
nya ada rahmat; dan sebelah luarnya, 


` lsd s” 1 
dari situ (terbit) adzab. 4014) AA 3 ea 2 63 Aa 
2, 2 
Dia 
14. Mereka akan seru mereka itu NS as PASA rt 
”Bukankah kami bersama kamu 9” 1 23 


+ # 


Jo 92 2e- Z4 
Mereka itu menjawab : “Betul! < -a G K | JG 
i | ar 3 Pa do 


. .. t 
P 


tetapi kamu telah binasakan Ada 
kamu, dan kamu menunggu dan ragu- Sant delta oles, 


ragu dan kamu ditipu oleh cita-cita D LI we P3 


: P z 
(yang salah), sehingga datang hukum- PEA sa LV 
an Allah dan penipu itu telah menipu Lisa I GA f} 


kamu terhadap Allah”. 4°15) AT 5 LIL 


4013) Di hari itu, cahaya kaum Mu'minin cemerlang di depan dan di kanan 
mereka. Tidak disebut kiri dan belakang, karena kiri dan belakang, biasanya digu- 
nakan buat pemberian keputusan kepada kaum kafirin. 

4014) Yaitu hari yang kaum munafigin akan minta kaum Mu'minin tunggu se- 
bentar untuk mengambil sedikit dari cahaya mereka. Di waktu itu akan dikatakan 
kepada mereka: "Kembalilah kamu ke tempat perhitungan 'amal tadi, di sana 
ada nur buat siapa yang berhak mendapatnya.” Lalu diadakan sekatan antara Mu’ 
minin dan munafigin dari tembok yang sebelah dalamnya berisi rahmat mengha- 
dap Mu'minin dan sebelah luarnya menerbitkan adzab untuk munafigin. 

4015) Kaum munafigin akan berkata kepada kaum Mu'minin:”Bukankah kami 
bersama kamu di dunia?” Mereka jawab: "Betul! kita bersama tetapi kamu telah 
celakakan diri-diri kamu dengan tidak mau beriman dan kamu tunggu dan harap: 
harap kejatuhan Islam dan kamu ragu-ragu dan kamu ditipu oleh angan-angan 
hingga tiba hukum Allah atas kamu, sedang kamu ditipu oleh penipu itu dalam 
urusan kamu terhadap Allah. - 


1072 


Juz' ke 27 | | (BESI) Surah ke 57 





f 


Í $ e? dar 


15. "Oleh karena itu, pada hari 4” S kias “AG To - 
ini, tidak diterima tebusan dari kamu, “219 TEST TEN | 


J, * 
dan tidak juga dari orang-orang kafir, #1 KA Cne Ne. 
tempat kamu ialah neraka; ialah JA sala GAN 


penolong kamu: dan jelek sekali Je ey EA Y TP 

tempat perlindungan kamu itu” gaga Ima S LP 
2 A. & ng PA 

16. Belumkah datang waktu bagi ko Ipar po 3 

orang-orang yang beriman, buat hati pon N : ggal? paai 

mereka tunduk mengingat Allah dan Ua 9 AA SA ac Laa 

mengingat apa-apa yang turun dari 4 


é # 2 # # 9 rr 

2. A 3 + P | F r i 

kebenaran ? Dan janganlah mereka O sA) SAY end 
jadi seperti orang-orang yang diberi y 4-44 » IA Sa’ 
d 4 Cai 2g (1 | 

kitab lebih dahulu, lalu panjang masa AAS Aa LES PI 
mereka, lantas hati mereka jadi keras, $e, Cc o 29 afi onat A-s 1 
KS Hk LAIN 


AA 
dan kebanyakan dari mereka orang- p 
orang yang melewati batas. 4016) Gg P CA 


IN "Fi #1 ny DN 
19. Ketahuilah bahwa Allah meng- v2 AINI Ii w 
hidupkan bumi sesudah matinya; <18 947 22,02 5s... 
sesungguhnya Kami telah terangkan CAN | SÉ 13 nya, (et 
kepada kamu ayat-ayat (Kami) supaya ` Bi : 


- PP i pa 2 Da 
kamu mengerti. Dl KI | 


18. Sesungguhnya laki-laki yang ber- grt Iie 1704 29P L | 
sedekah dan perempuan-perempuan Snap 3 AI HI YA 
yang bersedekah dan meminjamkan »- 23 %27, fel pı J or 
kepada Allah **'”) satu pinjaman Sella Can 3 AI go $ 13 
yang di Naa an balasan Paan 
untuk mereka, dan adalah bagi mereka , HE LA RA ad 
ganjaran yang utama. TA et 3“. 
I Jaa 3, 20.7 
19. Dan orang-orang yang beriman Na ADU ya pa) 1 
Kepada. SANA dan rasul-rasul-Nya, ne I ... pa 3 
mere orang-orang yang benar; $h , SI Ogah Lahan tia 
dan orang-orang yang (teranggap) 2 “eer i #3 


4016) Belumkah sampai tempo tunduk betul-betul hati orang-orang yang ber- 
iman itu pada mengingat Allah dan mengingat kebenaran yang turun dari Allah? 
Dan janganlah mereka jadi seperti kaum Bani Isra-il yang diberi kitab agama lebih 
dahulu, lalu jadi keras hati mereka lantaran sudah lama tidak memperhatikan 
kitab Allah: dan kebanyakan dari mereka itu orang-orang yanp melewati batas, 
durhaka. 

. 4017) Meminjamkan kepada Allah itu, maksudnya membelanjakan harta di 
jalan Allah. 


1073 


Surah ke 57 AL-HADID Juz' ke 27 


syahid di sisi Tuhan mereka, mereka 
akan dapat ganjaran mereka dan 
cahaya mereka: sedang orang-orang 
yang tidak mau percaya dan men- 
dustakan ayat-ayat Kami, mereka 
itu ahli neraka. 


20. Ketahuilah, bahwa penghidupan 
yang rendah ini hanya satu permainan 
dan kesenangan dan perhiasan dan 
bersombhong-sombongan di antara 
kamu dan berbanyak-banyakan 
tentang harta dan anak-anak, seperti 
hujan yang tumbuh-tumbuhannya me- 
nyenangkan kafir-kafir 40174) kemu- 
dian ia jadi segar lantas engkau lihat 
dia jadi layu sangat, kemudian ia jadi — 
hancur: dan: di Akhirat ada adzab 
yang sangat dan. (juga) keampunan 
dari Allah dan keridlaan: dan peng- 
hidupan yang rendah itu tidak lain 
melainkan benda penipuan belaka. 


21. Berlomba-lombalah ke jalan ke- 
ampunan dari Tuhan kamu dan ke 
surga yang luasnya seperti luas langit 
dan bumi yang disediakan bagi orang- 
orang yang beriman kepada Allah 
dan rasul-rasul-Nya: yang demikian itu 
adalah kurnia Allah yang Ia berikan- 
nya kepada siapa-siapa yang Ia sukai, 
karena Allah itu Yang mempunyai 
kurnia yang besar. 


22. Tidak mengenai sesuatu musibah 
3018) di bumi dan tidak di diri-diri 
kamu, melainkan (sudah tertulis ) 


oJI CI sal Ju? o #720 


VA KAA NN 
Sep ARA 


P DA AN 


UA IAAP Y. 
Keo IA 
ESA, YNA 1, 
BE iA 
peran 


# 


AE 
G o 
La pp A 


sI f 2a 


pad penga Taat 


SANA n 
Pa. PF ser, Ly? F 
MAA LA 
as r' A s29 
o TERI 
ENEN By IL 
2? ) jA Pn A NAN 
99 e ie 


isa KA Yr 
MEN AI 


4017a) Boleh juga diartikan peladang-peladang.: 


1018) Musibah : Bahaya, kecelakaan. 


1074 


Juz' ke 27 (BESI) Surah ke 57 





t y Yo? 
dalam Kitab **'*) sebelum Kami WCET CERRIS 
jadikannya; ° ?° ) sesungguhnya yang 
demikian itu mudah bagi Allah. 3 4 a5! 


v 


23. Supaya kamu tidak berdukacita Ś i n Tr 
sangat terhadap apa-apa yang luput Ú uden 
dari kamu, dan tidak (pula) kamu 4 4434 ce ESF 
gembira sangat dengan apa-apa yang SA A a 
Allah berikan kepada kamu, karena a94 a, 
Allah itu tidak suka tiap-tiap orang y a 2» 
yang angkuh, sombong. 4021) PN NN : 
: , ð ” k% 70, Me 


LS GAH SAS rt 
24. (Yaitu) orang-orang yang bakhil 2 F i 


dan menyuruh manusia berlaku bakh- ER ' 
il; dan barang siapa berpaling, maka ab OY TA SA 


(ep esuhnya keperluan Yang terpuji. | $ 5 atu 5 Tn 


P á 6 sr 
25. Sesungguhnya Kami telah kirim a ana Mata: ld ro 
utusan-utusan Kami dengan (memba- aa 4*7 
wa) keterangan-keterangan, dan Kami Dia | 1 P LÉS Aa 25 4 
turunkan bersama (mengutus) mereka, 


kitab dan timbangan, ****) supaya an la... ay Ab ga 


manusia berlaku adil: dan Kami 


$. 

turunkan besi yang padanya ada , 41/7” a Sa E 

adzab yang sangat dan (ada) kebaikan- LL 3 = 5 

kebaikan bagi manusia: dan supaya 42 2?- .-2: 5. ee AN Ga Al 

Allah buktikan siapa yang menolong- aan UA AANO 3 IS 

Nya dan rasul-rasul-Nya yang ghaib f 

(daripadanya); ****) sesungguhnya a A D! LA AL, yg 

Allah itu Kuat, Gagah. 

——— 2. 
4019) Kitab, Al-Lauhil-Mahfuzh. Pa 
4020) Sebelum Kami jadikan-nya: Sebelum Kami jadikan musibah dan apa 

yang ditimpa musibah. 

4021) Allah beri tahu dari hal takdir itu supaya kamu tidak dukacita sangat 
terhadap kesenangan-kesenangan yang luput dari kamu dan tidak pula kamu ber- 
suka dan gembira sangat dengan pemberian-pemberian-Nya, karena orang yang sa- 
ngat gembira itu akan berlaku sombong, sedang Allah tidak suka kepada orang 
yang sombong pada dirinya dan sombong terhadap orang lain. 

4022) Orang-orang yang sombong pada diri sendiri dan sombong terhadap ma- 
nusia, biasanya jalah yang bakhil dan menyuruh orang lain lakukan kebakhilan! 
padahal barangsiapa berpaling dan tidak mau belanjakan harta di jalan Allah maka 
ia akan kerugian dan tercela, sedang Allah itu Ja-lah Yang kaya dan Terpuji. 

4023) Yaitu kitab hukum-hukum agama dan hukum-hukum keadilan, yang 
mengenai pertimbangan sukatan dan ukuran. 


4024) Allah beri kitab, timbangan dan besi untuk pergunaan manusia dan 
(Bersambung di halaman 1076) 


1075 


Surah ke 57 AL-HADID Juz' ke 27 
26. Dan sesungguhnya Kami telah 4.817 ep ana ya 
utus Nuh dan Ibrahim, dan Kami 


do. d P + 
adakan antara anak cucu kedua- S ipt yu klan 3. 
duanya kenabian dan kitab (agama): ' 


maka di antara mereka ada yang è AS TE 7 pesse ; 
terpimpin, tetapi kebanyakan dari Sf £ p 2 
mereka orang-oran ang melewati pa , 
batas. | i Bea T 


Z7 


27. Kemudian Kami iringi sesudah 1-15, Ela, Seni 5 Yy 


mereka dengan beberapa rasul Kami; P 
dan Kami iringi dengan 'Isa bin Mar- 4, 7.5.4? t Pos 
yam dan Kami beri kepadanya Injil; ai on, 
dan Kami adakan dalam hati orang- o2} o, Pjs, 
orang yang mengikutnya, belas dan LI aji 
kasihan; tetapi jalan pertapaan itu, 4£. sess 2... AN RASA f, 
merekalah yang mengadakannya — Awm ha-g MX YAI Le opan 
Kami tidak wajibkan itu atas mereka— 


Pe ti 
tidak lain melainkan karena meng- Ia 
harap keridlaan Allah, tetapi mereka 


tidak peliharanya sebetul-betul peme- LA f i l | Ka al 
liharaan °?) oleh karena itu, g! v7 


Kami beri kepada orang-orang yang pe A TES 
beriman (betul-betul) dari antara j Ya usu FEAIRT 
mereka, ganjaran mereka; dan ke- 


Jes ÈI 
banyakan dari mereka 4026) orang- AKG eh 


BN An 


orang yang melewati batas. Fa ai isi: 
5) pin 
28. Hai orang-orang yang beriman ! HA aga YA 
berbaktilah kepada Allah, dan perca- , 2 aj? ja sp ' 
yalah kepada Rasul-Nya, niscaya Ia Pata PIT AA 


beri kepada kamu dua ganda dari %3 s; o . 
rahmat-Nya, dan Ia akan adakan da Sa 


bagi kamu cahaya yang kamu bisa 3 Ar .” 203 


+ 


berjalan dengannya, dan la akan A y PA E pena 
ampuni kamu, karena Allah itu Ga jali 


Pengampun, Penyayang. | pasy SA 


. untuk Allah buktikan siapa yang menolong Allah dan rasul-rasul-Nya, padahal 
Allah dan rasul-rasul-Nya tidak hadlir di hadapannya, ya'ni menolong dengan 
ikhlas. 

4025) Pertapaan dalam segala hal, terutama meninggalkan perkawinan, Kami 
tidak perintah. Orang-orang Kristen meninggalkan perkawinan karena mencari ke- 
ridlaan Allah, tetapi mereka tidak pelihara perkara itu dengan cara yang baik. ' 

4026) Mereka : Pengikut- pengikut nabi Isa. 


1076 


Juz' ke 27 (BESI) Surah ke 57 


“Tn, 


29. Supaya diketahui oleh Ahli Kitab Yi PEN AE DI | rą 
bahwa mereka tidak berkuasa atas Y ad 


(mendapat) satupun dari kurnia Allah, - 4 g ge 
dan bahwa kurnia itu ada di tangan ai San en bs a 6 an 


Allah: Ia berikannya kepada siapa- ? | Ie Ra 
nata Aji au 2'9 
siapa yang Ia sukai; dan Allah itu 97 sg 


la-lah yang mempunyai kurnia yan Ta 
sing, menpuny yang AEAN DANA Ani 


besar. 





4027) Allah beri kepada Mu'minin ganjaran yang berganda itu buat memberi 
tahu kepada Ahlul-kitab, bahwa Allah berbuat apa yang Ia kehendaki dan bahwa 
mereka tidak bisa mendapat apa pun dari kurnia-Nya jika Ia tidak kehendaki. 


1077 


Surah ke 58 | AL-MUJADILAH Juz' ke 28 


AS) 
AL-MUJADILAH 
(PEREMPUAN YANG MEMBANTAH) 


Surah ke 58 ; 22 Ayat | Lagi 
Diwahyukan di MAKKAH F. $ 
U9 id! 


Dengan nama Allah, Pemurah, AE b. ANAT Ap A 
Penyayang. DA - 7 i ” 


£ pa Pa 
1. Sesungguhnya Allah telah men- PAN MN f Ba ANC | 
dengar omongan perempuan yang  “” z ex 


membantahmu tentang suaminya, dan 2 CC...“ ar 
ja mengadu kepada Allah, sedang OKE Ya AOPE 


Allah mendengar omongan kamu (- Ki (Ina ya p 
berdua; sesungguhnya Allah, Men- PARTE, TSI di 
dengar, Melihat. 4028) A for 2 4 





Juz’ ke 28 


fig P o2 
2. Orang-orang dari antara kamu E X8, ae Ti Y 
yang menzhihar isteri-isteri mereka, 


bukanlah isteri-isteri itu ibu-ibu mere- DH PAHA AA 


ka; ibu-ibu mereka itu tidak lain ap , Pa NU SAT E 
melainkan yang memperanakkan me- pen BAY AAN 
reka: dan, sesungguhnya mereka itu ,-. 203 202 1) K 01 
mengeluarkan omongan yang mungkar Isa Sat SRA API 
dan dusta: dan sesungguhnya Allah, Go3 5, ae ng 
Penghapus (dosa), Pengampun. PAS panl PE, Hb hg 


4028) Menurut riwayat, bahwa di zaman Jahiliyah, apabila seorang berkata ke- 
pada isterinya: "Engkau buatku seperti belakang ibuku,” maka isteri itu tertalak 
atau jadi haram, “Ini dinamakan "zhihar.” 

Seorang perempuan bernama Khaulah datang mengadu kepada: Rasulullah, 
bahwa suaminya telah ucapkan zhihar kepadanya, Rasulullah jawab: "Sampai se- 
karang aku belum diperintah apa-apa di dalam urusanmu,” dan di satu riwayat 
lain, Rasulullah ada berkata: "Aku tidak pandangmu melainkan telah menjadi ha- 
ram buat dia.” Khaulah berkata: Suami saya tidak sebut kalimat talak.” 

Perempuan itu berulang-ulang membantah Rasulullah dan minta Allah turun- 
kan satu hubum di tentang itu. Lalu turun Ayat ini. 


1978 


——ea 


Juz' ke 28 (PEREMPUAN YANG MEMBANTAH) Surah ke 58 


g » r J -P 
3. Dan orang-orang yang menzhiham Miza Ie t o - 
Isteri-isteri mereka, kemudian mereka Pe y 2 f 
r aee z 


(mau) tarik kembali apa yang a | 13 “a Jean PA 
telah ucapkan, maka (hendaklah me- ARA YO Say ta 


reka) memerdekakan seorang hamba 7 3 A 2270 
sebelum kedua-duanya bercampur, pipa? S Sm 
yang demikian itu dijadikan nasehat — DA 7 

kepada kamu, dan Allah mengetahui VERETA 

apa-apa yang kamu kerjakan. 


: AI Ta lana’: 4, 
4. Maka barangsiapa ‘tidak dapat A> A Ad vb è 


(hamba), maka hendaklah ia puasa pe ag 
dua bulan berturut-turut sebelum ea au 
kedua-duanya bercampur: maka a p 
barangsiapa tidak kuat (puasa), hen- Srei Us le Da 


daklah memberi makan enam puluh 


orang miskin; yang demikian itu 4 Du H s 
supaya kamu percaya kepada Allah - Para Int 
dan Rasul-Nya: ) dan yang, - P 
demikian itu batas-batas Allah; dan AAN yaa ES j adah | 
bagi orang-orang kafir, ada adzab 23 0 


yang pedih. = Pun ne 


ad 4 s r+ 

5. Sesungguhnya orang-orang yang 4 Äl Z f nE Ca JS 3 
menentang Allah dan Rasul-Nya itu, aa 

dihinakan sebagaimana dihinakan D a a 2 4 Si jeda” 
orang-orang yang sebelum mereka, aa V3 
karena sesungguhnya Kami telah tu. 
runkan keterangan-keterangan yang 
nyata: “080, dan bagi orang-orang pa. P Grace, ze 
yang kafir, ada adzab yang menghina. Sea P y. is 


3 r & f a ” IL 331 TALI F 
6. Di hari yang Allah akan bangkit- peak 1 
kan mereka sekalian, lalu Ia beri tahu si J - jr 


mereka, apa yang mereka telah kerja- 3 s33. 
kan: Allah telah catat itu, tetapi di oani pora 


ai 


mereka telah lupa kepadanya, “?'!) $. .. ade Pie a 
karena Allah itu Menyaksikan tiap- 15 Peti 40 gan $ 
tiap suatu. 


4029) Allah hukumkan demikian supaya beriman betul-betul kepada Allah 
dan Rasul-Nya tentang hukum zhihar, tidak kepada hukum Jahiliyah. 

4030) Tertang kebenaran nabi Muhammad. 

4031) Allah telah catat amal-amal) mereka, tetapi mereka telah lupa kepada 
amal-amal mereka sendiri. 


1079 


Surah ke 58 AL-MUJADILAH Juz' ke 28 


sA E E E 


7. Tidakkah engkau ketahui, bahwa AG T AI PAI V 
Allah itu mengetahui apa-apa yang seo 

ada di langit dan apa-apa yang ada daa SANG 

di bumi ? Tidak ada satupun dari 55 aa au 
bisikan tiga orang, melainkan Ia yang » Y PAEA Ta 

i A “4 3 Aj 
ke empatnya: dan tidak lima orang, T3 P ea 

melainkan Ia yang ke enamnya; Yg 7 eie KN Ina PSIE SAY 
dan tidak kurang dari itu dan tidak , 

lebih, melainkan Ia bersama mereka < AAA Sy Yg; 3 3 ERY 3 K 
di mana saja mereka berada, kemudian ',, 0332030 P 
Ia akan beri “ahu kepada mereka, PA ae S PAA 
pada hari Kiamat, apa-apa yang mere- |, 

ka telah kerjakan; sesungguhnya Allah % a sl AAN 2 pe 
Mengetahui tiap-tiap sesuatu. Pa 


5 | 
.. # 
Lg 


8. Tidakkah engkau fikirkan (ke- SNN E sá A 
jahatan) orang-orang (munafik) yang s5, IP, K0303e 22 
dilarang berbisik, kemudian mereka da VU 5 5 3 Ja 19 KA 
kembali (mengerjakan) apa-apa yang y 

dilarang, dan mereka berbisikan untuk «j di tai 4 TAG ga 
(berbuat) dosa dan permusuhan dan 7 , 31 

kedurhakaan kepada Rasul itu ? Dan% 0 
apabila mereka datang kepadamu, Oh A hys Jsi A kemang 
mereka beri hormat kepadamu dengan » , 1301 Lr 
(ucapan) yang Allah tidak hormatimu 4 hl ds D2 Mes HS 
dengannya, ****) dan mereka ber- Zi sje: “jaga sj; 

kata antara mereka : "Mengapakah An pi €J JJ 

Allah tidak meng-adzab kita lantaran ja Oz I 2 
apa yang kita katakan ?” Cukuplah A. o ga AI 
bagi mereka itu neraka, mereka akan Í | 3 r 


masuk padanya; maka jeleklah empat DA P JAS 1o 


. kembali. 


apa, A A IDN p0h sdo 
9. Hai orang-orang yang beriman ! 1 / dn, 
4033, apabila kamu berbisikan, maka Li DAR JL q 


4032) Orang-orang Yahudi sering memberi salam kepada Nabi dengan perkata- 
an yang samar: ”As-Samu 'alaika”, ya'ni, "Kematian itu atasmu,” Nabi jawab: 
”Wa’alaika”, ya'ni, "Dan juga atas-mu.” 

4033) Yang dimaksudkan dengan "orang-orang beriman” di sini, ialah sejumlah 
dari mereka yang mengaku beriman, maupun Mu'minin betul-betul ataupun muna- 
figin. 


1080 


Juz' ke 28 (PEREMPUAN YANG MEMBANTAH) Surah ke 58 


by KPJ 


janganlah kamu berbisikan untuk i i AF Li CK 
(berbuat) dosa dan permusuhan dan vs Tati I 
kedurhakaan kepada Rasul, tetapi %17 54 R IA ana, 
berbisiklah tentang kebaikan dan 27 25 ARA 
bakti: dan berbaktilah kepada Allah 7 “4 -x)- ea AA. 
Yang kepada-Nyalah kamu akan di- AD 5 y Span 9 


8 7 a Pa o da 
kumpulkan. | Ig ASI 


ha 7 2 2t, 
10. Sesungguhnya bisikan itu dari Mei 02 GA La 
(perbuatan) setan untuk menduka- PAT (AA 
citakan orang-orang yang beriman, ta ARAS Oa 
padahal tidak bisa ia membahayakan 4, 
mereka sedikitpun melainkan dengan ai 1 3 AS go NI, 
idzin Allah: lantaran itu, kepada ” TN PA 
Allah-lah hendaknya bertawakal orang 9 


orang Mu'min. aga Nagan 


11. Hai orang-orang yang beriman ! aa Mi 
a iga 
Ben ana Ananya eh 
dan apabila dikatakan 4 “Beri 1° JAR Ae A 
diasah aah kan beberapa PANT ia PN ly mg 


derajat bagi orang-orang yang beriman 14At l IAI po 

dari antara kamu dan orang-orang Sha Migi Yah Sa 
yang diberi pengetahuan: dan Allah Gan 201 
mengetahui. apa-apa yang kamu kerja- mày Pren SA i 
kan. 


, Dars” ra 
12. Hai orang-orang yang beriman semen ed Lg 
apabila kamu hendak berbisikan kepa- sm” - so PAT 
da Rasul, maka hendaklah kamu ber- ~$- ~ IAI Ig 
sedekah sebelum berbisik: yang demi- sser - ' 4 lapah 
kian itu terlebih baik bagi kamu dan Pa LA KI ye 


4034) Kalau diminta kamu beri keluasan di majlis-majlis supaya tidak keku- 
rangan tempat buat tamu-tamu, hendaklah kamu luaskan. Kalau kamu beri ke- 
luasan, niscaya Allah luaskan ganjaran-Nya kepada kamu, 

4035) Kalau ketua majlis minta sebahagian dari kamu bangun dari tempatnya 
buat tamu, hendaklah ia bangun dan berikan tempat itu. 


1081 


Surah ke 58 AL-MUJADILAH Juz’ ke 28 





lebih bersih: tetapi jika kamu tidak 1 na KA na 
dapat, maka sesungguhnya Allah Ss 3 tp: E o SD Ale, 
Pengampun, Penyayang. 10355 Ga 28A 


Pa) papa AI 


dedah rt LC 


13. Apakah kamu takut (kemiskin- cw PA Opah ul r ba) 
an) lantaran mengeluarkan sedekah- , , « PU 
sedekah sebelum bisikan kamu ? SLS mu yen “4 x 
Tetapi sekiranya kamu tidak kerjakan ,, X9 2y 23. 
itu, dan Allah telah ma'afkan kamu. Tana a LA 
4037 
**) maka dirikanlah sembahyang | Ik 

Ay 1 
dan berilah wakat dan ta'atlah kepada Pe 3 Á 3130 ikan 
Allah dan Rasul-Nya, karena Allah | < 5 Ps raa D Ae 
mengetahui apa-apa yang kamu kerja- 2 2 S ay Ap 
kan. 


yr 


sa 


14. Tidakkah engkau fikirkan (bagai- | 
mana kejahatan) orang-orang yang V PES Ih y- pe 


menjadikan kawan akan kaum yang 5 
Allah murkai atasnya ? Mereka bukan er UH AN Zu 
(golongan) kamu dan tidak pula dari PES, 3. Ý 
(golongan) mereka, dan mereka ber- AS Es AA Ki r 
sumpah dengan dusta, padahal mereka 
mengetahui. 2°38) p Air g 


15. Allah telah sediakan bagi mereka (7 AH 2155 
satu adzab yang sangat: sesungguhnya Latah ico FS: AN 10 
mereka jelek apa-apa yang pernah , “4, 0... 5 


mereka kerjakan. Oka Ig Ko Hana 


at o3 


VA 
16. Mereka jadikan sumpah-sumpah 1 LA rei 11 


. mereka sebagai perlindungan, lalu me- , 4- - 


reka halangi (manusia) dari jalan o TN Aa an 
Allah: oleh karena itu bagi mereka, Go 5 $ 
DANA 


(ada) adzab yang menghina (mereka). 


4036) Sebelum kamu beromong rahasia dengan Rasulullah, hendaklah kamu 
bersedekah kepada orang miskin sekadarnya, kecuali kalau kamu tidak mampu, 

4037) Lantaran kamu tidak mampu. 

4038) Alangkah jahatnya kaum munafiqin Arab yang menjadikan kaum Ya- 
hudi sahabat-sahabat karib yang mereka sampaikan rahasia-rahasia kekuatan kaum 
Muslimin? Mereka bukan dari golongan kamu, Muslimin dan bukan dari golongan 
Yahudi. Ketua-ketua mereka bersumpah dengan dusta bahwa mereka tidak cela 
` Rasul, padahal pengikut-pengikut mereka tahu, bahwa sumpah itu bohong. 


1082 


Juz’ ke 28 (PEREMPUAN YANG MEMBANTAH) Surah ke 58 


31 ch “Je. , DAN 


17. Tidak akan melepaskan mereka pa Sa o W 
harta-harta mereka dan tidak anak- , 


anak mereka sedikitpun dari (adzab) GUJ AG aB Sa Tr 3 
Allah, Mereka ahli neraka yang mere- 7) 


ka akan kekal padanya. 93 JE SIA 


18. (Ingatlah) hari yang Allah Ae 3 : P aa ye YA 
bangkitkan mereka semua, maka me- í (" f 

reka akan bersumpah kepada-Nya * “C7 Spalk zal AUS 5, Ine A 
sebagaimana mereka bersumpah kepa- 

da kamu, dan mereka sangka bahwa 7⁄2 - Aa 29 82 s 
mereka berada pada suatu keadaan Pine (spa 2 
(yang berguna). Ketahuilah, sesung- í 
guhnya merekalah orang-orang pen- o FEAM Lh 
dusta. 

19. Setan telah berkuasa atas mereka a p 14 
lalu ja jadikan mereka lupa mengingat 

Allah: mereka itu pengikut-pengikut 25 Ja Cu Hia ji an 

setan; ketahuilah sesungguhnya pengi- 

kut-pengikut setan itu ialah orang- JSI ara 45 GNI BAN 


orang yang rugi. “23 er I 3 


20. Sesungguhnya orang-orang yang Lu Pn Pa | yy. 
menantang Allah dan Rasul-Nya, noy a 
merekalah dalam (golongan) orang- ZANI a tjs Sapa - 
orang yang sangat hina. SJ Hi Jaj An 


PA A 
91. Allah telah tentukan bahwa 5 Yi S rt 
”Aku dan utusan-utusanKu akan 1 Al 


menang”. Sesungguhnya Allah itu K “i 
Kuat, Gagah, 5 jó ap i J, po 


22, Engkau tidak akan dapati kaum ail Oya 32 AY Pik rr 
yang beriman kepada Allah dan hari , oS L: ! 

Kemudian itu unjukkan percintaan ASAS 931 go Yasa, lg 
kepada orang-orang yang menantang 


sg. NK K? pe ea mna 
Allah dan Rasul-Nya, walaupun adalah “al pt 5 4 ye gap AI 


mereka (yang menantang) itu bapa- , 


bapa mereka atau anak-anak mereka Si a AANG 
PER 


atau saudara-saudara mereka atav » 2 TS Ag Aa 


keluarga mereka. Mereka ini Ia telah 
mesrakan iman dalam hati mereka, Z | EREA EEA 


` IRTEERA 
PO S a 
` 1083 


Surah ke 58 AL-MUJADILAH Juz’ ke 28 


pas 


dan Ia telah teguhkan mereka dengan | 4: ML PRE A 
pertolongan daripada-Nya dan Ia akan oi noda” Se 
masukkan mereka dalam surga-surga lg , , E Ai 
yang mengalir padanya sungai-sungai, IN G3 Hata ca Ae 
7 .”. "719 èy 


hal keadaan merzka kekal padanya; 7 D SUN 
Allah telah ridla kepada mereka dan > bag Eesha pi 


merekapun ridla kepada-Nya: mereka 7 N LH Í Ai AI 
itu tentara Allah: ketahuilah sesung- a > Fa 


: In 7. 
guhnya tentara Allah itulah yang JÈ (SN 
berbahagia. 5e 


1084 


Juz' ke 28 | — (PENGUSIRAN) Surah ke 59 


(aa | 





1 (lt 
AL-HASY-R 
(PENGUSIRAN) 
Surah ke 59 ; 24 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, TEA ar Put Pan) 
Penyayang. | (an Ai / z i ” f 


| #1 4, | 3 Lau 2 sik “Bd | 
1. Telah berbakti kepada Allah, — ya 
apa-apa yang ada di langit dan apa- apa | ia 


yang di bumi: dan Ia-lah Yang gagah, Ya 2 ps | 
Yang bijaksana. Aas LA sar pa 


2. Ia-lah yang keluarkan orang-orang 19: on TA Sy ya k 
kafir dari Ahli Kitab, pada pengusiran , 3 KA 
yang pertama-tama dari negeri-negeri a UA AR Aa HH 
mereka: kamu tidak sangka bahwa os FI igs ; i y 
mereka akan keluar; dan mereka | th a d ad 
yakin bahwa benteng-benteng mereka , psi 0 II 0322. ur: A 

akan hindarkan mereka dari (ke- ERU Aa Dadi PH 3 
gagahan) Allah; tetapi Allah datangi 4 ., , 33 , 
mereka dari jalan yang mereka tidak —— Fa Ai Gaga 
sangka-sangka: dan Ia masukkan keta- , Pasang 


kutan dalam hati mereka: mereka Ha HEM tr 189 PEE e 
binasakan rumah-rumah mereka 081 892099 Lo) 0), 
dengan tangan-tangan mereka dan & Jul AU gai Da LN 


tangan-tangan Mu'minin, lantaran itu, 


or 106€ ro 
ambillah 'ibarat, hai orang-orang yang «4 sji S6 AA pA Cg Te 1 9 
mempunyal pemandangan - peman- 


dangan ! JAN! 
3. Dan kalau tidak karena Allah Ha Sg Y 
ran Ha, beas Ta Akan “adah KAN dee AR 
Da aah era Pe OR 


1085 


Surah ke 59 AL-HASY-R Juz' ke 28 


z eh 121 | 
4. Yang demikian itu karena mereka 7 i TE A AN fha A 
memusuhi Allah dan Rasul-Nya, a pa Aa A5 


sedang barangsiapa memusuhi Allah, OI 001 OI 

maka sesungguhnya Allah sangat keras Xi HA, A 

siksaan(Nya). -Ú hi h á 56 
Ja P EA 5 P 

5. Apa saja yang kamu potong 3 AA na it ð 


dari pohon kurma atau kamu biarkan- Dg) ber MAS 


nya berdiri atas batang-batangnya, | Ad gaal Ca 
maka adalah dengan idzin Allah, dan v 


karena Ia hendak merendahkan orang- ,£ Hi Ói Sad LS 
orang yang melewati batas. cors r g 


| al’ 5 P 

6. Dan apa-apa yang Allah P E Ian E B5 1 
kepada Rasul-Nya dari (harta-harta) Puri eJ AA I2 e2’ 
mereka, maka bukanlah kamu buru KA: PE Pad eta 


dia dengan kuda dan tidak dengan 2 Jaga f: EN K 
onta, tetapi Allah beri kekuasaan ala AS Ny A; 


4 “aa 
kepada rasul-rasulNya, atas siapa-siapa E Tte Klg ACER aid 
yang Ia kehendaki, karena Allah Ga ? 
Berkuasa atas tiap-tiap suatu. 4040) BI 


eS 7 
7. Apa-apa yang Allah berikan áJ AAN ASM? V 
kepada Rasul-Nya dari (harta) pen- 


af, 
duduk desa-desa, maka adalah bagi Jeng MELAYANG 
Allah dan bagi Rasul-Nya dan bagi Jò 
kaum kerabatnya dan anak-anak Na. Ki A Ad, 


yatim dan orang-orang miskin dan 


musafir yang keputusan belanja, supa- . SI ui 1g HO CMAI 
ya ia tidak jadi barang edaran antara , "sre 
Kéa: ATS sK 


orang-orang yang kaya dari kamu; & 
dan apa-apa yang diberi oleh Rasul 


4039) Pohon kurma bagi kamu Yahudi yang kamu potong dan yang tidak 
kamu potong, adalah dengan perintah Allah. Yang kamu potong, adalah untuk 
melemahkan mereka; dan yang kamu biarkan, adalah untuk jadi harta rampasan 
bagi kamu sesudah mereka diusir. 

- 4040) Harta-harta rampasan dari kaum Yahudi yang diusir keluar dari Madi- 
nah itu, kamu, kaum Muslimin, tidak berhak padanya, karena bukan kamu dapat- 
kannya dengan peperangan dengan menggunakan kuda dan onta, hanya didapati 
dengan sebab kaum Yahudi tinggalkan Madinah lantaran Allah biasanya beri ke- 
kuasaan dan kehebatan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa- siapa yang Ia hen- 
dak rendahkan, karena Allah itu Berkuasa atas tiap-tiap suatu. 


1086 


Juz ke 28 (PENGUSIRAN) Surah ke 59 


“kepada kamu, maka ambillah: dan (2: 30513 I aa Slug 


apa-apa yang ia larang kamu, maka 
Hi KASIH BA ey?’ 








jauhilah; dan jagalah diri-diri kamu Seas 

(dari adzab) Allah: sesungguhnya AD JEUDIS P Ss 
Allah sangat keras siksaan(Nya). EDA HK Aan H3 
8. (Yaitu) bagi fakir-fakir yang ber- GIS PAN Et A 
hijrah yang dikeluarkan dari negeri- , Bi a .g 
negeri mereka dan (dijauhkan) dari AB Pe Ig A 
harta-harta mereka (karena) mereka 4 tan 7035 jera 


menuntut kurnia dari Allah dan keri- HM a 4 sail Ga Mg 


dlaan dan mereka menolong Allah AA Pom 21 5 ni eg 
dan Rasul-Nya. Mereka ini ialah syi OIRE 


orang-orang yang benar. 4042) Sg ana 


9, Dan orang-orang yang (menang) - nd eta. | q 
menduduki tempat itu dan beriman SN i a an AH 
sebelum mereka, kasih kepada orang ə *4,,”” .” n 


yang berhijrah kepada mereka, dan ie Jala at dah 


tidak mereka dapati kedengkian di? - , o P £ 
hati mereka tentang apa-apa yang å als ey pia, S} A, 
diberikan kepada mereka, dan mereka o A474... $32 07 eI 2 


utamakan (mereka itu) atas diri-diri LA 2) BA? 


mereka, walaupun ada pada mereka 3 Sor? A 
kepapaan karena barangsiapa disela- E 2 Da 5693 


tkan dia d da kebakhilan diri- 92 olh; 
matkan dia daripa a kebakhilan iri EN AR a A 


nya, maka mereka itu ialah orang- 
orang yang berbahagia. “?4?) 


4041) Harta-harta rampasan dari kaum Yahudi penduduk desa-desa yang di- 
usir keluar yang Allah serahkan kepada Rasul-Nya itu adalah hak Allah dan Rasul- 
Nya dan keluarganya dan anak yatim dan miskin dan musafir yang keputusan be- 
lanja. Allah perintah begitu supaya harta itu tidak beredar di tangan orang-orang 
yang mampu saja. Tetapi apa-apa yang Rasul kasih atau perintah, terimalah dan 
apa-apa yang ia larang, jauhilah; dan berbaktilah kepada Allah, karena Allah itu 
pedih siksaan-Nya terhadap orang yang tidak ta'at. 

4042) Ya'ni, mereka yang berhijrah dan diusir dan dirampas harta-harta me- 
reka lantaran mereka menuntut keridlaan Allah dan mereka menolong Allah dan 
Rasul-Nya pun berhak di dalam harta penduduk desa-desa yang tersebut di Ayat 7 

4043) Penduduk Madinah, kaum Anshar, beriman lebih dahulu daripada ke- 
banyakan Muhajirin, Mereka kasih kepada Muhajirin dan mereka tidak iri hati atau 
dengki lantaran Muhajirin saja diberi rampasan perang, dan mereka utamakan 
kaum Muhajirin lebih daripada diri mereka, walaupun mereka orang-orang miskin, 
karena mereka yakin" bahwa barangsiapa dirinya terselamat di ‘ipada kebakhilan, 
maka ialah orang-orang yang berbahagia. 


1087 


Surah ke 59 AL-HASY-R Juz' ke 28 


10. Dan orang-orang yang datang LA J LEG E 
sesudah mereka, ****) berkata : ”Hai 
Tuhan kami ! ampunkanlah kami dan SST ari CO M pk 


saudara-saudara kami yang mendahu- eè P. , 
lui kami dengan beriman, dan jangan- KAN ees Da 


lah Engkau jadikan kedengkian di hati ,'£- 037 - 

| : 
kami terhadap mereka yang beriman ! o AI LAN bb 3 
Hai Tuhan kami ! sesungguhnya fe 3 Sa pat Ae A 
Engkau Pengasih, Penyayang”. pn ea SYA 


11. Tidakkah engkau perhatikan a à 3 Du a CE Il y 

. orang-orang munafik “945) yang ber- o ne y si TA 293, 

kata kepada saudara-saudara mereka DT a as 

yang kafir dari Ahli Kitab : "Jika CA Gi vi >y, i 

kamu diusir keluar, sesungguhnya £ 73°43. ai 5 4 

kami akan keluar bersama kamu, dan W? TEPS 

kami tidak ,akan sekali-kali tunduk (2271 2, J a. od a 

kepada siapapun tentang (menyusah- A! aal DH 

kan) kamu; dan jika kamu diperangi, 5, 0, 91. L4, Jor? a9? oda 

sesungguhnya kami akan tolong MSN PSA aa jg? ol, 

kamu”, padahal Allah menyaksikan Maa 

bahwasanya mereka itu orang-orang Bd KI al 

yang berdusta, PE Fa A 

7. #3 Da £ 4g ..” 

12. Jika mereka itu diusir keluar, ea PARI ir 

mereka ini tidak akan keluar bersama í Puan f TET K D 

mereka itu: dan jika mereka ta Ry ng 

diperangi, mereka ini tidak akan me- Ha pre 2 3 PA 

nolong mereka itu, dan jika mereka Ñ N “AN SY s 2,900 I ni s 
| ", 


ini tolong mereka itu (umpamanya), PA 


niscaya mereka ini (lari) membalik- pg Ra 
kan belakang; kemudian mereka itu DI pan 
tidak akan tertolong. sa .. Jing 


13. Sesungguhnya kamu lebih hebat 3 Mp An s0 iY 
di dada-dada mereka dari pada Allah; e»1- . 


yang demikian itu lantaran mereka Pt, R3 AI G3 A V3 Ae 
kaum yang tidak mengerti. 946) PDA. Ý Go” 


4044) Mu'minin yang datang sesudah Anshar dan Muhajirin berkata: 

4045) Golongan 'Abdullah bin Ubai berkata kepada kaum Yahudi yang hen- 
dak diusir keluar dari Madinah : 

4046) Mereka lebih takut kepada kamu, kaum Muslimin, daripada takut ke- 
pada Allah, karena mereka tidak mengerti kekuasaan Allah. 


1088 


Juz' ke 28 (PENGUSIRAN) Surah ke 59 


7 5 Se, 20 
14. Mereka tidak akan memerangi SY Utah ea t 
kamu dengan berhadapan, tetapi S9 se ed b2 
(akan perangi kamu) di desa-desa i AH PT AA SP 
yang telah dibentengi atau dari Tn | 
belakang pagar, (karena) permusuhan Ls At 04200013 £ | 
l 


wN 


di antara mereka (sendiri) bersangatan j f 
engkau sangka mereka bersatu, tetapi e Mat a32" 


z TA gp gp 
hati mereka pecah belah: yang demiki- A Tin a. De 4 Ga 


an itu (ialah) karena mereka satu ea GP 

kaum yang tidak mengerti. Yia TE 
d 

15. (Mereka adalah) seperti orang- PEARS ES 0 

orang yang sedikit dahulu dari mereka A3 

yang telah rasakan akibat jelek bagi KA Ga (23 

pekerjaan mereka: dan adalah bagi p 

mereka 'adzab yang pedih. A 


/ / o 2? 1A, 
16. (Mereka adalah) seperti setan Jl. Pola Ja 
tatkala berkata kepada manusia : aA j EN AAA ... 
”Kufurlah”. Setelah (manusia) itu .4 Hata lot) 
kufur, ia berkata : "Aku berlepas Ta Pa sofe , 
diri daripadamu, karena sesungguhnya 4 y ETE z} Lang Z 
aku takut kepada Allah, Tuhan bagi NG 
sekalian alam”. aa! 


Jar 
17. Maka adalah akibat keduanya JASA IV 


itu, bahwa keduanya di neraka dalam 


. 2i #1 
keadaan kekal di dalamnya, karena 5 A O || 
yang demikian itu balasan bagi orang- ” jeso nd Wage 

ati “ 
orang yang zhalim. A JUS 
18. Hai orang-orang yang beriman ! ps J4 Js ps 2 s3% 
berbaktilah kepada Allah, dan hendak- AI PAR “MS AA 
lah (tiap-tiap) jiwa memperhatikan Jz sn Mi aa j 
apa yang ia telah sediakan untuk (%47 11 SOS, IN MA 


(a 
besok, dan berbaktilah kepada Allah, 5“ J 
karena sesungguhnya Allah mengeta- EPT PE 21 
hui apa-apa yang kamu kerjakan. o Ua AD SAH 


f, A NAK 
19. Dan janganlah kamu jadi seperti ya Cs S6 21) 13 
orang-orang yang lupa kepada Allah, 3, Jez 


lalu Ia jadikan mereka lupa kepada Sab AAA para KS 
diri mereka, mereka itu ialah orang- An, 
orang yang fasik. bai Kaji A 


1089 


Surah ke 59 =. AL-HASY-R Juz' ke 28 





2 8 41 
20. Tidak sama ahli neraka dan ahli JA Sa Sa Pa 
surga; ahli surga itu ialah orang- orang 


yang mendapat kemenangan. E Ga aÉ Like 13 


Aan 


21, Jika Kami turunkan Qur'an ini KA brpa 3 


atas satu gunung, niscaya engkau ? Ta (Oh o sh 2 3. ag 
lihat dia tunduk merendah terbelah- ee aman Ae Kn 
belah lantaran takut kepada Allah: 1892 I PET 

| YI 
9047) dan perumpamaan-perumpama- ga NY 353 A 
an itu Kami adakan untuk manusia, Pa Zi 
supaya mereka berfikir. DA 


t z # 
22. lalah Allah yang tidak ada se- JANIN SR rr 
barang Tuhan (yang sebenarnya) me- PA Pa 
lainkan Dia yang mengetahui perkara « NY EPS Aa 
ghaib dan yang hadlir Ja-lah Pemurah, 
Penyayang. “LP 


23. Ialah Allah Yang tidak ada 4 Matana Aj 
sebarang tuhan (yang sebenarnya) 3 


melainkan Dia, Raja, Yang mahasuci, P SAN LN 


Yang sejahtera, Yang mengarunia ke- 


Lag prde 22 ê 
amanan, Yang mengawal, Yang gagah, DE aa 2 a Se 


Yang Mahakuasa, Yang (berhak) som- ` ~ eI ge sj 
bong: mahasuci Allah dari apa yang Ta MATE AROS 
mereka sekutukan. j 

"217 ee . 
24. Ia-lah Allah, Yang menjadikan, aan ana Tt 
Yang mewujudkan, Yang merupakan: Jas) II 


bagiNya-lah nama-nama yang baik: Gua Jedi: KEY 
berbakti kepada-Nya apa-apa yang di 4 


or # P 3 Pa La -. 
langit dan (di) bumi: dan Ia-lah Yang hara SN SI pa 


gagah, Yang bijaksana. Jä di 


4047) Jika diandaikan gunung itu berakal dan diturunkan Qur'an ini kepada- 
nya, niscaya ia ta'at dan tunduk serta terbelah-belah lantaran takut kepada Allah, 
sedang manusia kurang memperhatikan. 


— 0000000 — 


1090 





Juz’ ke 28 (PEREMPUAN YANG DIUJI) Surah ke 60 


LA 


AL-MUMTAHANAH 
(PEREMPUAN YANG DIUJI) 
Surah ke 60 : 13 Ayat 


Diwahyukan di MADINAH 
D Allah, Pemurah Pay Di Naa 
engan nama ah, Pemurah, A i AN 
Penyayang. ce 7 E Ne a 
oS Drt A 


1. Hai orang-orang yang beriman ! Ka Rb GA 
jika (benar) kamu keluar (dari p 92o e - 1, 
Makkah) karena hendak berjihad di SAS 5 1 ii $ 
jalan-Ku dan hendakkan keridlaan-Ku, eag 

janganlah kamu jadikan musuh-Ku S, | G pen Paa R 

dan musuh kamu itu sahabat-sahabat ulah, "0 02 god 


: A OIL 1 eo? ag 
yang kamu sampaikan (khabar - | 7 
khabar) kepada mereka dengan sebab Ly IA ya A Aiu 


percintaan, padahal mereka telah o 2 "4 | p: LI o 1 
kufur kepada kebenaran yang datang 3) S ai ARI 
kepada kamu, mereka usir Rasul oher? 


dan kamu, lantaran kamu beriman E EA 
kepada Allah, Tuhan kamu, (tetapi) di 


kamu bisikkan (rahasia) kepada mere- $ j F AI 3 pa GA 


ka lantaran percintaan, padahal Aku 3 
lebih mengetahui apa yang kamu MS; L, KI ISF 
sembunyikan dan apa yang kamu “| man 


terangkan dan barangsiapa dari antara Í OE rE B I% Ae aa Ph f 


kamu berbuat (demikian), maka se- 
sungguhnya sesatlah ia dari jalan 


yang lurus. | ASEAN á rae 


F FL 2 rd sh, 
2. Jika mereka dapat (mena'tukkan) / GS PE aai Y 
kamu, niscaya mereka jadi musuh- òl 


musuh kamu dan mereka akan ulur- e22 Yr? TRARRE EPE, 
kan tangan mereka dan lidah mereka PAAT a Mam 
kepada kamu dengan kejahatan, dan Ide aed, , 
mereka suka kalau kamu kufur. as a LELE a 


k 
lata 


3. Tidak akan memberi manfa'at Nan AE 


1091 


Surah ke 60 AL-MUMTAHANAH Juz” ke 28 


kepada kamu kerabat-kerabat kamu 
dan tidak anak-anak kamu, Pada hari 
Kiamat, Ia akan memutuskan antara 
kamu, 4048) karena Allah itu lihat 
apa yang kamu keriakan. 


4. Sesungguhnya adalah bagi kamu 
satu' ikutan yang baik pada (men- 
contoh) Ibrahim dan orang-orang yang 
besertanya tatkala mereka berkata 
kepada kaum mereka : Sesungguhnya 
kami berlepas diri dari kamu dan dari 
apa-apa yang kamu sembah selain 
Allah. Kami kufur kepada kamu, 
dan nyatalah permusuhan dan keben- 
cian antara kami dan kamu selama- 
lamanya hingga kamu beriman semata- 
mata kepada. Allah”. Kecuali per- 
kataan Ibrahim kepada bapanya 
"Sesungguhnya aku akan mintakan 
ampun bagimu tetapi aku tidak bisa 
mendapatkan untukmu apapun dari 
Allah”. “Hai Tuhan kami! Kami ber- 
serah diri dan kepada-Mulah kami ber- 
taubat dan kepada-Mulah (kami akan) 
sampai.” 


5. ”Hai Tuhan kami ! janganlah 
Engkau ,Jadikan kami barang perco- 
baan ) bagi orang-orang kafir, 
dan ampunkanlah kami, hai Tuhan 
kami ! sesungguhnya Engkaulah Yang 
gagah, Yang bijaksana. 


-. 


6. Sesungguhnya, adalah bagi kamu 
pada mereka itu ****) satu (contoh) 
ikutan yang baik (yaitu) bagi orang 
yang mengharap (pertemuan) Allah 
dan (keselamatan) hari Kemudian: 
dan barang-siapa berpaling, maka 
sesungguhnya Allah itu Ia-lah Yang 
kaya, Yang terpuji. 


4048) Memutuskan : Memberi keputusan. 


S, 
ati 


EP r | 
D jemaah na 


"K Sa or 
aai 
7 r Peter 
Lengan & 
KERE OEN Ad 


2°93, 


Sana (AA ai 


ra Kita LN os o 
Ha AON Prana 
Pangan NIA Ae, 
ORNA 
A 3 Sana 
Say Paman 


Setan 


ia 


Pu 
et, A Paya. “aa hr Pp 
LA Aang Yen o 


Dp p79 Ê 


LA NA AA S 


Ka 


et. et Ban 1 Gy 
SKI 1 


-X 


Pu |, F, P 
FAY AREETA A 


215 se PSE 
Jo 22 #0 
Le Sah 


v. 4 


4049) Janganlah Engkau jadikan kami di bawah pengaruh atau kekuasaan 


orang-orang kafir. 


- 4050) Pada mereka itu : Pada nabi Ibrahim dan kaumnya. 


1092 


Juz' ke 28 (PEREMPUAN YANG DIUJI) Surah ke 60 





7. Mudah-mudahan Allah jadikan 
percintaan antara kamu dan antara 
orang-orang yang kamu musuhi dari 
mereka itu ***') karena Allah itu 
Amat berkuasa dan Allah itu Pengam- 
pun, Penyayang. 


8. Orang-orang yang tidak meme- 
rangi kamu dalam (urusan) agama dan 
tidak mengusir kamu keluar dari 
kampung-kampung kamu, Allah tidak 
larang kamu berbuat kebaikan kepada 
mereka dan berlaku adil kepada 
mereka; sesungguhnya Allah cinta 
orang-orang yang berlaku adil. 


9, Tidak lain melainkan orang- 
orang yang memerangi kamu di dalam 
(urusan) agama dan usir kamu keluar 
dari kampung kamu dan membantu 
(pengusir-pengusir) pada mengeluar- 
kan kamulah Allah larang kamu men- 
jadikan mereka sahabat; dan barang- 
siapa jadikan mereka sahabat, maka 
mereka itu ialah orang-orang yang 
zhalim. 


10. Hai orang-orang yang beriman ! 
apabila datang kepada kamu Mu'minat 
berhijrah, maka ujilah akan mereka; 
Allah lebih tahu tentang iman mereka, 
karena jika kamu dapati mereka 
(betul) Mu'minat, maka janganlah Of 
kamu kembalikan mereka a 
kafir-kafir itu. Tidaklah perempuan- 
perempuan itu halal bagi mereka dan 
tidak pula mereka halal bagi perempu- 
an-perempuan itu dan berikanlah ke- 
pada mereka apa yang mereka telah 
belanjakan; dan tidak terlarang atas 
kamu bernikah dengan perempuan-pe- 
rempuan itu apabila kamu beri kepada 
mereka mahar-mahar mereka; dan 
anlah kamu tahan perikatan 
(kamu) dengan perempuan-perempuan 


ATOR sa 1 
ea kai LAN SV 


wg P G 8 aher sbg y 
PN 
, 93. PAN TN AN | 

LEA ETETETT | 


tu ETIK GN a 
IONELA 


8d PGN IK Da 
CEK wA Hang 


AA AAR Un ÚS q 


D ERE SN GAN 
.J "ye, A P 
AA S 

CPAT I tg pe og ana 


GUNE A A sn 
10 

| PA, 

3 003p ye ", 

Sena f 


PPRT A 


PA Deja 


gt p 
Ae z R par Ta 


Sa pun 
sprr A 73, “Ja ANTA sJ’ 2 

é y Sa a 
Zo a J3, beta 


NA 


— 


4051) Dari mereka itu : Dari kafir-kafir Quraisy. 


1093 


Surah ke 60 AL-MUMTAHANAH Juz' ke 28 
a pt 


kafir, dan mintalah apa yang kamu Hana K Wa A 


telah belanjakan, dan biarlah mereka 


; 3 ri 
minta apa yang mereka telah belanja- KE a E a 
kan; yang demikian itu hukum Allah, ~ 


la hukumkan di antara kamu; dan 131 KAN Ls 

Allah itu Yang mengetahui, Yang TE 

bijaksana, 2°57) gg: 
ALI 


3 € y a 

11. Dan jika siapa-siapa dari isteri- “Sal? pr Sis Bt n 
isteri a n dari kamu (pergi) a KN P sa 
kepada kafir-kafir, lalu dapat kamu ," 205 e 
mena'lukkan maka hendaklah kamu HN NI 
beri kepada orang-orang yang isteri- Ke Je SIS 00 SUP 
nya pergi itu sebanyak yang mereka į pii ingan 4 Sara 
belanjakan, 4053) dan merbaktilah 2. 


PEP, 27 ofe” 
kepada Allah Yang kamu beriman 4 | Au 
kepada-Nya. FA 2 Sa id Ka 3 


12. Hai Nabi ! jika datang tepada BES AN MA hi 
mu Mu'minat bermubaya'ah bahwa 3. xp Pan 
mereka tidak akan sekutukan apapun AI - BANYAK 


dengan Allah, dan tidak akan men- < j 
curi, dan tidak akan berzina, dan Yio g RA Da By SAR 
tidak akan membunuh anak-anak 233 


mereka, dan tidak akan mengadakan Ja P ron $ H w RR 3 2 (2 


: dusta yang mereka bikin antara 
tangan-tangan dan kaki-kaki mereka , 5 na " PN NU 
4054) dan tidak akan mendurhaka Sa Sea OS Ala jan 


4052) Hai orang-orang yang beriman ! apabila perempuan-perempuan Mu'mi- ` 
nat pindah dari Makkah ke Madinah, maka hendaklah kamu periksa mereka. Jika 
betul-betul mereka Mu'minat, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada 
suami-suami mereka di Makkah menurut perjanjian, karena perjanjian mengemba- 
likan itu adalah buat laki-laki yang datang ke Madinah. Perempuan-perempuan 
Mu'minat tidak halal bersuami kafir. Tetapi hendaklah kamu berikan kepada 
suami-suami mereka maskawin yang mereka telah serahkan kepada perempuan- 
perempuan itu. Kamu boleh bernikah dengan perempuan-perempuan itu apabila 
kamu beri maskawin lain kepada mereka, dan janganlah kamu tetap jadikan isteri 
perempuan-perempuan yang kafir yang di Makkah, dan boleh kamu minta maska- 
win yang kamu telah beri kepada perempuan-perempuan itu dari laki-laki kafir 
yang hendak jadikan mereka isteri, dan kafir-kafir itu pula ada hak minta maska- 
win yang mereka telah beri kepada perempuan-perempuan yang kamu hendak 
jadikan isteri. Yang demikian itu hukum Allah yang Ia syara'kan atas kamu. Allah 
Itu Mengetahui, Bijaksana. 

4053) Jika siapa -siapa dari isteri-isteri kaum Muslimin lari pergi kepada kaum 
kafir, lalu kamu, kaum Muslimin, dapat mena'klukkan kafir-kafir itu, maka dar' 
harta rampasannya hendaklah kamu berikan kepada orang-orang yang isterinya 
pergi ke sana itu sebanyak maskawin yang mereka telah keluarkan. 

054) Tidak mengadakan dusta yang mereka bikin antara tangan-tangan dan 
kaki-kaki mereka itu, maksudnya, tidak akan adakan kepalsuan di dalam segala hal 


1094 


Juz' ke 28 | (PEREMPUAN YANG DIUJI) Surah ke 60 





kepadamu di dalam perkara yang AA A 2 253 A 8 0 
baik, maka terimalah perjanjian mere- LX An; 
ka; dan mintakanlah ampun bagi 4 w E 

mereka kepada Allah. Sesungguhnya a Bean 


Allah itu Pengampun, Penyayang. : Ge 1G 1 
: PU 
KAN Kek se Da F 
13. Hai orang-orang yang beriman ! pay saal AMI yY 
janganlah kamu jadikan sahabat satu ea TPL 


kaum yang Allah murka atas mereka. Ps sela Lana ai 
Mereka itu telah putus asa daripada 
Akhirat sebagaimana putus asa orang- Sa 2) ÉSI AA 


orang kafir daripada ahli-ahli kubur. 
4055 ) 2 331 


pe 


4055) Ya'ni, kafir-kafir Ahli Kitab, munafik dan lainnya, seolah-olah dengan 
sengaja memutuskan harapan daripada ni'mat Akhirat, sebagaimana golongan 
kafir-kafir yang putus harapan dan tidak percaya kepada bangkitan ahli kubur. 


— 9000000 — 


1095 


Surah ke 61 | ASH - SHAFF Juz' ke 28 


1 25) 


. ASH-SHAFF 
(BARIS) 
Surah ke 61 :14 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, bn LA NI 5 
Penyayang. - PA JP AR em) 


Ay 


1. Telah tunduk kepada (kemauan) WE jI Gah a | 
Allah apa-apa yang di langit dan apa- 3 C 


apa yang di bumi, karena Ia-lah pə TEE i Pa 
Yang gagah, Yang bijaksana. 253 yaa HER 


bed / 
2. Hai orang- orang yang beriman PA hah Y 


mengapa kamu berkata apa yang ed, og V AL 

tidak kamu kerjakan ? 4056, | OA Oya 
| ar Ee uroo Se 

3. Besar kemurkaan di sisi Allah ol AN TA Y 

lantaran kamu berkata apa yang | a TP 


kamu tidak kerjakan. giatu 


Sson DAN 
4. Sesungguhnya Allah cinta kepada W ana 2. AIM Si t 
orang-orang yang berperang di jalan- P, DPA 


Nya dengan berbaris seolah-olah me- oL P 3 
reka satu bina yang tersusun. 4057) 


an 
À yA 


solr 
5. Dan (ingatlah) tatkala Musa ber- ETTE ESEN Lg 0 
kata kepada kaumnya : ”Hai kaumku! gn 01. otya 8 


at f e fa 
mengapakah kamu ganggu akan-daku, É) ayla 43 PEI 


padahal kamu tahu bahwa aku (ini) , 


pesuruh Allah kepada kamu ?” Maka ,?2 “ "Lag Tr 231 
tatkala mereka condong, maka Allah Uh, Ca KI IA 


4056) Mengapa kamu tidak kerjakan apa-apa kebaikan yang kamu omongkan? 

4057) Bisa juga diartikan, bahwa Allah cinta kepada orang-orang yang berpe- 
rang di jalan-Nya dengan bersatu 'hati teratur seolah-olah mereka satu bina yang 
tersusun rapi. 


1096 


Juz' ke 28 (BARIS) an Surah ke 61 





| Papa SI. ns 
condongkan hati mereka, “858 AP 


IS Pantat a A A 
karena Allah tidak memimpin kaum 3 da 
yang durhaka. Gi L 


ay Z 2 
6. Dan (ingatlah) tatkala berkata Isa GE San 1 


anak Maryam : ”Hai Bani Israil! , 2 Ius 
sesungguhnya aku (ini) pesuruh Allah & II x apal dag, 
kepada kamu, mencocoki (bunyi) ” P 

Taurat yang sudah ada di hadapan-ku, 7 I5 7 tas 2 A) 
dan sebagai pemberi khabar girang “ g SEA 

tentang (kedatangan) seorang rasul ə A3 J AR 21 Irn 
sesudahku yang namanya Ahmad.” gap aka NA 
Tetapi tatkala (Rasul) itu -datang Ay G A IS o t, 
kepada mereka dengan u datane g Cega y Aal SA i 


keterangan, mereka berkata : “Ini Go P 
satu sihir yang nyata.” 4059 ) FESH NE A a 4 
g di S 


r 


7. Dan bukankah tidak ada siapa- a 
slapa yang lebih aniaya daripada Jasa PA it | j 
orang yang membikin dusta atas nama AN 2) pg A 
Allah, padahal dia diajak kepada MIE Wf HEOR 
(agama). Islam ? Dan sesungguhnya 


Allah tidak memimpin kaum yang ex sa és ANA KN AS Z ! 513 


zhalim. 2060) 
8. Mereka hendak memadamkan AT ap KENA Nak a 52 A 


Sareh (agama) a derigan mulut- 

mulut mereka, padahal Allah hendak $ 

menyempurnakan cahaya (agama Ka NEL 21513 BALA, 
Nya, walaupun tidak disukai oleh sej. 
orang-orang kafir. Yu San An 


J4 r 
9. Ia-lah (Tuhan) Yang telah utus “aan a PA 
Rasul-Nya dengan membawa pimpin- PE. giya 1 


4058) Ya'ni, tatkala mereka condong daripada kebenaran, maka Allah con- 
dongkan hati. mereka daripada hidayat. 

4059) Kedatangan nabi Isa mencocoki pemberian tahu di dalam Taurat dan ia 
sebagai pemberi tahu akan kedatangan nabi Muhammad yang salah satu namanya 
Ahmad. Tetapi setelah nabi Muhammad datang, mereka katakan dia (ahli sihir). 


4060) Alangkah besar dosa orang yang diajak oleh Muhammad kepada kala- 
mullah, tetapi sebalik daripada menurut agama itu, ia berkata, bahwa apa yang 
dibawa oleh Muhammad itu sihir dan dusta! 


1097 


Surah ke61 ASH - SHAFF Juz' ke 28 





tf pr? 


an dan agama kebenaran buat me- Aé valia jy 4 SK 


menangkannya atas NAN art 
semuanya, walaupun tidak disukai . 
oleh orang-orang musyrik. : FFA Da Ar is, Ka 


; : PN DELI 
10. Hai orang-orang yang beriman, At \ E | 
maukah aku tunjukkan kepada kamu 1 Ng ENYA AI Gi Ci 
suatu perdagangan yang bisa me- , HA sby 08 FEY 
lepaskan kamu daripada adzab yang noe vis ET: 5 A 
pedih ? Aa s 
11. (Yaitu) hendaklah kamu percaya $ a)y S5 gd ) gnd W K 


kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Ru 
kamu berjihad di jalan Allah, uengan AD Ie BRG 


harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Ge 2o Si »$ Zez 3 Suga, 
3 


Yang demikian itu baik buat kamu, JA 
$ r - 23 EKIS & 


4061 ) 
12, Niscaya ****) Ia ampunkan bagi „<7. “4”. A 
kamu dosa-dosa kamu, dan Ia masuk- SG Y 33 AA Ji 
kan kamu ke surga- surga yang Me- yz, ya 

ngalir padanya sungai-sungai dan ke AG 1 FÉ És 
tempat-tempat tinggal yang baik di 


surga-surga kekekalan: yang demikiari y As SEX 28. Dan NG T 
itulah kemenangan yang besar. 


jika kamu PE 


13. Dan situ lagi yang kamu sukai -, Yes ız oE 102, 
(yaitu) pertolongan dari Allah dan Da Ne: Tg FES Ala 
pena'lukan (Makkah) a. napa > $ 2 Zr, Go 1 z Sor 
(waktunya); dan sampai anlah khabar ToT an a LA AA 
girang (ini) kepada Mu'minin. 25 ag ps: 


yi Sode, I á 
14. Hai orang-orang yang beriman ! POR : SAM £ 
jadilah pembantu-pembantu Allah se- gg y% P 
bagaimana Isa anak Maryam berkata ~: 1 s JÓ TAIEREA 
kepada sahabat-sahabatnya : ”Siapa- ÌE a 194 Tg P, 2 
kah pembantu-pembantuku ke (jalan) Maan Ea, SA 3 


Allah ?” Sahabat-sahabatnya berkata : A 9. 5,5 Z pex JG al 


4061) Ya'ni, jika kamu mengetahui faedah berjihad di jalan Allah. 
4062) Maksudnya, jika kamu beriman dan berjihad, niscaya Allah ampunkan 
dosa-dosa kamu. 


1098 


Juz' ke 28 (BARIS) Surah ke 61 





G t 


2 P0 


e 2 Z a A E AP 
"Kami pembantu-pembantu Allah.” gpa ALNo era a Ga! 


# 


Lalu sebahagian daripada Bani Israil S L o gl IA 
beriman dan sebahagian kufur. Maka aan No Ap 


fa f 

PIN da A AN UU Ul 
3 Jl Nge 
Kami bantu mereka yang beriman 3 afs froy’ 73.4 #0 stan 
buat (mengalahkan) musuh-musuh (LX Ss PAMA | Lag t 
mereka, Maka jadilah mereka orang- 12 


“30, 
orang yang menang. SAS gan G 


1099 


Surah ke 62 AL - JUMU'AH Juz' ke 28 


al “4 | 


AL - JUMU'AH 
(HARI JUM'AH) 
Surah ke 62 : 11 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, NA Aa 


Penyayang. 


si Z 8... 45 E 3 
l. Tunduk apa-apa yang di langit GET SU | 
dan apa-apa yang di bumi kepada Pt 
(kemauan) Allah, Raja, Yang suci, nyaa aa ANA 


Yang gagah, Yang bijaksana. 
TE AA 


2. Ia-lah (Tuhan) Yang telah bang- « LAN 23 NY y 
kitkan di golongan ummi *4***) IS 1G ah 
seorang Rasul “”8”) dari antara 4.., KAA tepat TIA PA 
mereka, yang membacakan kepada Pe 7 ha 


mereka ayat-ayat-Nya, dan member- Ga pr IIIR, a 0, 
sihkan mereka, dan mengajarkan kepa- -b z a 
da mereka Kitab itu ****) dan ke- ,.”J Pg 5 2g ya 
bijaksanaan, padahal sesungguhnya Aa AT Ka 2 4 
mereka itu, adalah dahulunya di 

dalam kesesatan yang nyata. AN 


3. Dan (di golongan) lain dari mereka #4 (Lt Je 
(juga), yang belum berhubung dengan ga TM Y 
mereka, karena Ia-lah Yang gagah, 


Yang bijaksana. '?”") k S PAAS 
A f 

4. Yang demikian itu karunia (dari) Aa A PES j a aa Ay t 
Allah yang Ia berikan kepada siapa - “ yi 
yang la kehendaki, karena Allah itu œ | TERA p 
mempunyai karunia yang besar. a Ma 2 AS! g Ata 

4063) Golongan yang sebahagian besarnya tidak bisa membaca. 

40641) Rasul : Muhammad. 

4065) Kitab itu : Qur'an 

4066) Ya'ni, Allah telah bangkitkan nabi Muhammad sebagai Rasul buat go- 


longan yang sebahagian besarnya tidak bisa membaca, dan buat golongan lain yang 
akan datang dari antara mereka juga. 


1100 


Juz' ke 28 (HARI JUM'AH) Surah ke 62 





4 seb A. | 7 
5. Bandingan orang-orang yang di- 9, AA laa aa dia Li 0 


bebankan Taurat, kemudian mereka 2 141 33 I 
tidak memikulnya, (adalah) seperti MAN BIN 
keledai yang memikul kitab-kitab. v 


{i ine KAN Ke 2 
4067) Alangkah jeleknya bandingan opo Tana 
kaum yang mendustakan ayat-ayat 
Allah ! dan Allah tidak memimpin 


kaum yang zhalim. KENA ê aa 


2 Pa 
6. Khabarkanlah : "Hai orang-orang ON ALI 1 


yang beragama Yahudi ! jika kamu 
sangka bahwa kamu saja kekasih aah Ta pa or” 
Allah, tidak orang-orang (lain), maka Sa 

cita-citalah kematian, ****) jika ada- MS 


SAN AI BU, DS 


Ka SANTAN 


penang 


lah kamu orang-orang yang benar”. . T 
PER 

7. Dan mereka tidak akan men- ?- 2. a Ng ų 

cita-citakan (kematian) itu selama- ae X3 oola 4 3 


lamanya dengan sebab (kedurhakaan) f ET 
yang tangan-tangan mereka telah KS TA Ad Aan! 
kerjakan : ****) dan Allah itu Me- 
ngetahui orang-orang yang zhalim. j DA 
| 107, 2 0o T 20802? 2, 

8. Katakanlah : "Bahwasanya (9 236 an LS) La 
kematian yang kamu lari daripadanya DPS f i an 

itu sesungguhnya ia akan menemui “4-25,” 04, NY a Uia 2 
kamu, kemudian kamu akan di- 55 IA 

kembalikan kepada (Tuhan) yang , 

mengetahui barang yang ghaib dan Lean EA 
yang hadir, lalu ia khabarkan Kepada A 

amu apa-apa yang kamu tela a17 TAK 
kerjakan.” gÁ Ú 


9. Hai orang-orang yang beriman !' BNN LA, 4 
apabila diseru buat sembahyang di 2 


hari Jum'at, maka hendaklah kamu Pen g PA y 


4067) Mereka yang diberi kitab Taurat tetapi tidak menjalankan, adalah seper- 
ti keledai yang dibebankan kitab-kitab. 

4068) Cita-citalah kematian: Berkata : "Hai Tuhan ! matikanlah kami, jika 
kami tidak benar.” 

+069) Lantaran mereka sudah durhaka, dusta dan salah, tidak akan mereka be- 


rani mencita-cita kematian itu. 


1101 


Surah ke 62 AL - JUMU'AH | Juz' ke 28 


J ay è 2 
berjalan pergi kepada mengingat Allah "ES : eo pt a5 93 3 


dan hendaklah kamu meninggalkan 3129 
perdagangan: yang demikian itu baik pagar Il, o£ 
bagi kamu, jika kamu tahu. I 2. OLS 


of BAR LET 
10. Lantas apabila selesai sembah- puasa 1. 
yang, maka hendaklah kamu berte- 1 ,- ge “akun 
baran di bumi, dan carilah karunia 40! jiad ora! paula ma) 
Allah, dan sebuatiah Allah sebanyak- ý 


. g sor DPE E $ 52 ? 
banyaknya supaya kamu mendapat SY an LSD, SI 
kejayaan. 4070) sea are 3 3 
g? PENA AA 7 
11, Tetapi di waktu mereka melihat pe ARAH 1) 
perdagangan atau seremban, Mes), 2 43st, 2 obro 
reka telah berkerumun kepadanya dan kal 5s 4) 9 AIMAN 
mereka telah tinggalkanmu par 1 sa Si Naya 
Katakanlah : "Apa-apa yang di sisi 4 24 2 49 3,20 3 
Allah lebih baik daripada kegembiraan 0 3 4 yew as 
dan daripada perdagangan : dan Allah í 


o af y o” 
itu Sebaik-baik pemberi rezeki.” BEA DAN 


4070) Ya'ni, sehabis sembahyang, hendaklah kamu bubar buat mencari nafkah 
kamu dan sebut dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. 


1102 


Juz' ke 28 (ORANG-ORANG MUNAFIK) Surah ke 63 


BEDAN 


AL-MUNAFIQUN 
(ORANG-ORANG MUNAFIK) 
Surat ke 63 ; 11 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, 221 fy y ? 

Pernyatan TN ya | AN oom 
of, = 

1. Apabila orang-orang munafik ls Gan AN Dg 151 | 
itu datang kepadamu, mereka akan y Pb Dao 
berkata : ”Kami mengakui bahwa- ADA AI ap FAS Aa 
sanya engkau pesuruh Allah”, padahal Pap pe. 26 Jaa 

Allah mengetahui bahwasanya engkau í gi 2 AD Aa AT TA A yan 
pesuruh-Nya; dan Allah menyaksikan g 
bahwasanya munafigin itu orang- er MALAH J! 
orang yang berdusta. a naa 
2. Mereka jadikan sumpah-sumpah AS po G te Y 
mereka sebagai perlindungan, lalu sI 2 P 
mereka halangi (manusia) dari jalan #UL, Sa 
Allah. Sesungguhnya jelek apa pe 5 
yang telah mereka kerjakan. 4071) IX PAP 


21. . 7 AAN 
3. Yang demikian (ialah) lantaran į ae LA: 
mereka beriman, kemudian mereka b Ds cb, E 
kufur, lalu dimetrai atas hati mereka, - AN 032 o 2120, 
oleh itu, mereka tidak bisa faham. Oon) eet PAN YAN, 


y 


8 
oJ h stl IA oer 

4. Dan apabila engkau lihat mereka, samba AIE y Lg t 

mengherankanmu tubuh-tubuh me- , 


p So EE “ 
reka: dan jika mereka berkata-kata, z RAN wE 
engkau Sa Sape Perkataan mereka T 7 NYA C p os 

ereka itu seolah-olah kayu yang di- oppor APLI ISI 
sandarkan. **'*) Tiap-tiap teriakan, PAR AVO eni 


4071) Orang-orang munafik bersumpah bahwa Muhammad itu pesuruh Allah. 
Sumpah-sumpah ini mereka jadikan perlindungan buat keselamatan mereka, tetapi 
mereka bekerja buat menghalangi manusia daripada beriman kepada Muhammad. 

4072) Ya'ni, mereka itu seolah-olah benda yang tidak mempunyai ruh. 


1103 


Surah ke 63 AL - MUNAFIGUN Juz ke 28 . 


mereka sangka buat membahayakan 2, na na A | AAA 


mereka. Merekalah musuh: maka 


hendaklah engkau awasi mereka. Allah rR SI LIL II Pena 
la'nati mereka ! Kemanakah mereka 6 $ SU 
dipalingkan ? 8“ op 8y EE EA i 
5. Dan apabila dikatakan kepada y40—1 p Pa | o 
mereka : “Marilah supaya Rasulullah „Spo? n 4 e pety por 


mintakan ampun bagi kamu,” mereka $ 
palingkan kepala-kepala mereka, dan A3 ra 


engkau bisa lihat mereka berpaling 107 Iu TA 1031 
di dalam keadaan mereka menyom- 5S ARA 
bong. ep 


aA 81 ar 7 
6. Sama saja terhadap mereka : iu aall x , s 1 3 
maupun engkau mintakan ampun bagi Dana 21 5 - 
mui Tag 


mereka ataupun tidak engkau minta- i AAA 
kan ampun bagi mereka, Allah tidak i 


akan ampunkan mereka, sesungguh- Gi #4 RA & ee A Pa rta 
nya Allah tidak memimpin kaum A4 Von Ah 
ang durhaka. r 
s Irama AA 
ZA RER f A J7 

"T. Merekalah yang berkata : "Jangan- yaa jais PAN? Ate v 
lah kamu beri belanja kepada orang- 4, JJ. R 

orang yang di sisi Rasulullah, supaya US AD aD dea a dé 
mereka berpisah,” padahal bagi Allah- PE AA 


lah perbendaharaan langit dan bumi, ~= PEA, Iw ya Sakan 
tetapi munafiqin itu tidak mengat 

=al. A f a 4 
4073) TER TI, 


KP 
CO 
- 4 I 
8. Mereka berkata : "Jika kita kem- EILER FN PA A 


bali ke Madinah, niscaya orang yang SA 


P) Li 
mulia keluarkan orang yang hinal 4-4 yiga PA “ha AI 
daripadanya,” padahal bagi Allah-lah 


sa P 


ea A a 


4073) Lantaran terjadi satu perselisihan antara seorang dari kaum Muhajirin 
'(orang-orang Makkah) dan seorang dari kaum Anshar (orang-orang Madinah), 
maka Abdullah bin Ubaiy, ketua kaum munafiqin (orang-orang Madinah), berka- 

` ta: "Hai ahli Madinah! janganlah kamu beri belanja kepada orang-orang yang di 


. dalam perlindungan Rasulullah,” padahal ia tidak sadar bahwa kekayaan langit dan 


bumi, kepunyaan Allah, dan Aliah akan memberikannya kepada siapa-siapa yang 
Ia kehendaki. 


- 1104 


Juz' ke 28 (ORANG-ORANG MUNAFIK) Surah ke 63 


kemuliaan dan bagi Rasul-Nya dan . A A 10 Ai IN ta i PN 
bagi Mu'minin, tetapi orang-orang ` wi se D 


munafik itu tidak mengetahui. 40 74) Sg si SY 


3 o Par.) 
9. Hai orang-orang yang beriman Ke aa 4 


janganlah harta-harta kamu dan anak- |, DTE a 
d 70 

anak kamu, lalaikan kamu daripada Api, SN Sta 

mengingat Allah, karena barangsiapa » Da PAR oE EE PAA 


berbuat demikian, maka merekalah a SAN ONER 


orang-orang yang rugi. na Ag 
10. Dan belanjakanlah sebahagian * Ka Vahaa a13 1. 
dari apa yang Kami karuniakan Y— 72) 

kepada kamu sebelum datang ke- pe 
matian kepada seseorang dari kamu BE N ena GAN 
lalu ja berkata : “Mengapakah tidak a 


Engkau mundurkan (kematian)-ku | 
kepada satu masa yang dekat, supaya II e E tii E ape 


aku bersedekah dan jadilah aku dari 
Orang-orang yang baik ?” Sal 3 SAS A3 
PAE 
11. Padahal Allah tidak mundurkan 131354 5 FEIS 4o 
(kematian) satu jiwa apabila telah TEET E 
sampai ajalnya; dan Allah Sadar sr PA 5! TEA Aq 
terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. is of o7 
W DA 


4074) Selain berkata di dalam satu perjalanan: "Jangan kamu beri bantuan ke- 
pada orang-orang yang di sisi Rasulullah,” mereka berkata juga: "Bahwa apabila 
kita sampai ke Madinah, kita akan usir pendatang-pendatang yang hina keluar Ma- 
. dinah”; padahal bagi Allah-lah kemuliaan dan bagi Rasul-Nya dan bagi Mu'minin, 
bukan bagi munafigin. 


— 0000000 — 


1105 


Surah ke 64 AT - TAGHABUN oo” Juz' ke 28 


AA) 


AT-TAGHABUN 
(TERNYATA KECURANGAN) 
Surah ke 64 : 18 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, ə y "1£n,- a 
Penyayang. PENA 
Ju, 
1. Tunduk kepada (kemauan) Allah v5 ng OM: a5 Tn | 


apa-apa yang di langit dan apa-apa y,,/9y- p 
yang di bumi. Kepunyaan- Ta ri 33 


semua kerajaan dan kepunyaan-Nya- Á 043 Zika 
Jah segala pujian, dan Ia Berkuasa atas Sp 
tiap-tiap sesuatu. 7o 7 Pra, GA 

| ang Ag 
2. la-lah (Tuhan) yang en l 
kamu. Maka sebahagian dari kamu 2 Sen 17. 
kafir dan sebahagian daripada kamu Usa s JA du 
Mu'min: dan Allah Melihat apa-apa Yo 2 e ua 
yang kamu kerjakan. A 7 2 


| 
3. Ia telah jadikan langit dan bumi Lo) aa G y 
dengan mengandung faedah, dan Ia EG 282a An se Gra Een 


telah rupakan kamu, dan Ia telah uh 3 
baguskan rupa-rupa kamu; dan kepada lau 
Nyalah tempat kembali. A 45 


ea . 
4. Ia mengetahui apa-apa yang di -l | Aa £ 
langit dan di bumi, dan Ia mengetahui - SL, 3 730, y 
apa-apa yang kamu rahasiakan dan i P Lo f UR 
apa-apa yang kamu terangkan; dan sl Àp AEEY d Mera f 
Allah Mengetahui isi dada-dada. 


5, Tidakkah datang kepada kamu o La E DG Pa 
khabar orang-orang dahulu yang kufur La Ls + L t ô 


1106 


Juz' ke 28 “(TERNYATA KECURANGAN) Surah ke 64 


lalu mereka rasakan ganjaran bagi 1, - “? & PEN a 
pekerjaan mereka sedang adalah bagi An sap Kena ol 
mereka adzab yang pedih ? 3 EEZ 

yaa ierti A al 


6. Yang demikian, ialah lantaran o 0.7 27 
' Da ts LAN 
. rasul-rasul untuk mereka pernah 7 Ta 23 1 
ad rd PELL 


J 
datang kepada mereka dengan (mem- -I i1 PS luas SE 233I 7 
bawa) keterangan-keterangan tetapi 4 


2l ai 24 Kan 
mereka berkata : ”Apakah manusia ya 5 Sana f 
mau memimpin kita ?” lalu mereka P 4 | 
kufur dan berpaling, padaha! Allah Isi 3 A KAN 
tidak perlu (kepada mereka) karena e. 
Allah itu Kaya, Terpuji. d 


7. Orang-orang yang kufur itu me- SN GI é V 
nyangka bahwa mereka tidak akan 


dibangkitkan. Katakanlah : "Bahkan “ x 4 i 4, í 2 
demi Tuhanku ! sesungguhnya kamu 313 mo 124i, 


akan dibangkitkan, kemudian akan di- 3 $ AN f CA NIA hd 
khabarkan kepada kamu apa-apa yang e 9 aa 


kamu telah kerjakan: dan yang demi- Da .” ai A | 
kian itu mudah atas Allah”. 


8. Oleh itu, berimanlah kepada 4373 AKU IPA A 
Allah dan Rasul-Nya dan (kepada), 

| 
cahaya yang Kami turunkan: “75 Me IA Lah, EN 


dan Allah Sadar terhadap apa-apa yaa s sei es 


yang kamu kerjakan. 


o an tp 2 3,8 8, 
9. (Ingatlah) hari yang Ia akan aga Kesan 
kumpulkan kamu buat hari Berkum- l FERN ya.“ 
pul: yang demikian itu hari ternyata C»4 ITU, 1 AE er 23 
kecurangan: dan barangsiapa beriman s, ,... , D ; 
kepada Allah dan beramal shalih, 4 EIG LE at j adL 
niscaya Ja hapuskan daripadanya | 


dosa-dosanya; dan Ia akan masukkan  ..,t € A 5 ary 
dia ke dalam surga-surga yang menga- # An P OE 


lir padanya sungai-sungai, hal keadaan - GS KY | Gan Pa s$ 


mereka kekal padanya selama- lama- W. 
nya; yang demikian itulah keme- reL ere DT 
nangan yang besar. alan. NATA na 


4075) Yaitu Qur'an. 


3 


1107 


.Surah ke 64 AT - TAGHABUN | Juz ke 28 


10. Dan orang-orang yang kufur dan 


dustakan ayat-ayat Kami, mereka itu.. 


ahli rieraka, hal keadaan mereka 
kekal padanya, dan alangkah jelek 
tempat kembali ! 


“11, Sesuatu bahaya tidak mengenai 
melainkan dengan idzin Allah: dan 
barangsiapa beriman kepada Allah, 
niscaya Ia pimpin hatinya, karena 
Allah itu Mengetahui atas tiap-tiap 
suatu, 


12. Dan ta'atlah kepada Allah dan 
ta'atlah kepada Rasul-(Nya). Tetapi 
jika kamu berpaling, maka tidak ada 
(kewajiban) atas rasul Kami melain- 


a menyampaikan dengan terang. 
4 
) 


13. Allah itu tidak ada Tuhan me- 


lainkan Dia: dan kepada Allah-lah “ 


hendaknya bertawakkal orang-orang 
Mu'min. | 

14. Hai orang-orang yang beriman ! 
sesungguhnya sebahagian daripada “ 
isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu 
(adalah) musuh bagi kamu; oleh sebab 
itu, hendaklah kamu berawas terhadap , 
mereka; dan jika kamu ampunkan 
dan kamu tidak marahi dan kamu 
tutup (dosa-dosa mereka), maka se- 
sungguhnya Allah itu Pengampun, 
Penyayang.. 


15. Sesungguhnya harta-harta kamu 
dan anak-anak kamu tidak lain me- 
lainkan percobaan ; tetapi di sisi 
Allah ada ganjaran yang besar, 


16. Oleh itu, berbaktilah kepada 


Allah sebisa- bisa kamu, dan dengar- 
lah, dan ta'atiah dan 'belanjakanlah 


GÉL AT, |. 


F 
LN a 1 2 
A ANET AAA 
bn a y 
La o o do, 2A s 
a SU Ag d aji SES 
e 04, K PAN 
FAJ Ailg KA 
ran a D EFT iY 
E 


of 1 ye Giy 


aa sabie 1 


SIRLE en AeA 


A of”, P o3 oz, i 
PA pa IG Ara 
Ia God 2A An Pant 
AA ma 
AA TAN NA, 10 
2, 270 


eA sie eis 
EA 047» 


IL BN AU 1 , 


Pn, P 
ye Ka ae AAL, | 


4076) Ya'ni, kewajiban rasul Kami ialah menyampaikan.. Kamu maw beriman 


atau tidak, bukan urusannya. 


1108 


Juz' ke 28 (TERNYATA KECURANGAN) Surah ke 64 


harta untuk (kebaikan) kamu, karena d > E ea 7 es Ly 
barangsiapa terselamat dari pada ke- 
bakhilan dirinya, maka mereka itu 


jalah orang-orang yang dapat kejayaan CC) gg A En 1 


17. Jika kamu pinjamkan ke 13 | gM L ban | W 
Allah satu Pn yang baik 2d £ o, Su 
niscaya Ia gandakan sa a 881, far 
bagi kamu, dan Ia akan ampunkan 29 aaa 
kamu, karena Allah itu Penerima kasih 


Penyabar. Pn 


18. Yang mengetahui perkara yang . | 
ghaib dan yang hadiir, Yang gagah, 9 #3 AN SI y v yA 


Yang bijaksana. 14s ) 
SI j sa 


4077) Pinjamkan kepada Allah itu maksudnya, belanjakan harta di jalan Allah. 


1109 





Surah ke 65 ATH - THALAG Juz’ ke 28 


ATH - THALAG 
(PERCERAIAN) 
Surah ke 65 ; 12 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, CE RA AI perut 
Penyayang. 


a : . 3 J3 $ ud 11 e A 124 
1. Hai Nabi ! 4078) apabila 2 menata Pos 
mencerai isteri-isteri, hendaklah kamu 2 ada 
cerai mereka buat menghadap iddah ,“” 5 g- via) a nae l! 
mereka: ?°7?) dan hitunglah 'iddah j 
itu, dan berbaktilah kepada Allah, “%3 WE fe es eka yaa 
Tuhan kamu, Janganlah kamu keluar- (7 pA e A 


kan mereka dari rumah-rumah mereka £ PES f A j ganya Za yan 


dan tidak boleh mereka keluar, i 
kecuali kalau mereka berbuat keja- AT ENARA Coy 


hatan yang terang, ****) dan yang 2 2 PKEP, 


demikian itu batas-batas Allah; dan 4 447 * 41413 TH 59 
barangsiapa melewati batas-batas 23, aa , en PES S 


Allah, maka sesungguhnya ia men- Y 4 A Hala N a 2 ASI 344A 
zhālimi dirinya (sendiri), engnau tidak r AR 


tahu barangkali Allah mengadakan, Í gu Ah AI d Lp» 5 
sesudah itu, satu urusan. 4081) 
yan TE 


4078) Dihadapkan kepada Nabi, tetapi dimaksudkan Nabi dan ummatnya. 

4079) Talak itu ada tiga macam, yaitu 1) Talak perempuan di dalam haid, 
2) Talak perempuan di waktu bersih, tetapi sesudah bercampur, 3) Talak perem- 
puan di dalam keadaan bersih sebelum bercampur. 

Talak pertama dan kedua itu tidak menurut Sunnah. Talak yang ketiga itulah 
yang menurut Sunnah, yaitu seseorang talak isterinya yang sudah bersih dari haid 
tetapi belum bercampur, lantas perempuan itu beriddah tiga haid. 

41080) Perempuan yang ditalak itu, tidak boleh keluar dari rumah atau dike- 
luarkan, kecuali ja berbuat kejahatan yang terang, ya'ni berkelahi atau bermaki- 
makian, terutama berbuat kejahatan yang lebih dari itu. 

4081) Ya'ni dilarang kamu keluarkan perempuan yang ditalak itu: karena di- 
harap lakinya dan dia berfikir jauh, lalu kembali menjadi laki-isteri. 


1110 


Juz' ke 28 (PERCERAIAN) Surah ke 65 


2. Maka apabila mereka sampai AA Pe AA KH Y 


kepada (batas) iddah mereka, maka , 

hendaklah kamu tahan mereka dengan Ba yel ga Car 
cara yang sopan atau kamu lepaskan a Pa, 3 Ia 
mereka dengan cara yang sopan; 


#1 32 Ê 
4082) dan hendaklah kamu adakan METEN 


dua saksi yang adil dari (antara) 


kamu; 0°83) dan hendaklah kamu * ng Ka ; EY: 
dirikan persaksian itu karena Allah; 
4084) yang demikian nasehat yang ag ý 


diberikannya terhadap orang yang Y ASLI KIS 
beriman kepada Allah dan Hari 7 an LG 


ang akhir, karena barangsiapa ber- 14” 1374 Ta RA NN AA 
bakti kepada Allah, Anna Ba ban $ 2 i a AI 
baginya satu jalan keluar. 4085) 

Lor l S e; p JA 
3. Dan Ia akan kurniakan dia dari TEA A a 3 Y 
jalan yang ia tidak sangka-sangka: 


086 rI I oz E a EE 
) karena barangsiapa bertawakkal x? 2 
kepada Allah niscaya Ia jadi Pen- >~ HP ah SA. s U3 
cukupnya; ***”) sesungguhnya Allah 44,4770. 
itu Pelulus urusan-Nya; **** ) sesung- AS Ja 1 Oya Tu ASI 
guhnya Allah telah adakan ketentuan k o2 pe 
bagi tiap-tiap suatu. , A9 AP LI 
Pn 

4. Dan mereka yang putus haid JP,” 0 33 i 
dari perempuan-perempuan kamu, jika 7 Sp IU z 


kamu ragu-ragu maka 'iddah mereka LL Logo2e 
tiga bulan, “8? jdan (juga) perempuan Kas ab, Okta 


4082) Apabila iddah mereka hampir habis, hendaklah kamu ambil keputusan, 
apakah kamu ruju' kepada mereka atau kamu lepaskan terus. Kalau ruju' hendak- 
lah dengan cara yang sopan, yaitu dengan ridla perempuan ilu dan dengan nikah 
dan saksi, karena talak itu artinya memutuskan perikatan kawin, maka apahila 
perikatan telah putus, kembalinya tentulah dengan nikah. Kalau kamu mau lepas- 
kan terus, maka hendaklah dengan cara yang sopan dan pantas di dalam. segala hal. 

4083) Hendaklah kamu adakan dua saksi yang adil buat ruju' dan buat lepas- 
kan terus. 

4084) Hendaklah kamu jadi saksi kalau diminta, dan tunaikan persaksian ka- 
lau ada perkara. Semua itu semata-mata karena Allah. 

4085) Barangsiapa berbakti kepada Allah, niscaya Ia bukakan satu jalan ke- 
luar dari kekusutan bersuami isteri. 

4086) Orang yang berbakti itu, Allah akan beri karunia kepadanya dengan 
jalan yang ia tidak sangka-sangka, 

4087) Barangsiapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan ke- 
perluannya dan Allah cukup buat dia, tidak perlu kepada yang lain. 

4088) Allah itu berkuasa pada meluluskan semua kehendak-Nya. 

4089) Jika ditalak perempuan yang sudah berhenti dari berhaid, dan kamu di 
dalam ragu-ragu tentang keberhentian haidnya, atau kamu ragu-ragu dengan siapa 
mesti disamakan perempuan ini tentang iddahnya, maka iddahnya ialah tiga bulan. 


1111 


Surah ke 65 ATH-THALAG Juz' ke 28 





4, se Iu se 
perempuan yang tidak berhaid; **?*?) - %4 A | Be A 
dan perempuan-perempuan- yang me- , 7 NG 5 a 
ngandung itu, iddah mereka (ialah 44 £ / EE p 
waktu) mereka melahirkan kandungan HD n 3 Xais 
mereka: dan barangsiapa berbakti . An aa Pend TIPE TIP 
kepada Allah niscaya Ia jadikan a a AA 


kemudahan di dalam urusannya.4051) TEE ANA, Ja yor 
ye gp UA 
2 Ip 
5. Yang demikian itu, hukum Allah SD ANA S3 ð 


yang Ia turunkan dia kepada kamu; Sog Ier Sanga) 
dan barangsiapa berbakti kepada Allah SL KA 
niscaya Ia hapuskan daripadanya ” 


Mt Glag A 


Au GA 


dosa-dosanya, dan Ia akan besarkan aia a Wa E 

baginya ganjarannya, Mad 
' Jo y Ptr- 1) 81 

6.- Berilah mereka tempat tinggal œ- aa Sanga Aya HB TA 1 

dari tempat tinggal kamu, menurut RAL 2, 2g, 3 F 

kemampuan kamu; dan janganlah 17 Pa a 

kamu susahkan mereka karena hendak IA Handa 


menyempitkan mereka; dan jika mere- ?! aa 
ka mengandung, maka hendaklah Pen ee 

kamu belanjai atas mereka hingga , - 275. Loper TE. 
mereka melahirkan kandungan me- JU Sela pra Fa 
reka: maka kalau mereka menyusuj “ 2 
(anak-anak) bagi kamu, hendaklah AA 2 ng DALA 79 ze- 
kamu beri mereka upah- upah mere- PA ya San a 
“ka, dan hendaklah kamu bermu- sayah e? an 
syawarah antara kamu dengan cara og — AI II 19019 
yang. pa aah Jika kamu 2 an ja - F 
payahan, maka e perempuan 4 r Lea Pa EAT 
yang lain menyusui baginya. 4092) : Si laJ pg Rad a 


4090) Perempuan yang tidak berhaid sama sekali, kalau ditalak, hendaklah ia 
beriddah tiga bulan juga. 

4091) Jika kamu berbakti, maka Allah akan sebabkan kemudahan bagi kamu 
di dalam urusan-urusan kamu. 

1092) Perempuan-perempuan yang sudah kamu talak, tetapi belum habis 
iddahnya itu, hendaklah kamu beri tempat tinggal sebahagian daripada tempat 
tinggal kamu, menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu sudahkan mereka 
dengan maksud menyempitkan mereka hingga mereka keluar atau minta keluar 
dari rumah itu: dan kalau mereka menyusui anak-anak kamu, maka hendaklah 
kamu beri upah kepada mereka lain dari nafagah 'iddah mereka, dan hendaklah 
kamu bermusyawarah antara kamu dengan cara yang pantas tentang penyusuan 
anak-anak itu: tetapi jika kamu kepayahan, yaitu tidak dapat persetujuan, maka 
bolehlah kamu cari lain perempuan untuk menyusui anak-anak kamu, 


1112 


Juz' ke 28 (PERCERAIAN) - Surah ke 65 





.. s "I, 7 


7. Hendaklah orang yang mempu- 4: NA An dg oh V 
nyai kelapangan membelanjai menurut Ka 2 2 TER 


kelapangannya: dan barangsiapa . : 
sempit rezekinya, maka hendaklah ia PEG Aan Mael 
belanjai menurut apa yang diberi P AN Jas P o 

oleh Allah kepadanya: Allah tidak ua) 4d SEN IN OEM Sa 
beratkan sesuatu jiwa melainkan me- 


nurut apa yang Ia telah beri kepada- ? ?- 4. A 7 BY 
nya: Allah akan jadikan kemudahan Galian 
sesudah kepayahan. 4093) 23 Pn 


8. Dan beberapa banyak dari (pen- Sea a 5 ye 19 A 
duduk-penduduk) negeri-negeri ber- pg 


paling dari perintah Tuhannya dan Ke 0173 3 AP 


rasul-rasul-Nya, lalu Kami perhitung- 


kan mereka satu perhitungan yang UI KATA Bt Ke. yg A ` 
keras, dan Kami siksa mereka satu ' 


2 
siksaan yang pedih. 5 EA 
9. Lalu ia rasai siksa pekerjaannya; LG La P Ju S9 a 4 
dan adalah akibat urusannya itu Bg 
kerugian. 4094) yua Te 


sí gg AP Tn 
10. Allah sediakan untuk mereka Wai : AN e 
aa yang a eri A na 2 p 
. kamu berbakti kepada ai Z”. 1 ME A 
orang-orang yang mempunyai fikiran, ON LO IG S6 
yang beriman ! sesungguhnya Allah Nan oS y 
telah turunkan kepada kamu satu vs pete J pa 1x3 lgi | 
peringatan. er 
11. (Yaitu) seorang Rasul yang mem- AS aya 6, vi 
bacakan kepada kamu ayat-ayat Allah un 
yang nyata-nyata untuk Ja mengeluar- | 4 AA al sai 
kan orang-orang yang beriman dan Fi i &. PAN 
beramai shalih dari kegelapan-kegelap- KN. e gi Tia | 
an kepada cahaya; dan barangsiapa V7” Papa 3 v5 Jaa 


beriman kepada Allah dan beramai A $ 
CLU pa 4 Mila" e ya f 


4093) Hendaklah orang yang mentalak isterinya itu memben belanja selama di 
dalam iddah, dan juga belanja penyusuan menurut kemampuan masing-masing; 
yang kaya cara kaya, dan yang miskin cara miskin: karena Allah tidak memberati 
seseorang melainkan sekedar ia kuat memikulnya, Yang miskin itu hendaklah 
sabar, karena mudah-mudahan Allah beri kelapangan sesudah kesempitan. 

4094) Lalu penduduk-penduduk negeri-negeri yang durhaka itu rasai balasan 
bagi pekerjaannya dan adalah akibat urusan mereka itu kerugian. 


1113 


Surah ke 65 ATH - THALAG . Juz’ ke 28 





shalih, niscaya Ia masukkan dia Ka pe CEAC 


ke surga-surga yang mengalir padanya 


sungai-sungai, di dalam keadaan mere- KAN aa at ah 
ka kekal padanya selama-lamanya: Re yaa CI 
sesungguhnya Allah. telah baguskan bes 


=- pemberian baginya. la: a; PAM 


P 
pn PA 


12. Allah-lah yang menjadikan tujuh = gi D ik yi AI Wr 
4998) langit, dan seperti itu juga dari na Pa 

bumi: berlaku perintah (Allah) di PA Sain aa Sa 
antaranya, supaya kamu ketahui ,, ai, EET 
bahwa Ąllah itu Berkuasa atas tiap- Sa K aan A 


tiap suatu: dan bahwasanya Allah ",, 2420 ç» 


meliputi tiap- -tiap suatu dengan pe- SERA 
ngetahuan-Nya. 
Cole 


P 





4095) Dalam bahasa 'Arab, kalimah “tujuh” dan "tujuh puluh” sering dipakai 
buat menunjukkan kepada banyak. 


— 9000000 —- 


1114 


Juz’ ke 28 (MENGHARAMKAN) | Surah ke 66 


AT-TAHRIM 
(MENGHARAMKAN) 
Surah ke 66 :12 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, |. | ZA 
Penyayang. bz 2 yA 


2 Pp ” 
1. Hai Nabi ! mengapa engkau Iisa 
haramkan barang yang Allah halalkan 3” p 
buatmu lantaran engkau maukan Dal 213 A AES ES DS 
keridlaan isteri-isterimu ? Tetapi Allah 


itu Penutup, Penyayang. 9996) Png aa i ab 


4, # PPj a LA PRA 
2. Sesungguhnya Allah telah wajib- Si | r 
kan atas kamu penebusan sumpah- 42 A Au 
sumpah kamu, karena Allah itu yy. AK 23., eU 
Pengurus. kamu, dan Ia-lah Yang elal Wa Lag Aa 
mengetahui, Yang bijaksana. 4097) 


d 
32. 
Pa 
. # 


3. Dan ingatlah, tatkala Nabi bisik- ka MANIA 5 v 
kan kepada seorang daripada an Ag PERET 
isterinya satu omongan; maka tatkala . h 

ia khabarkan (rahasia) itu, “***) ° ASI a SME Ca | 
dan Allah terangkan (hal) itu kepada- 
nya, ****) ia nyatakan sebahagian- 


4096) Rasulullah ada kerjakan satu perkara alau makan satu makanan yang ti- 
dak disukai oleh sebahagian daripada isteri-isterinya, lalu Rasulullah bersumpah 
tidak akan kerjakan pekerjaan itu lagi atau makan makanan itu lagi. Rasulullah ha- 
ramkan pekerjaan tersebut atau makanan tersebut buat dirinya, ialah karena hen- 
dak menyenangkan hati isteri-isterinya. Maka perbuatan Nabi ini ditegor oleh 
Tuhan dengan Ayat itu. Tetapi Allah tutup buat jelek yang bisa jadi terbit dari 
perbuatan Nabi, karena Allah itu Penutup dan Penyayang. 

4097) Dari perbuatan Nabi, timbul satu hukum, yaitu Allah wajibkan kamu 
tarik kembali sumpah kamu atas tebus sumpah-sumpah kamu dengan merdekakan 
seorang hamba. Allah atur begitu karena Ia Pengurus kamu dan Ia-lah Yang me-. 
ngetahui apa yang jadi kebaikan bayi kamu dan Ia-lah Yang bijaksana, pada mele- 
takkan sesuatu hukum, 

4098) Ia khabarkan (rahasia) itu : Isteri Nabi buka rahasia itu. 

4099) Kepadanya : Kepada Nabi. 


1115 


Surah ke 66 AT - TAHRIM Juz' ke 28 





i , P , TERA Abe Ke! 
nya dan Ia berpaling dari sebahagian, | AP AHA Mie A 
4100) Maka ketika ia khabarkan E Ta 
kepadanya hal itu, ia bertanya : Y i D 
“Siapa khabarkan hal itu kepadamu?” Au Asa Ab rang 


Ia jawab : "Telah khabarkan kepada- . #37 TN Sa or 
ku Tuhan Yang mengetahui, Yang LEIG Latin 
Ha P sesuatu dari pada- A | 2. At 
ó : # e 1 5 
4. Jika kamu berdua taubat kepada 29 AN 
Allah, maka sesungguhnya (berarti) PBR, 2) 
hati kamu condong (kepada kebaikan) Spa Haus SKA 
dan jika kamu berdua menyusahkan , f PPE PEN 
dia, maka sesungguhnya Alah itu g aape SAk 
la-lah Penolongnya dan Jibril dan i 
Mu'minin yang baik, dan selain dari A8 arah Tor ja 
itu, malaikat jadi penolongnya. 410 2) fa 
a £ ba 
San 


Ka, 


2 231) 8 


5. Jika ia ceraikan kamu, bisa jadi wc 
Tuhannya gantikan kepadanya isteri- NE ag N 
isteri yang lebih baik daripada kamu, SEMEN S data 
yang Muslimat, yang Mu'minat, yang ben Pe 

ta'at, yang bertaubat, yang beribadat, MES 
yang puasa, *'**) yang janda, dan ” ” 


% st á a : d r 
yang perawan. DI; sala wE 
f 


8 2 fa bd A, ERES 
6. Hai orang-orang yang beriman ! AAA 1 


peliharalah diri-diri kamu dan anak Nan 
isteri kamu daripada neraka yang Sa AN s3 3 Na : ‘l; 


4100) Nabi beromong dengan isterinya itu tentang sebahagian dari rahasia 
yang terbuka. 

4101) Nabi pernah amanatkan satu rahasia kepada seorang isterinya. Isteri ini 
buka rahasia itu kepada seorang isteri Nabi yang lain, Hal ini Tuhan beri tahu ke- 
pada Nabi. Nabi bertanya kepada isteri itu sebahagian daripada khabar yang Allah 
beri tahu, tidak semuanya. Isteri itu bertanya: "Siapa yang beri tahu khabar ini 
kepada Rasulullah?” Nabi jawab: “Allah beri tahu kepadaku.” 

4102) Isteri Nabi yang buka raHasia dan isterinya yang terima rahasia itu, ke- 
dua-duanya bersalah. Maka Tuhan hadapkan perkataan kepada mereka yang 
maksudnya, baiklah kamu berdua bertaubat. Jika kamu susahkan Muhammad de- 
ngan menyiar-nyiarkan rahasianya, dengan cemburu atau lainnya, maka ingatlah, 
bahwa Allah, Jibril Mu'minin dan malaikat semuanya jadi penolongnya. 

4103) Sa-ihat yang berpuasa atau yang berhijrah. 


1116 


Juz' ke 28 (MENGHARAMKAN) Surah ke 66 





. : 25 Gz dg / AU 
pembakarannya itu manusia dan batu, NA Wa ya “5 $$ 
yang penjaganya itu malaikat yang Pa an 
kasar, yang tegak, yang tidak durhaka NC 151 , laso Na 
kepada Allah (tentang) apa yang BA ó 5, 

Ia suruh mereka, dan mereka berbuat . aa AA aa a 

apa yang mereka diperintah. sk a. 29 

7. Hai orang-orang yang kafir ! DA AN IN GILA v 

janganlah kamu membela diri pada SA 0001 i yt 

hari ini. Kamu tidak dibalas melain- pkai eU 24 SAS AN 

kan menurut, apa yang kamu telah 
") 


kerjakan. "' pu ip F 

4 H OI, Me 1k, , 
8.. Hai orang-orang yang beriman ! Sp peta al È SAN ole A 
bertaubatlah kepada Allah satu taubat »£.», Ja £ 4 
yang ikhlas. Mudah-mudahan Tuhan PE E ` ja) ab. TE aji 


kamu hapuskan dari pada kamu E A RETE POETS 
kejahatan-kejahatan kamu, dan Ia Lay NA SEA j 22 ul 
masukkan kamu ke dalam surga-surga posg ga Boj 
yang mengalir padanya sungai-sungai zs p YA ae Aa | 
pada hari yang Allah tidak kecewakan ',,,' ,, £., 4 
Nabi dan orang-orang yang beriman SAGA te PAF EAN P Í 
besertanya; cahaya mereka berjalan P SIS T 
di hadapan mereka dan di kanan-ka- HN AIA, DAA 
nan mereka:"!05) mereka berkata: an ig | 
"Hai Tuhan kami! sempurnakanlah TA 2 
a kami cahaya dan ampunkanlah ag nE Pa 
i; sesungguhnya Engkau atas tiap- | OS 
tiap suatu Berķuasa. P LA aa p Ka 
| D 


9. Hai Nabi ! bersungguh-sungguhlah ME mean Lae 4 
terhadap kafir-kafir dan munafik- REP 2 gn 
munafik, dan berlaku keraslah ter- aiei Ga, 
hadap mereka, dan tempat kembali : PE Se PGN 
mereka itu jahannam, dan jelek sangat TPA! yo 4 Pua 
tempat kembali itu ! 7 g | 
Na . J2 sI SIN 
10. Allah telah adakan contoh bagi a pa |. 
orang-orang kafir (yaitu) isteri Nuh Ka 


dan isteri Luth: adalah kedua-duanya -' “1117 test, SA ng 
di bawah dua hamba daripada hamba- KEK Luar a ð Val 


4104) Ya'ni pada hari Kiamat akan dikatakan demikian kepada orang-orang 


ir. ! 
4105) Perjalanan nur yang demikian adalah tanda kebahagiaan yang besar. 


| | . 1117 


Surah ke 66 


hamba Kami yang shalih, lalu mereka 
berdua berkhianat kepada dua orang 
laki-laki itu, maka mereka berdua 
tidak dapat mengelakkan daripada 
dua (isteri) itu sedikitpun daripada 
(adzab) Allah: dan dikata kepada 
dua (isteri) itu; ''Masuklah neraka 
bersama orang-orang yang masuk”, 


11. Dan Allah telah adakan contoh 
bagi orang yang beriman (yaitu) 
isteri Fir'aun tatkala ia berkata 
”Hai Tuhanku ! dirikanlah bagiku , 
di sisiMu satu rumah di surga, dan 
selamatkaniah akan daku dari Fir'aun 
dan pekerjaannya, dan selamatkanlah 
akan daku dari pada kaum yang 
zhalim,” 


12. Dan Maryam anak 'Imran yang 
telah pelihara kemaluannya, lalu Kami 
tiupkan padanya sebahagian dari pada 
ruh (bikinan) Kami, dan ia telah 
beriman kepada kalimat-kalimat 
Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan 
adalah ia dari pada orang-orang yang 
ta'at. 41046 ) 


AT. TAHRIM 


Juz' ke 28 


AN naa PAS 


GA Ga SU Lag 
Maen 
PEN 

. HN r `i 


DNA Saga 
Pe, ENY oi 


s DA 2 


D Sabar, Ma 
SA AAA) 


Iya AA 333 ir 
zar 1 sol a a 

COT EES IVE Sa Y 
A . JJ 
Kena 23 Ca 


SG 3 


4106) Dan Allah telah adakan contoh bagi orang yang beriman (yaitu) Mar- 
yam yang telah pelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan pada rahimnya seba- 
hagian daripada ruh bikinan Kami, lalu ia mengandung 'Isa: dan adalah Maryam 
iiu beriman kepada firman-firman Allah dan kitab-kitab agama-Nya, dan adalah 


ia daripada orang-orang yang ta'at. 


1118 


Juz” ke 29 (KERAJAAN) = Surah ke 67 





q: P 
Dua 
AL — MUL—K 
(KERAJAAN) 


Surah ke 67 : 30 Ayat (HI s d 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


1. Maha-tinggi (Tuhan) Yang di- 
genggaman-Nyalah sekalian kerajaan ! 
dan Ia, atas tiap-tiap sesuatu, Berkuasa 


2. Yang jadikan kematian dan 
kehidupan untuk memberi percobaan 
kepada kamu siapakah dari kamu 
yang terlebih bagus amal(nya): dan 
la-lah Yang gagah, Pengampun. 


3. Yang telah jadikan tujuh langit 
bersusun-susun. Engkau tidak dapat 
melihat pada pembikinan (Tuhan) 
Pemurah itu ketiadaan beres. Maka 
ulangkanlah pemandangan. Adakah 
engkau lihat cacat? “!?97) 


4. Kemudian  ulangkanlah peng- 


£ An s 
Pa l PAD oa 
5 PN a KELER 


of AR r 


f 1,3 
En MATI 


IA GE SU, 


.. 


Hat 


4107) Ia-lah Tuhan Yang telah jadikan tujuh langit bersusun-susun. Kalau kita 
lihat langit pada malam hari, dengan teropong bintang, niscaya kita dapat melihat 
bintang-bintang yang tidak terhingga banyaknya itu seolah-olah bersusun satu atas 
yang lain, padahal masing-masing berjalan di landasan masing-masing yang mana 
kalau tidak beres pembikinannya atau peraturannya, walaupun sedikit, niscaya 
hancur alam ini. Kalau engkau tidak puas, ulangkanlah pandanganmu ke langit se- 
kali lagi dan lihatlah, adakah letaknya bintang-bintang dan per'alanannya itu se- 


suatu cacat? 


1119 


Surah ke 67 AL - MUL - 


lihatan dua kali, niscaya kembali pe- 
mandangan itu kepadamu dengan me- 
rendah dan hampa. *'**) 


5. Dan sesungguhnya Kami telah 
hiasi langit yang dekat ini dengan 
pelita-pelita, dan Kami jadikan dia 
lontaran-lontaran terhadap setan-setan 
dan Kami sediakan untuk mereka 
adzab bakaran. *'**) 


6. Dan adalah bagi orang-orang 
yang kufur kepada ' Tuhan mereka, 
adzab jahannam: dan alangkah jelek 
tempat kembali itu ! 


7. Apabila dicampakkan mereka ke 
dalamnya, mereka akan dengar suara 
yang bengis, sedang ia mendidih. 


8. Hampir (neraka) itu bercerai 
sendi lantaran berangnya. Tiap-tiap 
kali dicampakkan kepadanya satu 
puak, penunggu-penunggunya berkata 45 
kepada mereka : "Tidakkah datang 
kepada kamu seorang pengancam ?” 


9. Mereka jawab : “Betul, telah 
datang kepada kami seorang pengan- 
cam, lalu kami dustakan, dan kami 
berkata : “Allah tidak turunkan apa- 
apa: kamu *''*) tidak lain melainkan 
di dalam kesesatan yang besar” 


10. Dan mereka berkata : "Jika kami 
telah dengar dan telah gunakan akal 
kami, niscaya tidaklah kami di dalam 
(golongan) ahli neraka”, 


K Juz' ke 29 


BEAN AI Lin 


be z 
P epii 
uat óy Oo 


AAN EA ada, 
Ai He Bip 
bisaa SAN 1 
f Pa) . in AA 
KAKI E 

Jd r Žo 
aa PS pa Can 
AAA EA 

Da ohr 

Da a 

Ins 
BOCK a 
E 
yi Ad 
SENA; |. 


2 j 


pena Hao JE 


4108) Walaupun engkau ulang-ulangkan pemandangan ke langit buat mencari 
cacat atau ketiadaan beres di dalam pembikinan Allah, niscaya pemandanganmu 
kembali kepadamu dengan sia-sia dan hampa, tidak mendapat apa yang dicarinya. 

1109) Langit kamu ini Kami hiasi dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan 
bintang-bintang itu Kami jadikan juga sebagai pelontar-pelontar setan-setan yang 


naik hendak mencari rahasia di langit, dan 
'adzab neraka. 


Kami sediakan pula untuk mereka 


4110) Kamu: Golongan rasul-rasul, atau Rasul dan pengikut-pengikutnya. 


1120 


Juz' ke 29 (KERAJAAN) Surah ke 67 


. p oflo o 4 Ei ALa r 
11. Yaitu mereka mengaku akan |“ Km tm SAN jo 1 
dosa mereka: maka kecelakaanlah 7 MA 


bagi ahli neraka. | pena AN 
PN P 


12. Sesungguhnya orang-orang yang e2 L- 194181 22. £ 
takut kepada Tuhan mereka.di bela- eiry ia UAN u 
kang penglihatan manusia, adalah bagi AG a fo HPA AN LA a 
mereka keampunan dan anjaran a 
p gan) | FI ARA ga 


yang besar. a na 
e aah S a Ar 
13. Dan rahasiakanlah perkataan IA 3 SE, 


kamu itu atau nyaringkanlah akan dia, A ea DnA 
sesungguhnya Ia mengetahui isi dada- V3 Amal! LA es AN Ay 


dada. 


PE E 0234 G vé 
14. Tidakkah (Tuhan) Yang menjadi- KAA A2 | 
kan itu tahu, sedang Ia-lah Yang ya Ze 2 
halus, Yang sadar ! | LA adan 


194 3 Z LAL NP A 
15. Ialah Yang telah jadikan bumi Jar NS CA 10 
mudah digunakan untuk kamu. Maka , 33 Det aJs 227 
berjalanlah di atas belikat-belikatnya, Yg K3 SA aib Y 


4111) dan makanlah dari rezekinya, 


| Sg gni 
dan kepada-Nyalah tempat kembali. po AA AD PA 


/ 3 Ja‘ 
16. Apakah kamu merasa selamat DUGAAN Gap! | A? 
daripada Siapa yang ana akan ja Se aan a 
membikin kamu ditelan oleh bumi. 297% ni 2 S Me 
lantas tiba-tiba ia menggegar ? 4112, V a A 2 B2 Ta 

8 L1 P 4, r aj Pan Hd 

17. Atau apakah kamu merasa Wet uya sal al n 
selamat daripada Siapa yang di langit »g-.,,4 7% ol”... 03 
akan mengirim kepada kamu angin Doko o IG Ia 
pembawa batu kelikir ? Tetapi kamu :: á 


5 1 - | a.l r 82 
akan ketahui bagaimana ancaman-Ku ! | pa S 
o TS ag 
18. Dan sesungguhnya orang-orang , , na aa LAI Aa) yg IA 
yang dahulu daripada mereka, telah 1 77% 777577 ' : P 
dustakan (rasul-rasul); maka (lihatlah). LS SK 2... 
bagaimanakah kemurkaan-Ku !. Ara z 


4111) Belikat: Bahu, pundak, maksudnya, berjalanlah di muka bumi. 


4112) Apakah kamu merasa bisa selamat daripada adzab Tuhan Yang kamu. 


'durhakai, jika Ia hendak membikin bumi itu menelan kamu di dalam keadaan ia 
menggoncang dan menggegar badannya supaya lekas turun barang yang ditelan- 
nya? 


1121 


Surah ke 67 


19. Dan tidakkah mereka melihat 
kepada burung-burung di atas mereka 
(terbang) berbaris-baris dan mengun- 
cup ) yang tidak menahan mere- 
ka melainkan (Tuhan) Pemurah ? 
Sesungguhnya Ia melihat tiap-tiap 
suatu. 


20. Atau siapakah dia orang yang 
jadi tentara bagi kamu (buat) meno- 
long kamu selain (Tuhan) Pemurah ? 
Orang-orang kafir itu tidak lain me- 
lankan di ' dalam keadaan tertipu. 


21. Atau siapakah dia orang yang 
akan memberi rezeki kepada kamu 
jika Ia tahan pemberian-Nya ? Tetapi 
mereka melewati batas di dalam ke- 
sombongan dan ( di dalam ) berpaling. 


22. Maka apakah orang yang berjalan 
meniarap atas mukanya itu lebih ter- 
pimpin ataukah orang yang berjalan 
beres atas jembatan yang lurus ? 


23. Katakan : "Ialah (Tuhan) Yang 
mengadakan kamu dan menjadikan 
untuk kamu pendengaran dan peng- 
lihatan-pengiihatan dan hati. Sedikit 
sekali kamu bersyukur !”. 


24. Katakan : ”Ia-lah (Tuhan) Yang 
jadikan kamu di bumi, dan kepada- 
Nyalah kamu akan dikumpulkan”. 


29. Tetapi mereka akan bertanya : 
“Bilakah (sampainya) perjanjian ini, 
4114) jika adalah kamu (ini) orang- 
orang yang benar ?” 


4113) Menguncup : mengepit sayap. 
4114) Perjanjian ini 
kalau tidak beriman kepada Muhammad.. 


1122 


L -MUL - 


a SA daa 


Juz' ke 29 


o Me LAN ab 4 0290224 
AE ae 5 


Ei pepe. 
LA TAI 
$o P 2.0 dg 


Pear 


la P 


S s ROTHA Ys 


Je òl 


PENS Ka 
AE 0. afi 
ea ri 
"3213 1 0,34 

AN OP BIP AZ 

s SP 
133 
Ma AA MAT vr 
Wetan Hm 
A PA 


/ i PA 
Saga yr 
BAYI KA, 


LAR 
PNG SVEIS -ri 

segs L A 

a adh 


TERRY 3355 


Ne But ro 


CAM a ya 


: Ancaman akan mendapat kecelakaan atau kekalahan . 


Juz' ke 29 (KERAJAAN) Surah ke 68 





dar 4 
26. Jawablah : "Pengetahuan | GS y1 
(tentang itu) hanya di sisi Allah; dan ab Ae ad Ls 
aku (ini) tidak lain melainkan seorang fe 3e, 
pengancam yang menerangkan”. | ea PA and 
2 fo pas Ja nits 


27. Maka tatkala mereka lihat —A— ay jp ata YV 
(adzab) itu dekat, jadi jelek muka- i ia Tap) 
TAI G3 


muka mereka yang kafir, dan dikata: aj A 
“Inilah barang yang kamu pernah ILAP PR 
minta (dilekaskan)” DSA da sed 


28. Katakan : “Berilah tahu kepada- Gt Cun KUDA, ~ 1 2) 

ku, jika Allah binasakanku dan orang- Lan 3) Ha JH 
orang yang besertaku, atau Ja rahmati / P T S a 
kami, maka siapakah yang dapat KAA SERA PP) a| 
melepaskan orang-orang kafir daripada 


r? 
'adzab yang pedih?” ?1'5) A seakan Tag a 
P 3 # 7 


N nees S . 
29. Katakan : "Ia-lah (Tuhan) Pemu- A gdo 17 a | vå 
rah, kami telah beriman kepada-Nya; e És Fa aS 
dan kepada-Nya-lah kami berserah "4 “4 27 7“ EA AE Ki 


diri; maka kamu akan ketahui siapa SA YA F 
dia yang di dalam kesesatan yang te- TEE 
a i | si Ag 


30. Katakan : "Berilah tahu kepada- Arr PAIRE -i 
ku, jika air kamu mendalam, maka Sue Deru J 


siapakah yang bisa membawakan s IKE anr Ca 
kepada kamu air yang bermata ?” pa Ana) 2 AGAI ay 


aa 


4115) Tanyalah kepada kaum kafir yang harap-harap kematianmu: "Jika aku 
dan pengikut-pengiku.tku mati, atau Tuhan beri rahmat kepada kami, maka apa: 
kah keuntungan yang kamu akan dapat? Dan dengan sebab kami mati, maka ada- 
kah siapa-siapa yang bisa melepaskan kamu daripada adzab yang pedih?” 

4116) Ya'ni jika telaga-telaga kamu mencetek, hingga tak dapat kamu meng- 
ambil air, maka siapakah yang dapat memberi kepada kamu air dari mata air yang 
dapat diambil ? 


— soolooo — 


1123 





berlaku longgar, maka mereka (pun) 
akan berlaku longgar. 4120) 





Surah ke 68 AL - QALAM Juz’ ke 29 
Al | 
r 
(eka) 
AL — QALAM 
(KALAM) 
Surah ke 68 : 52 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 
Dengan nama Allah, Pemurah, e AT P n t 
Penyayang. E AA ea 
aI 3 | Papa 
1. Nun. Perhatikanlah kalam dan Spiess AG | 
sesuatu yang mereka tulis (atasnya). i ; e 
s} a "4 “ar La 2. r * p 
2. Bukanlah engkau, *''*) dengan Yan Lp dana AN y 
nimat Tuhanmu, orang gila. U 5 - A N 
3. Dan sesungguhnya adalah bagimu `) gema Ak KY MSI y 
ganjaran yang Paak pulus. A : A3 ne 5 2 
4, Dan sesungguhnya engkau (di- gas À PA : PA 1515 t 
ciptakan) atas perangai yang besar. sg" F 2 
5. Maka engkau ak lihat, d Gn O 
. Maka engkau akan melihat, dan DIK | pdh bana | 
mereka (pun) akan melihat. 4119) a ? 33 P 
. A Pe) 
6. Siapa di antara kamu yang gila. Dota! AS 1 
: op AY IA 2 
7. Sesungguhnya Tuhanmu itu Ia-lah La. f pn 
Yang lebi mengetahui siapa yan ole yA Ly ol v 
eral aa jalan Nya, dan Ia-laħh ,e 243 MFE E a dt 
ang lebih mengetahui orang-orang ¢ sage Aan 
yang terpimpin. LA Tatan 2 zi ` US 
8. Maka janganlah engkau turut KN tut 
(kemauan) Orang-orang yang mendus- EMAS ia JAS A 
takan. s IA aj Daer T 
9. Dan mereka suka kalau engkau J pA La pta y 1433 4 


4117) Nun: tempat tinta. Maksudnya, perhatikanlah tinta, kalam dan sesuatu 
bahan yang digunakan tinta dan kalam padanya, ya'ni perhatikanlah Qur'an yang 
diturunkan kepada Muhammad yang tertulis dan terpelihara. Kalau kamu perhati- 


kan, niscaya tidak kamu katakan dia gila, ahli syi'ir, ahli sihir dan lain-lainnya. : 


4118) Engkau : Muhammad. 
4119) Akan melihat : Akan buktikan. 


4120) Mereka harap engkau suka turut sedikit kepada agama mereka, maka 
mereka pun akan menurut sedikit kepada agamamu. 


1124 


Juz' ke 29 (KALAM) | Surah ke 68 


| tag Dona Di 

10, Dan janganlah engkau turut PARK ` t 
(semanan) tiap-tiap penyumpah yang YA SNI 

Ina 7 ta A 5 s f 
11. Pencela, yang ke sana ke mari o an pA 1 
dengan (fitnah) acuman, 4121) Si 
12. Penghalang kebaikan, yang me- A E 
lewati batas, yang berdosa. ad a pés Li 
13. Yang kaku kasar, yang selain as ) AA 1” 
itu, penuh dengan kejahatan. ga V LA: P R 
14, Lantaran adalah ia mempunyai Lana TA 5e ni it 
harta dan anak-buah. 4122) | TE) si Ti 
15. Apabila dibacakan kepadanya í GC d AN A KE 10 
ayat-ayat Kami, ia berkata : "Dongeng ju jan 
an 4123) orang-orang dahulu”. aa na 
16. Kami akan tandakan dia atas o e3? 
belalai(nya). 4124) agio DJE L v 


KSG UI Iv 


17. Sesungguhnya Kami telah beri ae 
percobaan kepada mereka sebagaima- 


na Kami telah beri percobaan kepada opt a E 
orang-orang yang punya kebun, tatka- np KAET Sa! 
la mereka bersumpah bahwa besok P 
pagi-pagi mereka akan petik habis PEN 
buah-buah kebon itu. 412 5) | j ag 
zê 8. b r 

18. Dan mereka tidak kecualikan. OC AN 9 UA 
4126 

a 
19. Maka dikelilingi (kebun) itu oleh Sai 14 
satu pengeliling dari Tuhanmu, pada- 3. 
hal mereka sedang tidur. 4127) AS Pe G “2 Par 4 


4121) Mengacum: Membawa omongan seorang kepada seorang dan a 
nya supaya jadi perkelahian. 

4122) Ya'ni lantaran mempunyai harta dan anak buah yang bisa membelanya 
maka ia bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut di ayat 10 — 13. 

4123) Dongengan : Cerita-cerita karut. 

4124) Orang yang sifatnya tersebut tadi, di hidungnya Kami akan beri tanda, 
bahwa adalah ia seorang jahat yang sesat, ya'ni, Kami akan masyhurkan bahwa ia 
seorang yang sesat, jahat, rendah dan hina. Sebab pun Tuhan pakai kalimah be- 
lalai, padahal belalai itu hidung binatang, tidak lain melainkan karena hendak me- 
rendahkan dia. | 

4125) Kami beri kelaparan dan kemarau kepada ahli Makkah sebagai percoba- 
an bagi kekufuran dan kemusyrikan mereka sebagaimana Kami beri percobaan ke- 
pada orang yang mempunyai kebun yang bersumpah hendak petik habis buah- 
buahnya pada besok pagi-pagi supaya tidak terpaksa memberi zakatnya kepada 
orang-orang miskin yang biasa diberi oleh orang-orang tua mereka. 

4126) Ya'ni mereka berniat tidak hendak kecualikan sedikit pun buat orang- 
orang miskin. 

4127) Kebon itu ditimpa adzab yang datang dari pihak Tuhanmu. 


1125 


Surah ke 68 AL -QALAM Juz’ ke 29 








20. Maka jadilah ia seperti malam ý KAT EEE y. 
yang gulita. 4128) YE A 
21. Maka pada pagi-pagi mereka ber- Canas gs eii ri 
seru-seruan : aa Sh A E 

ANA Tag PAWAI YY 
22. ”Bahwa pergilah ke ladang kamu v, a de 2 2 
jika kamu hendak mengetam”. 412 2) ÉRA r nA 


R E LN 1? r 


23, Maka pergilah mereka di dalam 0 Ay all Tr 


keadaan berbisik : 


P. Tn t saap op LC... 
24. ”Bahwa pada ini hari janganlah S£ SA daa A yt 
seorang miskin pun masuk ke kebun z si D 
itu buat mengganggu kamu”. 4130) Pet 


25. Dan pergilah mereka dengan niat , s S or net, 
menghampakan, padahal mereka «cry 33 DA Ig Ig YE 


mampu (menolong), 4131) 5 #9 2 os, 211 
Kn ME 
26. Tetapi tatkala mereka lihat lah, Te. 


(kebun) itu, mereka berkata : ”Se- aa 

sungguhnya kita sesat (jalan). 413 2) Da 
| PESAN PER 

27. "(Tidak), bahkan kita orang: Dog SBL tV 


orang yang dihampakan”. 4133 


| ot ad. 2o) dee 0 
28. Berkata orang yang adil dari KA laa JB ra 
antara mereka : "Bukankah aku e 2 


telah berkata kepada kamu : "Alang SAN 
kah baiknya kalau kamu berbakti ?” Dato Y y 


Pa 2 A MPN A P 4 EA t 
29. Mereka mengucap: ”Mahasuci ESEU: JIA ra 
Tuhan kita ! sesungguhnya adalah 3 p 
kita orang-orang yang menganiaya au 
(diri sendiri)”. ad 


4128) Kebon itu terbakar habis, tinggal arang-abunya yang hitam seolah-olah 
malam yang gelap gulita. 

4129) Ini omongan Odang Le dari mereka kepada 2 Ana Map 

4130) Ini pun omongan sebahagian CA pACA mereka kepada sebahagian. 

4131) Mereka keluar dari rumah ke ladang dengan niat yang tetap tidak akan 
memberi apapun kepada orang-orang miskin yang biasa diberi zakat oleh orang- 
orang tua mereka, padahal mereka mampu memberi pertolongan itu kalau mereka 
mau. 

1133? Kita sesat jalan : Ini bukan kebon kita. 

4133) Kata sebahagian: "Tidak! bahkan kita hendak hampakan orang-orang 
Sa tetapi kita sendiri jadi orang-orang yang dihampakan daripada hasil kebun 

ita.” 


4134) Waktu berembuk hendak membikin hampa orang-orang miskin daripada 
mendapat zakat, seorang yang adil di antara mereka telah beri nasehat dengan per- 
kataan: "Alangkah baiknya kalau kamu berbakti dengan memberi zakat kepada 
Orang-orang miskin sebagaimana bapa-bapa kita berbuat!” 


1126 


Juz’ ke 29 (KALAM) Surah ke 68 


o, ? PELAN 
80. Lalu mulai sebahagian dari pada jan Ae 5 Ona pa 


mereka bercela-celaan terhadap se- 


bahagian. BA AE 
31. Mereka menyeru : "Wahai kece- SAN O DG F1 
lakaan kita ! sesungguhnya kita adalah | s2.. 
orang-orang yang melewati batas”. CE Ala 


dy De ,3fJYor z 
32. "Mudah-mudahan Tuhan kita | ud PARA tata a UT 
gantikan kepada kita (kebon) yang 


lebih baik dari itu. Sesungguhnya TEA TIKI 2r 
kepada Tuhan kitalah kita kembali”. opsy ÉE 


33. Begitulah 'adzab itu ! %15) Dias bid AS rr 
tetapi 'adzab Akhirat lebih besar jika aJr ss I$ £ D J 
mereka tahu. IRER EFS 


AA PER d 


34. Sesungguhnya bagi orang-orang Ar ; Is ALA L 
yang berbakti, (adalah) surga keni’ S mi T 
matan di sisi Tuhan mereka. ai a 
35. Apakah Kami akan jadikan Mus- +? 415 0 Ntar Aa 

limin itu Tn orang-orang yang Ips Eo 


durhaka ? 4! 


Segi o f Pd Ls 
36. Apa Aa. terjadi) bagi kamu ? j Ç 5 D Se C3 


Bagaimana kamu menghukum? 137, 


37. Ataukah ada bagi kamu sebuah “227 S54" 3 
kitab yang kamu baca padanya,4 1 38) Os ya BASA D 


sods / a, 
88. Bahwasanya ada di situ untuk c) Base hn ha LN TA 
kamu apa yang kamu ingini ? 4139 


39. Atau adakah bagi kamu per- Aa Eka Ssi ý al ra 
janjian-perjanjian teguh yang mengikat PM Pe 
CA aa gpa, 


Kami hingga hari Kiamat, yaitu 
bahwasanya kamu akan (berhak) Jap 
mendapat apa yang kamu hukumkan ? | ad Ca 


4135) Hai orang-orang kafir Makkah! 

4136) Apakah kamu sangka, bahwa Kami akan samakan Muslimin dengan 
orang-orang kafir? Tidak sekali-kali! 

4137) Pantaskah kamu memandang Muslimin sama dengan kafirin tentang. 
mendapat ganjaran dari Kami? Adilkah hukuman kamu itu ? 

4138) 4139) Atau adakah bagi kamu sebuah kitab agama yang kamu baca 
yang tersebut di situ, bahwa kamu berhak menetapkan apa yang kamu suka ? 


1127 . 


Surah ke 68 AL-GALAM Juz’ ke 29 


40. Tanyalah mereka, siapakah di Tis 2> oleh 
antara mereka penanggung di tentang ya Ae t 
itu ? 0) 


41. Atau adakah bagi mereka sekutu- | ye + Ks KAYA t NAN LI 
sekutu ? Maka hendaklah mereka 
bawa sekutu-sekutu mereka itu, jika 


(betul) mereka orang-orang yang. Et ke i 


benar, i as pa 


42. Di hari yang disingsing (kain) G 

dari betis dan diseru mereka kepada ,,/7*, 2% ss pr an 
sujud, tetapi mereka tidak berdaya, Da Ío a kaya 

211 i , OREA 

43. Hal keadaan pandangan-pandang- ra uk uas Za LY 
an mereka tunduk, sedang mereka J EPE RF fs, 
ditimpa kehinaan, padahal di dunia , f A CC) AJ 
pernah dipanggil mereka kepada sujud - Dag MAS) 
sedang mereka di dalam sejahtera. 7 PAER r YY , 


Pa 

44. Maka biarkanlah akan da-Ku 14 2 LI, Tai tt 
beserta siapa yang San Be aya ini P f padi ae 6 
omongan. Kami akan tarik mereka ? |, ? AA Ta an SANA 
sedikit demi sedikit dengan cara (SV Jaka 
yang mereka tidak tahu. 4142) NA pa Red fsz 
45. Dan Aku ulurkan (waktu) bagi y alto f, 
mereka : sesungguhnya daya (yang) Denda MAMA 49 to 
Aku (atur itu) teguh. , ye a” NP r 

ô d Pa 3s 


46. Atau apakah en e nga minta upah SAR let LS al £1 


kepada mereka, alu mereka ofzo y a. 
(merasa) diberati dea aa Pemakan $) Da e RA 
47. Atau adakah di sisi mereka 24 %2 45 ANA NS AP kesal tv 
urusan ghaib, lalu mereka tulis? “!44) 20338 

Cc) 1 


.t 


4140) Tanyalah akan mereka , Hai Muhammad! siapakah dari antara aa 
yang berani menanggung, bahwa mereka berhak demikian ? 

4141) Ya'ni, cobalah mereka bawa sekutu-sekutu dan pembantu-pembantu 
mereka di hari Kiamat yang sangat besar huru-haranya, di mana mereka akan di- 
panggil supaya sujud, tetapi mereka tidak berdaya. 

4142) Hai Muhammad! janganlah engkau fikirkan orang-orang kafir itu. Biar- 
kanlah Aku akan urus mereka yang mendustakan Qur'an ini. Aku akan tarik me- 
reka sedikit demi sedikit ke neraka, dengan cara yang mereka tidak sadar, lantaran 


. kesalahan mereka sendiri, 


4143) Ya'ni upah buat menyampaikan Agama. 
4144) Atau adakah mereka mempunyai ilmu di dalam urusan ghaib, lalu me- 
— reka tulis, di mana ada tersebut bahwa Muhammad itu dusta? 


1128 


Juz' ke 29 (KALAM) Surah ke 68 





“y 


48, Maka sabarlah terhadap hukum 244, 2», VAS 0, | 
Tuhanmu dan janganlah engkau Pa OSY Ag 7 8 t 
seperti orang yang di (perut) E o +99 P 
itu, tatkala ia menyeru, padahal ia Da, SN Mu LS 
sangat murka. 4145) ç. ex yy” 

14 bsy ^ #2 


aa 

YO £4 
49. Sekiranya tidak diburu dia oleh Ah wI 5 
ni'mat dari Tuhannya, niscaya ter- TET 201 ATA 
campaklah ia di tanah lapang di f9” BAS ESA hs 
dalam keadaan tercela. 414 6) 


ren II 
50. Lalu Tuhannya pilih dia, yaitu PAR MARETA 0. 


jadikan dia daripad - an 2 
jadik l d pada orang-orang yang FEA 
51. Dan sesungguhnya hampir orang- AN Ka KK SK y ôl 


orang sn itu menumbangkanmu 

dengan pandangan-pandangan mereka, . «€: r “í , 494 

tatkala mereka mendengar @ur'an, Sanata Ud ng han, 
dan mereka berkata : "Sesungguhnya P Pa NP, Da Ag 


ia itu seorang gila”. 4148) BATA 


52, Padahal (Qur'an) itu tidak lain De 
melainkan | peringatan bagi makhluk 1 SAH! KA 3 Í KaG, sg Or 


yang berak 


4145) Hai Muhammad! sabariah menurut hukum Tuhanmu atas gangguan 
kaum Quraisy, dan janganlah engkau jadi seperti nabi Yunus yang ditelan ikan, 
tatkala ia berdo'a kepada Tuhan di dalam. keadaan sangat murka terhadap kaum. 
nya yang tidak mau menerima ajakannya. 

4146) Menurut riwayat, bahwa nabi Yunus tinggalkan kaumnya dengan ma- 
rah lantaran mereka menolak ajakannya, lalu ia berlayar hingga kejadian ditelan 
oleh ikan yang besar, kemudian dimuntahkannya di satu daratan di dalam keada- 
an yang payah. Di waktu itu, kalau tidak lekas ja mendapat rahmat dari Tuhannya 
yaitu diberi hidayat buat bertaubat, niscaya adalah ia dari golongan orang-orang 
yang tercela dan tercampak di tanah lapang itu. 

4147) Ya'ni, jadi nabi yang bekerja dengan sabar dan rajin. 

4148) Waktu mendengar bacaan Qur'an, orang-orang kafir hampir dapat men- 
jatuhkanmu ke bumi, bukan dengan anggota, tetapi dengan pandangan-pandang- 
an mata yang sangat benci, dan mereka katakan engkau orang gila. 


— 0000000 — 


1129 


Surah ke 69 AL - HAQ - QAH Juz’ ke 29 


AL — HAQ — QAH 
(YANG TENTU DATANG) 
Surah ke 69 ; 52 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah , s S A Lal : 
Penyayang. a a ” Yaa 


1. Yang tentu datang ! LAI | 
2. Apa yang tentu datang itu 7 ASI r 
3. Dan apa yang membikinmu tau Jo SO Den 

apa - dia yang tentu datang itu ? PULUH IPA ag y 
4. (Kaum-kaum) Tsamud dan 'Ad P pI Aa 
telah dustakan penggedor itu. 4149) AE AG agan £ 
5. Oleh itu, adapun (kaum) Tsamud, NP SER i 
maka telah dibinasakan mereka KÉK 0 


dengan pekikan. 4150) Jas R a Pn 
"us 3G! q 

6, Dan adapun (kaum) 'Ad, maka TART 

dibinasakan mereka dengan angin PRES 

neat dingin *'*?') yang melampaui Aan 

atas 


7. Iatimpakan dia *'*?* ) atas mereka As Ls pan V 
tujuh malam dan delapan hari terus- i PEET 
terusan: maka engkau dapat melihat e a GA Lag a 2 
padanya kaum .itu gugur mati se- Jogar $ PER 
olah-olah mereka batang korma yang Ka CA : OPS 
kosong tengahnya. 

AG 


4149) Penggedor: Pengetok dengan hebat. Yang dimaksudkan dengan "peng- 
gedor" itu jalah sesuatu yang tentu datangnya, sedang yang "tentu datang” itu 
ialah Kiamat atau 'adzab dunia yang mengenai kaum-kaum yang durhaka. 

1150) Pekikan: Suara yang sangat keras, seperti suara petir, letusan gunung 
dan sebangsanya yang menyebabkan kebinasaan. 

4151) Boleh juga diartikan angin sangat keras yang berbunyi “sarsar”. 

4152) Ia : Allah. Dia: Angin pembinasa itu. 


1130 


Juz ke 29 | (YANG TENTU DATANG) Surah ke 69 





8. Maka adakah engkau lihat bagi «ray "TS (A 
mereka sisa ? 4153) A3 oa S PI A 


ir? If% À EE E E E 
9. Dan telah datang Fir'aun dan Pe A q 


orang-orang yang sebelumnya dan 


enduduk negeri-negeri yang terbalik Me A r a 
pi 349) dengan sebab (mengerjakan) Ab, TS kk 
ma 'siat. digi os Ia Ng: 

10. Yaitu mereka durhaka kepada Su edar Menyapu a l. 
utusan Tuhan mereka, lalu Ia siksa : a 
mereka satu siksaan yang bersangatan. Aa jal 
11. Sesungguhnya Kami, tatkala naik e348 , 4 ,0 - - 24 £ 
air, 4155)” Kami muatkan kamu SA a jala KJ SL 4 
"156 ) di dalam kapal itu. pr 
| AE 
12. Untuk Kami jadikan dia ł!57) oten L stral 
peringatan bagi kamu, dan (supaya) an TE A5 AN S 
diterima dia oleh telinga yang suka = j G Ooo jj 
menerima. . POE. 
Pa A 
13. Maka apabila ditiup di sang- KA y IE. (Ah Ay 
i Í f C, P 
kakala satu tiupan, > Lan; 


14. Dan diangkat bumi dan gunung- / . e 
gunung lalu diremukkan *'** } kedua- JA AS 9 't 


duanya satu remukan, 


15. Maka pada hari itu terjadilah 


kejadian itu. 4! 59) ; TRN A gita jaga lo 

16. Dan terbelah langit, maka CEMER La 3 1 
f | | +.: # | Q 

(adalah) ia pada hari itu lemah. Z 2 s1 ) a 


4153) Ya'ni, bukankah kaum itu habis mati dengan tidak berkecuali ? 

4154) Yaitu kaum nabi Luth yang desa-desa atau negeri-negerinya dibinasakan 
oleh Tuhan dengan dibalikkan: yang di atas di kebawahkan, lantaran dosa besar 
yang mereka kerjakan yaitu bersetubuh dengan laki-laki, dan ingkari utusan Tuhan 

4155) Naik air: Topan nabi Nuh. 

4156) Ya'ni, manusia yang ada di waktu itu, yang jadi bibit bagi kita sekalian. 

4157) Dia : Kejadian itu. 

4158) Diremukkan : Dihancurkan. 

4159) Kejadian itu : Kiamat. 


1131 


Surah ke 69 AL - HAQ - QAH Juz’ ke 29 





OP DA 


17. Dan malaikat-malaikat (adalah di (E es i Vi AAF y 


penjuru-penjuru atasnya, dan menang- 

gung 'Arsj Tuhanmu di atas mereka, f, KA ni ye nh APA AI 

pada hari itu, delapan (malak). 4160, “XS TI Se, AA 
"e 4 : E4 r’ D 

18. Pada hari itu, kamu akan di- i S3 2 ita YA 

hadapkan di dalam keadaan tidak ILY 2 721 A 


tersembunyi (lagi) dari (urusan- P p 

urusan) kamu sesuatu yang tersem- NA 
bunyi. RR AA, Par Ai | 
19. Maka adapun orang yang diberi A Aa las An 
surat (perhitungannya) di sebelah ZJ 21 Il, 
kanannya, akan berkata : "Marilah ! ME P KI mo 
bacalah suratku ini”. *'*!) pa 

20, “Sesungguhnya (memang) aku ken ATI Kk 3 Ys 
Pan 2, a Y ai akan bertemu 

perhitunganku (yang baik)” eg A 3 Yi 
21. Maka (adalah) ia dalam peng- #-* v PURTA 


hidupan yang diridlai, Da 

| KA PA SA Yr 
22. Di surga yang tinggi. G gota 03 Pog 
23. Pemetikannya itu dekat. “'8?) aa ak Gaji TE 
24. (Dikata) : Makan dan minum- 07,2 
lah kamu dengan gembira dengan Un hi 9 yaaa Go 
sebab (amal) yang kamu telah sedia- 


kan di hari- hari yang telah lalu”. Ka AG aer ad 


25. Dan adapun oran yang diberi a) A ESE |. AS ro 
surat (perhitungannya) d sebelah rey o 3 


kirinya, akan berkata : s Alangk ah e, aeS aon Lt 
banya Kalau aku tidak diberi surat- ARI Jai IENE 
u (ini) !” j 2 


o P 
26. "Dan aku tidak tahu apa (dia) ang 
perhitunganku !” 4163) i 


4160) Ketika pecah-belah bumi dan langit, maka malaikat melihat kejadian itu 
dari keliling sebelah atas langit, dan di sebelah atas mereka pula ada delapan malai- 
kat yang memikul 'Arsy Tuhanmu. 

4161) Oleh sebab pemberian surat di sebelah kanan berarti keselamatan dan 
kebahagiaan, maka orang yang dapat surat itu panggil sahabat-sahahatnya buat 
membaca surat perhitungan amalnya itu. 

4162) Buah-buahnya dapat dipetik dari dekat. 

4163) Ya'ni, dan alangkah baiknya kalau aku tidak dapat tahu isi surat perhi- 
tungan amalku! 


1132 


Juz' ke 29 — (YANG TENTU DATANG) Surah ke 69 





DA s? I O ggat , 
27. “Alangkah baiknya kalau “Ao KUASA rv 
(kematian) itu adalah Seba ! ma kara z 
28. Hartaku tidak melepaskan dari las jai NA 
padaku (adzab Tuhan) TN Pe 
29. Hilang daripadaku kekuasaanku. ds al ika YA 
: á 2 2. 

A : i Jrela Jal? 

30. (Dikata) : "Ambillah dia, lantas o a 09 A5. ye 


belenggulah dia”. J 5.3 
. an sr? r 12 .. 
31. "Kemudian masukkanlah dia di ari T 
9 


jahannam”. 


PES A 2> 2? 
32. ”Kemudian bebatlah dia dengan 3 Ab IP i 
rantai yang panjangnya tujuh puluh yel 1 g 033. 
hasta”. a BEVS 9an 
: a F5 JJ. s AJA 
33. ”(Karena) sesungguhnya adalah a 5 AAY OK II TE 
ia tidak beriman kepada Allah Yang á j P 


maha-besar”. D ” Haji 
# .. D 


b 7“ S A 
34. ”Dan tidak ia emarkan . CC * yu” 
(manusia) pada memberi makan orang yan ebk atig ni 


1 33 Ar 
JE Lantaran itu, pada hari ini Po 2,22) AA “05 | 
| i : : ro 
tidak. ada baginya sahabat karib C7?” Load - 
i sini”, ' | PRN Opah. 
36. ”Dan tidak ada makanan (bagi- Gak oma AA ya YI 
nya) melainkan dari darah campur ? " JS iyaa 
nanah”. 1 Aa #2 
37. "Yang tidak memakan dia melain Ope YLAK QY Lu. | 
kan orang-orang yang berdoa”. 202e? 93 


38. Tetapi tidak ! Aku bersumpah Dp pet Van Gemar YA 
dengan apa yang kamu lihat, 4165) ý a P 
r .. A r 


39. Dan dengan apa yang kamu c Ylag ra 

tidak lihat ! 4166) i i a 2 

40. Sesungguhnya (Qur'an) itu per 5 J A AA E i g 
X S wo - | 

kataan pesuruh yang mulia, 4167 (en IION 


2 2, A z A 2 AA 
41. Dan bukanlah ia perkataan ahli MAS el dya) pag E 
rd a 7 r 


syiir; sedikitpun tidak kamu beriman! 


na na ya 

4164) Alangkah baiknya kalau kematian yang memindahkanku dari dunia itu 
jadi pemberes yang penghabisan yang sesudahnya tidak ada apa-apa, tidak ada 
perhitungan amal dan tidak ada balasan ! 

4165) 4166) 4167) Ya'ni, tidak sebagaimana anggapan kamu tentang Qur'an! 
bahkan Aku bersumpah (menarik perhatian kamu) Nenoan benda-benda yang . 
kamu lihat dan dengan benda-benda yang kamu tidak lihat, yaitu dengan dunia 
dan Akhirat, bahwasanya Qur'an yang dibawa oleh Muhammad itu, adalah perka- 
taan Kami yang disampaikan kepadanya oleh pesuruh Kami yang mulia, yaitu 
Jibril. 


1133 


Surah ke 69 AL - HAQ - QAH Juz’ ke 29 





42. Dan bukanlahia perkataan tukang 


tenung sedikitpun tidak kamu ingat ! 


43. (Yaitu) penurunan dari Tuhan 
bagi sekalian makhluk, 


44, Dan jika ia memalsu sebahagian 
daripada omongan atas (nama) Kami. 


45. Niscaya Kami ambil daripadanya 
dengan kekerasan. *'!**) 


46, Kemudian niscaya Kami akan 
putuskan urat jiwa daripadanya. 


47. Maka tidak seorangpun daripada 
kamu dapat menghalangi (siksaan 
Kami) daripadanya. 


48. Dan sesungguhnya (hal) itu suatu 
eura kan bagi orang-orang yang 
erbakti. 

49. Dan sesungguhnya Kami ketahui 

bahwasanya di antara kamu' (ada) 

orang-orang yang mendustakan. 


50. Dan sesungguhnya (yang demi- 
kian) itu satu penyesalan atas orang- 
orang kafir. 

51. Dan sesungguhnya (Qur'an) itu 
kebenaran yang diyakini. 

52. Lantaran itu, anggaplah kesucian 
nama Tuhanmu Yang Maha Besar. 


# 1 Ip bs, 
AN ey Isa 7 tr 


PE LA Pekat 


TAE 

RTEA VEE P. oz | 

aa aa tr 
£ Op P Ne br yna 

any Cabe IA) 9 Lt 

Ja GY! 


9.0 z1 
SO PU ananda) Ge tT 


3 , e3 .. 

Ae IA pa Sans AV 
2? A 
bja 


22305 A jaa 
SAN S Sin ASI OA 

TPR dy "34 092 2 , 
Sg LB Ai Dis tA 
Za p 


se Y 

| P Uma 
2? N PASAL P 
ANA ba o» 


“13 


MANGA ASN o 
2 
o SA Ti 01 0014 
ea Apri Or 


4168) Jika Muhammad katakan sesuatu sebagai firman dari Kami, padahal 
Kami tidak berkata, niscaya Kami hapuskan daripadanya pangkat kerasulan yang 


Kami telah berikan kepadanya. 


— 0000000 — 


1134 


Juz' ke 29 (JALAN-JALAN NAIK) Surah ke 70 





AL — MA'ARIJ 
(JALAN-JALAN NAIK) 
Surah ke 70 : 44 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


o Sy Zu t 
Dengan nama Allah, Pemurah, ezau ADI mmm 
kenyang 2 , A i #4 


1. Bertanya seorang yang bertanya „%12 4”. D 
kentang adzab yang akan sampai. SA Ed 


2. (Dijawab) : "Buat orang-oran Page ono. Sa 
kafir. Tidak ada baginya sem slang (S3 aJ AN II BKI Y 
penolak” 4170) í Kg 
3. "Daripada Allah Yang mempunyai TA 3 da Y 
jalan-jalan naik”. 4171) i 

i PAKA 


ta Jeb PA Ya 
4. Naik malaikat dan ruh-ruh kepada- AN TN ASIAN Fe ya t 


Nya di dalam sehari gadarnya lima 4? e4 227. KPE 
| IA DADA 
puluh ribu tahun. 4172) ” J "s erg, 
Ka LN 
5. Oleh itu, sabarlah satu kesabaran 0, 0 / 
yang bagus. 4173) Ahh ne o 
6. Sesungguhnya mereka pandang ECE pa 1 
dia jauh, 417 4) es .. P3 
pa Pd 8 y 
7. Tetapi kita pandang dia dekat. ta oia V 


4169) 4170) 4171) Ada seorang 'Arab Makkah bertanya, bilakah akan tiba 
'adzab yang dijanjikan oleh Muhammad? Maka Tuhan jawab pertanyaan itu, bah- 
wa 'adzab yang dijanjikan, yang akan datang dari Allah yang mempunyai jalan- 
jalan naik itu, adalah untuk orang-orang kafir, dan tidak dapat siapa pun menolak- 
nya. 

4172) Malaikat dan arwah Mu'minin yang diidzinkan naik ke tempat yang di- 
tentukan oleh Allah (yang biasanya dikatakan naik kepada Allah) jauhnya perja- 
lanan sehari di sana adalah lima puluh ribu tahun kita di sini. Ayat itu hendak me- 
nunjukkan besarnya kerajaan Tuhan yang tidak terhingga itu. Ar-Ruh yang di 
Ayat ini, boleh juga diartikan Jibril. 

4173) Sabarlah, hai Muhammad! pada menunggu kedatangan 'adzab atas 
orang-orang kafir itu. 

4174) Pandang dia jauh: Anggap kedatangan 'adzab itu mustahil. 


1135 


Surah ke 70 AL - MA'ARIJ Juz' ke 29 


8. Yaitu pada hari yang jadilah , “27 hsg I Lte 
“langit itu seperti keladak minyak, J4 AI er AN 
4175 


è 4 7 
9, Dan jadilah gunung-gunung itu N- -$ 
seperti bulu. i ab Ja D 


10. Dan seorang keluarga ya zo L Ga 1S on 
pir tidak akan bertanya a Ga Aa E i; 
seorang keluarga(nya), 4176) 


| Pi P A 
11. Padahal mereka diperlihatkan (ea Pai saw y 
kepada mereka. *''') Berharap orang n EPIL 
yang kafir kalau bisa ia tebus dirinya Ah g — NE at NA AT 
daripada adzab hari itu dengan anak- 





anaknya : PrE 
12. Dan dengan isterinya dan saudara ir 
laki-lakinya : dn MAY y gilis 
x ð 2. 2 3 4 P 
13. Dan (dengan) keluarganya yang aa SUA; Y 
melindungi dia ; Da Pa 
` 7 23 + 
14. Dan (dengan} siapa-siapa yang di EREE NOS Na. 
bumi semuanya, kemudian ia selamat- 55 e? 
kan dia, “'75) Pa ag 
AL ARA 
15. Tidak sekali-kali! *''*) Sesung- kd pi YO 
guhnya (neraka) itu nyalaan. o i 7 
16. Yang menanggalkan kulit kepala, SAN 5 1 
4180 
| ) 


Llers ND KI 
is a pala pA W 


s ÒS r 


3 AAA e 
18. Dan mengumpul dan menyimpan TA, eT gg IA 


ELERS 


17. Yang memanggil orang yang. 
membelakang dan berpaling, #13!) 


4175) Ya'ni,langit itu akan hancur lebur dan jadi sebagai kotoran minyak atau 
lumpur. 

NAN Ya'ni di hari itu tidak akan bertanya-tanyaan seorang dengan yang lain. 

4177) Keluarga dengan keluarga tidak bertanya-tanyaan, bukan lantaran tidak 
berjumpa, bahkan dijumpakan mereka dengan mereka, tetapi huru-hara dan 
'adzab di hari itu, tidak memberi kesempatan bertanya. | 

4178) Orang kafir di Akhirat berharap dapat menebus diri dengan anak, isteri, 
saudara, dan sekalian yang ada di bumi, asal penebusan itu bisa selamatkan diri- 
nya. 
2 4179) Ya'ni,tidak sekali-kali dapat kamu menebus diri daripada 'adzab. 

4180) Biasanya api memakan dari bawah ke atas. Maka api neraka itu lantaran 
kerasnya, selagi ia masih di bawah sudah mengelupaskan kulit kepala. 

4181) Ya'ni, yang membelakang dan berpaling di dunia daripada ajakan 
utusan Allah. 

4182) Yaitu orang yang mengumpul dan menyimpan harta dengan tidak me- 
ngeluarkan daripadanya hak si miskin. 


1136 


Juz ke 29 (JALAN-JALAN NAIK) Surah ke 70 





19. Sesungguhnya manusia itu dijadi- (474: AH MN LA 
kan (bersifat) loba-kikir : AY s oy ta 

: 2 3, 2 
20. Mengeluh apabila kesusahan me- YAN “ai | Au) Y- 
nimpa dia ; | Ler 

ê 

21. Dan kikir apabila keuntungan ne f RTEA AN A 3 Yi 
mengenai dia : al 
22. Kecuali orang-orang yang sem- en YY 
bahyang. 


à 3 ya 2 
23. Yang berkekalan atas sembah- & aah a Á BPN 
yang mereka: 4!83) Tg DaN 


24. Dan yang di harta- harta mereka dna Ak A Yg 
ada hak yang ma'lum. *'** (- Pa Ju 2 


Joe / 
25. Bagi yang meminta m yang Ag A PN YO 
tidak mampu. 4185) 


$ ve 
26. Dan membenarkan hari Pem- naa La Za rq 


balasan ; 
21. Dai yang khawatir kepada adzab A3 nga DaN Yy 


Tuhan mereka. s 


YY 


-m 


28. Karena sesungguhnya adzab aad - 
(dari) Tuhan mereka tidak dapat di- YA Gp! opa AP KETS) YA 
percaya; 4186 ) . 

29. Dan yang memelihara kemaluan- , KP Aa PEN Ta SAT YA 
kemaluan mereka : ó A AS ba 


30. Kecuali terhadap isteri-isteri me- KALA A DA “ah 5X NS) T 
reka atau siapa-siapa yang di kan 


z 1 7 
oleh tangan kanan mereka, » 0 OP be E 7 1g , 
rena sesungguhnya mereka tidak a - Aja ps ip al 
cela : pidesi 


31. Tetapi barangsiapa mau lain dari 449) In DA A A. Ne a Yi 
pada itu, maka (adalah) mereka orang DEN KAN 
orang melewati batas ; 4 f IA 1h 


4183) Yaitu orang-orang yang mengerjakan sembahyang dengan tetap. 

4184) 4185) Mereka keluarkan zakat untuk yang meminta, yang tidak mam- 
pu dan yang lainnya. 

4186) Walau bagaimanapun orang kerjakan amal baik, tidak dapat ia yakin, 
bahwa ia akan selamat daripada 'adzab Tuhan-nya, lantaran amal yang baik itu 
tidak diterima kalau tidak dengan ikhlas karena Allah, sedang ikhlas itu satu per-. 
kara yang tidak mudah. 

4187) Siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka itu maksud- ` 
nya hamba-hamba yang dibeli oleh mereka. 


1137 


Surah ke 70 | AL - MA'ARIJ | Juz' ke 29 





P i | 4, 
32. Dan yang memelihara amanat- ? SEN l DA 1g Yr 
amanat mereka dan janji mereka : ' “ bd pa 
A 8. 
Ip Bae 


f 

33. Dan yang menunaikan persaksi- * PN aa Rr ry 
an-persaksian mereka ; í 4 
a A 

34. Dan yang memelihara sembah - 4 p, 4 7 PONY E 

taada a 


yang mereka ; 135) 


J ? J # . ” 
35. Mereka itu dimuliakan di surga- SHS SAS GAH K Yo 
surga. 2. 
| Pd o4 Bu # P o% #4 
36. Maka mengapakah orang-orang ENY, Ga Ja ri 
kafir itu datang bersegera ke jurusan- 


è o Y 
“ . 
mu. A 


37. Berpuak-puak dari kanan dan “ LN 

2 Sun Te JA ap iof vy 

38. Apakah tiap-tiap seorang dari Jeles 

mereka ingin hendak dimasukkan ON SARAN fan 

(dalam) surga keni'matan ? Loan M 
gaso À 

39. Tidak sekali-kali ! “!8?) sesung- EPOP Do 


guhnya Kami jadikan mereka dari- $ yaaa SA AKU YA 


pada apa yang mereka tahu. “'”?) 


“ a wy 4 er ep 
40. Maka tidak !”'?!) Aku bersum- IE pa aa wW L 
pah dengan Tuhan bagi beberapa Peg A P 
timur dan beberapa barat “'*”*) SAS ka Air 
sesungguhnya Kami berkuasa. - P 


4188) Memelihara sembahyang: Menjaga syarat-syarat, rukun-rukun dan cara- 
caranya dengan beres, 

4189) Ya'ni, tidak bisa mereka masuk surga kalau kedatangan mereka kepada 
Muhammad berduyun-duyun itu bukan karena hendak beriman, tetapi karena 
hendak mendustakan dia dan mendustakan pembangkitan manusia daripada ku- 
bur-kubur masing-masing yang mereka pandang satu urusan yang mustahil. 

4190) Mereka tahu bahwa Kami jadikan mereka daripada mani atau dari tanah 

4191) Ma'nanya, tidak benar anggapan mereka tentang kemustahilan pem- 
bangkitan manusia daripada kuburnya ! 

4192) Oleh karena bumi yang beribu kepada matahari yang kita lihat ini bu- 
kan satu, maka timur dan barat juga berbilang sebanyak bumi-bumi. Maka Tuhan 
bersumpah dengan timur-timur dan barat-barat, maksudnya menarik perhatian 
manusia kepada kekuasaan-Nya. 

”Aku” dan "Kami" yang ada dalam Ayat ini maksudnya Allah. 


1138 


Juz' ke 29 


41, Atas Manan (kejadian) yang G; HAP 4 


lebih baik dari pada mereka : dan 


tidaklah Kami lemah. 


42. Oleh itu, biarkanlah mereka 
mendalam dan bermain-main hingga 
mereka bertemu hari yang dijanjikan 
kepada mereka. 


43, (Yaitu) hari yang mereka akan ~ 
keluar daripada kubur-kubur dengan 
bersegera seolah-olah mereka pergi 
kepada berhala-berhala. 


44. Di dalam keadaan pandangan 
mereka tunduk, ditimpa oleh keren- 
dahan: yang demikian itulah hari yang 
mereka dijanjikan. 


(JALAN-JALAN NAIK 


Surah ke 70 


2 dora, 


CS JAS 


78. ol sy Lo”. 


Cai 


4) 


PEN 4 o3 obf yd» f 

ga ANG 

4 ahs 0 hai Pa e3 IL, 

AT PARI GA 

nd AG Ipa?” A Kala 

LAN GA ORI a 

7 “23 At oJis 
PRADA a 


Ri un IA 
KK Se HAN 


P. of , of 
Dg 


pa 


tY 


EE 


1139 


Surah ke 71 NUH 


Juz' ke 29 





tot 


N U H 
(NABI NUH) 
Surah ke 71 : 28*Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 


Penyayang. 


| 1. Sesungguhnya Kami telah utus 
Nuh kepada kaumnya, bahwa ancam- 


lah kaummu sebelum datang kepada 


mereka adzab yang pedih. 


2. Ia berkata : "Hai kaumku ! se- 
sungguhnya aku bagi kamu, pengan- 
cam yang menerangkan ”. 


3. “Bahwa hendaklah kamu sembah ° 


Allah dan takut kepada-Nya dan 
ta'at kepadaku”. 


4. "Niscaya Ia ampunkan bagi kamu 
dari dosa-dosa kamu, dan Ia akan 
biarkan kamu hingga satu ajal yang 
ditentukan : 19?) sesungguhnya ajal 
(dari) Allah, “!?4) apabila datang, 
tidak dapat diundurkar, jika kamu 
tahu”, 41 Aa 


“Hai Tuhanku ! 
seru kaumku 


5. Ia berkata 
sesungguhnya aku 
malam dan siang”. 


aa 


P 9 an yo. 4, 
AI MEA, | 


# Cd 
p 


Aó r 
KEA ENOR 


# r. o hyr w g 
EAA NPE 
osa? OP AG, “al ( 
.. IS Ao sa 13 dl 
P 


A P ah 
Lp 35an JW 0 
EAE A Lt 


PA Ad 


4193) Ya'ni, kalau kamu beriman dan berbakti, Allah tidak akan beri 'adzab 
dunia kepada kamu hingga sampai ajal kamu yang ditentukan, yaitu kematian. 


4194) Ajal dari Allah : Kematian. 


4195) Ya'ni, jika kamu tahu, baiklah kamu beriman sebelum sampai ajal itu. 


1140 


Juz’ ke 29 (NABI NUH) Surah ke 71. 





6. “Tetapi ajakanku tidak menam- Ih EE 
bah kepada mereka melainkan lari”. vaŭ ee Nan 


EPRE DERTTE 
7. "Dan sesungguhnya tiap-tiap Data is KO pi V 
kali aku seru mereka (ke agamaku) F MET S 
supaya Engkau beri ampun bagi » NN Ao glaa 
Ha ag mereka sumbatkan jari-jari Es Sa r ; 
mereka, di telinga-telinga mereka, CA "aa 
dan mereka berselimut dengan pakai. SA 3 HS © gaal 


an mereka, dan berkekalan 4156) 

mereka, dan mereka menyombong WS Tata 1 
sangat”. 

8. "Kemudian sesungguhnyalah aku “Ng A 
telah seru mereka dengan seruan are pz ey é 


yang nyaring”. Spg oI ET a 11 
9. “Kemudian, sesungguhnya aku wb yer Le A 
telah terang-terangkan (ajakan) bagi Is 
mereka, dan aku telah rahasiakan AN 
sungguh-sungguh . (ajakan) bagi sak 


yaaa 
3 Pr 
10. "Maka aku berkata : “Mintalah aa Tg TAR kas 


mereka”, 34 aS le 1. 
ampun kepada Tuhan kamu, karena Neni 
sesungguhnya adalah Ia Pengampun”. CEO 

11. Ia akan curahkan (air) langit tg, 3 | 
atas kamu dengan sungguh-sungguh pu Gi badan, k 
curahan ; 


12. "Dan Ia akan membantu kamu Ss? A A TAI NM Sa - 3 Y 
dengan harta dan anak buah, dan Ia e 2 RPE 

akan adakan bagi kamu surga-surga, ', Iga s KLERE 
dan Ia akan adakan bagii kamu sungai- HEj Ei Li KAI 
sungai. | , GA 


13. padakan kamu tidak berharap 


mn ada enghormatan besar ; Legal, , 
( ) peng AREN SN a Ie 
ya Padahal Ia telah jadikan .kamu puan E 
(dalam) beberapa giliran ?” 4197, U gol Ia 


15. "Tidakkah kamu fikirkan bagai- 2 i E z 
mana Allah jadikan tujuh langit =: SES YEN 00 


bersusun-susun. “1?3) GL | pen. 
2 aa gama 


4196) Berkekalan: Berkeras kepala atas keengganan mereka. 
4197) Ya'ni, beberapa giliran di perut ibu dan beberapa giliran di dalam peng- 
hidupan sesudah itu. 
4198) Biasanya tujuh dan tujuh puluh dipakai buat menunjukkan kepada banyak 


(Bersambung di halaman 1142 


1141 


Surah ke 71 NUH Juz' ke 29 





16. “Dan Ia jadikan bulan padanya 1, $ $ PA £ #5 bar 1 
sebagai cahaya, dan Ia jadikan mata- X 2 
hari sebagai pelita ?” ea SS ? 5 f 


17. "Dan Allah tumbuhkan kamu Asa Tara A 2 , | 
dari bumi sungguh-sungguh tumbuhan & aa N Sa Me Di 
) 


J 9 J +2 J aa AA 
18. Kemudian Ia akan kembalikan Ke, ga YA 
kamu kepadanya, dan Ia akan keluar- 


ai sungguh- sungguh (daripada- Er ER 
19. Dan Allah telah jadikan untuk 44 SN 2 121 25 1g q 
kamu bumi itu sebagai hamparan. Sa , 


PPS 


20. Supaya kamu alani Papa danya A 
beberapa alan LA PP LG Ang, Ka á 


be 077 334 
21. Berkata Nuh : ”Hai Tuhanku ! mi ANA adi SS Yi 
sesungguhnya mereka telah durhaka , 


kepadaku dan mereka turut orang 3 AMAN SA 
yang hartanya dan anak buahnya ` Av aa ANA 5 2 
tidak menambah baginya melainkan y 74. KY 
kerugian”. 

22. "Dan mereka membikin tipu - TE 

daya yang sangat besar”. Aya Pan 3 Yr 
23. ”Dan mereka berkata : "Jangan- “7 - SA 

lah kamu tinggalkan tuhan-tuhan Y$ Aay m T rr 
kamu, dan janganlah kamu tinggalkan 2 Ba Y Ge b Ia 
Wadd dan jangan Suwa, Nae jangan Tan pod Ya 5, Dp AS 
Yaghuts, dan (jangan) Ya-ug, dan 

(jangan) Nasr?!” 4200) 2? 5 353 
24. “Dan ma mereka telah 3 SAN ESA Rt rey ri 
Seat banyak ten dan -7 Kb Ti 3 
janganlah Engkau tamb agi) orang ONG Si 
orang yang aniaya itu melainkan : YAN en ai 
kesesatan”. 22 "Lo na 

25. Lantaran dosa-dosa mereka, di- da ma ag Salad lis Yo 
tenggelamkan mereka, lalu dimasuk- J Ti 2 SA BA 


kan mereka ke neraka: maka mereka ' 31 AL 3 A3 Siau 





Kalau kita perhatikan perjalanan bumi kita dan lain-lain bumi yang mengelilingi 
matahari, niscaya tergambar bagi kita bahwa di keliling matahari itu ada landasan- 
landasan tempat berjalan bumi seolah-olah tersusun melingkar-lingkar. 

.4199) Ya'ni, Allah jadikan asal kamu dari bumi, penghidupan kamu di bumi, 
makan minum kamu di bumi. 

“4200) Lima-lima itu nama berhala-berhala kaum nabi Nuh. 


1142 


Juz’ ke 29 (NABI NUH) Surah ke 71 





pir 1 ». Je 
tidak mendapat untuk mereka pem- aa TA TK 
bantu-pembantu selain dari Allah. 2 Ti DJ v 

PEPEE BAd 

26. Dan berkata Nuh : ”Hai Tuhan- Ay Si; 5 SIG a 
ku ! janganlah Engkau tinggalkan di 17 2 Yi 
atas bumi ini, dari orang-orang kafir, KE ap YAA 
seorangpun penduduk”. 


27. "Karena jika Engkau tinggalkan | Jaera oN 
mereka, niscaya mereka sesatkan Aa Di 


hamba-hambaMu dan mereka tidak P 
akan melahirkan (anak) melainkan PESAN SAN, f I 
yang berdosa yang sangat kufur” , 

è y Z Yi 1 YA 
28. , Hai Tuhanku Pee A ra Dam UA S3 JA La 
ku, 4?01) dan (ampunkanla agi .. 1700 2 nara 
ibu- basal. dan bagi orang yang AA nya Grade 
masuk rumahku sebagai Mu'min, dan 


bagi Mu'minin dan Mu'minat, dan “a. ARI , CN; Ea Si 
janganlah Engkau tambah (bagi) orang ~“ -- 27 2 2 
orang yang zhalim itu melainkan AI 1 
kebinasaan”. “TT 


4201) Tutupkanliah bagiku: Janganlah Engkau nampakkan buah yang tidak 
baik dari amalku. 


1143 


Surah ke 72 AL - JIN Juz' ke 29 





AL — JIN 
(JIN) 
Surah ke 72 : 28 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah 


Penyayang. | a Aa Te 


1. Khabarkaniah : ”Diwahyukan ma Ae > Aja a 

kepadaku, Sea golon dna s3 E 

jin mendengarkan, lalu mere er - Ea eil Ha : 

kata : 4202) “Sesungguhnya kami — É M Cd Ga Se 

telah dengar @ur'an yang aneh”. peri 

2. “Yang memimpin kejalan.. lurus, aa Na AA PEN Na 

lalu kami beriman kepadanya, dan dota Anin NIS ana Y 

tidak akan kami menyekutukan siapa- tas l, Lan 

pun dengan Tuhan kami ; Hg ka 2 Dang 

3. "Dan bahwasanya "?”?) maha- Era PA r 

tinggi kebesaran Tuhan kita: Ia tidak 

mempunyai isteri dan tidak anak : 7 pi asi Uv 
: D. Aa 

4. "Dan bahwasanya jiwa yang jahat Cp Ja, Ie “ 

a Basir kita pernah berkata megia o% i 

terhadap Allah, perkataan yang me- : j 

lewati sempadan” 4204) C 


epyoJpat r ARA 
5. "Dan bahwasanya kitai ~ sangka, SAY du! Sg , ð 
bahwa manusia dan jin, tidak katakan 


. > 1 A 
dusta atas nama Allah ;****)y - CS. ae Sai 3 


4202) Berkata kepada kaumnya yang belum mendengar. 

4203) Ya'ni, bahwasanya segolongan jin Islam yang mendengar @ur'an berkata 
kepada kaumnya. 

4204) Yaitu umpama berkata, bahwa Allah mempunyai isteri dan anak. 

4205) Berdusta atas nama Allah: Ucapkan sesuatu perkataan dan katakan, 
bahwa perkataan itu dari Allah, padahal Allah tidak berkata. 


1144 


Juz' ke 29 (JIN) Surah ke 72 





6. ”Dan bahwasanya ada beberapa Yig íu LG KAB 1 
Mi dan manada berlindung A 3 


a a © 2 9 Te ai s r s2 8, 
dengan beberapa laki-laki dari jin, ^’ Ia HS ya 
maka mereka itu menambah kepada A pid AEA Aa 
mereka ini perlewatan batas.” 0. Y z? 
1. “Dan bahwasanya mereka itu DAA NE Ata | y 
menyangka, sebagaimana kamu me- a ie Igala t 2 
ayangka, 4207) bahwa Allah tidak 22L KAA an 


akan bangkitkan siapapun”. Aa | a! ea te ul 


8. "Dan bahwasanya kami telah Bu 23 AA AAA A 
raba-raba langit, 4208) maka kami j 


dapati dia dipenuhi dengan penjagaan e 16? Sana 


yang keras dan panah-panah api”. 

a per 23 2, 
9, "Dan bahwasanya kita pernah Leka aa Gy 3 
duduk di beberapa tempat dari pada Aan ega 


(Iz popit) itu untuk mendengarkan ; ig Sy a ag 


maka sekarang, barangsiapa 


aien pendengaran, niscaya ia akan | z 
mendapat panah api yang bersedia”. Li AATE 


t$, P | 
10. Dan bahwasanya kita tidak a SAP LIE Ji 
ketahui bahayakah dikehendaki buat , P RA | 
siapa-siapa yang di bumi, ataukah Sd II, bal AN) D NN 
Tuhan mereka kehendaki buat mereka £ jo , PE 
kebaikan.” | Hara 


11. Dan bahwasanya sebahagian dari Ka AA 1 1 1 
kita (jiwa-jiwa) yang bai Kk se- x Ipa a Eii 
bahagian dari kita (pula) tidak begitu; tra fi raS 
adalah kita (mempunyai) beberapa DAS ENY ES y 3932 
jalan yang berlainan”, 


4206) din itu bertambah sesat, sombong dan durhaka, lantaran dibesar-besar- 
kan oleh manusia dengan meminta tolong kepada mereka dan dengan menjadikan 
mereka perlindungan. 

4207) Manusia yang berlindung dengan jin itu menyangka sebagaimana kamu 
(golongan jin) menyangka. 

4208) Kami telah raba-raba Mang; Kami telah cari-cari tahu khabar di langit 
sebagaimana biasa. 

4209) Dahulu biasa jin itu mencari-cari khabar di langit tentang perkara-perka- 
ra yang akan terjadi di bumi, lalu mereka sampaikan kepada tukang-tukang tenung 
sedang perkara- perkara yang mereka den ngar itu terkadang terang dan terkadang ' 
meragu-ragukan. Oleh itu, maka khabar-khabar tukang tenung pun terkadang be- 
tul, terkadang dusta. 


1145 


Surah ke 72 AL - JIN Juz' ke 29 


t r o2 ater 5.32 


12. "Dan bahwasanya kami yakin 
bahwa kami tidak akan terluput HN Ia) ‘abin yr 


dari Allah di bumi, dan kami tidak ana “Dot 
akan terluput daripadaNya dengan C ð 1: 
lari”. A SANG 


13. Dan bahwasanya tatkala kami Bia aa Cr 
mendengar pimpinan (Qur'an) itu, , , 

kami percaya kepadanya, karena Deal : 
barangsiapa beriman kepadanya, maka SLS nba Ma a 
tidak (usah) ia takut kekurangan t; 
(ganjaran) «dan tidak penganiayaan. Úa Y AE: 


i La A 1y? 2, e 5 
14. Dan bahwasanya di antara kita &- PSA NN $: 
(ada) yang Muslimin, me M a 
kita (ada) yang condong dari kebe yi f 2 12 : 
naran: oleh itu, barangsiapa jadi ANA Ga Ona 
Muslimin, maka (berarti) mereka PN NN TAAT 
telah pilih jalan yang lurus”. KA YAN Aa 

TEE 

15. Dan adapun mereka yang con- Pera Hah PARA o 
dong dari jalan: yang benar, maka 


adalah mereka kayu bakaran bagi r 
jahannam ai RLEY n 


16, Dan bahwa kalau mereka berdiri » ihi Hiii API 3 T 


tegak di jalan (yang lurus) niscaya - 


Kami beri minum mereka air yang a rex 
mewah. 4211) úi Ban KI 

. Pj "2 f o, IP rija IV 
17. Untuk Kami beri percobaan AA jaa , 


kepada mereka pada (pemberian) itu, 


2 P 
dan barang siapa berpaling dari V, A) : EA AREE d7 7% 5 2 a 
mengingat Tuhannya, niscaya Ia G ney Yp? 


masukkan dia di dalam 'adzab yang frr 
berat. AR 
18. Dan bahwasanya’ anggauta- 4 ^, a A Ae AAF AVA 


anggauta sujud itu kepunyaan Allah; 
maka janganlah kamu seru siapapun | pas 
beserta Allah. ENEY KE AE 


4210) 4211) Ya'ni, siapa-siapa yang condong dari jalan yang benar, maupun 
jin atau manusia, kalau kembali tegak ke jalan yang lurus, niscaya Kami kurniakan 
kepada mereka rezeki yang banyak. 

4212) Anggauta- anggauta sujud itu hanya boleh kamu gunakan untuk ber- 
ibadat kepada Allah, tidak boleh kamu memakainya buat yang lain dari Allah, 
walaupun tidak atas jalan menyekutukan. 


1146 


Juz ke 29 (JIN) Surah ke 72 


19. Dan bahwasanya tatkala berdiri a 4 GUA aq. 


Abdullah beribadat kepada-Nya, P J f a 
hampir-hampir mereka 'itu ber - YA el La Cc 124 5 2) in 
kerumun buat mengganggu dia, 4213 ) aa PPI 9 r- 
3 011 PP, pe 2 a e ? , 
20. Katalah : "Tidak lain aku seru DEN IA SMA Ika Aa 
melainkan Tuhanku dan tidak aku / Ta, 
sekutukan dengan Dia siapapun”. Lalas 


3 3 s3 
21. Katalah : “Sesungguhnya aku,“ ZN eA Y a vi 
adak memilki dedami baat kani PA TA 


. RA Kan 
dan tidak manfaat”. TE | TE 


22. Katalah : ”Sesungguhnya aku } , es p347 21 
tidak bisa dilepaskan oleh siapapun EAR gi rr 
daripada (kehendak) Ailah: dan aku " 2228) Ted P 


tidak dapat, selain daripadaNya, tem- ads | Aal 
pat perlindungan”. 253 o is (45 


A ' $ 
23. ”Kecuali menyampaikan dari anyós abi a AON! re 
Allah dan pengutus-pengutusan-Nya: - 2 Sa 
4215) dan barang siapa durhaka Aja! 
kepada Allah dan Rasul-Nya maka “205 


sesungguhnya (adalah) baginya api PE SET nba ng. 
jahannam didalam keadaan ia kekal At LAS AA E 
padanya selama-lamanya”. n ang a Sa 

24. Hingga apabila mereka lihat apa 53 Hah Jia re 
yang dijanjikan kepada mereka, maka 02 yg, 20100, , 


mereka akan dapat tahu siapa yang Po KA EA ena 
lemah pembantu(nya) dan (siapa) A 
yang sedikit bilangan(nya). HEEF 


25. Katakanlah : ”Aku tidak tahu G6 na 9 03 
apakah sudah dekat apa yang dian- AA RIE na ro 
camkan kepada kamu ataukah Tuhan- TF Isar pg 5 o! 

ku jadikan baginya satu tempo yang DANGAN EA PEF ae 
panjang”. 


4213) 'Abdullah: Hamba Allah, yaitu Muhammad. Tatkala nabi Muhammad 
berdiri sembahyang, hampir-hampir kaum @uraisy berkerumun buat membinasa- 
kan dia. 

4214) Aku tidak bisa membikin kamu susah atau senang. 

4215) Ya'ni, aku tidak memiliki susah dan senang buat kamu, tetapi yang aku 
miliki ialah kewajiban menyampaikan pemberian tahu dari Tuhan kepada kamu, 
bahwa aku ini utusan-Nya, dan aku memiliki apa-apa perintah dan larangan yang 
Ia utus An) kepada-ku buat aku sampaikan kepada mereka yang telah terima 
ajakan-Nya. 


1147 


Surah ke 72 AL - JIN Juz' ke 29 


: i ` PR ef y» ? 3 
26. ”(la-lah) Yang mengetahui per- A Abu YG 2 NN ra 
kara ghaib, maka Ia tidak terangkan o~ pg 


perkara ghaib-Nya kepada siapapun”, 2 


aa: 


| p J / è A a 
27. “Kecuali siapa yang Ia ridhai dari SANA YV 
rasul, maka sesungguhnya la adakan 6 T Pay TN 
di depan-Nya dan di belakang-Nya Ae 1 NU? SUA 


penjagaan. 4216) TG F ; Ú 


SARI tr rr 
28. "Supaya terbukti bagi-Nya, Yu. yak K! fe. a 3 YA 
bahwa sesungguhnya mereka itu telah 2 vi 30 
sampaikan pesanan-pesanan Tuhan 
mereka, padahal pengetahuan-Nya me- SA ep bG Ag 
liputi apa-apa yang ada di sisi mereka, PDA or of 
dan Ia telah hitung tiap-tiap suatu Basi is 
satu per satu”. 


4216) Ya'ni, rahasia hari Kiamat atau hari kejatuhan sesuatu kaum itu Allah 
tidak beritahu kepada siapa-siapa kecuali rasul yang Ia ridlai, Maka rasul itu Ia beri 
penjagaan dari malaikat supaya tersimpan rahasia itu. 


1148 


Juz' ke 29 — (YANG BERSELIMUT) - Surah ke 73 





AL — MUZ-ZAMMIL 


(YANG BERSELIMUT) 
Surah ke 73 : 20 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 
Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. Ha nga Sd 
1. Hai orang yang berselimut : 421! 1) A "$ AL 


2. Berdirilah pada malam, kecuali 21 Go 2 
sedikit, 4218) | MS YI - JA 3 r 
3. (Yaitu) setengahnya atau kurang- 20 lJa ,J4? -J- 5 
kan sedikit daripadanya. 4219) MAS annual Ng danas T 


4. Atau lebihkan atasnya; "???) 20977% 7 
dan bacalah Qur'an dengan sungguh- WIDE: Da 5 
sungguh tartil 4221) 


5. Sesungguhnya Kami akan turun- Íó CUTTS ói ha 
kan kepadamu perkataan yang berat. hoa T 
4222) , bn 
6. Sesungguhnya (bangun) waktu- -”” 
waktu malam itu adalah lebih sangat pyi BU 5, , 
bekas(nya) dan lebih teguh bacaan 1a 

(nya). 4223) sai Wi 


7. Sesungguhnya pada waktu siang, 4 , 
engkau mempunyai urusan yang Ws AA, Ji 5 y 
panjang. 


4217) Menurut riwayat, sesudah bertemu dengan Jibril di gunung Hira’ pada 
pertama kali, dan sesudah terima wahyu yang pertama, yaitu sebahagian daripada 
surah Al- .Alag, maka Rasulullah kembali dan minta diselimutkan lantaran merasa 
seram-seram dingin oleh pelukan Jibril waktu menyuruh nabi Muhammad memba- 
ca surah Al-'Alag yang tersebut. Oleh yang demikian, Tuhan namakan dia orang 
yang berselimut. 

4218) Bangun dan sembahyanglah pada waktu malam, kecuali sedikit. 

4219) Sembahyanglah setengah malam atau kurang sedikit daripada setengah 
malam. 

4220) Lebihkan atasnya: Lebihkan daripada setengah malam. 

4221) Tartil itu jalah membaca dengan lambat, teratur, faham dan beres. 

4222) Yaitu Qur'an yang berisi perintah-perintah yang berat. 

4223) Sembahyang tengah malam itu lebih banyak bekasnya dan lebih baik 
bacaannya. 


1149 


Surah ke 73 -AL - MUZ - ZAMMIL Juz' ke 29 


8 yel 
8. Dan sebutlah nama Tuhanmu; je AESA 1 253 RP A 
. dan beribadatlahi kepada-Nya dengan 3 aa , 
sungguh-sungguh ibadat. Wa , a 


| o4 P 9,1 s 
9, (Yaitu) Tuhan bagi musyrig dan Y P A3, CS Ma 4 
maghrib, tidak ada sebarang tuhan `% Po ' 2 
(yang sebenarnya) melainkan Dia: ma- Gagah 3 NT 
ka jadikanlah Dia penanggung (mu). “9 SAPU yh Yia 
ool g atlasy y a P 
10. Dan sabarlah atas apa-apa yang e#,2 Yg U de aoli 1 
mereka katakan; dan jauhilah mereka o n 
dengan penjauhan yang bagus. A ya 


11. Dan biarkanlah akan-daKu beser- Ae TN 

ta orang-orang yang mempunyai 35 ! SN -n 33" 

nimat yang mendustakan ; dan DS PU LN ARP P 
- 2... Pai ... P Ji 

berilah tempo sedikit kepada mereka. Maa AAA GA 


Atr ut 


12. Sesungguhnya di sisi Kami ada KA“ 2 
belenggu-belenggu.dan neraka. Up pa A A) Ša 
13. Dan (ada) makanan yang kesat F (ren 2 Ta C ir 
(di leher) dan 'adzab yang pedih. au: Ú 2 


a o Ai J 2», PEP 
14. (Yaitu) pada hari yang bumi Jua ljr “e it 
dan gunung bergentar keras, dan 


jadilah gunung-gunung itu lunggukan PARK e W 
debu. AA MS, 


15. Sesungguhnya Kami kirim Pa g K AE LA T. 
kepada kamu seorang pesuruh yang 


menyaksikan atas (perbuatan jahat) 4 : 4 KY i WE 
kamu, sebagaimana Kami telah a Sis 
seorang rasul kepada Fir'aun. o ea 5 es". 


16. Tetapi Fir'aun durhaka kepada a Sy A 11 


rasul itu, lalu Kami siksa dia satu 
pa 2217. 


siksaan yang berat. AS 23 Aail CE 
17. Maka bagaimanakah bisa kamu e 2 03 2 ANA 
menyelamatkan diri-diri kamu, jika #— oi Sai W 
kamu kufur, pada hari yang men- Sa CAO | 
jadikan anak-anak muda itu tua ? SAE ZA PRA 


4224) Ya’ni, hai Muhammad! janganlah engkau berdukacita tentang gangguan 
orang-orang kaya yang mendustakanmu; dan biarkanlah mereka berbuat semau- 
rnau mereka, sedikit masa: dan biarkanlah Aku mengurus mereka, 


1150 


Juz' ke 29 


(YANG BERSELIMUT) 


Surah ke 73 





18. (Hari yang) langit akan pecah- 
belah dengan sebabnya: adalah janji- — 
Nya itu di tunaikan. 


19, Sesungguhnya ini satu peringat- 
an: maka barangsiapa mau, niscaya 
ja mengambil jalan kepada Tuhannya. 


20. Sesungguhnya Tuhanmu tahu, 
bahwa engkau berdiri sembahyang ku- 
rang daripada dua pertiga malam dan 
(engkau sembahyang) setengahnya 
dan sepertiganya bersama segolongan 
dari pada orang-orang yang besertamu: 
dan Allah menetapkan ukuran malam 
dan siang: Ia tahu bahwa kamu tak 
bisa mengiranya dengan betul, lalu Ia 
ampunkan kamu: “???) maka bacalah 
apa yang mudah (dibaca) dari pada 
Qur'an; ****) Ia ketahui bahwa akan 
ada di antara kamu orang-orang yang 
sakit dan yang lain (pula) akan beper- 
gian di bumi mencari sebahagian dari 
pada karunia Allah, dan yang lain 
(lagi) akan berperang di jalan Allah: 
maka bacalah apa yang mudah 
(dibaca) daripadanya, dan dirikanlah 
sembahyang dan keluarkanlah zakat, 
dan pinjamkanlah kepada Allah satu 
pinjaman yang baik, “?'?') karena 
apa-apa yang kamu sediakan untuk 


II 21 
Dana AN 
P IIe, 


Tao OA 
14 


A 


247 
ENNE 

IIE 

Ta E ” 


apasi mbi BO) 


pet PE PER 


Z Pe PS 
Maba 
ef Tap yoy L1 Aa 


ena 
Pei 


PAINE 
z 2 “go ol P 
ahi CERS 
af, ar ? 
MÝ IAO as 
SD OA, AI Juta 


ASEAN jeng 
ya YA DAKI GB 
Pe se 


RE 


FETA 


vr. 


Pp Er 


+ ARa 


4225) Ketika itu sembahyang małam dikerjakan oleh Nabi dan sahabat-saha- 
batnya. Tentang banyaknya waktu dan rak'at tidak ada ketetapan. Dengan Ayat 


ini dihapuskan sembahyang malam itu. 


4226) Tidak mesti kamu baca panjang-panjang. Boleh kamu baca apa yang 


mudah dibaca, yaitu seperti Al-Fatihah. 


4227) Ya'ni, keluarkan derma di dalam urusan-urusan yang “erlu bagi Islam. 


1151 


Surah ke 73 AL - MUZ - ZAMMIL D Juz ke 29 





Ana . . . 7 RE s» 232 £ 
diri-diri kamu dari kebaikan, niscaya PEE alae G at 
kamu dapatinya di sisi Allah lebih | ? 
baik dan lebih besar ganjaran: dan Ina DAN TAN 
mintalah ampun kepada Allah; se- 2 Ta 

19:2 < 


sungguhnya Allah itu Pengampun, 5: 
Penyayang. F; AA 


1152 


Juz’ ke 29 (YANG BERSELUBUNG) Surah ke 74 


AL—MUDDATS-—TSIR 
(YANG BERSELUBUNG) 
Surah ke 74 : 56 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 
Dengan nama Allah, Pemurah ° fi ATO a 
$ 7 3 ALI 
Penyayang. Pp 7 D fa o, 

: t ISS Pa 
hagi orang yang berselubung ! PA IU i 
2. Berdirilah, lalu ancamlah ; 477? oreo > 

| YA 3 x 

3. Dana Tuhanmu hendaklah F 
engkau besarkan ; 4230 ow be 

£ ) S3 Ars Y 
4. Dan akan pakaianmu hendaklah earl LA 
engkau bersihkan; 4231) pes LEG E 
5. Dan akan ma'siat hendaklah p- 3 HES 2 
engkau jauhi. | aji 3 
6. Dan janganlah engkau memberi . 2... pn RS 7 
karena hendak mendapat balasan b HSY 


banyak ; 4232) 





4228) Menurut riwayat, bahwa sesudah terima wahyu yang pertama, Rasulul- 
lah tidak terima wahyu beberapa lama. Kemudian Rasulullah dengar panggilan: 
"Ya Muhammad!” Waktu melihat langit, Rasulullah nampak Jibril duduk di anta- 
ra langit dan 'Arsy yang menyebabkan Rasulullah mendapat seram-seram dingin 
sekali lagi, lalu ia kembali ke rumahnya dan minta diselubungi. 

Berselubung: Berselimut tetapi tidak buat tidur, 

4229) Pergilah dan ancamlah manusia dengan siksaan yang pedih, jika mereka 
tidak beriman. 

4230) Sebutlah Allahu Akbar: Allah Maha-besar: dan anggaplah bahwa tidak 
ada siapa pun lebih besar daripada Allah. 

4231) Ya'ni : 

a. Bersihkanlah pakaianmu daripada najis-najis dan Tele yang umum- 

nya tidak diperhatikan oleh kaum Jahiliyah. 

b. Bersihkanlah akhlakmu atau baguskanlah perangaimu, 


4232) Janganlah engkau memberi sesuatu kepada seseorang dengan maksud 
supaya ia balas dengan pemberian yang lebih banyak. | 


1153 


Surah ke 74 AL - MUDDATS - TSIR Juz’ ke 29 





2 . 4f Pi 

1. Dan karena Tuhanmu hendaklah pes Lha oo V 
engkau sabar. g a 
EA PE T 

8. Maka apabila ditiup pada sangka- A kdi ar Yk A 

kala r ” $ 

" | Çe # g ep pg Da 

9. Maka yang demikian, di hari ASAM AAM aa g 


itu, hari yang payah. 
10. Yang atas orang-orang kafir, A Af UP NP V 
tidak mudah, h eT 5 
b. o | 2 P „ê + t 

11. Biarlah Aku sendiri beserta orang Ag SIA. sy SIENE H 
yang Aku jadikan, $???) pa 

12. Karena Aku telah jadikan baginya Ù; kosa ulang ir 
harta yang banyak. 


4372 #20 


13, aa anak buah yang hadlir, yA TI Ui 
4 9 A trr 

14. Dan Aku telah luaskan baginya | Ha AI S Ka 3 t 

sungguh-sungguh keluasan, °??? 5) E E 

Po An, ia ingin sangat Aku ra PALS) a ot 10 
i 3 . 5 $ 1,3 5, LG 3 

16. Tidak sekali-kali ! (karena) se- 112 UY 9 Kas! 11 

sungguhnya adalah ia menentang ayat- Pa a 

aya Kami, baJaI! 3 

17. Aku akan paksakan kepadanya pano aa, w 

satu kenaikan (yang payah), “?'5) ne Sen 

18. Sesungguhnya ia pikir-pikir dan TAB PNS AIA 

ia tetapkan. 4237) ý ” 


4233) Hai Muhammad! janganlah engkau susah tentang gangguan kaum Qu- 
raisy yang diketuai oleh Al-Walid bin Mughirah : biarkanlah Aku sendiri akan balas 
dia dengan balasan yang panas, 

4234) Ya'ni, yang dekat kepadanya yang dapat digunakan tiap-tiap waktu 
yang perlu. 

4235) Aku telah beri kepadanya keluasan harta benda, nama, pengaruh dan 
sebagainya. 

4236) Di Akhirat Aku akan paksa dia mendaki satu gunung 'adzab yang sangat 
sukar. 

4237) Al-Walid bin Mughirah pernah mendengar Nabi membaca Qur'an, lalu 
ia pergi kepada kaumnya dan berkata: “Tadi aku dengar dari Muhammad perkata- 
an yang bukan dari perkataan manusia dan bukan jin: demi Allah! perkataan itu 
mempunyai kemanisan dan keenakan: sebelah atasnya berbuah dan sebelah ba- 
wahnya subur: sesungguhnya ja akan tinggi dan tidak ada yang melewati tingginya. 

Perkataan AL Wal ini ila didengar alah kaum @uraisy, mereka siarkan bah wa 
Al-Walid telah kufur, dan ketua-ketua Quraisy datang kepadanya. Di dalam soal- 
jawab dengan kaum Quraisy itu Al-Walid berkata: Kamu Katakan dia tukang te- 
nung, kamu katakan dia tukang syi'ir kamu katakan dia pendusta, maka sudahkah 
kamu buktikan tuduhan-tuduhan kamu padanya?” Mereka jawab: “Tidak,” lalu 
mereka bertanya: Baik, apakah dia?” Ia pikir-pikir dan tetapkan jawaban di da- 
lam hatinya, lalu ia berkata: "Muhammad itu ahli sihir.” Mendengar perkataan Al- 
Walid ini semua kaum @uraisy bergirang. 


1154 


Juz' ke 29 (YANG BERSELUBUNG) Surah ke 74 





Ir pr 
19. Maka dila'nati dia ! Bagaimana IL IKA 14 
bisa ia tetapkan ? Ka a si 


20. Kemudian, dila'nati dia ! Bagai- 7S 


mana bisa ia tetapkan ? BEDA 
L .. r | 
21. Kemudian, ia pikir-pikir. 19 
22. Kemudian, ia masamkan muka, | EYE BE O orr 
dan ia kedutkan muka. | JT a 
i : pn pa. 
23. Kemudian, ia membelakang dan AN a Ban His 
menyombong. P kendi p jg 
24. Lalu ia berkata : ”Ini tidak lain "a SAN NU rt 
melainkan sihir yang dipelajari”. Sang "E D 
#2 ps Fa - : t 2 
25. “Ini tidak lain melainkan perkata 2,3 y iou ro 
an manusia”. | á P KAA 
26. Aku akan masukkan dia ke per Sae YA 
Sagar: “2?5) p " | 
27. Dan apakah yang membikinmu PLN AN ATU aga TN 
tahu apa (dia) Saqar? 123°) r 
28. Ia tidak membiarkan, dan ia M REBA YA 
tidak melepaskan, ”?”0) £ 0, 0. 
29. Yang sangat kelihatan bagi ma- IN TA 3 YA 
nusla, | á P 
5 2 / Pd 5 PA D AN Ba . 
30. Yang atasnya (ada) sembilan s e aza le Y 


belas (penjaga). 


s of 2e Pap, 
31. Dan Kami tidak jadikan penjaga JAN AAN 3 Yi 
neraka itu melainkan malaikat, ***') PAN 
dan Kami tidak jadikan bilangan PL BUS, 3 Kn 
mereka melainkan sebagai percobaan 


z # E 
bagi orang-orang yang kafir, ****) Oa 2 eny : s j ij A3 Y! 
supaya orang-orang yang diberi Kitab i 


tar 5 eA se 


itu jadi yakin, ****) dan supaya SAN Se SEA oa 


4238) Aku: Allah. Dia : Walid bin Mughirah: Sagar : Neraka. 

4239) Ya'ni, apakah engkau tahu apa yang dikatakan Sagar? : 

4240) Saqar itu satu daripada neraka-neraka yang tidak akan membiarkan dan 
tidak akan melepaskan siapa pun yang sudah masuk padanya, daripada adzabnya. 

4241) Siapakah yang berdaya melawan malaikat ? 

4242) Kami katakan bilangan penjaga neraka itu sembilan belas adalah sebagai 
percobaan terhadap kafir-kafir yang tentu menyangka cukupkah sembilan belas 
malaikat buat menjaga makhluk yang begitu banyak ? 

4243) Kami katakan penjaga neraka sembilan belas itu supaya ketua-ketua 
kaum Yahudi dan Nasrani yakin kepada khabar itu lantaran setuju dengan isi kitab 
mereka. 


1155 


Pera p — Ē 


Surah ke 74 AL-MUDDATS-TSIR = Juz’ ke 29 





ol! 


orang-orang yang beriman itu ber- a AT Gan \ 
tambah iman, 744) dan supaya “— 5 A ng 
tidak ragu-ragu mereka yang diberi Sy A MI Asa IAI 
Kitab dan Mu'minin, ****) dan supa- 2 P 
ya mereka yang di hatinya ada pe- o A E Ag NK a 110 
nyakit ****) dan orang-orang ani D ay, 3 LN "4D 
berkata : "Apakah yang dikehendaki 
oleh Allah dengan ini, sebagai satu 
perumpamaan ?” 247) Demikianlah 4 Ta PPA ng 
Allah menyesatkan siapa yang Ia ; A AEAEE, 13 
kehendaki: dan Ia pimpin siapa y bean Sg 
yang Ia kehendaki: 1248) dan tidak ACTEN E 43 3 
ada yang mengetahui tentara Tuhan- 


4, 
mu melainkan Dia: 474?) dan ia Y! LISE Pung 


4250) itu tidak lain melainkan satu 


ag ATAI Nu Gak 


peringatan bagi manusia, AN PANAI 
32, Tidak mana ! 4251) demi pey K vr 
33. Dan demi) malam tatkala ia | | SAS yang rr 
Nan (Ca) subuh apabila ia San) A 5 4 Ti 
35. sai aka (adalah) ia satu A : a ý AS ro 


daripada perkara-perkara yang besar, 
4255 ) 


36. Sebagai pengancam bagi manusia. 


4244) Apabila ketua-ketua kaum Yahudi dan Nashara percaya, tentulah hal 
itu menambah keimanan ketua-ketua kaum Muslimin. 

4245) Maksudnya ialah Ahlul-Kitab dan Mu'minin yang awam, bukan ketua- 
ketua. 

4246) Yaitu kaum munafik. 

4247) Ya'ni, apakah maksud Tuhan, menakutkan kita dengan sembilan belas 
malak itu ? 

4248) Demikianlah Allah memberi peringatan yang menyebabkan sebahagian 
sesat dan sebahagian terpimpin. 

4249) Banyaknya malaikat itu hanya Allahlah yang tahu. 

4250) Ia : Neraka Sagar. 

4251) Ya'ni, urusan yang sebenarnya tidak sebagaimana sangkaan orang-orang 
kafir itu: atau keadaan neraka Sagar itu sekali-kali tak dapat diingkari. 

4252) 4253) 4254) 4255) Demi bulan dan seterusnya itu maksudnya, per- 
hatikanlah bulan, perhatikanlah malam, perhatikanlah subuh. Sebagaimana semua 
itu bikinan Tuhan, maka neraka Sagar itu pun satu daripada bikinan- bikinan Tu- 
han yang besar. 


1156 


Juz’ ke 29 (YANG BERSELIMUT) Surah ke 74 





| £ £ E P 
37. (Yaitu) bagi siapa daripada kamu TEL aE Yv 


yang mau maju atau mundur 4256) 4 AA 
P3 
38. Tiap-tiap jiwa terikat dengan apa G,, , 0224 et R 
yang ia telah usahakan. Ta NAK va Ery K Y 
r 
pð or fa 
39. Kecuali orang-orang (golongan) aN Aaa yA 
kanan, 2) Ah Ta £ 
#0 f 7 # Th ye 
40. Di surga-surga bertanya-tanyaan. 8, 3 Mang an Ga + t 
41, Dari hal orang-orang kafir. o 9 Ih f « 
z ag A > | 
42. "Apa yang memasukkan kamu ng YA 
ke dalam Sagar ?” ****) Aung MA (CG Y 
43. Mereka jawab : "Kami tidak | "y 


— , 8 s 3R 1 
termasuk di dalam golongan orang- 11 411, EÓ ar 
orang yang sembahyang : P i ag Ag 
44. “Dan kami tidak memberi makan 1 n? As SAE 44 
orang miskin”. . GA - 9 
45. “Dan adalah kami mencela ber- 3... 42220? Ca 


sama Orang-orang yang mencela” ; sda SR i 2 10 
ana Pembalasan". A ang ea yg RU L 
AA AA LEK OX 
9. Maka Ui berguna bagi mereka o; PANEN PENA an 


mintakan pertolongan. 


49. Maka mengapakah mereka ber- Ion! MSN eU t4 


paling daripada peringatan itu. Fora Z o3 SII 2154 P 


50. Seolah-olah mereka keledai - b a ERSE Pie O. 
keledai yang kabur dengan ketakutan, P 

.#t D fs J 2 
51. Yang lari dari singa ? / ve HA Oo 


52. Bahkan “?80) tiap-tiap seorang ' 4? ,£ 7. 
| AN RPH o 


4256) Ancaman itu adalah bagi kamu yang suka maju kepada kejahatan atau 
yang suka mundur daripada kebaikan. 

4257) Orang-orang golongan kanan, ialah mereka yang dapat keselamatan. Me- 
reka ini tidak terikat dengan amal mereka, karena yang mengikat itu ialah amal 
jahat. 

4258) Mu'minin bertanya kepada kafir-kafir itu. 

4259) Perkara yang yakin : Kematian.. 

4260) Ya'ni, bukan saja mereka ingkari nabi Muhammad dancela agama Islam, 
bahkan tiap-tiap seorang .......... TE 


y 


w | Ba n 1157 


Surah ke 74 | AL - MUDATD - TSIR Juz' ke 29 





dari mereka hendak supaya dia diberi Da Gp) 4o IL 
surat yang terbuka. $261) O mesh Ey ul 
53. Tidak sekali-kali ! bahkan A Med 11 40, 
mereka tidak takut kepada Akhirat. ay CO 253 Gs, ag or 
54. Tidak sekali-kali ! sesungguhnya MAH 
(Qur'an) itu (adalah) satu peringatan. AAA Ot 
4263 , Pn 

5. Maka barangsiapa. mau, biarlah 233 3 33 00 


Niken dia peringatan. sas “a 


56. Tetapi mereka tidak akan ingat « AERES IY 3 SK 071 
melainkan jika dikehendaki oleh Allah 


la-lah Yang berhak dita'ati dan Yang 
berhak mengampuni. BAM spenjala AD 


4261) Pada suatu ketika, kaum @uraisy berkata kepada nabi Muhammad: 
"Kalau betul engkau utusan Allah, mintalah supaya Allah beri surat terbuka kepa- 
da tiap-tiap seorang daripada kami, menerangkan bahwa engkau ini utusan-Nya.” 

4262) Walaupun Allah turunkan surat terbuka yang mereka minta, tidak akan 
mereka beriman, Mereka akan katakan sihir, karena mereka memang tidak takut 
kepada Akhirat. 

4263) Ya'ni, permintaan mereka tidak sekali-kali akan dikabulkan, karena 
buat orang yang ikhlas hatinya. Qur'an itu cukup sebagai peringatan. 


1158 


Juz' ke 29 (KIAMAT) Surah ke 75 





A A = e) 
8 
AL — @I-YAMAH 
(KIAMAT) 
Surah ke 75 : 40 Ayat 


Diwahyukan di MAKKAH 


2 12u o 
Dengan nama Allah, Pemurah, o YP AI! m> 
Penyayang. j a AE 


1. Tidak ! Aku bersumpah dengan 
hari Kiamat, “?84) 


2. Dan tidak ! Aku bersumpah 415 AN 
dengan jiwa Thi selalu menegor - Na AN p 13 i 
dirinya. TPRP 
3. Adakah pam menyangka, SI SAY Lg 


bahwa tidak akan (bisa) Kami kum- ERE Te 
pulkan tulang-tulangnya ? da ar ee 


- SI ar # #2. 
P PA à | Ma V . 
4. Bahkan Kami berkuasa atas GI OI SPARS t 


meratakan jari-jarinya. $766) APE 
Pa o J Ce. 


5. Tetapi manusia itu hendak men- | 
durhaka di masa yang di depannya. napak, SN Ah s 
) 


4264) 4265) Sebahagian daripada orang-orang kafir dan musyrikin meng- 
anggap tidak ada hari Bangkitan buat mem balas amal- amal manusia. Anggapan 
ini ditolak oleh Tuhan dengan perkataan: "Tidak! ya'ni, anggapan itu tidak benar, 
sekali lagi, anggapan itu tidak benar! tetapi Aku menarik perhatian kamu kepada 
hari Kiamat dan kepada jiwa yang selalu menegor dirinya: "Mengapa engkau ber- 
buat demikian, dan mengapa engkau tidak berbuat demikian?” bahwasanya bang- 
kitan hari akhir itu sungguh ada. 

4266) Meratakan jari itu maksudnya : 

a. Membikin jari-jari itu tertumpuk jadi satu seperti kaki-kaki kuda dan ke- 

ledai, 

b. Mengembalikan jari-jari seperti sedia kala. 

Di jari-jari itu ada kulit, ada rambut, ada daging, ada tulang, ada sendi, ada 
kuku. Selain itu, mudah dilihat buat diambil pelajaran dan perbandingan. 

Tuhan yang berkuasa mengembalikan jari-jari, tentulah lebih berkuasa me- 
ngumpulkan tuiang-tulang. 

Manusia wajib ketahui, bahwa Tuhan Yang men SE sesuatu dari tiada, ti- 
dak paran mengadakan sesuatu dari bahan yang sud 

67) Manusia yang bertanya itu dan ini tetap berniat tidak akan beriman ke- 
pan agama Allah, bahkan hendak mendurhaka terus kepada Allah. 


1159 


AA ne y 


Surah ke 75 AL - QI - YAMAH Juz’ ke 29 





| , Sag Ad 
6. Ia bertanya : “Bilakah (tibanya) PAKA T” SU JS 1 
hari Kiamat ?” 3 


7. Maka apabila pemandangan jitu a k GAH V 
bingung serta takut. Da 2e r 
8. Dan bulan itu jadi gelap. AAN RAN A 
9. Dan dikumpulkan matahan dan 2-5 1x pur 2z 
bulan. Sa ag 


10. Manusia akan berkata pada hari 


itu : ”Kemana tempat berlari ?” | At oh 
4263 p SA 
11, Tidak sekali-kali ! Tidak ada 227 g K A 
sebarang tempat perlindungan. DS., 


Be. a. t Èr | 
12. Kepada Tuhanmulah, pada hari “kh ES 2L Jl ir 
itu, tempat ketetapan, | AAN sA 


` A sg 4 LeS 
13. Diberi tahu kepada manusia, Can dg : OI Sg WW 


pada hari itu,apa: yang ia telah kerja- erat 
kan dan (apa yang) i ja telah tinggalkan. s>! Ia pa Xà 
14. Tetapi manusia itu sangat me- Ig jae or 

ngerti akan dirinya ; 4269) PA dm SAYANG it 
15. Walaupun ia majukan alasan- aN 1 
alasan pembelaannya. **”*) 223 ji 33 2 3 


o” Zo 
16. Janganlah engkau gerakkan lidah- SL 234, Y n 


mu dengannya lantaran hendak cepat 
menangkapnya. "?'!) edan 


17. Sesungguhnya mengumpulkan - 
nya dan (membikinmu) membacanya TAG CERE UAR / 5| 
itu adalah atas tanggungan Kami. 2 


18. Oleh itu, jika Kami habis mem- EA TAAT 
bacanya, hendaklah engkau ikuti baca- (Neha: Wek Fs IA 
annya. 


4268) Apabila pemandangan jadi bingung dan takut, apabila bulan jadi gelap, 
apabila matahari dan bulan dikumpul jadi satu, berarti susunan alam telah kacau, 
dan kekacauan itu tanda Kiamat, Di hari itu, manusia akan berkata: "Ke mana 
tempat lari?” 

4269) 4270) Anggauta-anggauta manusia sendiri menyaksikan semua per- 
buatannya. Dari itu, tidak bakal ia terlepas daripada kena siksaan walaupun ia 
majukan alasan itu dan ini buat melepaskan dirinya. 

4271) Ya'ni, sebelum selesai disampaikan wahyu, janganlah engkau, hai Mu- 
hammad! goyang lidahmu buat membunyikan Ayat-Ayat yang dibacakan karena 
takut luput. 


1160 


Juz' ke 29 (KIAMAT) Surah ke 75 





Jr amy 


19. Kemudian sesungguhnya atas Y | 
tanggungan Kamilah penerangannya. sae) 5 1 
4272 ) Li Z 2, A 2 
20. Tidak sekali-kali ! bahkan kamu AR oya F " 
cinta kepada dunia : 4273) yil a i 
21. Dan kamu tinggalkan. Akhirat. ; ge Jaya) 

2 7 3 i 


22. Beberapa -muka di hari itu 6 ai ith 9 rr 
berseri-seri : III 


2 Kepada Tuhannya, ia melihat ; e Sabu r PEL rY 
24. Dan beberapa muka di hari OAE WEP a 
itu sangat masam ; aa DR Afra 0329 3 t 
25. Ia yakin, bahwa akan dilakukan 273 , 8, 42 


terhadapnya satu perkara yang me- * i MPA ola Yo 
remukkan tulang belakang. 


26. Jangan begitu ! **'*) apabila ju zA ph 2 tag 
sampai (ruh) kenadi PAR ag GA CN AKI Wo da 
4276 .. + 

27. D di ta . "Sia kah ` a Tg 90“... 
jampi?” 42 77 wa a Sa g yerk rV 
28. Dan ja yakin, bahwasanya A T 1 

(keadaan) itu (ialah) perpisahan,* 274) Sa Ad Kg TA 


29. Dan berbelit kepayahan (ini) a2 2S ur 
dengan kepayahan (itu), ?) HA MN ii YA 


30. (Maka) kepada Tuhanmulah pada e 232 
hari itu, tempat kembali. RAN TIO P. 


81. Karena ia tidak membenarkan . $ 2. 
dan ia tidak sembahyang, ”''”) Ig LN ri 
32. Tetapi ia mendustakan dan ia OPE Aa 
berpaling, dp 93 AAA 3 rr 


33. Kemudian, ia pergi kepada ahli- ' 
nya dengan keadaan berlenggang som- Jan AW 3! Dai Yr 


bong. 





4272) Menerangkan maksud Ayat-Ayat itu adalah atas tanggungan Kami. 

4273) Sebahagian daripada manusia" katakan tidak ada bangkitan Kiamat. 
Omongan itu sekali-kali tidak benar: bahkan kamu tahu kebenarannya tetapi 
kamu lebih cinta kepada dunia ini. 

4274) 'Ulama' salaf ma'nakan lihat Tuhan betul-betul. Ada yang artikan lihat 
ni'mat pemberian Tuhan. 

4275) Hai manusia! janganlah kamu cinta dunia dan lupakan Akhirat. 

4276) 4277) Ketika ruh hampir keluar dan orang-orang yang hadlir di situ 
bertanya: Siapakah penjampinya? Siapakah yang bisa mengobatinya?” 

4278) Yaitu perpisahan dari anak isteri, harta benda dan dunia. 

4219) Ya'ni, bertumpuk padanya kesusahan hati pada meninggalkan dini 
dan kebingungan pikiran pada menghadap perhitungan Akhirat. 

4280) Manasi dapat kesusahan di Akhirat karena ia tidak membenarkan . 


1161 
MAA 


Surah ke 75 | AL - GI- YAMAH juz” ke 29 





"34, Kec lakaan buatmu, lantas ke- 
A 23 Ie DI Tt 
4 ILAI, LAA 

35. Kemudian, kecelakaan buatmu, Isu — iF p ro 

lantas kecelakaan ! 123) Na TEPLI 

36. Adakah manusia menyangka - OS A Ti 

bahwa ia akan dibiarkan percuma ? t 3 
SAN 

37. Bukankah (asalnya) ia setitik ,.:/. ,. 

dari mani yang dipancarkan ? Sal Kao IN í Tv 


38. Kemudian ia jadi seketul darah, An aa TP . 
lalu Ia jadikan (dia makhluk), lalu $ JANA As sb YA 
Ia bereskan ? 


o 34, 2 
39, Lalu Ia jadikan daripada (mani) Sikap An Ia re 
itu sepasang : laki-laki dan perempu- Lo, 
an ? II , 


40. Tidakkah (Tuhan) Yang demiki- “114 Ads, Cp eh | 
an berkuasa atas menghidupkan bang- 2 Es ve Sa SN JI £ 
en IF 

3 DAR 


kai-bangkai ? 

4281) 4282) Ya'ni, hai manusia! lantaran engkau tidak NA AN Pn tidak 
sembahyang, mendustakan, berpaling dan sombong, maka kecelakaanlah buatmu 
dari kubur, dan kecelakaanlah buatmu pada hari Pertimbangan, dan kecelakaanlah 
buatmu di dalam neraka. 

Dua Ayat ini, boleh juga diartikan: Lebih utama neraka itu buatmu, kemudian 
lebih utama neraka itu buatmu. 


. 1162 


Juz' ke 29 (MANUSIA) | Surah ke 76 





AL —INSAN 
(MANUSIA) 
Surah ke 76 ; 31 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 211" X. A 2 
Penyayang. aj cv AN Aa 


S > F CI 2 A Pi P 
1. Bukankah telah lewat atas ma- . “ yi UI | | 
nusia satu ketika daripada masa di LAI | ks E AN 


PA P 
mana ia bukan suatu benda yang €04,40, odas eby 
dapat disebut ? 4283) Vei AA YA 


Ei .” a a. A ai a 
2. Sesungguhnya Kami telah jadikan EUS IA 1 
manusia daripada setitik (mani) yang zə , #71 a 28 a” 
bergiliran, ??54) yang Kami beri La ea dah Ai 
percobaan kepadanya, yaitu Kami PeT 
jadikan dia mendengar, melihat. bas 


z + 


3. Sesungguhnya Kami telah tun- | %2 Zaz HEN P Éi : 
jukkan kepada jalan (yang lurus), SAN o Ce AA 


maupun Ia berterima kasih ataupun 21 KATA ATU 
ia melupakan budi. y Dla Se 


Spa g? 20,0 4, 
4. Sesungguhnya Kami telah sedia- IN ta Lang! lal £ 


kan bagi orang-orang kafir itu rantai- Pa Pb a 
rantai dan belenggu-belenggu dan api Pu J A51, 


yang bernyala. Sha Maa 


5. Sesungguhnya orang-orang yang , 5 “Is, on AAL 0 
berbahagia, akan nan | dan Sana A gy a 
ang campurannya (ada kafur Pa Lean en Nas 
yang campurannya ( ) ELAT ESOT IEA: 


4285) 


4283) Manusia itu berasal daripada tanah, sedang tanah itu satu benda yang ti- 
dak berharga buat disebut. Kalau kita teruskan pula pertanyaan: Tanah itu dari 
mana? Niscaya kita bertemu kosong, yaitu Tuhan adakan daripada tidak ada. Jadi 
manusia berasal dari tidak ada. 

4284) Yang bergiliran: Yang melalui beberapa giliran hingga jadi manusia. Bo- 
leh juga diartikan: Yang bercarnpur. 

4285) Minuman itu dicampur dengan air dari mata air yang akan tersebut di 
Ayat keenam. 

Kafur itu boleh juga diartikan kapur barus yang terkenal kepada kita, tetapi 
tentulah sifat-sifatnya berlainan, terambil dari mata air yang tersebut di Ayat ke- 
enam. ` 


1163 


Surah ke 76 AL - INSAN Juz’ ke 29 





Setor 
Yaitu) suatu mata air yang di- | 
LAS tu), adanya oleh hamba-ham- 4 Hear AI Las 1 


ba Allah yang berbahagia). dan Xx 9 7 e og 
eadaan mereka salurkan dia ke KA gg a 
mana-mana. ". Tar 


3A 27 4 . 
7. Mereka sempurnakan kewajiban- , G K SA A V 
kewa u hari dan meraka takut kepada a Iv bus 


pala ari yang 'adzabnya berterbang- 28 10 Da 
Pa Ana 
aa ai 
8. Dan mereka beri makan makanan | 
yang sedang dicinta, m dar orang cade G 5 aa”, A 
miskin, dan anak yatim, dan orang 22,4 
tawanan. 1288) x A Ja AS 


9. "Kami tidak beri makan kepada / Ka 
kamu melainkan karena Allah; kami y pan Pre 2:5) pki Wa) 1 
tidak ingin dari kamu balasan dan 


me: + P 
tidak terima kasih”. ***”) uk HF AK Tt 
Pa 
10. "Sesungguhnya kami takut,“ 27,77? SE 
kepada satu hari yang bermasam by Des | 
muka, yang sangat bengis, yang EE 
(datang) dari Tuhan kami ”. Ka UA 


71 3 5 ea 
11. Maka Allah selamatkan mereka ai Be ASi AG jo? i) 
daripada kesusahan hari itu, dan la (“ PFE TA 
berikan kepada mereka kesegaran dan T E NU 


kegembiraan. ` , Va m 


12. Dan Ia balas mereka, dengan Ana Me 3 A 
Sebab mereka sabar, surga dan sutera, ee 47 


13. Hal kead ka pad TPI 
| eadaan mereka padanya penu, 

duduk bersandar atas ranjang-ranjang At NY Le Peri a 
yang berhias, padahal tidak mer 7 Ai, p En 

lihat padanya matahari dan tida SA IA DAN aa Tatan 
dingin yang keras. l2 ASIN KAA Cg AN 


303 o agr £. 


14. Dan hampir atas mereka teduh- AH t 
teduhnya, dan dimudahkan sangat Sa), WE a Dan 133 | 


pemetikan buah buahnya. R AT E 
P a ylas 


15. Dan diedarkan kepada mereka Sa Ka ES le t G le 


4286) Tawanan itu maupun Muslimin di tangan kafir atau orang kafir di ta- 
ngan Muslimin, 
4287) Perkataan itu tentunya mereka berkata di dalam hati. 


1164 


Juz’ ke 29 (MANUSIA) | Surah ke 16 





bijana-bijana dari perak dan piala-piala 12° VILK 1 Gu. 
yang adalah ia (dari) kaca. YAE 6 LI Lat 


P . P. Pi Ly A n 7 . 2 + Aa 
16. (Yaitu) kaca dari perak yang 13 : II Aa 11 
(besarnya) telah diukur oleh mereka D ag DIRI J 
seberes-beresnya. 2788) ya Ta 
# 


17. Dan mereka diberi minum pada- “K1” Kea SKL, w 
nya minuman di į piala yang campuran- K~ rex aan 2 
$ Mk # - 
ML un 


nya zanjabil, * 
18. (Yaitu) satu mata air, di dalam- 4,» ,“. z 3 ag Dp? 
nya, dinamakan salsabil; — “239) iieis vA 


Bi E e 


19. Dan melayani mereka anak-anak rE prenn 3 14 
muda laki-laki yang kekal, apabila , 9, o , ,»,, 4 p 10321 


engkau lihat mereka, engkau akan ama DAN ERINE 


sangka mereka mutiara yang berta- z922, 429P 
buran ; y p Pe 


20. Dan apabila engkau lihat di sana, 1 35 Y. 
== OAE 
engkau akan lihat ni'mat dan kerajaan “ La 


yang besar. | | KS K i7 f 


21. Sebelah atas mereka sutera halus sa 3 Sua YA 
yang hijau dan sutera tebal, dan di- D 2, Pe MA ge? 
hiasi mereka dengan gelang-gelang “ Kea Penga a 
dari perak, “??!) dan Tuhan mereka 2 - 


P 7 031 Kau Yaa 3 PA o 
beri mereka minuman yang suci. p SP YA pau Ata ya 
PE Pi s 


Ee 


4288) Ya'ni, dzat piala-piala itu perak tetapi jernihnya seperti kaca, sedang be- 
sarnya telah diukur oleh malaikat atau pengedar-pengedar piala dengan idzin Allah 
supaya tidak kebesaran dan tidak kekurangan, bahkan enak dan puas buat tiap- 
tiap kali diminum. 

4289) Zanjabil itu jahe atau halia, tetapi rasanya dan baunya tentulah sangat 
menyenangkan peminumnya, karena ni'mat surga, umumnya, adalah dari benda- 
benda yang namanya sama dengan nama-nama kita, tetapi sifat-sifatnya berlainan. 

Atau zanjabil itu satu macam air lezat yang diambil dari mata air yang tersebut 
di ayat 18. 

4290) Ya'ni, zanjabil itu satu macam air yang lezat diambil dari satu mata air 
yang dinamakan salsabil, 

4291) Tuhan hiasi mereka dengan gelang-gelang itu tentulah sesudah Tuhan 
beri, mereka keinginan kepada memakainya, karena kita sama-sama ma'lum bahwa 
sebahagian besar daripada manusia laki-laki tidak suka memakai gelang. 


1165 


- Surah ke 76 AL - INSAN Juz’ ke 29 
22. "Sesungguhnya ini adalah Tg IK; ea oas Ki Aa 
: rr 
an untuk kamu, dan ra og Ù pong 0 
kamu itu diucapkan terima kasih”. k KE 2 
4292 ) SE Shan 


r JO z 2 P 
23. Sesungguhnya Kamilah yang nda A rr 


turunkan benar-benar atasmu Qur'an 


itu. | Ye se as 
24. Maka sabarlah pada nanlah eng. £ 1a” Á 
hukum Tuhanmu, dan janganlah eng- PRUO 2 o E 

kau turuti kemauan orang yang © 

“berdosa atau yang kafir. 


Ta usia 
25. Dan sebutlah nama Tuhanmu TARI, e 514 ro 


pagi dan siang. “???) 

f Aa 14 9 
26. Dan di sebahagian daripada ma- yy, ,,.y, 
lam sujudlah “??4) kepada-Nya, dan “ay MARA Tank a YI 
berbaktilah kena -Nya . di malam 


yang panjang. NG TES o7 


27. Sesungguhnya mereka cinta £ aja gaga 
kepada dunia dan mereka meninggal- 4 P ANI XV 
£ 


kan di belakang mereka satu hari PPE aa BA 


yang berat. ****) KS SIA API 
ü š k + 3 Pea # H 7 

28. Kami telah jadikan mereka dan Gali; TC TE YA 

Kami telah teguhkan mereka, tetapi , 4 pe D 

jika Kami kehendaki, niscaya Kami "24 :" Ú TAR T EAF 

gantikan mereka dengan orang-orang PENG ALAN HP CA EA 

yang sebanding mereka 4297) se- A 

sebenar-benar penggantian. Asa 


b. A 


EPE A j 


29. Sesungguhnya (Surah) ini satu «15, -3 Tea 

peringatan, maka barangsiapa mau, Ka LO OB r4 
niscaya (bisa) ia ambil jalan (yang 2, £ 
menyampaikan) kepada Tuhannya. Maba 3 A 


4292) Perkataan ini diucapkan terhadap ahli surga. 

4293) Maksudnya, menurut sebahagian besar dari ahli tafsir, ialah sembahyang 
Subuh, Zhuhur dan ‘Asar, 

4294) Menurut kebanyakan ahli tafsir, ialah sembahyang Magrib dan 'Isya. 

4295) Dimaksudkan dengan ini, sembahyang Tahaj-jud. 

4296) Ya'ni, orang-orang kafir itu cinta kepada dunia dan tidak perdulikan 
Akhirat. 

4297) Sebanding pada rupa dan tubuh, tidak pada iman dan akhlak. 


1166 


Juz’ ke 29 dad ada Surah ke 76 


30. Tetapi tidak kamu berkemauan “117 "17 "9 2.7 
melainkan jika dikehendaki oleh Allah Ar M3 S myni p 


sesungguhnya Allah itu adalah Menge- uu sk j 
tahui, Bijaksana., KAS TE 


talas or 3 2) 
31. Ia masukkan siapa yang la ke- da Keng MAR r 
hendaki kedalam rahmat-Nya, sedang . 
orang-orang yang zhalim itu Ia sedia- SEE P HW 
kan untuk mereka 'adzab yang pedih. a ag 


1167 


Surah ke 77 | AL - MURSALAT Ju? ke 29 


AL — MURSALAT 
(YANG DIKIRIM) 
Surah ke 77 : 50 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, o y AN , 
Penyayang. na yaa AI ag 


1. Perhatikanlah angin-angin) yang pan Pah, 
- Ba dengan membawa) ke- User 13 | 
aikan, y 


2. Lantas (perhatikanlah angin-angin) VESI ER TOP PATI Yo 
yang meniup dengan keras. « —- 


: 3 : "E D 2 4 
3. Dan (perhatikanlah angin-angin). REPE, r 
yang menyebarkan sebaran Han > DA 
êr’ r PEA 
4, Lantas (perhatikanlah angin- La CACACE £ 
nn in) yang aa membe- ga Vo 1 
akan, 4298 s Č. . Pa... P 
5. Lantas (perhatikanlah angin- Af ? AAU 2 
angin) yang memberi peringatan, ehe, gg 
6. Sebagai (memberi) kesempatan an ayas 1 
atau (memberi) ancaman, 4299) G. 22 sebe 
7. Sesungguhnya apa yang diancam- BiGo y 
kan kepada kamu itu akan terjadi. LN 3 P 


Dosh re 
8. Maka apabila bintang-bintang ` Z Zala, NG A 
itu dihapuskan cahayanya, 7 Sa 27 


4. + b + . P P4 3 A 5 
A apabila langit itu dilobangi, - 2 d AN a 
: 22.2 
10. Dan apabila gunung-gunung di- Ne Wu : 
cabut dari akar-akarnya, 5 Id -T E 
11. Dan apabila rasul-rasul itu di- En A E 
tentukan waktu mereka, 4301) SIA hy ON 


4298) Ya'ni, angin-angin yang datangnya untuk memberi perbedaan antara 
hujan rahmat dan hujan perusak. 

4299) Semua angin-angin yang tersebut itu sebagai peringatan yang memberi 
kesempatan atau sebagai pengancam. 

4300) Langit itu penuh ai Pa bintang-bintang yang jalannya teratur, maka 


keadaan itu dinamakan penuh dan rapat, tetapi apabila gugur sebahagian, maka 
dinamakan langit berloban 


4301) Yaitu waktu hadir pemeriksaan ummat masing-masing. 


1168 


Juz' ke 29 


(YANG DIKIRIM) 


Surah ke 77 





12. Ke hari manakah dita'khirkan 
mereka ? | 


13. Ke hari putusan : 

14. Dan apakah yang memberitahu 
kepadamu apa (dia) hari keputusan 
itu? 4302) 

15. Kecelakaan pada hari itu (adalah) 
bagi orang-orang yang mendustakan. 


16. Bukankah kami telah binasakan 
orang-orang dahulu ? 

17. Kemudian, Kami iringi mereka 
(dengan) orang-orang yang di be- 
lakang ? 

18. Begitulah Kami berbuat terhadap 
orang-orang durhaka itu. 

19. Kecelakaan pada hari itu (ada- 
lah) bagi orang-orang mendustakan. 
20. Bukankah Kami telah jadikan 
kamu daripada air yang hina ? 

21. Yaitu Kami taruh dia di tempat 
ketetapan yang teguh ? 

22. Hingga satu masa yang ma'lum ? 
23. Lantas Kami tentukan (bentuk- 
nya), karena (Kamilah) sebaik-baik 
pembentuk. 

24. Kecelakaan pada hari itu (adalah) 
bagi orang-orang yang mendustakan. 


25. Bukankah Kami telah jadikan 
bumi itu pengandung (kamu) ? 
26. ( Selagi kamu ) hidup dan 
(sesudah kamu ) mati ? 

27. Dan Kami telah jadikan padanya 
gunung-gunung yang tegak, yang 
tinggi dan Kami beri kamu minum 
alr yang enak ? 


28. Kecelakaan pada hari itu (adalah) 
bagi orang-orang yang mendustakan. 


ad # t 
Pa ? 0 
Yap uda 


arel e 


.. | Sei 


Jat 


a71 ya, s Arrr 
Jeda pu Hug 


r r 


227 r z” 5, 
ut E 
2 al 


Ba aa 
SAN a pa 


R P 2 f "1 7 7 
GG pul Ja w aS 


r DAR 
CAS 3 Pn 
PEA Pog prr 
Sah ii 
2 2 24 9 PELAN 
OS SG 
5 aa 2 , 
TEY pas! 

03, 04 bape 
Serasa 
peg. y | Fas 
MKA S 


lG A 


BEI SA ss i 


F 
G gsr 


r” rr 


f f . 
“lala TA KAA 
DSA Gala AA g 


gf, PE F P 
Erast SEA 


+$ # at 


z vZ a PB 5 ., 
ERIL 1053 23 


r 


ri 


rr 


Yr 


rt 


ro 


Y1 


ry 


A 


YA 


4302) Apabila bintang-bintang jadi gelap, apabila langit berlobang, apabila 
gunung tercabut, apabila rasul-rasul diperintah hadlir meny akaita pemeriksaan 


ummat masing-masing — ke hari manakah dimundurkan : 
utusan, dan sudahkah engkau tahu hari putusan? — maka apabila 


itu? ke hari 
demikian, itulah dia hari Kiamat. 


edatangan rasul-rasul 


1169 


Surah ke 77 AL - MURSALAT Juz' ke 29 


IT "2 A 
29. "Pergilah kepada apa yang AI AS JI ella, r4 


5 > 
pernah kamu dustakan” YO 
en ga Pi 
30. “Pergilah kepada teduh yang WS CAE GD y 
mempunyai tiga cabang”. “?”?) | | 
31. Yang tidak meneduhi dan tidak 4&2 e, 819, en 
menghindarkan daripada nyala aa ri 


(neraka). *?***) 





A 
D 


32. Sesungguhnya (neraka) itu me- "UK TAPT A 
lontar recikan api seperti balok piky Eag, p rr 
(besarnya) ; | nee 

33. Seolah-olah (recikan) itu onta- PRA PIA E K ry 
onta yang kuning. p 

34. Kecelakaan pada hari itu (adalah) ¿R AKZ“ .- 
bagi orang-orang yang mendustakan. a a A Aa 2 £ 
35. Ini (dia) hari yang mereka tidak 3 FATA 1 2 A 

(bisa) berkata-kata. Pua Leg ro 
36. Dan tidak diidzinkan kepada Yg ita sda 
mereka buat membela diri. Yu Kana P 8 SRY SA 
37. Kecelakaan pada hari itu (ada- 44,1 Cc In” yi. 

lah) bagi orang-orang yang mendusta- ae KA dana go Ing Al 


F Le. 21 
(Adalah) ini hari keputusan, KE LL YA 
Kami kumpulkan kamu dan orang- 

orang dahulu. | D 
39. Oleh itu, jika an AN j 2 
daya-upaya, maka ha ap daya- uj - YAI K 

upaya kamu kepada-Ku. 1°95) I 56 rd 
40. Kecelakaan pada hari itu san PET AI so, 


bagi orang-orang yang mendustakan. Ye. 23 pe PA 2 t- 
41. Sesungguhnya orang-orang yang 32, os z0 GF . 
berbakti, (adalah) di naungan-naungan ag ME Sa; £i 


dan (dekat) mata air. yi si s, 
42. Dan (mendapat) buah-buahan Ói fr 


dari (jenis) apa yang mereka ingini. 


4303) 4304) Di hari itu dikatakan kepada orang-orang kafir: "Pergilah kepa- 
da neraka yang kamu dustakan dan kepada asap neraka yang keluarnya bercabang 
tiga: atas, kanan dan kiri, yang tidak meneduhkan sebagaimana peneduhan pohon 
dan sebagainya dan tidak menjauhkan seseorang daripada nyala api neraka.” 


4305) Ya'ni, buat menolak 'adzab-Ku. 


1170 


Juz' ke 29 | (YANG DIKIRIM) | Surah ke 77 





, f 
43. (Dikatakan) : ”Makanlah dan 7 20 “el”. 
minumlah seenak-enaknya dengan se- oa, tni a 6 tr 


bab ('amal) yang telah kamu kerja. 7” pn ot ota) 
kan”. 2 a os 
44. Sesungguhnya begitulah Kami 7°, “MK 71 TC 
membalas orang-orang Nag berbuat Cena SEN Uy tt 
kebaikan”. SEEE 


01 J3 
45. Kecelakaan pada hari itu (ada- aU a o` 
san bagi orang-orang yang mendusta- be, 72? DAS t 
n. 


shes $3.7” BERA oP? 
46. (Dikatakan) : "Makanlah dan SEN A Gan ab t 


bersenan naga ra 4306) sedikit ; eu al 
sesun nya kamu orang-orang yan : 
berdosa? z j aa O gap? 


47. Kecelakaan pada hari itu (adalah) Plt and MUA 3 8, 
bagi orang-orang yang mendustakan. IYA IA JAS 4 A 
48. Karena apabila dikatakan kepada 


ó a teler? D aa 
mereka : “Ruku'lah”, mereka tidak SA 1 a$ MAHA LA 
(mau) ruku’. 3 Sy) 3 D | 

wr è A 
49. Kecelakaan pada hari itu (adalah) ARENA 
bagi Siar Parang Yang mendustakan. naa 24229 Ig £ 

OI e gg pay ors alr 
50. Maka kepada perkataan apakah, “),",s Ae i itu 
selain dari (Qur'an) itu, mereka Dg a SU 
hendak beriman ? 


4306) Ya'ni, di dunia. 


1171 


Surah ke 78 AN - NABA' Juz' ke 30 


"3, 
a) 


+ 


AN-NABA' 
| (KHABAR) | 
Juz ke 30 Surah ke 78 ; 40 Ayat 2) S MM $. 
Diwahyukan di MAKKAH 





' pa VI , 
Dengan nama Allah, Pemurah, (Ta Paya 7 ADN oand 
Penyayang. á 


Au 


1. Dari hal apakah mereka bertanya- CN AAN ku Pa, | 
tanyaan ? 
E E $ Cí 7 

9. (Adakan) dari hal khabar yang an lye r 
besar ? , 3 D 

teri t | Y 
3. Yang mereka berselisihan pada- brál AB A 
nya ? Sko, Ż 
4. Tidak begitu ! (tetapi) mereka $ Ý 
akan ketahui. 8) Ten P a 
5. Lagi, tidak begitu ! (tetapi) Í A wb o 
mereka akan ketahui. “?'”?) a 
6. Bukankah Kami telah jadikan Dfa yY e 1 
bumi itu terbentang ? 
7. Dan gunung-gunung itu sebagai re NE V 
pancangnya ? 4310) BA 
8. Dan Kami telah jadikan kamu E (SK A 


berpasang-pasangan ; 2 P 3 
9, Dan Kami telah jadikan tidur CU PA NA q 
kamu itu (untuk) berhenti lelah 
| j iadi E ar AR 22, ye 
10. Dan Kami telah Lalin malam LG | Ti TE 


itu (sebagai) pakaian ; 


4307) Khabar yang besar: Khabar Kiamat, atau khabar kejatuhan kaum mu- 
syrikin ' Arab. 

4308) 4309) Tidak begitu! atau tidak sekali-kali! Ya'ni hari Kiamat atau ke- 
jatuhan itu tidak perlu dan tidak usah diperselisihkan, karena kedatangannya su- 
dah tentu. Kaum kafir akan dapat tahu sendiri. 

4310) Yaitu pancang-pancang yang melindungi dan menahan bumi daripada 
tiupan angin yang hebat. 


4311) Ya'ni, pakaian yang menutup bumi sebagaimana baju menutup badan. 


1172 


Juz' ke 30 (KHABAR) | | Surah ke 78 





. z - . 7 Pa, A o #3 # 
11. Dan Kami telah jadikan siang z AFT E T 
itu tempat penghidupan ; pes Pu blaag 
12. Dan Kami telah jadikan di se- 1 4 KEL 
belah atas kamu itu tujuh yang IM u an 3 Ag 
besar ! 4312) kelata ra 

13. Dan Kami telah jadikan satu lassie petag Y 
pelita yang amat terang ; 4313) aa 


PE ia 
i 3 pt / £ “ .* s i 
14. Dan Kami telah turunkan dari lhaa AI PNG ik | 


mega-mega yang berat akan air yang na 
bercucuran. MW 2 
15. Karena Kami hendak keluarkan Plr a 
dengan (air) itu biji-biji tumbuh- CUa dog 10 
tumbuhan. to 22, 

16. Dan kebun-kebun yang subur. UUJ ang 
17. Sesungguhnya hari Keputusan itu 2 20 7% 28490 20% ` 
adalah satu masa yang tertentu. SENLA, pe W 
18. Di hari yang ditiup sangkakala be s SA EA IA 

. 1 , 3 .. .. + å 

lalu kamu sekalian datang berduyun- 3 £ 2 Pr Pn 
duyun ; Lara 


19. Dan akan dibuka langit, maka , ,- o% 223,2, n2. 
jadilah ia beberapa pintu ; 4°14) Giglen Gor A 
20. Dan akan dihapuskan gunung- (4 44 215 A ata 27 
gunung hingga jadilah ia sarab :4215) ala SBI aa | á 


1 hn Ae Op Lpp a 
21. Sesungguhnya neraka itu adalah 15 ARV PENA TANK 
tempat yang disediakan ; aya Oa Baa DO | 


t 


22. Tempat kembali bagi orang-orang Úi NG uw Y rr 
yang durhaka ; Di a US - 

5 PA P + r 
23. Yang akan diam padanya bebe- SS 1 3 PE Yr 
rapa hugub ; Dea Q ag 13 


4312) Tujuh yang besar, ialah tujuh bumi, selain bumi kita, yang mengelilingi 
matahari kita. Atau perkataan tujuh dan tujuh puluh, di dalam bahasa Arab, me- 
nunjukkan kepada banyak. Menurut arti ini, bumi (atau bintang-bintang mati) 
yang beredar keliling matahari kita, adalah banyak. | 

4313) Yaitu matahari. 

4314) Menurut keadaan Nanang langit yang kosong itu dipenuhi oleh bin- 
tang-bintang yang jumlahnya tidak diketahui melainkan oleh Allah sendiri: apabila 
sampai Kiamat dan terjadi pertempuran antara bintang-bintang, maka gugur dan 
hilanglah bintang-bintang dari tempat-tempatnya yang asli, lalu merupakan lo- 
bang-lobang yang dinamakan pintu-pintu. 

na) rab itu bayangan palsu, yaitu biasanya, di padang pasir, orang lihat 
seolah-olah air, tetapi apabila didekati, tidak ada apa-apa. Di hari Kiamat gunung- 
gunung itu dijadikan sarab, ya'ni, kelihatan ada, tetapi waktu didekati, terdapat 
tidak ada apa-apa. 

4316) Hugub itu delapan puluh tahun. Ahgab artinya beberapa hugub. Mak- 
uan ya bahwa mereka akan berdiam di neraka itu satu masa yang tidak ada kesu- 

ahannya. 


1172 





Surah ke 78 AN.NABA' Juz’ ke 30 





24, Tidak akan mereka merasakan 1 at 
padanya dingin dan tidak minuman Ae TEMA AR, rt 
25. Kecuali air yang mendidih dan OEE NB 

air luka dan nanah ; i Cti VERST Yo 
26. Sebagai balasan yang pantas : Bu Apa Ta 
27: ana) sesungguhnya mereka 5 E 3 | 
tidak percaya kepada Perhitungan Ngk Mi y 

('amal) ; AI) 1 
28. Dan mereka telah dustakan se- 1 34 

un h-sungguh akan perintah-perin- É S SEL Par YA 
tan Kami ; 


29. Padahal tiap-tiap suatu, Kami WES EA PPNI Y4 
telah kumpulkan di dalam Kitab 


('amal). Yi MPa Ou 
30. "Oleh sebab itu, rasalah : maka An 3S Naya YY: 


+; 


Kami tidak akan tambah bagi kamu Lis 
melainkan 'adzab (lagi)”. ARET 
a PEF. AE A’ 
31. Sesungguhnya orang-orang yang PAVE TG 5} ri 
berbakti, akan mendapat kesenangan ; a ae 
32. Kebun-kebun dan anggur-anggur. SEN GOS rr 
38. Dan perawan-perawan muda Weh Ls 1433 er 
yang sebaya ; 5 | pig 
..1 f F 
34. Dan piala yang penuh (minuman) GLS 3 Uw K3 A. 
Pang po ý 
35. Tidak akan mereka mendengar , AA ESPESOR ro 
padanya perkataan yang sia-sia dan Iy 
tidak dusta : uks 


36. Sebagai pembalasan dari Tuhan- Bu ts Eee ri 
mu; pemberian yang cukup. Ga Ge MU sda 


37. Tuhan yang mempunyai Ja Ly AN) Panja ay a 
dan bumi dan apa-apa yang ada di ge , 1 PAGI D 
antara keduanya, Pemurah, padahal dua 3 : DRL gan 3 Av Kn) 
mereka tidak berhak berkata-kata ` 
kepada-Nya **!* !) Vua 


P F 


4317) Ya'ni, dikatakan kepada orang-orang kafir itu “rasalah” atau ”rasakan- 
lah 'adzab.” 

4318) Sekalian pemberian itu mereka dapat dengan kurnia Tuhan, karena ma- 
nusia tidak berhak walaupun hak meminta atau berkata-kata kepada Tuhan, me- 
lainkan dengan idzin-Nya. 


1114 


Juz' ke 30 | (KHABAR) Surah ke 78 


| : a. Ai pasak 
38. Di hari yang akan berdiri ruh S9 otes " KA 


4319) dan malaikat berbaris-baris, 


padahal mereka tidak akan berkata- / 4 Pan 

kata kecuali siapa yang di idzinkan A SN SEKEN 

oleh (Tuhan) Pemurah, serta Ia ber- E eU 
kata benar. Ka Me 


39. Yang demikianlah hari yang Aya Fei SN j 
benar ; lantaran itu, siapa yang mau, Ja 
biarlah ia pilih tempat kembali kepada E A 
“Tuhannya. ÉL ad 1 
z9r bg t 
40. Sesungguhnya Kami ancam kamu aa F Guse ) KAI Le 
dengan 'adzab yang hampir (datang), » 2.203 
di hari yang seseorang akan melihat Fe i GE "1 >r 29s 
apa yang dua lengannya telah kerja- ° “2 =~ UL Aga Haa (Xx 
kan; dan orang kafir akan berkata : II 7,» Aan 
”Alangkah baiknya kalau aku dahulu- U SA CN Ip 


nya sebagai tanah !” 


4319) Ruh : Jibril, ruh-ruh makhluk. 


— 9000000 — 


1175 


Surah ke 79 AN - NAZI - AT | Juz' ke 30 


BAS 





7, 


AN-NAZI-'AT 
(YANG BERALIH CEPAT) 
Surah ke 79 :46 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Pt nama Allah, Pemurah, ea f| ya a gd 


1, Perhatikanlah (bintang-bintang) A y- f l Eng 5 1 
yang beralih dengan cepat, 432?) Pa 2 
2. Dan (bintang-bintang) yang selalu WEN BAG 3 
berpindah-pindah, 4321) F Pe NE 
3. Dan (bintang-bintang) yang ber- EN CA EA L 9 Y 
edar dengan lekas, 2) Ih j , Naga 
`~ 4. Lantas (bintang-bintang) yang Vree CRVA t 
berlomba-lomba beredar, TRER 1 en 
”5, Lantas (bintang-t -bintang) yang Ul hp y UJÚ 0 
mengatur urusan, 3) 


2 r w, P Ja. d èr 
6. (Ingatlah) hari yang akan gegar aali andy 1 
keras sesuatu yang bergegar ; 4325) j 


Ar Z get : 
7. Lalu diiringi oleh sesuatu yang rar yA yaaa y 
mengiring : 4326) AN 2, 5031 
8. Hati (manusia) di hari itu, keta- A52 19 5 a aA 9 = A3 A 
kutan yang sangat : 


9. Pandangan-pandangannya tunduk SEA q 
merendah. ef. 3 ty A s Pd sJ, 


10. Mereka berkata : "Apakah kita f Gyi 1. 
akan dikembalikan kepada keadaan S3 2 al Ep Dj yan 


4320) 4321) 4322) 4323) 4324) Kalau kaum kafir dan yang tidak mau per- 
caya kepada hari Kiamat perhatikan bintang-bintang yang tersebut, niscaya mere- 
ka akan dapat tahu kekuasaan Tuhan, dan dengan mudah mereka akan mengerti, 
bahwa apabila bintang-bintang beradu, walaupun beberapa bintang dengan bebe- 
rapa bintang, niscaya hancur-leburiah 'alam kita ini, dan itulah Kiamat. Bintang- 
bintang yang mengatur urusan: Bintang-bintang yang mengatur peredaran musim- 
musim panas, dingin dan lain-lainnya. 

4325) Ya'ni, pikirkanlah hari yang bumi ini akan bergoncang dengan sekeras- 
kerasnya. 

4326) Yaitu tiupan sangkakala. 


1176 


Juz’ ke 30 (YANG BERALIH CEPAT) Surah ke 79 





yang pertama ?” PRETI FAD 
11. Apakah apabila kita telah jadi ge ls, 22 
tulang yang buruk ? Bah Gl SN S M 


12. Mereka berkata : "Yang demiki- $f, > ftis p 327 
an, kalau begitu, satu kembalian 5 ISS LUSA Li 


yang merugikan”. 4328) : 
13. Maka ia itu tidak lain melainkan 313; SA r 
(dengan) satu suara. 


14. Maka tiba-tiba mereka (akan IL BE iL 
ada) di muka bumi. ****) A a á 


15. Sudahkah datang kepadamu kha- «4 PAER Bi Ke 10 
bar Musa ? 


nu IS, PK 
16, Tatkala Tuhannya menyeru dia Hibah 5 ANN Ip AKSET 11 
di lembah yang suci (bernama) Thuwa 
S gl 
17. "Pergilah kepada Fir'aun, karena SIA Dua 
ia telah durhaka melebihi batas”. al al DS AN Yaa a 51 AV 
18. Maka katakanlah (kepadanya) : 


19 y EEA 

"Maukah engkau jadi bersih?” T AD Aa A 
a 2. Babe aku Pimpa 279 í; 

mu supaya engkau | $ 4 
takut ?” 4330) — Sdh Ap j 
20. Lalu (Musa) tunjukkan kepada- KAE é “1 
nya mu'jizat (-nya) yang amat besar ; s ay) oles r. 
21, Tetapi (Fir'aun) dustakan dan r PATT si LI yi 
durhaka ; 
22, Kemudian ia berpaling, padahal aa Ana rr 
ia berusaha : LAN? e 
23. Yaitu ia kumpulkan rakyatnya n erai 
lantas ia seru. SS a Aj 


24. (Yaitu) ia berkata : ”Akulah 174 LAS 
Tuhan kamu yang paling tinggi”. EEE Jas YE 


4331 


4327) Ketika dikatakan kepada kaum kafir, bahwa manusia akan dibangkitkan 
ean mati, mereka berkata: "Apakah kita akan hidup kembali seperti keadaan 
4328) Ya'ni, satu pengembalian yang merugikan kita, karena kita belum ber- 
sedia. Omongan ini | ini han a sebagai mengejek kaum Muslimin saja, bukan benar-be- 
nar mereka mengaku wa mereka wajib bersedia. 
4329) Tuhan Pa alta bahwa Kiamat itu akan terjadi dengan satu tiupan 
2077580) ? ang dengan itu manusia e akaa hadlir bersedia di muka bumi. 
Maksudnya. supaya engkau jadi seorang yang takut kepada adzab dari 


12331) Dengan perkataan ini bisa jadi Fir'aun bermaksud, bahwa berhala-berha- 
la kaumnya itu an-tuhan mereka, dan ia sendiri lebih tinggi dari semua berha- 
la-hala itu, atau ia maksudkan, bahwa ia ngurus dan pemimpin mereka yang pa- 
ling tinggi, karena "'rabb” itu mempunyai juga arti pengurus, perawan pemelihara. 


1177 


Surah ke 79 AN-NAZI“AT | Juz' ke 30 


o Jet, 
25. Lantaran itu: Allah siksa dia, 3 ; "i Yi Ko 15 “i o a ro 
siksaan Akhirat dan dunia. E 


3Y, 
26. Sesungguhnya di tentang itu, ng. 2 


adalah satu pelajaran bagi orang Lg sx) 1 

yang mau takut. LAN A a La 
?y £ 7. 

27. Apakah kamu makhluk yang 144 GE ISN A ry 

amat payah (dijadikan), ataukah langit g = 


itu, padahal Ia telah dirikan dia. rio 
29. Dan Ia gelapkan malamnya: dan ORA rq 
Ia lahirkan cahaya siangnya ; AT 
Da D itu, sesudah demikian, La 4 í SN 3 5 Jo Er i 
a a AAN 
: , j 
pancangan, PN pan JB LGA rr 
dan Cage binatang binatang” temak PAGI NU yr 
kamu. D) sale), 


a d A di : 
34. Maka apabila datang keributan SAN KÉ rE 
yang besar. : , £ 
| Pan 
35. Di hari yang manusia akan sadar 1. SS UN 
kepada apa yang ia telah kerjakan. x di 


i , so Jo nè 

36. Dan akan ditunjukkan neraka «£ 5... KL 
kepada orang yang mau melihat. Ir ar = r 

37. Maka adapun orang yang durha- P AKAL 

ka melewati batas. Ala rv 


4332) Sekiranya tidak ada gunung niscaya bumi ini tidak didiami manusia, 
dan tumbuh-tumbuhan pun tidak bakal tumbuh atau subur: disebabkan tiupan 
angin dan topan yang terjadi lantaran putaran bumi yang begitu ligat. 

4333) Allah keluarkan air dan tumbuh-tumbuhan adalah sebagai makanan dan 
minuman untuk kamu dan binatang-binatang piaraan kamu. . 


1178 


Juz' ke 30 (YANG BERALIH CEPAT) Surah ke 79 


2? Z £ Ar 70! 
38. Dan melebihkan Ţ ,penghidupan SEN SUA SI YA 
yang sangat rendah, t) e oLa 3 


Kg Ba g 
39. Maka sesungguhnya neraka itu Ga, MR PA A 4 
ialah tempat kembali(-nya) ; | T va Al JL i 


40. Dan adapun orang yang takut 4 “,” A157 EAEI 4. 
kepada kebesaran Tuhannya, dan ia SV a Aa 


menegah diri daripada hawa nafsu la P 

(-nya). | SI ya a 
4i. Maka sesungguhnya surga itu l 
ialah tempat kembali (-nya). S3 A L Tó £i 


42. Mereka akan bertanya kepadamu asos AP Lg ar 
darihal Kiamat, bilakah kejadiannya ? 


. 1 8e. 
LA SET 
43. Maka di manakah engkau dari ph. UX 0. 
ana 2) Wa ENI tr 
Kepada 'Tuhanmulah terserah m BIL Belang D | 
si uan ( di tentang ) itu. ba hd Il it 


45. Engkau hanya seorang pengan- èj Re PPA 


Ia 
cam akan orang yang (mau) takut Ina i WTOS Ius tO 
kepada (Kiamat) itu. Ta f 


P 
46. Di hari yang mereka melihat loro p30 3GP a 
(Kiamat) itu, (mereka akan merasa) Son Ban A 


seolah-olah mereka tidak pernah diam “4 naa Sa 
(di dunia) melainkan satu malam SE NEEDIS 
atau siangnya (saja) ****) 


4334) Penghidupan yang rendah : Penghidupan di dunia, 

4335) Engkau sangat jauh daripada mengetahui hari kejadiannya. 

4336) Ya'ni, mereka akan merasa, bahwa mereka hidup di dunia itu hanya 
satu malam atau satu siang dari hari yang terpakai di Akhirat, 


1179 


Surah ke 80 | | 'ABASA 


Juz' ke 30 


ATI 
: 
CP piriy S 
'ABASA 
(BERMASAM MUKA) 


Surah ke 80 ; 42 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah Pemurah, 
Penyayang. 


1. N Ia bermasam muka dan berpaling, 
) 


2. Lantaran datang kepadanya 
+) 


orang buta itu, **3* 


3. Padahal apakah yang memberimu 
tahu, PREN ia akan jadi bersih ? 
”) 


4, Atau ia akan ingat, lantas peri- 
ngatan itu memberi manfa'at kepada- 
nya? 

5. Adapun orang yang tidak mem- 
pedulikan (itu), 4340) 

6. Maka engkau menghadap kepada- 
nya. 

7. Padahal apakah rugimu kalau ia 
tidak jadi bersih ? 

8. Tetapi adapun orang yang berjalan 
datang kepadamu, 

9, Padahal ia takut, "?'”!) 


10. Maka engkau tidak pedulikan dia 


11, Jangan demikian ! karena se- 
sungguhnya Mantan MATAN @ur'an) itu, 
satu peringatan. 


GD 
Ja 
AN Ar SA 


3 ka Day 
SU AR ISA 


AER apl 
CEEA Se AZ% 


Kota Pa, LL 
ABU SIN 
$ r pg h AN, 


p KUA 


4337) 4338) Ketika nabi Muhammad duduk menghadap ketua kaum Qu- 
raisy, datanglah seorang sahabat yang buta, bernama 'Abdullah bin Ummi Maktum 
maka Nabi bermasam muka dan berpaling daripadanya ke jurusan ketua Quraisy 


itu, lantaran mengharap ke-Islamannya. 


4339) Jadi bersih dari kekeliruan dan kebodohan. 
4340) Yang tidak memperdulikan itu : Ketua Quraisy itu. 
4341) Ya'ni, padahal ia seorang yang takut kepada Allah. 


1180 


Juz’ ke 30 (BERMASAM MUKA) 


12. Maka siapa-siapa yang mau, biar- 
lah ia ingat kepada-Nya, ta tr 


13. Di dalam, kitab-kitab yang di- 
muliakan. 2) 


14, Yang ditinggikan, yang disucikan 


15. Di tangan utusan-utusan, **44) 


16. Yang mulia, yang berbakti. 


17. Celaka manusia ! alangkah besar 
kekufurannya ! 


18. Dari apakah Ia jadikan dia ? 


19. Dari nuth-fah ****) Ia jadikan 
dia, lalu Ia atur sifat-sifatnya, 

20. Kemudian, Ia mudahkan jalan 
(keluar)-nya : 

21. Kemudian, Ia matikan dia, lalu 
Ia jadikan dia terkubur. 


22. Kemudian, bila Ia kehendaki, 
Ia akan bangkitkan dia. 


23. Belum sekali-kali ! belum 
(manusia) tunaikan apa yang Allah 
perintah dia. 

24, Maka cobalah manusia lihat 
kepada makanannya : 

25. Kami telah curahkan air satu 
curahan ; 

26. Kemudian, Kami hancurkan 
tanah itu sungguh-sungguh, "?15) 
27. Lalu Kami tumbuhkan padanya 
biji-biji makanan, 

28. Dan anggur dan sayuran, 


EREN 
A a aaa 
TK PU AP 4 
BA 
BAL Sao 
byar Da 
3 1 
ò tu: SUS 3 
Beta or PE 
AS 
Jo et Sat 4 27 
oy Kas dai NAN 
MANIA P3 
PAGE 
YENNY EME pe 


oo? / - F 


A MN Gia 
» Joy 


dsb PS SUN ash 
A 
jr e nr 


pan Ay Bi 


t 


EnS) 


D 


a 


Surah ke 80 


a 
Ir 


bt 


Yi 
Tr 
Yr 
ré 
Yo 
Y1 


YV 


, 1 
4342) Ya'ni, biarlah ia ingat kepada Allah dengan perantaraan ajaran-ajaran itu 
4343) Ajaran-ajaran Qur'an itu ada tersebut dalam tiap-tiap agama yang ditu- 


runkan kepada nabi-nabi yang dahulu. 
4344) Utusan-utusan : Malaikat. 
4345) Nuth-fah : Setitik mani. 


4346) Ya'ni, Kami hancurkan tanah-tanah itu dengan air yang dicurahkan dari 


udara, 


Surah ke 80 'ABASA 


Juz' ke 30 





29, Dan zaitun dan kurma, 
30, Dan kebun-kebun yang subur, 


31, Dan buah-buahan dan rumput- 
rumput, 

32. Untuk jadi bekalar bagi kamu 
dan bagi binatang-bin ng ternak 
kamu. 

33. Maka apabila datang suara per- 
tempuran besar, 

34. Di hari yang (tiap-tiap) orang 
lari dari saudaranya, 

35. Dan (dari) ibunya dan bapanya. 


36. Dan (dari) isterinya dan anak- 
anaknya ; 
37. Bagi tiap-tiap seorang dari mere- 


TEA 


| \ 
ka, di hari itu, ada satu urusan yang + deasg (SA Sy ra 


melalaikan dia. 
38. Beberapa muka di hari itu ber- 
cahaya-cahaya, 


39. Tertawa dan bersuka-suka : 


40. Dan beberapa muka di hari itu 
(terlihat) atasnya dukacita. 


41. Yang ditindih oleh kegelapan. 


42. Mereka itu ialah orang-orang $ 
kafir yang durhaka. 


1182 


trary D 
Sia Yi 

3 hoy A 
DYI NEES rr 
AN Tr 
all AN SAK ya 
AA ro 
du jaa ra 

soo 

KV 
9 2295 4 

a Ho rby Sel) 

a Was aga YA 

£ - 

PA A Ya 
Pa ng T E p 
PAROA £- 

per 5 P 
FEFE ti 

5 a 4; egl 2 NJ 
AS A DAN tr 


Juz” ke 30 (MENGGULUNG) Surah ke 81 


AT — TAKWIR 
(MENGGULUNG) 
Surah ke 81 : 29 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 





D Allah, P ah, T ZA) 
MA nama a emur an P AK o 


. r , . si 
L, i matahari itu digulung, Djp gid : any 1 


nN Sa . r s J 71 
2. Dan apabila bintang-bintang itu r IK Lg r 
gugur, SAS Tai Kadi 


Dao abs gumunggung Im 3.22 Su ffy y 
a Dan apabila omegna vae SL Any 4 
5. Dan a O a 6 
EK apabila laut itu membuak, RT Je AAN | 31; < 
Ar apabila ruh-ruh itu disatu- tggi ab Kp 


8. Dan apabila diperiksa anak pe- KERIAN 
rempuan yang ditanam hidup-hidup, S255, c PAT A 


4347) Tidak diberi cahaya lagi. 

4348) Onta-onta itu dibiarkan lantaran tuan-tuan yang mempunyai onta-onta 
bunting yang biasanya sangat dihargakan itu, lalai dengan urusan Kiamat atau pen- 
dahuluannya yang terlalu berat.. 

4349) Binatang-binatang buas dapat berkumpul, lantaran sala hilang 
disebabkan kedahsyatan hari yang ribut itu. 

4350) Membuak itu ialah air mendidih dan menggelegak yang keluar dari be- 
jana. Air laut membuak itu lantaran kedahsyatan gegeran bumi. 

4351) Yaitu dikembalikan ke badan masing-masing. 


1183 


Surah ke 81 AT- TAKWIR = Ju? ke 30 





9. , Dea dosa apakah dia dibunuh E ana de — : gt 4 

10. Dan apabila surat-surat amal f 

dibentang, ani i: 

ll., vi apabila langit itu dicabut, AE y LS " 
PF t 

12. Dan apabila neraka itu dinyala- age s 2 0 n3 Ar 

kan, | | : | a D 2 

D aaea aaa surga itu dihampir- ak AN T 

14. (Tiap-tiap) jiwa akan ketahui apa , , 

(amal} yang ia sudah sediakan. 4354) Peg EX RA TA it 

15. Maka tidak begitu ! 4355) AN Dea 


Aku menarik perhatian kepada bin- AC Ws 1D 
tang-bintang yang kelihatan kembali, EAI p’ Ws 


7 s : 
16. Yang beredar, yang berlindung LE at IA 
kembali. - Nana vi 
17. Dan (perhatikanlah) malam apa- 2222, ie 
bila hampir habis,” Cent 1 Ie y 
18. Dan (perhatikanlah) waktu ASAE ZANEN 
Subuh apabila mulai kelihatan, | AA OI J 


eSa 
19. Sesungguhnya ia itu perkataan Hg s Ndg SA sia Aa) 4 


seorang Utusan yang mulia, ****) 


a 
20. Yang mempunyai kekuatan di W EIA NE si; 
sisi 'Arsy, yang tinggi derajat (nya). 


— 


a Pu 3 
21. Yang dita'ati di sana, yang di- Al e plaa VI 
percayai, ***”) 2 


4352) Di hari itu, diperiksa orang-orang yang tanam hidup-hidup akan anak- 
anak perempuan mereka, mengapa mereka berbuat demikian ? 

4352a) Langit dicabut itu ma'nanya, bintang-bintang di langit dicabut dari lan- 
dasan (tempat perjalanan )-nya, yang berarti bahwa isi-isi langit tidak lagi seperti 
biasa. 

4353) Kepada orang-orang yang berhak memasukinya. 

4354) Di hari-hari kejadian apa-apa yang tersebut di Ayat-ayat yang telah lalu, 
tiap-tiap jiwa- akan dapat tahu catatan amal yang ia telah lakukan. 

4355) Qur'an itu bukan bikinan Muhammad dan bukan sihirnya. 

4356) Kalau kamu perhatikan sekalian bintang-bintang yang tersebut tadi, nis- 
caya mudah kamu mengerti kekuasaan Allah, dan kamu akan mengetahui pula 
bahwa Qur'an itu tidak lain melainkan dari Allah yang Maha-kuasa: dan sesung- 
guhnya Ia kirim kepada Muhammad itu dengan perantaraan seorang Utusan-Nya 
yang mulia, yaitu Jibril.. 


4357) Ya'ni, dibril jadi ketua yang dita'ati di alam malaikat, dan dipercayai 
oleh Allah. 


1184 


duz' ke 30 (MENGGULUNG) Surah ke 81 





| : si 3I e , ol 3 P “7 
aa. Dan, i kamu itu bukan 9 pen P rY 


EAA 
23. sesun nya ia pernah | A | Ai Yr 
melihat '« dia di fihak atas Pa rai BIL AET 

ra LLA 
24, Dan ia itu tidak tertuduh tentang Utan LA WA bg rt 
(utusan) ghaib: ****) | 


25. Dan ia itu bukan perkataan ».?' 4L? 5 

setan yang terkutuk : ***?!) KASAR AUS ro 
26. Lantaran itu, kemanan kami POIA n ga 
hendak pergi ? 4362) CI ob ra 


27. Ia itu 285?) tidak lain melain- “3 Ie, Giy. W 
kan satu peringatan untuk makhluk. TN, A sio 
£ Op na ki P 


28. (Yaitu) bagi siapa-siapa dari an- 7”: Es . 
tara kamu yang hendak berlaku ea Aid ai 
lurus. 


ya l 7. 
29. Tetapi tidak akan kamu mau akun Per, Y4 
melainkan jika dikehendaki oleh Allah 


Yang mempunyai sekalian alam. . | AI uy E | 
ea en A va 


4358) Shahibukum: sahabat kamu; kenalan kamu, maupun E atau mu- 
suh. Kenalan kamu di sini maksudnya nabi Muhammad. 

4359) Nabi Muhammad pernah melihat Jibril ketika Jibril di fihak atas yang 
nyata. 

4360) Nabi Muhammad bukan seorang yang tertuduh berdusta di dalam urus- 
an ghaib 

4361) Qur'an itu bukan perkataan setan. 

4362) Di manakah ada jalan buat kamu Jari daripada 'adzab Allah, jika kamu 
tidak beriman ? 

4363) @ur'an itu. 


1185 


Surah ke 82 AL - INFITHAR | Juz' ke 30 


GAN K N | 


AL-INFITHAR 
(TERBELAH) 
Surah ke 82 : 19 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah,  ». £ u S, » 
Penyayang ara ai a 
0, ..? 3 24 


1. Apabila langit itu terbelah. Ka e WA j 


D = . e 
re a Spania bintang-bintang 3 i S FIBI r 


Tii apabila laut itu membuak, Ee SEMAN r 

4, Dan apabila (isi) kubur itu di- ? Shah t2 Jap? o t 

bongkar, J j gaa) À 4 14 É 
. + .. 4 3 6 5 x j Gr Ge, d f Pa 

©. (Tiap-tiap) satu jiwa ) akan Seng ha Ia Oo 

tahu apa yang ia sudah kerjakan dan D e, 


tinggalkan. L A| , 


+ . P? 3 . Ê 
6. Hai manusia ! apakah yang me- $ia DUS 
nipumu buat (durhaka) kepada Tuhan YEU oo i L E 


mu, Pemurah, BAD 5 
7. Yang telah jadikKanmu dan sem- sy SYA As x ifi V 


purnakan kejadianmu dan bereskan 
a 9 PELAN 
pendirian badanmu ? S , 


8. (Padahal) atas apa saja rupa AS BA: 35 2 
HIR 


yang Ia kehendaki, Ia bisa susunmu. 


4364) Membuak : Keluar airnya sebagaimana air mendidih kaiia dari periuk 
4365) Ya'ni, di waktu itu, 


1186 


Juz' ke 30 (TERBELAH) 





9. Bukan saja begitu ! bahkan 
kamu mendustakan hari Pembalasan, 


10. Padahal sesungguhnya atas kamu 
ada (malaikat) penjaga. 

11. Yang mulia, yang menulis (amal- 
amal kamu). 

12. Yang mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

13. perungguanya orang-orang yang 


baik- baik itu akan berada dalam ke- 
ni'matan. 


14. Dan sesungguhnya orang-oran 
yang jahat- jahat itu akan berada 
dalam ner 


15. Yang SN akan masuk kepada 
nya di hari Pembalasan. 

16. Dan mereka tidak akan keluar 
daripadanya. 


17. Dan sudahkah engkau ketahui 
apa (yang dikatakan) hari Pembalas- 


18. Lagi, sudahkah engkau ketahui 
Da (yang dikatakan) hari Pembalas- 


| 19. (Ialah) hari yang tidak siapapun Pa 


dapat menolong siapa-siapa; karena 
semua urusan di hari itu (adalah) 
kepunyaan Allah. 


Surah ke 82 
LN ph K 4 
Gilas «3 A óy |. 
= at KÉS 1 
afr ous 
EAE D peka y 
E A a iY 
LABA Sy FOET 
SVEA o 
WG Le 3 11 
HN Mu AN s v 
P ng 13 
oU pu Ga jupe IA 
5 Oo, NA Na ią 
HAN 


4366) Bukan saja kamu (manusia) durhaka, bahkan kamu mendustakan hari 


Kiamat. 


“1187 


Surah ke 83 AL - MUTHAFFIFIN Juz’ ke 30 





. AL-MUTHAFFIFIN 
(PENCURANG-PENCURANG) 
Surah ke 83 : 36 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, a 2 AA 


Penyayang. ya 
1. Kecelakaan (disediakan) untuk PONA Kuy | 


pencurang-pencurang. Pa r 


2. Yang apabila menerima sukatan iik 3 ESAI Y 
dari orang-orang (lain), mereka minta . 5 ` 
cukup. p | 6 ye Aa 


PEF f / oso? t, £ 
3. Tetapi apabila menyukat atau me- A KiS) 3 Y 
nimbang untuk orang-orang (lain), e Py J3 D “0 


mereka kurangi. 207 S 2 
Dee. 
| a PA PE 
4. Tidakkah mereka menyangka, (LA! Ca KK KAT t 
bahwa mereka akan dibangkitkan.. 2° oboz 
| bi E sana P 
5. Buat hari yang besar. | asah o 
6. Hari yang manusia bangkit buat énis, i 
(menghadap) Tuhan Yang mempu- S) An Ja ya OX 1 


nyai sekalian alam ? 4367) 2 10 


ya Lall 
2 r Pd : A # f H 
7. Janganlah begitu ! “?'88) karena pi em 
"r 7 o» j si 


sesungguhnya tulisan (amal) orang- 


orang yang durhaka itu adalah di- o 
sijjin ; AA, 


a 
8. Dan sudahkah engkau tahu apa KERNA CAT DA. 
yang di katakan sijjin itu ? AA Lo As A 


4367) Bangkit buat menghadap keputusan dari Tuhan. 
4368) Janganlah berbuat curang. 


1188 


Juz' ke 30 (PENCURANG-PENCURANG) Surah ke 83 


sd, 
9. (Yaitu) kitab yang tertulis. 36°) A aa A 


10. Kecelakaan di hari itu (adalah) a FA Er 
bagi orang-orang yang mendustakan. CFE ia A 


# 


11. (Yaitu) orang-orang yang men- n 
dustakan Hari pembalasan. gZ a) | Na Íp KPRI i 
12. Dan tidak mendustakan (hari) 3 PE bang na IKU, ow 
itu melainkan tiap-tiap orang yang , 
melampaui batas, yang durhaka. Pi 
Z pd 8S sa 
hA F 1 # rr. A 
13. Yang apabila dibacakan kepada- JU CE AP EA TAP ESAI Aa 
nya ayat-ayat Kami, ja berkata : Ea pi HE Ha 
”"Dongengan-dongengan orang-orang Li | 
dahulu.” 5 Saga da 
1 La SK 
14. Tidak sekali-kali ! bahkan apa LU. A30 pe Í VEW f it 
yang mereka telah usahakan itu telah 
i 437 2 IP 5 
menutup hati mereka, 0) KS Ap K 
15. Bahkan, sesungguhnya mereka, Op g w pet 7 a Dg 
di hari itu, terdinding daripada L ya Ay Ce Al | TA 
(rahmat) Tuhan mereka. PN PAP 
E i 


: , 
16. Kemudian, sesungguhnya mereka “Ji AA 
itu akan masuk neraka. (CE P n è T; | 


17. Kemudian, akan dikatakan : aii SS Suka Sie AN 
“Inilah (tempat) yang kamu dusta- Lai 
kan”. Sa C ; 


5 Pa # / da P 
18. Ingatlah ! sesungguhnya tulisan * Aj ye MIS SI Yg NA 
(amal) orang-orang yang baik-baik itu A Je A 


adalah di 'illiyin. Leni 
19. Sudahkah engkau tah | Pa 
. Suda engkau tahu apa yang ' W 
dikatakan illiyun ? SEA BUSI K “4 
20. (Yaitu) kitab yang tertulis. Aj Ina LA i 


e 


4369) Yaitu kitab yang tertulis amal-amal jahat. 
4370) Kejahatan yang mereka kerjakan telah menutup hati mereka daripada 
menerima kebenaran., 


1189 


Surah ke 83 AL - MUTHAFFIFIN Juz' ke 30 


21. Yang disaksikan oleh al-mugar- 


: 1 : Sa 
rabun. 4371) PGF y ri 
22, Sesungguhnya orang-orang yang s e 
baik-baik itu adalah di dalam ken? | LABA SS, rr 
matan. 


Je, P 
23. Dari atas pelamin Pelamin, mere- $ 333 Lau LN A YY 
ka melihat. Fa He 


24. Engkau bisa dapat lihat di muka- 0 sa Sa 99 b, 3 a. 


muka mereka cahaya ni'mat. | Al 
ra z 

25. Mereka diberi minum dari "444 

minuman yang terpilih, yang ter prg vo 

metrai. 3 A “a 

26. Metrainya (dari) kasturi, “'7?) 333 aa Ka yJ 


oan A tentang itulah hendaknya ber- NET P Jy 
omba-lomba oleh orang-orang yang KPR 1 Se 
berlomba-lomba. EAF Can, aan 


27. Dan campurannya adalah dari air í 
yang terpilih. eim sd (yA A TN 


28. (Yaitu) mata air yang daripada- “1 rs Iper poz 
nya diminum oleh mereka yang di- A Kesan tas YA 


hampiri (oleh Allah). r Wa Fa 7 | $ A P 
29. Sesungguhnya orang-orang yang 5 Panai Ul 
durhaka itu biasa tertawakan orang- neha 2A “21 Na, A 
orang yang beriman. 4373) c) sgnal, 


' 2 88 ef... 
30. Dan apabila mereka lalui mereka O lab 4, AK P 
itu, mereka berkelip-kelipan mata. 2 5 ye : 


4334 

) | A ng 
31. Dan apabila mereka kembali ke AA NYA 13 ua Yi 
ahli mereka, kembalilah mereka se gr aier 
dengan sukacita. 4375) PAS | 


32. Dan apabila mereka lihat me- ji 1 Sx YY 
reka itu, 4376) mereka berkata : Na Oo WE, 2, ) 
"Sesungguhnya ' mereka itu orang: : L, 

orang sesat.” ©) IA 


4371) Al-Mugarrabun Mereka yang dihampiri, malaikat yang dihampiri oleh 
Tuhan. 

4372) Kasturi : Satu macam benda yang wangi. 

4373) Ya'ni, di dunia, 

4374) Orang- -orang kafir itu waktu melalui kaum Mu'minin, mereka berkelip- 
kelip mata antara mereka sebagai ejekan, 

4375) -Mereka kembali ke rumah-rumah AAA dengan suka-ria lantaran telah 
mengejek kaum Muslimin. 

4376) Mereka itu : Kaum Muslimin. 


1190 


“Ju2' ke 30 (PENCURANG-PENCURANG) Surah ke 83 





33. Padahal mereka itu tidak diutus “4... xi. 2, 
untuk menjadi pengawal atas mereka SE eple A Liu gor 


4377 ag 
) 


, IN yoo yo, 81 
34, Maka pada hari ini, mereka Éa Yg AI Pala rt 


yang beriman tertawakan orang-orang I . ba 
kafir. SUN 
35. Dari atas pelamin-pelamin mere- „J 3e, EN 2, 

. « . 4 $ F 
ka melihat. Ig paw SELLY Ae yo 


36. Bukankah tidak dibalas kafir- ss., jefe ,-3., 
kafir itu melainkan apa yang mereka 1x5 Lea SD Yl 
telah kerjakan ? ud ju ST 


spere 


4377) Kaum Musiimin tidak diutus buat jadi pengawal atau penanggung jawab 
bagi kaum kafir, hanya mereka diutus sebagai penyampai khabar saja. 


1191 


Surah ke 84 © AL- INSYIQAQ Już’ ke 30. 


A 


AL — INSYIQAQ 

(PECAH-BELAH) 

Surah ke 84 : 25 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





a nama Allah, Pemurah, ESS yA Pasi eh 


1. Apabila langit itu hancur. SN VERE | 
2. Lantaran ia turut erintah ) aR Iorte KEK aTr 
Tuhannya, karena E ER ia Sang Gaia ý 
(turut). SATa 
3. Dan „apabila bumi itu dipanjang- DIA Key Ani; Y 
kan. is 
4. Dan ia keluar an apa-apa yang AE A bii An 4 
di dalamnya, dan kosonglah ia. 4379) 3 rone 2 

o Ka 3, PP, 
5. Lantaran ia turut (perintah BAK ĉ 
r R karena A patut 2 p “3 Kg 3 

urut Z ni | 4 

6. Hai manusia ! sesungguhnya Dn nan es G 3 
engkau telah bekerja bersungguh-sung- 2 Ka pe PN 
guh (menuju) kepada 'Tuhan-mu, A3 Naa Ba z pap 


maka (engkau) akan bertemu Dia. Jo, 


7. Lantaran itu adapun orang- ALAN ARA N 


orang yang diberi suratnya dari sebe- Aiai 


lah kanannya. 438°) Hara 
| Kes Ga A 
8. Maka akan diperiksa perhitungan- “ D — goa 
“nya dengan pemeriksaan yang mudah. CS 
y gan p yang \ i 


LI : 

9. Dan ia akan pergi kepada ahlinya | PA A A 
dengan sukacita. 4381) á 

— 78) Ditarik bumi dan diratakan hingga tidak ada apa-apa yang muncul pada- 

"14379) Bumi keluarkan isinya lalu jadi kosonglah ia daripada bangkai- bangkai 

4380) Pemberian surat dari sebelah kanan berarti keselamatan; pemberian dari 


sebelah kiri atau belakang, adalah sebalik itu. 
4381) Ia akan bertemu anak isterinya di surga dengan gembira. 


1192 


Juz’ ke 30 (PECAH BELAH) Surah ke 84 





10. Dan adapun orang yang diberi “41 EA AOA 
aies Praha |. 
suratnya dari belakangnya. SA 23 v 2 s7 
pan 

a a eg) e £ a 

11. Maka ia akan berteriak menye- Tea R Ler l ega 
but-nyebut kecelakaan (-nya). LIA SAI ga N 

12. Dan ia akan masuk di api yan -a Eja 
bernyala-nyala. sin st YP PL 9 Wr 


13. Karena sesungguhnya adalah ia , np 
jja A Aa 


yri , hli- polez si PE 
Nan Ha (ketika a) pada ahli JT 7 La 3 DK anh or 


: = rad elor 1 a 
14, Karena Pgri Am a ia menyan SPT KAH 1 
ka, bahwa ia tidak an kemban S/I” AN Soal t 


4383 
15. Iridak begitu ! bahkan sesungguh- ee 7, “7/27 7, 47 
nya Tuhan-nya itu melihat akan-dia. em di - SUA 10 


i i 1 — 3 2. mg 
16. gi, tidak begitu ! Aku bersum- FE “a 
pah dengan tanda merah di pinggir GA, ema ASN 
angit. 4385) Nan aa 
17. Dan (perhatikanlah) malam dan Jer AV 
apa yang dikumpulkan olehnya. Pa Te . 
18. Dan (perhatikanlah) bulan apabi- KA Shi! yA 


la sempurna terangnya. be. 


PAR E. 2,3 RAA 
19. Sesungguhnya kamu akan me- ‘jout CA AR Do 


lalui selapis sesudah selapis. 4586) A en EN son 
20. Oleh itu, mengapakah mereka gaa 1 AI Y» 
tidak mau beriman ? | 


A ada Pd AE A 7, 2 / 
21. Dan apabila dibacakan Qur'an Lo! a ega gisly ri 
kepada mereka, tidak mau mereka Pa 7 2 


e assar ai 
tunduk. Jg 3Y 
22. Bahkan orang-orang yang kafir  , 934 grs 99t era 7 r 
itu mendustakan. Dp iS 1 AM Au Yr 


4382) Ia bersuka-ria sesudah mengejek dan memperolok-olok kaum Muslimin. 

4383) Kepada Tuhan-nya buat menerima balasan. 

4384) Ya'ni, sangkaan itu tidak betul dan perbuatannya salah, Tuhan-nya me- 
lihat-dia dan akan membalas perbuatannya dan sangkaannya. 


4385) Aku bersumpah dengan tanda merah di tepi langit waktu Maghrib itu, 


berarti perhatikanlah ......... 

4386) Manusia itu dari kecilnya sampai besarnya, akan melalui beberapa lapis 
keadaan: susah-payah, senang-sentausa, sehat-sakit, lalu mati dan bertemu perhi- 
tungan amal. 


1193 


- 


Surah ke 84 AL- INSYIGA9 Juz' ke 30 





23. Padahal Allah lebih Mengetahui 
apa-apa yang mereka kumpulkan 
(di hati mereka). 

24, Lantaran itu, ancamlah mereka 
dengan adzab yang pedih. 

25. Tetapi orang-orang yang beriman 
dan beramal baik itu adalah bagi 
mereka pahala yang tidak putus. 


1194 


ye 01 


padan 
Os yan oki AT re 
ol ot 


e iea r4 


Pe 
PN AA ro 


BS aj tu ssr 


Spania A ALA 


Juz” ke 30 (BINTANG-BINTANG) Surah ke 85 


Sand 
AL-BURUJ 
(BINTANG-BINTANG) 


Surah ke 85 : 22 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, à> £ IKEA 
Penyayang. PAN vaasi e~a 


1. Perhatikanlah langit yang mem- UARA ia A AA | 
punyai bintang-bintang. 4337) Oa gi Mo 


23 P 
| | K 
2. Dan (perhatikanlah) hari yang 2 IA A 2 
dijanjikan. PETE ez, o E 
3. Dan (perhatikanlah) syahid dan D2 ma 2 A8 2 
masyhud. ?) | Ag 
4. . Celakalah Pa orang (yang A, AYI ujas t 
membikin) parit. NT 
5. 5 (Dari) api yang Maa 2 2 AN AO AR 
| ) F: 7 tpo?’ 
6. Ketika mereka duduk di pinggir- La Le VAT 1 
nya. 4392 ) j, 5 
i r? 37 y Ae a Pa 
7. Dan mereka jadi saksi atas per- Ss LOGA a 
buatan mereka (sendiri) kepada orang- ja z 5031 
orang Mu'min. “?'?3) > AK 





4387) Yaitu matahari, bulan, bumi dan lain-lain yang mengerlip pada waktu 
malam yang jumlahnya tidak diketahui melainkan oleh Allah, Semua itu dinama- 
kan bintang. Semua yang mengerlip itu dinamakan bintang hidup, seperti matahari 
dan lain-lainnya: dan semua yang tidak mengerlip itu dinamakan bintang mati, se- 
perti bumi, bulan dan lain-lainnya. 

4388) Yaitu hari Kiamat. 

4389) Syahid itu artinya penyaksi, yaitu orang atau sesuatu yang dihadapan 
kita yang jadi bukti bagi adanya beberapa hal yang dinamakan masy-hud, ya'ni 
yang disaksikan. Adanya Tuhan, hari Kiamat, surga, neraka dan lain-lain yang ber- 
hubung dengannya, masuk bilangan masyhud. 

4390) 4391) 4392) 4393) Ya'ni, celakalah orang-orang dahulu-kala yang 
membikin parit dari api yang bernyala-nyala, lalu mereka masukkan ke dalamnya 
kaum Muslimin yang beriman kepada Allah, sambil mereka duduk di tepi-tepi 
parit itu,dengan gembira melihat dan menyaksikan Muslimin yang dibakar. | 


1195 


suran ke 85 | “AL. BURUJ Juz’ ke 30 





eJ e À J A 7 
8. Padahal mereka tidak menyiksa . yi | lgs PM 
mereka (yang Mu'min) itu melainkan Ý Sa G3 | 3 


lantaran mereka itu beriman kepada 3 2 y 
Allah, Yang gagah, Yang terpuji. ada La KS 


9. Yang mempunyai kerajaan di <n P Hg afi 4 
langit dan bumi; dan Allah itu 


Penyaksi atas tiap-tiap suatu. : : va es An; AA, 


10. Sesungguhnya orang-orang yang UA Sana PAN b 
menyusahkan Mu'minin dan Mu'minat m 3 Jeg 

kemudian mereka tidak bertaubat, ‘7 e Kas At 
maka adalah bagi mereka 'adzab va ly Sa ay ag 2 


jahannam, dan adalah bagi mereka AE RA A ANA 
'adzab bakaran. Sa a 2 AS 


(11, Sesungguhnya orang-orang yang YP ae GNI yi 
beriman dan mengerjakan amal! shalih, o S Lo esr 

akan mendapat surga yang mengalir Na ya Sa NI Da ny SAI 
padanya sungai-sungai : yang demikian 

itulah kemenangan yang besar. v di 5: à oN RERS 
PEN 


12. Sesungguhnya balasan Tuhan-mu $ « Re 7 
itu sangat (pedih). KA BAP \Y 
a F P : s, 33 4, 


13. Sesungguhnya Ialah Yang ri 2 T ror aD) Vr 
memulakan dan (akan) mengembali- 3 pd 


kan, sr? Fat 7 ° 

14, Dan Ia-lah Pengampun, Pe- 3 PI ANA A a 
nyayang. 2 0 r nêr , 

15. Yang mempunyai 'Arsy, Yang a Sa Ig) 10 
terpuji. ya G 

16. Yang sangat berkuasa membuat Kw LAN Yi 


apa yang Ia kehendaki. 


0 J A. 
17. Sudahkah datang kepadamu jg G $, Eras Éi w 
khabar tentara-tentara. **? f 5 : Ka 
r0 MASAI 


18. Firaun dan Tsamud ? °??6) 253 DL IA 


4394) Ia-lah Tuhan Yang mengadakan makhluk daripada tidak ada, dan Ia-lah 
Yang akan hidupkan kembali manusia sesudah hancur lebur jasad-jasad mereka. 

4395) 4396) Maksudnya, walaupun mereka begitu kuat dan gagah, Tuhan 
binasakan mereka, Tidakkah orang-orang kafir itu mau percaya kepada Allah, ke- 
pada-mu dan kepada Qur'an ? 


1196 


Juz' ke 30 (BINTANG-BINTANG) Surah ke 85 





- $ & PA 
19. Tetapi orang-orang kafir itu -$ | 
tetap mendustakan. MG DAR J J- 14 


20. Padahal Allah mengepung dari 3: YA: Sakan; 4 


belakang mereka. ***”) ” Pa a 
21. Bahkan ia itu Qur'an yang mulia. Li Ojak ri 
43938 
) | ba .. 3% 
22. Di Al-Lauhil-Mahfuzh. 4???) AS a33 D 





4397) Mereka tidak akan terlepas daripada siksaan Allah. 

4398) 4399) Apa yang disampaikan oleh Muhammad, bukan sihir bukan syi'ir 
dan bukan bikinan Muhammad, bahkan Qur'an yang mulia yang isinya terpelihara 
di Al-Lauhil-Mahfuzh. 


1197 


Surah ke 86 ATH-THARIG Juz' ke 30 


(fa | 


4 i t 
4 





+ 


ATH-THARIQ 
(BINTANG-PENEMBUS) 
Surah ke 86 ; 17 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


D Allah, P ah, > n NS - o 
Penyayang. Hi an NYA ad 


p .. A F) # d P 
1. Perhatikanlah langit dan ath- 3 Al PER, 9 
tharig. ****) | 7 


z f P LAN Sai Pd 
2. Sudahkah engkau tahu apa (yang BAG AU v 
dikatakan) ath-thariq ? 4401) 7 Ya 2 ce, 


3. (Yaitu) bintang yang (cahayanya) BE a 
menembus. 4492) P3 


4. Tidak ada satupun jiwa melainkan Aa ii Do c 


atasnya adalah satu penjaga. “”0?) ENT 


5. Maka cobalah manusia lihat dari Ee Bni Aas Ò 
apa dijadikan-dia ! z 


6. Dijadikan dia daripada air yang E 5 Cara EE : 1 
terpancar. 4405) 4 abi 
es x d 


7. Yang keluar dari shulbi dan taraib. v 
Petani eluar dari shulbi dan tarai Sa Na ak dat p 
SH 


4400) 4401) 4402) Maksudnya, perhatikanlah langit yang berisi bermilyun- 
milyun bintang yang besarnya dan jauhnya tidak diketahui melainkan oleh Allah, 
yang diantaranya ada bintang yang cahayanya menembus. 

Menurut ahli falak, bahwa cahaya matahari sampai kepada kita di dalam be- 
berapa menit, sedang di antara bintang-bintang ada yang sampai cahayanya kepa- 
da kita sesudah beberapa tahun. Cobalah manusia perhatikan kekuasaan Tuhan! 

4403) Orang yang memperhatikan bintang-bintang yang begitu besar-besar dan 
jauh-jauh niscaya dapat tahu bagaimana gudrat Tuhan yang sekalian bintang-bin- 
tang itu di dalam genggaman-Nya. Dari situ, mudah ia meyakinkan bahwa tiap-tiap 
jiwa ada pembikinnya, ada pengurusnya, ada penjaganya. 

4404) Ya'ni, mani. 

4405) Shulbi : Tulang belakang (laki-laki). Tara-ib: Tulang-tulang belakang 
(perempuan). Maksudnya: "Yang keluar dari laki-laki dan perempuan.” 


1198 


Juz' ke 30 (BINTANG PENEMBUS) Surah ke 86 


an gg ear 
8. Sesungguhnya Allah Berkuasa atas 9 adam asuh A 
mengembalikannya. ****) NA Un yA ; 
9. Di hari yang dibuka sekalian Tan, Lu | FE a 


rahasia. á 


/ 3 p 
3 , r Gro S 
10. Maka tidak ada baginya *$°7) aU Yizo aL y 
kekuatan dan tidak ada penolong. 4 “ DEP 


11. Perhatikanlah langit yang mem- SP EE MIN n 
punya air. | | < i | 
aaa mempunya (KO Sato E 
TE 4408 s^ As A 
Basg a n GS ó, 
m bukan ia itu (perkataan) J A ga 3 T3 
bu menganga mereka itu mem- TI GL ae) Aa 
a Aku akan membalas tipu- | OI Rig M 


o J7, D) Pu - f = 
17. Lantaran itu, biarkanlah “4027 * UM r I ka W 
orang-orang kafir itu: berilah tempo 7 ka 2. 


kepada mereka sebentar. t.72 
Ad IL 


4406) Yaitu menghidupkan semula, 
4407) Baginya : Bagi manusia. 
4408) Ia itu : Qur'an itu. 

4409) Biarkanlah, hai Muhammad ! 


1199 


Surah ke 87 AL - A' - LA’ Juz' ke 30 


AL —A' — LA’ 
(YANG PALING TINGGI) 


Surah ke 87 :19 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, ».?£y. | GN 1, "3 
Penyayang. Pe IN 7 A e 7 


2 apa 


Lau Bea Jaya Tuhan HI : 
A E Ka jadikan, lalu sempur- Tara -$ en Y aji Y 
Aa yang 4G) tentukan, lalu Ka Kg Ai, ya £ An Y 
Limbah han AM PA PANGAN e 
La daa Ta AMA 2 
G. Nan Kami akan bacakan Y) ÉA Mena a 
engkau lupa, TEE? 


7. Kecuali apa yang dikehendaki Ae aol Hah Y 
oleh Alah, 4414) karena sesungguh- 3, PEE A 
nya Ia mengetahui apa yang terang SANG 
dan barang yang tersembunyi :”4!5) " | 


4410) Percayalah bahwa Tuhan-mu itu Mahasuci dan Maha-tinggi. 

4411) Allah telah jadikan segala sesuatu, lalu sempurnakan kejadian dengan 
mengadakan dan memberikan keperluan-keperluannya. 

4412) Allah telah tentukan jahat dan baik, lalu ia beri pimpinan supaya ma- 
nusia pilih. 

4413) Qur'an itu. 

4414) Ya'ni, apa-apa yang Allah kehendaki supaya engkau lupa, maka eng- 
kau akan lupa kepadanya, ya Muhammad ! 

4415) Allah turunkan Qur'an buat jadi pimpinan lahir dan bathin, karena Ia 
mengetahui apa yang terang dari apa yang tersembunyi. 


1200 


Juz’ ke 30 (YANG PALING TINGGI) Surah ke 87 


8. Dan Kami akan mudahkanmu 
kepada (agama) yang mudah. 44!6) 
9. Oleh sebab itu, ingatkanlah, 
karena sesungguhnya peringatan itu 
memberi manfa'at. 

10. Akan ternasehat orang yang 
takut : 

11. Dan akan menjauhi dia 
orang yang celaka, 

12. Yang akan terpanggang di api 
yang amat besar, 

13. Kemudian, tidak bakal ia mati 
di dalamnya dan tidak (pula) akan 
hidup, 

14. Sesungguhnya berbahagialah 
orang yang bersihkan dirinya. 

15. Dan ingat nama Tuhannya serta 
sembahyang. 

16. Tetapi kamu, lebihkan penghi- 
dupan dunia. 

17. Padahal Akhirat itu lebih baik 
dan lebih kekal. 

18. Sesungguhnya (hal) ini ada di 
kitab-kitab yang dahulu. 

19. (Yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan 
Musa. 


4416ay 


Kar A 12533 A 
Spin tu A 


P E AN ya 
ran È 
Punai iY 
Ai; s?o AN o r 
Ag a er EA 7 
Aad AI AI 1 
Wany - PS JAk r 
F 7 e Ar 
PRIA gayi WW 
a \A 


s Jp pe 


LAN Ya asa 14 


4416) Kami akan beri kepadamu agama yang mudah difaham dan mudah di- 


kerjakan. 


4416a) Menjauhi dia : Menjauhi peringatan dan nasehat. 
4417) Ya'ni, tidak ia mati supaya tidak merasakan siksa, dan tidak pula ia 


hidup dengan tidak menderita 'adzab. 


1201 


Surah ke 88 AL - GHASYIYAH Juz' ke 30 





ONE 


AL—GHASYIYAH 
(KEJADIAN YANG DAHSYAT) 
Surah ke 88 ; 26 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, ar a a 


Penyayang. gg 
1. Sudahkah datang kepadamu KRA Ta BEJ 


khabar kejadian yang dahsyat ? Ai an 9 
: 2 Fa #3» è r 
2. Beran jiwa di hari itu, yang a yg 
tunduk (terhina). Ea CMC og 
3. Yang bekerja,- yang berpenat dm aka E 
lelah, 4418) A Fac XL 01 
"a f “1. as ' 
4. Akan terpanggang di api yang. PU LUPA Aa t 
sangat panas, 441?) AU OB LA 
5. Akan diberi minum dari mata IA ep era da 0 
air yang men 4 a 
BATA A A 
6. Mereka itu tidak akan dapat asia e ` P 
makanan melainkan dari duri. Ba 
7. Yang tidak menggemukkan dan FAR ”. CENH y 
tidak mengenyangkan. E a 
Aa yp rof D 5 
8. Beberapa jiwa di hari itu yang - Lu dp Mega A 
bersenang-senang, 
9. Yang sentausa lantaran usahanya, IT EE SA) $ 
10. Di surga yang tinggi, NG AS ye 


? + ri » Is, d a r 
11. Yang tidak akan mereka dengar LD ATK) Sy 
padanya perkara yang sia-sia, PES ig Ce 


4418) Jiwa-jiwa itu, di dunia telah bekerja dan berpenat-lelah. 
4419) Lantaran durhaka kepada Tuhannya. 


1202 





Juz' ke 30 (KEJADIAN YANG DAHSYAT) Surah ke 88 

S PE 
12. Yang di dalamnya ada mata air - E YE Ag 
mengalir, S 203 yia SIN , 
13. Yang di dalamnya ada tempat- AL g9 ae LL 
tempat peraduan yang ditinggikan, na . sg ai 
n piala-piala yang sedia ter- EPN Bii £ 
K i S, Ti .. 3, et y 
15. Dan bantal-bantal sandaran yang Lag, DA sy 10 
teratur berbaris. 6.. 5, ; 
16. Dan hamparan-hamparan yang POS, sang A 
terbentang. KM : CN 

P y PA a 


17. Maka tidakkah mau mereka HY NG aan wW 


melihat kepada onta, bagaimana dija- ° 


dikan ? 

18. Dan (melihat) Kepada langit OAE A bg IA 
bagaimana ditinggikan ? 

19. Dan (melihat) kepada gunung- 2, & C ysi 
gunung, bagaimana ditegakkan ? Bara A 
20. Dan (melihat) kepada bumi, r% i 
bagaimana dihamparkan ? EEKE Ag . 
21. Maka ingatkanlah, karena eng- LA Ha Ga kaga 7 £ (SSL : vi 
kau itu hanya seorang pengingat : 43 

22. Bukan engkau Orang yang ber- PP TERA EA 7 
kuasa atas mereka. sen ee pr 
23. Tetapi siapa-siapa yang berpaling CL 

dan menolak, AG IBAN, EI 
24. Maka Allah akan siksa-dia dengan Nana Maa reg: 
sebesar-besar 'adzab. An Ga iania dia Yi 
25. (Karena) sesungguhnya kepada Br re 
Kamilah kembalian mereka. (rt A NE Ul, ro 
26. Kemudian, atas (tanggungan) oy PR A 
Kamilah perhitungan (amal) mereka. Aa Asu Aa YA 


1203 


Surah ke 89 AL - FAJ- R | Juz’ ke 30 








AL — FAJ— R 
(FAJAR) 
Surah ke 89 : 30 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Mar nama Allah, Pemurah, e2 Ie veS] a5 ; LA 


#0 

1. Perhatikanlah fajar, 422°) Be y 
2. Dan (perhatikanlah) malam NG HN i Y 
yang sepuluh, ““?1) z PN 

ej 4 ? A F 
3. Dan (perhatikanlah) genap dan a | a AL 3 Y 
ganjil, Taaa r T 2 
4. Dan (perhatikanlah) malam g Sljed t 
apabila ia berjalan, ““??) yg 7, 


Ta 2? 7 
5. Bukankah ada padanya satu 5 S3 213 ER ð 
perhatian ****) bagi yang berakal ? 4 “7 e: 


A 


4420) Maksudnya, bahwa sebagaimana terbit fajar sesudah gelap, begitulah 
terbit fajar Islam sesudah gulita Jahiliyah. Maka perhatikanlah fajar hari, sebagai 
bandingan bagi fajar Islam. 

4421) Yaitu sepuluh malam yang akhir dari Ramadlan di mana diturunkan 
Qur'an buat menerangkan alam yang sedang gelap-gulita. 

4422) Yang dimaksudkan dengan genap itu ialah makhluk Tuhan yang ber- 
jodohan seperti malam-siang, gelap-terang, atas-bawah, kanan-kiri, jahat-baik, laki- 
laki-perempuan dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan ganjil itu ialah dzat 
Tuhan sendiri. Siapa-siapa yang memperhatikan genap itu akan mendapat keyakin- 
an yang teguh tentang kekuasaan Tuhan, dan bahwa Tuhan itu tidak lain melain- 
kan Satu, Tunggal, Ganjil. 

4423) Maksudnya, perhatikanlah bahwa kegelapan Jahiliyah dan sebangsa- 
nya akan berlalu sampai habis sebagaimana malam berjalan sampai bertemu siang. 

4424) Perhatian itu salinan dari kalimah "gasam”. Qasam itu artinya sum- 
pah. Sumpah itu saya artikan dengan perhatian: dan maksudnya ialah menyuruh 
kita perhatikan sesuatu yang dibuat sumpah. 


4425) Di dalam perkara-perkara yang tersebut di Ayat-ayat yang telah lalu, 
ada arti-arti dan ma'na-ma'na yang dalam bagi orang yang berpikiran. 


1204 


, Juz’ ke 30 Selasa Surah ke 89 


6. Tidakkah engkau pikirkan bagai- ES PE IIS SAN 1 
mana Tuhanmu lakukan kepada 'Ad 


Sada Or T 





ap 


e 
7. (Yaitu kaum) Iram yang mempu- MaiS ai y 
nyai kemegahan ? $427) 7 7 

82 for A 


8. Yang belum pernah diadakan Gps a 


- itu ? NA K 
Tk Gi negeri-negeri itu 3 8 
9. Dan (kaum) Tsamud yang mem- P ME a: YP $ a 
bawa batu gunung yang besar ke . 
lembah itu ? 4929) A 


ea], fete, p. 
10. Dan Fir'aun yang mempunyai KT AETS, 1. 
bina yang teguh ? 4430) 253 S3 sak 
II, Yang melewati batas di negeri- MAN 9153 5 Ai | 
negeri itu ? "“81) sr, 


12. Yaitu mereka telah Jakukan SCAN AG or 
banyak kedurhakaan padanya, 4432 SI ul, 


P d 
Eai d 
13. Lalu Tuhanmu curahkan atas Juta Lp ye 
mereka cemeti 'adzab (-Nya) ““'?) EF: 


Ka 
14. Sesungguhnya Tuhanmu tetap ro e La a 
di tempat pengawasan. apa) = Ay =i 


4426) 4427) 4428) Yaitu kaum Iram dan Sam bin Nuh yang mempunyai ke- 
megahan, kekayaan, kekuatan yang belum pernah diadakan di negeri-negeri Arab. 

4429) Dan tidakkah engkau perhatikan juga kaum Tsamud yang mempunyai 
kekuatan, kepandaian dan kemajuan hingga dapat mereka membawa dan memin- 
dahkan batu gunung-gunung yang besar-besar ke lembah mereka, lalu mereka te- 
buk jadikan rumah dan perkakas-perkakas yang besar-besar ? 

4430) Dan tidakkah engkau perhatikan Fir'aun dan kaumnya yang mempu- 
nyai bina yang besar-besar, yang tidak ada bandingannya di dalam dunia yang ter- 
kenal di dalam bahasa Arab dengan nama haram dan ahram, dan di dalam bahasa 
Europa dengan nama Pyramide ? 

4431) Yaitu kaum Fir'aun yang melewati batas di Mesir dan sekitarnya. 

4432) Kaum yang tersebut telah lakukan kerusuhan, pelanggaran batas, per- 
musuhan dan kedurhakaan di muka bumi masing-masing. 

4433) Tuhan turunkan atas mereka 'adzab yang diibaratkan sebagai cemeti 
yang terus-menerus menyebat mereka hingga habis semua kemegahan, kekuatan, 
kekayaan, kemuliaan dan lain-lainnya. . 


Surah ke 89 AL- FAJ-R Juz' ke 30 


15. Tetapi adapun manusia, apabila AA 19 SSGG Ya 
diberi percobaan kepadanya oleh : 


A 7 s 
Tuhannya, yaitu Ia muliakan dia Jaa 9 AU PO 3, Ten 21, 
dan Ia beri ni'mat kepadanya, maka 
ia berkata : ”Tuhanku telah muliakan MG Tara 
daku” ; | “ag 


16. Dan adapun apabila (Tuhannya) Sa SETARA 1 
S kepadanya percobaan, ya WCET 
Ia kurangkan rezekinya, maka ia 5 j A AH 
berkata : “Tuhanku telah hinakan GE rori x AL nd 
daku”. P PA 2 0) Tu 3x 
17. Tidak ! bahkan tidak kamu SA Og4 NY 

) 


muliakan anak yatim ; sk | AH 

18. Dan tidak kamu gemar- DA A0 s 25, já 
markan atas memberi makan orang- ni 
orang miskin : | Can 


19. Dan kani makan sungguh-sung- 4 VAN dy 
guh harta warisan (orang) ; a Ki S3 va 


20. Dan terlalu sangat kamu tama' EEH Us 7 y, 
kepada harta ; JS Sy; 


3 12 1 
21. Tidak ! 4435) apabila dihancur- Wage AANS AS 
kan bumi kelak sehancur-hancurnya. Pala ya 23 a 


22. Dan datang (perintah) Tuhanmu Gó ALIH Z PAS, 5 YY, 
sedang malaikat (akan hadlir) ber- 2, 


baris-baris, PE 
23. Dan di hari itu akan OAA nya eF si 


kan (neraka) jahannam, (maka) di laste 
hari itu, manusia akan ingat padahal di; ES i itu yg 


di mana (akan berguna) peringatan a Íz 


baginya ! 1? | Saji a) 
24. Ia akan berkata : “Alangkah Saa “Ng <5 5 Da A A2 yé 
baiknya kalau aku sudah bereda S IA 
untuk penghidupanku (di sini) ! G3 


4434) Tidak sekali-kali kamu gunakan ni'mat yang diberi oleh Allah, pada 
tempatnya, bahkan kamu tidak mengurus keperluan anak-anak yatim sebagaimana 
mestinya. 

4435) “Tidak!” itu maksudnya: Tidak patut begitu, ya'ni, tidak patut kamu 
biarkan anak-anak yatim, tidak T aes kamu biarkan orang-orang miskin, tidak 
patut kamu makan harta orang, tidak patut kamu tama’ 


1206 


Juz' ke 30 (FAJAR) 


25. Maka di hari itu, tidak akan 
siapapun dapat meng'adzab seperti 
'adzab-Nya ! 


26. Dan tidak ada siapapun dapat 
mengikat seperti ikatan-Nya ! 


27. Hai jiwa yang tetap yakin ! 


28, Kembalilah kepada Tuhanmu 
dengan keadaan ridla (dan) diridlai, 


29. Yaitu masuklah di dalam 
(golongan) hamba-hamba-Ku, 


30. Dan masuklah ke surga-Ku. 


Surah ke 89 

dj DETE 
G DIN 2S YO 
4 
AG 


AA 


y 3 TNI NA 
1S1 NIIS, d- 791 YA 
Ie alaa) 2 9 315 Je, 8 


it aland pa Io Tv 
LAI ag YA 


kg 


aaa 
$3 Lana rą 


PERET 


PN 


1207 


Surah ke 90 AL - BALAD | Juz' ke 30 


LA 


AL —BALAD 
(NEGERI) 
Surah ke 90 : 20 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





a nama Allah, Pemurah, Pi ya SI A ! , y 


i | #.. 4 | , A JI, 
1. Aku menarik perhatian sungguh- AAi go | 
sungguh ke negeri ini, ****) ao S MA 3 
tt £ t2, 
2. Padahal engkau jadi barang halal AAi go ja 1 9 rY 
di negeri ini, 4437) merana a 
P A f P 
3. Dan (perhatikanlah) satu benih AJ 3, G $ ) as Y 
dan sesuatu yang diperanakkannya, ,,.., , » ,, PRA 
) OBB SNN SE 4 
4, Sesungguhnya Kami telah jadikan” `“ 


manusia di dalam kepayahan, ““??)  , 4., Beta Iaoa 5 
5. Adakah ia sangka, bahwa tidak 7U? sa 
ada siapa-siapa yang berkuasa atasnya? 1 f 


4440 
) 


6. Ia berkata : ”Aku telah belanja- 1” AA Ai PN UP ` 
kan harta yang banyak”, A Yu Kun Ja 


7. Adakah ia sangka bahwa tidak TAEA A Ay & 
ada siapa-siapa yang melihat dia ? SRN o 3) — 
) 


4436) “La ugsimu” itu artinya: "Tidak aku bersumpah”, tetapi sudah biasa 
orang-orang Arab pakai dengan ma'na "Aku bersumpah sungguh-sungguh.” 

Oleh sebab maksud sumpah itu menyuruh memperhatikan, maka saya artikan: 

x” Aku menarik perhatian sungguh-sungguh.” 

4437) Ya'ni, engkau diganggu dan diapa-apakan di negeri ini sebagai satu 
barang halal buat umum. 

4438) Maksudnya, perhatikanlah sesuatu kejadian dan asalnya, seperti keja- 
dian manusia, binatang, pohon dan lain-lainnya. 

4439) Dari mula-mula dikandung oleh ibu hingga lahir, hingga berjalan, hing- 
ga besar, semua itu di dalam kepayahan dirinya, diri ibu-bapanya, diri pemelihara- 
nya. 

4440) Lantaran sudah teguh besar, apakah patut ja menyangka bahwa tidak 
ada siapa-siapa yang berkuasa atasnya ? 

4441) Apakah ia menyangka bahwa tidak ada siapa-siapa melihat di mana ia 
belanjakan hartanya? Adakah ia belanjakan di jalan yang diperintah oleh Allah? 


1208 


Juz' ke 30 (NEGERI) Surah ke 90 





8. Bukankah Kami telah . jadikan HERE SN A) i 

baginya dua-mata ? 2442) -z 

9, Den satu lidah dan dua bibir ? gis B3 S 
J tp 

10. Dan Kami telah tunjukkan kepa- ox AIE a V 

danya dua jalan, ****) y Ka PPLE 

11. Tetapi ia tidak menempuh jalan Core A3 NY W 

yang payah itu ? 44?) 


12. Sudahkah epgkau tahu apa dia ANU Iy» g 53 \Y 
jalan yang payah itu ? 


13. (Yaitu) merdekakan hamba, A3 Pa Ag 
14, Atau memberi makan di hari | 
kelaparan, gan Aa Lal D 


AE TAP, 


15. Kepada anak yatim yang se- Ma o 
keluarga, $ + , pyar 

16. Atau kepada orang miskin yang 3 AA ATA ° agl 1 
sangat kepayahan, 

17. Kemudian (tidak) ia jadi dari Aa IV 
golongan mereka yang beriman dan ya GF u sha 
berpesan-pesan pada (mengerjakan) . 

kesabaran dan berpesan-pesan pada “ TEA AENEAS 


mengasihani, 4446) P 
18. Mereka ini ialah orang-orang Ka Ssi Sai JA 


pihak kanan ; ““”7) 

19. Dan Da yang tidak per- BU Pa, 14 
caya kepada perintah-perintah Kami FG Op 

itu, ialah orang-orang yang celaka: aa Jal 
20. Atas mereka api yang ditutup ro 6 Feng 

rapat, ****) Ar 


4442) 4443) 4444) 4445) Bukankah Kami telah jadikan bagi manusia itu 
dua mata, satu lidah, dua bibir, dan Kami telah tunjukkan baginya dua jalan, yaitu 
jalan berbakti yang biasanya berat dan payah, dan jalan kema'siatan yang biasanya 
ringan dan mudah? Tetapi manusia tidak suka menempuh jalan yang payah itu. 

4446) Ayat 17 ini berhubung dengan Ayat 11. Jadi, perlu dibaca: Manusia 
tidak menempuh jalan yang payah itu, kemudian jadi orang yang beriman dan ber- 
pesan-pesan pada mengerjakan kesabaran dan berpesan-pesan pada mengasihani. 
Ya'ni, lantaran ia tidak menempuh jalan yang payah itu, maka tidak ia jadi dari 
golongan orang-orang yang beriman dan ........ ..... 

4447) Mereka yang beriman dan berpesan-pesan pada mengerjakan kesabar- 
an dan berpesan-pesan pada mengasihani itu ialah orang-orang pihak kanan. 

4448) Mereka ini akan ditutup rapat di neraka. 


— 9000000 — 


1209 





Surah ke 91 ASY - SYAMS | Juz' ke 30 


(AS | 
ati 
AA pre 
ASY — SYAMS 
(MATAHARI) 


Surah ke 91 : 15 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang, da Ag an | 


1. Perhatikanlah matahari dan APA pe SBS a 
cahaya terangnya, 2 2 

2. Dan bulan, apabila mengikuti AA 3 “4 iy Y 
dia, ° D PA / z 

3. Dan siang, apabila menampak- AMAN r 
kan dia, ĉ45°) NA NA 

EA ri u apabila menutup - L L i j “14 E 
5. Dan lan it serta Yang mendiri- GU, 23 
kan dia, 5) "9 ray G 
6. Dan LA serta Yang meng- La Jalg SANI 
hamparkan dia, 453) | eU R 3 
7. Dan satu jiwa serta Yang me- uy saM Pyar 3 V 
nyempurnakan dia, 454) Pa 

8. Lalu . menunjukkan kepadanya Uele KERA A 
(jalan) kejahatannya dan (jalan) ke- | 
baikannya, * 5) 





4449) Perhatikanlah bulan di waktu menyamai matahari tentang memberi 
cahaya kepada kita, terutama pada waktu malam ketiga belas sampai keenam belas 
4450) Perhatikanlah siang yang menampakkan kepada kita matahari itu de- 
ngan jelas. 
4451) Pernatikanlah malam yang menyebabkan matahari tertutup, tidak ke- 
aa bagi kit 
4452) Perhatikanlah langit, yaitu benda-benda beredar yang ada di udara, 
dan perhatikanlah pembikinannya. Apakah ia jadi sendiri, ataukah dibikin oleh 


. Tuhan Yang maha kuasa ? 


4453) erhatikanlah bumi dan pikirkanlah kekuasaan yang membikin dia ter- 
mampu supaya mudah kita diami. 

4454) erhatikanlah diri manusia dan pikirkanlah siapakah yang menyem- 
purnakan dia dengan menberi akal dan lain-lain sifat yang jauh beda daripada lain- 
lain makhluk di bumi in 

4 Perhatikanlah jiwa dan kekuatan yang ada padanya buat mengerjakan 
kejahatan dan kebaikan, 


1210 


Juz' ke 30 (MATAHARI) Surah ke 91 





9. Sesungguhnya berbahagialah orang AN A 
yang membersihkan dia 4456) Mba A3 A 


10. Din -celakalah orang yang me- AOA UK : 
11. Tsamud, dengan sebab durhaka- 
nya, ia mendustakan, ““3) | 
12. (Yaitu) di waktu berbangkit ME ALAS A 
orang yang paling celaka di antaranya, si sa 
4459 ) 


L AL? A EEA e 


Lol galas s pan na) ik 


12 0 NI AN S P 
13. Lalu Rasulullah berkata kepada 2 Si, 4 7 : “i 1P 
mereka : "(Jaga-jaga) onta Allah dan La 2 dy 4 las 


i ” 4460 Pn a , 
minumannya : ) | GC Ga 
4431) Jalu mereka bunuh (onta) Iu 44 “5GP 60627163 

u mereka bun onta) itu, 171 oC 
maka Tuhan mereka curahkan 'adzab (*- alay ias spin it 
atas mereka dengan sebab dosa ,- 277 , %2 ,44 0S. 
mereka, hingga Ia ratakan kebinasaan Kop engan in eeure 
itu. s A | 2 

2 Ig L Kia 
15. Sedang Ia tidak hiraukan buah kale ate Ya 10 
perbuatan-Nya itu, 4***) i 





4456) Kalau manusia suka memperhatikan matahari, bulan, siang, malam, 
langit dan pembikinannya, bumi dan penghamparannya, jiwa dan penyempurna- 
annya, yang memberikan kepadanya kekuatan memilih jahat dan baik, niscaya 
berbahagialah siapa-siapa yang membersihkan jiwanya itu, 

4457) Binasalah orang yang tidak membersihkan jiwanya. . 

4458) Tsamud itu satu kaum daripada kaum Arab zaman dahulu yang sudah 
binasa seperti 'Ad dan lain-lainnya. Sesungguhnya kekuasaan Tuhan sangat besar 
seperti yang ditunjukkan sebahagiannya di Ayat-ayat yang telah lalu, tetapi lan- 
taran tebal kedurhakaan, maka kaum Tsamud dustakan nabi Shalih yang diutus 
oleh Allah kepada mereka, dan mereka minta satu mu'jizat yang menunjukkan ke- 
benarannya. 

4459) Seorang yang paling celaka dan paling durhaka di antara mereka, pergi 
bersama orang ramai hendak membunuh onta yang dikirim oleh Allah sebagai 
mu'jizat untuk nabi Shalih. | 

4460) Nabi Shalih berkata: "Janganlah kamu ganggu onta yang dikirim oleh 
Allah sebagai mu'jizat, dan janganlah kamu ganggu minumannya, karena kalau 
kamu ganggu, maka akan dibinasakan kamu. 

4461) Dustakan dia : Dustakan nabi Shalih. 

4462) Tuhan ratakan 'adzab dan kebinasaan atas satu kaum itu, bisa menim- 
bulkan pertanyaan di hati manusia: Mengapakah orang yang tidak salah terturut 
di dalam kebinasaan?” Pada menjawabnya, Tuhan berkata, yang maksudnya, bah- 
wa Allah tidak perdulikan pertanyaan dan perasaan yang tersebut. karena kezha- 
liman yang berlaku pada satu kaum, jika kaum itu sendiri tidak hentikan, maka 
mereka rata-rata berhak menerima 'adzab: ini sudah jadi undang-undang Allah. 


— Oo0olooo — 


1211 


N 
Surah ke 92 AL - LAIL Juz’ ke 30 


DAN 


€ .. 





AL — LAIL 
(MALAM) 
Surah ke 92 : 21 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, PI ag 


Penyayang. 


1. Perhatikantah malam, apabila | É A 14 | 
ia kelam, *4*?) | 
2. Dan (perhatikanlah) siang, apa- “ah 131 
bila ia terang, ****) A : 

3. Dan (perhatikanlah) Yang men- WAKU Y 
jadikan laki-laki dan perempuan,” 85) a ba A 

4, Sesungguhnya Usaha kamu itu Ga ia b, 
bermacam-macam, $466) r E S 

5. Lantaran itu, adapun orang yang PA AA GA uh ô 
menderma dan berbakti, Das. 

6. Dan mengakui kebaikan 4467) Sasa 1 
7. Maka Kami akan mudahkan dia 2.28 PAGE ? , : 

ke jalan yang mudah, 4463) Sa a v 


s t1 BEATA 


8. Dan adapun orang yang bakhil KH a E aala A 
dan merasa terkaya, 4469 ) 


4463) Perhatikanlah kekuasaan Allah pada mengedarkan bumi, hingga seba- 
hagian daripadanya jadi kelam yang dinamakan malam lantaran tidak menghadap 
matahari. 

4464) Perhatikanlah siang di sebahagian daripada bumi, lantaran Allah edar- 
kan dia hingga menghadap matahari. 

4465) Perhatikanlah kejadian laki-laki-perempuan, jantan-betina, siang-ma- 
lam, atas-bawah, hidup-mati dan sebangsanya, yang berjodohan. 

4466) Sebagaimana ada laki-laki ada perempuan, ada malam ada siang, ada 
atas ada bawah dan sebagainya, maka usaha dan pekerjaan kamu pun ada yang 
baik dan ada yang buruk, 

4467) Mengakui kebaikan, ya'ni kebaikan di dunia menurut agama Allah, 
dan mengakui ada balasannya di Akhirat. 

4468) Orang yang menderma dan berbakti dan membenarkan kebaikan me- 
nurut pimpinan Islam, dan membenarkan adanya balasan bagi kebaikan di Akhirat 
itu, Allah akan mudahkan dia buat mendapat kebaikan di dunia dan Akhirat. 

4469) Terkaya : Tidak berkeperluan kepada siapa-siapa. 


1212 


Juz' ke 30 (MALAM) Surah ke 92 





E p sp? la? 
9, ‘Dan mendustakan kebaikan, hd S a 


4470 


PE AN =? Pn 
10. Maka Kami akan mudahkan dia Ea U 2. SAKA 


ke jalan yang payah: ““7!) PE 

11. Dan hartanya.tidak akan me- Jono, ee 

nolong dia, apabila ia tetjerumus. S5 SA A Sa à 
| : PI. AAA CL 

12. Sesungguhnya atas tanggungan Tg LAGU ol ar 

Kamilah, (hal) menunjukkan. jalan 2o yis , NAN 

lurus itu : BLU KA yr 

13. Dan sesungguhnya kepunyaan Is A 2 

Kamilah Akhirat dan dunia. ' NA Jae S7 it 

14. Oleh itu, Aku ancam kamu “sat 


dengan api yang bernyala- Da | 
15. Yang tidak akan terpanggang JAN NON j 
Padanya melainkan orang yang paling pae Ek 
, | 1. 

16, Yang mendustakan, dan ber- 355 gi ; 

ing belakang ; 2 AN TNP | 

at as | 

n Dan akan dijauhkan da a 2 SL Y Kang y 
aripada orang yang paling berbakti, ef pu | 
18. Yang mendermakan hartanya IS JI 2 sa já 


karena mau jadi bersih, 9 o Ira ra. 
d “Ta, OA As yag 14 


19. Padahal tidak ada padanya budi * Me 
seseorang yang patut dibalas, 4°74) “ag 
20. Tetapi karena hendak mencari | et IL. 
keridlaan Tuhannya Yang maha-tinggi: re Şi Da Sang : GA) 

21. Dan (Tuhannya) akan ridla PE YO A 


(kepadanya). 





4470) Ya'ni, mendustakan kebaikan yang ditunjukkan oleh Islam buat di 
dunia dan Akhirat. 

4471) Allah akan sebabkan dia merasa susah dan payah di dalam segala hal 
ihwalnya. 

4472) Terjerumus: Tersesat, termasuk di dalam urusan yang tidak baik. 

4473) Jauhkan dia: Jauhkan api yang bernyala-nyala. 

4474) Ia berbuat kebaikan itu bukan karena hendak membalas budi sese- 
orang kepadanya, bahkan semata-mata karena Aliah 


— 000000 — 


1213 


Surah ke 93 - ADL - DLUHA Juz’ ke 30 


PER 
( P3) 


ADI — DLUHA 
(WAKTU DLUHA) 
Surah ke 93 : 11 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 





eo 


: | G telu t 
Dengan nama Allah, „Pemurah, SAN Per 
Penyayang. a z 7 J ai Y D 


' 4 
1. Perhatikanlah dluha, PA) / AF o 
2. Dan malam, apabila senyap-sepi, FA “ S3 Yr 


3. Tuhanmu „ tidak buangmu dan 22. ,, He 
. p eJ , 5 i 2 
4. Dan sesungguhnya kesudahan itu 335 pi far he, Lau 


lebih baik bagimu daripada permula- MAAN L 
an; $477) | Ali Pra, 

5. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan MAA 3 0 
memberi kepadamu hingga engkau Aa 
ridla, ****) | an Pu 


6. Bukankah Allah dapatimu yatim, OS pua Ha & a 1 
lalu ja pelihara ? D 


7. Dan Ia dapatimu bingung, lalu SS SAH Aman V 
Ia pimpin ? , P x "29 


8. Dan la dapatimu miskin, lalu Ia Abu YP Dis t Ta A 
beri kecukupan ? 


4475) Dluha: Cahaya terang di sepertiga siang, yaitu kira-kira jam 10 — 11. 

4476) Pernah terjadi,di dalam beberapa masa nabi Muhammad tidak terima 
wahyu. Maka ia menyangka bahwa Tuhannya buang dia atau marah kepadanya. 
Oleh itu Tuhan perintah dia perhatikan dluha yang terang dan malam yang sepi, 
yang memberi arti bahwa ada siang ada malam, ada senang ada susah; demikian ju- 
ga keadaan wahyu: datang dan berhenti bergiliran, tidak berarti Tuhan marah atau 
pecat dia. 

4477) Janganlah engkau dukacita, karena keadaanmu di masa-masa yang 
akan datang lebih baik daripada keadaanmu di masa-masa yang telah lalu. 
i 4478) Tuhan akan beri kepadamu kemenangan dan kebesaran yang memuas- 

anmu, 


1214 


Juz' ke 30 (WAKTU DLUHA) 





9. Oleh sebab itu, adapun anak 
atim, maka janganlah engkau hina- 
an : 44 79) 

10. Dan adapun orang yang bertanya 

maka janganlah engkau tengking : 

11, Dan adapun ni'mat Tuhanmu, 

maka hendaklah engkau dermakan. 

) 





4479) Karena waktu engkau jadi yatim, Allah peliharamu.. 
4480) Karena ketika engkau bodoh dan di dalam kebingungan, Ailah pimpin 


dan beri pelajaran kepadamu. 


VM 


4481) Karena di masa engkau miskin, Allah beri kecukupan kepadamu. 





Surah ke 94 AL - INSYIRAH (KELAPANGAN) Juz ke 30 


AL — INSYIRAH 
(KELAPANGAN) 


Surah ke 94 : 8 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, | 
Penyayang. a A 3 A aD AI 


l- Bukankah Kami telah lapangkan ra elwa a | 
bagimu dadamu ? awas Sai Aj 


2. Dan Kami telah turunkan beban- LIZ 2g 
mu daripadamu ? B 2 As Can ag 1 


3. Yang mendengekkan belakangmu? Un S fe “A 3 y 
4. Dan Kami telah tinggikan sebutan- A a a j - 2 
mu bagimu ) BS Ea 1 t 
5. Karena sesun guhnya, beserta 53 vI ` 
kesukaran (uhani itu ada satu 223 Z 


keluasan : yee, al a ob a) 

6. a beserta kepayahan Ter s 3 | Z. 
asmani) itu, ada satu kelapangan, bum RA r wi 1 

9 3) 2 P ET 


7. Lantaran itu, apabila engkau telah PT | 
selesai, maka berdirilah tegak ; 4434) ne AN. 5 2. 


8. Dan kepada Tuhanmulah hendak- gal $ AF $ IE A 
nya engkau berkemauan, 3) Tv oy e 3 


Ca 


4482) Bukankah pada permulaan, dadamu sempit, bebanmu berat, namamu 
rendah, lalu Kami hilangkan semua itu dengan kemajuan dan tersiarnya Islam? 

4483) Jangan engkau dukacita, karena ruhani dan jasmani pun dapat giliran 
kesusahan dan kesenangan. 

4484) Ya'ni, setelah selesai daripada mengajak manusia ke agama Allah, hen- 
daklah engkau berdiri tegak pada menunaikan ibadat-ibadat yang diwajibkan atas- 
mu. 

4485) Hendaklah engkau berkeperluan hanya kepada Allah. Hendaklah iba- 
datmu semata-mata karena Allah. Hendaklah engkau berikhlas hanya kepada Allah 
di dalam amal dan usaha keduniaanmu. 


1216 


Juz' ke 30 


AT- TIN (BUAH TIN) 


Surah ke 95 





aed) 
in ae a 

AT — TIN 
(BUAH TIN) 


Surah ke 95 : 8 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


1. Perhatikanlah tin dan zaitun. 
4486 ) 
2. Dan gunung Sina. ““?7) 


3. Dan negeri yang aman ini. ****) 


4. Sesungguhnya Kami telah jadikan 


manusia atas sebaik-baik pendirian. 
4489 ) 


5. Kemudian, Kami jatuhkan dia di 
lapisan yang serendah-rendahnya. 
4 27 
6, Kecuali orang-orang yang beriman 
dan beramal shalih, maka mereka ini 
akan mendapat ganjaran yang tidak 
putus. 
7. Maka sesudah itu, apakah yang 
dapat mendustakanmu di tentang 
agama 9? 4491 
8. Bukankah seadil-adil 
Hakim ? 
4486) 


Allah 


beberapa kenalan yang besar-besar. 


4487) erhatikaniah 


AP eSP MI oi 
SY OI Ba 
PP 


1A o 


r a 
Sei KAI, Y 

. p di ? Aa er 
BOY EA Hd e 
KA rre 
(CIA Gym 
11 Oo 


GAN AAN 3 
Agtu 1 
AÉ Ó EA! 


2s p f 


Perhatikanlah tin, yaitu tempat tinggal nabi Nuh di mana banyak po- 
hon tin, supaya engkau dapat memikirkan bagaimana keadaan nabi Nuh 
ummatnya yang begitu durhaka; dan perhatikanlah zaitun, 
Maqdis yang ma'mur dengan ponon ponon zaitun dan yang tel 


dengan 
aitu tanah Baitul 
berlaku padanya 


nung Thursina yang nabi Musa menerima wahyu pa- 


danya supaya engkau gambarkan dalam fikiranmu bagaimana keadaan nabi Musa 


dengan ummatnya. . 
Perhatikanlah negeri Makkah ini, 


4488 
3489) Kalau kita perhatikan Ayat kesatu sampai ketiga tadi, niscaya kita 
dapat u bahwa manusia itu pada asalnya adalah sebaik-baik kejadian. 


4490) 
4491) 


Karena perbuatannya yang durhaka. 
Ya'ni, sesudah Kami beri ibarat, tamsil dan contoh, adakah apa-apa 


alasan untuk mereka mendustakanmu tentang Agama? 


— 9000000 — 


1217 


Surah ke 96 AL - 'ALAG 


AL — ALAG 
(DARAH SEKEPAL) 
Surah ke 96 : 19 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


1, Bacalah dengan nama Tuhanmu 
Yang telah jadikan : 


2. Ia telah jadikan manusia daripada 
sekepal darah. 

3. Bacalah, karena Tuhanmu itu 
Yang amat mulia. 

4, Yang mengajar dengan (perantara- 
an) qalam : 

5. Ia telah ajar manusia apa yang 
mereka tidak tahu. 


6. Sayang ! sesungguhnya manusia 


itu suka melewati batas. 
1 


7. Lantaran ia melihat dirinya cukup. 


8. Sesungguhnya kepada Tuhanmu- 
lah tempat kembali. 


9. Tidakkah engkau fikirkan (bagai- 
mana jeleknya) orang yang melarang. 


10. Seorang hamba (Allah) apabila 
ia bersembahyang ? 

11. Tidakkah engk au fikirkan (bagai- 
mana baiknya) jika ia (berjalan) atas 
pimpinan ? 

12. Atau ia menyuruh (manusia) 
berbakti ? 


13. Tidakkah engkau fikirkan (bagai- 
mana jeleknya) jika ia dustakan dan 
berpaling ? 


1218 


A Pa Ka 


HE AYI Si 
Ana 
Aa Ea 


apes 


th haaa 


Juz' ke 30 


LAI 


Ag 


Lig 


Juz ke30 (DARAH SEKEPAL) Surah ke 96 





14. Tidakkah ia ketahui, bahwasanya "2 
Allah melihat ? Spa Dea a it 
arf A 


15. Ingat sesungguhnya jika ia tidak MLS AR PA, Ya 
berhenti, niscaya Kami sentak jam- 


bulnya. (ar 5 Am ČIE 
16. Jambul yang dusta, yang durhaka abg 3% 2S n 
) A .. # 

P 7 8, 
17. Maka biarlah ia panggil kaumnya. R5 bE i5 iv 
18. Nanti Kami panggil tentara Log Lu 
(Kami) yang gagah 4493) Da cra j 
19, Ingat ! jangan engkau ta'at EZART AA z4 7 


kepadanya, tetapi hendaklah engkau 58 Kei, 
sujud dan berhampir diri 4494) 


' 4492) Jambul: Rambut kepala yang panjang di sebelah depan. Maksudnya, 
bahwa si kafir itu jika tidak mau berhenti daripada mengganggu, niscaya Kami 
hinakan dan siksa-dia. 

4493) Kalau ia panggil kaumnya buat mengganggi. Islam dan Muslimin, Kami 
akan panggil malaikat buat membalas mereka. 
4494) Ya'ni, sujud dan berhampir dirilah kepada Allah. 


1219 





Surah ke 97 — AL- GAD-R (KEMULIAAN) Juz' ke 30 





pat) 


AL — GAD—R 
(KEMULIAAN) 
Surah ke 97 :5 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


1. Sesungguhnya Kami telah turun- 
kan dia 4495) di malam kemuliaan. 


2. Dan sudahkah engkau tahu apa. 


dia malam kemuliaan itu ? 


3, Malam kemuliaan itu lebih utama 
daripada seribu bulan. | 


4. Turun malaikat dan Ruh padanya 
dengan idzin Tuhan mereka (dengan 
membawa pokok-pokok) dari tiap- 
tiap perintah. 4496) 


5, Sejahtera ia ! hingga terbit fajar. 


PERLY 


4495) Dia : Qur'an. 


AN ya l ed 
Lag AG 
Pet HL 6) pa 3 

HI Syah ai y 


E 


k4 
IAG 


ak KAA t 
E 
PEBE 3 


4496) Maksudnya ialah membawa ayat-ayat Qur'an yang jadi pokok bagi 
hukum-hukum yang perlu bagi dunia dan Akhirat. 

Kalimah “Ruh” di Ayat ini maksudnya Jibril. 

4497) Ya'ni, berbahagialah malam itu dan berbahagialah orang yang berbuat 
''badat padanya hingga terbit fajar tanda siang! 


1220 


Juz' ke 30 (BUKTI) Surah ke 98 


Er 


AL — BAIYINAH 
(BUKTI) 
Surah ke 98 : 8 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, se? i. eS la AM oo 
Penyayang. 7 


| y 

1. Kai Sa Aa dari Ahli ~= AAS gi Së 
Kitab dan musyrikin, tidak ber- r a 
pisah, “498) hingga datang bukti pera 9 MS Jini 
7 


4499) itu kepada mereka. 3 


aa aa : 


"2 


2. (Yaitu) seorang Rasul dari Allah Gea NA 11 gi 

yang membacakan lembaran-lembaran SA 2 f 
yang suci, o Akan 
3. Yang ada padanya (isi) Kitab- À Zan $ SS re i 3 A 


kitab (agama) yang lurus. 


Pa log J 
4. Dan tidak bercerai-berai orang- SUSM SA a) t 
orang (kafir) yang diberi Kitab, E ee Ga SBU 


melainkan sesudah datang kepada Aa ala TEMAN 320 Yi 

mereka bukti itu. “'??) KN PEURA A 
2373 22 

5. Padahal tidak diperintahkan AB dn a Bam 4 0 

mereka melainkan supaya mereka me- 

nyembah Allah dengan mengikhlaskan | 2" 1 pare SD AG x a) 34 


agama karena-Nya, dengan menjauhi ema g sasa 


4498) Ahli Kitab yang tersebut di dalam Qur'an, maksudnya orang-orang Ya- 
hudi dan Nasrani, atau disebut kafir Kitabi. Mereka ini tidak berpisah dari keku- 
furan mereka, hingga datang bukti itu. 

4499) Al-Baiyinah, atau bukti, ialah keterangan nyata yang tak dapat ditolak 

4500) Ya'ni, sebelum datang Qur'an, Ahli Kitab tunggu-tunggu kedatangan 
seorang nabi dengan tidak berselisih, tetapi sesudah datang Muhammad Sekam 
nabi dengan membawa Qur'an, maka ada yang beriman, ada yang tidak, dan ada 
yang membantah. 


1221 





Surah ke 98 AL - Pen AH Juz ke 30 


kesesatan, dan (supaya) mereka men- BD: 5 y ENAA S9 3 SAI 


dirikan sembahyang dan memberi 
zakat karena yang demikian itulah na 
agama kelurusan. KI CP 


e r d nrs « i 
6. Sesungguhnya orang-orang yang pa ena Pur) A 


kafir, dari Ahli Kitab dan musyrikin, 35 . SIA Pe SA 


(tempatnya) di neraka jahannam, 2 


yang mereka akan kekal padanya. Me- « S3 TP w 3 
reka itu ialah sejahat-jahat makhluk. Ka 3 a 

an MFE ; i 
7. Sesungguhnya orang-orang yang | 
beriman dan mengerjakan pekerjaan Tu Tree & SI v 


yang baik-baik, mereka itu ialah | 0,02 a 


sebaik-baik makhluk, LA LA BUK AIM HA 


Tana 


8. Balasan mereka di sisi Tuhan HX Ina: RA A 
mereka, ialah surga-surga tempat ke- TEA a Sa 

í . Jy r’ A Plego Ou 7 
tetapan, yang mengalir padanya sungai “Lg: Dil OnE GAS 
sungai yang mereka akan kekal : yg Da AN 
padanya selama-lamanya. Allah ridla AI (HA da PAYEE 3 : 
kepada mereka, dan mereka ridla 719 a P S 
kepada-Nya. Yang demikian itu 45°!) DAIS dn, ma YD 
untuk orang yang takut kepada 2 


Pa. 
Tuhannya. NPK 


PAN 


4501) Yang demikian itu: Balasan dan keridlaan itu. 


1222 


Juz’ ke 30 AZ-ZALZALAH (GEMPA) Surah ke 99 


í 
HAAN 
“lej, 
$ 
t a 


AZ — ZALZALAH 
(GEMPA) 
Surah ke 99 ; 8 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, “Sp NG "“ 
Penyayang. HA as, AD oma p 


nae AP eng P 
1. Apabila digempakan bumi itu JA Se) S3 
sekeras-kerasnya. , E 


— 


2r Art Jon H Pe y 
2. Dan bumi mengeluarkan isi-isinya. Uas Go, wan 9 
2o ey, 9 
3. Dan manusia berkata : "Mengapa EELER Nyi Ws r 
dia (begini) ? ” Wu oLa Iua 
a au . : Pt at 2 SA PEN 3 
4. Di hari itu, ia akan 5°?) ceri- aL ibn 
terakan khabar-khabarnya. n Pr a. an 
5. (Yaitu) bahwa Tuhanmu telah WW lg! a O 
perintahkan di 4282 3L 
6. Di hari e. manusia akan pergi EAO A : lap X 
berpecah-pecah untuk  dilihatkan , 
kepada mereka akan amal-amal mereka. KANAN z3 
BO Kuta PENA UIA y 
7. Maka barangsiapa kerjakan ke- S PEREI VERE 
baikan setimbang debu, niscaya ia Irr 
lihat dia ; 450?) | 0 
LL24? e e, aa A 
8. Dan barangsiapa kerjakan ke- r o 2 IA NA 
jahatan setimbang debu, niscaya ia Pp 
lihat dia. O | 


4502) Iaakan : Bumi akan 
4503) Ya'ni, ia akan dapat ganjarannya. 


1223 


Surah ke 100 AL - 'ADIYAT Juz' ke 30 


Se 


AL — 'ADIYAT 
(YANG BERLARI) 
Surah ke 100 : 11 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, La). Ntar 51 
Penyayang. PES S ag e 2 


1. Perhatikanlah yang- berlari ter- . AN A a E 
mengah-mengah. 45041) Uas Uta | 
2. Y | ikk api. A 

l a ii antas memercikkan ap Tae Ni H 2 
3. Yang lantas menyerang di waktu ý PA : 
subuh, 4505) Kemang r 
4. Yang lantas membangkitkan A 219 

debu di (waktu) itu, 4507) ne rep 
5, Yang lantas menyerbu di (waktu) sef 

itu di tengah-tengah kumpulan aah a 


(musuh). 4508 ) 


h itu tak 2P TP yii 
6. Sesunggu nya manusia itu ta ga KS Wa ba Ia! 


suka menerima kasih kepada Tuhan- 


nya ; 4509) .” pi 

7. Dan sesungguhnya ia penyaksi 2 ASD A M 

atas yang demikian. 4510) pa o, P 

8. Dan sesungguhnya ia jadi bakhil PUM a pa A 
') 


lantaran sayang kepada harta. 


4504) 4505) 4506) 4507) 4508) Ya'ni, perhatikanlah kuda-kuda yang ber- 
lari termengah-mengah yang injakkan kakinya di batu-batu menerbitkan api yang 
lantas menyerang musuh di waktu Subuh. Hingga menerbitkan debu di waktu 
pagi, yang biasanya tidak berdebu, yang lantas menyerbu di tengah-tengah musuh, 
Perhatikanlah pemberian-pemberian Tuhan itu, dan berterima kasihlah kepada- 
Nya dengan membelanjakan harta benda di dalam membela agama-Nya. 

4509) Manusia lupa kepada pemberian-pemberian Tuhan yang ia dapat guna- 
kan buat menolak, menyerang dan mengalahkan musuh. 

4510) Manusia menyaksikan sendiri, bahwa ia ada mempunyai sifat lupakan 
budi itu, | 

4511) Lantaran sangat kasih kepada harta, manusia jadi bakhil dan tidak 
mau membelanjakannya di jalan Allah. 


1224 


Juz' ke 30 (YANG BERLARI) | Surah ke 100 


pen ITIK 
9. Tidakkah (mau) ia mengetahui LL AH IL eko ASN A 
(bagaimana keadaan) apabila dibong: ý s28, 
kar apa-apa yang di kubur-kubur ? , v » god 3 
10. Dan dilahirkan apa-apa yang di oI ayer To 23 
dalam dada-dada ? v3 Anas! gD Jarg V 


11. Sesungguhnya Tuhan mereka, $o Jie PEERAA A 
amat Mengetahui (hal-hal) mereka di da AI AG Uh 
hari itu, 


1225 


Suriah ke101 . AL - @ARI'AH Juz” ke 30 
Aa O E ESOO 


ce) 


AL — GARI'AH 


(PENGGEGAR) 
! Surah ke 101: 11 Ayat : 
Diwahyukan di MAKKAH 
TF4 
Dengan nama Allah, Pemurah, D o- = 
Penyayang. | e gAs 
1. Penggegar ; **'*) asá | 
Lz 18 
2. Apakah penggegar itu ? "AS pn Y 


3. Dan apakah yang membikinmu 4 AS TAV B VA 9 Y 
tahu apa (dia) penggegar itu ? 2513) 


: 27 2 302 , 
4. (Yaitu) di hari yang adalah manu- YK UNA 4 
sia seperti rama-rama **'*) yang Sapa E ON 


bertebaran. 2 2. g 


D a“ j 
PRA i 


5. Dan adalah gunung-gunung itu ssi IKA 4 Oo 


seperti. bulu yang dihamburkan. 4515) . - , 


E ASA 
6. Oleh sebab itu, **'*) barangsiapa Ae ,. 7 z Ke 
berat timbangan (kebaikan )nya. Aa jiga ENY Y 
7. Maka ia itu di dalam kehidupan a 91 
(Akhirat) yang sentausa : kasat Alas EY WE v 
8. Dan adapun orang yang ringan 21 PAS AE s or, btg 
timbangan (kebaikan )nya, 4517) es YA KAA 3101 A 


4512) Penggegar: Sesuatu yang menggoncang dengan keras. 

4513) Maksudnya, sudahkah engkau tahu apa dia penggegar itu ? 

4514) Rama-rama itu binatang yang suka terbang berkumpul-kumpul di ke- 
liling pelita dan seumpamanya. 

4515) Gunung-gunung jadi seperti bulu-bulu yang berterbangan, 

4516) Oleh sebab akan ada hari yang demikian keadaannya ......... 

4517) Yaitu orang yang amal jahatnya lebih banyak daripada amal baiknya. 


Juz' ke 30 (PENGGEGAR) Surah ke 101 


9. Maka tempat kembalinya | itu f PAA Pr 
ialah jurang yang dalam ; “''?) ADA da A 
10. Dan apakah yang membikinmu AD DNA, LL 
tahu apa dia ? 

11. (Yaitu) api yang panas. Peran 11 


4518) Dan ia akan tersiksa di situ menurut dosanya. 





1227 


Surah ke 102 AT -TAKA — TSUR (BERLEBIH-LEBIHAN) Juz’ ke 30 


SE) 
4 


AT-TAKA-TSUR 
(BERLEBIH-LEBIHAN) 
Surah ke 102 : 8 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, TA aya Po Pn 


Penyayang. 


1. Kamu telah dilalaikan oleh ber- Sd 1 | 
—lebih-lebihan. 4519) : Za san 
2. Hingga „Kamu melawat kubur- AI Ag D Y 
~ kubur, 20) Pii PS 
3. Tidak sekali-kali ! 4571) (bahkan) pegan kor È 
i3 Cenar : GAS gan YE Y 
| Dan,. 4522) tidak sekali-kali ! 02-01 ai Le 
(bahkan)' kamu akan ketahui ; tar pn N P t 
`$, pindah Bekal kali... Lay gkah , ae S, ` 34 
aikn te kamu ketahui engan Ga 
Ham in uan yang yakin ! bai As Isak) 0 
6. Sesungguhn a kamu akan melihat EAA 
neraka Td 3 D Ka Dg bar 1 


PNP. ep 


7. Dan, ****) inna kamu | y 
akan lihat diá dengan penglihatan ya CAS he 


yang yakin. sor 1% A o Nya 

A 
8. Kemudian, sesungguhnya kamu yi ap M 
akan diperiksa di harı itu dari hal RAT 
nimat. 4523 ) D 


4519) Kamu telah lalai dengan sebab harta benda, kemuliaan, kesenangan 
dan lain-lainnya yang banyak. 

4520) Ya'ni, hingga kamu mati. 

4521) Persangkaan kamu, bahwa harta dan kemuliaan kamu bisa menolong 
kamu itu tidak benar sekali-kali. 

4522) Kalimah Den” di dua Ayat itu salinan dari kalimat "Tsumma”. Asal 
ma'na "Tsumma” kemudian, tetapi di beberapa tempat terpakai dengan arti 
“Dan”. 

4523) Kamu akan diperiksa, di urusan apa kamu belanjakan ni'mat-ni'mat 
pemberian Tuhan. 


— 0000000 — 


1228 


Juz” ke 30 AL .'ASH-R (MASA) Surah ke 103 


AL — ASH—R 
(MASA) 
Surah ke 103 ; 3 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Peak na ALE ADA p 


Penyayang. 
| # 
1. Perhatikanlah masa. SA y 


è f 
2. Sesungguhnya manusia itu di LADA SL Y 
dalam kerugian. | 


r Ka rt Ç 
3. Kecuali orang yang beriman dan AN A LAN r 
beramal baik dan berpesan-pesan pada “ ” aa a Y. 


(menjalankan) kebenaran, dan ber- Cg 
pesan-pesan pada menjalankan ke- Pa Li, TAGS 
sabaran. 4524) á 


4524) Manusia hidup dalam masa, Masa itu penting. Rugilah manusia yang 
melewatkan masanya dengan tidak mengerjakan kebaikan baginya dan bagi per- 
gaulan. 


1229 


Surah ke 104 





AL - HUMAZAH (PENCELA) 


AL — HUMAZAH 


(PENCELA) 
Surah ke 104 ; 9 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 
Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


1. Kecelakaan adalah bagi pencela, 
penghina. 

2. Yang mengumpul-ngumpulkan 
harta dan menghitung-hitung dia, 
| ) 


3. Yang menyangka bahwa hartanya 
memelihara dia. 

4, Tidak sekali-kali ! sesungguhnya 
ia akan dicampakkan dalam 
Huthamah. 

5. Dan sudahkah engkau tahu apa 


PI ai 


BPN seh 1-14 ,, 
263 D Yng 

r 5 "ya 1 ir, 
SGS 


Selter pr Jp’ 


a adal aJa Om 


. + 


PER A 
BN o 


Ca 


Pd sA? Ou 
ada HL Ag 


Juz' ke 30 


dia Huthamah itu ? RAI D 
3 AS go! AU 
6. (Yaitu) api Allah yang dinyalakan. | La A 
| a f l 4 G na 
1. Yang menjulang ke hatihati. OA) Jelas lo y 
: 5 Pa 3 P r f p 2 
. .. ri 3 ” 
8. Sesungguhnya (neraka itu) akan Oh Ae A Ll A 


ditutup atas mereka, 4526) 


s i pi 3 y J. 
9. Dengan palang-palang yang DI KLA IX q 
panjang (melintang). ? 2 Te 
4525) Ayat ini boleh juga diartikan: Yang mengumpul-ngumpulkan harta 


dan menjadikan dia persediaan atau bekalan. 
4526) Ya'ni, mereka tidak akan terlepas dari 'adzab neraka. 


— 9000000 — 


1230 


Juz’ ke 30 AL - FIL (GAJAH) Surah ke 105 


(| “5 
"3 

. ii m i 

AL — FIL 
(GAJAH) 


Surah ke 105 ; 5 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, >+ £y n 1 
penyayang. : Pra ye Ma 3 


Na sngkan tabu bagi SAT Ket PA KESAN 
mana Tuhanmu telah berbuat kepada 

i . - 7 
Hata orang yang mempunyai gajah ? 2 AN AKAL 


2. Bukankah daya upaya mereka itu A a LS jai HA La 


Ia telah jadikan sia-sia ? a 


3. Dan Ia telah kirim untuk (mem- 2“ 7» 377234, Ņ 

binasakan) mereka itu burung yang Da A 

berduyun-duyun ? *52*)y 2o 1r 
daa 


4, Yang melempar mereka dengan , 


batu 'adzab ? Je Ser An t 
5. Lalu ia jadikan mereka seperti yy TEE 
daun yang dimakan ulat ? Ii L HS AA o 


7 


4527) Yaitu tentara Habasyah yang di antaranya ada gajah, diketuai oleh Gu- 
bernur Habasyah di Yaman, datang ke Makkah hendak merobohkan Ka'bah, supa- 
ya orang-orang Arab naik haji ke gereja mereka di Yaman. 

4528) Menurut riwayat-riwayat, bahwa tentara Habasyah itu mati dan han- 
cur dengan penyakit cacar. Jadi, burung berduyun-duyun itu, tak dapat tiada 
hama-hama penyakit cacar, 


— 9000000 — 


1231 


Surah ke 196 @URAISY (BANGSA @URAISY) Juz' ke 30 





ag 


Pa 


QURAISY 
(BANGSA QURAISY) 
Surah ke 106 ; 4 Ayat 
Diwahyukan di: MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, ` 
Penyayang. 


1. Lantaran (Allah) melindungi 
Quraisy. 


2. (Yaitu) melindungi mereka di & 


dalam pelayaran musim dingin dan 
musim panas. 


3. Maka hendaklah mereka me- 
nyembah (Allah) Tuhan bagi Rumah 
ini, 452 "y 

4. Yang: mengenyangkan mereka 
dari pada kelaparan dan mengaman- 
kan mereka dari pada ketakutan. 


4529) Ya'ni, Ka'bah ini. 


1232 


kata i 
áa SMA Y 
LAN 
ey ma L, r open 
SUA D) ea y 
832 e bB pe 3, 9 & 
A Sa t 
Ea St 0 
"ul 
TIA AI 


Juz’ ke 30 AL - MA-'UN (PERTOLONGAN) Surah ke 107 


AL — MA— UN 
(PERTOLONGAN) 
Surah ke 107 : 7 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 





4 


Dengan nama Allah, Pemurah, | Ai 
Benang: 3 yA si m 


1. Tahukah engkau orang yang I \ AJA ? 1 
mendustakan din ? ****) La EN Gan Le 1 


2. Yaitu ialah orang yang meneng- sat B My 1 
king anak yatim. Haa Sis : 


z J 2y 
3. Dan tidak menggemarkan ARA ÚG le, ak r 
(manusia) atas memberi makan orang “ 


miskin. rat 


= $ yg Pa 
4. Maka kecelakaan akan didapati AE Ea t 
oleh orang-orang yang sembahyang, , anran ds 
5. Yang lalai daripada sembahyang Pn Mo MAAN O 
mereka, $53?) Pat J 
Oo a 
- Sia pa 3 
6. Yang ria. ****) Jarla ATA 1 


7. Dan enggan memberi pertolongan. S, MARK Jgn V 


4535 
) 


4530) Din itu agama : pembalasan : ibadat. 

4531) Orang yang tersebut di dalam tiga Ayat ini ialah munafik. 

4532) Kecelakaan di Akhirat akan mengenai orang-orang munafik 'seperti 
yang tersebut tadi, yang bersembahyang bersama kaum Muslimin. 

4533) Yang lalai daripada memperhatikan isi sembahyang mereka, karena 
memang mereka tidak bersembahyang karena Allah. 

4534) Yang ria': Yang berbuat sesuatu supaya dilihat dan dipuji orang. 

4535) Ya'ni, tidak mau memberi pertolongan kepada seseorang Muslim atau 
buat urusan Islam. 


— 0000000 — 


1233 


Surah ke 108 AL - KAU - TSAR (TERLALU BANYAK)  Juz'ke30 





GESS) 


AL-KAU-TSAR 
(TERLALU BANYAK) 
Surah ke 108 ; 3 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


£ Sr 1 
Dengan nama Allah, Pemurah, ea Nyari aan 
Penyayang. È f 7 ~ O 
1. Kami telah beri kepadamu terlalu NN LA 1 


2. Oleh sebab itu, hendaklah engkau Oa ea Ku 2 
sembahyang karena Tuhanmu dan - , Dr , | 
hendaklah engkau berkurban. *5?7) 


3. Sesungguhnya orang yang benci at Tu tiS | r 
kepadamu itulah orang yang keputus- pu KA MAN 
an ) 





4536) Ya'ni, terlalu banyak kebaikan. 

4537) Sebagai bersyukur kepada Tuhanmu, hendaklah engkau kerjakan 
ibadat badan, seperti sembahyang dan lainnya, dan 'ibadat dengan harta, seperti 
menyembelih kurban untuk keperluan orang-orang miskin dan lainnya. 


4538) Orang yang mencelamu sebagai orang yang putus berkatnya dan ke- 
turunannya itulah yang akan keputusan berkatnya dan keturunannya dan nama 
baiknya. 


1234 


Juz' ke 30 AL - KAFIRUN (ORANG-ORANG KAFIR) Surah ke 109 





Sasa 


AL — KAFIRUN 
(ORANG-ORANG KAFIR) 
Surah ke 109 :6 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


z masal nama Allah, Pemurah, Pa, aa L A) 


1. Katalah : “Hai orang-orang kafir ! SA PAT jó |) 
2. "Aku tidak sembah apa yang 4è AA GA PE II 
kamu sembah”. DI KAA AS y Y 
3. "Dan tidak (pula) kamu menyem- 5 e2, EF ai A 
bah apa yang aku sembah LAI) ng IN; 3 Y 


4, "Dan aku bukan penyembah seba- .) 


gaimana (cara) kamu menyembah”. prem LEGY; 29 


5. ”Dan kamu (juga) bukan penyem- 77 AL 
bah sebagaimana (cara) aku menyem- ha 
ah”. 


Hse CN Ò 


2 


b pg DAA 
6. ”Untuk kamulah agama kamu, «224 Sa In 


dan untukkulah agamaku”. 


1235 


Surah ke 110 AN - NASH - R (PERTOLONGAN) Juz' ke 30 


AN-NASH-R 
(PERTOLONGAN) 
Surah ke 110 ; 3 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 





D All h, P rah, o 2 | A Van 2 ? 
An a a ea 


1. Apabila datang pertolongan Allah a 1 £ 2 PR 3 

dan kemenangan. i ISA PIa) | 
| sendang, LL ..,, 

2. Dan engkau lihat manusia masuk — au Wal F 

ke agama Allah berduyun-duyun. - g Ag a’ i 

Gula o 


. 30? PA p? dp 3er 5 
3. Maka hendaklah engkau berbakti q yA pi SL TAS Y 
dengan memuji Tuhanmu, dan Dara BU v 7 3 Z 
lah engkau minta ikan) ampun dari- INA b 
pada-Nya, °?) karena sesungguhnya Sl ba 


la itu adalah sangat Pengampun. 


4539) Ya'ni, mintakanlah ampun dari Allah untuk sahabat-sahabatmu yang 
menunggu-nunggu kemenangan dengan tidak sabar hingga hampir putus asa itu. 


1236 


Juz’ ke 30 AL - LAHAB (JULANGAN) Surah ke 111 





(ZA 


AL-LAHAB 4540) 
(JULANGAN) 
Surah ke 111 ; 5 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Peha 
pah aah : ý an sni 


1. Rugilah hendaknya dua tangan an NGGAK TA 
4541) Abi Lahab ! dan (sebenarnya) SI SoN 


telah rugi ia. 

CA BI 
2. Tidak memberi faedah kepadanya H3 Al A SS r 
hartanya dan (tidak) apa yang ia Pn 
usahakan SN 


3. Ia akan masuk di api yang ber- PU AI r 
julang-julang. SN pS 
& Dan (juga) isterinya, pembawa 
kayu bakar. 


5. Yang di lehernya ada tali dari Kmr yA jg IG 
sabut. 4542) á da Ny 


4540) Surah ini dinamakan juga Al-Masad: Sabut, tali dari sabut, dan Abi La- 
hab. Julangan itu maksudnya julangan api. Abi Lahab nama gelaran, 

4541) Maksudnya, rugilah hendaknya Abi Lahab. Kalimah "dua tangan se- 
seorang” dalam bahasa 'Arab, terpakai buat arti "diri seseorang,” 

4542) Sebagaimana pembawa kayu di zaman itu biasanya dengan menggen- 
dong dan memakai tali yang dibebatkan di tengkuknya, begitulah isteri Abi Lahab 
membawa fitnah ke sana ke mari terhadap nabi Muhammad, 


-P a 





Surah ke 112 





AL-IKHLAS (TULUS) 


AL — IKHLASH 


(TULUS) 


Surah ke 112 :4 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 


Penyayang. 

1. Katalah ”Ia-lah Allah Yang 
tunggal”. 

2. ”Allah-lah tempat sekalian 
(makhluk) bergantung”. 


3. ”Tidak Ia beranak, dan tidak di- 
peranakkan Dia”. 


4, "Dan tidak ada siapapun sebaya 
dengan-Nya”. 


1238 : 


eh 


ea 


ul 
Geng, AA 
A12 


duz’ ke 30 


Juz' ke 30 AL - FALAQ (CUACA SUBUH) Surah ke 113 


CA 
? Fe tar, 


AL — FALAG 
(CUACA SUBUH) 
. Surah ke 113 : 5 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





Dengan nama Allah, Pemurah, ta P 
Penyayang. £ 


1, Katalah : "Aku berlindung dengan „í 4 | 
Tuhan bagi cuaca subuh”. A 


2. ”Daripada kejahatan barang CL 5 Waah lu Y 
yang Ia telah jadikan”. Jaan UA 


# 
3. ”Dan daripada kejahatan malam ti Oh : 
apabila kelam”. AN alan, 


4, "Dan daripada kejahatan orang- al pn KENA : 


orang yang meniup-niup di simpulan- 
simpulan”. 35 

5. "Dan daripada kejahatan orang 4 “XI laa r 
yang dengki apabila 1a jalankan ke- aman CPI 2 
dengkiannya”. w) 


4543} Ya'ni, daripada kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang 
biasanya menjampi dan meniup-niup di simpulan tali yang disimpulkan sebagai ba- 
han sihirnya. 

4544) Orang yang dengki ialah orang yang sakit hatinya apabila orang lain 
dapat kesenangan atau kebesaran, dan ia ingin dan suka kalau kesenangan dan ke- 
besaran itu bisa hilang daripadanya. 

Orang yang menjalankan kedengkian itu ialah siapa-siapa yang bekerja buat 
menghilangkan kesenangan dan kebesaran yang ada pada seseoranp. 


1239 


Surah ke 114 AN - NAS (MANUSIA) Juz' ke 30 


BAA 
OIF 
AN — NAS 
(MANUSIA) 


Surah ke 114 ;6 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 





| z TE 
Dengan nama Alah, Pemurah, y hepa P Tr PA 
Paman: a Yå 27 2 J 7 mm 3 


1. Katalah : ”Aku berlindung dengan - AN. 
Pemelihara manusia”. Su 3 Sy 3 
2? 
2. ”Raja “$45) bagi manusia”. MAS Aae y 
- J 
3. ”Tuhan bagi manusia”. Aa, T 
4. ”Daripada kejahatan pembisik LR por ean o 
yang menunggu-nunggu peluang”, Urea | ena 
TEES e A Dat 
PA VIII Jap $ g 2 
5. ”Yang membisik-bisik di hati D 
manusia”. me 


P 


bla by 
6. "Dari jin ****) dan manusia”. ANE a 1 


Per 


4545) Boleh juga diartikan *"Pemilik manusia.” 

4546) Maksudnya jin di sini ialah makhluk-makhluk yang tidak dapat kita 
lihat dengan mata biasa, seperti hantu, jembalang, ifrit, setan dan lain-lainnya. 

4547) Ringkasan Surah ini: "Aku berlindung kepada Allah daripada keja-. 
hatan jin dan manusia yang membisik-bisikkan ma'siat dan kedurhakaan di hati." 


1240 


